Imam Ahmad bin Muhammad bin 
Hanbal 


Musnad 


Imam 
Ahmad 


— 


Ba 
Penerbit Buku Islam Rahmatan 


PENGANTAR PENERBIT 


Al hamdulillah, kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu 
ingin berteduh dan berlindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami 
perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau cipratkan 
sungguh sangat berarti, sebab dengannya kami mampu menyisir huruf-huruf, 
kalimat-kalimat yang tertuang dan aiu tainnya dalam buku ini, yang tentunya 
memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya. 

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar selalu 
dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdanya menjadi ajaran agama dan 
tingkah lakunya menjadi contoh kehidupan sempurna. Ia adalah Muhammad 
SAW. 


Inilah kitab klasik yang seharusnya kita jaga, kita dalami maknanya, dan 
kita sebarkan isinya, agar segala macam yang tertuang di dalamnya secara 
shahih dapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, 
karena hal itu sama halnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman 
juga keimanan kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya. 

Segala kemampuan telah kami kerahkan dan segala upaya telah kami 
curahkan untuk menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggungjawab ilmiah 
kami laiknya seorang muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim 
lainnya, dengan harapan kitab ini dapat menjadi panduan kita dalam beragama. 
Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan 
semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini. 
Karenanya, mungkin saja pembaca menemui kesalahan, baik isi maupun cetak, 
maka dengan kerendahan hati kami selalu mengharapkan kontribusi positif dari 
pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari 
makin sempuma. 


Hanya kepada Altah SWT kami memohon taufik dan hidayah, sebab 


Musnad Imam Ahmad — Lag 


DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT .. 
MUSNAD ABDULLAH BIN MAS'UD Ra. 


Musnad Imam Ahmad — 


, Ba ian He pabia 
daa Gas Ea KB ppi A5 Eta XA 


Maja Si da ya IA ga SA 
Si Pn Kana ohise cos Ig as Hah Si pb dia 
DARA 5 ala la Ja 35 03 


2176. Abdul Guddus bin Bakr bin Khunais menceritakan kepada 
kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah mengepung warga 
Thaif, lalu dua orang budak keluar kepada beliau, kemudian beliau 
memerdekakan keduanya, salah satunya adalah Abu Bakrah. Kebiasaan 
Rasulullah SAW adalah memerdekakan para budak bila mereka keluar 
kepada beliau.”?79 


HOP oa HA MG 1 mai Ela KARA/ 

say IA ah Pa PI K3 6 

Ag dh da Jo Ka ata 33 3 
BS) SAI 3 P3) AN G3 


2177. Al @asim bin Malik Al Muzani Abu Ja'far menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub bin Aidz, dari Bukair bin Al Akhnas, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya Allah 4zza wa 
Jalla telah mewajibkan melalui lisan Nabi kalian SAW shalat empat 
—raka'at— ketika hadhir (mugim), dua raka'at ketika safar (bepergian) 
dan satu raka'at dalam kondisi takut”?! 


216  Sanadnya shahih. Abdul Ouddus bin Bakr bin Khunais termasuk gurunya 


Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, Disebutkan pula 
oleh Ibnu Abi Hatim di dalam A4! Jarh wa At-Ta'dil (3/1/56) dari ayahnya, 
“Haditsnya tidak ada masalah.” Disebutkan di dalam 4t-Tahdzib dari Ahmad, 
Ibnu Ma'in dan Abu Khaitsamah: Bahwa mereka mencoret haditsnya. 
Namun inilah haditsnya yang ada dalam A/ Musnad, Ahmad tidak mencoret. 
Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2111. 


217  Sanad-nya shahih. Ayyub bin Aidz bin Madlij Ath-Tha'i rsigah. Al Bukhari 


Musnad Imam Ahmad — MN | 


Ae Joan AB 


3 MA ita 5 GA SA HK EA NAWA 
Se & Ir w :Ju va Pin 2 ig Pl ip ayat 
peti) & 4 Has of dai d 1 Beta F 
BS PKI BM SU 0 data SATA 

2. — Jah dabasn #etag Jl, 


2178. Ammar bin Muhammad putra saudari Sufyan Ats-Tsauri 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim, dari Kuraib, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Apakah seseorang di 
antara kalian apabila menggauli istrinya tidak mampu mengucapkan 
'Bismillaahi, allaahumma jannibnisy syaithaana wa jannibisy syaithaana 
ma razagtanii' (Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, jauhkanlah aku 
dari syetan dan jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau anugerahkan 
kepadaku). Karena apabila Allah menetapkan anak dalam hal itu bagi 
keduanya (yakni dalam persetubuhan mereka), niscaya anak itu tidak 
akan dicelakakan oleh syetan selamanya.” 7 


du LI da 2 Al 2 mag Gi Jp Sis Yaya 
AP BB :JE PEN EN EK PAK 1 ee TEA Dea 


ap ds SI b SE SESI daata Y JS 


Si RN ENI aa j5 Op 


2179. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Atha', dari 
Sa'id, ia menuturkan: Ibnu Abbas berkata kepadaku, “Wahai Sa'id, 


mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (1/1/420). Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 2124. Lihat hadits no. 2156. 
Sanadnya: shahih. Ammar bin Muhammad Ats-Tsauri putra saudarinya 
Sufyan adalah tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in. Sementara Ali bin 
Hajar mengatakan, “Ia seorang yang valid iagi tsigah”” Biografinya 
dicantumkan di dalam 4sh-Shaghir karya Al Bukhari (211): A/ Jarh wa At- 
Ta'dil (3/1/393). Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1867 dan 
1908. 


21 


MEN | — Musnad Imam Ahmad 


apakah engkau mempunyai istri?” Aku jawab, “Tidak.” Ia berkata lagi, 
“Apabila engkau kembali, maka menikahlah.” Sa'id melanjutkan: Lalu 
aku kembali kepadanya. Ia pun bertanya, “Wahai Sa'id, apakah engkau 
sudah menikah?” Aku jawab, “Belum.” Ia berkata lagi, “Menikahlah. 
Karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak 
istrinya.”279 


2 


ra aa Ta As me jg 6 B5 Ye 
ng daan Jo Jpn YA IG sa GA at aa 
SM al PAN 5 Je alah Gp Ui aa 
20 ba pe, 0 
Dean Nian Pb ajh Lp 
2180. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Ali Ar- 
Rahabi menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, Ibnu Abbas 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Rasulullah SAW mandi junub. 
Ketika keluar, beliau melihat pada bagian bahu kirinya ada yang belum 
terkena air, lalu beliau mengambil —basahan— dari rambutnya 
kemudian mengusapnya, kemudian beliau menuju shalat.” 


Jb uas C5 Jet Es kara) Pak La eNga AT. 


PA AS ON ya gb ga Jp it aa ed al 


217 


Hse Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2048. 


Sanadnya. dha'if. Abu Ali Ar-Rahabi adalah Husain bin Gais Al Wasithi, 
julukannya Hanasy, dia dha 'if (riwayatnya dhaif). Al Bukhari mengatakan di 
dalam 4! Kabir (1/2/389), “Ahmad meninggalkan haditsnya.” Seperti itu pula 
yang dikemukakannya di dalam Ash-Shaghir (161) dan juga di dalam Adh- 
Dhu'afa'. Sementara An-Nasa'i mengatakan dalam Adh-Dhu'afa", 
“Haditsnya ditinggalkan.” Abu Hatim mengatakan, “Haditsnya dha'if dan 
munkar.” Kata lum'ah (pada redaksi hadits ini), menurut Ibnu Al Atsir, 
“Yang dimaksud adalah bagian kecil dari tubuhnya yang belum terkena air. 
Makna asalnya adalah potongan tumbuhan yang diambil dalam keadaan 
masih basah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


PAN aa UM Un DL Nan 3 Tom DA HE are AE Man Me 
dus te Toha WN IS Ja Teka ale lo 
Oya Yg OPS IP BG FP aan Y Sh JS GAN ala 
La Maa Ba nata mn It mb 

PI Oya Yg Sa O yak Yy Sub 

218!. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Isma'il bin 
Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Tsa'labah bin Muslim Al 
Khats'ami, dari Abu Ka'b maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW: Sesungguhnya telah dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, 
Apakah Jibril AS telah mempertambatmu?” Beliau bersabda, “Dan, 
kenapa ia tidak memperlambatku, sementara kalian di sekitarku tidak 


membersihkan gigi (dengan siwak), tidak memotong kuku, tidak 
memotong kumis dan tidak membersihkan sela-sela jari kalian"? 


H8I Sanadnya hasan. Tsa'labah bin Muslim Al Khats'ami Asy-Syami 
disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-7sigat pada angkatan keempat. Al 
Hafizh mengatakan, “Tampaknya, ada riwayat yang mengindikasikan bahwa 
dia pernah berjumpa dengan tabi'in” Namun Al! Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam A4! Kabir 1/2/175 dan mengatakan, “Ia meriwayatkan 
dari Abu Imran Al! Anshari, dari Ummu Darda. Dan, Isma'il bin Ayyasy 
meriwayatkan darinya.” Abu Imran Al Anshari adalah tabi'in, ia maula 
Ummu Darda' dan penuntunnya. Al Bukhari telah memastikan riwayat 
Tsa'labah darinya. Tentang Abu Ka'b maula Ibnu Abbas, aku tidak 
menemukan padanya cacat maupun pujian. Dia seorang tabi'in dan 
kredibilitasnya dianggap biasa hingga ada penjelasan, karena itu haditsnya 
hasan. Al Hafizh telah mengemukakan biografinya di dalam At-Ta'jil, dia 
menyebutkan, “Ia tidak dikenal.” Abu Zur'ah mengatakan, “Tidak pernah 
disebut namanya dan tidak dikenal kecuali dalam hadits ini.” Disebutkan di 
dalam (cl: “Dari Ubay bin Ka'b maula Ibnu Abbas" tambahan kata “Bin” 
adalah keliru, ini juga terdaji pada (s!) namun di sana telah dikoreksi. Dalam 
biografinya di dalam At-Ta 'jil ada kekeliruan lainnya, yaitu disebutkan: “Abu 
Ka'b dari maula-nya dari Ibnu Abdillah bin Abbas.” Yang benar adalah 
sebagaimana di atas, yaitu: Abu Ka'b dari maula-nya, Abdullah bin Abbas. 
Hadits ini dicantumkan pula di dalam Majma' 4z-Zawaid 5: 167, dia 
menyebutkan: “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani. Di dalam 
Sanad-nya terdapat Abu Ka'b maula Ibnu Abbas. Abu Hatim mengatakan, 
“Ia tidak dikenal kecuali di dalam hadits ini.” Laa tastannuun dari al istinaan 
yaitu menggunakan siwak, ini mengikuti pola kata ifti'aal dari kata asnaan, 
yaitu menjalankan di atasnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Ar- 
Rawajib: Yaitu yang di antara sela-sela jari bagian dalam, bentuk tunggalnya 
adalah rajibah. 


IN | — Musnad Imam Ahmad 


As 


hn Ie AN AAS UAS tem Oi LA AS NAN 


" 2. 02 03. L Be Len ae Na 
de AAA ON PPP adah Papi Ip 
nnan Putro kana naru no han ur ten ata 
Ap aa RaiPt) Hai Pali d Kana PNG :JB H3 ale 
2 - ang Tang tg KG 
BEN kan SI BA sd del 
2182. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Khalid Yazid, dari Al Minhal bin 
Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa menjenguk orang sakit yang ajalnya belum tiba 
lalu mengucapkan tujuh kali: As'alullaahal 'azhiim rabbal 'arsyil kariim 
ayasyfiyahu (Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan 
“Arsy yang mulia, agar menyembuhkannya), kecuali ia akan 
disembuhkan?" 


. 2 2 ontan (as P1 
PPI ee aa Ga (-L G3 .YYAr 

Aa baba au ea aa Mera Dan sen PPA PENA 
el MEA Fi aah AE BI elo gi gp AU ae 

23 Sr . . . s 
AA A3 AA « 2 ar 
PE P3 P3 Tp oa Jak CPU ntt) 
2183. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Nabi SAW metintas di dekat Zamzam bersamaku, lalu 


beliau minta diambilkan air untuk minum, lalu aku membawakannya 
seember air Zamzam, kemudian beliau pun minum sambil berdiri.”2183 


182  Sanad-nya shahih. Hasyim bin Al Gasim adalah Abu An-Nadhr Al Hafizh. 


Dicantumkan di dalam (gx): “Hasyim bin Abu Al Gasim” ini keliru. Kami 
telah membetulkannya dari (2). Abu Khalid Yazid adalah Ad-Dalani Al 
Wasithi. Biografinya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2137. Di 
sini pada Ic dicantumkan “dari Khalid bin Yazid” ini keliru, demikian juga 
di dalam (21), namun pencatatnya telah membetulaknnya di dalam catatan 
kaki, dan yang benar adalah yang kami cantumkan. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadtis no. 2137, 2138. 


283  Sanadnya shahih. Hadits ini dikemukakan panjang lebar pada no. 1903. 


Musnad Imam Ahmad — NE | 


o-.x0 ae 3 PE ALA Ha 


aa HA ara KA 335 1 Oa Gis NYA 
PP AS AG Oi NG DL 3 Ala HAL J6 


Lace 02... 


PA bahan Pa pp jay me 


AE af dag ja SA pa 3 J6 Ie 
Bi 5 An ag Ag de Ke & Jgng TR ds SA 
HA ak KA AS pai JA ab ep da 
GB eb ss JA aa Rok J3 SS 


ga) ae CB JB UEA TA aa MAA 3 Ju rapi 
Ana aji Tata PA AN PA 
Sah Fin ob ang db lo 
2184. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 
Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata, Shalih bin 
Kaisan dan putra saudaranya Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, 
keduanya dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu 
Abbas. Dan, Ya'gub berkata, Ayahku menceritakan kepadaku, dari 
Shalih, Ibnu Syihab berkata, Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan 
kepadaku, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, ia berkata, 
“Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk mengantarkan 
suratnya kepada Kisra, lalu ia menyerahkannya kepada pembesar 
Bahrain, kemudian pembesar Bahrain itu menyerahkannya kepada 
Kisra”  Ya'gub menyebutkan, “Lalu pembesar Bahrain itu 
menyerahkannya kepada Kisra. Setelah membacanya, ia merobek- 
tobeknya.” Ibnu Syihab mengatakan, “Aku mengira Ibnu Al Musayyab 
berkata, “Lalu Rasulullah SAW mendoakan agar mereka dihancur 
leburkan.”?'3 


284  Sanadnya shahih. Isnad-isnad-nya hingga Ibnu Abbas shahih. Adapun 
riwayat Ibnu Al Musayyab dha'if karena mursal. Sulaiman bin Daud Al 
Hasyimi (sigah lagi amanah. Dia termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Asy- 
Syafi'i mengatakan, “Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal 
daripada dua orang: Ahmad bin Hanbal dan Sulaiman bin Daud Al Hasyimi.” 
Ahmad mengatakan, “Bila dikatakan kepadaku, “Pilihlah seorang laki-laki 


Lesi — Musnad Imam Ahmad 


4 


Pena 


AN en PE aa2 PEN ma Tina SA ala AA 
PP PS GP Ha Cia GE EASY Ao 

ge et calon eta NG Te YON Eee UI - 

SE Anh AE dl Jah Ao "JB toples 

DA ES ang aka AT An ena uk nee 

Noah ola ag ae oi ph ru) das 

2185. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 

“Rasulullah SAW berpuasa pada saat penaklukan Makkah hingga 


Oudaid, latu beliau diberi secangkir susu, kemudian beliau berbuka dan 
memerintahkan orang-orang untuk berbuka”?! 


: LAN Tn Beber AA Gal aa 
PP PSA Tt Gis ga G5 NYI 
Pe Ri Deen Sena ena sana Mau NA Wa Tan bi - 
Ag Th ni ag SEA lo Ih Oa 
2186. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, “Bahwa 


Rasulullah SAW berbekam di Oahah, sementara beliau sedang 
berpuasa.”21"6 


IE ta BI Hn LI 3 H5 ES AV 


AS PR gi AA Gp Ab AR ai A3 ia 


SPP le MR gi aan Jp 


untuk umat (ini). Angkat dia sebagai pemimpin mereka. Niscaya aku 
mengangkat Sulaiman bin Daud.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al 
Bukhari 1: 143 dan 8: 96. Al Hafizh mengatakan pada tempat kedua (riwayat 
Al Bukhari) tentang ke-mursal-an Ibnu Al Musayyab: “Terjadi irsal pada 
semua jalur, kemungkinannya bahwa Ibnu Al Musayyab mendengarnya 
dari Abdullah bin Hudzafah sang pemilik kisah, sementara Ibnu Sa'd 
menyebutkan dari haditsnya bahwa ia mengatakan, “Lalu dia membacakan 
padanya surat Rasulullah SAW, lalu dia mengambilnya kemudian merobeknya.”” 
2185  Sanadnya shahih. lihat no. 1892, 2057, 2350, 3089. Oudaid adalah suatu 
tempat dekat Makkah. 
Sanadnya shahih. ini ringkasan no. 1943. Oahah adalah suatu tempat yang 
berjarak tiga marhalah dari Madinah. 


2186 


Musnad Imam Ahmad — NG | 


ON Ae ANT Tek an CON SANA ERP ng Tea AB sat 
HS senin ia Aib GI Calo eag AJ ah dia 
BN APN Nana KE Ce Da PET OSN 

AN 1JB Ta lagi La da 6 

2187. Hujain bin Al Mutsanna dan Yunus yakni Ibnu Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Aziz yakni Ibnu 
Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Ugbah, dari 
Kuraib maula Abdullah bin Abbas (dari Abdullah bin Abbas)" ia berkata, 
“Nabi SAW melewati seorang wanita yang tengah membawa anak kecil 
didalam sekedup, lalu wanita itu memegang lengan atas beliau seraya 


berkata, “Wahai Rasulullah, apakah anak ini —mendapat pahala— haji?" 
beliau menjawab, “Ya, dan bagimu pahala.” 


3 — HA — 5 AS diy GIS ANYAA 
Bg AI aman 1 . co. EH 
be AI Ip Oh JB Ai Gl Ol Gaga gi JA LA Lal 


Mn HN Oa Yaa SAI asa 

Kn did UUS BA ah dn 

2188. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, 
bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, ia berkata, “Sesungguhnya 


Rasulullah SAW memakan bahu (kambing), kemudian berdiri lalu beliau 
mengerjakan shalat dan tidak berwudhu (lagi).”'8 


Bagian yang terdapat di antara dua kurung siku ini adalah tambahan dari (4) 
untuk menepatkan sanadnya. 

14  Sanadnya shahih. Yunus bin Muhammad bin Muslim Al Muaddib tsigah lagi 
hafizh. Abdul Aziz adalah Ibnu Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun, 
dinasabkan kepada kakeknya, dia seorang yang tsigah, fakih lagi wara”, salah 
seorang tokoh. Hadits ini ringkasan no. 1898, 1899. Ad-Dhab'u adalah 
bagian tengah lengan atas. Ada juga yang mengatakan: Bagian bawah ketiak. 

Sanadnya shahih. Lihat no. 2002, 2153. /snad ini adalah hujjah bagi kami 
dalam men-shahih-kan riwayat fbnu Sirin dari Ibnu Abbas. Kami telah 
membantahnya pada no. 1852 tentang pendapat yang menyatakan bahwa dia 
tidak mendengar darinya. Inilah (riwayat) dari Ibnu Sirin dengan isnad 
Shahih “Bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya.” 


— Musnad Imam Ahmad 


2188 


aan aa. pena ian 


BE ES EA an Hj yan BAB YAA 


- hn NI LA , 


Ip Oa Oia Il ai ah PB aa —an 
Aja al JB ad Gg Ob Eh 06 


tyas JA IE 2 ema SI cola Ius at Pi 
8. ar ... aan Kan rata - 
SENI BMA dl daa Io 5 JL 
Dad Pb 103 SS ia 
2189. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, dari Musa bin Salamah, 
ia berkata: “Aku dan Sinan bin Salamah keluar dengan membawa dua 
ekor unta, talu kedua unta itu mogok (karena kelelahan sehingga 
menahan) ketika kami di tengah jalan, Sinan berkata kepadaku, “Apa 
engkau tahu Ibnu Abbas?" Lalu kami pun mendatanginya, kemudian 
Sinan bertanya kepadanya, lalu dikemukakan hadits ini” Ia 
menyebutkan, “Ibnu Abbas berkata, “Al Juhani bertanya kepada 
Rasulullah SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
ayahku seorang yang sudah lanjut usia namun ia belum mengerjakan 
haji? Beliau bersabda, “Berhajilah engkau atas nama ayahmu,” "9 


Ag Way Adaa 


218  Sanadnya shahih. Sinan bin Salamah adalah saudaranya Musa bin Salamah 
bin Al Muhbig. Ucapan perawi “lalu dikemukakan hadits ini” adalah 
penuturan Muslim 1: 374 dari jalur Abdul Warits dari Abu At-Tayyah: 
“Musa bin Salamah A! Hadzali menceritakan kepadaku, dia menuturkan, 
“Aku dan Sinan bin Salamah berangkat untuk umrah.” dia melanjutkan, 
“Sinan berangkat dengan membawa unta yang digiringnya, lalu unta itu 
'menyulitkannya di perjalanan, maka ia pun menungguinya dengan harapan 
akan segera pulih, bagaimana caranya ia bisa membawanya, ia pun 
mengatakan, “Seandainya aku sudah sampai negeri itu, tentu aku langsung 
menanyakan perkara itu.” Lalu aku menyembelih. Ketika kami sampai di 
Bathha', ia berkata, “Mari kita pergi (menemui) Ibnu Abbas untuk 
berbincang-bincang dengannya.” Lalu disampaikan kondisi untanya kepada 
Ibnu Abbas, dia pun berkata, “Engkau telah datang kepada orang yang tahu. 
Rasulullah SAW pernah mengirimkan enam belas ekor unta bersama seorang 
laki-laki, dan beliau memerintahkan untuk mengurusinya. Lalu orang itu pun 
berangkat, lalu kembali dan berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang harus 
kuperbuat bila ada di antaranya yang menyulitkanku?” Beliau menjawab, 
“Sembelihlah ia, kemudian celupkan kedua sandalnya ke dalam darahnya, 


Musaad Imam Ahmad — NC | 


app an Ip RB Ea deli Ci NYA 

Ji db yi II BE ah Ae Aap dab 
Ie In SIB Bata A5 La ang de Ako & 
- tang Gea af atae ga eh alan 
IG EA ta ta ala Si Ko JB ah aa au) & 


H5 LAN 26. 


Me JT UR P3 Gb P3 ih Of LG Ja 13 dah 
23 AG ssdk SG UG 


2190. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan 
kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Wa'lah, ia 
berkata, aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, aku berkata, “Sesungguhnya 
kami —tinggal— di tanah kami yang banyak kebun anggurnya, dan 
kebanyakan hasil produksinya adalah khamer.” Ia pun berkata, “Seorang 
laki-laki dari Daus datang kepada Rasulullah SAW dengan membawakan 
sewadah khamer yang akan dihadiahkannya kepada beliau, Rasulullah 
SAW lalu bertanya kepadanya, “Apakah engkau tahu bahwa Allah telah 
mengharamkannya setelahmu?” maka pemilik khamer itu menghampiri 
seseorang yang bersamanya, kemudian menyuruhnya, Nabi SAW lalu 
bertanya, “Kamu suruh apa ia?” Ia menjawab, “Menjualnya.” Beliau 
bertanya lagi, “Apakah engkau tidak tahu bahwa Dzat yang telah 
mengharamkan meminumnya juga telah mengharamkan menjualnya dan 
memakan hasil penjualannya?” Lalu beliau menyuruh untuk mengambil 


lalu tepukkan pada pundaknya. Dan, janganlah engkau ikut memakan darinya 
dan tidak seorang pun dari teman-teman (seperjalanan)mu (turut 
memakannya).” Ringkasan makna hadits ini telah dikemukakan pada no. 
1869 dari jalur Abu At-Tayyah juga. Adapun bagian akhir hadits di sini 
tentang pertanyaan seorang laki-laki mengenai berhaji atas nama ayahnya, 
Muslim tidak menyebutkannya pada redaksi tersebut. Secara panjang lebar 
hadits ini akan dikemukakan pada no. 2518 dari jalur Hammad bin Salamah 
dari Abu At-Tayyah. Lihat no. 1890, 2140. Pada (c) dicantumkan “Yunus bin 
Hajjaj”, ini keliru, kami telah membetulkannya dari (4). 


|IEIN | — Musnad Imam Ahmad 


4 


NN 


kantong perbekalan kemudian menumpahkannya.” 9 


eara PT TN PEN JT SN ee nd 


NE bh H3 Ii BK 


II GA il gp 5 gal IP Load Pp A5 GA AA Pe 
Ane 


aa Kb IP a& 3 Ai 3) diy 
Kn . Na kemana Pa Na Na 
yA tag d C3 dj Ike B3 jadi AN ii Di 
Ap DS 1S JB jali Aa Yi 3 da 
PAN 
YA JA 
2191. Yunus dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, yang 
maknanya, ia berkata, Hammad yakni Ibnu Zaid menceritakan kepada 
kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 
tidak mengetahuinya kecuali ia telah me-marfu '-kannya.” Ia melanjutkan, 
“Apabila beliau singgah di suatu tempat yang disukainya, maka beliau 
menangguhkan Zhuhur hingga menjama' Zhuhur dengan Ashar, dan bila 
melanjutkan perjalanan dan tidak menemukan tempat singgah, beliau 
menangguhkan Zhuhur hingga menemukan tempat singgah lalu 
menjama" Zhuhur dengan Ashar.” Hasan berkata, “Apabila bepergian, 


beliau singgah di suatu tempat.”2'?! 


Pr 


oh ja A3 tie Cas dot ab —yy An 


280  Sanadnya shahih. Telah dikemukakan riwayat semakna pada no. 2041. 


211  Sanadnya shahih. Abu @ilabah adalah Al Jarmi, namanya adalah Abdan bin 
Zaid, salah seorang tokoh, tabi'in yang tsigah lagi banyak meriwayatkan 
hadits. Hadits ini disebutkan oleh Af Hafizh di dalam Al Fath 2: 480 dan dia 
mengatakan, “Dikeluarkan oleh Al Baihagi dan para perawinya tsigah, hanya 
saja diragukan tentang marfu'-nya, sedangkan riwayat yang terpelihara 
adalah yang mauguf. Al Baihagi juga meriwayatkannya dari jalur lain yang 
memastikan mauguf pada Ibnu Abbas.” Kedua isnad pada riwayat Al Baihagi 
adalah: 3: 164, yang pertama dari jalur Sulaiman bin Harb dari Hammad bin 
Zaid, dan yang kedua dari jalur Haijaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah. 
Lihat hadits no. 1874. 


Musnad Imam Ahmad — (11 


pa aka, da ie An Fei Ipa IE AE gp Ita gi 
Aa Hina PU ip La 


2192. Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Basyar, dari Maimun bin Mihran, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang —memakan— 
setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar 
(tajam)”212 


Pn 


EN en TOK nangka niy Aa NY Ar 


JJ Ia AN ag DEL Dea una 


bara 


da, Lb Ai Lai Jaa Ae Djan 
Ie & AP & Ia) OB ya 1S ak Tali Lg sp 
WI tang IE 333 We PI Se 3 Os telan dl Si 

si ESA Sa dadu asn 3 Ta ab 


2193. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha', dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya permulaan menggiring unta dengan 
cepat berasal dari warga pedalaman. Mereka berdiri di samping orang- 
orang hingga mengalungkan tongkat, tabung anak panah dan tempayan 
besar. Bila mereka telah berlarian, dibunyikaniah suaranya, kemudian 
mereka berlari bersama orang-orang.” Ia melanjutkan, “Pernah 
diperlihatkan hal itu kepada Rasulullah SAW sehingga ujung telinga 
untanya menyentuh tengkuknya, maka beliau berkata disertai isyarat 
tangannya, “Wahai manusia, tenanglah kalian. Wahai manusia, 
tenanglah kalian "218 


19  Sanadnya: shahih. Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Al Bukhari dan At- 
Tirmidzi, sebagaimana disebutkan di dalam 4! Muntaga 4576. 

2198  Sanadnya. shahih. Disebutkan di dalam Majma" Az-Zawaid 3:256. Dia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi hadits shahih?” Lihat no. 1968, 2099, lihat juga no. 1821. Bad'ul 


TEE | — Musnad Imam Ahmad 


1 En 


| 


Lai aah ap IA MAS aib Ty GAS NYA 
G3 ana AA Ma Na, sa Gangaa Uh ka aga ga Ta AN OS 
PK Bag BE llo SI Iya) Oo CA RP Se 

On ta Te Se Me Ketaman Ten Mega 

Ke AS ne JB Co Bh Sia lis Ingat Ag 
, “ Kn 
AB gimna Pa Kana) 
2194. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Humaid dan Ayyub, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW tertidur sehingga terdengar suara 


tidurnya, lalu beliau bangun kemudian shalat dan tidak berwudhu lagi. 
Ikrimah berkata, “Nabi SAW adalah orang yang terpelihara.” 4 


pen 


Upik ES Sis NG Ot LA ES hN A0 


Babe ne Ld rat Sen Ig sotin db ol 


iidhaa', dicantumkan di dalam (5) dengan j4, kemudian kami 
mencantumkannya dengan fotmat yang dikenal yaitu bida ul idhaa' adalah 
membawa unta atau lainnya dengan cepat. Yagifuuna haafatain naas, 
dicantumkan di dalam (rJ dengan redaksi Uy44, ini keliru, kami telah 
mengoreksinya dari riaskah IBI. Al ji'ab adalah bentuk jamak dari ja'bah, 
yaitu tabung tempat anak panah. A/ Oi'ab adalah bentuk jamak dari ga'b, 
yaitu tempayan besar lagi tebal yang kering. Faga'ga'at, yakni saling 
dipukulkan sehingga menghasilkan suara dan menyebabkan manusia dan 
binantang lari. Dzifraa naagatihi, yakni pangkal telinganya, ini bentuk 
mu'annats, huruf alif di sini untuk menjadikannya mu 'annats atau untuk 
menggabung. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir. Laramassa, 
demikian bentuk kata kerja yang dicantumkan pada naskah (51, yaitu dengan 
dua titik di atas huruf taa” dan dua titik di bawahnya untuk dibaca bersamaan, 
sedangkan yang dicantumkan pada naskah (r) hanya dengan huruf yaa'. A/ 
haarik adalah bagian atas punggung (yakni setelah pangkal tengkuk). Yang 
dimaksud adalah menahannya supaya tidak melaju cepat dengan cara 
mengekang kepala untanya sehingga ujung telinganya menyentuh atau 
hampir menyentuh tengkuknya. 

Sanadnya shahih. Humaid adalah Ath-Thawil, yaitu Humaid bin Abu 
Humaid, yakni pamannya Hammad bin Salamah, dia tsigah. Para penulis 
kitab hadits yang enam meriwayatkan haditsnya. Ucapan Ikrimah: “Nabi 
SAW adalah terpelihara” adalah redaksi yang mursal. Hadits ini semakna 
dengan no. 191 5. Lihat juga hadits no. 1912, 2084. 


2194 


Musnad Imam Ahmad — Cs 


ii na ae Naga Tan EN SANA Na be. - 
NS Aa Ai ag de INI Ae NP 
LAN PAP ten et Mengat naa sel Ketua Ben 
am ie JB ABLLA SIA 3 IIA 5 AN K6 FI 


- Kas PAS IS MI Ip CK Abad 1 A3 
Ne AN SN d3 


2195. Yunus dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, ia 
berkata, Hammad berkata, Ayyub dan Oais mengabarkan kepada kami, 
dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu Abbas: Bahwa pada suatu malam 
Rasulullah SAW menangguhkan shalat Isya hingga orang-orang tertidur, 
kemudian mereka bangun, kemudian tidur lagi, kemudian bangun lagi. 
@ais berkata, “Lalu datanglah Umar bin Al Khaththab, kemudian ia 
berkata, “Shalat wahai Rasulullah” Maka beliau pun keluar lalu 
melaksanakan shalat bersama mereka. Dan, tidak disebutkan bahwa 
mereka berwudhu lagi.” 


A3 - KN JS ea 


Ip aa 5 SES Et NG 55 Ii BIS YAN 

Na Me Ir Da Aa Ne 0. sebo. 10 0... 
BI Ipa Ioi oa ea da ASP Naat apa 
as 3 ega Hi Tab HO dh da Jo 


ami IP AG usah IG ja PSA 106 Ja 


Ia dna A3 Tab OIL IL Le Hi SU 
aa di de Fo DU teh RS 


2196. Yunus dan Hasan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Dinar, dari Kuraib bin Abu Muslim, dari Ibnu Abbas, Bahwa Rasulullah 


2198  Sanad-nya shahih. Gais adalah Ibnu Sa'd Al Makki. Telah dikemukakan 
biografinya pada no. 1806. Lihat hadits no. 1926, 2194. 


MN | — Musnad Imam Ahmad 


Se gp Ai 


SAW sedang di rumah Maimunah binti Al Harts, lalu beliau berdiri 
melaksanakan shalat malam. Ia berkata, “Maka aku pun berdiri di sebelah 
kiri beliau, kemudian beliau meraih tanganku dan memberdirikanku di 
sebelah kanannya, kemudian shalat. Lalu beliau tidur hingga meniup 
(terdengar suara nafasnya ketika tidur), kemudian Bilal datang 
memberitahu beliau, lalu beliau pun berdiri dan melaksanakan shalat 
(Subuh) tanpa berwudhu lagi” Hasan menyebutkan, yakni di dalam 
redaksinya, “Aku bersama Nabi SAW di rumah Maimunah. Selesai shalat 
beliau tidur hingga meniup (terdengar suara nafasnya ketika tidur.” 


is. PA 


PA) ee Fan MS AI Ce CAS NNAV 


p Pn paten ata NO abaya ea 
We JB IS AS Tag TE Je SEP Kis 
Onani Hao bata Lte at PA Aa, 
BT Ie UNAS Ha g Ge Ud uh Ing Ie MN ko 
nd Sa, - . 3 P0. kord 
vena gn 3 ga tut, «bs yaaa db) Kg rita chahaar Yi 
Bag Loe Av 0 0 . Ly 
Ko Aa PAN SAS II SE Hara AI 
2197. Yunus menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan 
kepada kami, @atadah menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aliyah, 
Putra paman Nabi kalian SAW, yaitu Ibnu Abbas, menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Nabiyullah SAW bersabda, “Pada malam aku 
diisra'kan, aku melihat Musa bin Imran sebagai seorang laki-laki 
berkulit— kecoklatan, —berambut— ikal, —berpostur— tinggi kekar, 
seolah-olah ia dari orang-orang Syanu'ah, dan aku melihat Isa bin 
Maryam (berpostur) sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), berkulit 
agak merah dan putih serta berambut lurus 779 


196  Sanadnya shahih. Hadits ini ringkasan dari no. 2164. Lihat no. 2194. 

2” Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari 6: 226 dan Muslim I: 60 
dengan riwayat yang lebih panjang dari ini. Lihat Ad-Dur Al Manstur 4: 152. 
Adam: coklat. Ath-Thiwal: panjang. Syanu'ah: suatu pedesaan di Yaman, 
dinisbatkan kepada Syanu'ah, yaitu Abdullah bin Kab bin Abullah bin Malik 
bin Nashr bin Al Azdi, dia dijuluki Syanu'ah karena kebencian yang terjadi 
antara dirinya dan keluarganya. Demikian yang dikemukakan oleh Al Hafizh 
di dalam AI Fath 6: 307. As-Sabt minasy sya'r: Yang terurai rambutnya. 


Musnad Imam Ahmad — 1 


IE J6 G3 13 Kan ma PA Kab YAA 

Fg Ih Ih JG IE LAS ke S5 Eu ia Seal 
2198. Hasan menceritakan kepada kami dalam penafsiran Syaiban, 

dari Gatadah, ia berkata, Abu Al Aliyah menceritakan kepada kami, 


“Putra paman Nabi kalian yakni Ibnu Abbas, menceritakan kepada kami, 


ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda”.” Lalu dikemukakan seperti 
itu 298 


Hp eat HM CI kah Oh MASA EK .yyAA 


da da TI ab IU yA gl PU 
Ga Sah Dp asah j5 03 133 A Ae ai 
Te Pp EN PA KA So 

PI 


2199. Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, Abbad 
bin Manshur menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Rasulullah SAW memutuskan tentang anak dari orang yang 
saling me-li'an, bahwa ia tidak dinasabkan kepada ayahnya, dan 


298 


Sanadnya. shahih. Hadits merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 

Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya: 
“Aku melihatmu berzina”, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung 
istrinya berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim. 
Ketika di hadapan hakim suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti 
yang menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa 
mereka melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, 
maka hakim memberlakukan li'an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi 
sebanyak empat kali dan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut nama 
Allah bahwa aku melihat istriku telah berzina” atau “janin yang 
dikandungnya itu bukanlah berasal dariku.” dan berkata, “Laknat Allah jatuh 
kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta.” Jika istrinya 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 


- 


barangsiapa yang menuduhnya (yakni si wanita) atau menuduh anaknya, 
maka si penuduh itu dihukum cambuk. Dan, beliau pun memutuskan 
bahwa ia (si wanita) tidak berhak mendapat makan dan tidak pula tempat 
tinggal, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena 
ditinggal mati”? 


.. 2 ha naa A8 TAN 


Ip an PU Ip MA ES Opi Cab NY 


Datar osez eta aa esa. ko en ae 
C3 A5 GP deg UEA lo ai bebe Gi op UK 
LOLA Ja ay et JI 
2200. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
“Bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah binti Al Harts, yang mana (saat 
itu) keduanya sedang ihram.”?200 


Up abad ab ya ala 3 A5 En ea Bb AYAA 


Bea Aa te Mt RA Kn Pe ai PN INN NA 
Balas 1J8 lay ES lo Mi Jay OI KA ui op LS 
Boo Ieo PAN Na 2 0. - Pa Jaa 2 
Mat AN SAK SA AI Mb Tilas Doni Op Lah 
2201. Yunus menceritakan kepada kami, Hamrnad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Atha' Al Aththar, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bershadagah satu dinar.” 
Yakni yang menggauli istrinya yang sedang haid. 20 


mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi hukuman had, akan tetapi 
jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, 
“Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku 
berzina”, atau “janin yang ada dalam rahimku berasal darinya.” dan berkata, 
“Kemurkaan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-orang yang benar.” 
Selanjutnya hakim memisahkan keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk 
kembali untuk selama-lamanya. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadtis no. 2131. 
Sanadnya Shahih. Telah dikemukakan maknanya pada hadits no. 1919 dan 
2014. 

Sanadnya. dha'if sekali. Atha” Al Aththar adalah Atha' bin Ajlan Al hanafi 


Musnad Imam Ahmad — 


219 
2200 


201 


..- Dn LL ek Ii Sa an Tut - 6, - 0-3 
Op PA ea SAP AN il al Iyan AJB tep Ol pp ma 
CAT gak 2JE AE UKG Ch db IS aku GE JB Iu 
AB oa ad na PBB GA Us Ob ak Ups 


kamp 


2202. Yunus menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Ma'iz bin Malik, lalu 
beliau bertanya, “Apa benar khabar yang sampai kepadaku tentang 
dirimu? Ia balik bertanya, “Khabar apa yang sampai kepadamu tentang 
diriku?” Beliau bersabda, “Telah sampai kepadaku bahwa engkau telah 
berbuat mesum dengan budak perempuan milik keluarga Fulan?' Ia 
menjawab, “Benar.” Beliau mengulanginya hingga ia bersaksi empat kali, 
kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya.”292 


.. pop aa 


PRE Kah GP aa SUN ES diy BIS NY 
D6 Te Ga pa We Ka pd 


Plan Pi dip Ketut ah Park daan Jo 
Sei 


Al Bashari. Al Bukhari mengatakan di dalam Adh-Dhu 'afa" 28: “Haditsnya 
munkar.” Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di dalam Al jarh wa At-Ta'dil 
3/1/325 dari Yahya bin Ma'in: “Haditsnya tidak dianggap. Ia pendusta.” 
Diriwayatkan dari Amr bin Ali Al Falas, “Ia seorang pendusta.” 
Diriwayatkan dari ayahnya Abu Hatim, “Haditsnya dha'if lagi sangat 
munkar.” Akan dikemukakan hadits ini dari jalurnya juga pada no. 2789, 
3428. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Baihagi dari jalurnya (1: 
318). Lihat yang telah kami sampaikan pada keterangan hadits no. 2032 dan 
2122, dan telah kami jelaskan dari penuturan At-Tirmidzi (1: 244-254). 
Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslm, Abu Daud serta At- 
Tirmidzi dan dia men-shahih-kannya, sebagaimana yang terdapat di dalam A! 
Muntaga (4026). Lihat pula hadits no. 2129 yang telah lalu. 


— Musnad Imam Ahmad 


2202 


2203. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad, yakni Ibnu 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas: “Bahwa Jibril AS berkata kepada Nabi SAW, 
“Seandainya engkau melihatku ketika aku mengambil lumpur laut lalu 
aku memasukkannya ke mulut fir'aun.”” 20 


ya Lagi Ip oa Ni SES ES ii Ui NA 
Sea ana Ko MENU Dan SL ENAN A Tag  a 
See ee lo Sya aan SIB UE PA yp Se 
Pe gai 
2204. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 


berkata, “Rasulullah SAW mengutusku untuk membawa perbekalan 
perjalanan dari Jam” di malam hari.”7204 


Mi ep KAL ga PEN IP A3 Bi ato 


Bogo ata Nina Mean ai LA et KA AA AN He 
tata IE Iko AI Ip) Ol tAbE OA YP Ola yi Ula 
Cia Aas ANA UII 3 NI IE Jar Gd Jb dB 


tah 

2205. Yunus menceritakan kepada kami, dari Hammad, yakni Ibnu 

Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas: 

Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jibril berkata kepadaku, 

“Sesungguhnya telah dijadikan kecintaanmu pada shalat, maka ambillah 
darinya sesukamu.” 29 


2203  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara panjang lebar 


(4: 125) dari jalur Hajjaj bin Minhal dari Hammad bin Salamah, dan dia 
mengatakan, “Hadits hasan.” Aka dikemukakan secara panjang lebar pada 
no. 2821. Lihat hadits no. 2144. 4/ Haal adalah tanah hitam seperti lumpur. 
Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 366), At-Tirmidzi (2: 
103), dan dia mengatakan, “Hadits shahih.” Lihat hadits no. 1939. Ats-Tsagal 
adalah perbekalan musafir. 

Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan pula di dalam Al Jami" Ash- 


Musnad Imam Ahmad — 


2204 


2203 


PA SE El Oey ah BL yA 
Wa ig aj ge aa SS JG Ae 
Elo 39 3 0 -.. 


2 aan .... 
(galuh ctagkai tanaka Fa RATE (ana nb Ye) a ot A 


Paud 


ea gd un 0 Kai ap Cb IA dya 
SE HS adi 136 dus & Wb Ju cjat du dit Jaa 
Se Jempya BI Ja Ta Gd 
aa Sa ai HI da ia Al aa 
Esai 3 aa 3 Ia ip HP tan ah IA Ig) 
Lae jt ta drs KIS NI AI IE Yak 


Iso 322 0 221 


Hata Tab Teja Ta 
JAb Ska ab daa Jo D5 IS Le 


2206. Yunus dan Affan menceritakan kepada kami, Hammad, 
yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, Affan 
berkata, Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Yusuf bin Mihran, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki mendatangi Umar, lalu ia 
berkata, “Seorang wanita datang membaia'tnya. Lalu aku 
memasukkannya ke dalam ruangan kecil sehingga aku mendapatkan 
darinya (dapat melakukan apapun) kecuali persetubuhan.” Umar berkata, 
“Celaka engkau. Mungkin ia ditinggal pergi suaminya fi sabilillah?” Ia 
menjawab, “Benar.” Umar berkata lagi, “Temuilah Abu Bakar lalu 
tanyakan kepadanya.” Maka ia pun mendatanginya lalu menanyakan hal 
tersebut, Abu Bakar pun berkata, “Mungkin ia ditinggal pergi suaminya fi 
sabilillah.” Lau ia mengatakan sebagaimana yang dikatakan Umar, 
kemudian laki-laki itu menemui Nabi SAW lalu mengatakan seperti yang 
telah dikatakannya itu, beliau pun bersabda, “Mungkin ia ditinggal 


Shaghir (6078) dan tidak disandarkan selain musnad, pensyarahnya 
mengisyaratkan bahwa hadits ini terdapat di dalam Az-Zawaid, namun 
penyusunnya luput menyebutkannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


suaminya fi sabilillah” Dan, turunlah ayat: “Dan dirikanlah shalat itu 
pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan 
daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk” (Os. Huud 
(13): 114) hingga akhir ayat, lalu laki-laki itu berkata, “Wahai Rasulilah, 
apakah ini khusus bagiku atau untuk semua manusia?” Maka Umar 
menepuk dada laki-laki itu dengan tangannya seraya berkata, “Tidak, 
tidak ada kesenangan pribadi, akan tetapi untuk semua manusia. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Umar benar.” 20 


Pap Tah GP jai SEL Eib deip ES ANN 
A9 aa AI Ia 2S AE yA PI yi Ta PA 


..... 


Ka - n..0 PA Peer en Uta 
IE NA AD Ta AE AG Ip UN an plg le 


2207. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW datang dengan 
membonceng Usamah bin Zaid, lalu kami memberinya minum dari air 
minum ini, beliau pun bersabda, “Baik sekali kalian. Begitulah yang 


108  Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tafsir (4: 403) 
mengenai bagian ini. Dicantumkan pula di dalam Majma' Az-Zawaid (T: 38). 
Dinisbatkan pula kepada Ath-Thabarani di dalam A/ Kabir dengan tambahan 
dan dalam Al Ausath dengan sangat ringkas, dan dia mengatakan, “Di dalam 
isnad Ahmad dan Al Kabir terdapat Ali bin Zaid, dia hafalannya buruk, 
sedangkan para perawi lainnya tsigah.” Kami telah menjelaskannya pada 
keterangan hadits no. 783 bahwa Ali bin Zaid tsigah. Ad-Daulaj, menurut 
Ibnu Al Atsir: “A/ Mikhda', yaitu rumah yang kecil di dalam rumah yang 
besar, Asal kata ad-daulaj dari waulaj seperti fau'ala, yaitu dari kata walaja- 
yaliju, yakni masuk, lalu huruf wawu diganti dengan ta' sehinga diungkapkan 
dengan taulaj, kemudian huruf ta” diganti dengan dal sehingga menjadi 
daulaj. Dan setiap yang keluar dari gua atau bangunan dan serupanya 
diungkapkan dengan kata raulaj dan daulaj. Wawu di sini adalah tambahan. 
“ya la na'mata 'ainin” yakni tidak ada kesenangan pribadi. Huruf run pada 
kata na'mah bisa menggunakan ketiga jenis harakat (fathah, kasrah dan 
dhammah, semuanya mengandung arti yang sama), demikian yang 
dikemukakan di dalam AI Lisan (16: 60). 


Musnad Imam Ahmad — IM | 


semestinya, maka lakukanlah.” 29 


Bu daa uye pH IG IL NYA 

Nae TAN Pe NN GP PON LET DAN AN PL ed DI 
CA ya Pa Kana IP IA ONE GI GA ebasYI 
Pa ea Semen MA Tenan sean ata Ku Maba tai Sa 
R39 ob AP UB 1G Ie lo AI Ju 

: € z 2 : an D2 « sean 
SDA an Ub &, (apua 
2208. Marwan bin Syuja” menceritakan kepada kami, ia berkata, 
aku tidak mengingatnya kecuali Salim Al Afthas Al Jazani bin Ajtan 
menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Nabi 
SAW bersabda, “Kesembuhan itu terdapat pada tiga hal: Minum madu, 


urat darah yang dibekam, dan kayy dengan api, namun aku melarang 
umatku menggunakan kayy.”8 


BA MA SAS jap Op Bh ES YAA 
Logan JG gl JG TA yi KP JB) GAY ob taka 


IE Ur PPA HAMA P A3 ON op al un 


2201 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1841. 

Sanadnya shahih. Salim bin Ajlan Al Afthas Al Jazari tsigah. Para ahli hadits 
membicarakan segi kecenderungannya terhadap faham irja”. Ucapan Marwan 
bin Syuja”, “Aku tidak mengingatnya” dst., yang dimaksud, bahwa dia 
mendengarnya dari Salim bin Ajlan, namun dia merasa ragu tentang 
sebagiannya, namun keraguan ini telah hilang karena telah dipastikan 
penyampaian hadits ini darinya dengan cara mendengar sebagaimana yang 
dicantumkan oleh Al Bukhari dan Ibnu Majah. Konteksnya menunjukkan 
bahwa hadits ini mauguf pada Ibnu Abbas, namun bagian akhir ucapannya, 
yaitu “aku melarang umatku menggunakan kayy” menunjukkan bahwa hadits 
ini marfu” hingga kepada Nabi SAW. Al Bukhari menambahkan dalam 
riwayatnya (10: 115-116) pada bagian akhirnya: “Hadits ini marfu', 
kemudian ia meriwayatkannya lagi setelah itu secara marfz'” Demikian juga 
yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah (2: 184) pada bagian akhir hadits: 
“Ia me-marfu'-kannya (menyandarkannya kepada Nabi SAW)." Keyy adalah 
metode pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan -penerj. 


(2) — Musnad Imam Ahmad 


JB Koja ASI Jat ISG engan ORA OS PAN OS 


so. Bj Manar ena ba La giya BI Mn a13 ba 
Kama ai lag SEA ito AI Uya) OS) GAYA Kagami 


K3 BKI J8 Si ad ea 38 we ya nga 


» PN DANA KG Laba SANA 
dag (PI at Jas ph 
2209. Ishag bin Isa menceritakan kepadaku, Ibrahim, yakni Ibnu 
Sa'id, menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, (Abdullah bin Ahmad 
mengatakan:) Ayahku mengatakan: Dan Ya'gub berkata: Ayahku 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Orang-orang musyrik itu biasa membelah 
rambut mereka, sedangkan ahli kitab mengurai —nya—s.” Ya'gub 
menyebutkan: “Rambut mereka. Sementara Rasulullah SAW senang dan 
suka menyamai ahli kitab.” Ya'gub melanjutkan: “Pada sebagian perkara 
yang tidak diperintahkan.” Ishag menyebutkan, “Pada perkara yang tidak 
diperintahkan. Lalu beliau mengurai rambut ubun-ubunnya, kemudian 
setelah itu beliau membelah -nya-.”220? 


PA IG IN PN Ce 


pi Bia ya tea jP Bibi GAS EA ANA 
Ga Dia aa Tak - 3 


20. 


2 s1 23 ah eka TAN KN ».. 
SI Ka Wany yb 3 Wa UT AE HAN XS oa 


289  Sanadnya shahih. Di dalam (| dicantumkan: “Ibrahim yakni Ibnu Sa'id” ini 
keliru, kami telah membetulkannya dari (2). Sedangkan ucapan Abdullah bin 
Ahmad: “Ayahku mengatakan: Dan Yagub” yakni bahwa ayahnya, yaitu 
Imam (Ahmad) mengatakan, “Ishag menceritakan kepada kami” kemudian ia 
mengatakan, “Dan Ya'gub” ia meriwayatkannya dari Ishag bin Isa dan dari 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd, keduanya dari Ibrahim bin Sa'd dari Az-Zuhri. 
Di dalam (x) dicantumkan: “Ibnu Ya'gub mengatakan” diganti dengan 
redaksi “Ayahku dan Ya'gub mengatakan”, ini keliru, kami telah 
membetulkannya dari (4). hadits ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani 
(Al Bukhari dan Muslim) dan para penyusun kitab Sunan, sebagaimana 
dikemukakan di dalam 'Aun Al Ma'bud (4: 131-132). 


Musnad Imam Ahmad — 


SI AE MTB MEI) ME Uje Galah 
. A3 Tau pa LN SA anne ia Aa PARI 
BAU B3 LIA IS H3 ja ME dah la 
ui dng AR Ai Gap ey 
BBI LP ai Je ea La 


2210. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Abu 
Khaitsamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim, dari Abu Ath-Thufail, ia menuturkan, “Aku melihat 
Mu'awiyah mengelilingi Ka'bah di sebelah kiri Abdullah bin Abbas, 
sementara aku menirukan keduanya di belakang mereka berdua sambil 
mendengarkan ucapan mereka berdua, lalu Mu'awiyah hendak ber- 
istilam" pada sudut hajar, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah ber-istilam pada kedua 
sudut ini.” Mu'awiyah pun berkata, “Biarkan aku wahai Ibnu Abbas! 
Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun darinya yang layak ditinggalkan.” 
Maka Ibnu Abbas pun tidak menambahkan —perkataan-nya. Setiap kali ia 
menempelkan tangannya pada sesuatu dari kedua sudut tersebut, ia (Ibnu 


Abbas) mengatakan hal itu” 210 
Be Po MEN AS 3395 Cia dedy Gb NYA 


dh la Ko LD GB H8 GA JI op UKe PA 
AE) RB Ip 3 lai Sab un 


bh ANA In AS Ul 


Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

210  Sanadnya shahih. Hasan bin Musa adalah Al Asyyab Al Baghdadi, ia adalah 
gadhi Thabrasan, Al Muwashshal dan Himsh, dia seorang yang tsigah lagi 
valid, termasuk gurunya Ahmad. Ahmad mengatakan, “Ia termasuk orang- 
orang valid Baghdad.” Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Mu'awiyah. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 92) secara ringkas dari 
jalur Sufyan dan Ma'mar dari Ibnu Khutsaim, dan ia mengatakan, “Hasan 
shahih.” Pensyarahnya menisbatkan hadits ini kepada Al Hakim juga. Lihat 
hadits no. 1877, di sana kami telah mengisyaratkan kepada riwayat At- 
Tirmidzi. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sing 0... 2 
EP AI Ba ap IU 

2211. Yunus menceritakan kepada kami, Daud bin Abdurrahman 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Nabi SAW melakukan umrah empat kali —yaitu-: 
Umrah dari Hudaibiyah, umrah Gadha' pada bulan Dzuiga'dah di tahun 
berikutnya, umrah ketiga dari Ji'irranah, dan yang keempat yang beliau 
laksanakan bersama hajinya.”?2!! 


Pa 


AN AG EA gi AI Cb XYAY 

ea no Tata In AR ar 
Aap api Hb ag Bb aa BN 
Lgu Sud Jap SM 0 103 
LA IG 2G Co Ud db dh Udh) OA 


- . - A 9 & 
HA BA LE ok sala ga Gita 


B3 KU ain Yna MA 3 SAN 


Ga ibAn A3 ja IS) Ma Opa Eni LI Ip TR 
dn Jo As SUS INA ain Ha AI 


2  Sanadnya shahih. Daud bin Abdurrahmah adalah Al Aththar, ja tsigah 
sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 1710. 
Al Bukhari menyebutkan biografinya di dalam A/ Kabir (2111220). Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 80) dan dia mengatakan, “Hadits 
gharib.” Ibnu Uyainah meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Dinar dari 
Ikrimah: “Bahwa Nabi SAW pernah melakukan empat umrah”, namun dalam 
riwayatnya dia tidak menyebutkan “dari Ibnu Abbas”, kemudian dia 
meriwayatkan itu dari jalur Ibnu Uyainah, seolah-olah ia hendak menilai 
cacatnya riwayat maushul ini dengan (dalil riwayat) yang mursal, namun hal 
ini bukanlah alasan (yang bisa diterima). Pensyarahnya mengatakan, 
“Dikeluarkan juga oleh Abu Daud dan ibnu Majah, namun Abu Daud dan 
Ibnu Al Mundziri tidak mengomentarinya, sementara semua perawinya 
tsigah.” Al Ji'irranah —dengan kasrah pada jiim dan 'ain serta tasydid pada 
ra', ada juga yang mengatakan dengan sukun pada 'ain (yakni Ji'iraanah)- 
adalah suatu tempat yang berjarak enam atau sembilan mil dari Makkah. 


Musnad Imam Ahmad — FI | 


dl di Pa & dya) ag was coin wi aa ag 
lin A an pa UI D5 sal 
33 dita es) Lgi of Aa) S LA PNY TIKI 


Pa naa 


Lagi “ol Ca 5 Ya te Ika ag dia LG 


L.. 


“ska Toe) HI tuan 2 Lila pepan An Sl Wah, te 


Gas Sa 3 Tb as Y ba BK una ia 
dia Ip ini Je par TI ta TAN 
KA CG 3 Gd 5 Ud abg ea 


AA NI taat h Liku pia Saka 


Haa Dp Ah SI An Ya RA AN LAN A Yaa 


Sd DE HA Haa yan KN BU BS OP 
6 Hi WR Ge ja UU ph dika Papan 
HA Ja Dn ga aa Ia Is 


4 Tp Igb aga sa AS pagh Ka Ayat can 
Len je Ga aa Pa) Borok Gali BY ah 


223 
JET Jaja 3 us adl ken 2, “Ap A 
Jaa 5 wu 35 At Vaga 

2212. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menurunkan 
-ayat-: “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-oang yang kafir. (Os. 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Maaidah (5): 44), “mereka itu adalah orang-orang yang zhalim” (Os. 
Al Maaidah (5): 45) dan “mereka itu adalah orang-orang yang fasik. 
(Os. Al Maaidah (SJ: 47)” Ibnu Abbas melanjutkan, “Allah telah 
menurunkannya berkenaan dengan dua golongan kaum yahudi, yang 
mana salah satunya telah menekan yang lainnya di masa jahiliyah, hingga 
mereka rela atau sepakat bahwa setiap orang yang terbunuh yang mana 
pembunuhannya dilakukan oleh golongan yang terhormat terhadap yang 
rendah maka diyatnya (tebusannya) sebanyak lima puluh wasag”. Dan 
setiap pembunuhan yang dilakukan oleh golongan rendah terhadap 
golongan terhormat maka diyatnya adalah seratus wasag. Mereka 
memberlakukan ketentuan itu hingga Nabi SAW tiba di Madinah, Jalu 
kedua golongan itu menjadi hina karena kedatangan Rasulullah SAW, 
namun saat itu belum tampak dan belum mengakui keduanya karena 
beliau dalam status berdamai. Lalu terjadilah pembunuhan yang 
dilakukan oleh golongan rendah terhadap golongan terhormat, lalu 
golongan terhormat mengirim utusan kepada golongan rendah agar 
dikirimkan kepada mereka seratus wasag (diyat), maka golongan yang 
rendah berkata, “Apakah hanya karena berada di dua desa yang berbeda 
sedangkan agamanya sama, nasabnya sama dan negerinya sama, namun 
diyat sebagian mereka hanya setengah dari diyat yang lainnya? 
Sesungguhnya kami menyerahkan ini kepada kalian hanyalah sebagai 
sikap merendahkan dan membeda-bedakan dari kalian terhadap kami. 
Namun setelah Muhammad datang, kami tidak lagi memberikan itu 
kepada kalian.” Hampir saja terjadi peperangan di antara kedua golongan 
itu, lalu mereka sepakat untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai 
penentu di antara mereka. Selanjutnya golongan yang terhormat berkata, 
“Demi Allah, Muhammad tidak akan memberikan kepada kalian dari 
mereka dengan melipatgandakan apa yang diberikan kepada mereka dari 
kalian, dan mereka telah membenarkan, bahwa mereka tidak memberikan 
ini kepada kita kecuali karena direndahkan oleh kita dan pemaksaan 
terhadap mereka. Maka selipkanlah orang kepada Muhammad untuk 
nantinya memberitahukan pendapatnya kepada kalian. Jika dia 
memberikan kepada kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki, maka 
jadikanlah ia sebagai penentu (hakim), namun jika tidak, waspadalah 
terhadapnya dan janganlah kalian jadian ia sebagai penentu. Lalu mereka 
pun menyelipkan orang di antara golongan munafik untuk mendapatkan 


Satu wasag adalah enam puluh sha" kurma atau lainnya. 


Musnad Imam Ahmad — Na | 


informasi tentang pendapatnya Rasulullah SAW. Tatkala sampai kepada 
Rasulullah SAW, Allah memberitahu Rasul-Nya tentang perkara mereka 
dan apa yang mereka kehendaki, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: 
“Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang 
yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang- 
orang yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman." 
hingga “Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Os. 
Al Maaidah (5): 41-47).” Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, “Demi Allah, 
berkenaan dengan kedua golongan itulah ayat ini diturunkan, dan kedua 
golongan itulah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla” 22 


PP Kep Me jugaa pegi Ta C3 .YYAY 


La Pa tel dl di Fo di Jo IU 1JE ya 


tg... 0.2. 


Sang Die di BU hat Li debat A33 ( 
PA TA - 80 0. ana) 

B4 A3 3 dub nyo opo v3 Hani Neng 

2213. Ali bin Ashim menceritakan Kinatia kami, Khalid 

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 


bersabda, "Barangsiapa mendengarkan pembicaraan suatu kaum 
sedangkan mereka tidak suka kepadanya, maka akan dituangkan bubur 


2212 


Sanadnya shahih. Di dalam Ad-Durr Al Mantsur (2: 281) As-Suyuti juga 
menisbatkan riwayat ini kepada Abu Daud, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath- 
Thabrani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Mardawaih. Sementara Ibnu Katsir di 
dalam At-Tafsir (3: 154-155) men-tarjih dari sini, bahwa itu diturunkan 
berkenaan dua orang yahudi yang berzina, lalu kaum yahudi meminta 
keputusan kepada Rasulullah SAW. Dia juga menyinggung hadits-hadits 
Ibnu Umar, Al Bara” dan Jabir, lalu menukil hadits ini (159-161) dari 41 
Musnad, dan mengatakan, “Kedua sebab ini terjadi bersamaan, lalu turunlah 
ayat-ayat tersebut berkenaan dengan hal tersebut.” Inilah pendapat yang 
shahih lagi meyakinkan, karena tidak mesti turunnya ayat hanya disebabkan 
oleh suatu persitiwa saja, karena bisa juga karena dua sebab, bahkan tidak 
sedikit yang disebabkan oleh banyak peristiwa, lalu turunlah Al Gur'an 
memberikan keputusan tentang hukumnya. Kemudian sebagian sahabat 
menceritakan sebagian sebabnya, dan yang !ainnya menceritakan sebab 
lainnya, dan semuanya benar. (Diyar adalah tebusan membunuh atau 
melukai. Satu wasag adalah 60 sha' kurma atau lainnya, -Penerj.) 


— Musnad Imam Ahmad 


besi —yang panas— pada telinganya, dan barangsiapa pura-pura 
bermimpi (yakni mengaku mimpi padahal bohong) maka dia akan disiksa 
hingga menganyam rambut namun dia tidak akan mampu menganyam 
—nya—, dan barangsiapa membuat gambar —makhluk bernyawa— 
maka ia akan dibebani untuk meniupkan —ruh— padanya, namun ia 
tidak akan mampu meniupkan—nya— Bi 


PAN Had Pra 


Sai ye HAMA mete Ii YP ih NY 
" " ra " ? Pa A3 Tg .. . pala . 
HE Ke II GAN yi MAA 


Ie gt aa aU LAB IG BB LA AG BEA 
ui 3 “Ju “ukaa aa “3 “J6 Ka ei Ka :J6 Apar 
DES ab Kn II Ke as Sant al lah 


PBB oh. 
8 al la AI dio Sasa Raya 

2214. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin 

Amr bin Ghalab mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam bin Abdullah 
bin Al A'raj, ia berkata, “Ketika aku sedang bersama Ibnu Abbas di 
tempat pemberian air minum", ia (sedang duduk) beralaskan kain 
sorbannya, lalu aku katakan, “Wahai Ibnu Abbas, beritahulah aku tentang 
“Asyura'?” Ia balik bertanya, “Tentang apanya?” Aku jawab, “Tentang 
puasanya?” Ja menjawab, “Bila engkau telah memasuki bulan haram, 
maka hitunglah sembilan (hari), lalu pada hari kesembilannya berpuasa.” 
Aku tanyakan lagi, “Begitukah Muhammad SAW berpuasa?” ia 


23  Sanadnya, shahih. Khalid adalah Al Khidza. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 1866. Lihat hadits no. 2162 dan 3272. Al Aanuk, 
dengan dhammah pada nuun, menurut Ibnu Al Atsir adalah batangan besi 
putih. Ada juga yang mengatakan “Hitam', dan ada juga yang mengatakan 
“Saripatinya'. Kata ini tidak ada bentuk af'ul-nya (yakni dengan dhammah 
pada 'ainul fi'l) selain ini, adapun asyaddu pengertiannya diperselisihkan, 
apakah berarti tunggal atau jamak. Ada yang mengatakan, “Kemungkinan al 
aanuk adalah bentuk faa'il bukan af'ul. Namun perkiraan ini juga janggal." 
Yaitu tempat dimana dulu kaum Ouraisy biasa memberi minum kepada 
jama'ah haji yang berupa sari buah anggur. 


Musnad Imam Ahmad — 


menjawab, “Benar.” 214 


Be KBS YAA Ae ja Cia Xx 0 
Ma en ED Be SAR Oa men ha 

Op AN Ko Ip Jb IE AS gl PP gi laa 
Ga LA) Aa Ipa WEP AN Fi ASI Nih & ang 


Spa Penta AA) Ags da 
2215. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kelak pada hari 
kiamat, batu (hajar aswad) ini akan datang dengan memiliki dua mata 
yang dapat melihat dan lisan yang dapat berbicara dengannya, ia benar- 
benar akan bersaksi bagi orang yang telah ber-istilam padanya.” 
3 $, ce Pn ena 1 - . - 25. 
ee El 39 JB IG ale Lp Uje EA NYA 
Pena ai aan TE Ane Ae und 
Jah Ga (AB IIA BAG 3 SSI Ip LA OS JB yA ya 
' PA Sen AN PAN Pa MANA TER Bani 
AS Meat SIG AG Ot pasa pl CSI la Io 


pan e 


SP IE Kata UB al 5 Up as db 


24  Sanadnya. shahih. Mu'awiyah bin Amr bin Khalid bin Ghalab seorang yang 
Isigah, ia dinilai tsigah oleh An-Nasa'i, disebutkan pula oleh Ibnu Hibban di 
dalam Ats-Tsigat, Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(4/1/334). Muslim mengeluarkan haditsnya ini. Ghalab, dengan fathah pada 
ghain dan meringankan Iaam (yakni tanpa tasydid), ada yang mengatakan 
bahwa itu adalah nama seorang wanita, yaitu Ummu Khalid, sedangkan 
ayahnya adalah Al Harts bin Aus bin An-Nabighah dari golongan Bani 
Nashr. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2135. 

213  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 123) dari 
@utaibah, dari Jarir, dari Ibnu Khutsaim, dan dia mengatakan, “Hadits 
hasan.” Pensyarahnya menyandarkan pula hadits ini kepada Ibnu Majah dan 
Ad-Darimi, dan dia mengutip dari 4! Fath, bahwa hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahihnya serta di-shahih-kan oleh 
Ibnu Hibban dan Al Hakim. Sementara Al Mundziri di dalam At-Targhib (2: 
122) menyandarkannya seperti itu kepada Ath-Thabrani yang 
dikemukakannya di dalam 4! Kabir. 


IE | — Musnad Imam Ahmad 


1 SNN 


(ate Ag ya ga As Keadi IB eakaa 


2216. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud 

berkata, Ikrimah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ada sejumlah orang di antara para tawanan perang Badar yang tidak 
mempunyai tebusan, lalu Rasulullah SAW menetapkan tebusan mereka 
| dengan cara mengajarkan tulisan kepada anak-anak kaum Anshar. Suatu 
hari, seorang anak menemui ayahnya sambil menangis, maka sang ayah 
bertanya, “Ada apa denganmu?” Anak itu menjawab, “Pengajarku telah 
memukulku,” Sang ayah pun berkata, “Si buruk itu. Ia telah menuntut 
(balas) dengan bekas perang Badar! Demi Allah, jangan lagi engkau 
mendatanginya.” 216 


Pa Ka. 


adat YP HE ap Aap 5 ale Gi ja Ci NYA 
Ai Fi dg ale So WA AS AE AP 
Ha AI 38 bjb, basah PA AN HAN 


kes 

2217. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari “Atha' bin 

As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada perang 

Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan agar para syuhada dilucuti dari 

besi dan kulit (senjata dan perisai), dan beliau bersabda, “Kuburkan 
mereka beserta darah dan pakaian mereka.” 


2I8  Sanadnya shahih. Daud adalah Ibnu Abi Hind. Hadits ini dikemukakan juga 
di dalam A! Muntaga (438T). Adz-Dzahi, dengan fathah pada dzaal dan sukun 
pada haa', adalah ats-tsa r, yaitu al “adaawah (permusuhan). 

Sanad-nya hasan. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 164). Al Mundziri 
mengatakan, “Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, di dalam isnad-nya terdapat Ali 
t bin Ashim Al Washiti, sejumlah ahli hadits telah memperbincangkannya. 
Sementara Atha' bin As-Saib ada catatan baginya.” Hadits ini dicantumkan 
pula di dalam Al Muntaga (1805). Ali bin Ashim telah kami nyatakan (sigah 
pada keterangan hadits no. 343, hanya saja dia mendengar belakangan dari 
Atha', sebagaimana yang dikemukakan di dalam At-Tahdzib (7: 204). 


an 


Musnad Imam Ahmad — ITEM 


D5e up al Al oi SIS IE ee Hi UP ih NYYA 
SE) IN 3g SEN AI 33 SE aa gl gg 
MAA MAS GB DI gag HS JM II dns Padu 
Ka Pa ang Sena Deng Ae an An 
ae ale aa d3 BU dag Up Ca UI Sd 
5 P 2 - Pn ba ad 
2218. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Daud bin 
Abu Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki 
Anshar keluar dari Islam, lalu ia bergabung dengan kaum musyirikn, 
maka Allah Ta'ala menurunkan (ayat): “Bagaimana Allah akan 
menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman.” (Os. Aali 
“Imraan (3): 86) hingga akhir ayat. Lalu kaumnya menyampaikan ayat ini 


kepadanya, maka ia pun kembali bertaubat, dan Nabi SAW pun 
menerimanya serta membebaskannya.?"" 


0... 03 000 #0 200 ren bu ie A6 
: 2 ro At Aas eat yu jhon. 
PES or Ole . pa) 3 YY1A 
Pa TAN NO Ko NI NI 2 0... 2 
Ialog Ale AI Kol Jo) JB JB AP PN YP yaa Ui daan 
ola Pm ot AA TART MANA 3. 
Beban Ko pu cad Ka 
25 PEN Nan PAN SP UU 
JEN 3 GAB jeng MN SU 5 La ON 
2219. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Kenakanlah 


pakaian kalian yang putih, karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik 
pakaian kalian, dan kafanilah dengannya sahabat-sahabat kalian yang 


218  Sanadnya. shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dari jalur Yazid bin 
Zurai', dari Daud bin Abu Hind, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir 
di dalam At-Tafsir (2: 181), lalu dia mengatakan, “Demikian yang diriwayat 
oleh An-Nasa'i, Al Hakim dan Ibnu Hibban dari jalur Daud bin Abu Hind.” 
Sementara Al Hakim mengatakan, “Isnadnya shahih namun keduanya (yakni 
Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya.” 


L2zj — Musnad Imam Ahmad 


meninggal dunia, dan sesungguhnya di antara sebaik-baik celak kalian 
adalah itsmid", ia dapat membeningkan pandangan dan menumbuhkan 
bulu.” 21 


At AP SIA PAR UI Cia NN 


TB API PNS NP Ep ML AE 
pa ik pd Bila daa Io & Ir IS 
aer Lee Sha Pt - FAN Ha 
on 3 BABA SL AA S9 
ES Ae AB 


Pi 


2220. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Al Jurairi, 
dari Abu Ath-Thufail, dan Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Abu 
Ath-Thufail, keduanya dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran di Baitullah (mengitari Ka'bah). 
Bila sampai pada rukun Yamani beliau berjalan biasa hingga mencapai 
hajar, kemudian berlari kecil lagi, dan beliau berjalan biasa sebanyak 
empat putaran.” Ibnu Abbas melanjutkan, “Itu adalah sunnah.”7220 


Pa 


IP NA UD AA 55 Ha Cik ANN 


Hb ala ala AI Ke Ipa) OS IE AE us 


BE Tntas  ) 


6 AI NELA domta 


Nama suatu jenis celak yang kwalitasnya paling bagus. 

Sanadnya. shahih. Bagian pertamanya —dari hadits ini—, tentang warna 
putih, terdapat di dalam Al Muntaga (1803) dan disandarkan kepada Abu 
Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan dia mengatakan, “Di-shahih-kan 
oleh At-Tirmidzi”” Bagian keduanya, tentang itsmid, telah dikemukakan 
serupa itu pada hadits no. 2047. Hadits ini dengan kedua bagiannya terdapat 
di dalam Al Jami" Ash-Shaghir (4062) dan disandarkan kepada Ibnu Majah, 
Ath-Thabrani dan Al Hakim. 

220  Sanadnya shahih. Lihat hadits no.. 2077. 


2219 


Musnad Imam Ahmad — Cs 


Pa og 3 3 - “. 
AN Dp GAS up AAN ale SA Sd 
Aa ARA Pen AA Teen TA sea TA Bea 
AS ale FP IN IPA LS 
2221. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Al Hadzdza" 
mengabarkan kepada kami, dari Barakah Abu Al Walid: Ibnu Abbas 
mengabarkan kepada kami, dia menuturkan, “Rasulullah SAW tengah 
duduk di masjid sambil menghadap ke arah hijir. Lalu beliau memandang 
ke arah langit kemudian tertawa, lalu bersabda, “Semoga Allah melaknat 
kaum yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka namun mereka 
menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah Azza 
wa Jalla apabila telah mengharamkan memakan sesuatu atas suatu 
kaum, maka telah mengharamkan pula atas mereka hasil 
penjualannya.” “2 


Ea edi Jah Af at me Ip Uje Ui 111 
ai ISA Sha dai A3 yi ke 5 -J6 AA DAN 
SR ana nu ds dal ph he Ula 2 PA yi 


3 & aah kah ska dia & So Si Jaya uk & 


Y nana Neon San 2 Afo 0 Ba0 3 Kep ST 20 3 S0 0 TX oh 
BN Jan & Ae) Ab ag PSG talak La gp SS 


bg eh Fo Ip SEN to ga le Ja 


221  Sanadnya: shahih. Al Hadzdza" adalah Khalid. Barakah Abu Khalid adalah 
Barakah bin Al Uryan Al Mujasyi'i, sebagaimana yang akan dikemukakan 
tentang nasabnya pada keterangan hadits no. 2678. Ibnu Hibban keliru 
menyebutnya dengan “Barakah bin Al Walid”. Ia seorang yang tsigah, dinilai 
tsigah oleh Abu Zur'ah, sementara Al Bukhari mencantumkan biografinya di 
dalam Al Kabir (1/2/147) dengan nama “Barakah Abu Al Walid Al 
Mujasyi'i”. Pada naskah (c) dicantumkan: “Dari Barakah dari Abu Al 
Walid”, ini keliru, kami telah membetulkannya dari naskah (4). Hadits ini 
terdapat di dalam Al Muntaga (2778) yang juga disandarkan kepada Abu 
Daud. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam 4! Kabir pada biografi 
Barakah secara ringkas. 


— Musnad Imam Ahmad 


po 


Ang at Io Ja IS) data Ke EN Bt 


... 


In Iga SG S5 dgan Yint Had) Lentah P4 sita 
Pa da Jean An daa Ia 


Adaa dai JI Ig MS Cetin UG 
.. PN SEN PN AS Leno w en 2.1 0. 
tag KIE ella Kel pm AA  Cber TPS Ka 


.. 


Pan ag 2 An ee 3 . 2g 
ag: .. 0.2... 
ia kait Gili OS Kl tp 
2222. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Abu Al Mu'alla 
Al Aththar mengabarkan kepada kami, Al Hasan Al Urani menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Dikemukakan dihadapan Ibnu Abbas, Anjing, 
keledai dan wanita dapat memutuskan (membatalkan) shalat. Ibnu Abbas 
berkata, “Buruk sekali kalian mempersamakan wanita muslimah dengan 
anjing dan keledai! Aku telah mengalami sendiri, aku datang dengan 
menunggang seekor keledai, sementara Rasulullah SAW sedang shalat 
mengimami orang-orang, tatkala aku telah mendekati beliau di bagian 
kiblatnya, aku turun darinya lalu aku membiarkannya (melepaskannya), 
sementara aku masuk mengikuti shalat bersama Rasulullah SAW. 
Adapun Rasulullah SAW tidak mengulangi shalatnya dan tidak pula 
melarang apa yang telah ku perbuat. Pernah juga Rasulullah SAW shalat 
mengimami orang-orang, lalu datanglah seorang budak perempuan 
menyelinap di antara barisan-barisan shalat, hingga ia sampai pada 
Rasulullah SAW, namun Rasulullah SAW tidak mengutangi shalatnya 
dan tidak pula melarang apa yang telah diperbuatnya. Pernah juga 
Rasulullah SAW shalat di masjid, lalu seekor anak kambing keluar dari 
salah satu kamar Nabi SAW, lalu ia hendak lewat di depan beliau, lalu 
Rasulullah SAW mencegahnya.” Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, 
“Tidakkah kalian mengatakan bahwa anak kambing dapat memutuskan 
shakat?”2222 


222 Sanadnya lemah karena terputus. Al Hasan Al Urani tidak pernah 


mendengar dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang kami jelaskan pada 
keterangan hadits no. 2082. Abu Al Mu'alla Al Aththar adalah Yahya bin 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


Foo 20 pena 


JB ID PB AS ai opa HMI KG CK NN 
Pp AA LP dad ut 
Wah 33 5 BE) Bt ps La db Ap adas 


2 so an aib Lennon agan nian te dalan Ta 
daa PAN Ta DNS Cab Djkog Ea ea Ia 3, 
x : PN NAN Pi A Hg z tan. 

bg ale eko Aya) Un 

2223. Abdullah bin Maimun Abu Abdurrahman Ar-Raggi 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Al Hasan, yakni Abu Al Malih 
mengabarkan kepada kami, dari Habib, yakni Ibnu Abi Marzug, dari 
“Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Barangsiapa yang datang 
melaksanakan haji dan berthawaf di antara —bukit— Shafa dan 
Marwah, berarti ia telah menyelesaikan hajinya dan menjadi umrah. 


Demikianlah ketetapan Allah Azza wa Jalla dan ketetapan Rasul-Nya 
SAW.722 


Maimun Adh-Dhabbi, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan yang 
lainnya, sementara Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(2/2/306) dan tidak menyebutkan adanya cacat padanya. Lihat hadits no. 
1891, 2095 dan 2653. 

2228  Sanadnya shahih. Abdullah bin Maimun Ar-Raggi dicantumkan di dalam At- 
Tahdzib (6: 49), di situ disebutkan bahwa Ahmad meriwayatkan darinya 
namun tidak sedikit pun menyinggung tentangnya. Sementara didalam Ar- 
Tagrib disebutkan: “Magbul (riwayatnya diterima)” Dicantumkan pula 
dalam Ar-Ta'jil (239) dan penulisnya mengatakan, “Ada catatan 
mengenainya.” Ini mengindikasikan adanya kekurangan, namun ia termasuk 
gurunya Ahmad sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi tentang 
mereka (guru-gurunya Ahmad), sementara Ahmad sangat selektif terhadap 
para gurunya dan memilah-milah riwayat dari mereka sebagaimana yang 
telah dikenal (tentang sikap Ahmad dalam meriwayatkan hadits). Al Hasan 
Abu Al Malih adalah Al Hasan bin Umar Ar-Raggi, dia tsigah dan haditsnya 
valid, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad. Ja dinilai tsigah oleh Ibnu 
Ma'in, Abu Zur'ah dan yang lainnya. Sementara Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam A/ Kabir (1/2/29T). Habib bin Abi Marzug seorang yang 
Isigah, dia dinilai rsigah oleh Abu Daud, dan Ad-Daraguthni mengatakan, “Ia 
#sigah dan bisa dijadikan hujjah.” Al Bukhari mencantumkan biograftnya di 
dalam Al! Kabir (1/2/323). Lihat hadits no. 2115. 


NE | — Musnad Imam Ahmad 


aa 33 CA BIL UAN AE 3 Kb rt 
Ae Ann Epen 0 Dede ma panen bet 
BE Ko Ian IE PD AP 1 
2 2 Ta ATA tea # 


se mi 

2224. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Saif 
mengabarkan kepada kami, Oais bin Sa'd Al Makki mengabarkan kepada 
kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
menetapkan harus ada saksi dan sumpah.” 


Lau bin ang AU ai Ii Jet KAS nyvo 
Si ya AN NG pil gp SAe AI 


Aa - .. » . Pa ON SNN 
BU EN Rs Jb bh de Io Jah 
Pen Aa Ia En AN ena na Ana Gia 

ME sd Of F3 dita KASI BIS Ja PJ 2JB uas 
Isa DA ad FA P3 JD IIA Pak) 
Set YG Dafimg VI Pa AR lo 

2225. Isma'il bin Yazid Ar-Raggi Abu Yazid menceritakan kepada 
kami, Furat menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Abu Jahal berkata, “Bila aku melihat 
Rasulullah SAW shalat di dekat Ka'bah, pasti aku akan mendatanginya 
lalu akan kuinjak pundaknya.” Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, 
“Seandainya dia melakukan itu, pasti malaikat akan benar-benar 
menyambarnya. Seandainya kaum yahudi mengharapkan kematian, pasti 
mereka akan mati dan melihat tempat tinggal mereka di neraka. Dan, 
seandainya orang-orang yang di-mubahalah” oleh Rasulullah SAW itu 


224 Sanadnya shahih. Saif adatah Ibnu Sulaiman Al Makki. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 40) dari Bakr bin Abi Syaibah dan 
Muhammad bin Abdullah bin Numair, keduanya (meriwayatkan) dari Zaid 
bin Al Hubab. Dicantumkan di dalam A4! Muntaga (4986) yang juga 
disandarkan kepada Abu Daud dan Ibnu Majah. 

si 'Dilaknat dan didoakan keburukan padanya karena kezhaliman. 


Musnad Imam Ahmad — ISA | 


keluar, pasti mereka akan kembali dengan tidak menemukan harta dan 
tidak pula keluarga.”22 


Da 2-0 AG 


Ip IL En mb ap Yi Inai Cia -yyra 


224 Sanadnya shahih. Isma'il bin Yazid Abu Yazid Ar-Raggi termasuk guru 
Ahmad. Ibnu Al Jauzi telah menyebutkannya termasuk di antara mereka 
(para guru Ahmad). Al Hafizh mencantumkannya di dalam 4t-Ta'ji! (38) dan 
mengutip perkataan Al Hasan, yang mana ia mengatakan, “Ada hal yang 
tidak diketahui tentangnya.” Kemudian didapati bahwa ternyata ia cukup 
dikenal, ia pun menisbatkannya kepada kakeknya, dan mencantumkannya di 
dalam Ar-Tahdzib dengan nama “Isma'il bin Abdullah bin Yazid Ar-Raggi 
(adhi Dimasyg”, sedangkan yang dicantumkan di dalam Ar-Tahdzib adalah 
“Isma'il bin Abdullah bin Khalid bin Yazid” (1:307). Menurutku ini keliru, 
karena orang ini (di dalam At-Tahdzib) bukanlah yang itu (yang dicantumkan 
di datam At-Ta'jil). Alasan pertama: Orang yang dicantumkan di dalam Ai- 
Tahdzib, julukannya “Abu Abdullah”, ada juga yang mengatakan “Abu Al 
Hasan”, sedangkan yang di sini julukannya adalah “Abu Yazid” sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Kedua: Yang dicantumkan di dalam 4t- 
Tahdzib belakangan, termasuk gurunya Ibnu Majah, dia meninggal setelah 
tahun 240. Dan ketiga: Yang dicantumkan di sini meriwayatkan hadits dari 
“Furat bin Salmah" dengan cara mendengar langsung, sementara Furat 
meninggal pada tahun 150, jadi tidak mungkin ia pernah berjumpa dan 
mendengar darinya. Kemungkinannya gurunya Ahmad pamannya orang itu 
yang dicantumkan di dalam 4t-Tahdzib. Bagaimana pun, yang jelas itu ada 
dua orang yang berbeda. (Sebagaimana yang sudah dikenal) bahwa Ahmad 
sangat selektif terhadap para gurunya sehingga tidak meriwayatkan kecuali 
dari orang yang tsigah. Berdasarkan itulah kami meluruskan haditsnya. Furat 
adalah Ibnu Salman Al Hadhrami Al Jazari AR-Raggi, dia seorang yang 
tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad. Al Bukhari mencantumkan biografinya 
di dalam Al Kabir (4/1/129) dan tidak menyebutkan cacat padanya. Abdul 
Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di 
dalam Ar-Tafsir (2:156) berkenaan dengan masalah ini, namun yang 
dicantumkannya menggunakan redaksi “Ourrah” sebagai pengganti “Furat”, 
itu keliru, dan ia berkata, “Al Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i 
meriwayatkannya dari hadtis Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Abdul Karim, 
yang mana At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan shahih.” Disebutkan pula pada 
(9: 248) dan mengisyaratkannya pada (1: 235), serta menyebutkan 
sebagiannya yang berkenaan dengan Abu Jahl di dalam A4t-Tarikh (3: 43-44). 
Adapun yang tercantum di dalam naskah Ic J: “Furat bin Abdul Karim”, ini 
keliru, kami telah membetulkannya dari Hakah (5), dari Ibnu Katsir dan 
referensi-referensi biografi. 


— Musnad Imam Ahmad 


2226. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, 
Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Abu Jahal berkata” lalu ia menyebutkan 
redaksi semakna dengannya.?? 


9.5. £ 


san Te dp PR “ A3 jai Gis —rrv 

IE ia pa ya Gn ea 
PA EN Iu al be Se Ir Lb 
Spa Pe sea en Kr Ar (mna 


5 


KS Aria aa af Yy J8 5 ih ja D 8) Le NY 
HAN Wan 5 Loli aa KR 


2227. Nashr bin Bab Abu Saht menceritakan keglais kami pada 
bulan Syawwal tahun 131, dari Al Hajjaj, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Rasulullah SAW thawaf di Baitullah dan beliau beristilam" 
pada hajar dengan tongkatnya. Kemudian setelah selesai beliau 
menghampiri tempat pemberian minum, lalu para putra pamannya 
—hendak— menurunkan beliau darinya (dari tunggangannya). Beliau 
pun berkata, “Berikan padaku? Maka mereka pun mengangkat ember 
kepada beliau, lalu beliau pun minum kemudian bersabda, “Seandainya 
orang-orang (para jama'ah haji) tengah melaksanakan haji dan 
merepotkan kalian (karena banyak), niscaya aku akan turun bersama 
kalian.” Selanjutnya beliau keluar lalu thawaf di antara —bukit— Shafa 
dan Marwah.”222 


226  Sanadnya shahih. Ubaidullah adalah Ibnu Amr AR-Raggi Al Jazari. Hadits 
ini sebagai pengulangan hadits sebelumnya. 

Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

Sanadnya shahih. Nashr bin Bab telah dikemukakan tentang (sigahnya pada 
keterangan hadits no. 1749. Julukannya adalah Abu Sahl, namun yang 
dicantumkan pada naskah (rx) adalah “Abu Suhail” dengan tashghir, begitu 
pula pada naskah (2, namun di atasnya dicantumkan “Abu Sahl” sebagai 
koreksi. Permasalahannya adalah bahwa penyampaian hadits ini pada tahun 


29 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


Sia PSA ap BA yh ab 5 Jai CAK NNYA 
Sea en An Neta akan AR GA NAN SA DARI satuan Pn 13 
Wajah Vita ba Sin le Ko In Obb oi up 
: Aa en Na an un nan 
Bean Ielomond s8 Sah s8 sada 3 
2228. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, 
dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
berbekam saat berpuasa dan ihram, lalu beliau pingsan karenanya. 
Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, “Karena itulah beliau memakruhkan 

berbekam bagi yang sedang berpuasa.”??28 


PIA 


Ha PS PE pH Jai ie YA 


“Seratus tiga puluh satu”, ini kesalahan waktu, karena Ahmad sendiri lahir 
pada tahun 164, maka saya mengkoreksinya, bahwa yang benar adalah 
“Seratus delapan puluh satu”, karena Ahmad mulai menimba hadits pada 
tahun 179, lalu mendengar dari Husyaim, dan biasanya dia mencantumkan 
tanggal lebih dahulu. Kataupun bukan itu, kemungkinannya adalah tahun 
191, karena Nashr bin Bab meninggai di Baghdad pada tahun 193. Saya 
menguatkan tahun 181 karena angkat “Delapan” (8) mirip dengan angka 
“Tiga” (3), kedua angka ini kadang samar diucapkan ketika terdengar oleh 
pendengarnya, dan kadang juga bisa samar pada orang yang membacanya 
dari tulisan, karena pada saat itu mereka bisa menulis angka dengan bentuk 
yang biasa kita kenal dengan sebutan “angka ifranjiyah” yakni angka hind 
yang asli yang ditiru oleh bangsa Arab dari Hind, dan masih berlaku pada 
cara penulisan Arab di Andalus dan Maghrib, bahkan masih berlaku hingga 
sekarang di negeri-negeri Maghri hingga sekarang. Bentuk tulisan angka 3 
hampir mirip dengan bentuk tulisan angka 8 sebagaimana yang anda lihat. 
Makna hadits ini valid berdasarkan isnad-isnad lainnya. Lihat hadits no. 
1841, 3527 dan Tarikh Ibnu Katsir (5: 191-193). 

228  Sanadnya shahih. Dicantumkan pula di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 169- 
170) dan dia mengatakan, “Haditsnya terdapat di dalam Ash-Shahih, bahwa 
beliau berbekam ketika sedang berpuasa dan ihram, namun tidak 
menyebutkan tentang pemakruhannya. Diriwayatkan juga (yakni hadits yang 
dicantumkan di sini —A/ Majma'—) oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar dan 
Ath-Thabrani di dalam 4! Kabir. Di dalam sanad-nya terdapat Nashr bin Bab, 
banyak perbincangan mengenainya, namun dinilai tsigah oleh Ahmad.” Lihat 
hadits no. 1943. 


— Musnad Imam Ahmad 


mgbal ta ag Pra Se & Iya IE ae Ao 


Pap OA 
Pan Naa PN MANA KPAI 24 

Sabeg Sa Ho Ira) 
2229. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, 
dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Pada 
hari (pengepungan Thaif) Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
keluar kepada kami dari golongan budak, maka ia merdeka” Maka 


keluarlah seorang budak dari beberapa budak, di antaranya terdapat Abu 
Bakrah, lalu Rasulullah SAW memerdekakan mereka.”?2? 


poso it 


PS ap EC I3 A5 Jas BA NT, 
asa P3 DAA BU gal gd gp pa 
aag alah Jo gap IE IG dea NelasG WS ja 


Tan 5 .... - P3 2 " 
seba JD KI mp Akan Cg SP dian AI 3 

2230. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, ia berkata, Al 
Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, bahwa ia berkata, “Ketika perang Khandag, kaum muslimin 
membunuh seorang laki-laki dari kalangan kaum musyrikin, lalu mereka 
(orang-orang musyrik) memberikan harta —untuk menebus— jasadnya, 
maka Rasulullah SAW bersabda, "Serahkan kepada mereka jasad itu, 
sesungguhnya itu jasad yang buruk, —maka itupun adalah— diyat yang 
buruk” Maka tidak ada sesuatu (tebusan) pun yang diterima dari 
mereka.”?220 


229 Sanadnya shahih. Hadits ini sebagai pengulangan hadits no. 2176. 


230 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 37) secara ringkas 
dari hadits Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dan dia 
mengatakan, “Hadits gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits 
Al Hakam, dan diriwayatkan pula oleh Al Hajjaj bin Arthah dari Al Hakam.” 
Dikutip oleh $bnu Katsir di dalam At-Tarikh (4: 107) dari sini, dia juga 


Musnad Imam Ahmad — 


2... 


YP Sai HR Gb Ap Ih Tai Ela ITA 
PEN Ta PANGAN AN ap BU yu An AA dna EU 
Dal ag AE lo Jah Hah HSE yaa Gil He pemda 
AE IG AA Pe J5 Ale 
2231. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 


Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melontar jumrah ketika 
tergelincirnya matahari, atau setelah tergelincirnya matahari.”2 


Fa IS GP TEA LA Gal Ci -11T 
Se Ak By au At ap ja al yag PE 


Ikan BAE Rea NG JA Teja IS Cina Ea Oya IS, 

ban Ab HA Ci 

2232. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, 

dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, 

“Sesungguhnya para peserta perang Badar berjumlah tiga ratus tiga belas 

orang, kaum muhajirin sebanyak tujuh puluh enam —orang—. Dan, 

pertempuran para peserta perang Badar terjadi pada hari Jum'at tanggal 
tujuh belas bulan Ramadhan.”??2 


menyandarkan riwayat serupa kepada Al Baihagi dari hadits Hammad bin 
Salamah, dari Al Hajjaj bin Arthah, di dalam riwayat tersebut dikemukakan 
bahwa mereka (orang-orang musyrik) menawarkan sepuluh ribu kepada Nabi 
SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada kebaikan pada jasadnya 
dan tidak pula pada harganya (tebusannya)”” 

23!  Sanadnya shahih. Yang dimaksud adalah selain hari Nahar, adapun melontar 
pada hari Nahar dilakukan pada waktu dhuha, sebagaimana yang disebutkan 
di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim: “Aku melihat Rasulullah 
SAW melontar jumrah pada waktu dhuha pada hari Nahr saja, sedangkan 
setelah itu (setelah hari Nahar) beliau melontar setelah tergelincirnya 
matahari.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 104) dari jalur 
Ziyad bin Abdullah dari Al Hajjaj, dan dia mengatakan, “Hadits hasan." 
Pensyarahnya menyandarkannya juga kepada Ibnu Majah. 

2282  Sanadnya shahih. Disebutkan pula di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 93), dan 
disandarkan pula kepada Al Bazzar dengan maknanya. 


— Musnad Imam Ahmad 


ah Tatan gt Sg Wa ata Jah dn ag J8 .xrrr 
Bp ee Op Ea YP jaka Hi Gaga Gia 


Ed ... 


ala dl JO IA IE UU AA Pee ba gih 


2233. Abdullah (bin Ahmad) berkata, aku temukan pada kitab 
ayahku dengan tulisan tangannya: Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli 
menceritakan kepada kami, Al Walid, yakni Ibnu Muslim, menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Juraih, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, "Hapuslah, maka akan dihapuskan 
bagimu.” 233 


Ita ad Sd bang Taat ja al J8 rr 


233 Sanadnya shahih. Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli Az-Zahid Abu Muhammad 
adalah seorang yang tsigah, ia dinilai isigah oleh Ibnu Ma'in, wafat pada 
tahun 230, tentang wafatnya disebutkan pula oleh Ibnu Taghri Bardi di dalam 
An-Nujum Az-Zahirah (2: 258), dan Adz-Dzahabi menukilnya di dalam Al 
Mizan (3: 206), bahwa Ibnu Adi mengatakan, “Dia meriwayatkan dari orang- 
orang tsigah yang tidak di-mutaba'ah (tidak dikuatkan oleh riwayat 
lainnya).”, namun kemudian ia mendapatkan, bahwa ia tidak melihatnya di 
dalam Al Kamil karya Ibnu Adi, bahkan dia mengutipnya dari Tarikh 
Dimasyg, dia dan penulis At-Tahdzib mengutip, bahwa Al Bukhari 
mengatakan, “Haditsnya mungkar.” Namun saya tidak menemukan nama 
orang ini pada tulisan Al Bukhari, baik di dalam A/ Kabir, Ash-Shaghir 
maupun Adh-Dhu'afa'. An-Nasa'i juga tidak menyebutkanya di dalam Adh- 
Dhu'afa'. Menurutku, diduga namanya tertukar dengan orang lain yang 
sigah, yaitu “Mahdi bin Hafsh Al Baghdadi Abu Ahmad, karena penulis At- 
Tahdzib mencantumkan Ar-Ramli setelah Al Baghdadi sebagai urutan, maka 
sebagian ada yang menduga (seperti penulis A/ Khulashah), bahwa Ar-Ramli 
itu disebut juga Mahdi bin Hafhs. Namun sebenarnya ini kesalahan lama, 
karena Ibnu Al Jauzi telah menyebutnya termasuk di kalangan para gurunya 
Ahmad dengan nama “Mahdi bin Hafsh Abu Muhammad Ar-Ramli.” Namun 
dalam susunan Adz-Dzahabi di dalam A/ Mizan dicantumkan begini: “Mahdi 
bin Al Aswad” “Mahdi bin Ja'far” “Mahdi bin Harb”, dia meletakkan huruf 
jim pada bagian nama ayah setelah alif dan sebelum haa'. Hadits ini 
disebutkan juga oleh As-Suyuthi di dalam Al Jami? Ash-Shaghir (1037) dan 
juga disandarkan kepada Ath-Thabrani dan Al Baihagi di dalam Asy-Syu'ab. 


Musnad Imam Ahmad — 


03 2. 


ta al dna Ja Ip IG Ie A1 X5 eh 
ge Sa MPa 3 Yin ata ip AA 


Pa nye 
2234. (Abdullah bin Ahmadj berkata, aku temukan pada kitab 
ayahku dengan tulisan tangannya: Mahdi bin Ja'far Ar-Ramli 
menceritakan kepada kami, Al Walid, yakni Ibnu Muslim, menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam bin Mush'ab, dari Muhammad bin Ali bin 
Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, dari kakeknya, yakni Abdullah bin 
Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
memperbanyak istighfar, maka baginya Allah mengadakan jalan keluar 
untuk setiap kesulitan dan kelapangan untuk setiap kesempitan serta 
menganugerahinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya”” 4 


224  Sanadnya shahih. Al Hakam bin Mush'ab Al Oarasyi Al Makhzumi, menurut 
Abu Hatim, “Majhul (tidak dikenal)” Sedangkan Ibnu Hibban 
mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat, dan menyebutkannya pula di dalam 
Adh-Dhu'afa' dan dia mengatakan, “Tidak boleh berdalih dengannya dan 
tidak boleh juga meriwayatkan darinya kecuali untuk perbandingan.” 
Sedangkan Al Hafizh mengatakan di dalam At-Tahdzib, “Ini kontradiksi yang 
rumit.” Menurut saya, bahwa tidak dikenalnya Abu Hatim telah gugur karena 
diketahui oleh yang lainnya, dan pernyataan kontradiktif yang dikemukakan 
oleh Ibnu Hibban tidak dianggap, karena Al Bukhari mengetahuinya dan 
mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (1/2/336), dia mengatakan, “AI 
Hakam bin Mush'ab Al Oarasyi: Dia mendengar Muhammad bin Ali bin 
Abdullah bin Abbas, dan A1 Walid bin Muslim mendengar darinya.” Selain 
itu dia tidak menyebutkan cacat padanya. Lain dari itu, menurut ahli hadits 
lainnya Al Hakam dinilai tsigah, lebih-lebih karena Al Bukhari tidak 
dicantumkan di dalam Adh-Dhu'afa' (kumpulan orang-orang lemah) dan An- 
Nasa'i juga tidak mencantumkannya di dalam Adh-Dhu'afa'. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 560) dari Hisyam bin Ammar dari Al 
Walid bin Muslim. Sementara Al Mundziri menyandarkannya kepada An- 
Nasa'i dan Ibnu Majah, dia mengatakan, “Di dalam isnad-nya terdapat Al 
Hakam bin Mush'ab, ia tidak dapat dijadikan hujjah.” Ini hanyalah sikap 
berlebihan darinya terhadap Al Hakam. As-Suyuthi juga mencantumkannya 
di dalam Al Jami" Ash-Shaghir (8508) dan disandarkan kepada Ahmad dan 
At Hakim. 


— Musnad Imam Ahmad 


ie Tee na 


Ana Ra Up 


PR yh BAP HS SN PA ui 
BIJB dia 3 ing OS 3 en AE HI AS ta 


BNN an Lan anna at nga ae 
an Pelat Olis Ld —YY YO 


IS va ap BI SN AG sp 
BA Hi ep Bend La 
Spbu AR BE Rp3 
10 Ra ag KAN OA TI gadi ip Ih 
dia bf In Ip 06 Ya: Pn Bu Ia 
FI Se Ta Op Ie at AI Oi AN Tani 


ae e tan Ter ea anne wefose "ore ara 
Be Ca oa NY Ay ata aa JA nh ala 
CS Ja AG AN 8 IG A3 GI MA 2 am 
ay. P3 9 PAN PARA 2 Tenan Sa Dekan 
AW pala Ab En jan 1 Pala 
dana M3 La Gila 

2235. Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
mengabarkan kepada kami, Oais bin Sa'd mengabarkan kepada kami, 
dari Yazid bin Hurmuz, ia berkata, “Najdah bin Amir mengirim surat 
kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang berbagai perkara, lalu aku 
menyaksikan Ibnu Abbas ketika membaca surat tersebut dan ketika 
menuliskan jawabannya, yang mana Ibnu Abbas berkata, “Demi Allah, 
seandainya jika tidak kubalas —surat ini— tidak akan menimbulkan 
keburukan, tentu aku tidak akan membalasnya, namun —ini bukan 
demi— kesenangan pribadi.” Lalu ia mengirim surat kepadanya (yang 
isinya): “Engkau menanyakan kepadaku tentang bagian untuk kerabat 
yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, siapa mereka? Dulu kami pernah 


dianggap bahwa kami, kerabat Rasulullah SAW, adalah mereka (yang 
dimaksud itu), namun —kemudian— kaum kami menolak itu pada 


Musnad Imam Ahmad — 


kami.' Ia (Najdah) juga menanyakan tentang anak yatim, kapan berakhir 
status yatimnya? (Ibnu Abbas menjawab) Bila ia telah menikah dan bila 
telah besar dan dewasa, hartanya diserahkan kepadanya dan berakhirlah 
status yatimnya. Ia (Najdah) juga menanyakan Apakah Rasulullah SAW 
pernah membunuh seseorang diantara anak-anak kaum musyrikin?” Ia 
menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah membunuh 
seorang pun dari mereka. maka, engkau pun jangan membunuh, kecuali 
engkau mengetahui apa yang diketahui oleh Khadhir (yakni Nabi 
Khidhir), yaitu tentang anak yang dibunuhnya.' Ia (Najdah) juga 
menanyakan tentang wanita dan budak, apakah keduanya mendapat 
bagian tertentu (dari harta rampasan perang) bila mereka menghadiri 
peperangan? (Ibnu Abbas menjawab) Tidak ada bagian tertentu untuk 
mereka, kecuali diberikan sekadarnya dari harta rampasan perang —yang 
diperoleh— kaum muslimin.””235 


Test ea Aan Ara 
SN ph la Ge pg dada lo Mas pa 


Kab Bb alta In Tpi Fb Sh Cb CA ah 
Si NA EN 6 K3 

2236. Affan menceritakan kepada kami, Hammad mengabarkan 
kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Ibnu Abbas: 
Bahwasanya Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan menggunakan 
pelepah (kurma) sebelum dibuatkan mimbar, setelah dibuatkan mimbar 
dan beralih kepadanya, (pelepah kurma) itu merintih, maka beliau 


2285  Sanadnya shahih. Ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1967. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 77-78) dari jalur Wahb bin Jarir bin 
Hazim dari ayahnya, dan dari jalur Bahz dari Jarir. Kalimat “Laulaa an 
aruddaku" partikel “an” tidak tercantum pada naskah Ic), ini keliru, kami 
membetulkannya dari naskah (8) dan Shahih Muslim. Kalimat “Na'matu 
'ainin” penjelasannya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2206. 4! 
Ba's adalah asy-syiddah (kekerasan), yang dimaksud adalah peperangan dan 
deritanya. Yuhdzayaa berarti yu'thayaa (diberi), Pada naskah (cl 
dicantumkan “Yujzana” ini keliru, kami telah membetulkannya dari naskah 
(8) dan Shahih Muslim. Lihat riwayat Abu Daud (3: 26), At-Tirmidzi (1: 
294) (Bulag), dan Asy-Syaukani (8: 113). 


— Musnad Imam Ahmad 


menghampirinya lalu menenangkannya, beliau pun bersabda, 
“Seandainya aku tidak menenangkannya, tentulah ia akan terus 
meringkik hingga hari kiamat.” 28 


0... 


BEA ap Eta Sis Eik -11rV 


An lan den Jo 
2237. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, dari Nabi SAW dengan redaksi 


136 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutipnya di dalam Ar-Tarikh (6: 129-130) 
dari sini dan mengatakan, “Isnad ini sesuai dengan (syarat) Muslim, namun 
tidak ada lagi yang meriwayatkannya selain Ibnu Majah dari hadits Hammad 
bin Salamah.” Dicantumkan oleh Ibnu Majah (1: 223). Ringkikan pelepah 
kurma itu termasuk mukjizat kauniyah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW 
yang diriwayatkan secara mutawatir lagi pasti (yakni diriwayatkan oleh 
banyak orang kepada banyak orang), berbeda dengan yang disangsikan oleh 
orang-orang jahil para pengekor budaya Eropa, yaitu yang beriman atau 
menampakkan keimanan terhadap para nabi terdahulu, mereka mengaku 
mempercayainya karena ditetapkan di dalam Al Gur'an, namun menurut saya 
bahwa sebenarnya mereka tidak percaya -walaupun mereka menyatakan 
percaya- kecuali hanya menirukan para tokoh mereka saja, karena mereka 
telah dididik dan diajari bahwa itu telah ditetapkan di dalam Taurat!! 
Kemudian mereka mengingkari semua mukjizat Rasulullah, mereka 
menyatakan bahwa tidak ada mukjizat beliau selain Al Gur'an, dengan begitu 
mereka dikira oleh orang-orang yang lalai bahwa mereka membela Islam. Al 
Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan di dalam At-Tarikh (6: 125): “Bab 
meringkiknya pelepah kurma karena rindu kepada Rasulullah SAW dan sedih 
karena berpisah dengan beliau. Telah diriwayatkan dari hadits sejumlah 
sahabat dengan banyak jalur yang dinilai valid oleh para imam dan pakar 
bidang ini.” Selanjutnya dia menyebutkan banyak sekali sanad-sanad yang 
shahih dari riwayat delapan orang sahabat, kemudian mengakhiri bab ini 
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dari Amr bin 
Sawad, dia mengatakan: “Asy-Syafi'i mengatakan kepadaku, “Allah tidak 
pernah memberikan kepada seorang nabi pun seperti yang diberikan kepada 
Muhammad SAW.” Lalu aku katakan kepadanya, “Allah telah memberi Isa 
—kemampuan— menghidupkan kembali orang yang telah mati?” Dia pun 
menjawab, “Allah telah memberi Muhammad pelepah kurma yang biasa 
digunakan berkhutbah di sampingnya hingga akhirnya dibuatkan mimbar 
untuk beliau. Setelah dibuatkan mimbar untuknya, pelepah kurma itu 
meringkik hingga suaranya terdengar. Ini lebih besar dari itu (yakni dari 
mukjizat Isa).”” 


Musnad Imam Ahmad — | 4 


PP EL 


Ling Ea Olis Eh NYA 


. ae ha IT TI - e3 Yah I02 233 


En ebay kog nalugp ag ane 
Si Ji In ae ya II Gie yh de 
eta Hi OS AEBAJS IG UG Ejadi, PT, 3 it da 
karena n aa IE ci 
Uh esa AP Cari A9 mjd udi op aw 
ag dat BI, data YAN, Pangan af 


2238. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kami, Musa bin Salim Abu Jahdham menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Ubaiduliah bin Abbas menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Aku dan beberapa pemuda Guraisy menemui Ibnu Abbas, lalu 
mereka bertanya, “Apakah Rasulullah SAW membaca ketika shalat 
Zhuhur dan Ashar?” Ia menjawab, “Tidak.” Mereka bertanya lagi, 
“Mungkin beliau membaca di dalam hatinya (yakni tidak 
dinyaringkan)?” Ia menjawab, “Semoga kamu lecet-lecet! Ini buruk. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang diperintah, 
beliau menyampaikan apa yang diembankan kepadanya, dan beliau tidak 
mengkhususkan kami dari manusia lainnya kecuali tiga hal, Beliau 


287  Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya, hanya saja 
ini dari hadits Anas bin Malik. Dicantumkannya di sini karena Hammad bin 
Salamah meriwayat kedua hadits tersebut, sebagaimana yang tercantum pada 
riwayat Ibnu Majah (1: 223) dari jalur Bahz: “Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, 
Gan dari Tsabit dari Anas” Jalu dikemukakan hadits ini. Setelah ini Al Imam 
(Ahmad) tidak menyebutkannya lagi dengan isnad ini kecuali pada Musnad 
Anas, karena itulah Ibnu Katsir mengutipnya di dalam 4t-Tarikh (6: 126) dari 
musnad Al Bazzar dari Hadbah dari Hammad. Ibnu Katsir mengatakan, 
“Isnad ini sesuai dengan syarat Muslim.” Makna hadits ini akan 
dikemukakan pula pada Musnad Anas, yaitu pada hadits no. 13396 dari jalur 
Al Mubarak dari Al Hasan dari Anas. 


— Musnad Imam Ahmad 


memerintahkan kami agar menyempurnakan wudhu, agar kami tidak 
memakan shadagah, dan agar kami tidak mengawinkan keledai (jantan) 
pada kuda (betina).”228 


0. 20 25- 2 


SA pa Ea ja YEN Ea Yrra 


aa di Me Ba bos 
Ala Km Ia sai 2 Lem Aa yi 


Hina j DA Kab Lan 


2239. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW memberangkatkan orang-orang dari kalangan Bani 
Hasyim pada malam hari. Syu'bah berkata, “Aku mengira ia (Ibnu 
Abbas) berkata, “Golongan lemah mereka. Dan memerintahkan mereka 
agar tidak melontar jumrah hingga terbitnya matahari.” Syu'bah ragu 
tentang (redaksi) “Golongan lemah mereka”.???9 


288 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1/297) dari Musaddad, 
dari Abdul Warits, dari Musa bin Salim. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi 
secara ringkas (3: 31) dari Abu Kuraib, dari Isma'il bin Ibrahim, dari Musa, 
dan ia mengatakan, “Hadits hasan shahih”. Diriwayatkan juga oleh An- 
Nasa'i secara panjang lebar (2: 121) dari Humaid bin Mas'adah, dari 
Hammad, dari Musa, dan diriwayatkan juga olehnya secara ringkas (1: 34) 
dari Yahya bin Habib, dari Hammad, dari Musa. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 
Majah tentang perintah untuk menyempurnakan wudhu (1: 85) dari Ahmad 
bin Abdah, dari Hammad, dari Musa. Sebagian (dari hadtis ini) telah 
diriwayatkan secara panjang lebar dan secara ringkas pada hadits no. 1977, 
2060 dan 2092. Lihat hadits no. 1887 dan 2085. Khasyman, menurut Ibnu Al 
Atsir artinya mendoakan keburukan padanya, yaitu agar memburuk wajahnya 
atau kulitnya, sebagaimana ungkapan “Jad'an” atau “Oath'an”. Kata ini 
berstatus manshub (berharakat fathah) dengan ff'i! (kata kerja) yang tidak 
Gitampakkan.” Pada naskah fr) kata ini dicantumkan berbeda. 

1289  Sanadnya dha'if karena terputus sanadnya. Al Hakam bin Utaibah tidak 
pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas sebagaimana yang telah kami paparkan 
pada keterangan hadits no. 1805, namun makna hadits ini shahih. Lihat hadits 
no. 2089 dan 2204. 


Musnad Imam Ahmad — (& 


sah -JG Bean hh Lon 20 2503 eh si 


ker SP yaa Kadas jjaon yg Ina Cadan NY» 

PA ANA PMN PE aa KN NE PA TA SUNKA 0... 
Ag db KA Jp Eh db AR gp ap ab 
JAN) SI aki JAV HERb AE JAN aa 3 aa JA 


: 


BIAN an nine hia Nu ot one. ata Bae SET UN NS Lal HA 
(-A SU AA Ala ra Aa al ed ya J6 telak gyal 
La AN AT hg , aya 
Fa Ia z3 as nh. Na 
2240. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Thawus mengabarkan 
kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
menetapkan migat bagi penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah, bagi 
penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Najed adalah Oarn dan 
bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau bersabda, “Tempat- 
tempat itu adalah —migat— bagi orang-orang yang datang melalui 
mereka dari kalangan selain mereka, yaitu orang-orang yang hendak 
mengerjakan haji dan umrah dimana  terdetik — —untuk 
melaksanakannya—, sehingga penduduk Makkah pun —migatnya adalah 
Makkah—.” 20 


LN na Lae 20250 3 ah» 


Bat jp LA Ip Ita Gi ikan IS ANN 


PAN Ke ANT SPN 2 IN PIN NP Pa Pemaad 
Lama DS kang AA Io SI Jgn AA Oi op ga 
Oa pe 
"elo yag ore 
2241. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah bin Syagig, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW pernah mencium padahal beliau 
sedang berpuasa?“ 


1  Sanadnya shahih. Hadits ini sebagai pengulangan hadits no. 2128. 

241  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan pula di dalam Majma' Az-Zawaid 
(3: 176) dan disandarkan kepada Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir, dan dia mengatakan, “Para perawi Ahmad adalah para 
perawi shahih.” Yushiibu minar-ru'wus adalah bentuk ungkapan yang 
mengandung arti mencium. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lon La 26.03 eka 


Bap Be H3 Ala Ci ika Ip IMA EA ANN 
Ha NN NU ANA He ANN 
OS dam GA Ga alay Ala) Ula AN JP JA 3JU gak 


22... 


Kabag SN P9 HS AG Baduy Ge Si Ka 


“w. 


2242. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Diturunkan —perintah dari Allah— kepada Nabi SAW ketika beliau 
berusia empat puluh tahun. —Setelah itu— beliau tinggal di Makkah 
selama tiga belas —tahun— dan di Madinah selama sepuluh —tahun—, 
lalu beliau meninggal dalam usia enam puluh tiga —tahun—,2 


Pop Se jp la Eli ikan Ii AAA Gi NN 
. IG 5 2 2 . “ , Aa ala daki 2. 
abg Tt lh de II Ko Ip SEN IU 
nara. 
KP P3 
2243. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW berbekam di kepalanya padahal beliau sedang 
ihram.”29 


Tar 209503 ab 


Apa) MA ya TA Gin jaka Ip MANA Gia Ntt 
wa Pa A s, y P3 . 8 . 5 ' 
G3 Eng le Ko Mp BAE AP AR 
AE La GA ae ya Jan  1IG nj 


2244. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari 
242  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2017, dan 
telah diisyaratkan oleh hadits no. 1846. 


249  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2108. Lihat 
hadits no. 2228. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abbas berkata, “Lalu aku membawakan setimba air Zamzam, latu beliau 
pun meminum sambil berdiri.” 2 


A82 0.3 2202 Pa 


Pa 13 ML X5 Cin Dia Hi BS Bb tra 
Id an db KD an una Ad ati 
Gi un Jd Sea di Jan Ia 3 


5: 


san is8 :Ju ara 3 3 d3 H3, 136 da 
dn PE Sal La je 


2245. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdul Malik 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas: Bahwa ia pernah 
mengunjungi Maimunah istri Nabi SAW. Ibnu Abbas berkata, “Lalu di 
malam hari Rasulullah SAW berdiri (menuju) ke tempat air kemudian 
berwudhu, lalu beliau berdiri melaksanakan shalat. Aku pun berdiri lalu 
berwudhu, kemudian aku berdiri di sebelah kiri beliau. Lalu beliau 
meraih tanganku dan menggeserku dari arah belakangnya hingga 
memberdirikanku di sebelah kanan beliau.” 245 


pa porn eks e 


13 Iikak UAN Kh Gis MI GP aa is rt 

EN aa Kerak IE AR Yi op UX, 

WS Jaa Ab bi ala daan Ton dana 
ME pa an Al Un bin cu Kai 


2246. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, Hushain mengabarkan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku ingat semua sunnah, hanya 
saja aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW membaca —dengan nyaring— 


24  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2183. 
2285  Sanadnya shahih. Abdul Malik adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Arzami. Hadits 
ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2164 dan 2196. 


— Musnad Imam Ahmad 


dalam shalat Zhuhur dan Ashar atau tidak? Dan aku tidak tahu bagaimana 
—sebenarnya— beliau membaca kata —pada ayat—: wa gad balaghtu 
minal kibari “utiyyan atau 'usiyyan.” 25 


Taat 


Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari di dalam Ar-Tafsir 
(16: 39) dari Ya'gub dari Husyaim. Diriwayatkan juga oleh Daud (1: 297), 
yaitu baris pertamanya tentang bacaan dalam shalat Zhuhur dan Ashar 
diriwayatkan dari Ziyad bin Ayyub dari Hisyam, dan baris lainnya 
diriwayatkan oleh Al Hakim (1: 297), yaitu tentang bacaan kata “'utiyyan" 
dari jalur Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Hushain, dan dia men-shahih- 
kannya berdasarkan syarat Al Bukhari, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
Baris terakhir ini disebutkan juga di dalam Majma' 4z-Zawaid (T: 155), dan 
dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para 
perawi shahih.” Ibnu Katsir mengutip hadits ini secara lengkap di dalam Ai- 
Tafsir (S: 348-349) dari Ath-Thabari, kemudian dia mengatakan, 
“Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dari Suraij bin An-Nu'man, dan Abu 
Daud dari Ziad bin Ayyub, keduanya meriwayatkannya dari Husyaim.” 
Hadits ini akan dikemukakan secara panjang lebar pada hadits no. 2332 dari 
Utsman, dari Jarir dari Hushain. Lihat pula hadits no. 2238. Ucapan perawi: 
“'utipyan atau 'usiyyan”, keduanya dengan dhammah pada 'ain dan kasrah 
pada taa' atau siin, keduanya dicantumkan dengan kata “'utiyyan” (dengan 
taa') pada naskah (T), demikian juga yang dicantumkan pada naskah (41 
dengan menetapkan harakat dhammah pada naskah pertama (yakni 'utiyyan) 
dan kasrah pada naskah kedua (yakni “riyyan), kemudian saya betulkan pada 
naskah kedua dari catatan kakinya menjadi “'isiyyan” dengan huruf siin 
sebagai pengganti huruf taa', dan inilah yang benar. Karena Ibnu Abbas 
merasa ragu antara siin dengan taa', bukan antara dhammah atau kasrah pada 
huruf 'airmya, dan telah dipastikan di dalam A/ Mustadrak bahwa keduanya 
menggunakan dhammah, hanya saja dicantumkan dengan kata “justiyyan” 
sebagai ganti “'usiyyan”, ini merupakan kesalahan cetak yang jelas, karena 
kata itu hanya dikenal dengan dua jenisnya, yaitu dengan taa' dan dengan 
siin, sementara bacaan yang empat belas menyatakan “'utiyyan”, bukan yang 
lainnya, hanya saja Hamzah, Al Kisa'i, Al A'masy dan Hafsh membaca 
dengan kasrah pada 'ain (yakni “itiyyan”, sedangkan yang lainnya dengan 
dhammah. Adapun bacaan “'usiyyan” (dengan huruf siin), menurut Abu 
Hayyan di dalam Al Bahr (6: 175): “Dan (diriwayatkan) dari Abdullah dan 
Mujahid 'usiyyan dengan dhammah pada 'ain dan kasrah pada sin. 
Demikian yang diceritakan Ad-Dani dari Ibnu Abbas, dan demikian juga 
yang diceritakan Az-Zamakhsyari dari Ubay dan Mujahid. Pengertiannya: 
Yataa al 'uud dan 'asaa al 'uud adalah yabisa (kering) (yakni mengering, 
yaitu hampa). Disebutkan di dalam Al-Lisan (19: 253): 'ataa asy-Syaikh 
“itiyyan adalah berusia lanjut, tua dan pikun. Disebutkan pula: “Segala 


Musnad Imam Ahmad — 


y an da JA In YG Jk OS aa Xa 
2 & Pera G 

2247. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami: 


Bahwa Ibnu Abbas berkata: Rasuluilah SAW bersabda, “Buah-buahan 
tidak boleh dijual sehingga layak dimakan”? 


Bis wd 3 Mb Win SI aa Uji ga Eh NYA 


sesuatu yang tetah habis disebut 'ataa-ya'tuu-'itiyyan dan 'utuwwan, dan 
“asaa-ya'suu-'aswan dan 'usiyyan. Demikian juga yang disebutkan pada 
(19: 283), dan dia menambahkan, bahwa pada catatan kaki kitab asli At- 
Tahdzib karya Al Azhari yang dinukilnya, ia melihat suatu hadits yang 
Sanadnya bersambung hingga Ibnu Abbas, lalu dia menyebutkan hadits yang 
disebutkan di sini, kemudian dia mengatakan, “Saya tidak tahu, apakah ini 
berasal dari asal kitab ini, ataukah merupakan tambahan dari orang-orang 
utama (yakni bukan dari penulisnya sendiri).” 

2281  Sanadnya shahih. Pada naskah (r) dicantumkan: “bin Umar bin Dinar” 
sebagai ganti redaksi “Amr bin Dinar menceritakan kepada kami”, ini keliru, 
kami telah membetulkannya dari naskah (4). Yuth'ima, dengan kasrah pada 
huruf 'ain, menurut Ibnu Al Atsir, “Dikatakan ath'amat asy-syajarah adalah 
apabila telah berbuah, dan ath'amat ats-tsamrah adalah apabila telah 
diketahui, yakni telah mempunyai rasanya dan menjadi layak dimakan.” Bisa 
juga dengan fathah pada huruf 'ain, ini juga ada riwayatnya, Ibnu Al Atsir 
mengatakan, “Yakni dapat dimakan, karena tidak dapat dimakan bila belum 
diketahui (sebagai makanan).” Ini juga sebagai makna hadits lainnya, yaitu: 
“(Beliau) melarang menjual buah-buahan sehingga tampak bagusnya (layak 
dikonsumsi).” Riwayat ini disebutkan juga di dalam Ash-Shakihain dan yang 
lainnya dari hadits Jabir, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lainnya. Maknanya 
akan dikemukakan pada hadits no. 15053 dari hadits Jabir, Ibnu Abbas dan 
Ybnu Umar. Di dalam Majma' Az-Zawaid (4: 102) disebutkan seperti itu dari 
hadits Ibnu Abbas, dan dia (penulisnya) mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ath-Thabarani di dalam A4! Kabir dari berbagai jalur, dan sebagian perawinya 
Isigah.” Lihat hadits no. 937. 


NE | — Musnad Imam Ahmad 


An SI eU Ka 4. £ Ae aan Dn 
Ke Io SE SE APP ea AP 1 Kat 
ra Sea aan Pan aman ia sean Sae 
Aaee AN Ana SSL 23 Aoa AL SUS pa al la 2 
2248. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Khalid bin At 
Harts menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, dari 
@atadah dari Abu Nahik, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Barangsiapa yang memohon perlindungan dengan nama 


Allah, maka lindungilah ia, dan barangsiapa yang meminta kepada 
kalian atas nama Allah, maka berilah ia.” 2 


Bu ap eh Ae R33 pt Bis .eyea 
Sana Caferma an en aan kaka Anna MA 20 
SAN dat Hata dg le AI Ito J2 dl iga 
2249. Abu Daud menceritakan kepada kami, dari Zam'ah, dari 


Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
berbekam memberi upah pada bekamannya.?”? 


248  Sanadnya shahih. Ali bin Abdultah adalah Ibnu Al Madini Al Hafizh Al 
Imam, dia termasuk mitranya Imam Ahmad. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. 
Abu Nahik (dengan fathah pada nuun) adalah Al Azdi Al Farahidi sang ahli 
gira'ah, namanya adalah Utsman bin Nahik, namanya dicantumkan di dalam 
At-Tahdzib pada kelompok nama dan kelompok julukan (7: 157 dan 12: 259) 
karena ada perbedaan pada namanya. Dia seorang yang (sigah (kredibel), 
dicantumkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-7sigat, namun dianggap tidak 
dikenal oleh Ibnu Al Oaththan dan yang lainnya, hanya saja Al Bukhari 
mengetahuinya, sehingga dicantumkan pada kelompok julukan dengan no. 
721, dia menyebutkan: “Abu Nahik: Dia mendengar Ibnu Abbas. Orang- 
orang yang meriwayatkan darinya adalah Oatadah, Hasan bin Wagid dan 
Ziyad bin Sa'd.” Keterangan ini cukup untuk menyatakannya dikenal dan 
menilainya tsigah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 489) dari 
Nashr bin Ali dan Ubaidullah bin Umar Al Jasyami, keduanya meriwayatkan 
dari Khalid bin Al Harts. 

149  Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Zam'ah bin Shalih sebagaimana 
yang telah kami paparkan pada keterangan hadits no. 2061. Makna hadits ini 
telah dikemukakan dengan isnad lain yang juga dha'if, yaitu pada hadits no. 
2155, di sana kami kemukakan, bahwa maknanya shahih lagi valid pada 
riwayat Al Bukhari dan iainnya. 


Musnad Imam Ahmad — Bj 


Png 


Pb s3 aa Bis IM yA Bika -y to 
Ha end AR ds So A1 5 JG :J6 Kana 
HNS en pd, ane A3 dal 


2250. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Umra bagi yang diserahi 
'umra, dan rugba bagi yang diminta me-rugba-nya." Adapun orang yang 
mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan 
kembali muntahannya” 2 


“Umra adalah seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim, 
“Aku memintamu agar memakmurkan rumahku” atau “kebunku”, atau ia 
berkata, “Aku hibahkan kepadamu pemakaian rumahku” atau “hasil kebunku 
sepanjang hidupmu.” Rugba adalah seorang Muslim berkata kepada 
saudaranya sesama Muslim, “Jika aku meninggal dunia sebelum kamu, maka 
rumahku atau kebunku menjadi milikmu, akan tetapi jika kamu meninggal 
dunia lebih dahulu dariku niscaya rumahmu menjadi milikku.” Atau ia 
berkata, “Rumah ini untukmu sepanjang hidupmu, sehingga jika kamu 
meninggal dunia sebelumku, maka rumah tersebut harus dikembalikan 
kepadaku, tetapi jika aku meninggal dunia lebih dahulu darimu, maka rumah 
itu menjadi milikmu.” Jadi rumah tersebut menjadi milik siapa saja yang 
meninggal dunia paling akhir dari keduanya. 

2250  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (2: 135) dari Ahmad bin 
Harb, dari Abu Mu'awiyah. Diriwayatkan juga dengan isnad-isnad lainnya. 
Lihat 4/ Muntaga (3227). Lihat juga hadits no. 2120 yang telah lalu. Al 
'“umra (dengan dhammah pada 'ain, sukun pada mim dan alif magshurah, 
menurut Ibnu Al Atsir: “Dikatakan: a'martuhu ad-daara “umraa (aku meng- 
'umra-kan rumah kepadanya), yakni aku menetapkan baginya untuk 
meninggalinya rumah itu selama masa hidupnya, bila ia meninggal maka 
rumah itu kembali kepadaku. Demikianlah yang biasa mereka lakukan pada 
masa jahiliyah, kemudian Nabi SAW menggugurkannya dan mengajarkan 
kepada mereka, bahwa barangsiapa yang meng'umrakan sesuatu atau me- 
rugba sesuatu selama masa hidupnya, maka hal itu menjadi hak ahli warisnya 
setelah ketiadaannya. Banyak riwayat yang saling kontradiktif mengenai hal 
ini, para ahli fikih pun beragam pendapat: Di antara mereka ada yang 
mengamalkan sesuai konteks hadits ini dan menjadikannya sebagai hak 
milik, ada juga yang menjadikannya seperti pinjaman dengan mentakwilkan 
hadits tersebut.” 4r-Rugbaa (seperti pola kata al 'umraa), menurut Ibnu Al 
Atsir: “Yaitu seseorang mengatakan kepada orang lain, “Aku telah 
menghibahkan rumah ini kepadamu, bila engkau meninggal sebelum aku, 
maka rumah itu kembali kepadaku (menjadi milikku), namun bila aku 


— Musnad Imam Ahmad 


PP KI dB Haa Cb Eh ro 
s2... 


Asa saat Kg Ne NI "0. 
A Pp inn Ie do dya) JB IE At ai 
PN Aero DN Keane aan 
wa Ba 3 AI IA) Gile Larab oa UG Cas 
£ Nur SERI nat dika 
3 SS HP 3 SE Gi TA TN yag Gile 
2251. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa meng-umra- 
kan suatu umra maka itu bagi yang diserahi umra itu yang berlaku, dan 
barangsiapa meminta rugba maka bagi yang me-rugba itu yang berlaku. 
Barangsiapa yang memberikan suatu pemberian kemudian 
mengambilnya kembali, maka ia seperti orang yang memakan kembali 
muntahannya.” 28 


Ie saso02 ian 


SP oi Ie PR IE BL EA AYO 
EA Tan AN EA TN An Mn at 
dag Ie Io Ip Io OOP Ap Le 


onta 0 D wa angan CU Tn. 0 
ARA P0 5 Wa Jb Ea MEN JI Meet 

2252. Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari 
Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW dan para sahabatnya shalat ke arah Baitul Magdis selama enam 
belas bulan, kemudian —arah- kiblat dialihkan.” 


meninggal sebelummu, maka rumah itu menjadi milikmu.” Kata itu 
merupakan kata kerja dari muragabah (penantian), karena masing-masing 
dari keduanya saling menanti kematian mitranya. Para ahli fikih pun beragam 
pendapat: Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai hak milik, ada 
juga yang menjadikannya semacam pinjaman.” Yang benar, karena hadits- 
hadits yang ada telah menyatakan dengan jelas, bahwa itu bersifat mutlak. 
Maksudnya adalah melarang mereka melakukan akad-akad jahiliyah tersebut 
dan mengajarkan kepada mereka bahwa syarat seperti itu batil (tidak sah). 
Lihat Nail Al Authar (6: 117-120). 

281  Sanadnya shahih. Hadits ini sebagai pengulangan hadits sebelumnya. 

252  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Ad-Durr Al Mantsur (1: 
142) dan disandarkan kepada Ath-Thabrani saja. Maknanya akan 


Musnad Imam Ahmad — IA 


“ai »09.0 


Ci aa DU pe HA Bi .ryor 
ng -a Pan AP Se AP bi 3 am 
apa 33 ma aah Fa Atep da & de & Ane 
2253. Ahmad bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthah mengabarkan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Abu Al Oasim, dari Ibnu Abbas, ia 


berkata, “Rasulullah SAW melontar jumrah “agabah, lalu menyembelih 
—hewan kurban—, kemudian bercukur.”?253 


Ap gl Ela Lah Ui .Irot 


0-3 ,. Ha 


Header sekat sei Saka 
Ii Kiat eta En 


yi oi SP ab 
DAN La PAN ya ya ala pn Jen 35 IL gb 
Ka naat Sad dp Kenbah Dalan Ala tab MAA 
Bal NU ep R5 Bend gi Sa 
-- SEA BI da In aa nah “YA of 

aah ab Ke IA IE Bls das, 


dikemukakan secara panjang lebar pada hadits no. 2993 dari jalur Al A'masy, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang juga dicantumkan di dalam Ad-Durr Al 
Mantsur dan Az-Zawaid (2: 12). Lihat Tarikh Ibni Katsir (3: 252-254). 

2388  Sanad-nya shahih. Al Hakam adalah Ibnu Utaibah. Abu Al Oasim adalah Al 
Husain bin Ai Harts Al Jadali, dia seorang tabi'in yang cukup dikenal, Ibnu 
Hibban menyebutkannya di dalam A4ts-Tsigat, Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam AI Kabir (2/2/378) dan memastikan bahwa ia 
mendengar dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, serta tidak menyebutkan 
adanya cacat padanya. Makna hadits ini valid dari hadits Anas menurut 
jama'ah selain Ibnu Majah. Lihat Nashb Ar-Rayah (3: 79). 


— Musnad Imam Ahmad 


..... . 
JI JENI pEankah j3 Gala 
2254. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Muhammad bin Al Walid bin 
Nuwaifi” maula Ali Az-Zubair menceritakan kepadaku, dari Kuraib 
maula Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas: Bahwa Dhimam 
bin Tsa'labah saudara Bani Sa'd bin Bakar, ketika memeluk Islam ia 
menanyakan kepada (Nabi) SAW tentang kewajiban-kewajiban Islam 
yang berupa shalat dan yang lainnya. Lalu beliau SAW menyebutkan 
shalat yang lima dan tidak menambahinya. Kemudian beliau 
menyebutkan zakat, lalu puasa Ramadhan, lalu haji, kemudian beliau 
mengajarinya tentang apa-apa yang diharamkan Allah. selesai itu ia 
mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag 
selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku 
akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan kepadaku, tidak 
kutambahi dan tidak pula kukurangi.” Kemudian ia berlalu, lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Bila Dzul “Agishatain" benar, maka ia akan 
masuk surga”? 


Pr Ya Kab ka 


HI FP # » (aa Ca oi Di Tire Bin NYoo 
HN Ja TN Ae Ge aa B3 
2255. Suraij bin Aa Naas menceritakan kepada kami, Husyaim 


menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menyerahkan 


2 Yakni si rambut kepang dua, maksudnya adalah Dhimam bin Tsa'labah, 
karena rambutnya dikepang dua. “Agiishah adalah kepangan rambut. 

2284  Sanadnya shahih. Muhammad bin Al Walid bin Nuwaifi” dicantumkan oleh 
Ibnu Hibban di dalam A4rs-7sigat. Al Bukhari mencantumkan biografinya di 
dalam AI Kabir (1/1/254). Hadits ini akan dikemukakan secara panjang lebar 
dengan isnad ini pada no. 2380. Al Hafizh menyebutkan di dalam A1-Tahdzib 
(9: 504), bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Disebutkan pula di 
dalam Sirah Ibnu Hisyam secara panjang lebar (943-944). Kisah tentang 
Dhimam bin Tsa'labah tercantum di dalam Ash-Shahihain dan yang lainnya 
dari hadits Anas bin Malik. Lihat AI Ishabah (3: 271-272). 


Musnad Imam Ahmad — 


—penggarapan— lahan Khaibar dan kebun kurmanya dengan ketemuan 
pembagian —bagi hasil— setengah-setengah.??' 


oto eta Mn ka Sa tah Tan Tae .... 3 
Ben Ae AI lo AI ya) Ju JU Ia Ga op Hala) 
Na S tang d3 Ani Y, «33 kera “alan d Can ANA st 


PA , 2 PI 
ae YA PN api, pa aa Lab sp al 
K 23 ai Jt Ep 
2256. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Yazid bin 
Abu Ziad, dari Migsam dan Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku diberi lima hal yang tidak diberikan 
kepada seorang pun sebelumku, dan aku mengatakannya bukan karena 
bangga, (yaitu): Aku diutus kepada semua —manusia— yang 
—berkulit-— merah dan hitam, maka tidak ada seorang pun yang merah 
maupun yang hitam yang masuk ke dalam umatku kecuali termasuk di 
antara mereka, dan bumi -tanah- dijadikan bagiku sebagai tempat 
sujudd,””226 


Pan HH HA 3s Es ama 5 aa kara NYov 
ala bo 3G Aoi Sr aa UAS FUN SI ae 1 


GA GA mn 9 NS Hah 


2288  Sanadnya hasan. Ibuu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdurrahman. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 48). Lihat Al Munraga 
(2043. 

258  Sanadnya shahih. Hadits ini dikemukakan secara ringkas karena tidak 
menyebutkan kelima hal dimaksud. Akan dikemukakan secara panjang lebar 
dengan menyebutkan semua hal tersebut pada hadits no. 2742. Disebutkan 
juga di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 258) dengan dua riwayat dan 
disandarkan kepada Ahmad dan Ath-Thabrani, dan dia mengatakan, “Para 
perawi Ahmad adalah para perawi shahih selain Yazid bin Abu Ziad, ia 
haditsnya hasan.” 


— Musnad Imam Ahmad 


4 
2 


Ti Ko Ipa Ebi 


Es 


2257. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul 
Aziz yakni Ad-Dibbagh menceritakan kepada kami, dari Abdullah Ad- 
Danaj, Ikrimah maula Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku pernah shalat di belakang Abu Hurairah. Apabila ruku dan sujud 
dia bertakbir, lalu aku ceritakan hal itu kepada Ibnu Abbas, ia pun 
mengatakan, “Semoga kau kehilangan ibumu! Bukankah itu sunnah 
Rasulullah SAW?” .”2257 


wu... 


Pp gp 3 ANN ata Hn) As GL xYoA 
ME ia OEM DP Soate GI J8 IE Pam 9 
SN BN Apa an tea hn Ba go Ne Mera 
ain CAS cha yap pling Alb AN oako BI Iya) dl Gelas 

8. T 2 Nan ru GP 1. 0.0 
dag FI Ka) tag: iga LA J5 (3 jai ar 
P . 

AE an Un Ja 1 ea an aan dn ld 
SK 
2258. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Yahya bin Al 
Jazar, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, “Dua orang wanita dari Bani 
Hasyim lewat, lalu mereka mendatangi Rasulullah SAW, saat itu beliau 
sedang shalat, kemudian mereka meraih lutut beliau, namun beliau tidak 
berpaling.” Ibnu Abbas berkata, “Aku dan seorang laki-laki dari 


golongan Anshar berangkat, sementara Rasulullah SAW sedang shalat, 
saat itu kami menunggang keledai, lalu kami datang dan ikut 


281  Sanadnya shahih. Abdul Aziz Ad-Dibagh adalah Abdul Aziz bin Al Mukhtar 
Al Bashri maula Hafshah binti Sirin, dia seorang yang tsigah, dinilai tsigah 
oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Ad-Daraguthni, Al Ajali dan lain-lain. Makna 
hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari sebagaimana yang telah lalu 
pada hadits no. 1886. Lihat hadits no. 2656. 


Musnad Imam Ahmad — (& 


melaksanakan shalat.”2258 


.- Lo. 


Us ut ag up Bung Di Ye ih .rvoa 
dai Jo Ips Ya IE APA Pe Lp Md 


Ha Wdoty3 dil oat aed at Lala jai la 
2259. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Khalid Al Hadzdza" mengabarkan kepada 
kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 


membawa sebagian anak-anak Bani Abdul Muththalib, satu di 
belakangnya dan satu lagi di depannya.”2 


Oh Ba nb.a AG 


CBo 2 pes, s 25 Ola 1 AA AS ah 
In VK J8 ah da Io Ab oi 3 
Pena MAAN BL 
nj S 9 Y ep S 9 OValudi, 
2260. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, dari Al Hajjaj, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Tidak ada pernikahan (yakni tidak sah) kecuali dengan 


wali. Sultan (penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai 
wali.260 


PS as PS MS PE YANA MGPETAN LA UN AU 


Sanadnya shahih. Sebagian hadits ini telah dikemukakan secara ringkas pada 
no. 2095 dari jalur Syu'bah, dari Al Hakam, dari Yahya bin Al Jazar, dari 
Shuhaib, dari ibnu Abbas. Yahya bin Al Jazar mendengar dari Ibnu Abbas, 
dia juga meriwayatkan darinya di Wasithiyah, dengan begitu hadits ini 
diduga bersambung, kemungkinannya dia mendengarnya dari keduanya. 
Lihat hadits no. 2222. 

28  Sanadnya shahih. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Lihat hadits no. 2146. 
220  Sanadnya shahih. Lihat hadits berikutnya setelah ini. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pan PA Lena 
ea daa Io ID Tae 3) AB Pi PP 

2261. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raggi menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, dari Nabi SAW dengan redaksi 
sepertinya. 2301 


"yo. Ne 


PAK is Ba Bk Bo Oga Bi rar 

5 Na IE GA op AP BEN Ula pa) 
anu IG kh al an aa JL ala di is 
:J6 pa gp Ga jg in 
Ho Ip Jie 5 HI Da Jai D syA IG 
An BN di si ah da 


2262. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada 
kami, Humaid bin Ali Al Ugaili menceritakan kepada kami, Adh- 
Dhahhak bin Muzahim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua raka'at saat sedang 
bepergian, dan empat raka'at bila mugim.” Ibnu Abbas juga berkata, 


261  Sanadnya shahih. Kedua hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1: 
297), yaitu hadits Ibnu Abbas yang lalu dan hadits Aisyah ini dengan satu 
isnad dari Abu Kuraib, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Hajjaj, dari Az- 
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Dan dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, keduanya mengatakan (dalam redaksinya): “Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak ada pernikahan (yakni tidak sah) kecuali dengan wali.” 
Dan dalam hadits Aisyah disebutkan: “Dan sultan (penguasa) adalah wali 
bagi yang tidak mempunyai wali” Namun riwayat Ahmad (2260) 
menunjukkan bahwa tambahan ini juga terdapat pada hadits Ibnu Abbas. Al 
Hafizh Al Haitsami menyebutkan hadits Ibnu Abbas di dalam Majma' Az- 
Zawaid (4: 285-286) secara lengkap dan disandarkan kepada Ath-Thabrani, 
dia mengatakan, “Di dalam (Sanadnya) terdapat Al Hajjaj bin Arthah, dia itu 
seorang mudallis (suka melakukan penipuan ringan), sedangkan para perawi 
lainnya tsigah”” Dia terlewat menyandarkannya kepada 4! Musnad. Lihat 
Nashb Ar-Rayah (3: 188) dan As-Sunan Al Kubra (7: 106-107). 


Musnad Imam Ahmad — 


“Maka barangsiapa yang shalat empat raka'at adalah seperti orang yang 
shalat dua raka'at ketika mugim.” Ibnu Abbas juga berkata, “Shalat tidak 
pernah digashar kecuali satu kali, yaitu ketika Rasulullah SAW shalat dua 
raka'at sementara orang-orang Shalat satu raka'at-satu raka'at.”262 


2. - 


Sp Gal SP Tea 2 Capai Slala 3 Pa GAS xYAr 
NP aa JA Dr Ng Ke NA 2 t , an Se .. 
Aa le Ja) OI at ip Le 
Aa ME ABU SE Ta Ir, Ao, Tar 
PA Puja PA na) 
2263. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung 
—-rambut- dan wanita yang minta disambungkan —-rambutnya-, kaum laki- 


laki yang bertingkah seperti kaum wanita, dan kaum wanita yang 
bertingkah seperti kaum laki-laki. 28 


262  Sanadnya shahih. Humaid bin Ali Al Ugaili adalah seroang yang tsigah. 
Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Ais-Tsigat. Abu Zur'ah 
mengatakan, “Dia seorang warga kufah yang tidak ada masalah.” Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (1/2/350-351) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat padanya, dan dia mengatakan, “dari Adh- 
IDhahhak: mursa?”. Adh-Dhahhak bin Muzahim Al Hilali Abu Al Gasim 
adalah seorang tabi'in, dia meriwayatkan Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang 
lainnya, dia seorang yang tsigah lagi amanah sebagaimana yang dikatakan 
oleh Ahmad. Sebagian mereka mengingkari mendengarnya Adh-Dhahhak 
dari Ibnu Abbas atau sahabat lainnya, demikian yang diisyaratkan Al Bukhari 
pada biografinya dengan ungkapan Humaid “mursa?”. Yang dimaksud adalah 
bahwa hadits yang diriwayatkannya itu mursal. Mengenai hal ini banyak 
sekali catatan, bahkan itu keliru, karena dia meninggal pada tahun 102, ada 
juga yang mengatakan pada tahun 105 dan usianya telah mencapai delapan 
puluh tahun atau lebih, sebagaimana yang disebutkan di dalam Ash-Shaghir 
karya Al Bukhari (116), dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Janab 
Al Kalbi tentangnya, bahwa dia mengatakan, “Aku menyertai Ibnu Abbas 
selama tujuh tahun.” Lihat hadits no. 2124, 2156, 2177 dan 2292. 

269  Sanadnya shahih. Abu At Aswad adalah anak yatim yang dipelihara oleh 
'Urwah, namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman Naufal. Biografinya 
telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 1748. Hadits ini disebutkan di 
dalam Majma' Az-Zawaid darinya tentang redaksi “Ia'ana al waashilah wal 


Lai — Musnad Imam Ahmad 


ae 


3 Iya tok R) Ela 3 Jet Ci ear 
aa Tatan aga An Man aa Ba in ae na TE EKO ng. Be aa EU 
Ia pay lp Jie SI opo POT ES IU yk GA GP gina 


Pn NN Der aNn TA MRI PNP Ane ME naa P3 PEAKI Oi 
J KS V3 gala Ie Io Ig PB AI PI DUA 
s He ae 5 Z Haa - 8. 0g 5 2 
Ia AB PIN, JSI pk AI 3 ut 
: " af ng 2 NAN ON) 
Maha IP PP IE Mah Al, 
3 Die. 
2264. Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW bertolak dari Arafah, orang- 
orang bergerak dengan tergesa-gesa, lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan, “Wahai manusia, 
bukanlah kebaikan itu dengan menyegerakan kuda atau tunggangan 
lainnya.” Lalu aku tidak lagi melihat satu pun yang mengangkat tinggi 


kaki depannya (tergesa-gesa jalannya) hingga mencapai Ja 720 


: 2 : , ' 
PRA S3 gl BEA jab Up Jet EA NYA 

Baba ara MN he Ken ee Ae na cat , 
de To dgan B3, WE aa aah aa 


e Bor d N enroa ea 0.0. An Haa 00. 
39 Sa Es - stadi arab da ERA Is BP uh 
Jaa 

2265. Isma'il bin Amr menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 


maushulah” saja (5: 169) dan disandarkan kepada Ath-Thabrani, dan dia 
mengatakan, “Di dalam sanad-nya terdapat Ibnu Lahi'ah, dia haditsnya 
hasan, sedangkan perawi lainnya tsigah.” Dia juga menyebutkan, bahwa 
dalam riwayat Abu Daud disebutkan pada Ibnu Abbas (dengan redaksi): 
“Iu'inat al waashilah wal maushuulah” (telah dilaknat wanita penyambung 
(rambut) dan wanita yang diminta disambung (rambutnya|). Dengan begitu 
riwayat ini dinilai muttashil. Kemungkinannya dia mendengar dari keduanya. 
Lihat hadits no. 2222 yang telah lalu. 

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. 2099. Lihat 
hadits no. 2427. 


Musnad Imam Ahmad — 


Usamah bin Zaid dibonceng Rasulullah SAW pada hari Arafah, lalu 
beliau memasuki padang rumput, lalu turun untuk buang air, kemudian 
berwudhu, dan naik lagi tanpa melaksanakan shalat.” 


Dp te Le KR en Derihan! velk 
PN ea ar En Ah Gp Ika Ci NYUI 
Ma ta Sia an Huh un bun Hua 
JA ai ebeg Ol Lai Mah Gp Ora O le 
Dgn Na 2.1 .$ 5 15 Pia sea 5 Pa Ia NE Mana Sa 
Jasa, Ta) bagi deng ab oo d3 CI pat 
POka at anna Sa Ma ia AR An, Tata - - » 
AN gen GKI tadiy SEN ko AI Il) Dao ee 
ia Apalah Y Un Wa AS mai Tan Ol 
Be AN Be DN Ba PULP akn HS SO Pohan 0... PN 
So dr Bd er la gai Jah JAN ie 
SA LAS AI abi AI Iiadh 326 Lai aka ale AI 
PNP PN Na Ar TI APA PGN SNN EL ONPAPN PNP 
» 3 Aye Jeaal! Ag Ie ae Wi Arap Ka telan 
AN Za 
2266. Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab: Bahwa Sulaiam 
bin Yasar memberitahukan kepadanya: Bahwa Ibnu Abbas 
memberitahukan kepadanya: Bahwa seorang wanita dari suku Khats'am 
meminta fatwa kepada Rasulullah SAW pada waktu haji wada”, saat itu 
Al Fadhl bin Abbas tengah dibonceng Rasulullah SAW, wanita itu 
berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji telah berlaku 
pada ayahku yang telah tua renta sehingga tidak mampu menegakkan 
punggungnya di atas tunggangan, apa bisa terpenuhi kewajiban itu 
darinya dengan cara aku menghajikan atas namanya?” Rasulullah SAW 


2268  Sanad-nya dha'if karena sanad-nya terputus. Syu'bah bin Al Hajjaj adalah 
tokoh Al Jarh wa ar-Ta'dil, ia seorang yang tsigah lagi amanah serta layak 
dijadikan hujjah, hanya saja dia tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. 
Dia dilahirkan pada tahun 82 dan meninggal pada tahun 160. Demikian yang 
dicantumkan pada kedua naskah “Syu'bah dari Ibnu Abbas”. Lihat hadits no. 
1800. 


— Musnad Imam Ahmad 


AN An Aa ana na tpkna Mi ten 


Ba at 


di 


menjawab, “Ya.” Lalu Al Fadh! bin Abbas menoleh ke arah wanita itu, ia 
memang wanita yang cantik, maka Rasulullah SAW memalingkan wajah 
Al Fadhil ke arah lainnya?” 


Jay eni HS Pp ad Ai 


At Ia Fat ah MIA GS IG Umar Ya ps Para 
d3 Ba Ag ad Ie ya ana GE) as J3 MA 


P3 . 833 - ... a.. . 
2IE cam ai WI IS A3 IE JA AL) 03 IE Ill 
5 2 Iri Ai teng 
"3 NYA Un JL 
2267. Husain bin Hasan Al Asygar menceritakan kepada kami, 
Abu Kudainah menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Abu Adh- 
Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang yahudi melewati 
Rasulullah SAW yang sedang duduk, ia pun berkata, “Wahai Abu Al 
@asim, bagaimana menurutmu ketika Allah menciptakan langit seperti 
itu? seraya menunjuk dengan telunjuknya, “Bumi seperti ini, air seperti 
ini, gunung-gunung seperti ini, dan semua makhluk seperti itu?” sambil 
semuanya ditunjuk dengan jari telunjuknya. Maka Allah Azza wa Jalla 


menurunkan ayat: “Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan 
pengagungan yang semestinya.” (Os. Az-Zumar (391: 677.207 


226  Sanadnya shahih. Sa'd adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'd. Pada naskah (7) 
dicantumkan “Sa'id”, ini keliru, kami telah membetulkannya dari naskah 
(2). Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1890. Lihat hadits no. 
1828. 

26?  Sanadnya dha'if karena kelemahan Husain bin Hasan Al Asygar 
sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 888. 
Abu Kudainah (dengan dhammah pada kaaf), namanya adalah Yahya bin Al 
Muhlib Al Bajali, dia seorang yang tsigah, dinilai sigah oleh Ibnu Ma'in, 
Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam A/ Kabir (4/2/305). Namun hadits ini shahih karena 
dipastikan oleh selain riwayat Husain Al Asygar. At-Tirmidzi 
meriwayatkannya (4: 176-177) dari Ad-Darimi, dari Muhammad bin Ash- 
Shalt, dari Abu Kudainah. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan gharib 


Musnad Imam Ahmad — ( € 


H 


Baba ta uas dtia JAS Ina Bia rn 

Sah In Ji 1 Ip SA IG yab gpp Haa 
SEA IN UB IR Ab at KD GL Fi 
A6 13 ca gali 1G GA dp te Ya IG du Kah 
dag aa Pn 2 AN Jai OB ja Aa Lp ep slh 


uap ee 


ke oa Ip SAAT 1G KA 3) AN ad Kala 
BEI PI AD HE YNA coy 
2268. Husain Al Asygar menceritakan kepada kami, Abu Kudainah 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah SAW bangun sementara 
pasukan tidak mempunyai air, lalu seorang laki-laki menghampiri beliau 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, pasukan tidak mempunyai air. Beliau 
bertanya, "Apa engkau mempunyai sesuatu?" Dia pun menjawab, “Ya.” 
Beliau berkata lagi, “Bawakan kepadaku.” Lalu ia pun membawakan 
bejana dengan sedikit air. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan jari- 
jarinya ke mulut bejana lalu merenggangkan jari-jarinya, maka 
memancarlah beberapa mata air dari sela-sela jarinya, lalu beliau 
menyuruh Bilal, “Serukan pada orang-orang: Wudhu yang 
diberkah? 725 


Shahih. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini. Nama Abu 
Kudainah adalah Yahya bin Al Muhlib. Aku telah melihat Muhammad bin 
Isma'il meriwayatkan hadits ini dari Al Hasan bin Syuja' dari Muhammad 
bin Ash-Shalt.” Ibnu Katsir mengutipnya di dalam A4t-Tafsir (7: 263) dari Al 
Musnad kemudian menyandarkan juga kepada At-Tirmidzi. 

2268  Sanadnya dha'if (lemah) sebagaimana hadits sebelumnya, yaitu karena 
kelemahan Husian Al Asygar. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam A4t- 
Tarikh (6: 97) dari tempat ini, dan dia mengatakan, “Ahmad 
meriwayatkannya sendirian. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits 
Amir Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas seperti itu” Riwayat Ath-Thabrani 
dikemukakan panjang lebar di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 299-300) dan 
disandarkan kepada Ath-Thabrani di dalam A! Kabir, dicantumkan juga di 
dalam A4! Ausath, Al Bazzar dan Ahmad secara ringkas. Penulisnya 
mengatakan, “Di dalam sanad-nya terdapat Atha' bin As-Sa'ib, ia hafalannya 
kacau.” Hadits-hadits tentang terpancarnya air dari sela-sela jari beliau SAW 


— Musnad Imam Ahmad 


ME PU Em ii GAS NYA 


Bca is BE LAN 3 Sah Dg A3 2 P jadi 
:JG Itali Pn Ik Jasa (aa Peni aa Aap ea RN 
aing das Jo da Ip Liga Eau AA 28 ka 


Pn De . 2 . 3 
SDP ANA JB sela) HAN « JAN, ada Oa aa 
SE BUS GA ai AI Ia gm 
2269. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad yakni Ibnu Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zubair yakni Ibnu Khirrit, dari 
Abdullah bin Syagig, ia berkata, “Ibnu Abbas menyampaikan ceramah 
kepada kami setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari dan 
terbitnya bintang-bintang, sehingga orang-orang pun mulai berseru, 
“Shalat. Shalat!” Maka Ibnu Abbas pun marah, ia berkata, “Apakah kalian 
mengajariku sunnah? Aku telah menyaksikan Rasulullah SAW 
menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya”.” Abdullah 
mengatakan, “Aku merasa ada ganjalan pada diriku karena hal itu, lalu 
aku menemui Abu Hurairah, kemudian menanyakan tentang itu, ternyata 
ia pun menyepakatinya.”29 


AN oi Ie ph (P3 Sin aus BIS NYV« 


Ig J8 AI SF TIENS YA Ie yi Tag 


adalah hadits-hadits mutawatir, yaitu dari riwayat banyak sahabat dengan 
isnad-isnad yang banyak lagi shahih. Lihat sebagian darinya di dalam Tarikh 
Ibni Katsir (6: 93-101). 

129  Sanadnya shahih. Az-Zubair bin Khirrit (dengan kasrah pada khaa' dan 
tasydid pada raa' yang juga di-kasrah, dan akhirnya adalah taa' bertitik dua). 
Tentang tsigah-nya beliau telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 
308. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 197) dari Abu Ar-Rabi” 
Az-Zahrani dari Hammad. Lihat hadits no. 1953. “Allaga an-naas yakni 
orang-orang mulai. 


Musnad Imam Ahmad — 


BJ Da dia pet ana If aa da oi 
ee 3G Ob ian 3 Ga AI Jr GNI BT IA 
Gegana 2 00. at 3 MA bae aa aa SA & ae 
D5 (aa lp AP H3 JA Jia JAN gi Il OP Lp 

z 


es id 
BA ma YSS gl) Ib Ue AL IG 


33 BSI Kim IE Nia Ia Lg NG Yasa 


- 8. 


da Yan HN LI Utah 33 ae ai ant ag, 
Kai SO AE #51 naa US SU da ush ve ui, 
333 BLU Wih) 3 DA Ja UR Ora SAE Ih BL JG 


SU ala Dag) LS le Jan dn yah Hu yu 
2270. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mahran, 
dari Ibnu Abbas, dia menuturkan, “Ketika diturunkan ayat tentang 
hutang, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya manusia yang 
pertama kali menyangkal adalah Adam AS. atau beliau mengatakan, 
“Yang pertama kali menyangkal adalah Adam. Sesungguhnya ketika 
Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya, 
lalu mengeluarkan darinya apa yang menjadi keturunan hingga hari 
kiamat, lalu ditampakkan keturunannya itu kepadanya, di antara mereka 
ada orang yang wajahnya memancar indah berseri-seri. Adam pun 
bertanya, “Wahai Rabbku, siapa ini?” Allah menjawab, “Ini anakmu, 
Daud.' Adam bertanya lagi, Wahai Rabbku, berapa umurnya?” Allah 
menjawab, "Enam puluh tahun." Adam berkata lagi, Wahai Rabbku, 
tambahkan pada umurnya.' Allah menjawab, “Tidak, kecuali aku 
menambahinya dari umurmu.' Umur Adam adalah seribu tahun lalu 
ditambah empat puluh tahun. Maka Allah Azza wa Jalla telah 
menetapkan suatu ketetapan bagimu dan disaksikan oleh para malaikat. 
Ketika Adam menjelang wafat dan malaikat (maut) telah datang untuk 
mencabut nyawanya, Adam pun berkata, Sesungguhnya masih tersisa 
empat puluh tahun dari umurku." Lalu dikatakan kepadanya, 
'Sesungguhnnya engkau telah memberikannya kepada anakmu, Daud." 


(2 — Musnad Imam Ahmad 


Adam menyangkal, "Aku tidak melakukannya!” Lalu Allah Azza wa Jalla 
menunjukkan catatan dan disaksikan (dibenarkan) oleh para 
malaikar.” 20 


-, , 


An ol Kb YA 


pai ad ap A 
Maa TA 


de dan Je 5 GUI ALA Ph 


pb pal dada Jodi Aa sibh Tj Yy adi 


Pa iih MABA GA Je iy BKA ape di Sana ate 
He JI Sh ep 36 La pala lh, catu 
Ek ul, ME 3 33 Je KS Un 
DA ga NIP 3 KIS AJ IS LAI 


2 II JI Ge GA GO PN GI 72 


210  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi (2691) dari Hammad 
bin Salamah, dan ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 206) dan 
disandarkan juga kepada Ath-Thabrani, penulisnya mengatakan, “Di dalam 
Sanad-nya terdapat Ali bin Zaid, dia dinilai dha'if oleh jumbur, sedangkan 
perawi lainnya tsigah.” Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir di dalam Ar- 
Tafsir (2:71) dan dia mengatakan, “Demikian juga yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Abi Hatim dari Yusuf bin Abi Habib (Demikian yang dicantumkannya. 
Saya mengunggulkan bahwa yang benar adalah: Yunus bin Habib) dari Abu 
Daud Ath-Thayalisi, dari Hammad bin Salamah. Ini hadits gharib jiddan, 
karena Ali bin Zaid bin Jad'an pada hadits-haditsnya banyak kemungkaran.” 
Kemudian dia menyandarkan hadits serupa kepada Al Hakim dengan isnad- 
isnad dari hadits Abu Hurairah. Disebutkan juga oleh As-Suyuthi di dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (1: 370). Disandarkan pula kepada Abu Ya'Ja, Ibnu Sa'd 
dan Abu Asy-Syaikh di dalam 4! “Azhamah dan Al Baihagi di dalam As- 
Sunan. Ali bin Zaid bin Jad'an seorang yang tsigah sebagaimana yang telah 
kami kemukakan pada hadits no. 26 dan 783, dan kami tidak menemukan 
kemungkaran sedikit pun pada hadits ini. Adapun dinilai gharib mengandung 
arti bahwa ini tidak diriwayatkan oleh selainnya, kemungkinannya begitu, 
namun karena maknanya terdapat pada hadits Abu Hurairah, maka hilanglah 
status gharib-nya. Makna yazharu adalah wajahnya tampak memancarkan 
keindahan, yaitu dari kata az-zuhrah yang berarti indah, putih dan berseri-seri 
wajahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


LO Gb NI BbA Oya AI IG GUI 
Badi TAN Bal 1S ML Sha HE IS gih Ki 


3 De Le sgan Mi bemae Taia ANA Se daa ma 
GL pa ay SU JS SAI AN di A6 Al Iyan OT 


5 - 2... Aa AN an 
IA Eat LE CAT pe IYA Up UM 1S 
Sp Io Je WM IJO ABI ME an II aki Um 
j ne , La ala IT: Da BNN Game 
Pnb dea Ma li Kol ai 

2271. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW tidak 
pernah membacakan (Al Our'an) kepada jin tidak pernah melihat mereka. 
-Suatu ketika- Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabatnya berangkat 
menuju pasar Ukkadz. Saat itu ada penghalang antara para syetan dan 
berita langit, dan mereka dilempari dengan bola api, lalu syetan-syetan 
itu kembali kepada kaumnya, mereka bertanya, “Mengapa kalian?” 
Mereka menjawab, “Ada penghalang antara kami dan berita langit, dan 
kami dilempari dengan bola api.” Mereka bertanya lagi, “Tidak ada yang 
menghalangi kalian dengan berita langit kecuali karena terjadinya 
sesuatu. Sisirlah belahan timur bumi dan belahan baratnya, lihat apa yang 
menjadi penghalang antara kalian dan berita langit? Mereka pun 
kemudian menyisir belahan timur bumi dan belahan baratnya untuk 
mencari-cari apa yang menjadi penghalang antara mereka dengan berita 
langit. Lalu datanglah syetan-syetan yang bergerak ke arah lokasi 
Rasulullah SAW yang saat itu tengah berada di Nakhlah (suatu tempat di 
dekat Makkah) sedang menuju ke pasar Ukkazh, saat itu beliau sedang 
shalat Shubuh bersama para sahabatnya. Ketika mereka mendengar 
bacaan Al Gur'an, mereka mendengarkannya, lalu berkata, “Demi Allah, 
inilah yang menghalangi antara kalian dan berita langit.” Dari situlah, 
ketika mereka kembali kepada kaumnya merka berkata, “Wahai kaum 
kami “Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Our'an yang 


1 — Musnad Imam Ahmad 


menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu 
kami beriman kepadanya” (Os. Al Jinn (72: 1-2)” Lalu Allah 
menurutkan kepada Nabi-Nya SAW ayat: “Katakanlah (hai Muhammad), 
Telah diwahyukan kepadaku bahwasannya.” (Os. Al Jinn (721: 1). Jadi 
yang diwahyukan kepada beliau itu —di antaranya— adalah dari 
pernyataan jin.”27 


R Ii Aoa aa 2 0 022 Aaaa 1 aa 
pb Ip KG Sin LN) GAS Ole Cik .YYVY 
SG entara Berau Ke Ta CA bu ra 2g 

aah PA 23 Al aa Io Ip IE pu 
Ja, dj Ra Rea J, Cimindi Pa JY, cailad 5 
Bat apa g na ana uu Mer artes Math 
Para aah Iga Sate AA IN Ai 2 eabali sad 
1. LAN NN Rea 00 eat Sesat 
pa jt S at on he WS op Uh DS LS Kadi, 
-, 2 Ga: . Pa 
2272. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menetapkan 
Dzulhulaifah sebagai migat bagi penduduk Madinah, Juhafah sebagai 
migat bagi penduduk Syam, Oam Al Manazil sebagai migat bagi 
penduduk Najed dan Yalamlam sebagai migat bagi penduduk Yaman. 
Semua itu adalah —migat— lagi mereka dan orang-orang yang datang ke 
sana dari selain penduduknya, yaitu orang-orang yang hendak 
mengerjakan haji dan umrah. Adapun yang lebih dekat dari itu maka 
memulainya dari tempatnya, hingga penduduk Makkah —memulainya— 


2 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutipnya dalam Ar-Tafsir (7: 474-475) dari 
tempat ini dan dari Dalai! An-Nubuwwah karya Al Baihagi, dan ia berkata, 
“Diriwayatkan juga seperti itu oleh Al Bukhari dari Musaddad, dan 
dikeluarkan pula oleh Muslim dari Syaiban bin Farukh dari Abu Awanah. 
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i di dalam A1-Tc afsir dari 
hadits Abu Awwanah.” As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (6: 270) 
menyandarkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Al Hakim, 
Ath-Thabrani, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim di dalam Ad-Dalail. Lihat 
hadits no. 1435. Nakhlah adalah sebuah tempat dekat Makkah. 


Musnad Imam Ahmad — 1 


dari Makkah.”272 


20x Kao 0 og ka Ka 


- £.. 
pb Ip II XS Bab Tin) GAS OLS SAS NYVY 
- AT a. KN daan Bi Ia Pa ar & 0 - 
Pn BA SI duh ee Ke Mp de up 
... 
P3 
2273. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah, 
yang mana saat itu beliau sedang ihram.?? 


S0 noh ikt2 0 02 


3 Lai 2 la Sis Tn) Bis Dus UAK xvvt 

ASN ta ah GAN JLN GEISHA 

GAN Bp Bp OA do KAI li AN gopi 

S3 EA SA Ab dio plan, GR Ur, 

ng DE AAG AU Tale dat Read Weta alg Aa A 

ai IG Kadi di Ip GAj htn tu bus 
Ka) HS 9 Pia 


2274. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Mereka menganggap bahwa 
melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji merupakan kejahatan terbesar 
di muka bumi, mereka pun menjadikan (bulan) Muharram sebagai 
(bulan) Shafar, dan mereka mengatakan, “Bila luka telah sembuh dan 
bekasnya telah sirna serta telah berlalu Shafar, maka telah halal umrah 
bagi yang (hendak) melaksanakan umrah.” Ketika Nabi SAW dan para 


292  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2240. 
228  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2200. 


INKA | — Musnad Imam Ahmad 


sahabatnya tiba pada pagi hari keempat dengan berniat untuk haji, beliau 
pun memerintahkan mereka untuk melaksanakan umrah. Lalu hal itu 
terasa berat oleh mereka, maka mereka berkata, “Wahai Rasulullah. 
Kehalalan (tentang) apa ini?” Beliau menjawab, “Semuanya halal?” Di 
dalam kitabnya (dicantumkan): “Pada Subuh.” 27 


Ha bj MAS Ela Lin) Eh Iis EAh .x1Vo 
Lan Ra Tangan Gadoh, 2 Ie una N u..- 
den Ham OT ci ag PA Iko MA Ih Ol AE uji op al 
Haa BUS IU en UK AB io Ga HS Ueb 
Era mana 
2275. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdultah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang 
menjual makanan kecuali setelah menerimanya (dan menakarnya). lalu 
aku tanyakan kepadanya, “Bagaimana itu?” Beliau menjawab, “Itu 
adalah dirham -dijual- dengan dirham, sedangkan makanannya 
belakangan.” 28 


2!  Sanadnya: shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (3: 337-338) dari 
Musa bin Isma'il dari Wuhaib, dan (7: 112) dari Muslim bin Ibrahim Al 
Farahidi dari Wuhaib. Diriwayatkan juga okh Muslim (1: 355) dari 
Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Wuhaib. Idza bara'a ad-dabar 
(dengan fathah pada baa' dan daa!) adalah luka pada punggung unta karena 
membawa beban dan beratnya perjalanan. Luka ini (biasanya) akan sembuh 
setelah kembalinya mereka dari melaksanakan haji. Wa “afaa al atsar, 
menurut Al Hafizh di dalam 4! Fath: “Yakni hilangnya bekas jejak unta dan 
lainnya, dan kemungkinan yang dimaksud adalah bekas luka tersebut.” Dia 
juga mengatakan, “Lafazh-lafazh ini dibaca dengan mensukurnkan huruf raa' 
untuk maksud sajak (penyamaan bunyi akhir)” Ucapan perawi “wa fii 
kitaabihi: Ii shubh?” (di dalam kitabnya (dicantumkan): Pada Subuh), 
tampaknya ini ucapan Abdullah bin Ahmad, bahwa ia mendengar dari 
ayahnya “Ii shabiihati raabi'atin”, namun ia melihat di dalam kitabnya 
tertulis “Iishubhi raabi'atin”. Dalam riwayat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan 
Muslim) dicantumkan dengan kata “shabihah” tanpa Jaam. Lihat hadits no. 
2141. 

2215  Sanadnya shahih. Ini semakna dengan hadits no. 1928. Lihat hadits no. 
3346. 


Musnad Imam Ahmad — (5) 


, 


202. era ki Ke 


P3 5 S1 KAL Lin) HAL us AL .yyva 


» 2... Ria Sana daa 
Ba Sad LG TS S3 SNI Jas Cah UP aU 
2276. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan. kepada kami, dari 
Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi SAW bangun pada 
malam hari untuk shalat, lalu aku pun bangun kemudian berwudhu, lalu 
aku berdiri di sebelah kiri berliau, kemudian beliau menarikku dan 
memberdirikanku di sebelah kanannya. Kemudian beliau shalat tiga belas 
raka'at. Berdiri beliau dalam raka'at-raka'at itu sama —lamanya-.”??6 


Ka ol pp Lag Cia Lin Cia OLp Cin ANN 

BERAU Ke Eu Kap 
L :Ju Soe EA ja FN 116 Jb JB 
KA EA pal gb CAR IS dip G3 


£ 9 - ai aa ep PA Bing 
JB alah Ale Io AI Ip el BA IA JW CAK) 

Bara at dh Ia Jo IL DL ig 

2277. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Mulaikah, ia berkata: Urwah berkata kepada Ibnu Abbas, “Sampai kapan 
engkau akan menyesatkan manusia wahai Ibnu Abbas?” Ibnu Abbas 
berkata, “Apa itu wahai Urayyah?” Urwah menjawab, “Engkau 
menyuruh kami melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji, padahal Abu 
Bakar dan Umar telah melarangnya.” Ibnu Abbas pun berkata, “Itu telah 
dilakukan oleh Rasulullah SAW.” Urwah pun berkata, “Mereka berdua 
(yakni Abu Bakar dan Umar) juga mengikuti Rasulullah SAW dan lebih 


226  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2164. 
Lihat hadits no. 2245 dan 2325. 


TMS | — Musnad Imam Ahmad 


mengetahui tentangnya daripada engkau.” 


atu. 


Jp ep 3 Up pen Us alis Ui NYA 
dy aa ge, dea It Ape ae Dayak 


aa Pa 3 Oo: re Ia UU 


Ina, Si 
2278. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Gatadah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Ugbah bin Amir mendatangi Nabi SAW lalu berkata, 
bahwa saudarinya telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah? 
Maka beliau pun bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak 
membutuhkan nadzar saudarimu. Hendaklah ia melaksanakan haji 
dengan berkendaraan dan berkurban unta” 28 


Pep Us Ci La) Cia Ola is .xxva 
Kelapa ae dai Io apn dang 
dug Ap ea 3 Io IS EN jai Ke 
Gia Ly AA Kh Sy ta JAR I Ia at 
Maag Sia A3 Ip sat IS SI yuk La, 
PNY 206 


2279. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa 


Z7) Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2274. Ucapan Ibnu Abbas “Wahai 
“Urayyah” adalah bentuk tashghir dari “Urwah, yaitu “Urwah bin Az-Zubair. 

2  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2134 dan 
2139. 


Musnad Imam Ahmad — 


Jalla telah mengharamkan Makkah, maka tidak pernah dihalalkan bagi 
seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan bagi seorang pun 
setelahku. Namun telah dihalalkan bagiku sesaat pada suatu siang hari. 
Rerumputannya tidak boleh dicabuti, pepohonannya tidak boleh 
ditebangi, binatang buruannya tidak boleh diburu, dan barang 
temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi yang hendak 
mengumumkannya.” Lalu Al Abbas berkata, “Kecuali idzkhir untuk atap 
tempat tinggal kami dan untuk kuburan kami?” Beliau pun menjawab, 
“Kecuali idzkhir,” 29 


HE ui alas Ia Kalu 1 SEL Ea dus EA YA. 


TE Fo NN ian ASP Ma 
MO IS AYI sa in US ji uas 
PAT 

2280. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Satuan 
menceritakan kepada kami, dari “Atha' bin As-Saib, dari Abu Yahya, dari 


Ibnu Abbas: Bahwa dua orang laki-laki mengadukan perkara kepada 
Nabi SAW, lalu Nabi SAW meminta bukti dari pendakwa (pengklaim), 


29  Sanadnya shahih. Khalid adalah Al Hadzdza'. Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) sebagaimana yang 
dikemukakan di dalam A/ Muntaga (2491). Akan dikemukakan secara 
panjang lebar pada hadits no. 2353. Al Khalaa adalah tumbuhan, yaitu 
tumbuhan kecil yang masih basah. I/khtilaa'uhu: Memotongnya 
(mencabutnya). Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Laa yu 'dhadu 
syajaruhaa, yakni tidak boleh ditebang pepohonannya. Illa li mu'arrafin, 
dengan bentuk kata subjek (pelaku), yakni barang temuannya tidak boleh 
diambil kecuali oleh orang yang hendak mengumumkannya dan menjelaskan 
ciri-ciri dan tanda-tandanya hingga bisa dikenali oleh pemiliknya. Al idzkhir, 
dengan kasrah pada hamzah dan khaa' yang ditengahnya terdapat dzaal 
berharakat sukun, adalah dedaunan beraroma wangi yang biasa digunakan 
untuk penutup rumah (atap) di atas kayu rumah. 


IA | "— Musnad Imam Ahmad 


namun dia tidak memiliki bukti, maka beliau pun meminta terdakwa 
(tertuduh) untuk bersumpah, lalu dia bersumpah dengan nama Allah yang 
tidak ada sesembahan yang hag selain Dia, maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya engkau telah melakukan -nya-, akan tetapi 
engkau telah diampuni karena keikhlasanmu mengucapkan laa Hlaaha 
illallah (tidak ada sesembahan yang hag selain Allah). sad 


gol KA 43 aa Ea AR A5 Dia Ci YAN 
JAR Cha SIG Ld je 5 Ini ata 2 AB 
da Abe gb) dia Pura SG ws Ni -Ju 
ge ag us ush Ipang Ab A8 Pong ta Ta 
Sh Bg AKG lah SI Gile Ui Ki ad 
IP JLN 3 ia IA Fa ya Dm AG aah 
ag KS YA dn ke Yui 2 JGN Nee 
Ip Ea Gap pala an #nlCaN Ah 


KENA 0 ca 


Di Be HA Ine K3 de ae ap ui 


2W  Sanadnya shahih. Abu Yahya adalah Ziyad Al Makki Al Anshari mauta Gais 
bin Makhramah, kadang dipanggil juga dengan sebutan maula Al Anshar, dia 
seorang yang /sigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud dan yang 
lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (2/1/345- 
346) dan di dalam Ash-Shaghir (9T). Pada kedua biografi itu dicantumkan 
permulaan hadits ini dari Abdan, dari Abu Hamzah, dari Atha', dari Abu 
Yahya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 225). Al Mundziri 
mengatakan, “Dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Di dalam isnad-nya terdapat 
Atha'" bin As-Saib, dia telah diperbincangkan oleh lebih dari satu orang ahli 
hadits. Al Bukhari mengetuarkan riwayatnya yang disertai dengan Abu 
Bisyr.” Kami telah menjelaskannya pada keterangan hadits no. 727 dan 795, 
bahwa Hammad bin Saiamah mendengar dari Atha' sebelum hafalannya 
kacau. Maka hadits Hammad dari Atha' adalah hadits shahih. Hadits ini akan 
dikemukakan juga pada hadits no. 2613, 2695, 2959. Lihat Dzail Al Gaul Al 
Musaddad (73-75). 


Musnad Imam Ahmad — (“2 


Pi 2 Aa 8... . . Pa 
AANG SNP Oh IS AS aj SA Up ja 
AE ND ORE 3 na Pa : ah 2 aa ar Lan KG Te £ —, 
Oak GE AL Ot EUR GA IG GB AL Mel Ja 

2281. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Al Mughirah bin An-Nu'man seorang syaikh dari An- 
Nakha' menceritakan kepada kami,.ia berkata, aku mendengar Sa'id bin 
Jubair menceritakan, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 
Rasulullah SAW menyampaikan nasihat di tengah-tengah kami, beliau 
lalu bersabda, "Wahai manusia. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan 
kepada Allah dalam keadaan tak beralas kaki, bertelanjang dan tidak 
berkhitan. “Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama 
begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah Janji yang pasti Kami 
tepati/sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya." (Os. Al 
Anbiya" (21J: 104). Ketahuilah, bahwa manusia pertama yang akan 
dikenakan pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim, dan sungguh ia 
akan didatangi oleh orang-orang dari umatku, lalu ia membawa mereka 
ke sebelah kiri, kemudian sungguh aku akan mengucapkan, “Sahabat- 
sahabatku!" Lalu akan dikatakan kepadaku, “Sesungguhnya engkau tidak 
tahu apa yang mereka ada-adakan setelah ketiadaanmu. ' Lalu sungguh 
aku akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh hamba yang 
shalih, "Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Maka setelah 
Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. 
Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.' hingga 
'maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika 
Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Os. Al Maaidah (57: 117118), lalu 
dikatakan, “Sesungguhnya mereka tetap murtad kembali kepada 
kepercayaan lama mereka semenjak engkau meninggalkan mereka,” 
Syu'bah mengatakan, “Dia mendiktekannya kepada Sufyan, kemudian 
Sufyan langsung mendiktekannya kepadaku.”?28! 


281  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2096. 


Ucapan perawi di bagian akhir hadits “Gaala syu'bah: amallahu 'alaa 
Sufjaan” dst. (Syu'bah berkata, “Ia mendiktekannya kepada Sufyan' dst) 
yakni mendiktekannya. Al Farra' mengatakan, “AmJaltu adalah bahasa warga 
Hijaz dan Bani Asad, sedangkan amlaitu adalah bahasa Bani Tamim dan 


— Musnad Imam Ahmad 


0. ga 0202 8» 


3 Bk gp WGa A5 An IKA Ci XYAY 


BIA GAB AE PA Fa ad aa PI 
Al LM “UX 

AAS Ae yaa polio IE AN 

2282. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin An-Nu'man, dari Sa'id 


bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW menyampaikan 
nasihat kepada kami.” Lalu dikemukakan haditsnya.??"? 


Pan Ke 


ap pa NE Up Ea OB E3S NYAT 
paka 6636 gih & IE YA GP taat :J6 2 


In ban Asad da Pedia JI 


2283. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 
“Sesungguhnya yang kalian sebut al mufashshal" itu adalah al muhkan'. 
Ketika Rasulullah SAW wafat, aku berusia sepuluh tahun, dan aku telah 
membaca al muhkam.”? 


@ais..” Maksudnya, bahwa Syu'bah mendengar hadits ini dari Al Mughirah 
bin An-Nu'man bersama Sufyan Ats-Tsauri, dan bahwa Al Mughirah 
mendiktekannya kepada Sufyan, lalu Sufyan langsung mendiktekannya 
kepada Syu'bah. 

282  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Lihat pula hadits no. 2327. 

53 Al Mufashshal: Yaitu surah-surah yang terdapat di antara surah Gaaf (ada 
juga yang mengatakan surah Al Hujuraat) hingga akhir mushhaf. 

ik AI Muhkam: Adalah yang tidak samar karena sudah sangat jelas dengan 
sendirinya. 

283  Sanadnya shahih. Hadits ini akan dikemukakan juga pada hadits no. 2601 
dan 3125. 


Musnad Imam Ahmad — 


Tetusa Gs. aa 


SE 3 ab Cik anji Ae Ei5 SUS HAL va 

HS BA AS Gk O8 EN KA An Eau 
AN Man An Ten Ma an NN 
PEP AS ay lb Gala Ipang OS oil pp pemda 


Look ana 00, mat 
yr 2 - Rel 3 Goa! 

2284. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada 
kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan kepada kami, ia 
(yakni Hajjaj) berkata: Dan Al Hakam menceritakan kepadaku, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW dikafani dengan dua 
pakaian putih dan satu selimut merah." 


HA Yg Alas Wal 35 ia Ole Bib .xyAo 

DL Lag Jebat Se Pa yA yA gp Ph al aa 
Ia at Ta FB 3 Hp KU Kk Huh 
JS Let Kana Geni ML da sh aa 


Pe Te Tete JA Ya SIT Pn aa TA TUNDA Dae DAA Pe IN DA SIT Na 
II EP IN SGP AL An Ie do Iya) 
TAN ga Le 

2285. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Atha' bin As-Saib mengabarkan kepada kami, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Ibrahim datang bersama Isma'il AS 
dan Hajar, lalu ia menempatkan keduanya di Makkah di tempat —yang 
akan memancarnya zamzam—.” Kemudian dikemukakan haditsnya. Lalu 
ia (Hajar) datang dari —bukit— Marwah kepada Isma'il, sementara mata 


24 Kedua isnadnya shahih. Al Hajjaj bin Arthah meriwayatkannya dari Abu 


Ja'far Al Bagir dari Ibnu Abbas, dan dari Al Hakam dari Migsam dari Ibnu 
Abbas. Lihat pula hadits no. 1942 dan 2021. 


— Musnad Imam Ahmad 


air telah memancar, maka ia pun menutup mata air itu dengan tangannya 
seperti ini, hingga berkumpullah air dari sampingnya, kemudian ia 
menciduknya dengan cangkirnya dan memasukkan ke dalam tempat 
airnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah merahmati 
keduanya. Seandainya ia (Hajar) membiarkannya, tentulah itu akan 


menjadi mata air meluas yang terus mengalir hingga hari kiamat”? 


seo LAI 30 hee na 


LIS AAS Lp daya WA HB Gia Due EA NYA 


0. z0 5503 


4 5. Lana PN anna Fi 

SI Ko Ol ii PG an Alap gi apa Ip Sa 

Ia uan w& Up Apn ana WF dh da 
2286. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 

kepada kami, Musa bin Ugbah menceritakan kepada kami, Muhammad 

bin Amr bin Atha' menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Ibnu 

Abbas mengatakan, “Sesungguhnya Nabi SAW memakan lengan atau 


bahu —kambing- bakar, kemudian beliau shalat tanpa berwudhu (lagi) dan 
tidak menyentuh air.”2286 


R 


Ke 


Kanan NG Was Sus K5 .YYAV 


- 
ha 


09.. 


Lv BA Lia 5: :de 5 s8 Pen uas 2 Cetinan 
PARA NP, KA 3 Kar aj SIS Dipta 


Ha SJ agak Ga data Ca Hah 


285 Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar 
dengan maknanya dan juga secara ringkas (5: 33 dan 6: 283-292) dari jalur 
Ayyub As-Sikhtiyani dan Katsir bin Katsir dari Sa'id bin Jubair. Lihat pula 
hadits no. 3250 dan 3390. 

286 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2002, dan 
merupakan perpanjangan hadits no. 2188. 


Musnad Imam Ahmad — 


HA Sh BI pb ab ka 
Koi Ipa 3 3G IU agan LL uh ui mb yu 


2287. Affan menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan 
kepada kami, Yazid bin Abu Ziad menceritakan kepada kami, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kami datang bersama Rasulullah 
SAW untuk melaksanakan haji, lalu beliau memerintahkan mereka agar 
menjadikannya umrah, kemudian beliau bersabda, “Seandainya aku tahu 
apa yang akan terjadi padaku, niscaya aku melakukan sebagaimana 
yang mereka lakukan, namun aku memasukkan umrah di dalam haji 
hingga hari kiamat” Kemudian beliau menyilangkan sebagian jari-jari 
tangannya pada sebagian lainnya, maka orang-orang pun bertahaliul 
kecuali yang membawa hewan kurban. Kemudian Ali tiba dari Yaman, 
Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, “Bagaimana kamu berniat 
memulai ihram?" Ali menjawab, “Aku berniat memulai ihram dengan apa 
yang engkau niatkan untuk berihram.' Beliau bertanya lagi, “Apakah 
kamu membawa hewan kurban?" Ali menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda 
lagi, “Kalau begitu aku bagi sebagaimana engkau kehendaki, dan bagimu 
sepertiga hewan kurbanku.' Saat itu Rasulullah SAW membawa seratus 
ekor unta.”?287 


data PASI 3 PUS ES IE Gi NYAN 


GP TN Men EU Me UR fann DE & 1... 
SEA Uta Toh SG ik Sen BAN ON Ko GP pb 
3g 


WAE Ke daku A1) Wo Mia ANN BNI US Pang 


a22 deoe eta eta No TN 2 et ata Mp tg ata 
16) Ba pala APA Uda Jpn is Ole bi WS 
2 aa 


287  Sanadnya shahih. Khalid adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan. Hadits ini 
merupakan perpanjangan hadits no. 2115. 


K4 — Musnad Imam Abmad 


Dn OK AE BU aa D 
Ke Oa ea gen 
2288. Affan menceritakan kepadaku, Hammad menceritakan 
kepadaku, dari Fargad As-Sabakhi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dengan 
membawa anaknya, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, anakku ini 
mengidap kegilaan, ia sering kambuh saat makan siang dan makan 
malam kami sehingga mengganggu kami.” Lalu Rasulullah SAW 
mengusap dadanya dan mendoakannya, maka anak itu pun muntah.” 
Affan melanjutkan, “Lalu aku tanyakan kepada seorang badui, ia pun 
menjawab, “Sebagiannya merupakan bekas sebagian yang lain.” Lalu 
keluarlah dari mulutnya seperti benda hitam yang paling kecil, dan ia pun 
sembuh.” 2288 


.. 0. 30285. 28. K6 


De ya Lagi pa EL Ea abs Ehh itna 


2  Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Fargad As-Sabakhi. Hadits ini 
mengulang hadits no. 2133. Ucapan perawi “Ya tsa'a tsa'atan” (maka anak 
itu pun muntah), dengan tsaa" (bertitik tiga), artinya gaa'a-gaa'atan 
(muntah). A4ts-Tsa'ah adalah bentuk satu kali perbuatan dari kata kerja 
tersebut, sedangkan ats-tsa'tsa'ah adalah ungkapan tentang suara muntah. 
Demikian yang dicantumkan di sini, yaitu dengan huruf tsaa' (bertitik tiga), 
sedangkan pada naskah Ig dan naskah (5) menggunakan redaksi “fa ta'a 
ta'atan” dengan taa" (bertitik dua), ini sama dengan riwayat yang telah lalu 
dan telah kami jelaskan di sana. Ucapan perawi, “Affan melanjutkan, “Lalu 
aku tanyakan kepada seorang badui, ia pun menjawab, “Sebagiannya 
merupakan bekas yang lain”.” Ini merupakan penafsiran kata tsa'tsa'ah, 
yakni memuntahkan sesuatu berkesinambungan di atas bekas lainnya. 
Sedangkan pada naskah Ig) dicantumkan “Utsman bin fa sa'altu a'rabiyyan” 
(Utsman bin, lalu aku tanyakan kepada seorang badui), ini salah, tidak ada 
maknanya, kami telah membetuikannya dari naskah (4). Ucapan perawi “Wa 
syufiya" (dan dia pun sembuh), demikian yang tercantum di dalam naskah 
(5), dan ini sama dengan riwayat yang lalu, sedangkan pada naskah lcl 
dicantumkan “fa sa'aa” (maka ia pun berjalan), dan di dalam A'! Lisan 
disebutkan “fa sa'aa fil ardhi” (maka ia pun berjalan di atas bumi), aku 
menguatkan bahwa ini keliru, adapun yang benar adalah yang kami tetapkan 
dari naskah (3). 


Musnad Imam Ahmad — 


Is... 
tap Ss 
2289. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW mengeluarkan tulang —berdaging— dari periuk 
Ilalu memakan dagingnya), kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu 


(lagi)? 


aa 


en ena KALU 


PEP P3 PEP Ata SA pa dan 
5. Lag 


Ia Ai 433 dya dag laa oi Ip Kn KN 
SA ia BEI Keadi e ES HA A4e33 


2290. Affan menceritakan kepada kami, Aban Al Aththar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan 
kepadaku, dari Zaid bin Abu Sallam, dari Al Hakam bin Mina", dari Ibnu 
Abbas dan dari Ibnu Umar: Bahwa keduanya mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan 
Shalat jum'at, atau Allah akan menutup —mati— hati mereka, kemudian 
mereka akan ditetapkan termasuk golongan orang-orang yang 
lengah” 22 


Aa ana Wis In ag Ip Dla dis YA 


sah 2... 
Ae Ip IA NP Kep 


28?  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2286. 

280  Sanadnya shahih. Zaid adalah Ibnu Sallam bin Abi Sallam Al Habsyi, ia 
seorang yang isigah, dia dinilai tsigah oleh An-Nasa'i, Abu Zur'ah Ad- 
Dimasygi, Ad-Daraguthni dan lain-lain. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam A/ Kabir (2/1/361). Hadits ini merupakan bagian dari 
hadits no. 2132, dan kami telah menjelaskan di sana tentang pendapat yang 
menilainya cacat. Riwayat yang kami singgung itu adalah dari riwayat An- 
Nasa'i. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka Wb UN SA, JED 2 ah 
SEL MN Aa HE : J6 GUI 32 LAI 


2291. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziad, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang 
bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti laki- 
laki. Lalu aku tanyakan, “Apa itu kaum wanita yang bertingkah seperti 
laki-laki?” Beliau pun menjawab, "Yaitu kaum wanita yang menyerupai 
laki-laki.” 21 


ja36- 


A5 Gg Up il Ip Wis Sui Es .xyan 


Ia Jilas da di Jo Ipa Dea yg taka 


2292. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid, dari seorang laki-laki, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat atas An-Najasyi.?” 


SPM En ang IA Eta us Es yan 


291  Sanadnya shahih. Khalaf bin Al Walid Al Ataki Al Azdi Al Jauhari adalah 
seorang yang fsigah, termasuk gurunya Ahmad, dia dinilai Isigah oleh Ibnu 
Ma'in, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Al Bukhari mencantumkan biografinya 
di dalam Al Kabir (2/1/178). Khalid adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2123. Lihat pula hadits no. 
2263. 

292  Sanadnya dha'if karena tidak diketahuinya seorang laki-laki yang 
meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Hadits ini dicantumkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (3: 37), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad, di dalam sanad-nya terdapat seorang laki-laki yang tidak disebutkan 
namanya.” Rasulullah SAW menyalatkan raja An-Najasyi disebutkan pula di 
dalam Ash-Shahihain dan yang lainnya dari hadits Jabir dan hadits Abu 
Hurairah, sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits 
Imran bin Hushain. Lihat 4/ Muntaga (1821-1825). 


Musnad Imam Ahmad — 


PA ok. Haa RU NA RP ad vasin 3 . 
PA SS Old Ole SAN AI 12 1JB Ga HN 3 Jala 
AS SAN CN AA al 
2293. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Bukair bin Al Akhnasy menceritakan kepada 
kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Allah telah mewajibkan 
shalat melalui lisan nabi kalian, yaitu empat raka'at ketika hadhir 


(mugim), dua raka'at ketika safar (dalam perjalanan), dan satu raka'at 
ketika dalam kondisi takut.”29 


Store 20208. ig 


In OS WA yag 


Gg va gu ak PA VER E 


0. 229. wo n 9... 0 


Far add SI Hi 
II dle 


2294. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Zaid mengabarkan kepada 
kami, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidak seorang pun dari anak Adam kecuali ia telah berlaku 
salah atau hendak melakukan kesalahan, selain Yahya bin Zakariyya. 
Dan tidak selayaknya seseorang mengatakan, “Aku lebih baik daripada 
Yunus bin Matta AS.” 224 


2. 
(aa 


293  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2177. Lihst 
pula hadits no. 2262. 

Z4  Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam At-Tafsir (5: 352) 
dan ia mengatakan, “Ini juga lemah, karena Ali bin Zaid bin jad'an 
mempunyai banyak riwayat munkar” Al Haitsami menyebutkan bagian 
awalnya di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 209), dan dia mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan A! Bazzar, dia menambahkan: 
“Karena dia tidak pernah berkehendak melakukannya dan tidak pernah 
melakukannya.” (Diriwayatkan juga oleh) Ath-Thabarani, di dalam sanad-nya 
terdapat Ali bin Zaid yang dinilai dha'if oleh jumhur, namun juga dinilai 
fsigah. Para perawi lainnya adalah orang-orang shahih.” Ali bin Zaid telah 


— Musnad Imam Ahmad 


a... as 


PAT api P3 Ci Na Cs NYAO 
Aa ai Ela ala BE UU II ya Gil Oi JA 
Aa An di An dan yap PA 


sa II KE ist Soe oh Deh db jati 


pai aa pl la 

2295. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Yahya bin Al Jazzar, bahwa 
Ibnu Abbas menuturkan, “Aku dan seorang anak dari Bani Hasyim 
berjalan dengan menunggang keledai, lalu kami membiarkannya 
memakan rerumputan di hadapan Rasulullah SAW (yang sedang shalat), 
namun beliau tidak berpaling. Dan, datang pula dua anak perempuan 


sambil berlari hingga berpegangan pada lutut Rasulullah SAW, namun 
beliau tidak juga berpaling.”?95 


Pn 


We Iya Say an Ca Ot Et ryan 

Aa dn Sa JGA aa ga Unas 
Yaa Hito es Gasal sa 
53 aga lu Ea abi 
an Ti eh Jaa pur Ula 


2296. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Gatadah berkata, ia mengabarkan kepadaku, ia berkata, aku 


beberapa kali kami jelaskan bahwa dia tsigah. Lihat hadits no. 2270. Pada 
bagian akhir badits ini dicantumkan “min waladi Adam", sedangkan pada 
naskah (Ic) dicantumkan “min waladi aam”, ini keliru, kami telah 
membetulkannya dari naskah (si), Ibnu Katsir dan 4z-Zawaid. Lihat pula 
hadits no. 1757 dan 2167. 

288  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2258. 
Tasytaddaani: Tajriyaani wa ta'duwaani (lari dan melompat). Asy-Syadd: 
lompat. 


Musnad Imam Ahmad — 


mendengar Abu Hassan menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi 
SAW shalat Zhuhur di Dzulhulaifah, lalu beliau minta diambilkan hewan 
kurbannya, lalu dibawakanlah hewan kurbannya, kemudian beliau 
menandai punggung sebelah kanannya, lalu keluarlah darah darinya, 
kemudian beliau mengalunginya dengan dua sandal, lalu beliau menaiki 
tunggangannya. Setelah beliau duduk di atasnya dan sejajar dengan 
Baida', beliau berihlal fmemulai ihram dengan niatnya) untuk haji.?26 


A36 Cin ng Hi Si Es se ik ya 
Aa Year Pa ag le Ie Hat 5 - Po AD ad 
SBI A2 NN kya FN IS al da Ko ni 


Ka. . . aa Au . . Wi “Lanud 
WAY Kebdi HA AW ed ad DU 
SA 5 AKN 
2297. Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, Oatadah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aliyah Ar-Rayahi, dari putra 
paman Nabi kalian SAW, yakni Ibnu Abbas: Bahwa Nabiyullah SAW 
berdoa dengan doa ini ketika berduka (yaitu): “Laa ilaaha illallaahul 
faliimul 'azhiim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha 
illallaahu rabbus samaawaatis sab'i wa rabbul 'arsyil kariim (Tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha 
Agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah Tuhan Arsy yang 
agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah tuhan langit yang 
tujuh dan tuhan Arsy yang mulia) 29 


Adi ibu 196 3 Ip TA ES oU8 Ci NYAA 
Ga 0. se. .. Pa ana 0 8, 2 "3 .... 0 ara 
LI AS GA alah an Jo (S3 GA ea NU 


296  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1855. 
Diriwayatkan juga secara panjang lebar oleh Abu Daud (2: 79-80). 
29  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2012. 


— Musnad Imam Ahmad 


F 2 iug . AN Pa NN PAT 
BE ai 3 3 yet ab EA UE ai aloh BEAN oo 
raga - & 8. ta, 3 1 2 Ii FN . ta 
JB JB AP el Ale ale SS LI SA 1JB 
€ Kan SA EN ON Dk anggi Ca aavata Aa Ad aa 
Of BAP OUR IE aa AU iglng de Ko Ih 

1 ae NN PAN AN PA Pa SAN ENG a BI 
HA ana AU yi 

2298. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Gatadah, ia berkata, aku mendengar Abu Al Aliyah 
berkata, Aku mendengar putra paman Nabi kalian SAW, Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW. Sedangkan Bahz berkata, Syu'bah menceritakan kepada 
kami, Oatadah mengabarkan kepadaku, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, 
Putra paman Nabi kalian SAW, Ibnu Abbas, mengatakan: Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidaklah layak bagi seorang hamba,” Affan 


menyebutkan, seorang hamba untuk mengatakan, “Aku lebih baik 
daripada Yunus bin Matta.” Ta menisbatkannya kepada ayahnya.” 


a- 


Laka JB aa ai giat ab Gi Ole Gib NYA 


02 09.. 


Sesaat aka Abe Bh gi op LARI Pj Ia 
Sa SA aa la Udan ea in JAS 
In Joan ia Ie IG dia LI WF, BE ag yA 
Bd bb SNP Up ag Yo eh dan 


s0 


AE SA IE WI OS Pp J6 ya 3 galah ale Si Io 


288  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2167. Lihat 
pula hadits no. 2294. Ucapan perawi, “Affan berkata, “seorang hamba untuk 
mengatakan” demikian yang dicantumkan di dalam naskah (c), redaksi ini 
tidak jelas, dan di situ dicantumkan “Ibnu Affan”, yaitu dengan tambahan 
kata “Ibnu”, ini kesalahan yang nyata. Sedangkan pada naskah fs) 
dicantumkan “abdun lahu an yaguula” (seorang hamba-Nya untuk 
mengatakan), ini juga tidak jelas. 


Musnad Imam Ahmad — 


2299. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Abu Bisyr mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku 
mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa 
bibinya, yakni Ummu Hufaid, menghadiahkan lemak, —daging— dhabb 
(sejenis biawak) dan keju kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memakan 
lemak dan keju, dan meninggalkan —daging— dhabb karena merasa 
jijik. Lalu —daging itu— ada yang memakan dari atas tempat hidangan 
Rasulullah SAW. Seandainya itu haram, tentu tidak akan di makan dari 
atas tempat hidangan Rasulullah SAW. Aku berkata, “Siapa yang 
mengatakan, Seandainya itu haram?” Dia menjawab, “Ibnu Abbas.” ?29? 


PPN LINA PARA TA SEA Tea YAN VAN Ta UNI da 
KA Iya dp BN ad lb GA ga Tab 


"30 beo or NX L 3 Peda | ang Terand 
emang Ol pkn MIE elo Sai AP 27 JB 5 ep Yg 
MY pena ht ai 
Ap Yg (3 BN, asa ae 
2300. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Amr bin Dinar berkata, Thawus mengabarkan kepadaku, 
dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Aku diperintahkan bersujud di atas 
tujuh (anggota), serta tidak boleh melipat" rambut dan tidak pula pakaian. 
Kemudian dia mengatakan sekali lagi, “Nabi kalian SAW telah 


diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh (anggota), serta tidak boleh 
melipat rambut dan tidak pula pakaian.” 


s02 Pa 


ha ea UI Tere ANA 

Oi de VA dh y SEL Ea ae Hit ara 

4 “ AG Te RA PN NO 0,9 20. 0. 
SI ae AA JB Jaan Ol Ke ol op Oa Ula Ai 


2289  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 414-415) dari jalur 
Syu'bah. Al Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan oleh Al Bukhari, Muslim 
dan An-Nasa'i.” Lihat hadits no. 1979. Adhubb (dengan Jathah pada hamzah 
dan dhammah pada dhaay adalah bentuk jamak dari dhabb, seperti kata kaff 
dan akui. 

$ Yakni melipat rambut (atau pakaian) karena khawatir terkena tanah. 

260  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1940. 


(2 — Musnad Imam Ahmad 


Lo... 


ta Ce bi S al LB: ips dls ara 


2301. Aa menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ali bin Zaid mengabarkan kepada 
kami, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa Jibril berkata 
kepada Nabi SAW, “Sesungguhnya engkau telah dijadikan mencintai 
shalat. Maka ambillah darinya sesukamu.” 


1g tk Ve JB ye yA US ote BS ya 


ain 0 Hd da tan ga HA: yA SA YG JG ne 
btn aa Aa 2iks Naa ut, 25 :JE Jadi Pin 


el daan Io AT Ag lea Bo Ag 
ape AMA Ga Ga Ul 3 SS eat H6 


2302. Affan menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Simak mengabarkan kepada kami, 
dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, “Aku didatangi ketika 
sedang tidur pada bulan Ramadhan, lalu dikatakan kepadaku, 
“Sesungguhnya malam ini adalah malam gadar (lailatul gadar). Maka 
aku pun bangun, namun aku masih mengantuk, lalu aku berpegangan 
pada tali tenda Rasulullah SAW, aku kemudian mendatangi Rasulullah 
SAW, ternyata beliau sedang shalat. Lalu aku memperhatikan malam 
tersebut, ternyata itu adalah malam kedua puluh tiga.”?2 


Pa 


Dp Ak ce CL ok Eh Os Ui NTT 


Hah Bei Je AIA Pp eKe 1 Ia 


201  Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2205. 

2302  Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan pula di dalam Majma' 4z-Zawaid 
(3: 176), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani di dalam A4! Kabir. Para perawi Ahmad adalah para perawi shahih.” 
Lihat hadits no. 2052 dan 2149. 


Musnad Imam Ahmad — 


3 


z» H 


isak al gd 3 8 


Bego. Sa 
ASI J2 aja Le 


SS IE Kalah Dima Y 


2303. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Tsabit, yakni Ibnu Yazid, menceritakan kepada kami, Hilal 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi 
SAW pernah mengalami beberapa malam berturut-turut dalam keadaan 
lapar, sementara keluarganya tidak menemukan makan malam. 
Sedangkan mayoritas roti mereka adalah roti gandum. 29 


Cam SAS ya Ii OnL Et due BAL -1r.t 
yaa yh gp Oa gp ah Aa Gi ha Ya 
BS aa Gn da de de 33 yk 
HA IA U ee $ ga AE LAI 25 ea 
Sabet IP an is Ion ea BY 
AS 3 3 ag as 

2304. Affan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir Abu 


Daud Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar 
Ibnu Syihab menceritakan dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


2808  Sanadnya shahih. Tsabin bin Yazid adalah Abu Zaid Al Bashari Al Ahwal, 
dia seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan 
yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(1/2/172). Hilal adalah Ibnu Khabab Al Abdi, ia adalah seorang yang tsigah 
lagi amanah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Ma'in, sementara 
Yahya bin Sa'id Al Oaththan dan yang lainnya mengatakan, bahwa ia 
berubah sebelum meninggal dunia dan hafalannya kacau, namun hal ini 
diingkari oleh Ibnu Ma'in, dan ia berkata, “Tidak begitu, ia tidak kacau 
hafalannya dan tidak pula berubah.” Al Bukhari mencantumkan biografinya 
di dalam A! Kabir (4/2/210-211). Hadits ini diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi (3: 272) dari Abdullah bin Mu'awiyah Al Jamahi dari Tsabit bin 
Yazid, dan dia mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Pensyarahnya 
menyandarkannya pula kepada Ibnu Majah. Lihat 4/ Mawahib Al-Ladiniyyah 
(1: 308). 


— Musnad Imam Ahmad 


“Beliau, yakni Rasulullah SAW, berpidato di hadapan kami, beliau lalu 
bersabda, “Wahai manusia, telah diwajibkan haji atas kalian” Lalu Al 
Agra bin Habis berdiri kemudian bertanya, “Apakah setiap tahun wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seandainya aku katakan itu, tentulah 
wajib (seperti itu), dan bila diwajibkan (seperti itu), kalian tidak akan 
melaksanakannya atau tidak akan mampu melaksanakannya. 
Barangsiapa yang menambah, maka itu adalah tathawwu' (amalan 


sunnah)? 29 


GAP Oa 1 Cia Ah Et Ie SL ro 
: 2 PAK Na #0. - Pa an ai 3 & a - 
US Ab Bh ae Bb aa dia Je AI of aa 


Pa KA ara aan 

2305. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 

kepada kami, @atadah menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan 

kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW tawaf 

tujuh kali dan beliau thawaf sambil berlari kecil. Beliau berlari kecil 
karena ingin menunjukkan kekuatannya kepada orang-orang.” 


pan AA Cai 598 1 OKI Bi ran 


. 


dea Ji ya Pp ga Kah gi 


24 Sanadnya shahih. Sulaiman bin Katsir Abu Daud Al Abdi Al Wasithi, 


menurut An-Nasa'i, “Tidak ada masalah padanya kecuali terhadap Az-Zuhri, 
ia telah keliru terhadapnya.” Hadits ini dikeluarkan juga oleh Asy-Syaikhani 
(AI Bukhari dan Mustim) dan yang lainnya. Ia (Sulaiman) tidak sendirian 
meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri sebagaimana yang akan dikemukakan 
nanti. Abu Sinan adalah Ad-Dw'ali, namanya adalah Yazid bin Umayyah, ia 
Seoranga tabi'in yang tsigah. Telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 
93, bahwa dia datang kepada Umar bin Khaththab, namun riwayatnya tidak 
terdapat di dalam kutub sittah (kitab hadits yang enam) selain riwayat ini. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 70-71), Ibnu Majah (2: 108) 
dari jalur Sufyan bin Husain, dan An-Nasa'i (2: 2) dari jalur Abdul Jalil bin 
Humaid, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. 
298 Sanadnya shahih. Lihat pula hadits no, 2077, 2220 dan 2707. 


Musnad Imam Ahmad — 


AN AM ANE Ai PE ma 

AN RA G3 ia plg de 

2306. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 

Abu Zubaid mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, 


dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW shalat 
Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah".”206 


II ppi 3 Haag GA ES aa 1 3 
SEN ba Plh Man Da3 do Re 


den, 


jihan Je Ka sf ay sat asa 


ola ea 


Ka —YY AV 


2307. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Al Aswad, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah seseorang di 
antara kalian melarang saudaranya untuk menyandarkan perabotnya 
pada dindingnya”? 


g Yakni tanggal 8 Dzulhijjah. 

2306  Sanadnya shahih. Abu Zubaid adalah Abtsar (dengan fathah pada 'ain dan 
tsaa' (bertitik tiga, di tengahnya huruf daa" berharakat sukun), Ibnu Al 
(asim Azi-Zubaidi Al Kufi, ia seorang yang jujur lagi tsigah, ia dinilai tsigah 
oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam Al! Kabir (4/1/94). Lihat Al Muntaga (2582 dan 2583). 

2307  Sanadnya shahih. Abu Al Aswad adalah anak yatim yang dipelihara Urwah, 
namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal. Al Marfig 
(dengan fathah pada mim, sukun pada raa" dan kasrah pada faa”. Atau 
dengan kasrah pada mim, sukun pada raa' dan fathah pada faa' (yakni al 
mifrag)), yaitu yang bersambungan dan dimanfaatkan. Maksudnya di sini 
adalah yang dibutuhkan oleh tetangga yang berupa pemanfaatan dinding atau 
lainnya milik tetangganya, yaitu yang kini dikenal dengan istilah “haggul 
irtifaag”, sebagaimana yang telah dikemukakan maknanya pada keterangan 
hadits no. 2098. Di sana kami telah mengisyaratkan pada riwayat Ibnu Majah 
yang semakna dengan ini dari jalur ini “Ibnu Lahi'ah, dari Abu Al Aswad, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW bersabda, Janganlah 
seseorang di antara kalian melarang tetangganya untuk menancapkan 
kayunya pada dindingnya.” Ini adalah lafazh (yang diriwayatkan oleh) Ibnu 
Majah. 


ICA | — Musnad Imam Ahmad 


0 Zoo) . 


KS 4 . saat ea. 
OP SR ol jp Ka CA GAS Aka Lp C3 KAK NYA 


ba KA HA tt aa AE SN GA eh AK ok 
Maha jabat PIA PA Uagt Ineny danang Tn SN OR tah 
SAN AA AA ya yA ALA 1 
Of ara Op IR ES aah Hn Sela Ka de 
APA Dk at aa de At Jo A1 Ijin 0 Ji 
2308. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Hubairah, dari Maimun Al Makki: 
Bahwa ia melihat Ibnu Az-Zubair Abdullah shalat mengimami mereka, 
dia berisyarat dengan kedua telapak tangannya ketika berdiri, ketika ruku, 
ketika sujud dan ketika bangkit untuk berdiri, lalu berdiri kemudian 
berisyarat dengan kedua tangannya. Ia berkata, “Kemudian aku bertolak 
menemui Ibnu Abbas, lalu aku katakan kepadanya, “Sungguh aku telah 
melihat Ibnu Az-Zubair melaksanakan suatu shalat yang aku belum 
pernah melihat seorang pun melakukannya””” Kemudian dirincikan 
isyarat itu kepadanya, Ibnu Abbas pun berkata, “Bila Engkau ingin 
melihat shalatnya Rasulullah SAW, maka ikutilah shalat Ibnu Az- 
Zubair.” 208 


Be Sanadnya hasan. Ibnu Hubairah adalah Abdullah bin Hubairah As-Saba'i, 


keterangannya telah dikemukan pada keterangan hadits no. 577. Maimun Al 
Makki, biografinya dicantumkan di dalam 4t-Tahdzib dan tidak disebutkan 
cacat maupun pernyataan (sigah padanya, sedangkan di dalam A/ Khulashah 
dan At-Tagrib disenyatakan majhul (tidak dikenal). Ia adalah seorang tabi'in 
sebagaimana yang Anda lihat. Maka statusnya dianggap normal dan adil 
kecuali jelas adanya cacat padanya, karena itu haditsnya dinilai hasan. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 269) dari Gutaibah dengan isnad ini 
namun tidak mengomentarinya. Al Mundziri mengatakan, “Di dalam isnad- 
nya terdapat Abdullah bin Lahi'ah, ada catatan tersendiri mengenainya.” 
Dengan begitu dia tidak menilai ma'Tul (mengandung cacat tersembunyi) 
pada hadits ini karena tidak dikenalnya Maimun. Ibnu Lahi'ah adalah 
seorang yang /sigah menurut kami sebagaimana yang telah kami kemukakan 
pada keterangan hadits no. 78. Lihat 4/ Muhalla karya Ibnu Hazm yang kami 
fahgig pada masalah no. 442 juz 4 hal. 87-95. 


Musnad Imam Ahmad — Laj 


» sadar ee 


GEN ES Ii Sa ES aan IS AK A.A 


Ae dls Aa Ula 22 DNS BI AS Pp LX 
Bun S3 ajk3 ar PENA AN PUT NAN Ya MET 
SE ag Kana na mn Aroda Sao Kan So Ag CD 3 
Us NU Os y Aa ip bad ea Ad PD 
IE de Ia Ga BG Gd 9 BG Usil ana Us 


Gta 2 ana aeagna Pe A3 
SES G3 SR Ia AB as Fr Ja gn gg 
2309. Outaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yahya bin 
Zakariyya menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Orang-orang Ouraisy berkata kepada orang-orang 
yahudi, “Berilah kami sesuatu (perkara) yang akan kami tanyakan kepada 
orang itu (yakni Nabi SAW).” Mereka berkata, “Tanyakan kepadanya 
tentang ruh.” Maka mereka pun menanyakannya kepada beliau, lalu 
turunlah ayat: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, 
(Ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit.” (Os. Al Israa (17): 85). Mereka (orang-orang yahudi) 
berkata, “Kami telah diberi ilmu yang banyak, kami telah diberi Taurat, 
dan barangsiapa yang diberi Taurat, maka dia telah diberi kebaikan yang 
banyak,” Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: “Katakanlah, 
"Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat 
Rabbku, sungguh habislah lautan itu” (Os. Al Kahfi (20): 109). 20 


201 


Ie Pa gi gt Jepan op Aas Uas YA, 


La, f 0 Gen a y Io eh 


39  Sanadnya shahih. Daud adalah Ibnu Abi Hind. Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh At-Tirmidzi (4: 137-138) dari utaibah, dan dia mengatakan, “Hadits 
hasan shahih gharib dari segi ini” Pensyarahnya mengutip dari Al Hafizh, 
bahwa dia mengatakan di dalam A/ Fath: “Para perawinya adalah para perawi 
Muslim.” Ibnu Katsir mengutipnya di dalam A4r-Tafsir (5: 227) dari tempat 
ini. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Ad-Durr Al Manisur (4: 199-200) 
dan juga menyandarkannya kepada An-Nasa'i, Ibnu Al Mundzir, Ibnu 
Hibban, Abu Asy-Syaikh di dalam 41 '"Azhamah, Al Hakim dan dia men- 
Shahih-kannya, Ibnu Marduwaih, Abu Nw'ain dan Al Baihagi, keduanya 
dicantumkan di dalam Ad-Dalail. Lihat pula hadits 3688. 


— Musnad Imam Ahmad 


YP PAN SIA EA Ana al oi pu ban YES 3 
 I an Tien Sataa 3 
ak Iya) JB SIB AP JI PKS NI 
2 £ tenan tian te Tera Ah 

Sat PE PB US Tak an la 

2310. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan 
kepada kami, (Abdullah bin Ahmad bin Hanbal) mengatakan: Dan aku 
pun mendengarnya dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mubarak menceritakan 
kepada kami, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada Al Aslami, 


“Mungkin engkau hanya mencium atau menyentuh — atau 
melihartnya) MP" 


han Ab 


ea Bang Oa doi LA HN 2 Ela ATA 

AP Eka an pa N Mes tan ja 
Sk ata 8 Ati di to A1 Iya, AS J6 aa 
Ab PS Gg Abad JLN 3 Lt lh IG ji 
PM ji Kali He gn jd aa pn 


CP Dae DE Ol JB PA SONG le Opah 
Eee 2 YU EI GA EA Ju At J3 1, Ola 
2311. Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah menceritakan 

kepada kami, fAbdullah bin Ahmmad berkata) Dan aku pun 

mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Adalah Rasulullah SAW, apabila berangkat untuk bepergian, 
beliau mengucapkan, “Allaahumma antash shaahibu fis safari wal 
khaliifatu fil ahli. Allaahumma inni @'uudzu bika minadh dhubnati fis 


210  Sanadnya shahih. Ibnu Mubarak adalah Abdullah bin Al Mubarak. Al 
Astami adalah Ma'iz bin Malik. Lihat hadits no. 2129 dan 2202. 


Musnad Imam Ahmad — 


safari wal ka'aabati fil munggalabi. Allaahummathwi lanaal ardha wa 
hawwin 'alainas safar' (Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan 
dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah, sungguh aku berlindung 
kepada-Mu dari beban (perjalanan (kelelahan dan kesulitan perjalanany| 
dan kedukaan ketika kembali. Ya Allah, lipatkanlah (pendekkanlah 
jarak) bumi bagi kami dan mudahkanlah perjalanan ini bagi kami) Dan 
ketika hendak kembali beliau mengucapkan, “Aayibuun taaibuun 
'aabiduuna lirabbinaa haamiduun' (Kami kembali dengan bertaubat, 
beribadah dan memuji kepada Tuhan kami). Dan ketika datang kepada 
keluarganya beliau mengucapkan, “Tauban tauban lirabbinaa auban, laa 
yughaadiru “alainaa hauban' (Kami kembali, kami kembali, kepada rabb 


kamilah kami kembali. Tidak ada dosa yang ditinggalkan pada kami)” 
2311 


ps arah Sbd sel dai Id Ip IG) arah 
Ma Gi Bah ha 
2312. Dan Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh akan ada orang- 


orang dari umatku yang membaca Al Gur'an, namun mereka lepas 
(melenceng) dari Islam sebagaimana lepasnya anak panah dari 


BN Sanadnya shahih, Abu Al Ahwash adalah Satlam bin Sulaim. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 129-130), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
dan AI Ausath, Abu Ya'la dan Al Bazzar, mereka semua menambahkan pada 
riwayat ahmad kalimat “aayibuur'. Para perawinya adalah para perawi shahih 
kecuali pada sebagian isnad Ath-Thabrani.” Adh-Dhubnah (dengan dhammah 
pada dhaadh atau kasrah, sukun pada baa' dan fathah pada nuun), menurut 
Ibnu Al Atsir, “Yang menjadi tanggung jawabmu, yaitu berupa keluarga yang 
harus dinafkahi. Mereka menyebutnya dhumnah karena mereka di dalam 
naungan orang yang menanggungnya. Adh-dhibnu (dengan kasrah pada 
dhadh), adalah yang di antara pinggang dan ketiak. Ini merupakan ungkapan 
permohonan perlindungan kepada Allah karena banyaknya keluarga yang 
diperkirakan banyaknya kebutuhan sedangkan dia sedang dalam perjalanan. 
Ada juga yang mengatakan: Memohon perlindungan dari disertai oleh orang- 
orang yang tidak diperlukan dan tidak layak menyertai perjalanan, sebab itu 
hanya akan menjadi beban bagi yang disertainya”” Tauban yakni kembali. 
Auban, dikatakan aaba-auban sebutan subyeknya adalah aayib, yakni 
kembali, (dikutip) dari An-Nihayah. Al Haub: dosa. 


-— Musnad Imam Ahmad 


busur(nya) 


»2312 


Y, okay Ap dis So & Ip J6) rar 


LA Kah 33, Ayla 


2313. Dan Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian mencegat 


(rombongan pedagang), janganlah kalian menahan air susu ternak, dan 


Jangan pula sebagian kalian meneriaki sebagian lainnya. 


»2313 


23 


35 


Sanadnya shahih. Hadits ini mengikuti isnad hadits sebelumnya. Disebutkan 
di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 232), penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para perawinya adalah para perawi 


“ shahih” Namun ia terlewat menyandarkannya kepada A/ Musnad. Lihat 


hadits no. 1345 dan 1379. 

Sanadnya shahih. Hadits ini mengikuti isnad hadits no. 2311, namun 
lafazhnya sulit difahami dan saya tidak menemukannya di tempat lain. Pada 
naskah Ic) dicantumkan “Iaa tastagbiluu" dengan baa" bertitik satu, ini 
mengandung dua makna: Larangan mencegat kafilah (rombongan pedagang), 
sebagaimana disebutkan pada hadits Ibnu Abbas yang lain di dalam A/ 
Muntaga (2838): “Janganlah kalian mencegat para penunggang (kafilah 
dagang), dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa.” Lalu 
ditanyakan kepada Ibnu Abbas, “Apa maksud sabda beliau, “Janganlah 
orang kota menjualkan untuk orang desa”? Dia menjawab, “Tidak boleh 
menjadi broker.” Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali At-Tirmidzi. Makna 
lainnya adalah larangan gabalaat (dengan fathah pada gaaf) (yaitu 
menyambut). Disebutkan di dalam An-Nihayah (3: 226): Dalam hadits Ibnu 
Abbas (disebutkan): “Hendaklah kalian tidak melakukan pencegatan, karena 
hal itu adalah perbuatan orang-orang hina, dan kelebihannya adalah riba.” 
Yaitu membalas dengan penghasilan atau biaya yang lebih banyak daripada 
yang diberikan, karena itulah kelebihannya adalah riba. Tapi bila mencegat 
dan ikut menanam, maka tidak apa-apa. Adapun al gabalah (dengan fathah 
pada gaaf) adalah penanggungan (jaminan). Dalam naskah (&) dicantumkan 
dengan redaksi “Iaa tastagiiluu”, dengan yaa' bertitik dua di bawah, yaitu 
dari kata istigaalah (menyedikitkan). Redaksi “walaa tuhaffiluu”, demikian 
yang dicantumkan dalam naskah (rJ, yaitu dengan tasydid pada huruf faa” 
yang berharakat kasrah, ini mengandung arti larangan menahan air susu di 
dalam ambing (kelenjar susu) kambing atau lainnya selama beberapa hari 
agar diduga oleh pembeli bahwa kambing tersebut (atau lainnya) susunya 


Musnad Imam Ahmad — 


MA 3 Aa JsJ aa YA Ke Us xat 


Benoa Leo Da Ino ea o... 


Ie CA Oa 
HIU As pp JS Gito ay ala ha 
2. . 0. Se ena Bat, Ski 
Kep sal Pr Ja A3 Ja 
aa NN Aa SANA aa. 
106 Tato alah de Il LI IS 
g £ PN TN Ea NN 
PEP anakan A3 li ya 
Is bg un gede 
| an ah PN Tana rn 
Bao nh de elo ga Jl 
2314. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,) Dan, aku pun mendengarnya dari 
Abdullah bin Muhammad, ia berkata, Abdah bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, dari Ya'gub bin Utbah, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW membenarkan Umayyah 
pada sesuatu dari sya'irnya, yang mana ia berkata, 


- , 


Pepe Bj eka seng 


subur. Binatang yang demikian (yang ditahan air susunya, yakni tidak 
diperah selama beberapa hari), disebut muhaffalah dan musharrah. Larangan 
perbuatan ini disebutkan dalam sejumlah hadits yang dicantumkan di dalam 
Al Muntaga (2941-2944), di antaranya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang 
marfu' (sampai kepada Nabi SAW), “Barangsiapa membeli muhaffalah 
(binatang yang telah ditahan air susunya) lalu mengembalikannya, maka 
hendaklah ia mengembalikannya disertai dengan satu sha? (makanan).” 
Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Sedangkan di dalam naskah (2) dicantumkan 
“laa tahallafuu”, ini sudah jelas. Wa laa yan'igu ba'dhukum li ba'dhin, an- 
na'iig adalah seruan penggembata kambing, ia menyerukan dan 
meneriakkannya. Ini mengandung arti larangan sebagian mereka memanggil 
sebagian lainnya dengan suara seperti itu. 


— Musnad Imam Ahmad 


Orang dan sapi berada di bawah kaki kanannya. Sedangkan Nasr 


untuk yang lainnya dan Laits diincar. 


Lalu Nabi SAW mengatakan, “Benar.” Dia juga mengatakan, 
Matahari terbit di setiap akhir malam 
Dengan (memancarkan) warna merah, lalu warnanya menjadi 


jingga. 


Dia enggan terbit lagi kepada kami dengan santun. 
Kecuali sebagai penyiksa. Jika tidak mau (terbit lagi) maka dia 


dicambuk. 


Lalu Nabi SAW bersabda, “Benar” 21 


2914 


Sanadnya shahih. Ya'gub bin Utbah bin Al Mughirah bin Al Akhnas adalah 
seorang yang tsigah. Ia mempunyai banyak hadits dan cukup mengerti 
tentang sirah. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir 
(4/2/389). Dalam naskah fc) dicantumkan “Utaibah” menggantikan “Utbah”, 
ini kesalahan cetak, dan di dalam sanadnya terdapat “Dari Ikrimah bin 
Abbas”, ini kesalahan yang nyata, kami telah membetulkan keduanya dari 
naskah (si) dan dari referensi lainnya. Hadits ini dicantumkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (8: 127), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Para perawinya tsigah, hanya saja 
Tbnu Ishag mudallis”” Diriwayatkan juga oleh penulis Al Aghani secara 
ringkas dari Jarir Ath-Thabari, dari Ibnu Humaid, dari Salamah, dari Ibnu 
Ishag (4: 128 pada terbitan Darul Kutub Al Mishriyyah). Umayyah adalah 
Umayyah bin Abu Ash-Shalt Ats-Tsagafi, seorang penyair yang terkenal. Al 
Hafizh menyebutkan biografinya di bagian keempat huruf alif di dalam Al 
Ishabah (1/133-134), Al Hafizh menyebutkan bahwa Ibnu As-Sakan juga 
mencantumkannya di dalam 4sh-Shahabah, karena dia (Umayyah) tidak 
memeluk Islam namun Nabi SAW pernah membenarkan sebagian sya'irnya, 
lalu mengisyaratkan pada hadits ini. Selanjutnya Al Hafizh menyebutkan dari 
hadits Abu Hurairah secara marfu' (sampai kepada Nabi SAW) dari Shahih 
Al Bukhari: “Hampir saja Umayyah bin Abu Ash-Shalt memeluk Islam.” 
Kemudian dia mengomentari Ibnu As-Sakan karena menyatakan bahwa 
Umayyah meninggal pada tahun kesembilan, “Para ahli khabar tidak berbeda 
pendapat bahwa ia (Umayyah) meninggal dunia dalam keadaan kafir, dan 
adalah benar bahwa dia masih hidup hingga membuat sya'ir tentang para 
peserta perang Badar.” Biografinya dicantumkan di dalam Asy-Syu'ara" 
karya Ibnu Gutaibah yang kami tahgig (429-433). Ungkapan Umayyah pada 
syair pertama: “Rij!?” dst. dengan raa' dan jiim, disebutkan di dalam A/ 
Hayawan karya Al Jahizh (6: 221-222, yang ditahgig oleh Ustadz 


Musnad Imam Ahmad — 


IeH Si a52 JSI 25 A K3 Gb Yo 


Ip 3 SA MAA ES laki Wa ip Uban 


4 3, 3,3 . - Pr aa aka 2. ( . 
Ai KD AE Ui PU AE AS X5 3 
Ip SU Remas Fb dar Oon UU JP La 1G pl dl 
" " KG “ Pd te... 2. Pan 

Alona Si Hal aksi 

2315. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad mengatakan): Dan aku pun mendengar dari 
Abdullah bin Muhammad: Abdussalam bin Harb menceritakan kepada 
kami, dari Yazid bin Abdurrahman, dari OGatadah, dari Abu Al Aliyah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada kewajiban 
wudhu atas orang yang tidur sambil sujud, kecuali dia berbaring. 


Karena bila dia berbaring, maka akan merengganglah persedian- 
persendiannya.” "5 


Abdussalam Muhammad Harun): “Mereka mengatakan: Disebutkan di dalam 
khabar, bahwa di antara malaikat ada yang menjelma dalam bentuk manusia, 
ada juga yang menjelma dalam bentuk sapi, dan ada juga yang menjelma 
dalam bentuk burung. Hal ini menunjukkan pembenaran Nabi SAW terhadap 
Umayyah bin Abu Ash-Shalt ketika dia mengungkapkan syair.” Lalu 
disebutkan syairnya. Lihat pula A/ Khizanah karya Al Baghdadi (1:120). 
Sementara di dalam 4! Ishabah dan Majma' Az-Zawaid dicantumkan dengan 
kata “Zih?” dengan huruf zaay dan haa', ini adalah kesalahan cetak dari 
pencatat atau pengetik. Kemudian ucapan Umayyah pada syair ketiga “Fii 
rislihaa”. Ar-Risl, dengan kasrah pada raa" dan sukun pada siin berarti 
lembut dan halus. Dalam riwayat Ibnu Gutaibah dan Al Khizanah dicantumkan 
“Jaisat bi thaali'atin laum fii rislihaa” (tidak terbit kepada mereka dengan 
santun), Ibnu Gutaibah mengatakan: Mereka mengatakan, “Sesungguhnya 
matahari itu apabila terbenam, dia akan enggan terbit dan berkata, “Aku tidak 
akan terbit pada suatu kaum yang menyembahku di samping menyembah 
Allah, sehingga dia didorong dan dicambuk hingga terbit lagi.” Demikian 
yang dikatakan, kami tidak tahu apa maksudnya. Sedangkan yang tercantum 
di dalam naskah (z1 menggunakan redaksi “ta'ti?” (muncul) sebagai ganti 
kata “Ta'baa” (enggan), ini adalah kesalahan cetak, kami membetulkannya 
dari naskah (2) dan Majma' Az-Zawaid serta Al Aghani (3: 130). 

2815  Sanadnya dha'if (lemah) dan mengandung cacat. Yazid bin Abdurrahman 
adalah Abu Khalid Ad-Dalani, dia seorang yang tsigah sebagaimana yang 


— Musnad Imam Ahmad 


so. 30 


MA j3 ag JG) an 


FN TAN TA PENA As 

ja SAP EL sa Ob Ala bia se Kas 30 ham 
an PS EA M5 yA Cia Ra Ban 
AA dian SG ENG Ma Maba Ae Se SAE yg 


2 2 L... 9 2 " 2 
MI II BA et nh SA Ko ae 3 

2316. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad mengatakan,| dan, aku pun mendengarnya darinya: 
Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Al 
Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki 
menangkap seorang wanita, atau menawannya, lalu wanita itu mencabut 
gagang pedangnya, maka laki-laki itu pun membunuhnya. Lalu Nabi 
SAW melewatinya, kemudian diberitahukan tentang perihainya, maka 
beliau pun melarang membunuh kaum wanita. 


Ep Aa dah Jo DIA 9 AT 
Mg an mata NET aan Tan 3 an esa 
las Aa) IU Taka Ja op Jika M3 J3 ob J5 Jasa 


telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 2137, hanya saja dia tidak 
mendengar dari Gatadah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ahmad bin 
Hanbal dan Al Bukhari. Gatadah tidak mendengar dari Abu Al Aliyah 
kecuali empat hadits saja, Abu Daud menyebutkannya di dalam kitab Sunan- 
nya (: 80-81), yang di antaranya tidak terdapat hadits ini. Dia mengatakan, 
“Hadits ini munkar. Tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Yazid Abu 
Khalid Ad-Dalani dari Gatadah” Dia juga mengatakan, “Aku pernah 
menyebutkan hadits Ad-Dalani kepada Ahmad bin Hanbal, lalu ia banyak 
menanyaiku karena menghormatinya, latu mengatakan, “Mengapa Yazid Ad- 
Dalani termasuk para sahabat @Gatadah?! Dan dia tidak pernah 
memperdulikan hadits.” Lihat 4/ Muntaga (322). Kami telah menjelaskannya 
pada riwayat At-Tirmidzi (1: 111-113) dan Nashb Ar-Rayah (1: 44-45). Lihat 
pula hadits no. 2196. 

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (S5: 
316) dan dinilai cacat karena keberadaan Al! Hajjaj bin Arthah. Tentang 
larangan membunuh wanita adalah valid berdasarkan hadits Ibnu Umar pada 
riwayat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) serta lainnya. Lihat Al 
Muntaga (3271). Demikian ini adalah apabila mereka tidak terlibat di dalam 
peperangan dan tidak membantu jalannya peperangan. 


216 


Musnad Imam Ahmad — 


CS JB 3 an le Io Ih Bs an 3 


bp AN Iya 5 Tp 3 1 daa Ras ya tania 


2317. Dan, bahwa Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Mu'tah 
dengan menunjuk Zaid sebagai pemimpinnya. Bila Zaid terbunuh 
digantikan oleh Ja'far, bila Ja'far terbunuh digantikan oleh Ibnu 
Rawahah. Namun Ibnu Rawahah berangkat belakangan, kemudian ia 
melaksanakan shalat jum'at bersama Rasulullah SAW, lalu beliau 
melihatnya, beliau pun bertanya, “Apa yang menyebabkanmu terlambat 
(berangkat)? Dia menjawab, “Aku shalat Jum'at bersamamu.” Beliau 
pun bersabda, “Sungguh berangkat di pagi hari atau sore hari (untuk 
berjihad) adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya”” 2" 


Pie: ART sa Batan Setan Na Ma ga Da aa PS, 
tag LA Ea ab ian Ale AN Ko II Ih) JB) —YYYA 
yes 
2318. Dan Rasulullah SAW bersabda, “Bukan dari golongan kami 
orang yang menggauli wanita hamil” 2" 


Ie op dn al IL LA HW 13 Ci yna 
1 


0. Zi - ter . - 0.0. et 30 ham 
Pp BR aa 3 ae dal Ea 
BP Ia sah (3 Lae IE AE gl aa 


297 


Sanadnya shahih. Isnad hadits ini mengikuti isnad hadits sebelumnya. Hadits 
serupa telah dikemukakan dari hadits Al Hajjaj dari Al Hakam, yaitu hadits 
no. 1966. Lihat penjelasan kami pada riwayat At-Tirmidzi (2: 405-406) dan 
Al Jami" Ash-Shaghir (5758). Fajamma'a ma'a rasulillah, dengan tasydid 
pada miim, yakni shalat Jum'at bersama beliau. 

Sanadnya shahih. Isnad hadits ini juga mengikuti isnad sebelumnya. Hadits 
ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (4: 299-300) yang juga 
disandarkan kepada Ath-Thabrani, lalu (penulisnya) menyebutkan hadits lain 
yang semakna dengannya yang bersumber Ibnu Abbas (6: 4): “Rasulullah 
SAW melarang kami menggauli wanita hamil hingga melahirkan.” 
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam 4/ Ausath. Para perawinya 
adalah orang-orang tsigah. 


— Musnad Imam Ahmad 


213 


Doa ipan Ta IA Ha ag... 5 - 2: 2 
BSI IS ak ng ba Je SA, 
, 5 ban ae Tea . aa ha La 
eh 2S 53 26 EL 3 Ja Ud Jas Up AJE # 
2319. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad mengatakan,) dan aku pun mendengarnya darinya, 
Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al 
Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika perang 
Khandag, seorang laki-laki dari golongan musyrikin terbunuh, lalu 
mereka (kaum musyrikin) meminta kepada Nabi SAW ' agar 
menguburkannya, maka beliau bersabda, “Tidak, dan tidak ada 
penghormatan bagi kalian.” Mereka berkata, “Kami akan memberikan 


upah kepadamu atas itu.” Beliau menjawab, “Itu lebih buruk, dan lebih 
buruk” 


HA BS IP LA YM X2 EL rn 


. .... 
OA Ui op UE oat IP Taj Up la Ul Eka 
Se Te Rn an Ra ENG Ten ka aa 
Al gatada gag (Ag Wood ya Bel) Ky Della paka Ie 

2 a000 oa Ga 
3 PI 
2320. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 


219  Sanadnya hasan. Ibnu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdurrahman, kami 


telah menjelaskan tentang perihalnya yang menyatakan bahwa haditsnya 
hasan, yaitu pada keterangan hadits no. 778. Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh At-Tirmidzi (3: 37) dari jalur Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Laila, dan At- 
Tirmidzi mengatakan, “Ini hadits gharib (langka), kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari hadits Al Hakam.” Diriwayatkan juga oleh Al Hajjaj bin Arthah 
dari Al Hakam. Ahmad bin Al Hasan mengatakan, “Aku mendengar Ahmad 
bin Hanbal mengatakan, “Ibnu Abi Laila haditsnya tidak dapat dijadikan 
hujjah.” Sementara Muhammad bin Isma'il (yakni Al Bukhari) mengatakan, 
“Ibnu Abi Laila shadug (jujur), hanya haditsnya tidak dapat dibedakan mana 
yang shahih dan mana yang tidak, dan aku tidak meriwayatkan sesuatu pun 
darinya. Ibnu Abi Laila adalah seorang yang shadug (jujur) dan ahli fikih, 
mungkin dia ragu dalam isnadnya.” Riwayat Al Hajjaj bin Arthah yang 
disyaratkan oleh At-Tirmidzi telah dikemukakan, yaitu hadits no. 2230. 4n 
yujinnuuhu yakni untuk menguburkan dan menutupinya. Kadang al gabr 
(kuburan) disebut juga janan (dengan dua fathah). 


Musnad Imam Ahmad — 


(Abdullah bin Ahmad berkata,) dan, aku mendengarnya darinya, dari 
Hasan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW shalat dengan 
mengenakan satu pakaian yang menyelimutinya, beliau menggunakan 
kelebihannya untuk melindungi dari panas dan dinginnya tanah.22 


Boh 20 h 200 


Ma yag Ju) ja Es ra 
As ALA 12 395 La ngi Je Ea nd 
s5 Bp za ad W IE ya AU js 
Sa Nb DI el 
aa Ha dua Ba dya 3 ab tai AT IS 
Hah 3 IN PU 3 YA, LAS GNU 16 


2321. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad bandeng Dan aku mendengarnya darinya: 
Abu Khalid At Ahmar menceritakan kepada kami, dari Daud, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Abu Jaha! melintas lalu 
berkata, “Bukankah aku telah melarangmu?" lalu dia didebat oleh Nabi 
SAW, Abu Jahal pun berkata, “Mengapa engkau mendebatku wahai 
Muhamad? Demi Allah, engkau telah mengetahui, bahwa tidak ada 
seorang pun yang lebih banyak golongannya daripada aku.' Maka Jibril 
AS berkata, “Maka biarkanlah dia memanggil golongannya (untuk 
menolongnya)”.” (Os. Al “Alag (96): 17) Selanjutnya Ibnu Abbas 
mengatakan, “Demi Allah. Seandainya ia memanggil para pengikutnya, 
niscaya malaikat Zabaniyah menyambarnya dengan adzab.”??! 


um 
&ra 
ga 


28  Sanadnya dha'if. Husain adalah Ibnu Abdillah bin Ubaidullah bin Abbas, dia 
seorang yang dha'if sebagaimana telah dikemukakan pada keterangan hadits 
no. 39. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 48), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ath- 
Thabrani di dalam A4! Kabir dan Al Ausath. Para perawi Ahmad adalah para 
perawi shahih.” Ini adalah prediksi darinya, dan ini keliru, karena Husein 
tidak termasuk para perawi shahih, dan tidak seorang pun dari kedua penulis 
kitab Shahih yang meriwayatkan darinya. Lihat 4! Muntaga (970) dan hadits 
yang akan dikemukakan pada no. 2385. 

221 Sanadnya shahih. Daud adalah Ibnu Abi Hind. Hadits ini diriwayatkan juga 


— Musnad Imam Ahmad 


Ia yak Ju) KA HA Ke WS -yyrr 

Pn Ips Ia JB aU 

d: Aa Pp Aa ia Kg 
Ka pa aa ai se F3 Us ag 


2322. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,| dan, aku mendengarnya darinya, ia 
berkata, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan kepada 
kami, dari Al Hajjaj, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi SAW: Bahwa beliau berkhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri, 
kemudian duduk, kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah.??? 


geo 


nang jet ap ag JI LA ya Ea Arr 
BNN DA ba di aan jp 
B3 Wa ya Kby alga Jon 5 JG 106 


SE AN IG AI Ken ya 0 


Oleh At-Tirmidzi seperti itu (4: 216) dari Abdullah bin Sa'id Al Asyajj dari 
Abu Khalid Al Ahmar, dan dia mengatakan, “Hadits gharib hasan shahih.” 
Ibnu Katsir mencantumkannya di dalam At-Tafsir (9: 248), dia juga 
menyandarkannya kepada An-Nasa'i dan Ibnu Jarir. Lihat hadits no. 3045. Al 
Haitsami mengatakan (8/228), “Disebutkan sebagiannya di dalam Ash- 
Shahih, dan diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Dzakwan dari Ikrimah, 
namun aku tidak mengetahui Dzakwan, sedangkan para perawi lainnya 
adalah para perawi shahih.” Dengan begitu tampak bahwa pada naskah Al 
Haitsami: “Dzakwan” ini terjadi perubahan, yang benar adalah Daud 
sebagaimana yang dicantumkan di sini dan sebagaimana yang akan 
dikemukakan pada no. 3045, yaitu Daud bin Abu Hind. 

28  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 
178), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la 
dan Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dan Ash-Shaghir. Para perawi Ath- 
Thabarani adalah orang-orang yang tsigah.” Makna hadits ini valid menurut 
jama'ah dari hadits Ibnu Umar sebagaimana disebutkan di dalam A/ Muntaga 
(1614). 


Musnad Imam Ahmad — 


2323. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,) dan, aku pun mendengarnya dari Utsman 
bin Muhammad: Jarir menceritakan kepada kami, dari Gabus, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertai dengan garinnya 
(temannya) dari golongan syetan” Mereka bertanya, “Bagaimana 
denganmu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Ya (begitu juga aku), 
namun Allah telah menolongku terhadapnya sehingga selamat (atau 


sehingga dia memeluk Islam) "22 


39. 


Na aa pasa eta aa 
Bang NE Ht ae Jul aka Ip ok ES ara 
Pa ana Toe 5 


BEA ye ad pp Ia ap Cin db 
In dna Jo dn Saga Ya Un 6 KU dj 
da 3 ds US Uh DN Ab Ie 
PAN CAN an CHA 183 u 3 Ara Para lo 


2. 


Kep as ai Ba ha kn jab In 


228 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 
225), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani 
dan Al Bazzar. Para perawinya adalah para perawi shahih selain Gabus bin 
Abi Zhabyan, namun kelemahannya telah menjadi tsigah.” Gabus adalah 
seorang yang isigah sebagaimana yang telah kami jelaskan pada keterangan 
hadits no. 1946. Makna hadits ini valid di dalam Shahih Muslim (2: 346) dari 
hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Aisyah. Sabda beliau “fa aslama/aslamu” 
Menurut An-Nawawi di dalam Syarh Muslim (17: 157): “Dengan dhammah 
(Aslamu: Aku selamat) dan fathah (Aslama: memeluk Isiam) pada huruf 
miim-nya, keduanya merupakan riwayat yang masyhur. Orang yang me- 
marfu'-kannya (yakni mengucapkannya dengan dhammah) mengatakan, 
“Maknanya adalah: Aku selamat dari keburukan dan fitnahnya.” Sedangkan 
yang mengucapkannya dengan fathah mengatakan, “Garin itu memeluk Islam 
sehingga menjadi mukmin.” 


— Musnad Imam Ahmad 


in go 5 ta jari IG aga ia IG Kas laa 36 


CON EKN, 


HIU jap lia La 1 ni an da laga Lag 
HB Hadi OA 33 BB UB 3 PS JB eat Bal Kia 
PE RE ca AB 2 ali Ap :JE ana up 


bab TA 1IE Ke Ula Ha ae 5 Gua Kun an 
SB Ji 3 AI ra napa T SARA je 
yh x. ag Upi He Debat Donal 3 is ker 


L... 


PG ea AN 3 pa tlg cd HN, cad # Cena 
Sah HA pad Aa 0S SIB oa ia 


2324. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
IAbdullah bin Ahmad berkata,) dan, aku pun mendengarnya darinya: 
Jarir menceritakan kepada kami, dari Gabus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Pada malam Nabiyullah SAW diisra'kan, beliau 
masuk ke dalam surga, lalu beliau mendengar suara lirih di sampingnya, 
beliau pun bertanya, “Wahai Jibril, apa ini?” Jibril menjawab, “Ini Bilal 
sang muadzdzin.' Lalu ketika Nabi SAW menemui orang-orang beliau 
besabda, “Beruntunglah Bilal, aku telah melihat untuknya demikian dan 
demikian.” Ibnu Abbas berkata, “Lalu beliau ditemui Musa SAW, lalu ia 
menyambut beliau dan berkata, “Selamat datang wahai nabi yang ummi.” 
Nabi bersabda, “Dia itu orang yang —berkulit— kecoklatan, berpostur 
tinggi dan berambut tebal terurai sebatas telinganya atau di atasnya. 
Beliau pun bertanya, “Siapa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, “Ini 
adalah Musa AS. Kemudian beliau berlalu, lalu ditemui oleh Isa dan 
menyambutnya, beliau pun bertanya, “Siapa ini wahai Jibril?” Jibril 
menjawab, “Ini Isa” Kemudian beliau pun berlalu, lalu ditemui oleh 
seorang syaikh yang berwibawa, orang itu pun menyambutnya dan 
mengucapkan salam kepadanya, dan semuanya mengucapkan salam 
kepadanya, beliau pun bertanya, “Siapa ini wahai Jibril” Jibril 


Musnad Imam Ahmad — (11 Y 


menjawab, “Ini bapakmu, Ibrahim.” Kemudian beliau melihat ke neraka, 
ternyata di dalamnya terdapat orang-orang yang tengah memakan 
bangkai, beliau pun bertanya, “Siapa mereka wahai Jibril?” Jibrit 
menjawab, “Mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging 
manusia. Lalu beliau melihat seorang laki-laki (berkulit) merah kebiruan 
dengan rambut gimbal, beliau pun bertanya, “Siapa ini wahai Jibril” 
Jibril menjawab, “Ini adalah penggorok unta. (pada masa nabi Shalih). 
Kemudian ketika Nabi SAW masuk ke Masjidil Agsha, beliau 
melaksanakan shalat, beliau menoleh kemudian menoleh, ternyata para 
nabi semuanya shalat bersama beliau. Setelah selesai, didatangkan dua 
cangkir, satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri, salah satunya 
berisi susu dan satunya lagi berisi madu, lalu beliau mengambil susu 
kemudian minum darinya, lalu yang membawa cangkir itu berkata, 
“Engkau telah sesuai dengan fitrah (yakni Islam dan tauhid). 22 


s0. 2. 


Et ae dj IA On Eik -yyro 
PA Pai ep PE pp Cs IE ea aa 
Sa Lipa IE AE gi pp AS 
Aimag Ka Ab Aas p ad 
2325. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,| dan aku pun mendengarnya darinya, ia 
berkata: Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Salim bin 
Abu Al Ja'd, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia bersabda, “Aku berdiri 


bersama Nabi SAW dalam shalat di sebelah kirinya, lalu beliau 
memberdirikanku di sebelah kanannya.” 22 


234  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Katsir (5: 126- 
127), dan penulisnya mengatakan, “/snad-nya shahih, namun mereka tidak 
mengeluarkannya.” Lihat hadits no. 2197 dan 2198. A/ wajs (dengan fathah 
pada waawu dan sukun pada jiim) adalah suara pelan. 

2825  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits hadits no. 2276. 


EA | — Musnad Imam Ahmad 


LP HE ob YA Cin alah 3 OKE EA -yrYa 
bagan Sat Pe »..- &....ja- “ 5 
3 ja Elo dr PJ para 
2326. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Al A'masy, dari Sumai” Az- 
Zayyat maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, seperti itu.226 


IE op aa IE) Aba Ip ol END NTT 
. Neo. 03 Ta AN MEN NG “da 4 
Pb ap gala Aoi Sip ap Bab da Ul aah 


gen... 2.2... L - 


Mm Gwen al ea eSP  ue 
Pa Ai in Ah de SA Uda dig da 


2 P » "age . , 
Dies BARANG GGS Lan adah Ju St ni 
mai Je 

2327. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata) dan, aku pun mendengarnya darinya: Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Abdul Malik 
bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Aku yang mendahului kalian ke 
telaga. Barangsiapa yang mendatangi maka ia beruntung. Dan, 
didatangkan orang-orang lalu dibawanya ke sebelah kiri, maka aku 
berkata, “Wahai Rabbku.' Lalu dikatakan, “Mereka tetap murtad, 


kembali kepada (kepercayaan) lama mereka setelah ketiadaanmu' ks 


2826 Sanadnya shahih. Sumai' Az-Zayyat Al Kufi Abu Shalih Al Hanafi maula 
Ibnu Abbas adalah seorang tabi'in yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu 
Ma'in, Abu Zur'ah dan yang lainnya sebagaimana disebutkan di dalam At- 
Ta'jil (169). Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi (1: 153) dari @abishah,d ari Ats-Tsauri, 
dari Al A'masy. 

2217 Sanadnya shahih. Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair adalah seorang yang 
tsigah. Al Bukhari mengeluarkan riwayatnya dan Ibnu Hibban 
mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat. Ad-Daruguthni mengatakan, 
“Haditsnya 'aziz lagi tsigah” Dia meriwayatkan dari ayahnya dan dari 


Musnad Imam Ahmad — (15) 


30... so... Pe 


Baal op An ae Jo) aa OKE Gb NYA 


0... @fac 


dai MS AA 5 pl Ag Sp Es JB Ui 
Te Ko Ip WE IE AE AI PU Ke PL ui 
Sasa SNI 5 IS ah 

2328. Utsman bin Muhammad Heat kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,) dan, aku mendengarnya darinya, ia 
berkata, Jarir menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abu Sulaim, dari 
Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 


berkata, “Rasulullah SAW biasa optimis dan tidak ber-rathayyur 
(berfirasat buruk)", dan beliau senang dengan nama yang bagus.” 


an 0. se... Pa 


Ea, at ap dna Je) ana y ob Ea .xrya 

dp MT Ap pp ES tai ap WS Iya Ul 
An le Ko II AE Pp Padi 
A5 SN AG sa SI HS Ai SA CN 


2329. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata,) dan, aku mendengarnya dari Utsman bin 
Muhammad, Jarir menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Abdul 
Malik bin Sa'id bin Jubair, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia 
menyandarkannya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak termasuk 
seperti kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak 
menyayangi yang lebih muda serta menyuruh berbuat kebajikan dan 


Ikrimah. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2281 dan 2282. 

Tathayyur: Berfirasat buruk: merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk 

karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja. 

2328  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 
47) dan disandarkan pula kepada Ath-Thabrani. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa” 


mencegah kemungkaran. 


222329. 


Bore aa 


TAP ARIS Sub ia -yrys 


in at Lana dg la PA ed 


ia Pagi CI, & ai KAI S ang Aa Sala 


ABG OA 


2330. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, Jarir 


menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda, “Lima —binatang- yang semuanya perusak 
(berbahaya), boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram dan boleh 
dibunuh di tanah haram (tanah suci): Tikus, kalajengking, ular, anjing 
penggigit dan burung gagak” 


2329 


230 


Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 122) dari jalur 
Syarik, dari Laits, dari Ikrimah, dan ia berkata, “Hadits gharib.” Pada naskah 
lainnya dicantumkan: “Hasan gharib.” Demikian ini, menurutku, karena At- 
Tirmidzi ragu tentang mendengarnya Laits dari Ikrimah, namun telah nyata 
dari riwayat Al Musnad di sini, bahwa dia tidak mendengar darinya, akan 
tetapi meriwayatkannya darinya melalui Abdul Malik bn Sa'id, sehingga 
dengan begitu hilangnya alasan mursalnya atau alasan pengraguannya. At- 
Tirmdizi mengatakan, “Sebagian ahli ilmu mengatakan, “Laisa minnaa: tidak 
termasuk sunnah kami (tuntunan kami), yakni tidak termasuk etika kami.” 
Sementara Ali bin Al Madini mengatakan, “Yahya bin Sa'id berkata, “Sufyan 
'Ats-Tsauri mengingkari penafsiran ini. Laisa minnaa adalah tidak seperti 
kami.” Sabda beliau “Wa yanhaa” ini dicantumkan pada naskah (z-| dan 
naskah catatan kaki (5), ini merupakan penetapan bentuk majzum dalam 
format marfu', banyak riwayat lain yang menguatkannya (syahid-syahidnya), 
sedangkan yang dicantumkan pada naskah (2!) dan At-Tirmidzi adalah “wa 
yanha” dalam bentuk majzum (yakni dengan menghilangkan huruf akhirnya 
sebagai tanda jazm-nyal. 

Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Al Muntaga (2498) dan 
Al Jami” Ash-Shaghir (3951), dan disandarkan hanya kepada Ahmad. 
Sedangkan di dalam Majma” Az-Zawaid (3: 228-229) disandarkan juga 
kepada Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabarani di dalam A! Kabir dan Al 
Ausath. 


Masnad Imam Ahmad — (115) 


YP AA oi ak pepe Oia Ih Hb NYA 


ar 


nan Pan AL an 
adi eka (aa 0 


2331. Utsman menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Lima —binatang- yang 
kesemuanya perusak (berbahaya), boleh dibunuh oleh orang yang 
sedang ihram dan boleh dibunuh di tanah haram (tanah suci).” Dengan 
redaksi yang sepertinya.” 


BEN AE yaah Ip pp Ba C5 aren 

Ea ka dat Fi Ip H0 UE AE jp C2 
Yo SR jadi yaa 9 GA On ap Y cmn 
BY AB Kep tak) bot uk aa 


GS an ME pH HW ate IE ID 
MEA js 


2332. Utsman menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada 
kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Tidaklah Rasulullah SAW mencontohkan suatu sunnah kecuali 
aku mengetahuinya selain tiga hal. Aku tidak tahu apakah beliau membaca 
ketika shalat Zhuhur dan Ashar atau tidak. Aku tidak tahu bagaimana 
beliau membaca ayat: wa gad balaghtu minal kibari “utiyyan atau 
“usiyyan.” (Os. Maryam (19): 8). Hushain berkata, “Dan aku lupa yang 
ketiga. Abdullah (bin Ahmad bin Hanbalj berkata, “Aku mendengar 


231  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


isnad ini terlewatkan oleh penulis Majma' Az-Zawaid, karena dia 
mengatakan pada hadits sebelumnya, “Di dalam Sanadnya terdapat Laits bin 
Abu Sulaim, ia seorang yang tsigah, namun dia seorang mudallis.” Sehingga 
ia lupa akan isnad ini yang di dalamnya tidak terdapat Laits. 


— Musnad Imam Ahmad 


TI 


semuanya dari Utsman bin Muhammad, yaitu “utiypan.” 2? 


Ga 30 Ka 


IE 3 3 5 Jul ay OK Gb Yr 


KPA Pp PA gp pa Ci an 
| ea AG Kes SANGAT SAN TER A N N ce Ha 
Ad lag la To ML IU Ae pagi 


K jas dye H3 Ii Ab oh A3 WAN oa Jai 


Na Dp aj adi AP Ol un Ng ema EL Oh as 


1 In Int ag JENIS as ai Ht ur kal 
DES Aa LS DIY SL In ob ES UG AI ia 3 
Aina BU gai EN, 


2333. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, 
(Abdullah bin Ahmad berkata) Dan, aku pun mendengarnya darinya: 
Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Ja'far bin Iyas, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Penduduk Makkah 
meminta kepada Nabi SAW agar menjadikan bukti Shafa sebagai emas 
untuk mereka, dan agar gurung-gunung diratakan bagi mereka sehingga 
mereka bisa bercocok tanam, bila mereka kufur, maka mereka akan 
dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum mereka telah dibinasakan. 
Beliau bersabda, “Tidak. Akan tetapi aku menangguhkan mereka.” Lalu 
Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, “Dan sekali-kali tidak ada 
yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda 
(kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan 
oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta 
betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat” (Os. Al Israa' (17): 
59)” 2333 


252  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2246. 
Lihat juga hadits no. 2238 dan 3092. 

2338  Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam 4t-Tafsir (5: 197) 
dan At-Tarikh (3: 52), dan ia berkata, “Demikian yang diriwayatkan oleh An- 
Nasa'i dari Jarir.” Makna hadits ini telah dikemukakan dengan isnad lain 


Musnad Imam Ahmad — 


Ip AAA jp IL AS Ae 1 3gal GAS erre 

SS Tik Hat IE AE AP AS Pb 
om otg Ea BE B3 daa ID 
SBB abad oC PB, 


Danh 90 


-JE Gp ab pap 


5 
Oh P otas dak HB Id KI IE IE HS AN IG BAG 


- SN Ao 1 2 2 5 
I llay A Otani CN BC SAR AN Obat 13 La 
AS Sina SI AL cab EM Oh 

2334. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari 
Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulunya nama Juwairiyah adalah 
Barrah, seolah-olah Nabi SAW tidak menyukai itu, lalu beliau 
menamainya Juwairiyah, karena beliau tidak suka bila dikatakan “Telah 
keluar dari Barrah.” Beliau keluar setelah shalat, lalu mendatanginya, ia 
pun berkata, “Aku masih tetap tekun beribadah setelahmu wahai 
Rasuluflah.? (yakni setelah engkau keluar). Maka beliau pun berkata 
kepadanya, “Aku telah mengucapkan beberapa kalimat setelahmu yang 
seandainya ditimbang tentu akan lebih unggul apa yang telah aku 
ucapkan (yaitu):  Subhaanallaahi 'adada maa  khalagallaah, 
Subhaanallahi ridhaa'a nafsihi, Subhaanalaahi zinata arsyihi, 
Subhaanalaahi midaada kalimaatihi (Maha Suci Allah sebanyak apa 
yang telah diciptakan Allah. Maha Suci Allah sebanyak keridhaan diri- 
Nya. Maha Suci Allah seberat 'arsy-Nya. Maha Suci Allah sebanyak 


berlipat-lipat kalimat-kalimat-Nya) ” 28 


pada hadits no. 2166. 

Sanadnya shahih. Aswad bin Amir: Julukannya adalah Syadzan, ia seorang 
yang tsigah, haditsnya diriwayatkan oleh para penulis kutub sittah (kitab- 
kitab hadits yang enam). Muhammad bin Abdurrahman bin Ubaid maula Ali 
Thalhah adalah seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan 
yang lainnya. Sufyan bin Uyainah mengatakan, “Dia lebih berpengetahuan 
tentang bahasa Arab daripada kami.” Dua orang Sufyan dan yang lainnya 
telah meriwayatkan darinya. Adapun Sufyan yang disebutkan di dalam isnad 
ini adalah Ats-Tsauri. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Sa'd di dalam 


: -— Musnad Imam Ahmad 


2334 


Pi 2 n 
LA Il GP M5 Ci AS ip aah 
aa Sa RA PE Ap an La sa mnta aa 
inka OA lo Iga) JB SE AS Le 
Ba Re na BP ut . - F 
Gb AE HA 53 JS UB ai Mia 3 LA 
PA. CNN PNNU da ea ne Td 
ab Pa CO) Kom Kel 
2335. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kalian 
karena melihatnya (yakni hilal Ramadhan), dan berbukalah kalian 
karena melihatnya (yakni hilal Syawwal). Bila terhalangi oleh awan, 
maka genapkanlah hitungannya. Satu bulan itu adalah dua puluh 
sembilan (hari)”” Maksudnya adalah kurang. 2 


dat Ke SI de 3 PP Pa ang 


amil Aa Fpo talent AO AN Ir Ga ih 


pi - 


Ath-Thabagat (8: 84-85) dari Gabishah bin Ugbah dari Ats-Tsauri. Al Hafizh 
mengisyaratkan di dalam A/ Ishabah (8: 44), bahwa hadits ini diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dari jalur Syu'bah dari Muhammad bin Abdurrahman. 
Juwariyah adalah putri Al Harts, ummul mukminin RA. Daa'ibatan yakni 
terus melanjutkan ibadah dan amal. Dalam riwayat Ibnu Sa'd disebutkan: 
“kemudian beliau mendatanginya, sementara dia (Juwairiyah) masih di 
tempat shalatnya.” 


29  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1985. A/ " 
Ghayayah, dengan dua yaa” bertitik dua di bawahnya, adalah segala sesuatu 
menaungi manusia di atas kepalanya, seperti awan dan sebagainya. Pada 
naskah (x) dicantumkan dengan redaksi “ghayabah” dengan baa' satu titik, 
namun kami mencantumkan dari naskah (5), karena itulah yang benar. 
Pensyarah At-Tirmidzi menukil (2: 34) dari Al “Aini, dia mengatakan, “Inilah 
yang masyhur dalam penepatan (redaksi) hadits ini” Ibnu Al Arabi 
mengatakan, “Huruf yaa" yang terakhir boleh diganti dengan baa” yang satu 
titik. Itu dari kata ghaib, pengertiannya adalah: Sesuatu yang tidak tampak 
bagimu dan tertutup.” 


Musnad Imam Ahmad — Ia | 


HH Mg Kab LE j3 NN Ja SE HI Au 
Ta : » 
Hee Da AG EN Ita mn JG uga Sl 35 


7 


kala IG Aa Kia LA DA Ten Dengar Vani Tni 


£ 
KTI 


2 


AB Oi Pia SL ati 


2336. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Seorang laki-laki datang kepada 
Nabi SAW talu berkata, “Wahai Rasulullah. Ibuku telah meninggal dunia 
dan ia mempunyai hutang puasa satu bulan, apa boleh aku menggadhakan 
atas namanya?” Beliau menjawab, “Seandainya ibumu mempunyai 
hutang, apakah engkau akan melunasinya?” Ia menjawab, “Ya.” Beliau 
pun bersabda, “Maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan'.” 
Sulaiman berkata, “Lalu Al Hakam dan Salamah bin Kuhail berkata, 
“Saat itu kami sedang duduk ketika Muslim menceritakan hadits ini, 
keduanya berkata, “Kami mendengar Mujahid menyebutkan ini dari Ibnu 
Abbas?” 2336 


Pb ES Tn GA SBL Ha BAK ATT 
s 5 : 

Ali te etns data Ag Ea TA Ke PN Na .. 
MEA ag AE eko Iga OA gl ah 3 


Jt dad Badi bah, 


2337. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Wuhaib 
mengabarkan kepadaku, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami, dari 


236  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2005. Lihat 
juga hadits no. 3049. Sulaiman adalah Al A'masy, Sulaiman bin Mihran. 
Yang disebutkan oleh Al A'masy ini adalah dua isnad yang berbeda untuk 
hadits ini yang keduanya shahih, ia mendengarnya dari Muslim Al Bathin 
dari Sa'id bin Jubair, dan dari Al Hakam bin Utaubah dan Salamah bin 
Kuhail dari Mujahid, keduanya bersumber dari Ibnu Abbas. Ucapan perawi 
“Haddatsa muslim” dicantumkan di dalam naskah Ir) dengan redaksi 
“Hadiits muslim”, ini kesalahan yang nyata, kami membetulkannya dari 
naskah (43). 


— Musnad Imam Ahmad 


ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berbekam dan 
memberi si pembekam upah —kerja—nya dan beliau mengobati 
(menetesi) hidungnya. 2 


aa 0 af ae 2 aa 


ob AAA 5 CA ang 33 Se EA TA 

Tab basn en Ba aa AI Ca ena & te. 

TAN 3 JL eng RA to DP AR Ul Pap 
RAN IE SA ea dh AN 


2338. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Wuhaib 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkan kepada kami, dari 
ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Beliau ditanya tentang 
menyembelih -hewan kurban-, melontar —jumrah— dan bercukur, yaitu 


tentang mendahulukan dan mengakhirkan. Beliau pun menjawab, “Tidak 


apa-apa” 


an 


Au oa neN ea ur tan Sh han 
pegi cp Saman Ly JB Sl lag Ag Kas YYYA 
ON NG DANA ENG & PS TA SANA 
KE ae SAN Peka ga MAh oa PP 
arit aenot Loe Tangan NA ego ed era 
S5 2 Ka 3 Se PS Un ajaa SI :elag 
2339. Abdul Wahhab Al Khaffaf menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Muhammad bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dari Ali bin 


Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Beliau diberi 
lengan —kambing— bakar, lalu beliau memakan darinya dengan ujung- 


1337  Sanadnya shahih. Hadits serupa telah dikemukakan dengan dua isnad yang 


lemah, yaitu hadits no. 2155 dan 2249, dan akan dikemukakan lagi dengan 
isnad lain yang shahih dari segi ini, yaitu hadits no. 2659. Ista'atha dari kata 
as-sa'uuth, dengan fathah pada siin, yaitu yang biasa digunakan sebagai obat 
pada hidung. Pada naskah Ir) dicantumkan dengan redaksi “Wa asgatha”, 
ini kesalahan tulis, kami membetulkannya dari naskah (4) dan dari riwayat 
yang akan dikemukakan, yaitu no. 2659. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan 
Muslim) sebagaimana disebutkan di dalam 4! Muntaga (2628). Lihat hadits 
yang lalu no. 1857 dan 1858. 


2 


Musnad Imam Ahmad — 


ujung gigi, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu —lagi—.2” 


dpi he BMP SS mat Gi Ea aren 


-. 


Pa Is IE Ke ah 2 san ana Kat 
ya) 3 Ao an: 
$ Tayan Pari nh UE Ip 3 Ela On Oa 
AS aah Ogah Gi Ga £ 2 2 

LA 


2340. Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar 
ayahnya menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya kesehatan dan waktu luang adalah dua 
nikmat di antara nikmat-nikmat Allah. Terhadap keduanya banyak 
manusia yang terlena” 


SAE GA gai ANA ES an 5 LE EL ara 


Para Ke dar gp ape Ea ES Kg “JG 


Ii Tee Du dan lb aan nga 


ta Sain as 


2339  Sanadnya dha'if. Muhammad bin Az-Zubair At-Tamimi Al Hanzhali adalah 
seorang yang dha'if. Al Bukhari mengatakan di dalam Adh-Dhu'afa' (31), 
“Haditsnya munkar.” Dan Al Bukhari mengatakan di dalam At-Tarikh Al 
Kabir (1/1/86), “Ada catatan tentangnya.” Dia juga dinilai lemah oleh Ibnu 
Ma'in, An-Nasa'i dan Abu Hatim. Makna hadits ini shahih dan sudah sering 
dikemukakan, yang terakhir adalah pada hadits no. 2289. 

238  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (11: 196) dari Makki 
bin Ibrahim dengan lafazh: “Dua nikmat yang banyak manusia terbuai, 
(yaitu) kesehatan dan waktu luang.” Al Hafizh mengisyaratkan bahwa Ad- 
Darimi meriwayatkannya dari Makki seperti 4! Musnad. Al Isma'ili juga 
meriwayatkannya di dalam kitab Mustakhraj-nya sebagaimana disebutkan di 
dalam Al Fath. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah 
sebagaimana disebutkan di dalam Al Jami” Ash-Shaghir (9280). 


(2) — Musnsd Imam Ahmad 


2341. Attab bin Ziad menceritakan kepada kami, Abdullah, yakni 
Ibnu Al Mubarak, menceritakan kepada kami, ia berkata, Musa bin 
Ugbah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Atha', 
dia menceritakannya, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, “Aku 
melihat Rasulullah SAW makan dari bahu atau lengan (kambing), 
kemudian beliau berdiri lalu melaksanakan shalat dan tidak berwudhu 


PAD PL Eu Ab 3 JAL GiS rt 
BN PN anna MAN AG PO AT KN SP SN AP 
Mela OS peka Ale Iko SI Iya) Ot ng Sai 


SB so Ia Tora HA GS AGAN Mia 
ia Uh Bh ih Me ya Un 3 aah ie 
PPL YO PA AU Ke GPNO MEN PKAN Pa 


2342. Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Malik menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari 
Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka doa 
ini sebagaimana mengajarkan kepada mereka surah dari Al Gur'an: 
Allaahumma inni a'uudzu bika min 'adzabi jahannam, wa a'uudzu bika 
min 'adzabil gabri, wa a'uudzu bika min syarril masiihid dajjaal, wa 
@'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaat (Ya Allah, sungguh aku 
berlindung kepada-Mu dari adzab neraka Jahannam. Aku berlindung 
kepada-Mu dari adzab kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
al masih dajjal. Dan aku berlindung kepada-Mu dari dati fitnah hidup 
dan (setelah) mati)” ai 


Pa 


pb AP PG Ci Jeli BIS -1YtY 


341  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkaasan dari hadits no. 2286. 
Lihat juga hadits no. 2339 dan 2377. 

242  Sanadnya shahih. Hadits ini termasuk musnad Abu Hurairah, dicantumkan 
di sini karena hadits yang setelahnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


SEN gem ia JUAN pp Alba LA AN GP 

2343. Isma'il menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 

kepada kami, dari Ibnu Abi Az-Zubair, dari Thawus, dari ibnu Abbas, 

seperti itu, hanya saja ia menyebutkan, “Min fitnatil masiihid-dajjal (dari 
fitnah al masih dajjal) "2" 


SI Ji 53 3S 53 Ata Ui Ob Ae JG rat 
MSI Ke PN OS lag UP elo Ae lg 
2 . Pa & Kya x - Pa an Pena Na Ah Ai un 
Y eeadi FA (SY WN Ol HD AYI 
MI HA 3 PSI 5 nyata Lp Ay Di 
2344. Abdul Wahhab berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami, 
dari Gatadah, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas: Bahwa saat berdua 
Nabi SAW berdoa: “Laa ilaaha illallaahul 'azhiimul haliim. Laa ilaaha 
illallaahu fanta) rabbul 'arsyil “azhiim. Laa ilaaha illaa anta rabbus 
samaawaati wa rabbul ardhi wa rabbul 'arsyil kariim (Tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah Yang Maha Agung lagi Maha 
Penyantun. Tidak ada sesembahan yang hag selain (Engkau) Tuhan 


'arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain Engkau Tuhan 
semua langit, Tuhan bumi dan Tuhan 'Arsy yang mulia)” 2 


Ke 


SSI oi 3S 3 Il Ugal Sp X5 GAS .xrto 


Fa Aa Kah PAN il NP AP yh PUN 


Sanadnya shahih. Hadits ini telah dikemukakan dari jalur Malik juga pada 
no. 2168. Lihat hadits yang lalu. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2297. Pada 
naskah (Ig) dicantumkan “Dari Ibnu Abbas seperti itu, bahwa Nabiyullah” 
dst. Tambahan kalimat “Seperti itu” di sini tidak mengandung makna, 
kalimat ini dicantumkan juga pada naskah (5), hanya saja ia mencoretnya 
sehingga kami menghilangkannya. Kata “Anta” adalah tambahan yang 
dicantumkan pada naskah (), bukan dari naskah (37. 


Lag — Musnad Imam Ahmad 


. 


REK s3 
2345. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari Yatadah, dari Abu Al Aliyah Ar-Riyahi, 


dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, seperti itu, yakni seperti doa saat 
berduka. 


KS 
sn jasa Mn bana US 
Hj OB Ha 6 15 J3 Baba da Io 


2 D0 22 2 


Mn Kdi EA Pe CAN YA SE Bj 3) 


Jas 


2346. (Abdullah bin Ahmad mengatakan:) Ubaidullah bin Umar 
menceritakan kepada kami, dari Zaidah bin Abu Ar-Rugad, dari Ziad An- 
Numairi, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Adalah Nabi SAW, apabila 
memasuki bulan Rajab beliau mengucapkan, “Allaahumma baarik lanaa 
Ji rajabin wa sya'baana, wa baarik lanaa fii ramadhaana' (Ya Allah, 
berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami 
pada bulan Ramadhan). Beliau juga telah bersabda, “Malam Jum'at 
adalah mulia, dan harinya terang benderang." 8 


234  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 

2846  Sanadnya dha'if, Zaidah bin Abu Ar-Rugad Al Bahili adalah seorang 
yang dha'if. Al Bukhari mengatakan di dalam A! Kabir (2/1/396), 
“Haditsnya munkar.” Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nasa'i di 
dalam Adh-Dhu'afa” (13). Sementara Abu Ham mengatakan, “Dia 
menceritakan banyak hadits munkar yang marfu' dari Ziad An-Numairi dari 
Anas. Kami tidak tahu apakah (ke-munkar-an) itu darinya atau dari Ziad.” 
Ziad An-Numairi adalah Ziad bin Abdullah, dia dinilai dha'if (lemah) oleh 
Ibnu Ma'in dan yang lainnya. sementara Ibnu Adi mengatakan, “Menurutku, 
bila orang tsigah meriwayat darinya maka haditsnya tidak apa-apa.” Lalu 
dikemukakan sejumlah haditsnya. Ia juga mengatakan, “Petaka (cacat hadits) 
itu berasal dari para perawi yang meriwayatkan darinya, bukan dari dia 
sendiri.” Inilah pendapat yang benar, karena itulah Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (2/1/328) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat padanya. Hadits ini dicantumkan di dalam 


Musnad Imam Ahmad — (125) 


BG Gi 52 58 LB aah 5 ARI KE UIL ArtV 
dng ale Aa de oa AN KA Bi LAN 
Wb BT IE MA da aras 3 Sh esa Uh :ug 


Dang Png 


DN TA GA ia hi) Saji Jan ia ay Ke 
Me PEG Gs ah 
2347. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari 
@atadah, dari Abu Al Aliyah Ar-Riyahi: Putra paman Nabi kalian, yakni 
Ibnu Abbas, menceritakan kepada kami, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Pada malam aku diisra'kan, aku melihat Musa bin Imran AS sebagai 
seorang laki-laki yang —berkulit— kecoklatan dan berambut lebat, 
seolah-olah beliau dari orang-orang Syanu 'ah. Dan, aku melihat Isa bin 
Maryam AS bertubuh sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), berkulit 
merah campur putih, dan berambut ikal.” 1 


2... Bo eh. 


Jana PN Ali bag A3 5 Ik BIS NYA 


Ap AN Dita OA Ie Hita Y Jp SB Usa 
Len ank an ng PEN Pel Tea an rana DT Gi 
Beg Jae Spg SIS) CAB Ah ol La pay 


Majma' Az-Zawaid di dua tempat (2: 165) secara panjang lebar, dan 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Al Bazzar. Di dalam sanadnya 
terdapat Zaidah bin Abu Ar-Rugad, menurut Al Bukhari, dia itu haditsnya 
munkar, dan jama'ah menilainya tidak dikenal.” Dan pada (3: 140) 
dicantumkan secara ringkas yang kemudian disandarkan kepada Al Bazzar 
dan Ath-Thabrani di dalam A4! Ausath, namun dia lupa di dua tempat ini 
untuk menyandarkannya kepada 4! Musnad. Menurut saya, kemungkinannya 
bahwa ini berasal dari Musnad Anas, lalu dicantumkan di sini bukan pada 
tempatnya, yaitu di tengah-tengah Musnad Ibnu Abbas, dan hadits ini pun 
tidak dicantumkan di dalam Musnad Anas sejauh yang kuketahui. (Selain 
itu), hadits merupakan tambahan dari Abdullah bin Ahmad. 

2417  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2197 dan 
2198. Lihat pula hadits no. 2324. 


(z3 | — Musnad Imam Ahmad 


S Sad alas ialah dist Il IA J3 UB gia 
KA 3 FS Ba 3 NA 


2348. Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Yazid 
bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
berkata kepada para sahabatnya, “Jadikanlah itu sebagai umrah. 
Sesungguhnya, jika aku tahu yang akan datang, tentulah aku akan 
memerintahkannya kepada kalian, dan hendaklah bertahallul orang yang 
tidak membawa hewan kurban.” Saat itu Rasulullah SAW membawa 
hewan kurban. Rasulullah SAW pun bersabda, “Aku memasukkan umrah 
ke dalam haji hingga hari kiamat.” Seraya beliau menyilangkan antara 
jari-jarinya. 2 


Pa Pa 


Pn an Adi bag He ph 5 Kg Ula area 
Pp kg dah da 21 Je Jpn DE IE AE IN 
In Jia In AE AA pan Ap Tana Sp aa 


PN L naga. 


BABA Sya SJ 2IU cp uda Las 36 Yon gl, de 
Tab AA Aa ea 53 GUI 


2349. Abidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Yazid bin 
Abu Ziad menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Ibnu 
Abbas, ia menuturkan, “Ketika Rasululah SAW sedang dalam perjalanan, 
beliau beristirahat malam, lalu beliau tidur dan tidak terjaga kecuali 
karena (panas) matahari. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk 
Adzan, lalu beliau shalat dua raka'at.” Lalu Ibnu Abbas berkata, “Dunia 


dan seisinya tidaklah membahagiakanku dibanding ini.” Yakni rukhshah 
ini 249 


348  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2287. 
Sabda beliau “Walyuhilla”, pada naskah (| dicantumkan “Wa yuhillu” tanpa 
laamul amr (lam partikel perintah), dan kami mencantumkan dari naskah 
3. 

2389  Sanadnya dha'if karena tidak diketahuinya nama gurunya Yazid. Hadits ini 


Musnad Imam Ahmad — | 


As 


Pp ANA LP yah Nana ena tan —yro, 
5 Ba ga pg MEA da IS TA Oey 3 


BS Po de ap Sih EN J3 OR AS 5. ya re 


Kana 


Ah Fe HA Uk EH SE Ie asi 5 oh sa 
asi 
2350. Abidah menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan 
kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW berangkat dari Madinah menuju Makkah. Saat itu 
beliau berpuasa hingga mencapai Usfan. Lalu beliau minta diambilkan 
bejana (cangkir) lalu beliau meletakkan di tangannya hingga orang-orang 
melihat kepadanya, kemudian beliau berbuka.” Ibnu Abbas berkata, 
“Siapa yang mau (silakan) berpuasa, dan siapa yang mau (silakan) 
berbuka.”290 


Kao wo) A6 


Wib 


Cia Da aa uji Pat ag Cia - —Yroi 
SP 


pa si 


.oeaa 3 ay IA pat j3 


2351. Husain menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan 
kepada kami, dari Manshur. Lalu dikemukakan dengan isnad-nya dan 
maknanya.” ji 


dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 321), dan penulisnya 
mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya dari Yazid bin Abu Ziyad, dari 
seorang laki-laki, dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la, Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Tamim bin 
Salamah, dari Masrug, dari Ibnu Abbas. Para perawi Abu Ya'la semuanya 
Isigah” Tamim bin Salamah Al Kufi adalah seorang yang #sigah, dia dinilai 
Isigah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd dan An-Nasa'i. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam 4! Kabir (1/2/153-154) dan menyebutkan bahwa dia 
pernah melihat Abdullah bin Az-Zubair. Asal kisah ini dari hadits Abu Gadah 
yang diriwayatkan Muslim sebagaimana yang disebutkan di dalam A4/ 
Muntaga (613). 

2350  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2185. 

2381 Sanadnya shahih. Hadits ini mengulang hadits yang sebelumnya. 


Ia | — Musnad Imam Ahmad 


Pe aa aa Been Talas bp sukar 
org Po ob PR PA Shah Cab XTOY 


Oman Po Ra ka ANN aa Tidak mipanai "apa Da 2 aa 
Ket S6 ab aa la nga 
f Ka Aan ae Ld PAN bs na an. a. P3 
Wed JA Ah STS WA Um IBI 3 Lala ME po 

Sa ea int aa Sala San 
Ah Ip AN AN GW AI 
2352. Abidah menceritakan kepada kami, Gabus menceritakan 
kepadaku, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabiyullah SAW 
datang kepada mereka dengan tergesa-gesa, sampai-sampai hal itu 
mengagetkan kami karena ketergesa-gesaan beliau. Begitu beliau sampai 
kepada kami, beliau bersabda, “Aku datang dengan tergesa-gesa untuk 
memberitahu kalian tentang lailatul gadar, kemudian aku dijadikan lupa 
tentangnya antara aku dan kalian. Namun demikian, carilah itu di 
sepuluh (malam) terakhir dari bulan Ramadhan”? 


0.0. 


Hb ana Up Ian ja H5 CAS NYOT 
Pa NA Ta PO an kt Trip Da Da BG make 
Ki Op Ka Pn ia ISI Rb Jan JB gi 


WELAS Ya PI AGAN He F3 ba era ad 
Ah sai II ai Vo us JB 3 Jaka 


PAN OI Jp et Ya JA GEN eh & 
Be TR ep Ny ab al AJ PN 


281  Sanad-nya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 


178) namun tidak dikemukakan secara lengkap, penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir, ada catatan tentangnya 
namun dinilai tsigah” Komentar ini tampak kurang (tidak sempurna), dan 
yang tampak bahwa ada naskah yang tidak tercetak, yakni bahwa maksudnya 
dia mengatakan, “Di dalam sanadnya terdapat Gabus bin Abu Zhabyan, ada 
catatan tentangnya, namun telah dinilai tsigah.” Penulis Az-Zawaid pun telah 
mengatakan hal seperti itu tentang Gabus sebagaimana telah dikemukakan 
pada keterangan hadits no. 2323. Gabus adalah seorang yang tsigah 
sebagaimana yang telah kami katakan pada keterangan hadits no. 1946. Lihat 
pula hadits no. 2052, 2149 dan 2303. 


Musnad Imam Ahmad — IPA | 


2G LAI IS IE SRI IE at Y, Pr NI, 


BB AN J0 GNI ab ILY sa AE AI Jt Eh 
Aa PAK je 2 3 
BEA Ke Ih) JB 1JS my yi TP aa UV 
PNY ialah 
2353. Abidah menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan 
kepadaku, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Saat 
penaklukan Makkah Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya negeri 
ini adalah negeri haram (tanah suci), Allah telah mengharamkannya 
ketika menciptakan langit dan bumi, maka negeri ini haram karena telah 
diharamkan Allah hingga hari kiamat. Tidak pernah dihalalkan bagi 
seorang pun untuk berperang di dalamnya selain aku, dan tidak 
dihalalkan pula bagi seorang pun (untuk berperang) di dalamnya 
setelahku hingga terjadinya kiamat. Dan tidak dihalalkan bagiku 
(berperang) di dalamnya kecuali hanya sesaat dari suatu siang hari. 
Maka negeri ini haram karena telah diharamkan Allah Azza wa Jalla 
hingga terjadinya kiamat. Pepohonannya tidak boleh ditebangi, 
rerumputannya tidak boleh dicabuti, hewan burunnya tidak boleh diburu, 
dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bagi yang hendak 
mengumumkan. Lalu Al Abbas, salah seorang warga setempat yang telah 
mengetahui apa yang biasa mereka lakukan di sana berkata, “Kecuali 
idzkhir wahai Rasulullah, karena hal itu pasti dibutuhkan oleh mereka. 
Hal itu untuk kuburan dan untuk —keperluan- rumah.” Maka Rasulullah 
SAW pun bersabda, "Kecuali idzkhir”.” 293 


Le bd Mag jin, Sis Ibing Ci -—rrot 

SL aa ana La PASTI Sat Tp 002 0010 - 

(LG PAN IE AI Ja GAM 2JB ye yi OP ah gi daa 

Era Kia Oh Sa JG da, Gita JG ng Jas, 211 
lp Se Ida AE ol aa 13 ls au 


138 " Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2279. 


II — Musnad Imam Ahmad 


2354. Abidah menceritakan kepada kami, ia berkata, Wagid Abu 
Abdullah Al Khayyath menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW berupa 
lemak, keju dan daging dhabb (semacam biawak yang hidup di gurun 
pasir), lalu beliau memakan lemak dan keju, kemudian beliau bersabda, 
“Sesungguhnya —daging— ini, aku tidak memakannya sama sekali. 
Barangsiapa yang ingin memakannya silakan memakannya” Lalu 
—daging— itu pun dimakan —oleh orang lain— dari nampan beliau.”?394 


. Is” ea 


HE ka Cik GNI Mal Ih K5 Ui yoo 


GA Tana Gea ana MG an Saga TAN koe Cb ee 
de Iyan ME JB CS ol pp US Ui Ol jl 
DAN IPA UNA Dana 


Ie ta OS gila La teh Apa ry Ing da 
JS IK ak 


2355. Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada 
kami, Hisyam, yakni Ibnu Hassan, menceritakan kepada kami, Ikrimah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW berbekam, dan saat itu beliau sedang ihram, beliau berbekam di 
kepalanya karena pusing yang dideritanya, atau karena sesuatu yang 
dialaminya. Hal itu beliau lakukan di suatu tempat yang bernama Lahyu 
Jamal.”233 


2384  Sanadnya shahih. Wagid Abu Abdillah Al Khayyath maula Zaid bin 
Khalidah adalah seorang yang tsigah. Ibnu Hibban mencantumkan namanya 
di dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al 
Kabir (4/2/173-174) dan mengatakan, “Yahya Al Gaththan mengatakan, 
“Ats-Tsauri memujinya.”” Lihat hadits no. 1978, 1979 dan 2299. Redaksi 
“Inna haadzasy syai 'a” (sesungguhnya —daging— ini” dicantumkan pada 
naskah (5!) dengan redaksi “Inna haadzaa syai'un” (sesungguhnya (daging) 
ini adalah sesuatu”. 

2855  Sanad-nya shahih. Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna bin Abdullah 
bin Anas bin Malik Al Anshari adalah seorang yang #sigah. Para penulis 
kitab yang enam telah mengeluarkan riwayatnya. Di antara murid-muridnya 
adalah Al Madini. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir 
(W1/132). Lihat hadits no. 1943, 2186 dan 2243. Lahyu Jamal (dengan fathah 
pada Iaam dan sukun pada haa') adalah nama suatu tempat yang terletak di 
antara Makkah dan Madinah. 


Musnad Imam Ahmad — ISA | 


D0 ka- 9 00 205 t. eka 


Uta Uda WI AS op Kama Unlam —YYOL 


2 Ab 


an 
pe IE Aa AP TAP Si He 
Pp si un UK 3g aa aa Io 

IP 35 


“ N 


2356. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
Hisyam bin Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu 
Katsir menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tebusan budak mukatab adalah 
senilai orang merdeka untuk kadar yang telah dicicilnya, sedangkan 
untuk kadar yang masih berstatus budak ditebus senilai dengan diyat 
budak,”28 


hp 2 Tao ae 


GAS ia BL gi pa Bia Lagi Cit - Yrov 
Japan JS KA Kab JB pp pp Kep Mal 
NN EN TU An 
ea 5 Pe aa » Jai, cb Pj w dea « bh 


0.2. 


Ia SE AN Im EL Ng an Bean uh 


an 


BA PIP Ag Oki B3 adi 253 
5 A1 Unas Gap UI ab gigi w BA OS) 


EM JAN 1g AJ :06 yaa Te Jo dp ip 


5 Mukatab: Yakni budak itu mencicil kemerdekaan dirinya sehingga bila tunas, 
maka ia merdeka walaupun pemiliknya belum meninggal. 

5356 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 723 dan 1984. Kalimat “Yuudaa” 
dicantumkan pada naskah (r) dengan disertai hamzah di atas waawu, ini 
keliru sebagaimana yang telah kami jelaskan pada keterangan hadits no. 723. 


ISA | — Musnad Imam Ahmad 


Oa Bae mata aa Bb sad Ka Te kak Ten ng 
Ae ala Ia Ii ah al de BI Japan Jab ran 
15, Kai, LAI OS) kami 3 de, oi 3 sax6 26 
CV mt al aa 3) Ab ii ae Kl 


Lha La ha 02.fe 3 2 g: 


SP En sn AN Ig) aa Ih ALI GIE J3 telali OWag 


ap AT GEN sdh Ia Lan Anin 
Ss Lang JB el abs 3 Gp 33 aka ri 


0 La ooh £ 


Latih AKA Nam SAS) ea ga di 
Ja Sad A33 AI Ja ab 


aa bat AAA gi ato Ii pb AS 1JG 
klan dl Mi Jo Wap aah «Pedan dab 


2357. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Husain bin Abdullah menceritakan 
kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika orang-orang 
telah berkumpul untuk memandikan (jenazah) Rasulullah SAW, saat itu 
di dalam rumah hanya ada keluarga beliau, (yaitu) pamannya, Al Abbas 
bin Abdul Muththalib, Ali bin Abu Thalib, Al Fadhl bin Al Abbas, 
Gutsam bin Al Abbas, Usamah bin Zaid bin Haritsah, dan Shalih, maula- 
nya. Setelah mereka berkumpul untuk memandikannya, Aus bin Khauli 
Al Anshari, salah seorang Bani Auf bin Al Khazraj yang ikut serta perang 
Badar, menyeru Ali bin Abu Thalib dari balik pintu, dia berkata, “Wahai 
Ali, aku persaksikan engkau kepada Allah dan kedudukan kami terhadap 
Rasulullah.” Afi pun berkata, “Masuklah” Maka ia pun masuk lalu 
menghadiri pemandian (jasad) Rasuluilah SAW, namun ia tidak ikut 


Musnad Imam Ahmad — us 


memandikan sama sekali. Lalu beliau disandarkan ke dadanya dan masih 
mengenakan gamisnya. Al Abbas, Al Fadhl dan Gutsam 
membalikkannya bersama Ali bin Abu Thalib, sementara Usamah bin 
Zaid dan Shalih, maula mereka, menyiramkan air, lalu Ali 
memandikannya. Tidak ada yang terlihat dari Rasulllah SAW 
sebagaimana yang biasa terlihat dari mayat. Ia berkata, “Ayah dan ibuku 
tebusannya. Engkau sugguh mempesona, baik dalam keadaan hidup 
maupun setelah meninggal.” Setelah selesai memandikan Rasulullah 
SAW dengan air dan sidr (bidara), mereka mengeringkannya, kemudian 
dilakukan apa yang biasa dilakukan terhadap mayat, kemudian dikenakan 
pada beliau tiga pakaian, (yaitu) dua pakaian putih dan sehelai pakaian 
luar (yang terbuat dari kapas atau wol). Selanjutnya Al Abbas memanggil 
dua orang laki-laki seraya mengatakan, “Salah seorang kalian pergi 
menemui Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Abu Ubaidah biasa membuatkan 
lubang dharih bagi penduduk Makkah. Dan, seorang tagi pergi menemui 
Abu Thalhah bin Sahl Al Anshari. Abu Thalhal biasa membuatkan lahad 
untuk penduduk Madinah.” Kemudian Al Abbas berkata kepada 
keduanya saat melepas kepergian mereka, “Ya Allah, berilah pilihan bagi 
Rasul-Mu.” Lalu keduanya pun berangkat, ternyata orang yang bertugas 
menemui Abu Ubaidah tidak menemukan Abu Ubaidah, sementara orang 
yang bertugas menemui Abu Thalhah dapat menemui Abu Thalhah. Lalu 
ia pun datang, kemudian membuatkan Iahad untuk Rasulullah SAW.” ?5 


PI NN ee ud 2. 1. £ ag. aa 


MN ad op al Ea Segan Gl -YYOA 


Dharih: Liang kubur yang membelah memanjang. Lahad: Liang kubur yang 
berbentuk miring. 

2857  Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Al Husain bin Abdullah 
sebagaimana yang telah kami sebutkan pada keterangan hadits no. 39. 
Sebagian hadits ini diriwayatkan di situ (ada no. 39) di tengah-tengah 
Musnad Abu Bakar, dan sebagiannya juga disebutkan di dalam Sirah Ibni 
Hisyam (1019) dari Ibnu Ishag. Sementara Ibnu Katsir mengemukakannya 
secara lengkap di dalam Ar-Tarikh (5: 260-261) dari tempat ini, dan ia 
berkata, “Ahmad meriwayatkannya sendirian.” Pada naskah (rJ tercantum 
“Mimmaa yaraahu minal mayyi?” (yang biasa dilihatnya dari mayat), kami 
membetuikannya dari naskah (5). 


RI | — Muasnad Imam Ahmad 


BB IS Ie kaa PSA LN KR 
de Ko Iyan AKA ILY US CAR TU sya 


AI an dg Te Jo ny Sg es 
Ig da Ko A1 Ipa ya SE cad AN LN 


Mena anhu PL TN ie ema Ben daa Dae Maha 

Ag ED oo SI Jah AP Ayi SUUR yad Cile Ten 

th HS ES TAN Gaia odonlah Hao Cb En 

den Alit AAN Ta UN pa MEI Ip HP Cam RL Ja 
Pan 


Ohm gl an an mat, ja Boa bia ES en 


de “Se “ SEE Im Ipad IU ot Ye ui au 
de Joan In pi ad gigi as aah al 
Akan P, ad & g ce Sa Ja Se aa ap 


- » 8. 2x 


PIA dB De Le Jaly GBU EA Le Jl 


KE up PP Sa 2 St AE oi ba Ia Ia 


2. - 9. 


3 el 


2358. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Khushaif bin Abdurrahman Al Jazari 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, “Aku 
katakan kepada Abdullah bin Abbas, “Wahai Abu Al Abbas. Sungguh 
aneh tentang perbedaan para sahabat Rasulullah SAW mengenai ihlal 
Imemulai ihram dengan niatnya) Rasulullah SAW ketika beliau 
menetapkannya.” Ia berkata, “Sesungguhnya aku adalah orang yang 
paling mengetahui tentang hal itu. Sesungguhnya itu dulunya dari 
Rasulullah SAW hanya satu haji, lalu dari situ mereka berbeda. 
Rasulullah SAW berangkat untuk menunaikan haji. Ketika beliau shalat 


Musnad Imam Ahmad —- Kd | 


dua raka'at di masjidnya di Dzulhulaifah, beliau menetapkan di 
majelisnya, lalu beliau ber-/hlal untuk haji begitu selesai melaksanakan 
dua raka'atnya. Hal ini didengar oleh orang-orang langsung dari beliau, 
dan mereka mengingat itu dari beliau, kemudian beliau naik 
(tunggangannya). Setelah untanya bertolak beliau ber-ihlal, dan hal itu 
diketahui oleh beberapa orang, demikian ini karena orang-orang datang 
secara bertahap, sehingga mereka pun mendegar beliau ber-ihlal ketika 
unta beliau betolak, maka mereka berkata, “Sesungguhnya Rasulullah 
SAW ber-ihlal ketika untanya bertolak.” Kemudian Rasulullah SAW 
berjalan, dan ketika sejajar dengan Baida', beliau ber-ihlal, dan hal itu 
pun diketahui oleh beberapa orang, lalu mereka berkata, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW ber-ihlal ketika untanya sejajar dengan Baida'.” Demi 
Allah, sebenarnya beliau telah menetapkan di tempat shalatnya, dan 
beliau berihlal ketika untanya bertolak, beliau juga ber-ihlal ketika 
mencapai sejajar dengan Baida'.” Karena itulah ada yang berpatokan 
pada ucapan Abdullah bin Abbas, bahwa beliau ber-ihlal di tempat 
shalatnya begitu selesai melaksanakan dua raka'atnya.?” 


ba Ke. Pn 


Hi IE Bah GA ob gl BS Lah Cb xroa 


hd o- 


TA Bo 02 0.9 L 3... Pa @1 0... 
JO yA GA GP Pal da La gem doi Ba 3 Ia 

tag 0. Aan Tata MU NY a50 
AS EN Bg an aa So IA sai 


HE SE) ab UAS Up PN ng TI GBU 


28  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 84) dari 
Muhammad bin Manshur, dari Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd. Al Mundziri 
mengatakan, “Di dalam isnad-nya terdapat Khushaif bin Abdurrahman Al 
Harani, dia seorang yang dha'if” Khushaif adalah seorang yang tsigah, 
sebagaimana yang telah kuatkan pada keterangan hadits 1831. “Istagallat 
bihi naagatuhu" yakni untanya telah berdiri tegak. “Syaraf al baidaa” yaitu 
bagian yang tinggi dari Baida'. Asy-Syafar adalah segala sesuatu yang 
menggunduk dari tanah sehingga menonjol dari lahan sekitarnya, baik itu 
berupa pasir maupun bukit. Ucapan perawi “Karena itulah ada yang 
berpatokan pada ucapan Abdullah bin Abbas” dst. adalah ucapan Sa'id bin 
Jubair, sebagaimana dijelaskan pada riwayat Abu Daud. Lihat pula hadits no. 
2296. 


Ki | —— Musnad Imam Ahmad 


Aa Ne gia (ia gai Y, Ad GA a33 Aa) Was 
IE As 3 SA Ie bai Ip 


OPEN NN NN se CAN AA 
ai Kep ae para MA gg 

2359. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Seorang laki-laki menceritakan 
kepadaku, dari Abdullah bin Abu Najih, dari Mujahid bin Jabr, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berkurban dengan seratus ekor unta 
ketika haji wada”, di antaranya beliau menyembelihnya dengan 
tangannya sendiri sebanyak tiga puluh ekor, kemudian menyuruh Ali 
untuk menyembelih sisanya, dan beliau bersabda, “Bagikan dagingnya, 
jeroannya dan kulitnya kepada orang-orang, dan janganlah engkau 
memberikan sedikit pun kepada tukang potongnya. Ambilkan untuk kami 
sepotong daging dari setiap ekor itu, kemudian masukkan ke dalam satu 
periuk sehingga kami memakan dari dagingnya dan minum dari 
kuahnya," Maka Ali pun melaksanakannya.” 


pa Pa 


PP ai Kab Laga Cb NYA, 
pp an Te eh. 03 0.0 
PG Ip AS PPP el 

23 Ola ud ah ut H3 3G ale 


Pi 


Pa na 


Lb Ka end 


IL Naa Ob) apn 

IE in DI TAI, Anh Kab Hanan Ya 

. . A . y 2 ea Gia 

anta Aga Aa 13 GP ah AN ola AI Ih O NOS 
1 


Sip da dai Jo pn AP NY OSN 


2889  Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak gurunya Ibnu Ishag tidak diketahui 
namanya. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma " Az-Zawaid (3: 225-226), 
penulisnya menyandarkannya kepada Al Musnad dan menilainya cacat 
karena hal ini. Lihat hadits no. 1374, 1869 dan 2287. “Al hudzyah” (Dengan 
dhammah pada huruf haa" dan sukun pada huruf dzaal) adalah potongan 
daging yang memanjang. 


Musnad Imam Ahmad — os 


a. » Fe - 2. . 
VOA Ab JI Jab data Jay 4 Baja oi gd aa 
- Dadan Tema man Ka . Sean 
Ps) Ime ae ae PT Aren dis RA ya Ust Arurg 

Pang eter Po et 

SAPI Al La 

2360. Ya'gub menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Ishag, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri 
menceritakan kepadaku, dari Kuraib maula Abdullah bin Abbas, dari 
Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Aku tanyakan kepadanya, “Wahai Abu 
Al Abbas, apa maksud ucapanmu: Tidaklah seseorang mengerjakan haji 
dengan tidak menggiring hewan kurban, kemudian thawaf di Baitullah, 
kecuali halal dengan umrah. Dan tidaklah seorang pelaksana haji yang 
menggiring hewan kurban, kecuali telah berpadu padanya umrah dan 
haji. Padahal orang-orang tidak mengatakan demikian?” Ia menjawab, 
“Kasihan engkau! Sesungguhnya Rasulullah SAW berangkat bersama 
sejumlah sahabatnya. Tidak ada yang mereka rencanakan kecuali haji, 
lalu Rasulullah SAW memerintahkan orang yang tidak membawa hewan 
kurban agar berthawaf di Baitullah dan halal dengan berumrah. 
Kemudian seseorang di antara merkea berkata, “Wahai Rasulullah, 
bukankah ini haji?” Rasulullah SAW menjawab, “Ini bukan haji, akan 


tetapi umrah” 20 


AE Nata Bo aa aan 2 Sa Ko ran 
Se Ogan EU AE ob ad 3 ab HK 
0 0£ 2 “ 


LAS HA tan gal PI ls Yi Tan II Tae nh ad 
YA Fabii ab A3 Oto Ja3g CA Ca, CAN GB OA 


Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 
23), penulisnya menyandarkannya kepda 4! Musnad dan mengatakan, “Para 
perawinya zsigah.” Dia juga mengatakan, “Hadits ini disebutkan juga di 
dalam Ash-Shahih secara ringkas.” Lihat hadits no. 2141, 2152, 2223, 2277, 
2287 dan 2348. 


— Musnad Imam Ahmad 


2361. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Abdullah bin Thawus 
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW tidak memerintahkan Aisyah untuk umrah pada malam 
hishbah, kecuali karena memutuskan perkara para pelaku syirik, yaitu 
karena mereka biasa mengatakan, “Bila luka telah sembuh dan bekasnya 
telah sirna serta telah berlalu Shafar, maka telah halal umrah bagi yang 
(hendak) melaksanakan umrah”.” js 


4 0. re 


: PEN Tea EA ane ae ka. 
IKA S5 BKN Ip gi Bab Layak Gi AYAY 


Ne MN Ya ne NE Gg R3 .... " ». 
Ii Fo MIA LAPAR PMN 


Ai Ha DS ai it Ja Ia 0s 5 Ih de 
LN Sea Ma ea ma ad aa ae BA Una Sa Ba aa ag 
ha Lp & JB) Kena & Ka CE tia ya 3g “gg 
BAN alis das 

2362. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, Abdullah bin Abu Najih menceritakan 
kepadaku, dari Mujahid bin Jabr, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah 
SAW berkurban dengan unta Abu Jahal, yaitu yang beliau peroleh saat 
perang Badar, unta itu di kepalanya ada cincin perak. Ini beliau lakukan 
pada tahun Hudaibiyah ketika beliau berkurban. Di kesempatan lain Ibnu 


Abbas berkata, “—Demikian— ini —beliau lakukan— untuk 
menimbulkan kemarahan kaum musyrikin.” 2 


ta AN. Pe Ka. 


Aa BA IA op gl CAK db Laik Cib NYAY 


PA La) 


£ - AO, Ar 
IA TA IE PE BAE ESA Ip la at 


2861 Sanad-nya shahih. Lihat hadits no. 2274. 

2862  Sanad-nya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 79) dari jalur Ibnu 
Ishag, namun ia tidak mengomentarinya, demikian juga Al Mundziri. Hadits 
serupa telah dikemukakan secara ringkas dengan isnad lain yang hasan, yaitu 
no. 2079. 


Musnad Imam Ahmad — 21 


7 Gea anna Lea Ten BAN “em AE na PA MA Aa 
O pake mad! tes plas COLA) 8 Aa fara H3 “ls Do ba 
Lapas sela de 3 Hi jela 63 ah Pari & Pe 
PPA BA sit bs ts LA Nana Lean 

2363. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, Busyair bin Yasar maula Bani Haritsah 
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abbas, ia menuturkan, “Pada 
waktu penaklukan —Makkah—, Rasululiah SAW berangkat di bulan 
Ramadhan. Saat itu beliau berpuasa Ramadhan dan kaum muslimin pun 
berpuasa bersamanya, hingga ketika telah mencapai Kadid, beliau 
meminta diambilkan air dalam sebuah cangkir (terbuat dari kayu yang 
ditubangi), saat itu beliau di atas tunggangannya, lalu beliau pun minum 
dan orang-orang melihat—nya—, beliau —melakukan itu— untuk 


memberitahukan mereka bahwa beliau berbuka, lalu kaum muslimilin 
pun berbuka.” 263 


PE PGI Pi S5 Layani Ca -yrat 


Oka co, 


aa Dang ASI jul s5 sg6 Konal Pp aa 
SEM So IA SE) 18 kaan OA SPA 0) 


PE IN LEE Na ana 


Ie ge AN Bak yh PN Tn di 
Ana aa Ie EM Jo Ip 


2364. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, 
bahwa ia berkata, “Dulu ahli kitab biasa menguraikan rambut mereka, 


263 Sanadnya shahih. Busyair (dengan bentuk tashghir) bin Yasar Al Anshari 


maula Bani Haritsah adalah seorang tabi'in yang isigah. Ibnu Sa'd (5: 223) 
mengatakan, “Dia adalah seorang guru besar yang ahli fikih. Dia pernah 
berjumpa dengan mayoritas sahabat Rasulullah SAW.” Para penulis A/ Kutub 
As-Sittah (kitab hadits yang enam) telah meriwayatkan darinya. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (1/2/132). Lihat hadits no. 
1892, 2057, 2350, 2351, 2392 dan 3089. 


(iso — Musnad Imam Ahmad 


sementara kaum muslimin membelah rambut mereka. Sedangkan 
Rasulullah SAW senang menyamai ahli kitab pada sebagian perkara yang 
tidak ada perintahnya, maka Rasulullah SAW mengurai —rambutnya—, 
tapi kemudian beliau membelah.” P4 


5 Pl 
Po aa 


bo il BEA yA op B5 Lok CAS Yo 


“ 


kaga Te ba 0 AK ena TA 
Pa IP Ta AS gi PM oi DI PA 3 


PENS datar Main AL Dp Pe TN AP MENATA s0. 
J8 alah ee Fo Ig do Ap MIE 3 ebay 
Na PA TA AD aa AN nat KAK 
SEL Eh Ap PES NN, BA SN 
2365. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, 
dari Abdullah bin Al Fadhl bin Abbas bin Rabi'ah, dari Nafi” bin Jubair 
bin Muth'im, dari Abdullah bin Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Wanita janda lebih berhak terhadap perkara dirinya, 
sedangkan gadis yatim dimintakan persetujuan mengenai dirinya, dan 
izinnya (persetujuannya) adalah diamnya.” 


ra Pena 


FI ML Oi y AE Laik Cab ATA 
de So MI SAE PP Se Lp aka 2d 43 3915 


33 YA AN oi Adi PP SA ah 
BAN B3 Dai Ip JIN DED Je dino ag MX 


2366. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Daud bin Al Hushain menceritakan 
kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
mengembalikan putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al Ash bin Ar- 
Rabi'. Keislaman Zainab adalah enam tahun sebelum keislamannya (Abu Al 
Ash). —Pengembalian ini— berdasarkan pernikahan pertama, dan beliau 


2864  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2209. 
2868  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2163. 


Musnad Imam Ahmad — 


tidak memperbaharui persaksian (nikah) dan tidak pula mahar.266 


BELU Mean LA au 

Sh IE BA Dop EA Lapan EA ATA 
pe TA AN TS (0 - a Pan . PN NN pa 
BA IE CI AE Ui ob au dal IP ab Gi al 
VE ai US Un LG Up JR OSK MAN Aya 


mun Ot Dena Me Kie UI aan se aa PURBA 
baka Te Iko Iyan gta B3 1 ai Gak, 
PEN aa NG SR MAN 2 NG PU ae PN TE M2 
Bd ia nak YR Io Iga) MA CI 
ng Ne ae ang De aan PENA & 
WI po) die Sio SI j3 an PG ON ia IS 
Sab al, 

2367. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Ishag, ia berkata, dan Thalhah bin Nafi” 
menyebutkan, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Seorang laki-laki menikahi seorang wanita dari golongan Anshar dari 
suku Bal'ajlan, lalu laki-taki itu masuk ke tempatnya dan tinggal 
bersamanya. Pagi harinya, laki-laki itu berkata, “Aku mendapatinya 
sudah tidak perawan!” Lalu perkara mereka diadukan kepada Rasulullah 
SAW. Maka Rasulullah SAW pun memanggil wanita tersebut dan 
menanyainya. Wanita itu pun menjawab, “Tentu. Aku tadinya masih 


perawan.” Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan keduanya untuk 
li'an, maka keduanya pun melakukan Ji'an, lalu maharnya diberikan.”267 


2366  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1876. 


2567  Sanadnya shahih. Thalhah bin Nafi” Abu Sufyan adalah seroang tabi'in yang 
tsigah lagi tidak ada masalah. Adapun orang yang memperbincangkannya 
adalah mengenai mendengarnya dari Jabir bin Abdullah. Sebenarnya dia 
telah mendengar darinya dan juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas 
dan Ibnu Az-Zubair, maka kami tidak meragukan periwayatannya dari Sa'ib 
bin Jubair. Hadits ini tidak saya temukan pada referensi lain selain Majma' 
Az-Zawaid (5: 13), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Al 
Bazzar dan para perawinya #sigah”” Namun dia tidak menyandarkannya 
kepada AI! Musnad. Saya pun tidak menemukannya pada bab 4t-Ta/sir pada 
Tafsir Surah An-Nur, dan tidak pula pada Tafsir Ibni Katsir. Kemungkinan 
keduanya luput mendapatkan dari 4! Musnad. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ape Ul woo 3 ain 


IE BE II Pi ME 5 Lini 3 YYIA 


J0 35- 3 . 


BU oi dea 3 5 ISI 3 Ii oi ab KA 


gn 


Ha da ea So td AA IE AS PA 
DEA ea Ga ng BB tok Mie Ta son 


dani SA di Ti Ge Ga ui da da 
TE ai 5 II IN PA LK 
2368. Ya'gub dan wa menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata Ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, 
dan Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah menceritakan 
kepadaku, dari Isma'il bin Ibrahim Asy-Syaibani, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW memerintahkan untuk merajam laki-laki dan 
wanita yahudi (yang berzina) di depan pintu masjidnya. Ketika laki-laki 
yahudi itu merasakan lemparan bebatuan, dia berdiri ke arah teman 
wanitanya lalu memiringkan tubuhnya kepadanya untuk melindunginya 
dari lemparan bebatuan, hingga keduanya mati. Hal ini merupakan 
keputusan Allah Azza wa sala bagi Rasulullah SAW dalam penetapan 
zina dari kedua orang tersebut. ? 


AI SAK) 206 Io de Login Cam NTAA 
Sp Ong PE oat Sg Wan duga 


WI plak AI LA S3 DI Eat Ph ale 


268  Sanadnya shahih. Isma'il bin Ibrahim Asy-Syaibani adalah seorang warga 


Hijaz, dia meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Al 
Bukhari meriwayatkan darinya di dalam A/ Kabir (1/1340): “Bahwa dia 
melihar Ibnu Abbas berwudhu satu kali-satu kali.” Abu Zur'ah menilainya 
tsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (6: 371), penulisnya 
menyandarkannya juga kepada Ath-Thabrani dengan maknanya, dan dia 
mengatakan, “Para perawi Ahmad adalah orang-orang yang Isigah. Ibnu 
Ishag telah menyatakan “mendengar” dalam riwayat Ahmad.” 


Musnad Imam Ahmad — 


adi Wi: LI aa Ui Aan 


2369. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Shalih, ia berkata, dan Ibnu Syihab menceritakan, 
bahwa Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu 
Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah SAW melewati 
seekor kambing yang telah mati, maka beliau berkata, “Mengapa kalian 
tidak memanfaatkan kulitnya?”, mereka menjawab, “Itu sudah menjadi 
bangkai wahai Rasulullah.” Beliau pun bersabda, “Sesungguhnya yang 
diharamkan adalah memakannya.”28 


g.... tg ea 


aan Apa a A er Tara Je 1 UP ying Vidos —YYV « 


2022 


Keng Ba kaan an AN Wana yi tah 
SE aa aa Ion Iran Ba oke Gi A1 Ae 
IA ae) KK Say GNI BEI Gas 
Gas II Sat pap Jari Ol ala da Jo 
Sa 3 Ja HA Gas ab 5 DE) usa maap 


HA Im BE GAN de Adly IN Laka Ia Ui Lb 


Jb plg dl At Ula At Jp LS Yah A5 CB ira 
ab at Je opa HAL ia ya AG 
Ita SB as oa Hota AN ee Late GA JG 
Pa Jan yan au 
Sasis sb staf Je MP AS ai as dan 


28  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2003. 
Lihat pula hadits no. 2117 dan Nashb Ar-Rayah (1: 116-117). 


— Musnad Imam Ahmad 


“ba AB calla Usb sea Ud ge 9 Gb 
seb JB an uks ryan 3 ru) Pura Sl gala 2 B3 
Pa Ke ATK PE di PI aa LA ai ag 


JB app SA Gr JIE KA DG L -J GS IAI 
KP an dini Sh 0 


ppt Dil Wadi dee Aa Pap 23 as 3 :J6 
JP Ia JL 1 MEN wu Je Aa 


IE 2s. 


YS FTA: Pe Pn J6 Pera Ls ob ag “dl aa ad 


il Ie EF ga Ai ang ana 
MAA Aa 15 bus dh Pipa tina Es 
Bp Pa 36 K3 yan dn Ls us 
Ga IS Ra ya MS IS LS Uji Ga Je ya UG 
IBI la 06 KIS L dsk of 3 si s Kai 
BAR yan Urab su 6 at 5 06 Ya 


Pera nh af 


JIE aya Org -J6 2 Un js db J6 wae 
ta Ja Ol Ig em ia IS 33 Ja JS Ojuj Ii Ran 
BLN tan Hb IS aki JP UN Hal3 16 
Ls jt ae 2 3 da Ie IRMIS BUS 53 
aka YAA jai 36 3 PUN SE Wah 4 Kasal 
LA IG knpa Paya Lis HS IU 25 36 


s? Pte 


Musnad Imam Ahmad — 


KIA sb PN ee Ia bi da Ia St Y 
ae bag ai KA yan Bulet (ala IG 
Sh, , Ha :6 5, SU, , «dial, 5 Abah Wb ha Ag 
Ta 6 ab LB am MAMA IE 3 JG NI 
anal SR YAN Sy an Ra Meng Sos 
S ah ana AS IS Sa yr ia ye ja ui, Uap 
Ja Is Se BB ade aloe 

SAS J8 L Ink Ol IS oi En S3 ya at, ii 
Di Ja oa ja Je LA ja Kd Maps 
KA Hala NON SA sa IA Ja OB Ma YA “5 
nu ut ud, cai Ga Abas Ja tb SA 3 os 
JP EA Ah AA akh Oi ting uan H BA 
ENI WAS) dgan AN AR Oak Ojag Ya IL, 
Ya ja 2 Ha 

Ke Aang Y li th Wp Io MEN) NS Ai 
BAG Ia Bt yah la AI san ai ja S3 
Ik IS OKE Kes ah ga al naa Kb, 
BO BE JD UN SAN db obat, HD Se 
Sp An Ai OT AG AN tag Se Bu Us, 
SA is IA DA ST En AI Pas Yaa 


— Musoad Imam Ahmad 


Ki Tino Ola) BSI et, ABU SEP HE, Sta, sha, 
Ai HRD KAA nye AE 
AN NONA TEA PO U7 2 
Oo Ba pia ae Ga ap Ul Da 
Seat JO ulas 33 LL date 5 3, dad AI 
na Bb dai SEA SA IA AG C3 
pa Ab pd SA Mp PNPS 
Hr LN ate BSI JP An CL us ba am 
Ka Uki Sp Dp ara BA At ig ani as 
YA Calya at PTE ASI Jl P9 II yi 
op UG Uas Cai IR Up a BASI, MY 
Ibn ad Cb s0tAL JG Kap yag NITA: op 
8G wal 3 ala 153 ca aa ta Sp ad pa ae 


10 ag bd - £ » Pa Tea 
data aa ea UB ot jl JG ta Aa aj6 
KAI gi ba Ni ES AA Da Haa) 

« PN NA DE TA GP LN API 

daku Kd BRA 3 BU HL Ju dag 
: f Tg Ie sea aa SAN entah 

BISU MI ab JI 

2370. Ya'gub menceritakan kepada kami, ia berkata, Putra 

saudaraku Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, 

(yakni) Muhammad bin Muslim, ia berkata, Ubaidullah bin Utbah bin 

Abdullah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin 

, Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah SAW mengirim surat 

kepada Kaisar (Raja Romawi (Yunanij) untuk mengajaknya memeluk 


Islam. Suratnya dikirimkan oleh Dihyah Al Kalbi, dan Rasulullah SAW 
menyuruhnya agar menyerahkannya kepada penguasa Bushra, agar dia 


Musnad Imam Ahmad — 


po 


menyerahkannya kepada Kaisar, maka dia (Dihyah) pun menyerahkan 
surat itu kepada penguasa Bushra. Kaisar sendiri, ketika Allah Azza wa 
Jalla memberikan kemenangan kepadanya terhadap pasukan Persia, dia 
berjalan kaki dari Himsh menuju Iliya (Baitul Magdis) di atas permadani 
yang dihamparkan untuknya.” Abdullah bin Abbas menuturkan, “Ketika 
surat Rasulullah SAW sampai kepada Kaisar, setelah membacanya 
Kaisar berkata, “Carikan untukku orang-orang dari kaumnya agar aku 
bisa menanyakan kepadanya tentang Rasulullah SAW.” Ibnu Abbas 
melanjutkan, “Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadaku, bahwa saat 
itu ia sedang berada di Syam bersama beberapa orang Ouraisy, mereka 
datang (ke sana) untuk berdagang, saat itu adalah setelah terjadinya 
(perdamaian) antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Ouraisy. Abu 
Sufyan mengisahkan: Utusan Kaisar menemuiku, lalu membawaku dan 
para kawan-kawanku, hingga kami mencapai Iliya, lalu kami dihadapkan 
kepadanya. Saat itu dia sedang duduk di singgasana kerajaannya, 
kepalanya mengenakan mahkota, dan di sekitarnya para pembesar 
Romawi, lalu dia berkata kepada juru bahasanya, “Tanyakan kepada 
mereka, siapa orang yang paling dekat nasabnya (garis keturunannya) 
dengan orang yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan menjawab, “Aku 
orang yang paling dekat nasabnya dengannya.” Dia bertanya lagi, “Apa 
hubunganmu dengannya?" Abu Sufyan mengisahkan: Aku jawab, “Dia 
itu anak pamanku.” Selanjutnya Abu Sufyan mengatakan, “Saat itu, 
dalam rombongan tersebut tidak seorang pun dari Bani Abdu Manaf 
selain diriku.” Abu Sufyan melanjutkan: Lalu Kaisar berkata, “Dekatkan 
ia kepadaku.” Lalu dia memerintahkan agar kawan-kawanku diposisikan 
di belakangku di dekat bahuku, kemudian dia berkata kepada juru 
bahasanya, “Katakan kepada kawan-kawanmu, bahwa aku ini sedang 
menanyakan tentang orang yang mengaku nabi, bila dia berdusta maka 
mestinya mereka mendustakannya.” Abu Sufyan berkata, “Demi Allah, 
kalaulah tidak karena takut menanggung malu saat itu yang akan 
menyebabkan kawan-kawanku mencapku tukang bohong, tentu aku akan 
mendustakannya saat dia menanyakan kepadaku. Namun aku malu 
mereka akan mencapku dengan kedustaan, maka aku pun membenarkan 
tentangnya (tentang Nabi SAW).' Kemudian Kaisar berkata kepada juru 
bahasanya, “Katakan kepadanya: Bagaimana nasab orang ini di antara 
kalian?” Aku jawab, “Dalam masyarakat kami, dia mempunyai nasab 
yang baik. Ia bertanya, “Apakah ada salah seorang di antara kalian yang 
pernah mengaku sebagai nabi sebelumnya?,' Aku menjawab, “Tidak,' Ia 


— Musnad Imam Ahmad 


bertanya lagi, “Pernahkah kalian menyangkanya berbohong sebelum dia 
mengatakan ucapannya ini (mengaku nabi)?,” Aku menjawab, “Belum 
pernah,” Ia bertanya, "Apakah ada di antara kakek-kakeknya yang 
menjadi raja?,” Aku menjawab, “Tidak ada,” Ia bertanya, “Dia diikuti 
pemuka-pemuka masyarakat atau orang-orang lemah?,” Aku katakan, 
“Diikuti orang-orang lemah,” Ia melanjutkan, “Mereka semakin 
bertambah atau semakin berkurang?” Aku menjawab, “Semakin 
bertambah,” Dia bertanya lagi, “Adakah salah seorang di antara mereka 
ada yang murtad karena benci kepada agamanya setelah ia memeluknya?” 
Aku menjawab, “Tidak ada”. Dia bertanya lagi, “Pernahkah dia 
berkhianat?” Aku menjawab, “Belum pernah. Kini kami sedang dalam 
masa perdamaian. Dan kami takut akan hal itu.” Abu Sufyan mengatakan, 
“Aku tidak mampu memasukkan kalimat lain ke dalamnya untuk 
menguranginya selain itu, karena aku khawatir mereka mencapku 
pendusta.” Selanjutnya Kaisar berkata, Apakah kalian memeranginya?' 
Aku jawab, “Ya.” Dia bertanya lagi, “Bagaimana peperangan antara 
kalian dengannya?” Aku menjawab, “Perang antara kami dengannya 
seimbang, kadang dia yang menang, kadang kami yang menang.” Dia 
bertanya lagi, “Apa yang ia perintahkan kepada kalian?” Aku menjawab, 
“Dia menyuruh kami agar menyembah Allah semata dan tidak 
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun serta melarang kami untuk 
menyembah apa yang biasa disembah oleh leluhur kami. (Dia menyuruh 
kami) untuk melakukan shalat, berkata jujur, menjaga kehormatan, 
memenuhi janji dan melaksanakan amanat.” Lalu kepada juru bahasanya 
dia berkata, “Katakan kepadanya: Aku tanyakan padamu tentang nasab 
keturunannya, lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang 
terhormat, memang begitulah para rasul, mereka diutus (dari keluarga) 
yang mempunyai nasab luhur di antara kaumnya. Aku tanyakan padamu 
apakah ada seseorang dari kalian yang menyerukan kepada hal ini 
sebelumnya, engkau jawab belum pernah. Menurutku: Bila ada orang 
yang pernah menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan 
berkata, "Dia cuma mengikuti perkataan yang pernah diucapkan 
sebelumnya.” Aku tanyakan apakah kalian pernah menuduhnya berdusta 
sebelum ia mengatakan ini (mengaku menjadi Nabi), kau jawab belum 
pernah. Aku tahu tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dusta 
kepada manusia kemudian dia berani berbohong kepada Allah Azza wa 
Jalla. Aku tanyakan apakah kakek-kakeknya ada yang pernah menjadi 
raja, kau jawab tidak ada. Menurutku: Bila ada di antara kakek-kakeknya 


Musnad Imam Ahmad — 


yang pernah menjadi raja, pasti aku katakan, “Dia hanya ingin 
mengembalikan kekuasaan leluhurnya.” Aku tanyakan kepadamu, apakah 
pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi pengikutnya ataukah orang- 
orang lemah di antara mereka, kau jawab, orang-orang lemahlah yang 
mengikutinya. (Aku tahu), memang orang-orang lemah!lah pengikut para 
rasul. Aku tanyakan kepadamu, apakah mereka bertambah atau 
berkurang, kau jawab bahwa mereka selalu bertambah. Begitulah halnya 
perkara iman sampai ia sempurna. Aku tanyakan kepadamu, apakah ada 
seseorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah 
memeluknya, kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika 
telah bercampur pesonanya dengan hati, tidak seorang pun membencinya. 
Aku tanyakan kepadamu, apakah ia pernah berkhianat, kau jawab, belum 
pernah. Begitulah para rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Aku 
tanyakan kepadamu, apakah kalian memeranginya dan dia pun 
memerangi kalian, kau jawab, bahwa itu memang terjadi, dan peperangan 
kalian dengannya seimbang, kadang kalian menang dan kadang kalah. 
Demikian juga para rasul, mereka mendapat berbagai ujian lalu 
memperoleh hasil yang baik. Aku tanyakan kepadamu, apa yang dia 
perintahkan kepada kalian, kau jawab bahwa, dia memerintah agar kalian 
menyembah Allah Azza wa Jalla semata, tidak mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatu pun, melarang kalian menyembah apa-apa yang biasa 
disembah oleh leluhur kalian, memerintahkan kalian berkata benar, 
melakukan shalat, menjaga kehormatan, memenuhi janji dan 
melaksanakan amanat. Ini adalah sifat nabi. Aku tahu bahwa dia akan 
diutus, tapi aku tidak menyangka bahwa dia dari (bangsa) kalian. Jika apa 
yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan dapat memiliki tempat 
kedua kakiku berdiri ini. Demi Allah. Jika saja aku dapat memastikan 
bahwa aku akan bertemu dengannya niscaya aku memilih bertemu 
dengannya. Jika aku ada di sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya. 
(sebagai bentuk penghormatan). Kemudian, ia meminta diambilkan surat 
Rasulullah SAW lalu minta dibacakan. Isi surat itu: Dengan nama Allah 
yang maha Pengasih lagi maha Penyayang. Dari Muhammad hamba 
Allah dan utusan-Nya kepada Heraclius penguasa Romawi. Salam 
sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Masuk Islamlah, niscaya 
engkau selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah memberimu pahala dua 
kali lipat. Jika engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosa 
orang-orang Romawi. Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu 
kalimat (ketetapan) yang sama di antara kita, bahwa kita tidak 


II | — Musnad Imam Ahmad 


menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan tidak mempersekutukan- 
Nya dengan sesuatu pun: dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan 
sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami 
adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). (Os. Aali 
“Imraan (3J: 64)” Abu Sufyan melanjutkan, “Setelah selesai dari 
membaca surat, ramailah suara-suara para pembesar Romawi di 
sekitarnya dan semakin gaduh. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan. 
Kami pun diperintah untuk keluar.” Abu Sufyan melanjutkan: Setelah 
aku keluar bersama kawan-kawanku dan aku telah melepaskan mereka 
(kawan-kawanku) dari mereka (orang-orang Romawi), aku katakan 
kepada kawan-kawanku, “Sungguh masalah anak Abi Kabsyah 
(Muhammad) ini semakin runyam, sungguh ia ditakuti raja orang-orang 
kulit kuning.” Abu Sufyan mengatakan, “Demi Allah. Aku senantiasa 
meyakini bahwa dia akan meraih kejayaan, hingga akhirnya Allah 
memasukkan Islam ke dalam hatiku ketika aku membenci.” 27 


2319  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhbari (1: 30-43) dari jalur 
Syu'aib dari Az-Zuhri, Al Bukhari mengatakan, “Diriwayatkan oleh Shalih 
bin Kaisan, Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri.” Diriwayatkan juga oleh Al 
Bukhari di bagian-bagian lain kitab Shahih-nya. Diriwayatkan juga oleh 
Muslim pada kitab “Peperangan”, Abu Daud pada kitab “Adab”, At-Tirmidzi 
pada kitab “Meminta izin”, dan An-Nasa'i pada kitab “Tafsir”. Ibnu Majah 
tidak mengeluarkan riwayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al 
Gasthalani di dalam Syarh Al Bukhari (I: 70). Kedua riwayat Shalih bin 
Kisan dan Ma'mar akan dikemukakan setelah riwayat ini. At-Tijaar (dengan 
kasrah pada taa' dan jiim tanpa tasydid) adalah bentuk jamak dari taajir. 
Boleh juga dengan dhammah pada taa'" dengan jiim ber-tasydid atau tanpa 
tasydid (yakni tujjaar atau tujaar). Iliyaa (bisa dengan madd dan bisa juga 
tanpa madd), yaitu Baitul Magdis. Yu Isiru (bisa dengan dhammah pada tsaa' 
dan bisa dengan kasrah), contoh kalimat: atsara al hadiits 'anil gaum berarti 
ya'tsuruhu dan yusiruhu, artinya meriwayatkan dan mengisahkan. A/ 
ariisuun, bentuk jamak dari ariis. Artinya al akaarih, yakni para petani, yaitu 
para pengikut dan golongan lemah. Amira amru ibni Abi Kabsyah, yakni 
bertambah banyak dan meningkat perkaranya, yakni perkara Nabi SAW. 
Ibnu Al Atsir mengatakan, “Orang-orang musyrik me-nasab-kan Nabi SAW 
kepada Abu Kabsyah, yaitu seorang laki-laki dari suku Khuza'ah yang 
menyelisihi kaum Ouraisy dalam menyembah berhala. Dia menyembah 
bintang-bintang dan lembah-lembah. Karena itu, ketika Nabi SAW 
menyelisihi mereka dalam menyembah berhala, mereka menyamakannya 
dengan Abu Kabsyah.” 


Musnad Imam Ahmad — KS | 


JB JB OS Ara 
BRP Ol oya EP MS 3 MS GA A3 LA 


PAN er MN Man P 2 

SES In BEN do Igo, drag Ae 53 

2371. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 

kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, ia berkata, Ibnu Syihab berkata, 

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, 

bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah 
SAW mengirim surat. Lalu ia menyebutkan haditsnya.?7 


20. aa. 


SSB Ap AP AS Ba av 


2372. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ma' mar lalu ia 
menyebutkan haditsnya.272 


203 Png 


AB IU 2JE pllo 5 gs Ju Lag CL xrvr 
Aa Jb dr DP Pb Ba IL 
atag de 2 ho & dya) SAE B3 d 
Maa Ab Ip Op GA 33 ih mac dug hg 
AI Mag sp SG aa AB y bat agan KG 
Fa SN coal 23 15 sai Pa Cakaa za 


2373. Ya'gub menceritakan kepadaku, ia berkata, Ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Shalih, ia berkata, Ubaidullah berkata, 
“Aku tanyakan kepada Abdullah bin Abbas tentang mimpi Rasulullah 
SAW yang ia ceritakan. Ibnu Abbas lalu berkata, “Rasulullah SAW 


BM  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakang pengulangan hadits yang 


sebelumnya. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakang pengulangan hadits yang 
sebelumnya. 


2312 


121 — Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepadaku, beliau bersabda, “Ketika aku sedang tidur, aku 
melihat kedua tanganku dikenakan dua gelang emas, lalu aku 
mengaguminya sehingga mengkhawatirkannya, dan aku diizinkan maka 
aku meniupnya, lalu kedua gelang itu terbang, maka aku menakwilkan 
bahwa itu adalah dua pendusta yang akan keluar.” Ubaidullah berkata, 
“Salah satunya adalah Al Ansi yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman, dan 
yang satu lagi adalah Musailamah.”27 


31m 


Sanad-nya shahih. Ubaidullah adalah Ibnu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (8: 71-72 dan 12: 368-369) dari 
Sa'id bin Muhammad Al Jarmi, dari Ya'gub bin Ibrahim bin Sad, dari 
ayahnya, dari Shalih, dari Abdullah bin Ubaidah bin Nasyith, dia 
mengatakan: Ubaidullah bin Abdullah berkata, “Aku tanyakan kepada 
Abdullah bin Abbas” dst. Di dalam isnadnya dia menambahkan “Abdullah 
bin Ubaidah bin Nasyith Ar-Rabdzi” di antara Shalih dan Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah, dia seorang yang fsigah. Al Hafizh mengatakan di 
dalam Al Fath (12: 369): “Ada perbedaan pada Ya'gub bin Ibrahim di dalam 
Sanad-nya, An-Nasa'i mengeluarkannya dari Abu Daud Al Harani darinya, 
dari ayahnya dari Shalih, ia mengatakan, “Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah 
mengatakan." Ia menggugurkan (yakni tidak mencantumkan) Abdullah bin 
Ubaidah dari Sanad ini. Begitu pula yang dikeluarkan oleh Al Isma'ili dari 
jalur lain, dari Abu Daud Al Harani, dan dari riwayat Ubaidullah bin Sa'd bin 
Ibrahim, dari pamannya, yakni Ya'gub. Al Isma'ili mengatakan, “Kedua 
orang ini tsigah. Keduanya meriwayatkannya seperti itu.” Aku (Al Hafizh) 
katakan: Akan tetapi Sa'id adalah orang yang tsigah. Abbas bin Muhammad 
Ad-Dauri menguatkan riwayatnya dari Ya'gub bin Ibrahim. Abu Nu'aim 
mengeluarkannya di dalam Al Mustakhraj dari jalurnya.” Maksud Al Hafizh 
adalah menguatkan riwayat Al Bukhari yang mengandung tambahan 
“Abdullah bin Ubaidah” di dalam isnadnya. Tapi menurutku, bahwa riwayat 
Abu Daud Al Harani dan Ubaidullah bin Sa'd dari Ya'gub lebih kuat, karena 
Imam Ahmad menyamai keduanya dalam hal menghilangkan “Abdullah bin 
Ubaidah” dari isnad. Walaupun Sa'id Al Jarmi, gurunya Al Bukhari, dan 
Abbas bin Muhammad Ad-Dauri dinilai #sigah, namun keduanya tidak lebih 
tsigah daripada Imam Ahmad dan tidak lebih hafizh daripadanya. Lain dari 
itu, riwayat ini pun dikuatkan oleh dua perawi yang tsigah. Shalih bin Kaisan 
adalah seorang tabi'in yang cukup dikenal. Ia pernah berjumpa dengan Ibnu 
Umar dan Ibnu Az-Zubair, serta mendengar dari para tokoh tabi'in, di 
antaranya adalah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Kemungkinanya ia 
juga mendengar hadits ini darinya dan juga dari Abdullah bin Ubaidah, lalu 
ia meriwayatkannya dari dua jalur. Lihat mugaddimah Al! Fath (413). 
Perkataan Ibnu Abbas, “Dzakara lii Rasulullah SAW, gaala (Rasulullah 
SAW menceritakan kepadaku, beliau berkata)” di dalam riwayat Al Bukhari 
dicantumkan dengan kalimat, “Dzukira lii anna Rasulullah SAW gaala 
(Diceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan)” Al Hafizh 
berkata (8: 72), “Demikian yang dicantumkan disana, yaitu dengan dhammah 
pada huruf dzaal pada kata dzukira dalam bentuk majhul (intransitif). Telah 


Musnad Imam Ahmad -— 


He taun ta. Pada as 

Aa AJ IE IL gp gi Ci Loan SIS VE 
Sa aa ae Ole op AS AL AA 
SA ale Sah KE an TP EA ge) Ab 
S8 Igpan KAS tam WE AN JB cad GP SN AR) 


EN NN dn Ang Pe PA SE MAAN Kapat KAN IN AN PO 2 
KA GA JB ME SAN anu Se JW Kan) Ale do 
By hg EL sp UB ALI ae Yi LAS cap 326 


dijelaskan dari hadits bab ini yang sebelumnya,bahwa yang menyebutkan 
kepadanya adalah Abu Hurairah.” Maksudnya adalah hadits Nafi” bin Jubair 
dari Ibnu Abbas (8: 70), di sana dicantumkan: “Ibnu Abbas berkata, “Lalu 
aku tanyakan tentang ucapan Rasulullah SAW: Sesungguhnya akan 
diperlihatkan kepadamu apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Maka Abu 
Hurairah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW mengatakan." dst.” 
Namun dalam riwayat Al Musnad di sini, aslinya tidak ada kata “anna” 
(bahwa), sehingga jelaskan kata “dzakara” adalah berbentuk ma'lum 
(transitif). Yang tampak dari konteks hadits Nafi” bin Jubair, bahwa Ibnu 
Abbas menyaksikan kisah tersebut, yaitu kisah tentang datangnya 
Musailamah dan juga dia telah mendengar ucapan Rasulullah SAW 
“Sesungguhnya akan diperlihatkan kepadamu apa yang telah diperlihatkan 
kepadaku”, lalu dia menanyakan ucapan itu kepada Abu Hurairah. 
Kemungkinannya bahwa dia mendengar tentang mimpi itu langsung dari 
Rasulullah SAW, lalu dia menceritakannya dari dua jalur, dan pernyataannya 
di sini, bahwa Rasulullah SAW menceritakan kepadanya, itu menegaskan 
yang itu. Tadi kami telah mengunggulkan riwayat Imam Ahmad terhadap 
riwayat Sa'id Al Jarmi, gurunya Al Bukhari. Karena riwayat Ahmad lebih 
kuat secara isnad dan matan (isi berita). 4! Ansi adalah Al Aswad Al Ansi 
(dengan nuun), namanya adalah Ablah bin Ka'b, dia seorang dukun tukang 
tenung yang memperlihatkan kepada mereka hal-hal yang menakjubkan, 
demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ath-Thabari. Dia dibunuh oleh 
Fairuz Ad-Dailami pada tahun 11 Hijriyah. Fairuz adalah seorang Sahabat 
dari Yaman, dari keturunan para bangsawan dari Persia, yaitu yang dikirim 
oleh Kisra untuk membunuh raja Habasyah. Lihat 4/ Ishabah (5: 214) dan 
Tarikh Ath-Thabari (3: 188 dan setelahnya). Fafazhi tuhumaa, menurut Ibnu 
Al Atsir: “Demikian yang diriwayatkan, yaitu dalam bentuk muta'addi 
(transitif) yang mengandung makna, karena kata ini mengandung makna 
mengagungkan dan merendahkan. Sedangkan yang bisa digunakan adalah 
fadha 'tu bihi dan minhu. Makna hadits ini akan dikemukakan pada hadits no. 
8232, 8441 dan 8511, dan dari hadits Abu Sa'id juga pada no. 11839. 


| — Musnad Imam Ahmad 


Sp BA diah aeh J ipa de Ko Iyo 
de So Wp IE 6 mop Ie cab ae 
Pata 


WE 3d Ig 3 AI 55 HP JB AL yeh ak es 


BI ag BI Ke OS Up CR in Ljm SES 


$ Pala et Je Ios 
and at 


2374. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Shalih, ia berkata, Ibnu Syihab berkata, Abdullah bin 
Ka'b bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan 
kepadanya: Bahwa Ali bin Abu Thalib keluar dari tempat Rasulullah 
SAW ketika beliau sakit yang akhirnya wafat, lalu orang-orang berkata, 
“Wahai Abu hasan, bagaimana khabar Rasulullah SAW?” Ali menjawab, 
“Alhamdulillah beliau sudah sembuh.” Ibnu Abbas menuturkan, “Lalu 
Abbas bin Abdul Muththalib meraih tangannya kemudian berkata, “Demi 
Allah, tidakkah engkau lihat? Sesungguhnya Rasulullah SAW akan wafat 
dalam sakitnya ini. Sungguh aku mengetahui wajah-wajah Bani Abdul 
Muththalib ketika menjelang kematian. Mari kita menemui Rasulullah 
SAW, lalu kita tanyakan kepada siapa perkara (kepemimpinan) ini akan 
diserahkan? Jika kepada (orang) kita, maka kita tahu itu, dan bila selain 
kita, maka kita bicara dengannya sehingga mewasiatkannya kepada kita.” 
Ali menjawab, “Demi Allah. Bila kita memintanya kepada Rasulullah 
lalu belias menolak, maka selamanya orang-orang tidak akan 
memberikannya kepada kita. Karena itu, demi Allah, aku tidak akan 


pernah menanyakannya?.” 27 


Y dng aed DASI UU Y Gi 


23  Sanadnya shahih. Abdullah bin Ka'b bin Malik Al Anshari adalah seorang 
warga Madinah dan seorang tabi'in yang #sigah. Ayahnya adalah Ka'b bin 
Malik, salah seorang di antara tiga orang yang meninggalkan jihad kemudian 
Allah menerima taubat mereka. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di 
dalam At-Tarikh (5: 227) dari Shahih Al Bukhari dari jalur Az-Zuhri, dan ia 
mengatakan, “Al Bukhari meriwayatkannya sendirian.” Lihat hadits no. 
1935. 


Musnad Imam Ahmad — 


Le A3 e IN ES Li Cik .yrVe 


A8 Hy KE) Ta pai af AD 3 3 3 Pan 


Pemai, Lemah ea ea nian 


Se pen Sus Paper Aa 53 an TI 


GA MAS IG benak FB Ai gn gi S3 
s5. 


abg ES ga GA Ol ol gi Gp oi AN 
Wa ng dp bo ba Ja 19 ala la Pra 


SA Pan Aja tg 
2375. Ya'gub menceritakan kepada kami, putra saudaraku Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, Urwah bin Az-Zubair 
menceritakan kepadaku, bahwa Al Miswar bin Makhramah dan 
Abdurrahman bin Abdul Oari menceritakan kepadanya, bahwa keduanya 
mendengar Umar bin Khaththab berkata, “Aku mendengar Hisyam bin 
Hakim bin Hizam membaca” lalu ia menyebutkan hadits. Muhammad 
berkata, “Dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud 
menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya: 
Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS membacakan huruf 
kepadaku, lalu aku mengulanginya. Aku masih terus minta ditambah dan 
ia menambah, hingga sampai pada tujuh huruf,” 35 


ks Poo ke 


Jb esp A3 yi AA ES Lah Cb ra 


2.00 yh oeh 


Gi IE PE taka Bj tan YA gal 


289 Kedua isnadnya shahih. Sebenarnya ini adalah dua hadits dengan dua isnad. 
Pertama adalah hadits Umar bin Khaththab, telah dikemukakan secara 
panjang lebar dan secara ringkas di dalam musnadnya, yaitu pada no. 158, 
277, 278, 296 dan 297. Yang kedua adalah hadits Ibnu Abbas. Al Miswar bin 
Makhramah bin Naufal Az-Zuhri dan ibnunya “Asy-Syifa” saudari 
Abdurrahman bin Auf, adalah golongan kecil sahabat. Hadits Ibnu Abbas 
diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (6: 222 dan 9: 20-21). Hadits Umar juga 
diriwayatkan oleh Al Bukhari (9: 21-23). 


Ls) — Musnad Imam Ahmad 


Ba da An In ca de BA Ai VA 65, 
Bg Ji ia ya GA - 5 
ag lan Ko Say M3 AI Ga kta Cip R3 
2376. Ya'gub menceritakan kepada kami, putra saudaraku Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Ubaidullah 
bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu 
Abbas berkata, “Aku datang ketika aku telah baligh, aku berjalan 
mengendarai keledai betina, sementara -saat itu- Rasulullah SAW sedang 
shalat mengimami orang-orang, yakni hingga aku melintas di depan 
sebagian shaf pertama, kemudian aku turun darinya, lalu keledai itu 


merumput, kemudian aku masuk ke dalam shaf bersama orang-orang di 
belakang Rasulullah SAW.” 276 


Png 5... 


El BEA oi Lp dl Hi Laka Es xv 


pa 3602 


Gi Ae Pl Kb Abd ae gi pa 
Fan da Ja Dn VAL iga be -J6 
Se ng aan -J6 Kb Ia 
33 SE oa 3 Les G3 re) Jah Bg Tn 


ap II TARN Ia JO SA Kana op aa ta jas 


990 05 an. 


uh, bla SES has Pra banar US 33 aa S Ody or 
Apa aki dah Bad Co pl, dia Ao da3 
Ed La 3 Aja Li Ula La a33 kal Pj S4 63 


"1.9. 


In san Bas JB catat Laki 2 Pe ja ea 


2370  Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 1891. Lihat pula 
hadits no. 2295. 


Musead Imam Ahmad — (ESA | 


Dona Gang . P - PAN MEN) 
JB IG BII Ga ap Aa Ya do) SEM lte 
P, 2 Ba et An ag Pa x 
Sa ja dy IE Ko AI Ig) GAP SAE dan IT, 
OS aa dip Ai TIU AA OS LAN IA NY) Ih C9 AA 

2 A.A 2 y . & 
GA Hg eat Se A Jan Ap JR UN yA GI 
2377. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Muhammad bin Amr bin Atha' 
bin Abbas bin Algamah saudara Bani Amir bin Luai menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “Aku menemui Ibnu Abbas di rumah Maimunah 
istri Nabi SAW, yang mana esok harinya adalah hari Jum'at. Maimunah 
telah berpesan kepadanya tentang itu, yang mana bila selesai shalat 
Jum'at dihamparkan untuknya di dalamnya, kemudian ia berpaling 
padanya dan orang-orang pun duduk padanya. Kemudian seorang laki- 
laki bertanya tentang berwudhu setelah memakan makanan yang disentuh 
api (dimasak dengan api), dan aku mendengarkan. Lalu Ibnu Abbas 
mengangkat tangannya ke matanya, saat itu penglihatannya sudah kabur, 
ia berkata, “Kedua mataku ini dulu dapat melihat, aku melihat Rasulullah 
SAW berwudhu untuk shalat Zhuhur di salah satu kamarnya, kemudian 
Bilal memanggil untuk shalat, maka beliau pun bangkit keluar. Tatkala 
berdiri di pintu kamar tersebut, beliau menjumpai hadiah berupa roti dan 
daging yang dikirimkan oleh sebagian sahabatnya untuk beliau, maka 
Rasulullah SAW kembali bersama orang-orang yang bersamanya, lalu 
—hadiah- itu diletakkan di dalam kamar tersebut. Kemudian beliau makan 
dan mereka pun makan bersama beliau. Selanjutnya Rasulullah berdiri 
bersama orang-orang yang bersamanya menuju shalat. Tidak ada seorang 
pun di antara mereka yang bersama beliau yang menyentuh air. 
Kemudian beliau shalat mengimami mereka.” Ibnu Abbas memang masih 
ingat di masa akhirnya tentang apa yang dilakukan oleh Rasululah 
SAW.27 


ongb 5 (aah Cs & Pj BIS EL .YYVA 


237 


Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2341 dan penjelasan kami terhadap At- 
Tirmidzi (1: 119-122). 


“— Musnad Imam Ahmad 


ba Ka Ke ant NAS Ba NO EP SA LT aa ia Fa 
IN Say Bb JB AS ol gp AS LP shi Ul ea 
na Ar Sa 
SE SN S3 AS can SE lh AP Si lo 
2378. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Ibrahim 

bin Thahman menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza' 
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


“Rasulullah SAW thawaf di atas untanya. Setiap kali mencapai rukun 
beliau berisyarat kepadanya sambil bertakbir.”278 


P so” Lan ae 
Pi Heh Kap Gt ES Layak CAS NTVA 
.. ng A ita 2 
PA PE Kraga K Nani II PL aa Ab NUN Ge 
g Dag es ka Te ae aa 
Ie ip lg de lo Iyan HP 
2379. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag: Al Hajjaj bin Arthah 
menceritakan kepadaku, dari Atha' bin Abu Rabah, ia berkata, aku 
mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW wafat ketika aku telah 
dikhitan.”27 


do ih 


Ba Ba op KS pd Cia Login Gl NYAN 
Ia AG ka Koi 0 AA ang M 
AG di Kari Gp ali ai pe de Jr 


Mesh are St 


dng aa Io Ir mh YP di 3 ama 


28 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2118. 

29  Sanadnya shahih. Disebutkan di dalam Al Ishabah (4: 90), bahwa hadits ini 
terdapat di dalam Ash-Shahih. Kemungkinan yang dimaksud adalah Shahih 
Muslim. Lihat hadits no. 2283. 


Musnad Imam Ahmad — 


IE toiaab 5 ab ala SA Ala OS am GE 
23 AA 2 Ata sate Ran Men NN RAN - 
SAR la dh da Ko dj Je Us 


Bat Aa en ea Ra San Bag 
ae Ad ng db Ijah Ja Sab ale HA 
BMA ANALIS ae JA JS GA 18 SEA JB Ala 


Id Ag dad VI MLS yp Dias Wo alba ya Tale, 
AA An M5 De Ta dy aah In BIAN JG cad ng C3 
In mai 08 nah DE Sp uk bag ye 
otak atasan ang Sp, ae Kan dis ud 


» dag 


VA AS GA IN aa dbs oh Hn BAY dang tani 
BA DI 1 Ta BAG 1G da Kala IG daa boa 
KISS NjkaN ia dia shah da dag Gs pg 
kah Tap UNI ag Si Jak B Je ga gada 1g 
Kp JS MAN AG IN rah ah Ha EP 
Ia Pan Papa Sa dag 
pai oi PA cl TA er ea taat ca 


s3 
8. 


Ie ia 5 
3 Bila Oh id ian gl ala Bi Je “1 dya Ia cayag 
bai ciki s6 omi IS JB Adi YEN semak 
Sah Et 4 Bu TN EN YSS ui beta 
Oa AA RI PA dlm G “j6 Ke, Su 


S8 ya Yu VE A3 Ati Uh, 


— Musnad Imam Ahmad 


| 


Ie In BA a KO Yo YG CA 2g -JB 
Yofaet J5 aa Cah Gina ds de Ii Ear 
pon ggan pah ana “. 


Ka pn Hen Meta Ip dd Uja YNA yA | 


PA Le cd Ap II ea PE 0 SA Lag oto Iya 


"#... 


Bal MA AO IE LA WAY JR arab ah 


Ap Ka ip JAN Pp 


2380. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, Muhammad bin Al Walid bin 
Nuwaifi” menceritakan kepadaku, dari Kuraib maula Abdullah bin 
Abbas, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Bani Sa'd bin Bakr 
mengirim Dhimam bin Tsa”labah sebagai utusan kepada Rasulullah 
SAW, lalu ia pun datang kepada beliau. Dia merundukkan untanya di 
pintu masjid lalu mengikatnya, kemudian ia pun masuk masjid, 
sementara Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya. 
Dhimam adalah seorang laki-laki berambut lebat yang dikepang dua. Dia 
menghampiri hingga berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya, lalu berkata, 'Siapa di antara kalian putra Abdul 
Muththalib?” Rasulullah SAW menjawab, “Akulah putra Abdul 
Muththalib.' Dia berkata lagi, “Muhammad?” Beliau menjawab, “Benar. 
Dia berkata lagi, “Putra Abdul Muththalib! Aku akan bertanya kepadarnu, 
dan aku serius dalam bertanya, maka janganlah engkau merasa 
tersinggung!” Beliau menjawab, “Aku tidak akan tesinggung. Silakan 
tanyakan apa yang engkau kehendaki” Dia berkata lagi, “Aku 
persaksikan engkau kepada Allah Tuhanmu, Tuhan orang-orang 
sebelummu, dan Tuhan siapa pun setelahmu. Benarkah Allah telah 
mengutusmu kepada kami sebagai rasul?” Beliau menjawab, 
“Allahumma, ya.” Dia berkata lagi, “Aku persaksikan engkau kepada 
Allah Tuhanmu, Tuhan orang-orang sebelummu, dan Tuhan siapa pun 
setelahmu. Apakah Allah telah memerintahkanmu agar engkau 
memerintahkan kami menyembah-Nya semata, tidak mempersekutukan- 
Nya dengan sesuatu pun,dan agar kami meninggalkan sekutu-sekutu yang 
biasa disembah oleh para leluhur kita bersama-Nya?” Beliau menjawab, 


Musnad Imam Ahmad — 


“Allahumma, ya.” Dia berkata lagi, “Aku persaksikan engkau kepada 
Allah Tuhanmu, Tuhan orang-orang sebelummu, dan Tuhan siapa pun 
setelahmu. Apakah Allah telah memerintahkanmu agar kami 
melaksanakan shalat yang lima ini?” Beliau menjawab, “Allahumma, ya. 
Kemudian ia menanyakan tentang kewajiban-kewajiban Islam satu per 
satu, yaitu zakat, puasa, haji dan syari'at-syari'at Islam semuanya, dia 
mempersaksikan beliau kepada Allah pada setiap kewajiban itu 
sebagaimana yang sebelumnya, hingga setelah selesai ia berkata, 
“Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag selain 
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku 
akan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dan menjauhi apa yang 
dilarang. Kemudian aku tidak akan menambahi dan tidak pula 
mengurangi.” Setelah itu ia berbalik menuju untanya, setelah ia beranjak, 
Rasulullah SAW bersabda, “Bila Si kepang dua ini benar, niscaya ia 
masuk surga.” Kemudian laki-laki itu menghampiri untanya, lalu 
melepaskan ikatannya, kemudian ia berangkat hingga sampai kepada 
kaumnya, lalu mereka pun mengerumuninya, dan yang pertama kali 
diucapkannya adalah, “Sialan Lata dan “Uzza!” Kaumnya berkata, “Huss 
Dhimam! Hati-hati terhadap si sopak dan si buntung! Hati-hati terhadap 
si gila!” Dhimam berkata, “Celaka kalian. Demi Allah, sungguh keduanya 
itu tidak dapat mendatangkan madharat dan tidak pula manfaat. 
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengutus seorang rasul dan 
menurunkan kitab kepadanya untuk menyelamatkan kalian dari apa yang 
kalian berada di dalamnya. Dan, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan yang hag selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, 
dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Sungguh aku 
datang kepada kalian dari sisinya dengan membawa apa yang 
diperintahkan kepada kalian dan apa yang dilarang pada kalian”.” Ibnu 
Abbas melanjutkan, “Demi Allah, sejak hari itu, tidak ada seorang pun 
yang mendatanginya, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali dia 
memeluk Islam.” Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, “Kami tidak pernah 
mendengar utusan suatu kaum yang lebih utama daripada Dhimam bin 
Tsa'labah.”?280 


180  Sanadnya shahih. Telah dikemukakan secara ringkas dengan isnad ini pada 
no. 2254. Riwayat yang panjang ini disebutkan di dalam Sirah Ibni Hisyam 
(943-944) sebagaimana telah kami isyaratkan di sana. Diriwayatkan juga 
secara ringkas oleh Ibnu Sa'd (1/2/43-44) dari Al Wagidi, dari Abu Bakar bin 


— Musnad Imam Ahmad 


Kam Bia BA gd pdl SAS Layak UMS YAN 


PAN An A2 TTS NAN ai TIN S TEA 

Apa 0S ca Ip Bap or SP 

2381. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 

kepada kami, dari Ibnu Ishag, Muhammad bin Al Walid bin Nuwaifi' 

maula keluarga Az-Zubair menceritakan kepadaku. Lalu dikemukakan 
secara ringkas.?"' 


1333 BA yi op al Sa Laik GAS NYAY 

Appa Jp be pub opa Ja 
ae gd Sarat Das Y Ipad Do LS LG Ban 
Je dgn an in Tanba Ha Li EN SA 
de A Io Ai Iso 8 - dab Ka aan lah de & 


Abdullah bin Abu Sabrah, dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namr, dari 
Kuraib, dari Ibnu Abbas. Al Jald (dengan fathah pada huruf jiim dan sukun 
pada huruf laam) artinya kuat lagi keras. Al asy'ar artinya berambut banyak 
atau panjang. Dzaa ghadiiratain yakni mempunyai dua pintalan rambut. Pada 
naskah (z1 dicantumkan “Ghariratain”, dengan huruf raa" sebagai ganti 
huruf daal. Ini kesalahan tulis. A/ 'agiishah juga bermakna pintalan rambut, 
yaitu rambut yang dianyam sebagai pintalan (kepangan). Pada naskah (r) 
dicantumkan “Wa asyhadu anna sayyidanaa muhammadan rasuulullaah” 
(dan aku bersaksi, bahwa pemimpin kami, Muhammad, adalah utusan Allah), 
kata “Sayyidanaa” tidak tercantum pada naskah (51 dan tidak pula pada 
Sirah Ibni Hisyam. Sementara Rasulullah SAW adalah pemimpin kita dan 
pemimpin semua manusia, ayah dan ibuku tebusannya. Namun menambahi 
nash yang dicontohkan tidak diperbolehkan, dan tambahan ini diyakini dari 
para pencatatnya. Ucapan Dhimam “Bi'satil laata wal 'uzzaa” (sialan lata 
dan “uzza), merupakan ungkapan (kekecewaan) yang biasa digunakan oleh 
orang-orang Arab. 

281  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya, yaitu 
hadits no. 2254 yang telah latu. Ya'gub bin Ibrahim menceritakan hadits ini 
kepada Imam Ahmad dengan dua bentuk dari satu isnad, yaitu secara ringkas 
dan secara panjang, lalu kami mencantumkan keduanya. Ini menambah nilai 
amanah dan tsigah-nya beliau semoga Allah meridhai dan merahmatinya. 


Musnad Imam Ahmad — 


” 3  laaa a pan 2 Era R5 aa aa Wa PNP: 
In Ko 8 In BB ea UBS ad Kh la 
PON ... Pa Pra Pen San SY ae 
mia 3 When TAS) SOP Ma AAU peka AE 


goo 222i 


in 1S Udit ON #83 IA JI UNAS Sab 0 Aa 
8, 2 any . 25 - 
Anta india da le IM dsn Hai pd 
2 , , .- . 5: 
bale HE drama UG NAS Gp Kala paha Al 3 
P. - ANA Ge Gene NET Son 
MW plg Ie AN Iko Al Iya Aa 
2382. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kami, dari Ibnu Ishag, Daud bin Al Hushain maula Amr bin Utsman 
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Tidaklah shalat khauf itu kecuali seperti shalat para 
petugas jaga kalian sekarang di belakang para imam kalian, hanya saja 
dilakukan secara bergantian. Satu kelompok berdiri, mereka (ikut shalat) 
bersama-sama Rasulullah SAW, dan satu kelompok sujud bersama 
beliau. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, dan kelompok yang tadinya 
berdiri melakukan sujud sendiri-sendiri, kemudian Rasululah SAW 
berdiri dan mereka semua ikut berdiri bersama beliau, lalu beliau ruku 
dan mereka semua pun ruku bersama beliau, kemudian beliau sujud, dan 
mereka yang tadi (pada raka'at pertama) berdiri, ikut sujud bersama 
beliau, sementara kelompok lainnya yang tadi (pada raka'at pertama) 
sujud bersama beliau tetap berdiri. Ketika Rasulullah SAW duduk 
bersama mereka yang sujud di akhir shalat mereka, maka kelompok yang 
tadinya berdiri pun sujud sendiri-sendiri, kemudian mereka semua duduk, 
lalu bersama-sama Rasulullah SAW mereka semua salam.” “" 


282  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (1: 228) dari 
Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim, dari pamannya, dari ayahnya, dari Ibnu 
Ishag, namun ada sedikit peringkasan. Diriwayatkan pula oleh Al Baihagi (3: 
258-259) dari jalur Abu Al Azhar dari Ya'gub. Lihat hadits no. 2063. Al 
'Ahras adalah petugas ji (semacam satpam). Ucapan perawi “Wa hum 
jam'un” pada naskah (1) dicantumkan “Wa hum jamii'an” seperti pada 
riwayat An-Nasa'i, dan dalam riwayat Al Baihagi dicantumkan “Wa hum 
jamii'un”. Ucapan perawi “Fasajada ma'ahu al-ladziina kaanuu giyaaman 
awwala marratin”, kami cantumkan dari naskah (5), An-Nasa'i dan Al 


— Musnad Imam Ahmad 


- 


Pn 


CAN IS Ba yi op gl BAE yak CAL NYAY 


An Igag ROE AS yi Kla H3 J3 UI ab 5 
en at In ga La KR Aren AI 
Bola Saga Pola KASI G3 Nala 2 polo ANE Al lo 
Fa | ng bs daa Ta G2 - Pat be, 
Sg AA EP AE AJB IS ya Ip MASA 
3 jne 4 Ef, “ 
2383. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Az-Zuhri menceritakan kepadaku:- dari 
Thawus Al Yamani, ia berkata, aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Mereka 
menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Mandilah kalian pada 
hari Jum'at dan basuhlah kepala kalian, walaupun kalian tidak junub, 


dan kenakanlah minyak wangi. Ibnu Abbas berkata, “Tentang minyak 
wangi, aku tidak tahu, adapun tentang mandi, itu benar.””233 


Lo Ab. 


ae P « 
Kaka Pia BA Go ad EA Lah CSS ATA 
2nd Maa BT alan an maa den aa 
Kay AN J SP Bp RP Iabeny EPA Jas Oi 
GTA Na en Le: oh 0 Tao cehea. ine 
SIB AE BAP PA MAL Ip AP Pai 
BS HJ Ia at ag SP So Ir ah 
2384. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Salamah bin Kuhail Al Hadhrami dan 
Muhammad bin Al Walid bin Nuwafi” maula keluarga Az-Zubair 


Baihagi, sedangkan pada naskah (r) dicantumkan dengan mengakhirnya 
kalimat “Ma'ahu” setelah “Kaanuu”. 

243  Ganadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (2: 210-211) dari jalur 
Syw'aib dari Az-Zuhri, dan (diriwayatkan juga) secara ringkas dari jalur Ibnu 
Juraij dari Ibrahim Ibrahim bin Maisarah, keduanya dari Thawus. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana dikemukakan Al Oasthalani (2: 
135). 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepadaku, keduanya menceritakan kepadaku dari Kuraib 
maula Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Aku 
melihat Rasulullah SAW shatat pada malam hari dengan mengenakan 
baju hadhrami yang diselimutkan (yang membungkusnya), tidak ada 
pakaian lainnya (selain itu yang beliau kenakan).”284 


PA SA PE Ha SPA SI PAN SATA AN NN SANA - 
Ie Io II Igag Hp IS IG ee yi DI IG Ae 
03 Alasng ATA CS Kn NN Gile A5 YA oabah aja dag 
Aa PI Jia 
2385. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Husain bin Abdultah bin 
Ubaidullah bin Abbas menceritakan kepada kami, dari Ikrimah mawla 
Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW pada hari saat turun hujan, beliau menghindari tanah 
ketika sujud dengan menggunakan kain di atasnya, beliau 
menempatkannya di bawah kedua tangannya untuk menyentuh tanah 
ketika sujud.” 285 


AA JB Ba yi Pul Cab bajak ES YAN 


2 ... 05 oo. be... any 02 Son ber 
GA da ae AA rae Dp sy (9 Bentak 2 meat Jp 


. 


Ga Jon ke 
GS GTA La GAN ASI ieta jadh JS ES 


BM  Ganadnya shahih. Lihat hadits no. 2320. 
2385 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Al Husain bin Abdullah. Hadits 
ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2320. Lihat pula hadits no. 2384. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe a— K5 —— 


Dj JT Ta IL TAI Ab TAN SI G3 INI 


BI SAS Bapa ns IPK AH 


2386. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Al Abbas bin Abdullah bin 
Ma'ban bin Abbas menceritakan kepadaku, dari sebagian keluarganya, 
dari Abdullah bin Abbas, bahwa ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW, 
h dalam shalat dua raka'at yang dilakukan sebelum shalat Subuh, beliau 
| membaca Fatihatul Our'an (surah Al Faatihah) dan dua ayat dari akhir 
surah Al Bagarah pada raka'at pertama, sedang pada raka'at kedua beliau 
membaca Fatihatul Ouran dan ayat dari surah Aali “Imraan: 
“Katakanlah, “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat 
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu” (Os. 
Aali Imraan (3): 64) hingga akhir ayat. 286 


BEA ap AA gl CI AI 2 AK Ci .NYAV 
IE MET PAP Sp Ie PA 33 
2386 


Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya nama orang yang 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Abbas bin Abdullah bin Ma'bad bin Abbas 
adalah seorang yang 1sigah. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang 
lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (4/1/8) 
dan menukil dari Ibnu Uyainah, dia mengatakan, “Dia (Abbas) adalah 
seorang yang shalih.” Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi di dalam Ad-Dur Al 
Mantsur (1: 379) dan disandarkan kepada Abu Ya'la saja. Sementara Al 
Haitsami tidak menyebutkannya di dalam Majma' Az-Zawaid, mungkin 
sudah merasa cukup dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang lalu, 
yaitu yang diriwayatkan dengan dua isnad (hadits no. 2038 dan 2075). 
Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 201-202) dengan dua isnad juga dari jalur 
Utsman bin Hakim dari Sa'id bin Yasar dari IbnuAbbas: “Adalah Rasulullah 
SAW, dalam shalat dua raka'at fajar, beliau membaca 'guuluw amannaa 
| bilaahi wa maa unzila ilainaa” dan ayat yang terdapat di dalam surah Aali 
“Imraan: "ta'aalau ilaa kalimatin sawaain bainaa wa bainakum' (Os. Aali 
La “Imraan (3): 64) al aayah.” Ayat pertama adalah ayat 136 dari surah Al 
Bagarah. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 487), Al Mundziri 
menyandarkannya juga kepada An-Nasa'i. Kedua hadits ini saling mendekati, 
tampaknya bahwa perawi yang tidak diketahui ini adalah keliru dalam 
mengemukakan salah satu ayat tadi. 


Musnad Imam Ahmad — 


an gai BE AA sak Alang aa Gi 5 Gi 


gs 


Saba dan Ja Ia IS JB dinas VA Ge Op 
LIB Saat pala PAT: 1I8 ae ab JB gb as 


03 prreng! :Ju data 2 an Sat uk wp -J6 (ea 


0 


KY re Saba ai HE 


2387. Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag: Daud bin Al 
Hushain menceritakan kepadaku, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rukanah bin Abd Yazid saudara Bani 
Muththalib mentalak istrinya tiga kali dalam satu majlis (yakni dalam 
satu termin obrolan), lalu ia merasa sedih terhadap istrinya itu.” Ibnu 
Abbas menuturkan, “Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 
“Bagaimana engkau mentalaknya”” dia menjawab, “Aku mentalaknya 
tiga.” Beliau bertanya lagi, “Dalam satu majlis?” Ia menjawab, “Ya” 
Beliau pun bersabda, “Sesungguhnya itu adalah satu. Rujuklah ia bila 
engkau mau." Maka dia pun merujuknya.” Karena itulah Ibnu Abbas 
berpendapat bahwa thalak itu adalah pada setiap kali masa suci. 21 


0. ane 


Bab Layiki Sab NYAA 


3817  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Adh-Dhiya' di dalam Al 
Mukhtarah sebagaimana yang dikutip oleh Ibnul Gayyim di dalam Ighatsat 
Al Luhfan (158). Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'ta sebagaimana disebutkan 
oleh Asy-Syaukani (7: 17-18), dan diriwayatkan juga oleh Al Baihagi 
sebagaimana dicantumkan di dalam Ad-Dur Al Mantsur (1: 279). Menurutku, 
hadits ini merupakan salah satu pokok di antara pokok-pokok syari'at 
mengenai thalak. Hadits ini menunjukkan, bahwa perbedaan antara terjadinya 
thalak tiga yang dilontarkan sekaligus dan tidak terjadinya adalah tergantung 
pengulangan yang mentalak, yakni mentalak sekali, kemudian sekali lagi, 
kemudian yang ketika di masa iddah, baik dalam satu majlis ataupun 
beberapa majlis. Dan juga, bahwa perbedaan tentang sifat talak dengan 
angka, seperti ucapan “Talak tiga”, karena sifat ini salah dari segi bahasa dan 
batil secara logika. Aku telah menjelaskannya dan menjabarkannya dalam 
bukuku, “Nizham Ath-Thalag fi Al Islam” (hal. 39 dan setelahnya). 


—— Musnad Imam Ahmad 


Ge 


. 0 .otso” 


PEP PE AN dp se yap MG Jala 
Sate Ip La oi Fa ipb, de 2 Is Ju 16 


“1 


Sa ai 3g Ujak & At an, Je ja 
Ea 3 Ip Jas Ae Sab MAS 2 IE 


.... Pad 


Urpy Bu Sa Sat GS Say peran Hb 1S 
SA SE ag PAR Sd AA Ga Ly Doi 
HR Aa Ja PM Pb ak Hah ul ia pa 

Ep Ep ja 3 aah SS) AA 9 


2388. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ishag: Isma'i! bin Umayyah bin Amr bin Sa'id 
menceritakan kepadaku, dari Abu Az-Zubair Al Makki, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ketika saudara-saudara kalian 
gugur di medan Uhud, Allah Azza wa Jalla menjadikan roh-roh mereka 
di tenggorokan burung hijau, ia mendatangi sungai-sungai surga untuk 
makan dari buah-buahannya dan kembali pada lampu-lampu emas 
dalam naungan Arsy. Ketika mereka mendapatkan lezatnya minuman 
dan makanan mereka serta baiknya tempat kembali mereka, mereka 
berkata, “Duhai sekiranya saudara-saudara kami mengetahui apa yang 
diperbuat Allah bagi kami, tentulah mereka tidak akan irit dalam jihad 
dan tidak akan lari dari perang.' Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, 
“Aku akan menyampaikan (itu) dari kalian”” Lalu Allah Azza wa Jalla 
menurunkan ayat-ayat ini kepada Rasul-Nya, “Janganlah kamu mengira 
bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka 
itu hidup.” (Os. Aali “Imraan (3): 169). 28 


28  Sanadnya shahih. Ibnu Katsir mengutipnya di dalam At-Tafsir (2: 290) dan 
menyebutkan, bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, Al Hakim 
dan Ibnu Jarir. Dia juga menyebutkan, bahwa pada riwayat lainnya yang 
dikemukakan Abu Daud dan Al Hakim dicantumkan, “Dari Isma'il bin 
Umayyah, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan”, ini lebih valid. Maksudnya adalah tambahan “Sa'id bin Jubair” 
di dalam isnadnya, yakni riwayat yang berikutnya setelah ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


He. La. 


PP Ia HR EA A3 gi On Ea NYA 


“4 


PP pan DE SE Ag 1 Ja 1 Bala af aa 
Aap ain Jep AAN 


2389. Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, 
Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Isma'it bin Umayyah, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'ib bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, seperti itu. 289 


/ 
S3. JG SEX | es Kis ya, 
tu # & sak 


SPA GAN ad Ap sapna Ip beta ga 5 Lay 
Pa ag dea Ken da J6 1G 


anlo0 of2 20 2 ee, e 


an Em Ay me HA ab 3 db DG 


2390. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Al Harts bin Fudhail Al Anshari 
menceritakan kepadaku, dari Mahmud bin Labid Al Anshari, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Para syuhada berada di 
dalam awan bercahaya, yaitu sungai di pintu surga, dalam kubah hijau, 
rizki mereka keluar kepada mereka dari surga pada pagi dan sore 
hari 239 


288  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits yang 


sebelumnya. Kami telah mengisyaratkannya di sana tentang riwayat ini. 
Kemungkinan Abu Az-Zubair mendengar hadits ini dari Ibnu Abbas dan 
Sa'ib bin Jubair, lalu dia meriwayatkannya dari dua jalur, dan keduanya 
Shahih. 

28 Sanadnya shahih. Al Harts bin Fudhail Al Anshari adalah seorang yang 
Isigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A! Kabir (1/2/277). Hadits ini dikutip 
oleh Ibnu Katsir di dalam A4t-Tafsir )2: 292) dari Al Musnad, dan dia 
mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya sendirian.” Kemudian ia 
menyebutkan, bahwa Ibnu Jarir juga meriwayatkannya dari jalur Ishag, dan 
dia mengatakan, “Isnadnya japyid." Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' 
Az-Zawaid (5: 298), penulisnya menyandarkannya juga kepada Ath- 


— Musnad Imam Ahmad 


PN Ta 


HIP SAN Bb ai Pi EA Laga IS ATA 


PIA Ina 


aa OA aa aa WAP AN 
:J84 3 da pala :J85 AR 3 
Sig IP sai AA 


2391. Ya'gub meskan kepada kami, Ma menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag: Tsaur bin Yazid menceritakan kepadaku, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berjalan 
bersama mereka menuju Bagi” Al Ghargad, lalu beliau memberi 
pengarahan kepada mereka, dan beliau bersabda, “Berangkatlah kalian 
atas nama Allah? Beliau juga berdoa, “Ya Allah, tolonglah mereka." 
yakni orang-orang yang beliau kirim kepada Ka'b bin Al Asyraf”?! 


20 yen 


J8 BE YA op fa J8 Lag Eta ara 
PP yang 


pegang ana, bah 3 ESA Sisa 
Ma Bm Jah ga IE AE HM ag 


Taa 


aa Lu aah PS ah Utah Ja Lita, 


Thabrani, dan dia mengatakan, “Para perawi Ahmad adalah para perawi 
tsigah.” Bagut menyebutkan (2: 33), bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu 
Hibban di dalam 4t-Tagasim wa Al Anwa', yaitu sebutan untuk Shahih Ibni 
Hibban. Lihat hadits yang lalu. 

291  Sanadnya shahih. Tsaur bin Yazid Al Kala”i Abu Khalid Al Himshi adalah 
seorang yang tsigah. Ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ishag, Ibnu Sa'd, Ats-Tsauri, 
Waki', Al Gaththan dan lain-lain. Al Bukhari meriwayatkan darinya di dalam 
kitab Shahihnya dan mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (1/2/180- 
181), ia juga meriwayatkan dari Isa bin Yunus, ia mengatakan, “Tsaur adalah 
yang paling valid di antara mereka.” Adapun orang yang 
memperbincangkannya adalah mengenai pendapatnya tentang takdir, 
sedangkan tentang status #sigah-nya adalah benar. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Sirah Ibni Hisyam dari Ibnu Ishag (551-552) pada kisah terbunuhnya 
Ka'b bin Al Asyraf. Demikian juga yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam 
At-Tarikh (4: T) dari Ibnu Ishag. 


Musnad Imam Ahmad — nj 


KI ae & Ana Alas Ba ah P3 TP Pena 
DL Ga al au DE 1) Hay alay ale 


2 


ea Yi Re 8 laka Ta 3g & aa Ft Gas tag) 


2392. Ya'gub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, lalu Muhammad bin Muslim 
Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah, dari Abdullah bin Abbas, ja berkata, “Kemudian Rasulultah SAW 
berangkat menempuh perjalanannya dan beliau mengangkat Abu Ruhm 
Kultsum bin Hushain bin Utbah bin Khataf Al Ghifari sebagai pengganti 
beliau atas Madinah. Beliau berangkat pada tangal sepuluh Ramadhan, 
Rasulullah SAW berpuasa dan orang-orang pun berpuasa bersama beliau. 
Hingga ketika sampai di Kadid, yaitu sumber air di antara Usfan dan 
Amj, beliau berbuka, kemudian beliau melanjutkan hingga singgah di 
Marr Azh-Zhahran bersama sepuluh ribu kaum mustimin.”292 


SIG BE Biasa 53 AA Io toa Ara 
APP Ha 

Sa aa ak ebetunt sad tok ag 
TA A 2 Ie 


la ala Te To Jgn dyde oi op PE al sat 


et 


292  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan didralam Sirah Ibni Hisyam (180) 
pada judul perang pembuka (Penaklukan Makkah), Ibnu Katsir juga 
menukilnya di dalam Ar-Tarikh (4: 285) dari Ibnu Ishag, dan Al Haitsami 
mencantumkannya di dalam Majma” Az-Zawaid (6: 164) dari Al Musnad, Al 
Haitsami mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi shahih selain ibnu 
Ishag, namun ia telah menyatakan mendengar.” Ia juga mengatakan, “Di 
dalam Ash-Shahih dicantumkan permulaan hadits ini mengenai puasa.” Lihat 
hadits no. 2363 dan 3098. Abu Ruhm (dengan dhammah pada huruf raa' dan 
sukun pada huruf haa') Al Ghifari, adalah salah seorang yang ikut berbaiat di 
bawah pohon, semoga Allah meridhainya. Amaj (dengan fathah pada huruf 
hamzah, miim dan akhirnya jiim) adalah suatu negeri di sekitar Madinah. 
Marr Azh-Zhahran adalah suatu tempat yang berjarak satu marhalah dari 
Makkah. 


— Musnad Imam Ahmad 


BP RPL Oei Naa Dona Le Sona ag 

NE PIP INA Sae EA 

2393. Ya'gub menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishag, ia berkata, Aban 
bin Shalih dan Abdullah bin Abu Najih menceritakan kepadaku, dari 
Atha' bin Abu Rabah dan Mujahid bin Abu Al Hajjaj, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah bin Al Harts dalam 


perjalanannya saat beliau ihram. 


PP IG Ci LIA PG CAK Nyak 
LX ob nak Br Ce Ne aa Bea 
do BI S3 JB AP ja YP PSA 
hr Y, Oya Jd GP P3 El, 423) Jd aw ae 
Keane aa An ea Sen en KURS Tp 
di 0 Me AG BI Fi EH Up db Ay Y 
2394. Husain, yakni Ibnu Muhammad, menceritakan kepada kami, 
Syaiban menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Al Hakam, dari 
Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Disampaikan kepada 
Rasulullah SAW seorang laki-laki yang terjungkal oleh tunggangannya 
ketika sedang ihram (lalu meninggal dunia), lalu beliau pun bersabda, 
“Kafanilah ia, tapi janganlah kalian menutup kepalanya, dan jangan 
pula mengenakan wewangian, karena sesungguhnya ia akan 
dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.' Atau beliau 

mengatakan “Dalam keadaan bertahlil bai 


Ip BY conlah IN C5 3 GAS rae 


2893  Sanadnya shahih. Mujahid bin Abu Al Hajjaj adalah Mujahid bin Jabr, 
julukannya adalah “Abu Al Hajjaj”. Pada naskah (r) dicantumkan “Mujahid 
bin Al Hajjaj”, ini keliru, kami membetulkannya dari naskah (5). Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2273. 

244  Sanadnya shahih. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamar. Al Hakam adalah 
Ibnu Utaibah. Ibnu Jubair adalah Sa'id. Hadits ini merupakan pengulangan 
hadits no. 1850 dan 1914. 


Musnad Imam Atimad — ICA | 


2 
AG jati 


2395. Aswad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dengan isnad-nya, hanya saja ia mengatakan (dalam 
redaksinya, bahwa beliau bersabda), “Namun janganlah kalian menutup 
wajahnya.” cart 


Gb Anta Ip Ipa Si JGA A6 3 M5 GA YAN 


Meja GEA BA en Me Bag Dai Seng ta Sian aa UT #0 
YSS (3 oh UE Lo Sya) JB HJ ket gl 
AAN BALA D9 B3 ar IU alih ang 2 Spa 


2396. Ziad bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Manshur menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 
ada hijrah Hagi—. Beliau mengatakan (ini), “Setelah penaklukan —ini—, 
akan tetapi —yang masih ada adalah— jihad dan niat, Bila kalian diminta 
untuk berangkat —perang—, maka berangkatlah”” 296 


2385  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Israil juga meriwayatkannya dari Manshur dengan isnad ini, sebagaimana 
yang disebutkan di dalam Shahih Muslim (1: 339), namun yang dicantumkan 
di sana adalah “Manshur dari Sa'id bin Jubair” dan tidak menyebutkan Al 
Hakam. Tampak dari riwayat yang lalu, bahwa dia mendengarnya dari Al 
Hakam dari Sa'id, dan Manshur juga meriwayatkannya dari Sa'id secara 
langsung. 

12886  Sanadnya shahih. Mujahid mendengar dari Ibnu Abbas, namun hadits ini 
telah dikemukakan pada no. 1191 dari riwayatnya, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas. Demikian riwayat setiap orang yang meriwayatkannya dari Manshur, 
dia meriwayatkannya darinya dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, 
sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat Al Bukhari (4: 40, 6: 3, 27, 
133 dan 202), Muslim (2: 92-93), Abu Daud (2: 312) dan riwayat Ahmad 
yang akan dikemukakan pada no. 2898. Kemungkingannya Ziad bin 
Abdullah Al Bakagi keliru dalam periwayatannya, yaitu membuang kalimat 
“dari Thawus” dari isnadnya. Al Hafizh mengatakan di dalam 4! Farh: “Dari 
Mujahid dari Thawus. Demikian yang diriwayatkan oleh Manshur secara 
maushul. Namun Al A'masy menyelisihinya, ia meriwayatkannya dari 
Mujahid dari Nabi SAW secara mursal. Dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur 
dari Abu Mu'awiyah darinya. Dikeluarkan juga oleh dari Sufyan dari Daud 
bin Syabur dari Mujahid secara mursal. Manshur adalah seorang yang isigah 
lagi hafizh (penghafal hadits), maka hukum yang diberlakukannya adalah 


PELAN | — Musnad Imam Ahmad 


“fa 


Moh AG po ia 


IN Kap US AN CI Jaga Ip Fa Gabe NYAN 
2 Pake 1 by 20 2 0 02 0. ea 0 
abad Jaa Ope ga Gp Pe gl Jaten OP ga gt OLI 
(AGAN SEN AK MPA 0 Lena pl Pa Ie Be AMA ia 
Kan Hb Sei BN Ph dag ae 
Id Keleg  $ 33 (A 1JU 


2397. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair Abu 
Khaitsamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsaman bin 
Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah 
SAW meletakkan tangannya di atas pundakku atau di atas bahuku, Sa'id 
ragu, kemudian beliau berkata, “Ya Allah, pahamkanlah ia terhadap 
agama, dan ajarilah ia takwil "29 


Ini HE AI IG Jaga Hp Sab Gi JG NYAA 

JB :JB ena 3 » As 

KAA (on LS MEI AG Dl telp Ale Si Jo SA Ip 
Sa Gp EA 


Pan bj 


2398. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Tsabit Abu Yazid menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya batu ini (yakni hajar aswad) 
mempunyai lisan dan dua bibir, ia akan bersaksi dengan hag kelak di 


yang maushul.” Ucapan perawi: “Beliau mengatakan: 'Setelah penaklukan”” 
pada naskah (4!) dicantumkan “yakni setelah penaktukan”. 

29)  Sanadnya shahih. Zuhair Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Mu'awiyah 
yang julukannya “Abu Khaitsamah”. Pada kedua naskah aslinya dicantumkan 
“Zuhair bin Khaitsamah”, ini keliru, karena sejauh yang kami ketahui, tidak 
ada perawi yang bernama itu. Hadis ini dicantumkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (9: 267), penulisnya menyandarkannya kepada Ahmad dan Ath- 
Thabrani, dan ia berkata, “Ahmad mempunyai dua jalur periwayatan, para 
perawinya (di kedua jalur itu) adalah para perawi shahih.” Lihat hadits no. 
1840 dan 2422. 


Musnad Imam Ahmad -— us) 


hari kiamat tentang orang yang beristilam" kepadanya” 8 


po 36 - ps0 Aa 


paka GE Bin Bo Ii Ira WAS ATA 


An aa MEN RA AN Ap PA PN NA 23. 
ng de FM Ip BA PS 
Img” 


Tea SPAN FIK mo aa (AS Om Lag Rui 
Span (Ep ca Sa et AG DN 


2399. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu 
Ammar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW tinggal di Makkah 
selama lima belas tahun, selama delapan atau tujuh tahun beliau melihat 
sinar dan mendengar suara, dan selama delapan atau tujuh tahun 
diturunkan wahyu kepada beliau, dan beliau tinggal di Madinah selama 
sepuluh —tahun—.2” 


PPG PE TT PE ee 


ME pal HN EA gap PS Cab tan 
Ian Kai PGA an ae dp aa al 


Pa Sah UB AS gi Jai IS dah ba Jo 
An RA Fo Id La H3 AI NI 


Istilam adalah menyentuh dan mencium: atau menyentuh saja, atau berisyarat 

saja kepadanya. 

2388 Mengenai isnad-nya ada catatan. Tsabit Abu Yazid adalah Tsabit bin Musa 
bin Abdurrahman Adh-Dhabbi, ia seorang yang dha'if, tapi menurutku 
bahwa yang dimaksud dalam isnad ini bukan ia, karena masanya lebih 
belakangan dari Hasan bin Musa, aku hampir menduga bahwa ia adalah 
Tsabit bin Yazid Al Ahwal, julukannya “Abu Zaid”, dia seorang yang Isigah 
sebagaimana yang telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2303. 
Hadits ini tidak dicantuinkan pada naskah (2) sampai aku memastikan 
kebenaran nama tersebut. Hadits ini telah dikemukakan dengan isnad lain 
pada no. 2215. 

539  Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2242. 


— Musnad Imam Ahmad 


Oa Pe AA Tata Dat ab AN UE AA IA 
KA Pang AE So SI Jp JW CA Minat 
BA 

2400. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari 
Ibnu Abbas, dan Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik: Bahwa dulu 
Rasulullah SAW menyampaikan khutbah —dengan bersandar— kepada 
pelepah kurma. Setelah dibuatkan mimbar, beliau beralih ke mimbar, lalu 
pelepah kurma itu merintih, sehingga Rasulullah SAW menghampirinya 


lalu menenangkannya. Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya aku tidak 
menenangkannya, niscaya ia akan terus merintih hingga hari kiamat” “0 


MAA Oi jp JA P IA5 Eli Olip Ui ALAN 
Tai To Dp Ap ap ala aa Ia 
Aa Ya al 
2401. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 


kepada kami, dari Ammar dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, dan dari 
Tsabit, dari Anas, dari Nabi SAW, seperti maknanya.?”' 


eat YES Ea ah HJ EK LN 


Ye DP Mk PA ANTA urea pon 203 » 
AN Jo OA On Tila Ip Wear yi 


Ka aah Kis ai dl) Ki gi JW al) Kis "MG alba) 


200 Kedua isnad-nya shahih. Sebenarnya ini adalah dua hadits: Hammad dari 
Ammar dari Ibnu Abbas, dan Hammad dari Tsabit dari Anas. Hadits ini telah 
dikemukakan dari kedua jalur ini pada no. 2236 dan 2237. 

Kedua isnad-nya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits 
sebelumnya. Hasdits ini telah dikemuakkan dengan kedua isnad tersebut dari 
Affan, yaitu pada no. 2236 dan 2237. 


Musnad Imam Ahmad — 


JB Aa Aga IE al ag Kia yaa 
CI, Bu 4 0 Bb AN Ha ge 


Pj Pi - 9.0. 


Bow ab dh PAUS HL Or 
Te: pa 5 ga 2 Unta Kah at 3 2333 a 


0st. 


AP Aa IU 2) Vote) Kaka Un) (AS oa GAY 
Lo pa Dg Ai sa ta Je SB HJ 


Penata & 
55 :J6 ud nj era pe: Ki 39 Lal) Kak 
ara Sat 


Aa pa aa AN Lu, 
23 ab AG, Pai) IN GX Hb 


2402. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari 
Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW didatangi 
oleh dua malaikat dalam mimpinya, lalu salah satunya duduk di dekat 
kaki beliau, dan satu lagi duduk di dekat kepala beliau. Malaikat yang 
duduk di dekat kaki beliau berkata kepada malaikat yang duduk di dekat 
kepala beliau, “Ungkapkanlah perumpamaan orang ini dengan umatnya.” 
Dia menjawab, “Sesungguhnya, perumpamaannya dan perumpaan 
umatnya adalah laksana suatu kaum yang dalam perjalanan yang sampai 
pada pangkal kemenangan, mereka tidak tagi mempunyai bekal yang 
cukup untuk menggapai kemenangan dan tidak —cukup— pula untuk 
kembali. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba mereka didatangi oleh 
seseorang yang mengenakan pakaian kebesaran, lalu orang itu berkata, 
“Bagaimana menurut kalian, bila aku membawa kalian ke telaga yang 
mengenyangkan dan telaga yang indah dipandang, apakah kalian akan 
mengikutiku?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu orang itu pun bertolak 
bersama mereka hingga mengantarkan mereka ke telaga yang 
mengenyangkan dan indah dipandang, lalu mereka pun makan dan 
minum hingga gemuk, lalu orang itu berkata, “Bukankah aku telah 
mengantarkan kalian kepada kondisi itu, dan kalian telah berjanji 
kepadaku, bahwa bila aku membawa kalian ke telaga yang 


— Musnad Imam Ahmad 


mengenyangkan dan indah dipandang, kalian akan mengikutiku?” 
Mereka menjawab, “Benar.” Orang itu berkata lagi, “Sesungguhnya di 
depan kalian terdapat telaga yang lebih mengenyangkan daripada telaga 
ini, dan lebih indah dipandang daripada ini, maka ikutilah aku.” Lalu 
sekelompok dari mereka berkata, “Benar, demi Altah. kami pasti akan 
mengikutinya.” Sekelompok lainnya mengatakan, “Kami telah merasa 
cukup untuk tetap tinggal di sini?” 402 


Leh0 aib 


DA PP Da Di ya Ip DA ai Oa Ir 
Ig DES oo gl, de 2 Loati su Si 3 JB AAA 


Bahana IP Pn PPAS D yha GE 3 
2403. Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami, dari Hasan bin 
Shalih, dari Ja'far bin Muhammad, ia berkata, “Air ini dulu sebagai air 
untuk memandikan Nabi SAW ketika mereka memandikan beliau setelah 
wafat, air ini pernah membersihkan tubuh Nabi SAW, dan Ali pernah 
meminumnya.” “9 


2?  Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (8: 
260), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabarani 
dan Al Bazzar. Sanadnya hasan” Demikian menurut penilaiannya karena 
keberadaan Ali bin Zaid (di dalam sanad-nya). Kami telah menjelaskannya 
pada keterangan hadits no. 783 bahwa dia seorang yang (sigah. “Hullah 
hibarah” (dengan kasrah pada huruf ha" atau fathah dan fathah pada huruf 
ba" dan ra”), yaitu salah satu jenis pakaian Yaman yang bermotif. Bila juga 
diungkapkan dengan bentuk redaksi “Hullahtu hibaratin” sebagai sifat dan 
idhafah, sebagaimana yang disebutkan di dalam A/ Lisan (5: 230). Ar- 
Ruwaa' (dengan dhammah pada huruf ra" dan madd), yakni pemandangan 
yang indah. 

409  Sanadnya dha'if karena terputus Sanad-nya. Ja'far bin Muhammad adalah 
Ash-Shadig, yaitu termasuk pengikutnya tabi'in. Dia tidak pernah 
menyaksikan peristiwa tersebut dan tidak menyandarkannya. Yahya bin 
Yaman Al Ajali adalah seorang yang jujur, termasuk gurunya Ahmad, dia 
dinilai tsigah oleh Ya'gub bin Syaibah dan Al Ajali. Ibnu Hibban 
mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam 4! Kabir (4/2/313) dan tidak menyebutkan adanya cacat 
padanya. Adapun yang diperbincangkan Ahmad dan yang lainnya adalah 
mengenai hafalannya, perubahannya dan banyaknya kesalahan dalam 
haditsnya yang bersumber dari Ats-Tsauri. Al Hasan bin Shalih Hay adalah 
seorang yang isigah lagi amanah. Abu Zur'ah mengatakan, “Telah 


Musnad Imam Ahmad — 


Bela ITA UAS Jap BIS ES Att 
5 ig aa al La Ki Be Hap 3 . 35 
mam US SE BI EA OS JB ja op Ilnaal 
BS Up YUI, SG Ky VI mp 
oh “ Y 2 ag eh ye on 2 & Peang Ka 
APA elo Syah TEE PB UII DI eks Oa db) 1d 
2404. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Adh-Dhahhak bin 
Muzahim, ia berkata, “Adalah Ibnu Abbas, apabila bertalbiyah, ia 
mengucapkan, “Labbaikallaahumma labbaik. Laa syariika laka labbaik. 
Innal hamda wan ni'mata laka, wal mulka, laa syariika laka” (Aku 
penuhi panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada 
sebuku bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesunggunnya segala puji 
dan kenikmatan serta kerajaan hanyalah milik-Mu. Tidak ada sekutu 


bagi-Mu). Ibnu Abbas juga berkata, “Cukup segitu, karena sesungguhnya 
itulah tabilyah Rasulullah SAW.” 2“ 


- ve3 s0. 


Ba NA Cb yag GPS BS Ato 
TI LA IE AL Ui Ip Kn Lain GA (gam 


gen bra 2 3. 


MA RS kh Oh bi GA at al egg da 


2405. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi yang 
menceritakan tentang penafsiran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 


terhimpun pada dirinya ketelitian, kefagihan, ibadah dan zuhud.” Abu Hatim 
mengatakan, “Dia seorang yang tsigah, hafizh (penghafal hadits) lagi teliti.” 
Adapun orang yang memperbincangkannya adalah yang memperbincangkan 
tanpa hujjah, A! Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(1/2/393). Yahsuuhu adalah meminumnya. Pada naskah (5) dicantumkan 
“Yalhasuhu” (menjilatnya). 

208 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 
222), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para 
perawinya adalah orang-orang yang tsigah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


mendatangi Rasulullah SAW dari arah belakangnya, lalu aku melihat 
ga ketiak beliau ketika beliau merenggangkan kedua tangannya. saga 


Yi Im 


bara un Aa PA TN PN SERA ea 


Ia Ay Wat Pr Kid YA 
AP 
AP Ia Ia Sio daa US 


2406. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hekaik 
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada kami, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW memakan bahu 
kambing, kemudian beliau shaiat dan tidak mengulangi wudhu. 


“. An seh eh PA PAPAN Na 


pn Pe an aa de aa NY 


de Jo Ip) 05 IG S5 ya BO Pb Ii Late 
Lai Ii ta Gp Gt oa Ia TAS bh 
ba Ha SI Ia 0 OI Sei JB 108 jua 45 
In den Ian Ae al Ja As Ig di Soe 


PMES TA KAN5 DN, il ga ye Al, di 


Fauna 


BIG) AN, Sl bilas KALA JA LAI HIU eetlanh 


2408  Sanadnya shahih. At-Tamimi adalah Arbadah, keterangannya telah 


dikemukakan pada keterangan hadits no. 2125, yaitu penafsir (keterangan) 
dari Ibnu Abbas, karena itulah perawinya mengatakan “yang menceritakan 
tentang penafsiran). Hadits ini tidak saya temukan selain di dalam A/ 
'Musnad. Sementara At-Tirmidzi (1: 233) telah mengisyaratkannya dengan 
ucapannya “pada bab ini”, namun aku tidak menemukannya di dalam 
Majma' Az-Zawaid. Mujakhkh adalah sebutan pelaku (subyek) dari kata 
Jakhkhaa (dengan tasydid pada huruf khaa'), artinya adalah membuka lengan 
atas dan merenggangkannya dari tubuh serta menjauhkan ketiak dari tanah 
(lantai), yaitu ketika bersujud. 

Sanadnya . shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 2341. Lihat pula 
hadits no. 2377. 


Musnad Imam Ahmad — 


na: ata 3 AI LAND an set daa menta 
AB Lag SS Oak US Do alih Ja Al ob 
2407. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, Simak menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Jubair menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas menceritakan 
kepadanya, ia berkata, “Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di 
—bawah- bayangan salah satu kamarnya, di sana ada beberapa kaum 
muslimin yang turut -berteduh pada- bayangan itu, lalu beliau bersabda, 
“Sungguh akan datang kepada kalian seseorang yang akan memandang 
kalian dengan dua mata syetan. Jika ia datang kepada kalian, maka 
janganlah kalian berbicara dengannya. Lalu muncullah seorang laki- 
laki (bermata) biru. Lalu Rasulullah SAW memanggilnya kemudian 
berbicara dengannya, beliau bertanya, “Mengapa engkau mencelaku dan 
fulan dan fulan?” yaitu beberapa orang yang beliau sebutkan namanya. 
Lalu orang itu beranjak kemudian memanggil mereka, lalu mereka 
bersumpah atas nama Allah dan meminta maaf kepada beliau. Lalu Allah 
Azza wa Jalla menurunkan ayat: “Lalu mereka bersumpah kepada-Nya 
(bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana mereka bersumpah 
kepadamu, dan mereka menyangka." (Os. Al Mujaadilah (58): 18) al 
aayah” 20 


0 PA NE Teta 


Oi kta PP aa Wit Jatah Et PP Cab NA 
Sa ag de oil Ip OS IE yA ol op jk 
BESAR Jan 5 ali DS AR dam 
2408. Muammil menceritakan kepada Kata Israil Kenkewkan 


kepada kami, Simak menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW sedang duduk di bawah 


207  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2147. 


Yaglishu 'an azh-zhilli yakni menepih dan berlalu. Riwayat ini menunjukkan 
bolehnya menghilangkan huruf 'athf (partikel penggabung) dan lainnya 
ketika berdalih dengan suatu ayat bila hal itu tidak merubah makna, karena 
sebenarnya bacaan ayat ini, yakni ayat 18 dari surah Al Mujaadilah adalah: 
“(Ingatlah) hari (ketika) mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka 
bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang musyrik) sebagaimana 
mereka bersumpah kepadamu.” 


— Musnad Imam Ahmad 


bayangan sebuah kamar, bayangan itu tidak mengenai lagi” Lalu ia 
menyebutkan haditsnya.08 


pn Ad at Gala Ip IN El Iu Cb ALA 
a 2 Deden og Men aa 4 tg 4 bi Tah Pet ae . 
Kebal Oke pelay MEA Gio Ia slr IU oli Gl 
ubi Kh JI AJB BE SY Aa 


Kd 3 SU Sex) Pn ga PON A3 


H 


2409. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan 
kepada kami, dari Gabus, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Dua orang laki-laki menemui Nabiyullah SAW 
dengan maksud yang sama, lalu salah seorang dari keduanya berkata, lalu 
Nabiyullah SAW mencium bau tidak sedap dari mulutnya, maka beliau 
pun bertanya, “Apa engkau tidak bersiwak?” Dia menjawab, “Memang 
aku tidak melakukannya, akan tetapi aku tidak memakan makanan 
semenjak tiga hari.” Lalu beliau menyuruh seseorang untuk 
menanganinya, kemudian dia pun ditempatkan, dan keperluannya 
diselesaikan.” “ 


1. 

PES dn eh gn pa HP no aj ds su Kas 

ata en Te Pena ga nian KAA PN Ba D4 

ana Se MSI Pa dab 

- - Tn 3 ..... 0. 1... - Pa 

OA An Ogan Gil Oya JUS 2s 33 JB gam Vip 
..... 


A3 Jae Jan BM gb aa Ui, Sa 5 Jb oa 


4  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 

Uu  Sanadnya shahih. Al Ikhlaaf yaitu dari ungkapan “Akhlafa famuhu” yaitu 
apabila aroma mulutnya berubah. Contoh kalimat “Khaluuf famish shaaim” 
(aroma mulut orang yang berpuasa). 


Musnad Imam Ahmad — 


Len aA a ,. 
IP ban pi 
2410. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan 
kepada kami, dari Gabus bin Abu Zhabyan, bahwa ayahnya menceritakan 
kepadanya, ia berkata, “Kami katakan kepada Ibnu Abbas, “Bagaimana 
menurutmu tentang firman Allah Azza wa Jalla "Allah sekali-kali tidak 
menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya.” (Os. Al 
Ahzaab (33): 4), apa yang dimaksud?” Ibnu Abbas menjawab, “Suatu hari 
Nabiyullah SAW berdiri melaksanakan shalat, lalu terdetiklah sesuatu (di 
dalam benaknya), lalu orang-orang munafik yang shalat bersamanya 
berkata, “Tidakkah kalian melihatnya memiliki dua hati? Yaitu satu hati 
bersama kalian dan satu hati bersama mereka?” Maka Allah Azza wa 
Jalla menurunkan ayat, “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi 
seseorang dua buah hati dalam rongganya. mal) 


Pad WA d3 5 duh dah LM 
j FA LA YAI esa 


PI 


| 
aa SA aras PPA PA 3G ie 
« FA LI P3 3 PAI 5 AYI ea 


- 


2411. Hasan, yakni Ibnu Musa, menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin 
Abdullah bin Al Harts, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas: Adalah 
Rasulullah SAW, apabila berduka karena sesuatu beliau mengucapkan, 
“Laa ilaaha illallaahul haliimul 'azhiim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 
'arsyil kariim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha 


Sanad-nya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 162) dengan dua 
isnad dari jalur Zuhair, dan dia mengatakan, “Hadits hasan.” Ibnu Katsir 
menukilnya di dalam At-Tafsir (6: 499) yang juga ia sandarkan kepada Ibnu 
Jarir dan Fbnu Abi Hatim. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa www 


Hiallaahu rabbus samaawaatis wa rabbul ardhi wa rabbul 'arsyil 
kariim” (Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah yang Maha 
Penyantun lagi Maha Agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain 
! Allah Tuhan 'arsy yang mulia. Tidak ada sesembahan yang hag selain 
aja Allah Tuhan 'arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain 
Allah tuhan langit, tuhan bumi dan tuhan 'arsy yang mulia).” ad 


angan oh eka 


skep 3 By AE IE yap Ip Kya Sia AN 
Ia So IE yee PER AA yi 


Pepe din CA SA Ja SE ak dl 


co. 


AN Jp) Ke ee ag ai NG ag aa dag 
da de Pandaan SA HA tele, di io 


pp AS Dean aa BA Naba 


Sean PR TA 


JI PN ph 


2412. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Abu Ishag menceritakan kepada kami, dari Atha" bin As-Saib, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW mendatangi salah 
seorang putrinya ketika sedang naza', lalu beliau mengambilnya lagu 
meletakkannya di pangkuannya hingga meninggal, lalu kedua mata 
beliau meneteskan air mata, maka Ummu Aiman pun menangis, 
kemudian dikatakan kepadanya, “Apakah engkau menangis di dekat 
Rasulullah SAW?” Dia menjawab, “Tidak bolehkah aku menangis 
| sementara Rasulullah SAW pun menangis?” Beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku tidak menangis, adapun ini adalah kasih sayang. 
Sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila jiwanya keluar dari 


si 211 Sanadnya shahih. Yusuf bin Abdullah bin Al Harts adalah putra saudarai 
| Muhammad bin Sirin, ia seorang yang (sigah, dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in. 
Muslim meriwayatkan darinya, Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam 
Ats-Tsigat, dan Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir 
(4/2/372). Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2345. 


Musnad Imam Ahmad — 


antara kedua pinggangnya, dia memuji Allah Azza wa Jalla” 81? 


KI tahan KE) BD Hi Sip at PES ata 

AA AO gp AAA Lae Hit La da Ya 
Kn RA Oa aa pat KA Kah tea ana Tg 
SA aa JUS cai IP AB ella Ale DI ee ka 


AA Sah Pelan dal San) 
2413. Abu Sa'id maula Bani Hasyim dan Abdushshamad 
menceritakan kepada kami, Al Ma'na, keduanya berkata, Tsabit 
menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari Asy- 
Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku berdiri melaksanakan shalat 
bersama Nabi SAW, aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau berkata 
dengan tangannya dari belakangnya (yakni berisyarat), hingga beliau 
meraih lenganku —atau tanganku— sampai memberdirikanku di sebelah 
kanannya.” 13 


anna BAN Da Ta hh 


Urat EA epkib) SI OKE IP ni EIb YAA 


212  Sanadnya hasan walaupun tidak shahih. Abu Ishag adalah Al Fagabi. Saya 


menguatkan bahwa ia mendengar dari Atha' bin As-Saib sebelum hafalannya 
kacau, walaupun saya tidak menemukan nukilan seperti itu. Akan 
dikemukakan pada hadits no. 2475 dari riwayat Ats-Tsauri dari Abu Ishag. 
Ats-Tsauri dulunya mendengar darinya, dan ja shahih. Hadits ini 
dicantumkan secara ringkas di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 18), penulisnya 
menyandarkannya kepada Al Bazzar dan menilainya cacat karena keberadaan 
Atha', tampaknya ia (penulisnya) tidak menemukannya di dalam A/ Musnad. 
Ummu Aiman adalah wanita yang pernah memelihara Rasulullah SAW. 
Lihat hadits no. 2127 dan 2130. As-Saug (dengan fathah pada huruf siin) 
yakni an-naza' (keadaan sebelum meninggal), seolah-oleh nyawa sedang 
digiring untuk keluar dari tubuh. 

HI Sanadnya: shahih. Tsabit adalah Ibnu Yazid Al Ahwal. Ashim adalah Ibnu 
Sulaiman Al Ahwal. Abu Sa'id maula Bani Hasyim adalah Abdurrahman bin 
Abdan bin Ubaid Al Bashari, ia seorang yang isigah, termasuk gurunya 
Ahmad. Hadits ini sebagai pengulangan hadits no. 2326. 


— Musnad Imam Ahmad 


t . 2 aro alat an an and PN 
HAN GA AN La HS SI NI cin SA 
Mn aa Mena ee tb 
pai sal dip da de MO IS aj al Ie 
g 8 2 .. 5. & ig ”3 1 
R TAG Ie 
2414. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin 
menceritakan kepada kami, Hasan bin Tsauban menceritakan kepada 
kami, dari Amir bin Yahya Al Ma'afiri: Hanasy menceritakan kepadaku, 
dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Ayat ini: “Isteri-isterimu adalah 
(seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam.” (Os. Al Bagarah (2): 223) 
diturunkan berkenaan dengan orang-orang Anshar. Mereka datang 
kepada Nabi SAW lalu meminta, maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Gauilah ia (yakni istri) dengan cara bagaimana pun, bila itu dilakukan 
pada kemaluan” 2" 


Dae Nana 9 90225 ah 


ape AK A3 Hb Ja HA Ci NtNO 


Z4  Sanad-nya dha'if (lemah) karena kelemahan Risydin bin Sa'd. Pada naskah 
(sj dicantumkan “Rusyaid” dengan dhammah pada huruf raa', ini kesalahan 
yang nyata. Hasan bin Tsauban bin Amir Al Hamdani Al Mishri adalah 
seorang yang isigah. Ibnu Hibban mencatumkannya di dalam Ats-Tsigat, Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (1/2/285), dan Ibnu 

! Yunus mengatakan, “Ia pernah menjadi gubernur Tsaghr Rasyid pada masa 

khilafah Marwan. Ia seorang ahli ibadah dan keutamaan.” Dalam naskah (4) 
dicantumkan “Husain bin Nu'man”, ini keliru, tidak ada perawi yang 
bernama seperti itu. Amir bin Yahya bin Habib Al Ma'afiri Al Mishri adalah 
seorang yang tsigah. Dia dinilai tsigah oleh Abu Daud dan An-Nasa'i. 
Hanasy adalah Ash-Shan'ani. Ada perbedaan pendapat mengenai nama 
ayahnya: “Abadan” atau “Ali”, ia seorang tabi'in yang tsigah. Hadits ini 
dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam Ai-Tafsir (1: 515) dari tempat ini, dan 
sebelum itu dia juga menukil dengan maknanya dari Ibnu Abi Hatim. Hadits 
ini juga dicantumkan di dalam Majma" Az-Zawaid (6: 219), penulisnya 
menyandarkannya kepada Ath-Thabrani saja, dan ia menilainya lemah karena 
keberadaan Risydin (di dalam sanad-nya). As-Suyuthi juga menukilnya di 

"a dalam Ad-Durr Al Manstur (1: 262), dan dia tidak menyandarkannya selain 

kepada Al Musnad. Matan hadits ini dicantumkan pada naskah (-) dengan 

perubahan, yaitu ada yang didahulukan dan dikemudiankan sehingga 
merusak maknanya, lalu kami membetulkannya dari naskah (SJ dan Ibnu 

Katsir. 


po 


Musnad Imam Ahmad — 


, »..y 


Ida ON yA Gl gp Anta 2 goa JG iis 
SE Ip 0 SE 0 Je SIA II pa de 
PRE 139 Ss Y Sa SA, 


2415. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Gaza'ah, yakni 
Ibnu Suwaid, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Najih 
menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku tidak meminta upah kepada kalian atas 
penjelasan dan petunjuk yang aku bawa kepada kalian, kecuali agar 
kalian mencintai Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan 
menaati-Nya 28 


mn 


Ba PIR GA CAT Jb yaa ia yi Es aa 
ka ai aah Ja Co oa OA ai bt La ai 


teh 


Aa ya EPA ga Gp Gala ee Up UP 


213  Sanadnya dha'if. Gaza'ah (dengan fathah pada huruf gaaf zaay dan 'ain) 
adalah Ibnu Suwaid Al Bahili, ia seorang yang dha'if, dia dinilai dha'if oleh 
Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Al Bukhari mengatakan di dalam A/ 
Kabir (4111192) dan Adh-Dhu'afa" (30): “Dengan begitu dia tidak kuat.” 
Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam A4t-Tafsir (7: 364) dari tempat ini, 
dia juga menyandarkannya kepada Ibnu Abi Hatim. Hadits ini dicantumkan 
juga di dalam Majma' Az-Zawaid (I: 103), penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Di antara para perawi Ahmad 
terdapat Gaza'ah bin Suwaid, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang 
lainnya, namun ada kelemahan padanya. Sedangkan para perawinya lainnya 
Isigah.” Ada perbedaan penilaian yang diriwayatkan dari Ibnu Ma'in tentang 
Oaza'ah, yaitu menilainya lemah dan menilainya tsigah. As-Suyuthi 
menyebutkan hadits ini di dalam Ad-Durr Al Mantsur (2: 443-444) dan men- 
shahih-kannya, dan Adz-Dzahabi menyepakatinya. Sabda beliau “Illaa an 
ftawaddullaaha” (kecuali agar kalian mencintai Allah) pada naksah IcJ 
dicantumkan “I/laa an tawadullaaha wa rasuulahu” (kecuali agar kalian 
mencintai Allah dan Rasul-Nya) kalimat “Tawaadduu” dicantumkan pada 
naskah (5) dengan tepat, demikian juga pada riwayat-riwayat lainnya yang 
kami singgung, sedangkan kalimat “Wa rasuulahu” tidak dicantumkan pada 
naskah (2) dan tidak pula pada referensi lainnya, maka kami membuangnya. 
Lihat hadits no. 2024 dan 2599. 


— Musnad Imam Ahmad 


gaga. 


Anin BPA Aa IS SPN ah DAA 
AP SA AA IS ep BPA Bug ya 


Gis Sea Sep it EP AP Aa 


2 an Tantang Ba dmna PEN , 
Ig Ha Ki IE AI Ta la IS SA BA A3 
n D0... 
“eng ae Duke & 
2416. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Ibnu Bilal mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari 
Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia berwudhu lalu membasuh 
wajahnya, kemudian mengambil satu cidukan air lalu berkumur 
dengannya dan ber-istintsar (menghirup air ke hidung lalu 
mengeluarkannya lagi), kemudian mengambil satu cidukan lalu seperti 
ini, yakni menuangkannya ke tangan satunya lagi, kemudian membasuh 
wajahnya, kemudian menciduk satu cidukan air kemudian membasuh 
tangan kanannya, kemudian menciduk satu cidukan air lalu membasuh 
tangan kanannya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mengambil 
satu cidukan air lalu menyiramkannya ke kaki kanannya hingga 
membasuhnya, kemudian mengambil satu cidukan lagi lalu membasuh 
kaki kirinya, kemudian dia mengatakan, “Beginilah aku melihat 
Rasulullah SAW —berwudhu-.” 216 


Pra 


IE aa PPA PIK Eis Ul PES YAA 
Ae mn an Aa Bnsen beer at Tega sedapat Bai Me 
AI ui aa dia 0 CAS Ot ah Uh Dying SA 
2417. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Bilal 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, ia berkata, Ya'gub bin 


216 Sanadnya shahih. Ibnu Bilat adalah Sulaiman bin Bilal. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1:211-2!2) dari Muhammad bin 
Abdurrahim dari Abu Salamah Al Khuza'i. Diriwayatkan juga oleh Abu 
Daud (1: 52) dari jalur Hisyam bin Sa'd dari Zaid bin Aslam. Lihat hadits no. 
1889 dan 2072. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibrahim mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, seperti itu, dari Nabi 
SAW. 


KAA snp ida YES En uk Ps rn 

PI Dak Ne Pi - : s » 

PT WN MA MSN HO NS NERIMA 
Na SN 


apa aan ae 2 An EN 5 
Giat ale disk Ojo dh aa Ol Pan P3 


AB oi ala da 


A63) Ao dig Ia Jo LB penah Ale LI MUI, 


.. £ ana A0 . - Pi 0. LP ya? Jep 
eta Pa Aetat Laa Gen ain ui 
2418. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Fargad As-Sabakhi, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi 
SAW dengan membawa anaknya, lalu wanita itu berkata, “Sesungguhnya 
anakku ini menderita kegilaan, ia sering kumat saat makan siang dan 
makan malam kami, sehingga ia melakukan hal buruk terhadap kami. 
Lalu Nabi SAW mengusap dadanya dan berdoa, maka anak itu pun 
muntah, yakni batuk, lalu keluarlah dari mulutnya seperti hitam yang 
kecil.” 213 


217 Sanadnya bermasalah. Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari, sedangkan 
Ya'gub bin Ibrahim, aku tidak tahu siapa dia? Tidak ada nama ini di dalam 
At-Tahdzib kecuali dua, yaitu: Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd, gurunya Ahmad, 
dan Ya'gub bin Ibrahim bin Katsir, yang seangkatan dengan Ahmad. Di 
dalam At-Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari banyak dicantumkan orang- 
orang yang bernama Ibrahim bin Ya'gub, yang paling mendekati dengan 
perawi di sini adalah Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd bin Abu Wagash 
(4/2/395), dia meriwayatkan dari ayahnya dari Umar, orang seperti itu tidak 
jauh kemungkinannya bahwa dia pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, 
sedangkan Ya'gub bin Ibrahim bin Abdullah bin Hunain (396) adalah maula 
Ibnu Abbas, dia meriwayatkan dari Nafi”, dan meriwayatkan dari ayahnya 
dari kakeknya dari Ibnu Abbas. Bila ini riwayatnya maka terputus. Tentang 
ayahnya telah disinggung pada keterangan hadits no. 710 dan 1043, dan 
tentang kakeknya telah disinggung pada keterangan hadits no. 611. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits yang sebelumnya, esensinya shahih. 

Sanadnya dha 'if karena kelemahan Fargad As-Sabakhi. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 710 dan 2288. Fa tsa'a tsa'atan, dicantumkan pada 
naskah (5!) dengan taa' yang bertitik dua, kami telah menjelaskan pada 


— Musnad Imam Ahmad 


2418 


GE Ope 3 In j WIL En aa AE htA 
Pi Ip PL EA PP opa 


Snp Kata pb ae YAN NE TA Lag aah 


DES NE Ulah Dop NAS Ganti LAM DS Jd 
ia dh da Ji Ine 055 panai JS 
Ad FI IIS PA Sah HAN TG HEM LS 


SIB Ina HAN BA M3 LAU ja US) Ooo ang ala 


H on 0.1. ef aga ee 


BA ah gang pen SB Syah nh Haa 
KN NN aan bedak arah Ia 
in DE em Da SA 2 Sl AN ir 


2419. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bila! 
menceritakan kepada kami, dari Amr, yakni Ibnu Abu Amr, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas: Seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang mandi 
pada hari Jum'at, apakah itu wajib? Ibnu Abbas menjawab, “Tidak. 
Barangsiapa yang mau silakan mandi. Aku akan menyampaikan kepada 
kalian tentang permulaan mandi. Dulu orang-orang membutuhkan, dan 
mereka biasa mengenakan —baju- wol, mereka bekerja menyirami kebun 
kurma -dengan memanggul beban- di punggung mereka, sementara 
masjid Nabi SAW sempit dan atapnya pendek, maka orang-orang 
-seperti- terkurung di dalam wol sehingga mereka berkeringat, sementara 
itu, mimbar Nabi SAW pendek, hanya tiga tangga, maka orang-orang pun 
berkeringat di dalam wol, sehingga merebaklah aroma mereka dan aroma 
wol, akibatnya, hal ini saling mengganggu satu sama lain, sampai-sampai 
aroma mereka pun sampai kepada Rasulullah SAW yang di atas mimbar, 
lalu beliau bersabda, “Wahai manusia, apabila kalian (hendak) 
mendatangi (shalat) Jum'at, maka mandilah kalian, dan hendaklah 
seseorang dari kalian mengenakan pewangi terbaik bila ia 


keterangan hadits terdahulu. 


Musnad Imam Ahmad — (151 


memilikinya” "21? 


000n any en nota et LK an 
BAB p Ie BOR EN aa jl Aa NA 
ERA Ne Pn BERAT | 
Bag lea Ke Jah Oo ol op UI IP nah gi 
Ta SA AN BB ER D0 Tatap ara Ui 
Tang N yN 0 jl Lagi :Ju 
2420. Abu Salamah menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami, dari Bilal, dari Amr bin Abu Amr, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


“Barangsiapa menyetubuhi binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah 
binatangnya,” “2 


21?  Sanadnya shahih. Amr bin Abu Amr adalah maula Al Muththalib bin 
Abdullah bin Hanthab, dia seorang yang tsigah sebagaimana yang telah 
disinggung pada keterangan hadits no. 37. Disebutkan di dalam At-Tahdzib: 
Al Bukhari mengatakan, “Dia meriwayatkan dari Ikrimah mengenai kisah 
menyetubuhi binatang, namun aku apakah dia mendengar (langsung) atau 
tidak?” Yang dimaksud adalah hadits yang akan dikemukakan setelah ini. Ini 
adalah keraguan, sementara Amr sendiri mendengar dari Anas, padahal dia 
lebih dulu meninggal daripada Ikrimah, faktor sezaman bisa menunjukkan 
Shahih-nya riwayat dan kemungkinan terjadinya “mendengar”, hanya saja dia 
seorang mudallis. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 
172), penulisnya mengatakan, “Para perawinya adalah para perawi shahih.” 
Dia juga mengatakan, “Sebagiannya disebutkan di dalam 4sh-Shahih.” Lihat 
hadits no. 2383 dan 3059. A! Arwaah adalah bentuk jamak dari riih (aroma), 
bentuk jamak lainnya dari kata ini adalah riyaah. Al Jauhari mengatakan, 
“Aslinya adalah waawu, lalu muncul huruf yaa" untuk memecah huruf yang 
sebelumnya.” 

220  Sanadnya shahih. Hadits ini adalah hadits yang dinilai cacat oleh Al Bukhari, 
karena beliau meragukan mendengarnya Arr dari Ikrimah sebagaimana yang 
telah kami isyaratkan pada keterangan hadits yang lalu. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 335), Abu Daud (4: 271), Al Baihagi 
(8: 233-234) dan Al Hakim (4: 355-356), semuanya dari jalur Amr bin Abu 
Amr dari Ikrimah. At-Tirmidzi dan Abu Daud menambahkan: “Lalu 
ditanyakan kepada Ibnu Abbas, “Mengapa binatangnya (juga harus 
dibunuh)?” Dia menjawab, “Aku tidak mendengar dari Rasulullah SAW 
tentang hal .itu, namun menurutku, bahwa Rasulullah SAW tidak suka 
daging binatang itu dimakan atau dimanfaatkan karena telah diperlakukan 
seperti itu.” Redaksi dari At-Tirmidzi menyebutkan: “Kami tidak 
mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Amr bin Abu Amr dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Sementara Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari 


Ia | — Musnad Imam Ahmad 


Hip Ab Ap H3 Ci anta JT ES NAN 
Ha ai GIE ai dat Ko AN IA Sya gi 


Pa Kur eni P3) 


2421. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 


kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda mengenai mendahulukan dan mengakhirkan 
melontar jumrah, menyembelih (hewan kurban) dan bercukur, “Tidak 


apa-apa 


» 2421 


PI 


Ashim dari Abu Razin dari Ibnu Abbas, bahwa dia mengatakan, “Barangsiapa 
menyetubuhi binatang, maka tidak ada hadd (hukuman tertentu) baginya.” 
Muhammad bin Basyar menceritakan ini kepada kami, Abdurrahman bin 
Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada 
kami. Hadits ini lebih shahih daripada hadits yang pertama.” Demikian juga 
yang dilakukan Abu Daud, ia meriwayatkan atsar Ibnu Abbas yang mauguf 
ini dari jalur Syarik, Abu Al Ahwash dan Abu Bakar bin Ayasy dari Ashim, 
lalu Abu Daud mengatakan, “Hadits Ashim melemahkan hadits Amr bin Abu 
Amr.” At-Tirmidzi dan Abu Daud bermaksud menilai cacatnya riwayat Amr 
bin Abu Amr dengan riwayat Ashim yang mauguf itu. Namun ini keliru, Al 
Baihagi telah membantah mereka dan yang menyepakatinya, dia mengatakan 
(8: 234), “Kami telah meriwayatkannya dari berbagai jalan dari Ikrimah. Aku 
tidak menilai Amr bin Abu Amr kurang segi hafalannya (dalam 
meriwayatkan) dari Ashim bin Bahdalah. Bagaimana mungkin demikian, 
karena riwayat ini telah dimutaba'ah (dikuatkan) oleh jama'ah, sementara 
Ikrimah sendiri dinilai oleh banyak ahli hadits termasuk orang (sigah lagi 
valid,” Al Baihagi dan yang tainnya telah meriwayatkan hadits dari jalur 
Abbaad bin Manshur dari Ikrimah, dan dari jalur Daud bin Al Hushain dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara marfu” yang semakna dengan hadits Amr bin 
Abu Amr. Riwayat Daud bin Al Hushain akan dikemukakan pada no. 2727, 
dan riwayat Abbad bin Manshur akan dikemukakan pada no. 2733. Penilaian 
cacat dari At-Tirmidzi dan Abu Daud adalah keliru berdasarkan atasan: 
Bahwa yang kuat menurut para ahli hadits dan ahli fikih adalah 
menggunggulkan riwayat sahabat dari Rasulullah SAW daripada pendapat 
dan fatwanya sendiri, demikian sebagaimana penalaran logika yang berlaku. 
Lihat juga hadits no. 1875, 2732, 2817 dan 2915-2917. Mengenai hadits ini 
telah terjadi pembicangan yang cukup panjang, silakan lihat Bwlugh Al 
Maram (1242), Al Muntaga (4059), At-Talkhish (352) dan Nashb Ar-Rayah 
(3: 242-243). 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2338. 


Musnad Imam Ahmad — 


pan ia. As 


Sab Ea JG In OR Cisaat HE ren 
adain Hn Ian Deytehp eRe pan 
adit Alay 2S jae yi dal Yan 2G 


2422. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Husain bin Abdullah 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, anugerahilah Ibnu Abbas hikmah 
dan ajarilah ia takwil.” “2 


Tn na 


Ba Op Tag Di Jerat Cab Anand CAS AN LNY 
Tebal UP AA SAI Lala MBS yi KE Ui Bekal 
P3 Dra Ta. PP NG PON Oa NN 
ae BS tua Il BIG SG AG ap OLay At ala 
Ne 2 aan Menma RO .... Na Mam data Ng Sa gen Angan 
SN Sa GP IU Ke GD eh MA saka MN Iya) 
CS ES) dia Kami P3 USS YK dh Se Ito 
PAN Tea " ae Mn 
KI 5 Jadi s eka 
2423. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Isma'il bin Rabi'ah 
bin Hisyam bin Ishag bin Abdullah bin Kinanah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, aku mendengar kakekku, Hisyam bin 
Ishag bin Abdullah, menceritakan dari ayahnya, ia berkata, “Al Walid 
mengirim utusan untuk bertanya kepada Ibnu Abbas, “Apa yang 
dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam istisga” (meminta hujan)? 
Ibnu Abbas menjawab, “Rasulullah SAW keluar dengan merendahkan hati 
dan berpakaian sederhana, lalu mendatangi tempat shalat, kemudian 
melaksanakan shalat dua raka'at sebagaimana yang dilakukan pada hari 


222  Sanadnya dha'if karena kelemahan Al Husain bin Abdullah sebagaimana 
yang telah kami singgung pada keterangan hadits no. 39 dan 2320. Makna 
hadits ini telah dikemukakan dengan isnad lain yang shahih pada no. 2397. 


— Musnad Imam Ahmad 


FF”: 


Idul Fithri dan Adhha.”22 


pena 


pe Sep Vina 5 Ha Ea ata PES tt 


: rei 


. wan Ma anaan Kata Si Aa IE aa aa aka 
AE Aa Oh ia) Ale BI Ko Al Syah JErJU Gabe 
Spam — MN ag 

2424. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 


kepada kami, Simak menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara 
sya'ir ada (yang mengandung) hukum, dan sesungguhnya di antara 


susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. 


2423 


2424 


» 2424 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2039. 
Keterangannya telah dikemukakan di sana. 

Sanadnya shahih. Akan dikemukakan juga pada no. 2473, 2761, 2815, 2861, 
3026 dan 3069. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 461) dari jalur Simak. 
Al Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dan Ibnu 
Majah.” Dalam riwayat Al Bukhari —sejauh yang saya ketahui— hadits ini 
bukan dari hadits Ibnu Abbas, tapi dari hadits Ibnu Umar dan dari hadits 
Ubay bin Ka'b. Diriwayatkan juga darinya oleh At-Tirmidzi: “Sesungguhnya 
di antara syair ada yang mengandung hukum.” (4: 32) dari jalur Abu 
Awanah, dan At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Pensyarahnya 
menyandarkannya juga kepada Al Bukhari di dalam 4! Adab Al Mufrad, 
mungkin ini yang dimaksud oleh Al! Mundziri, walaupun yang 
dikemukakannya mengindikasikan di dalam Ash-Shahih. Al Hakim (3: 613) 
meriwayatkan tentang kisah kebanggaan Az-Zabragan bin Badr dan Amr bin 
Al Ahtam serta sabda Rasulullah SAW “Sesungguhnya di antara susunan 
kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir.” Dari jalur Al Hakam dari 
Migsam dari Ibnu Abbas. Lihat 4/ Fath (9: 173 dan 10: 202, 446), Al Ishabah 
(3: 3-4), Usud Al Ghabah (2: 194), Ibnu Sa'd (7/1/25), Tarikh Ibni Katsir (5: 
44-45), Jamharah Al Amtsal (3-4), Majma" Al Amtsal (1: 6), Lubab Al Adab 
yang kami syarah (354-355) dan Al Mugadhdhaliyah (23). Al Hukm (dengan 
dhammah pada huruf haa' dan sukun pada huruf kaaf) adalah hikmah. Ibnu 
Al Atsir mengatakan, “Yakni di antara syair ada yang berupa ungkapan 
bermanfaat yang dapat menghalau kebodohan dan kepandiran serta 
mencegah keduanya. Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud 
adalah berupa nasihat-nasihat dan perumpamaan-perupamaan yang bisa 
dipetik manfaatnya oleh manusia.” 


Musnad Imam Ahmad — | 195 


Ip Se je Wu El Haa Ci ana yi CA NA YO 


FPI EV SE ah Io Ip MEA 


Tang ana na Pe ak Pa TN He Binuke TE 
WAS BI SEA BY SOE BI Uje ds 
7 en ane 2 Ea Pa MG PA 

JA GA Lyad lg as Do AD Jas 

2425. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan 
kepada kami, Simak menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada “adwa (penularan 


penyakit), thiyarah, shafar dan haam (burung hantu)?” Kemudian Simak 
menyebutkan, bahwa ash-shafar adalah binatang yang terdapat di dalam 


Adwa: penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi di sini 
ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman Jahiliyah 
bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya, tanpa kehendak 
dan takdir Allah Ta'ala. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah, 
bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya, sebab, dalam riwayat 
lain, setelah hadits ini, disebutkan: “... dan menjauhlah dari orang yang 
terkena penyakit kusta (lepra) sebagaimana kamu menjauh dari singa.” 
(Hadits riwayat Al-Bukhari). Ini menunjukkan bahwa, penjangkitan atau 
penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, tetapi semuanya atas 
kehendak dan takdir Ilahi, namun sebagai insan muslim di samping iman 
kepada takdir tersebut haruslah berusaha melakukan tindakan preventif 
sebelum terjadi penularan sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman 
singa. Inilah hakekat iman kepada takdir ilahi. 

Thiyarah: merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat 
burung, binatang lainnya, atau apa saja. 

Haam: burung hantu. Orang-orang Jahiliyah merasa bernasib sial dengan 
melihatnya, apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di 
antara mereka, dia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian 
tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud 
sabda beliau adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi 
seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada, semua adalah dari 
Allah dan sudah ditentukan olehNya. 

Shafar: bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. 
Orang-orang Jahiliyah beranggapan, bahwa bulan ini membawa nasib sial 
atau tidak menguntungkan. Yang demikian dinyatakan tidak ada oleh 
Rasulullah. Dan termasuk dalam anggapan seperti ini: merasa bahwa hari 
Rabu mendatangkan sial, dll. Hal ini termasuk jenis ihiyarah, dilarang dalam 
Islam. 


— Musnad Imam Ahmad 


0 


perut manusia. “Lalu seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah. Pada 
kawanan unta yang berjumlah seratus ekor ada seekor yang berpenyakit 
kudis lalu menulari semuanya?” Maka Nabi SAW bersabda, “Lalu siapa 


yang pertama kali menularinya' 


0» 2425 


2425 


Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 189) dari jalur Abu 
Al Ahwash dari Simak secara ringkas. Di dalamnya tidak terdapat penafsiran 
Simak dan tidak disebutkan pertanyaan seorang laki-laki tentang unta yang 
berpenyakit kudis. Pensyarahnya menukil dari Az-Zawaid: “Hadits Ibnu 
Abbas shahih. Para perawinya tsigah.” Di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 102) 
disebutkan: “Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak ada 'adwa (penularan penyakit.” Lalu seorang baduy bertanya, 
“Wahai Rasulilah. Bila kami mengambil seekor kambing yang berpenyakit 
kudis lalu memasukkan ke dalam kawanan kambing, itu bisa menularinya?” 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai baduy, siapa yang menularinya pertama 
kali? Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan beberapa isnad, 
sebagian perawinya adalah orang-orang shahih.” Hadits ini shahih lagi valid 
menurut Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) serta yang lainnya dari 
hadits Abu Hurairah, dan pada riwayat Ahmad dan Muslim dari hadits As- 
Saib bin Yazid dan dari hadits Jabir. Makna hadits telah dikemukakan secara 
shahih dari hadits Sa'd pada no. 1502 dan 1554, serta pada hadits yang akan 
dikemukakan dari hadits Ibnu Abbas no. 3032, hadits Ibnu Mas'ud pada no. 
4198 dan hadits Jabir pada no. 14162, 14400 dan 15164. Ash-Shafar telah 
ditafsirkan oleh Simak, seperti itu pula yang dikemukakan di dalam An- 
Nihayah, penulisnya mengatakan, “Orang-orang Arab dahulu menyatakan, 
bahwa di dalam perut (manusia) ada ular yang dinamai ash-shafar, ular itu 
menyakiti manusia bila lapar, dan itu bisa menular, lalu Islam menghapuskan 
kepercayaan ini. Ada juga yang mengatakan: Yang dimaksud adalah 
penangguhan yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah, yaitu 
menangguhkan bulan Muharram hingga Shafar, lalu menjadikan bulan Shafar 
sebagai bulan haram, jalu Islam menghapuskannya.” Al Haam adalah bentuk 
jamak dari haamah, yaitu kepala dan nama burung (burung hantu). Ibnu Al 
Atsir mengatakan, “Itulah yang dimaksud di dalam hadits ini. Demikian ini, 
karena mereka pesimis dengan hal itu, yaitu dari burung yang biasa keluar 
malam hari. Ada juga yang mengatakan buumah (burung hantu). Dikatakan: 
Dulu orang-orang Arab menyatakan, bahwa ruh orang mati yang tidak 
ditebus (tidak dibayar diyatnya) akan menjadi burung hantu, lalu dia berkata, 
“Berilah aku minum.” Bila diketahui jasadnya maka burung itu akan terbang. 
Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah ruhnya, dia menjadi burung 
hantu lalu terbang. Mereka juga menamakannya ash-shuda, lalu Islam 
menghapuskannya dan melarang mereka dari itu.” Al Jaribah, demikian yang 
dicantumkan pada kedua naskah aslinya, ini merupakan bentuk muannats 
dari kata jarib (dengan fathah huruf pertama lalu kasrah huruf berikutnya), 
namun dicantumkan di dalam sejumlan kamus bahwa bentuk muannatsnya 
adalah jarbaa'. 


Musnad Imam Ahmad — (EGA | 


Pn 


Cas sa Ws YG kat Ap PS CAS yen 
PA Ya Ae Oke tp Bl YAN Ae JB Ita 
Spb Ja Jini ala ln Jha an Ip DS 


2426. Abdurrahman dan Abu Sa'id menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Zaidah menceritakan kepada kami, Simak 
menceritakan kepada kami. Abdurrahman mengatakan: Dari Simak, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Rasulullah SAW pernah 
shalat di atas tikar kecil.” 226 


PF 3 Oa Was Jeeln Ke er Lara ERA 
dedi Lo Ip tb JB GA gi Pada 3 SI 
dun as gaun ga La Ap Lp in 


..... 


Daan 


An en 


: SN GR SAN UU ai Ho bd gain 
ng kan BU Lah Jar AI ep AA og OP 


ae OA & D6 

2427. Muammal bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bertolak dari 
Arafah, dan menyuruh mereka agar tenang, saat itu beliau membonceng 


36 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1: 273) dari 
Gutaibah dari Abu. Al Ahwash dari Simak, lalu At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hadits hasan shahih." Diriwayatkan juga oleh jama'ah kecuali At-Tirmidzi 
dari hadits Maimunah sebagaimana dicantumkan di dalam 4/ Muntaga (767). 
At-Tirmidzi juga mengatakan: A/ khumrah adalah tikar kecil. Lihat hadits no. 
2061. 


— Musnad Imam Ahmad 


P3 


Usamah bin Zaid, beliau berkata, “Wahai manusia, hendaklah kalian 
tenang dan sopan, karena sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan 
memacu unta dan kuda” Maka aku pun tidak lagi melihat kuda yang 
mengangkat tangannya (penunggang yang menarik tali kekang agar tidak 
tergesa-gesa) hingga mencapai Jam”. Selanjutnya beliau membonceng Al 
Fadhl bin Abbas dari Jam' hingga Mina, dan beliau berkata, “Wahai 
manusia, hendaklah kalian tenang dan sopan, karena sesungguhnya 
kebaikan itu bukan dengan memacu unta dan kuda.” Maka aku pun tidak 
lagi melihat unta yang mengangkat kakinya tinggi-tinggi (tergesa-gesa) 
hingga mencapai Mina.” 42 


PA Sa Ek J8 Kp CAS .xetA 
We Jo BI Ja SAI 1G yA SA pp gia yh KA 


Had ain al 3 er NA Ja Aa BIG Te 

2428. Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berkurban 
seratus ekor unta, di antaranya terdapat unta merah yang dulunya milik 
Abu Jahal, pada hidungnya terdapat cincin perak.” “2 


an jp EM AG Cia MAL Cab Jaja CAS NYA 
en aa Men akn aa Aa Tas In aga 05 0. 

SIB Lp ian Ie dlo SI Jo) JB JB alat Oi op 
Ga SR MEDAN UM ai Ta Te) 

LAB aa saia Wb ee ate OT 

2429. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 

kepada kami, Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin 

Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, 

“Barangsiapa yang berbicara tentang Al Our'an tanpa berdasarkan 


27  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2264. 


Lihat pula hadits no. 2507. 
2418  Sanadnya hasan. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2079. Lihat pula hadits no. 2362. 


Musnad Imam Ahmad — us) 


ilmu, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di 
neraka ” Z2 


Ba Hi ya A5 J8 ES Ci Jo KP UAS her 
Eng S5 LA Gen in ut oa Gp Org taka 
Kapan GT Kelas ce Je dh Pa Ia 
ab Rb da OS Ie pa SBL UR TI 
Kab 6 Lab Gb sn UB ll sah Sat 
dng KMI 536 Kd JA dita pad ob ine 
Aa Jp SN Lb Op 
So Dk akh Galah de Ako AD bah 
S1 Ko Op KS Ll Oo Lan ad lu da 
AB ae Tip KO AL Stan Ih TA Ig ls dl 
Gb Ga SA GEN IS ads Ca dp 
KE Ca Ii MP UN, TAK IE db MA ai 
Ai s3 ana Ing Te ID Unta 2G 


202 


2430. Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata, Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata Hammad menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Ali bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita yang ditinggal pergi 
suaminya mendatangi seorang laki-laki untuk membeli sesuatu darinya, 


242  Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Hadits 
ini merupakan pengulangan hadits no. 2069. Hadits ini akan dikemukakan 
lagi secara panjang lebar dan secara ringkas pada no. 2976 dan 3025. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 


lalu laki-laki itu berkata, “Masuklah ke kamar sehingga aku bisa 
memberimu.” Wanita itu pun masuk, lalu laki-laki itu menciumnya dan 
merabanya, maka si wanita pun berkata, “Sialan engkau! Aku ini sedang 
ditinggal pergi oleh suami.” Maka laki-laki itu pun melepaskannya dan 
menyesali apa yang telah dilakukannya. Lalu ia menemui Umar dan 
menyampaikan apa yang telah diperbuatnya, Umar pun berkata, “Sialan 
engkau! Mungkin wanita itu sedang ditinggal pergi suaminya?” Ia 
menjawab, “Ia memang sedang ditinggal pergi suaminya.” Selanjutnya 
Umar berkata, “Temuilah Abu Bakar lalu tanyakan kepadanya.” Maka 
laki-laki itu pun menemui Abu Bakar dan menyampaikan hal itu, Abu 
Bakar pun berkata, “Sialan engkau! Mungkin wanita itu sedang ditinggal 
pergi suaminya?” Laki-laki itu menjawab, “Ia memang sedang ditinggal 
pergi suaminya.” Abu Bakar berkata lagi, “Temuilah Nabi SAW dan 
sampaikan itu kepada beliau.” Maka laki-laki itu pun menemui Nabi 
SAW lalu menyampaikan hal itu kepada beliau, Nabi SAW pun bertanya, 
“Mungkin wanita itu sedang ditinggal pergi suaminya?”, ia menjawab, 
“Ia memang sedang ditinggal pergi suaminya.” Rasulullah SAW diam, 
lalu turunlah Al Gur'an: “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi 
siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam.” 
Hingga “bagi orang-orang yang ingat.” (Os. Huud (11): 114). Lalu laki- 
laki itu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah ini khusus bagiku atau umum 
untuk semua manusia?” Umar berkata, “Tidak. Karena tidak ada 
kesenangan pribadi (yang khusus) bagimu! Akan tetapi ini umum untuk 


semua manusia.” Maka Nabi SAW tertawa lalu bersabda, “Umar benar.” 
2439 


s ae. 


Baal tp Ju ih Ela Up TJ Jap Cab NYA 
be IR BS Ta IS GB MEP 


Djati at 23 US s0 AO ala BAK 


T Tas. rs La.” £ 
KN ja IySKI 05 Pang Om CAN OjAS A3 Ma 


430  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2206. A/ 


Mughiib dan al mughiibah adalah wanita yang sedang ditinggal pergi 
suaminya. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 nga 3. uh 2 1g 
AR AN IE PO US JI ani IA Ab di watt 
Na, 5 . 5 - 

MI IE OP SN 2 alah ala Si de 
2431. Muammil menceritakan kepada kami, Abu Awanah berkata, 
Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata tentang perkataan jin (yang dikisahkan di dalam Al! 
Our'an): “Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri 
menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak- 
mendesak mengerumuninya.” (Os. Al Jinn (72): 19), ia berkata, “Tatkala 
mereka melihat beliau sedang shalat bersama para sahabatnya, yang 
mana mereka (para sahabat beliau) shalat mengikuti beliau, mereka ruku 
mengikuti ruku beliau dan sujud mengikuti sujud beliau, mereka kagum 
karena kepatuhan para sahabat terhadap beliau. Lalu ketika mereka (para 
jin) kembali kepada kaumnya, mereka berkata, “Dan bahwasanya tatkala 
hamba Allah (yakni Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan 
ibadat),” — hampir-hampir saja mereka saling berdesakan 
mengerumuninya.” 91 


2881  Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 207-208) 
dan dijadikannya sebagai penguat hadits yang sebelumnya dengan no. 2271, 
lalu At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Ibnu Katsir menukilnya 
di dalam 4r-Tafsir (9: 19-20) dari riwayat Ath-Thabari dari jalur Abu 
Awanah. Sementara As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Manstsur (6: 275) 
menyandarkannya pula kepada Abd bin Humaid dan Al Hakim yang 
menilainya shahih, Ibnu Marduwaih dan Adh-Dhiya' di dalam 4! Mukhtarah. 
Kalimat “wa annahu” dibaca oleh Nafi” dan Abu Bakar dengan kasrah 
(yakni wa innahu), sedangkan menurut bacaan yang lainnya dari yang tujuh 
adalah dengan fathah (yakni wa annahu). Libada, dibaca oleh Hisyam 
dengan dhammah pada huruf laam (yakni Iubada), sedangkan ahli gira'at 
lainnya membaca dengan kasrah pada huruf laam dan fathah pada huruf baa" 
(yakni libada). Kata ini merupakan bentuk jamak dari /abdah, seperti kata 
kasrah dan kisar, yang berarti kelompok (berkelompok), diserupakan dengan 
sesuatu yang saling bertumpuk satu sama lainnya. Sedangkan Mujahid, Ibnu 
Muhashin dan Ibnu Umar membaca dengan cara berbeda, yaitu dengan 
dhammah pada huruf laam, yaitu sebagai bentuk jamak dari lahdah, seperti 
kata zabrah dan zubur. Lihat hadits no. 1435, 2271 dan 2482. 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 


AOA NA, Se An Na ee se lea eaan PA ANA 
Se IA Io BAE AE NP aRe up 
In a33 Pi Ja Ia ah HA) Cae ai DL gih ana 


v » Hp Sea sebal EL hp UNI era Af 
KS ig AA SU Jep ella 
. San an TG Ae Ben oa ka Alam G 
KEB Sus AB Ip AAA LS F3 BS al yi 
Tin nama IL aa da ne oi kan pt 
dmn Ki Tea IS GP ya Jai ILY US) Oa 
ego no 1 

Ade 

2432. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW keluar di waktu sakit yang akhirnya 
meninggal, saat itu beliau mengikat kepalanya dengan sehelai kain, lalu 
beliau duduk di atas mimbar, kemudian beliau memanjatkan puja dan 
puji kepada Allah, kemudian bersabda, “Sesungguhnya tidak ada seorang 
pun yang lebih amanah terhadapku mengenai jiwa dan hartanya 
daripada Abu Bakar bin Abu Ouhafah. Seandainya aku dibolehkan untuk 
menjadikan seorang khalil (kekasih) dari kalangan manusia, tentulah 
aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, namun khullah (kasih 


sayang) Islam lebih utama. Tutupkan untukku setiap pintu kecil di masjid 
ini selain pintu kecil Abu Bakar.” “2 


0 ana 0 


Sai IR Pa B5 jae 3 Wol Bab NT 

Pd SE de ID AE Ke 
Ii Ip JG 138 tot H oai PS ul 1s wu 
at ba ang Tue TR Lin BA Span jera Kena 
ABIS Ka 2G tpi SB YSS ih le Ah le 


282  Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1: 464) dari Abdullah 
bin Muhammad, dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya. Al! Oasthalani 
mengatakan, “Dia (A! Bukhari) juga mengeluarkannya di dalam kitab faraidh 
dengan tambahan. Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i di dalam A! Managib.” 
Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam At-Tarikh (S: 230) dari riwayat Al 
Baihagi dan mengisyaratkan kepada riwayat Al Bukhari. 


Musnad Imam Ahmad — 


2433. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Ya”la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa ketika Nabi SAW ditemui oleh Ma'iz bin Malik, beliau bertanya, 
“Mungkin engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau 
memandanginya?” Ma'iz menjawab, “Tidak.” Rasulullah SAW bertanya 
lagi, “Engkau menggaulinya?” tanpa ada penghalang, i ia menjawab “Ya.” 
Setelah itu beliau memerintahkan untuk merajamnya.?" 


Iga » pra Maa ui Eh) hg Ea yet 


bo Ip 08 We gd Pagi dek papi 


Ia AAN AN IK Usil Iga BSI ya IA plug dl 


Hui ag tika Ad Sy pn ala 
MI Ke Bh Jet SA SA 


2434. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Al Minhal bin Amr, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW meminta 
perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain, seraya mengucapkan, 
“U'iidzukumaa bikalimatillaahit taammati min kulli syaithaanin wa 
haamatin, wa min kulli 'ainin laamatin' (Aku memperlindungkan kalian 
dengan kalimat Allah yang sempurna, dari setiap (gangguan) syetan dan 
binatang berbisa, dan dari setiap pandangan mata yang jahat). 
Kemudian beliau bersabda, “Begitulah bapakku, Ibrahim AS, dulu 
meminta perlindungan untuk Isma'il dan Ishag AS AN 


pen 


SIB ak 3 Pa ap EL Upi SE Ia is Ytro 


rs a09. Png 


PN Raka IG AP BI Pb BEN AL Sl 


233  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2129. 
438  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2112. 


—— Musnad Imam Ahmad 


2... AAN Aan ca ai HP Ob age TR "eat ane P3 - 
Tama AI BIRU ANU BJB KN SY SP 
AA Bae po. eng Tia Aa 

Sab 3 3 AR Ud 2 dl dia 1 Io Iya) 

2435. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, 
Abdurrahman bin Wa'lah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku katakan kepadanya, “Sesungguhnya kami berperang” lalu 
kami memperoleh kulit dan tembikar?' Ia menjawab, “Aku tidak tahu apa 
yang harus kukatakan kepadamu, hanya saja aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, "Kulit manapun yang telah disamak maka 


telah suci" 38 


YP Ep 93 PP YP Iban UYA SA SAS Yen 
e t 


MN An UK, ga 


2436. #Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Nabi SAW diperintahkan agar bersujud di atas tujuh 
anggota dengan tidak merapatkan rambut maupun pakaian.” 


HP Gi Ab Ip Otak Upi GI AG EA ATV 


pan ten ora AL OB ee be2 US be 02 000.0 
Ga ag OP Io AI TIP OB AS Ui GP Ai oa jbr 


Pada naskah aslinya dan di dalam Al Hilyah dicantumkan (1554), lalu kami 
membuang alifnya, sebagai koreksi. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1895. 
Yang dimaksud dengan Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri, sedangkan yang di 
sana (yakni pada no. 1895) adalah Ibnu Uyainah. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Nashb Ar-Rayah (1: 115-116), penulisnya menyandarkannya juga 
kepada An-Nasa'i, Malik di dalam A/ Muwaththa', Ibnu Hibban di dalam 
kitab Shahihnya, Asy-Syafi'i, Ishag bin Rahawaih dan A! Bazzar. Lihat pula 
hadits no. 2003, 2117 dan 2369. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2300. 


Musnad Imam Ahmad — 


2438 


2436 


... 
TPL 
2437. #Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar. dari Jabir bin Zaid, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW menikah ketika beliau sedang 
ihram.” “ 


pon ea 


Pp ap yah 3 Oak GAS IN AG Kb NYA 


Hae ana LA aan ba Bg Me BO An Sans ani Lan ig 1 
SEM aj ialah EM Io ad JB JB AE AP ab 
: Sa an aa TE In Balon Bere TEE aa 
En sr IS AE LAJU USAI Ab AI Ulah 

ea 


2438. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa membeli 
makanan, maka janganlah ia langsung menjualnya sehingga 
menerimanya dengan sempurna (dengan menakarnya lagi)” Ibnu 
Abbas berkata, “Aku mengira segala sesuatu (diperlakukan) sama dengan 
makanan.” 


PS oi eat 3 Oka UAN SE AS CAS YLYA 


pi ebeg TN RE ena Ja fe AA an ea das an 5 
Bd Sl ob dlglamg uya TASU Yg Agil oya Tera S 
Adaa . 2 

2439. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Makanlah 


237  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2393. 
438  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1847 dan 
1928. Lihat pula hadits no. 2275 dan 3346. 


— Musnad Imam Ahmad 


LL -—U——.o oo si 


pada nampan dari pinggir-pinggirnya, dan janganlah kalian makan dari 
tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di tengahnya.” 


H8 202 ea 


GP AN YA SU Ea api Cab rta 
BS IE ig KI AS Bp HP Aa PA 
pjk ab ae ln TA Aa SIG PS Sa th 


AR sa Ip S3 Cah PLAN ja ALI 
2440. Suraij menceritakan kepada kami, Hammad, yakni Ibnu 
Salamah, menceritakan kepada kami, dari Oais bin Sa'd, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, aku mengira ia menyandarkannya kepada Nabi 
SAW, ia berkata, “Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, 
beliau mengucapkan, “Sami'allaahu liman hamidah. Rabbanaa lakal 
hamdu mil'as samaa'i wa mil'al ardi wa mil'a maa syi'ta min syai'in 
ba'du' (Allah Maha Mendengar bagi siapa saja yang memuji-Nya. 
Wahai Tuhan kami, milik-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi 
dan sepenuh apa pun setelah itu yang Engkau kehendaki)” “0 


289  Sanadnya shahih. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri, dulunya ia pernah 
mendengar dari Atha' bin As-Saib, maka haditsnya yang berasal dari Atha" 
adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 82-83) dari 
jalur Jarir dari Atha', kemudian At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan 
shahih. Hadits ini dikenal sebagai hadits Atha' bin As-Saib, diriwayatkan 
oleh Syu'bah dan Ats-Tsauri dari Atha' bn As-Saib.” Pensyarahnya 
menyandarkannya juga kepada Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad- 
Darimi, Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya dan Al Hakim, yaitu di dalam 
Al Mustadrak (4: 116) yang dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. 
Pada riwayat Al Hakim ada kisah yang menunjukkan bahwa Atha 
mendengarnya dari Sa'id bin Jubair ketika dia menyampaikan hadits ini 
kepada mereka. 

Sanadnya shahih. Tampaknya yang ragu tentang penyandaran ini (kepada 
Nabi SAW) adalah Hammad bin Salamah. Muslim juga meriwayatkannya (1: 
137-138) secara panjang lebar dan secara ringkas. Diriwayatkan juga oleh 
An-Nasa'i (1: 162) secara ringkas dari jalur Hisyam bin Hassan, dari Gais bin 
Sa'd, dari Atha", dari Ibnu Abbas secara marfu” (sampai kepada Nabi SAW) 
tanpa ragu. Kemungkinannya Atha" yang memastikan marfu'-nya, sedangkan 
Sa'id bin Jubair ragu. Tapi yang pasti, bahwa hadits ini shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


2440 


» 09 Aa 


BN Ka Uk gk Op Gi aa Tana HSNI 

ag da dia ha bp ap PP Sp 

2 yaa ga S Wp telan etah oh Haa Tel 
ag la Jo 


2441. Suraij menceritakan kepada kami, Abbad, yakni Ibnu Al 
Awwam, menceritakan kepada kami. dari Al Hajjaj, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melamar Maimunah binti 
Al Harts, lalu Maimunah menyerahkan perkara dirinya kepada Al Abbas, 
maka Al Abbas pun menikahkannya dengan Nabi SAW.?"' 


PS yg Pee PE Et ja ih NAN 

GA ye ALI HI ge GP yp pake 
DA pe An be dpn S5 UG sand 
Tang ad 3 atap Para FI PA & Oa Je dhan 1 


acamn 022 


Big As Jas akad ga 2) 


2442. Suraij menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan 
kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, dia menuturkan, “Ketika perang Khandag, kaum muslimin 
membunuh seorang laki-laki dari golongan kaum musyrikin, lalu mereka 
(orang-orang musyrik) mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk 
memberi tebusan jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ini 
buruk, diyat (tebusan) yang buruk, dan jasad yang buruk.” Maka beliau 


241 Sanadnya shahih. Migsam adalah maula Abdullah bin Al Harts yang biasa 
dipanggil “Maula Ibnu Abbas” karena sering menyertainya. Pada naskah (rJ 
Gicantumkan “AI Gasim”, ini keliru, kami membetulkannya dari naskah (8). 
Maimunah menyerahkan perkara dirinya kepada Al Abbas, karena dia adalah 
suami saudarinya, Lubabah, ibundanya Al Fadhil. Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Ibnu Sa'd (8: 95) dari jalur Daud bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas. 


— Musnad Imam Ahmad 


pun membiar mereka (mengambilnya). “2 


0. PN na 


HA Pp PP Bie Cab LT 
6 : AL sa nah ae Los 2 3... .. 
Us ag dl Jo DA nih Ha 3 
yA AAS Afi OT Gg Ula ot LINI Goprtgad 
nalaah FKG 
2443. Suraij menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan 
kepada kami, dari Hajjaj, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya: Bahwa Nabi SAW membuat suatu perjanjian antara kaum 
muhajirin dan kaum Anshar, yaitu agar mereka (kaum Muhajirin) 
menanggung diyat-diyat mereka (kaum Anshar) dan menebus para 


tawanan mereka dengan cara yang baik, serta melakukan perbaikan di 
antara kaum muslimin. 


Pera . 


Ai PS PE PG Ci Bet 
Aa Pp 


2444. Suraij menceritakan kepadaku, Abbad menceritakan kepada 
kami, dari Hajjaj, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, seperti 
ing 2444 
itu, 


SN pa RAN AA ES m3 C5 tto 


242  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2230. 


Lihat pula hadits no. 2319. 

Sanadnya shahih. Hadits ini dari Musnad Abdullah bin Amr bin Al Ash. 
Dicantumkan di sini karena riwayat hadits berikutnya yang setelah ini adalah 
seperti itu dari hadits Ibnu Abbas. Kedua hadits ini, yakni hadits ini dan yang 
setelahnya, dicantumkan di dalam Tarikh Ibni Katsir (3: 224), dan penulisnya 
mengatakan, “Imam Ahmad meriwayatkannya sendirian.” A/ Ma'aagil 
adalah diyat, yaitu bentuk jamak dari ma 'gulah (dengan dhammah pada huruf 
gaaf). Al 'Aanii adalah tawanah. 

Sanadnya shahih. Lihat yang sebelumnya. 


2443 


2444 


Musnad Imam Ahmad — 


db asih R3 ag F3 Jb Tin na daa Jie 
2 Bb Se al uh du ga 
SS 3S Bb as si Pa, S 
ya seo Pa 


Bi An, TAS Yin A3 daa BB akan L 


- EN Aa Data ANA Neta 5 
Kek le Ko SI Io) JB SI IG TS AN, 
2445. Suraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Al A'ma Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW memperoleh pedangnya, Dzul Fagar, ketika perang Badar, yaitu 
yang pernah beliau lihat di dalam mimpinya ketika perang Uhud, yang 
mana beliau bersabda, “Aku melihat pedangku keretakan pada Dzul 
Fagar (pecah), lalu aku tafsirkan adanya keretakan pada kalian, dan aku 
melihat diriku membawa domba, lalu aku tafsirkan serombongan dari 
pasukan, dan aku juga melihat diriku di dalam benteng yang kokoh, lalu 
aku tafsirkan bahwa itu adalah Madinah, lalu aku melihat sapi 
disembelih. Demi Allah, sapi itu berarti baik, demi Allah sapi itu berarti 
baik, Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.”45 


ane a01 it 


pa Bete RA AA SS ai KAS Neta 


245  Sanadnya shahih. Ibnu Abi Az-Zanad adalah Abdurrahman. Hadits ini 
@isebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam 4t-Tarikh (4: 13-12) dari riwayat Al 
Baihagi dari jalur Wahb dari Ibnu Abi Az-Zinad dengan redaksi yang lebih 
panjang dari ini, lalu Ibnu Katsir mengatakan, “Diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Abdurrahman bin Abu Az-Zanad dari 
ayahnya.” Dzul Fagaar (dengan fathah pada huruf faa), disebut demikian, 
karena pada pedang itu terdapat lubang-lubang kecil yang indah. As-Saif al 
mufaggar adalah pedang yang ada hiasannya pada pisaunya (bukan 
gagangnya). Al Fall (dengan fathah pada h uruf faa' dan tasydid pada huruf 
Jaam) adalah keretakan pada pedang. Arti asalnya adalah memecahkan dan 
memukul (menghantam), contoh kalimat “A! fallu lil gaumi al munhazimin” 
(hantaman bagi pasukan melarikan diri). 


— Musnad Imam Ahmad 


aa Man Ai 3 Pe ta Ba Ta an pa AA ED 

ale do AN da Sl JB pe Ml ye Se ne 
. Bing 7 . g er saran nia 

SI AG ASI 3 AAN CA JAN elo 

2446. Suraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari 

Ibnu Abbas, ia berkata, “Bacaan —shalat—- Rasulullah SAW pada 


malam hari adalah sekadar dapat didengar oleh orang yang berada di 
dalam kamar ketika beliau sedang di dalam rumah.”8 


0. meng 


Ip Jt ga Gb AA EA ORI Uh maja GAS NAN 


ea aga Ma TA YUL 2 Pa 
Hip BE elo BI Sah JET AE yA GP pb oi dala 
BEP Ea pn Aj Pa Je Pd 
SAS A3 SP Ao UE ES (JM gb IS Jai 
2447. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Husyaim 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Khabar itu tidak 
seperti yang disaksikan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah 
mengabarkan kepada Musa tentang apa yang diperbuat oleh kaumnya 
terhadap al “ijl (patung anak sapi yang terbuat dari emas). Saat itu, 
Musa tidak melemparkan lembaran-lembaran bertulisan , namun ketika 


menyaksikan sendiri apa yang mereka perbuat, serta merta Musa 
melemparkan lembaran-lembaran bertulisan sehingga pecah ” 47 


2446 


Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (I: 509) dari Al 
Warkani dari Ibnu Abu Az-Zinad. Al Mundziri mengatakan, “Di dalam 
isnad-nya terdapat Ibnu Abi Az-Zinad, ia adalah Abdurrahman bin Abdullah 
bin Dzakwan. Ada catatan mengenai dirinya. Al Bukhari telah 
menjadikannya sebagai penguat di beberapa tempat.” Ibnu Abu Az-Zinad 
adalah seorang yang tsigah sebagaimana yang telah sering kami kemukakan. 
Yang terakhir adalah pada hadits no. 1605. 

Yaitu lembaran yang ada tulisannya, baik yang terbuat dari kayu ataupun 
lainnya. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1842. 
Hadits ini dinuki! oleh Ibnu Katsir di dalam 4t-Tafsir (3: 558) seperti itu dari 
Ibnu Abi Hatim. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Ad-Durr Al Mantsur 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


.. 3035..3 Benga yap 2 


PEP Ia Ip Hb VA Th Cin ia Gis .xttA 

Ba gi LB ah KI pb jaan ae YG 
ud Ji ie GAP OKE 3 tadi 
Kab sea Ja alas D5 ga Hi ali un ia 
Kep 6 NebA pa ia ta 


AK JA EA Ai Ia Ia 


Aa Pa JP ng Jah 1 AD ui an 
AE dn Jai og oa alan ipa Jah il Aa 
Hai Iia S “ti Ja Aga pa sp ai S tah Rar 
Dk Dok pakan EL ala 13 din Ia GP AI 


Tab DE Sad Ip NE 5 Hah as Ja 
de SD Nyo # Lpah pera Heran Ja ES Y, Au er 


9 MY Par ai Hal ireng JUY ema ale 


22 


JB Cai 2 RB ud Opa HS AN AA Lala 
sate or 3 19 yen, 2 3 


(3: 127) dan menyandarkannya juga kepada Abd bin Humaid, Al Bazzar, 
Ibnu Hibban, Ath-Thabarani, Abu Asy-Syaikh dan Ibnu Marduwaih. 
Diriwayatkan juga oleh Al Hakim (2: 321) dari jalur Suraij dan dia 
menshahihkannya berdasarkan syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan 
Muslim), dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


Ri | — Musnad Imam Ahmad 


3 Bar AA Y, OA Y, oa Y Saif P 
PE bi Lutut 


ai San RU Ha ui JS GA abu 5 Be As 
Ja don WE Ip Gb AN 3 Pa 
pa Tora aa da Para 


2248. Suraij menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, Hushain bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, ia 
menuturkan, “Ketika aku sedang menghadiri —kajian- Sa'id bin Jubair, ia 
berkata, “Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam?” 
Aku jawab, “Aku.” Lalu aku katakan, “Saat itu aku tidak sedang 
mengerjakan shalat, karena aku tersengat,” Ia bertanya, “Lalu apa yang 
engkau lakukan?” aku menjawab. “Aku me-rugyah.' Ia bertanya, “Apa 
yang mendorongmu melakukan itu? Aku katakan, “Suatu hadits yang 
disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya”bi dari Buraidah Al Aslami, 
bahwa dia mengatakan, “Tidak ada rugyah kecuali karena “ain (tilik jahat) 
atau bisa (sengatan binatang berbisa)” Lalu Sa'id, yakni Ibnu Jubair, 
berkata, “Bagus sekali orang yang telah melakukan apa yang didengar.” 
Lalu ia berkata, “Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, lalu aku 
melihat seorang nabi bersama banyak orang, seorang nabi bersama satu 
dan dua orang, seorang nabi yang tidak bersama satu orang pun, lalu 
tiba-tiba diangkat kepadaku kumpulan hitam yang besar, lalu dikatakan, 
“Lihatlah ke arah lain." Ternyata ada kumpulan hitam yang besar, lalu 
dikatakan, Ini adalah umatmu. Di antara mereka ada tujuh puluh ribu 
orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adzab.' Kemudian Nabi 
SAW berdiri (setelah menceritakan), lalu masuk —ke rumahnya—, maka 
orang-orang pun membicarakan hal tersebut, mereka berkata, “Siapa 
orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adzab itu?” Sebagian 
mereka berkata, “Mungkin mereka adalah orang-orang yang bergaul 
dengan Nabi SAW (yakni para sahabat). Sebagian lainnya mengatakan, 
“Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan 
Islam dan tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.” 
Dan lain-lain yang mereka katakan. Kemudian Nabi SAW keluar lagi 
menemui mereka, alu bertanya, "Apa yang sedang kalian 
perbincangkan?” Mereka pun menyampaikan pandangan-pandangan 


Musnad Imam Ahmad — 


mereka, maka beliau pun bersabda, “Mereka itu adalah orang-orang 
yang tidak pernah melakukan kayy (pengobatan dengan besi panas), 
tidak pernah minta dirugyah, tidak pernah bertathayyur (berfirasat 
buruk), dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakkal” Lalu 
Ukkasyah bin Mishan Al Asadi berdiri, “Apakah aku termasuk mereka 
wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “Engkau termasuk di antara 
mereka” kemudian yang lainnya berdiri lalu berkata, “Apakah aku 
termasuk mereka wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Engkau telah keduluan oleh Ukkasyah.” 48 


An oeah Cin jai Ui NA tA 


Tathayyur: Berfirasat buruk, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk 
karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja. 
148 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara 
panjang lebar dan secara ringkas (10: 130-131, 179-180 dan 11: 352-358) dan 
oleh Muslim (1: 78-79) dari Sa'id bin Manshur dari Husyaim. “Min 'ainin", 
menurut Ibnu Al Atsir, “Dikatakan “Ashaabat fulaanan 'ainun' (si fulan 
terkena 'ain), yaitu apabila musuh atau seorang pendengki «melihat 
kepadanya, lalu hal itu berpengaruh terhadapnya dan menyebabkannya sakit. 
Hal semacam ini disebut “Aanahu-ya'iinuhu (meng'ainnya), sebutan 
pelakunya adalah 'aa'in, yaitu bisa mengenai dengan “ain (sorot matanya), 
sedangkan yang terkenanya “ain disebut ma'iin. (dengan fathah pada huruf 
miim)” Al Humah (dengan dhammah pada huruf haa" dan meringankan 
huruf miim (yakni tanpa tasydiidI), tapi bisa juga dengan tasydiid pada huruf 
miim, namun Al Azhari mengingkarinya, artinya adalah racun. Ibnu Al Atsir 
mengatakan, “Kata ini digunakan juga sebagai sebutan untuk jarum 
kalajengking (capit-capitnya yang mengeluarkan racun), karena dari situlah 
keluarnya racun (bisa).” Wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulain, demikian yang 
dicantumkan pada kedua naskah aslinya, sedangkan di dalam Shahih Muslim 
dicantumkan “War-rajulaan?". Bi magaalatihim (bentuk tunggal), demikian 
yang dicantumkan di dalam naskah (rJ, sedangkan pada naskah (5) 
dicantumkan “Bi magaalaatihim (bentuk jamak). Anta minhum, pada naskah 
1 dicantumkan “Anta ftihim”, kami membetulkannya dari naskah (5) dan 
hih Muslim. Ukkaasyah (dengan dhammah pada huruf 'ain dan tasydid 
pada huruf kaaf. Bisa juga tanpa tasyidi), adalah Ukkasyah bin Mihshan Al 
Asadi, dia termasuk orang-orang yang pertama-tama memeluk Islam, dan 
mengikuti perang Badar, dia gugur ketika memerangi orang-orang murtad, 
semoga Allah meridhainya. Kisah seperti ini juga disebutkan di dalam Shahih 
Muslim dan yang lainnya dari hadits Abu Hurairah dan dari hadits Imran bin 
Hushain. Akan dikemukakan juga seperti itu dari hadits Ibnu Mas'ud pada 
no. 3806, 3819 dan 3987. 


— Musnad Imam Ahmad 


2449. Syuja” menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, dengan redaksi sepertinya.” 


ar ta 


Pa Pekan MEN OA GI dh CAS. Yto. 
Be Po Ih Po UIU Ab 

Ik SI Kal AS Ng Ola 
Yap pa Ik Ss Je os Ag da ah 


ga 


ta 


2450. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah 
berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Dan, bila beliau 
berpuasa beliau terus berpuasa, sampai-sampai orang mengatakan, “Demi 
Allah beliau tidak pernah berbuka." Dan bila beliau berbuka (tidak 
berpuasa), beliau terus berbuka sampai-sampai orang mengatakan, “Demi 
Allah beliau tidak pernah berpuasa.”20 


PENA KIR SP Tean YA 


Pp Abe 3 JAN PAN AG ab aa Cas xtoi 
An Aa Ni dh da Jo sat 


P3 
0g. , 


Ha 393 IAI Ula G3 HI ubah KG 
gogo be aer PN Ae GTA PRE BE era 

Ne SS jp Ty S5 JAN U L UU ia 

2451. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muammal 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW melintasi lembah-lembah dan datang dengan membawa 
hewan kurban, sehingga tidak ada alasan bagi beliau untuk berthawaf di 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1998, 2046 
dan 2151. 


Musnad Imam Ahmad — EA | 


Baitullah dan sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah sebelum wuguf di 
Arafah. Sedangkan kalian wahai warga Makkah, maka tangguhkanlah 
thawaf kalian sehingga kalian kembali.” 


. 3 
IP Ia pe Jatah UE ae II 3 Bis xtog 
Ig CG NJE EK AR SIB ME IN op Se 
Pn aa os. NI ai Lea an Kaban . Hai 
db LP da BS IGB Ae Ah MAL Gali Cal 
PA Aa Bab . as 2 .. tep 2 
Airab Us 3 Sentai Lalat Last Sad 
2452. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil 
mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Ketika diharamkan khamer, mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah. Bagaimana dengan para sahabat kami yang telah meninggal 
yang dulu pernah meminumnya? Maka Allah “Azza wa Jalla 
menurunkan (ayat): “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 


mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah 
mereka makan dahulu' (Os. Al Maaidah (5): 93). 22 


Pe YA Dis Ae 2 SA Eis ixtor 


Pa TE AKA TE Da Ae AN San Ai ANU PA 
BN Ia J8 JET AE AP HAL JB PAKAN up Kan 


Pp MET Ii DU ASI tu Ig ala aa Jo 


21 Sanadnya shahih. Abdullah bin Al Muammal Al Makhzumi dinilai tsigah 
oleh Ibnu Sa'd dan Ibnu Numair, sementara Ibnu Ma'in mengatakan, 
“Haditsnya bagus.” Sedangkan Abu Daud dan An-Nasa'i menilainya lemah. 
Ahmad mengatakan, “Sebenarnya tidak demikian.” Ahmad juga mengatakan, 
“Hadits-haditsnya munkar”” Menurus saya, bahwa komentar mereka 
tentangnya adalah mengenai hafalannya, maka hal ini menjadikan haditsnya 
shahih kecuali bila tampak kesalahannya. Lihat hadits no. 2360. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2088. Ibnu 
Katsir menukilnya di dalam Ar-Tafsir (3: 233) dari tempat ini dari Al 
Musnad. Hadits ini dicantumkan juga di dalam A/ Mustadrak (4: 143) dan 
dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz-Dzahabi. 


—- Musnad Imam Ahmad 


2452 


2453. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Al Hasan, yakni 
Ibnu Shalih, menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al 
Munkadir, ia berkata, “Diceritakan kepada ku dari Ibnu Abbas, bahwa ia 
mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Pecandu khamer apabila ia 
mati, maka ia akan berjumpa dengan Allah seperti penyembah 
berhala 3 


AP IE oi Sa PO Cin pb Uik tot 


NS Be NN Pa Pa RN AA Na SENSOR PA Jenan YA 

SS Un EA Ko Ih) JB 2JB OA Lp 

Kran 

2454. Husain menceritakan kepada kami, Syaibah menceritakan 

kepada kami, dari Isa bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, 

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya keberkahan kuda terletak 
pada warna blondenya (merah kekuning-kuningan) "4 


2483  Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya orang yang menceritakan 
kepada Ibnu Al Munkadir. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (5: 74), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al 
Bazzar dan Ath-Thabarani. Para perawi Ahmad adalah orang-orang shahih 
kecuali Ibnu Al Munkadir, ia berkata, “Diceritakan kepadaku dari Ibnu 
Abbas.” Sedang dalam isnad Ath-Thabarani terdapat Yazid bin Abu Fakhitah, 
aku tidak mengetahuinya, namun para perawi lainnya adalah orang-orang 
tsigah,” Disebutkan didalam 4t-Tarikh Al Kabir karya Al Bukhari (1/1/129) 
pada bagian biografi Muhammad bin Abdullah: “Isma'il mengatakan kepada 
kami: Saudaraku menceritakan kepadaku, dari Sulaiman, dari Suhail bin Abu 
Shalih, dari Muhammad bin Abdullah, dari ayahnya, (bahwa) Nabi SAW 
bersabda, “Pecandu khomer adalah laksana penyembah berhala” Dan 
Farwah mengatakan kepadaku: “Muhammad bin Sulaiman menceritakan 
kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, (bahwa) Nabi 
SAW bersabda, seperti itu. Namun hadits Abu Hurairah di sini tidaklah 
Shahih.” 

Sanadnya hasan. Isa bin Ali bin Abdullah bin Abbas adalah seorang yang 
Isigah. Ibnu Ma'in mengatakan, “Tidak ada masalah padanya. Ia mempunyai 
pandangan yang baik, dan dia menjauhkan diri dari Sultan, bukan karena 
sudah lama meninggal. Telah sampai kepadaku, bahwa dia meninggal pada 
tahun meninggalnya Syu'bah.” Ibnu Abi Hatim mencantumkan biografinya 
di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (4/1/282) dan dia tidak menyebutkan adanya 
cacat padanya, tidak pula A! Bukhari dan An-Nasa'i di dalam Adh-Dhu'afa'. 
Sementara disebutkan di dalam Ai-Tahdzib: Dari Al Bazzar, bahwa dia tidak 


2454 


Musnad Imam Ahmad — 


.- Bonagen 2 ea» 


PE AR ap Bi ANA HL EL rto0 

aa Ie DP AE AP dan POP ata 
Pa ap OR BN ab abdi Aa ist ae as 
PEP OP gn SN Aa at, ? 
D8 Is ae Ha en ya RB ai 3 dl 
ae Ka 3 Wa ad Oa SE 3 


, aya 2 g... 4 
War mak 5 OB GI 03 SAR NP, UI alat 
Sob Jas Ca 
2455. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Jarir, 
yakni Ibnu Hazim, menceritakan kepada kami, dari Kultsum bin Jabr, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Allah telah mengambil perjanjian (kesaksian) dari punggung Adam di 
Na'man, yakni Arafah, lalu Allah mengeluarkan dari tulang 
punggungnya setiap keturunan yang diciptakan-Nya, lalu menebarkan 
mereka di hadapan-Nya seperti benih, kemudian berbicara kepada 
mereka secara langsung, “(seraya berfirman), “Bukankah Aku ini 
Rabbmu.' Mereka menjawab, “Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi 
saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan, “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (keesaan Rabb),' atau agar kamu tidak 
mengatakan, 'Sesungguhnya — orang-orang tua kami telah 
mempersekutukan Ilah sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak 
keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau 
membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu.” 
(Os. Al A'raf: 172-173)725 


pernah meriwayatkan dari ayahnya satu hadits pun yang musnad selain hadits 
ini. Ini merupakan tasahul (sikap menggampangkan dalam menilai), karena 
Ibnu Abu Hatim telah menyebutkan hadits lainnya. Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Abu Daud (2: 328) dari Yahya bin Ma'in, dari Husain bin 
Muhammad, dari Syaiban. Al Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan oleh At- 
Tirmidzi dan dia mengatakan, “Hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya 
kecuali dari segi ini, dari hadits Syaiban, yakni Ibnu Abdur-rahman.”” 

2455 Sanadnya shahih. Kultsum bin Jabr bin Muammal Ad-Daili adalah seorang 


— Musnad Imam Ahmad 


Ape se Ab 


sz Bl s Pa hp Kab Om Sae YEON 
Ae 
AH Ip Tae DAN Ie Aoa) 9 OA RN 


2456. Husian menceritakan kepada kami. Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash. ia berkata, “Adalah 
Rasulullah SAW, pada setiap kali shalat Subuh hari Jum'at beliau 
membaca “Alif laam miim tanzii' (surah As-Sajdah (32)) dan "hal ataa 


tabi'in yang isigah, dia dinilai tsigah oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in. Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (4/1/227) dan 
mengatakan, “Dia mendengar Abu Ghadiyah Al jJuhani, sahabat Nabi SAW.” 
Hadits ini dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (T: 25), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para 
perawi shahih.” Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tafsir (3: 584-585) dari 
tempat ini, dan ia berkata, “Hadits ini telah diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i 
pada Kitab Tafsir dari Sunan-nya, dari Muhammad bin Abdurrahim Sha'gah, 
dari Husain bin Muhammad Al Marwazi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir 
dan Ibnu Abi Hatim dari hadits Husain bin Muhammad, hanya saja Ibnu Abi 
Hatim meriwayatkannya secara mauguf. Dikeluarkan juga oleh Al Hakim di 
dalam Mustadrak-nya dari hadits Husain bin Muhammad dan yang lainnya 
dari Jarir bin Hazim dari Kultsum bin Jabr. Al Hakim mengatakan, “Isnad- 
nya shahih namun keduanya (yakni Al Bukhari dan Muslim) tidak 
mengeluarkannya. Muslim telah berdalih dengan Kultsum bin Jabr.” 
Demikian yang dikatakannya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abdul 
Warits dari Kultsum bin Jabr dari Sa'id bin Jubair, lalu me-mauguf-kannya. 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Aliyah dan Waki?”, dari 
Rabi'ah bin Kultsum bin Jabr dari ayahnya. Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Al Aufi dan Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas. Jadi, 
(riwayat mauguf) ini lebih banyak dan lebih valid.” Tampaknya Ibnu Katsir 
hendak menilai cacatnya riwayat yang marfu' dengan riwayat yang mauguf. 
Semestinya tidak demikian, karena marfu 'nya itu merupapkan tambahan dari 
orang isigah, dan itu dapat diterima lagi shahih. Lihat hadits no. 311. 
Kultsum bin Jabr (dengan fathah pada huruf jiim dan sukun pada huruf baa”), 
sedangkan pada naskah Ibnu Katsir dicantumkan “Kultsum bin Jubair”, ini 
kesalahan tulis. Na'man (dengan fathah pada huruf nuun), adalah lembah 
suku Hudzail yang berjarak dua hari perjalanan dari Arafah. “Tsumma 
kallamahum gibalan" (dengan kasrah pada huruf gaaf. fathah pada huruf 
baa. Dan boleh juga dengan dhammah pada huruf gaaf dan fathah pada 
huruf baa' (yakni gubalan). atau dengan dhammah pada keduanya, atau 
dengan fathah pada keduanya), yakni secara langsung dan berhadap-hadapan, 
bukan dari balik tabir dan tidak dengan mewakilkan urusan mereka atau 
berbicara kepada mereka melalui salah satu malaikat-Nya. 


Musnad Imam Ahmad — ks 


'alal insani hiinum minad dahri' (surah Ad-Dahr/Al insaan (761) 


Aa 


Apaan BEA gi YP Baja Gi YEL SAS 1 t0V 
ag Be. 0d 
mpe ai 
2457. Husain menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
dengan redaksi sepertinya. “7 


Jap Hak Pp Ungu Ci GL CS toh 
TE Ae ata Da EM AE AU io AAA San ia 0 
2 Kp & SI P3 aa de Do DA Ka at A 
Lo Han iba 1JU AA 
2458. Husain menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Khushaif, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW: Tentang laki-laki yang menggauli istrinya yang sedang haid, 
beliau bersabda, “Dia bershadagah setengah dinar.” 


ae ve. Fera 


AA Pp pp da jab di mao 
up ad Ya Pada dah Sop ata 2JU Lek 


F 


2456  Sanadnya dha'if (lemah) karena mursal. Abu Al Ahwash adalah Al Jasyami, 
namanya “Auf bin Malik bin Nadhlah”, seorang tabi'in yang tsigah, dia 
meriwayatkan hadits ini secara mursal. Imam Ahmad meriwayatkannya di 
sini karena hadits maushul yang setelahnya seperti itu. Lihat pula hadits no. 
1993. 

2457  Sanadnya shahih. Lihat hadits yang sebelumnya dan hadits no. 1993. 

288  Sanadnya shahih. Khushaif adalah Ibnu Abdur-rahman Al Jazari. Hadits ini 
yang berasal dari jalur Syarik dari Khushaif, diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi (1:244-245) yang kami syarah. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi 
(1: 254), Abu Daud (1: 109) dan Al Baihagi (1: 206). Di sana kami telah 
mengungkapkan pembahasan yang panjang mengenai hadits ini atas semua 
sanad-nya. Lihat pula hadits no. 2032, 2121, 2122 dan 2201. 


— Musnad Imam Ahmad 


Wii £ ea (3 Si va ada KAS BSA Ip ea 
BALI 


2459. Husain menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi 
SAW menyuruh kami bersegera, atau beliau menyuruh Ummu Salamah 
untuk bersegera, sementara aku bersama mereka. yaitu (berangkat) dari 
Muzdalifah ke Jumrah Agabah, lalu beliau menyuruh kami agar 
melontarnya ketika matahari terbit.” 


Pn 


Ibas Olah ai 3 Si IS EK NN 
Hi dad Ida AA tata Malas it 
bagai Ha aa Ia Was DAN Pn dai dna) Fi & He 


z - 


2460. Husain menceritakan kepada kami, Daud, yakni Al Aththar, 
menceritakan kepada kami, Atha' menceritakan kepadaku, bahwa dia 
mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW mengutusku 
bersama barang-barangnya dan orang-orang yang lemah dari anggota 
keluarganya pada malam Muzdalifah, lalu kami shalat Subuh di Mina dan 


melontar jumrah.”20 


0 Gx... an 00 Pan 


JASA ya HMD il Cia GAS CU NU 
An Ba ap da3 IE GA Ce jab yi ap 


band US AE AAL as Cap leg le Je 


249  Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Lihat hadits no. 2204. 
Sanadnya shahih. Amr adalah Ibnu Dinar. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Muslim (1: 366) secara ringkas dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin 
Dinar. Lihat hadits yang lalu. 


Musnad Imam Ahmad — 


1.2 2 Pena 3 Ma ar Koko Ir: , La PEG 2. &- 
IU bag Te le Ah Jgn HA Ae JUS JI ea 
PA pa Pa ea PN Na EN Lp AN 

ggs alat SIB BE, da HB Eu 


A6 ai JW CAP Isak JG IU 
2461. Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Muhammad bin Amr bin 
Atha' bin Algamah Al Oarasyi, dia mengatakan. “Kami masuk ke rumah 
Maimunah, istri Nabi SAW. lalu kami dapati di dalamnya Abdullah bin 
Abbas, kemudian kami menyebutkan tentang berwudhu -setelah 
memakan makanan—yang disentuh api (dimasak dengan api), Abdullah 
pun berkata, “Aku pernah melihat Rasulullah SAW memakan —makanan- 
yang disentuh api (dimasak dengan api), kemudian beliau shalat dan tidak 
berwudhu lagi.” Lalu sebagian kami berkata kepadanya, “Apakah engkau 
melihat beliau?”, Ibnu Abbas pun menunjuk kepada kedua matanya 
seraya mengatakan, “Kedua mataku ini telah melihat.” 75! 


Eta YG ap 3 la) LA Ip BS EA 
GI Ea Tan AI an TAN SA Ao yet Dies 
Pein PN PAS GAP AAA Ia op dll 
Pee IL Mena en Ad Kanan Ketua NE : Ap PON NG 
WB Bapa yah ag le ID Aap Bie 
Yi 1s Iu AJ 5 OA 
tera ta Tn SA SIN AI Lose et PA PA 2 
J9 PB IPB Ola ale MI ae SI B3 Iya) 
ka Hard Ke - a80 ma. en kene An 0 - 
TA IE pepe) 
SR BA pi Bun 
2462. Husain bin Muhammad dan Khalaf bin Al Walid 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Israil menceritakan kepada 


kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang 
laki-laki dari Bani Sulaim melewati sekelompok sahabat Nabi SAW, saat 


Z1 ” Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2377. 


— Musnad Imam Ahmad 


itu ia menggiring dombanya, lalu ia pun mengucapkan salam kepada 
mereka, mereka berkata, “Tidaklah ia mengucapkan salam kepada kalian 
kecuali karena untuk melindungi diri dari kalian.” Lalu mereka pun 
menghampirinya kemudian membunuhnya dan merampas dombanya, 
lalu mereka menemui Nabi SAW, kemudian Allah “Azza wa Jalla 
menurunkan ayat: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi 
(berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu 
mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam ' kepadamu, "Kamu 
bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya)" hingga akhir ayat 
(Os. An-Nisaa" (47: 94).”202 


3 Itam ap JA Eis Ve 3 Bis tar 
f st.o.. 0.8. 

SA EN In Pd AE pp aa 
BA ipad FA :JE AS up oa SA oat pe 
4 0, 0 Ha naa . . 
SEA EA Ju Da aan 

2463. Husain dan Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah 4zza wa Jalla: 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar” (Os. 
Aali “Imraan f3J: 110), Ibnu Abbas berkata, “Mereka itu adalah orang- 


orang yang berhijrah bersama Muhammad SAW ke Madinah.” Abu 
Nu'aim menyebutkan (dalam redaksinya), “bersama Nabi SAW.”263 


1462 
243 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2023. 

Sanadnya shahih. Abu Nu'aim adalah Al Fadhl bin Dukain, ia seorang yang 
Isigah, valid lagi jujur. Ahmad mengatakan, “Abu Nu'aim adalah seorang 
yang jujur lagi tsigah. Sebagai landasan hujjah dalam hadits.” Ahmad juga 
mengatakan, “Ia tsigah. Ia hafal hadits dan memahaminya, tapi kemudian ia 
mengalami ujian yang tidak dialami oleh yang lainnya. Semoga Allah 
memaafkannya.” Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(4/1/118). Hadits ini diisyaratkan oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tafsir (2: 213) 
dan ia menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i di 
dalam kitab Sunan-nya dan Al Hakim di dalam Mustadrak-nya. Sementara 


Musnad Imam Ahmad — 


0... Kokoh era. 


Ah Aa JA BS NG pa Ap Gas Oi Yen 


Beda Ipa OB: IA PA GA an HP JO gi 
II ANN P5 Mp ya dl le 


2464. Husain dan Abu Nw'aim menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Israil menceritakan kepada kami, dari Abdul Aziz 
bin Rufai”, dia berkata, Orang yang mendengar dari Ibnu Abbas 
menceritakan kepadaku, ia berkata, “Rasulullah SAW tidak turun di 
antara Arafah dan Jam' kecuali untuk buang air.” 24 


Ojo 5i Yah Ja Ga Bi iyah Ga te 
: 2 PN Ana ud 
BM dya 1 os PE ea BJB H5 Gi Ab Saat 


Ae CE bra tai Big ala AJA 


2465. Hasan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, ia 
berkata, Aku mendengar Jabir bin Zaid berkata, Aku mendengar Ibnu 
Abbas berkata, “Rasulullah SAW shalat delapan raka'at secara jamak, 
dan tujuh raka'at secara jamak.” 


.. Pa #.. #03 


AP ap Bin ya EA ren 
Ai pi ag TE Je Ipin Ot, Bap gi GP Jala 
PAT bait" NA an 


As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (2: 63) menyandarkannya juga 
kepada Abdurrazzag, Ibnu Syaibah, Abd bin Humaid, Al Faryabi, Ibnu Jarir, 
Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabarani. 

264 Sanadnya .dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya orang yang 
meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Lihat hadits no. 2265. 

2465  Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1918. Lihat 
pula hadits no. 2269. 


— Musnad Imam Ahmad 


2466. Husain menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berkurban, yang mana di antara hewan 
kurbannya terdapat unta (yang dulunya) milik Abu Jahal, pada hidungnya 
terdapat cincin perak. 265 


pe Up Lo Ia apr Cia Ia Cin JG NY 


dop aa lh de Io AA pb yA 
Bian 


2467. Husain menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
memakan —dengan ujung-ujung giginya— daging —yang menempel pada 
tulang—, kemudian beliau shalat dan tidak berwudhu —lagi—9 


PP Kep Ld Pp Vin A5 Ci NN 
Pn aa AA 3 aa atap PAKA JI AG TE 
dya Dila Aly 2d J3 SAN Aa Op da Ds US JB oalr 
PENA PP Ae MEDAN DT SENPNNPE SP PIPA, PING DI 
of 3 ya Jast Side Bl oo A3 de lo 
behaag deliaa Sah De Uh aa MS ea 

Lema ana eat aa aa Bali Niat oo. 
SENI Bd de hara ur Y ina & 
2468. Husain menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika Hilal bin Umayyah menuduh istrinya (yakni menuduh berzina 
tanpa saksi yang cukup), dikatakan kepadanya, “Demi Allah, sungguh 
Rasulullah SAW akan menderamu delapan puluh kali deraan.” Hilal 
berkata, “Allah lebih adil daripada beliau menderaku delapan puluh kali 


1466 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringakasan dari hadits no. 2362. 
Lihat pula hadits no. 4328. 

467  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2289. 
Lihat pula hadits no. 2461. 


Musaad Imam Ahmad — 


dera. Dia (Allah) telah mengetahui bahwa aku melihat -istriku- sehingga 
aku yakin, dan aku telah mendengar sehinga aku yakin. Tidak, demi 


Allah, beliau tidak akan menderaku.' Lalu turunlah ayat tentang 
IPan7 2s 


pgn Ana ON Aa Ae ia xtaa 


uut ai D3 23 de & de 3) ee) gia Eni ya 

Pn brg Tapa Ta ip) M3 

2469. Husain menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan 

kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa budak 

perempuan Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu menceritakan 

bahwa ayahnya telah menikahkannya padahal ia sendiri tidak suka, maka 
Nabi SAW memberinya hak untuk memilih.“ 


284  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringakasan dari hadits no. 2131. 

269  Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 195) dari 
Utsman bin Abu Syaibah, dari Husain bin Muhammad, kemudian ia 
meriwayatkannya juga dari Muhammad bin Ubaid, dari Hammad bin Zaid, 
dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Nabi SAW. Abu Daud mengatakan, “Dia tidak 
menyebutkan Ibnu Abbas, demikian juga yang diriwayatkan orang-orang, 
secara mursal, sudah diketahui” Yang dimaksud Abu Daud adalah 
menilaicacatnya hadits yang maushul itu dengan yang mursal. Hal ini diikuti 
oleh Al Baihagi, namun ini penilaian cacat yang tidak dapat diterima. Ibnul 
ayyim telah membantah penilaian cacat ini, dia mengatakan, “Menurut teori 
Al Baihagi dan mayoritas ulama serta semua ahli ushul, bahwa ini hadits 
Shahih, karena Jarir bin Hazim adalah seroang yang tsigah lagi valid, dan dia 
telah meriwayatkannya secara maushul. Sementara mereka mengatakan, 
“Tambahan dari orang tsigah dapat diterima.” Lalu, mengapa yang semacam 
itu dapat diterima di suatu tempat bahkan di banyak tempat yang sesuai 
dengan madzhab peniru namun di tempat lain ditolak sehingga menyelisihi 
madzhabnya? Mereka telah dapat menerima tambahan dari orang tsigah di 
lebih dari dua ratus hadits yang berupa rafa' (menyandarkan hadits kepada 
Nabi SAW (yakni menjadi hadits marfu'), wash! (menyambungkan 
Sanadnya (yakni menjadi hadits maushull), tambahan lafazh, dan serupanya. 
Hadits ini, walaupun diriwayatkan sendirian oleh Jarir, namun telah 
dikuatkan (dari jalur lainnya) yang memarfu kannya, yaitu dari Ayyub Zaid 
bin Hibban, Ibnu Majah menyebutkannya di dalam kitab Sunannya.” Lihat 
Al Muntaga (3468). Disebutkan juga di dalam “Aun Al Ma'bud yang dikutip 
dari Al Fath: “Kritikan terhadap hadits ini tidak bermakna, karena jalur-jalur 
periwayatannya saling menguatkan.” Lihat juga hadits no. 2365. 


z3 | — Musnad Imam Ahmad 


SE Ye and ae 5 KG IS Bis 


La 


PE ALS PNP Ip ape 
BER an ba RP PEP 
Y JAS AS AI ig Ookaki WA 


2470. Husain dan Ahmad bin Abdul malik menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Ubaidullah, yakni Ibnu Amr, menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ibnu Jubair. Ahmad berkata, Dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Pada akhir zaman nanti, akan ada suatu kaum yang mencat rambut 
dengan warna hitam.” Husain menyebutkan (dalam redaksinya): “Seperti 
kotoran burung dara. Mereka tidak akan dapat mencium aroma 


surga. ”2470 


AE Rai mh KS Cia 13 EA IU AVI 


27  Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 139), ia menyatakan di dalamnya: 
“Dari Abdul Karim Al Jazari”. Al Hafizh menyebutkan pula hadits ini di 
dalam AI Paul Al Musaddad (41-42), dan ia mengatakan, “Dikemukakan 
oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al Maudhu'at dari jalur Abu Al Gasim Al 
Baghawi, dari Hasyim bin Al Harts, dari Ubaidullah bin Amr.” Lalu ia 
mengatakan, “Hadits ini tidak benar dari Rasulullah SAW. Yang tertuduh di 
sini adalah Abdul Karim bin Abu Al Makharig Abu Umayyah Al Bashari. 
Selanjutnya ia menuki! takhrijnya dari jama'ah. Menurutku, bahwa ia telah 
keliru dalam hal ini, karena hadits tersebut adalah dari riwayat Abdul Karim 
Al Jazari yang (sigah yang riwayatnya dikeluarkan juga di dalam Ash-Shahih. 
Hadits itu pun telah dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
di dalam kitab Shahih-nya dari jalan ini.” Selanjutnya Al Hafizh 
menyebutkan, bahwa hadits ini pun dikeluarkan oleh Al Hakim, Abu Ya'la 
dan Al Hafizh Dhiya'uddin Al Magdisi di dalam Al Ahadits Al Mukhtarah 
mimma Laisa fi Ash-Shahihain (hadits-hadits pilihan yang tidak terdapat di 
dalam 4sh-Shahihain). Laa yariihuun artinya tidak dapat mencium dan tidak 
dapat menemukan aromanya. Dikatakan raaha-yariihu dan araaha-yariihu 
apabila dapat (mencium) aroma sesuatu. 


Musnad Imam Ahmad — aj 


MA ya Tilas Diab ia HB UP ISI AP gi 
Ba Ea AE ia deh Je Ip 
Ep ea GP BJ us DS 3 HAKI G3 alta 
Il se dn (IA IE IGA IP AIR de JO 
Ap SA de Lai Jaga Ad nii Ya oh EA 
HA Aa TM Aa PGA AS Ke Jo Uas Ubi 
bsd Si pda Cal HK pada Ad) ma AA 


EA NIS BE AAN AG Ja 

2471. Husain menceritakan kepada kami, Abdul Hamid bin 
Bahram menceritakan kepada kami, dari Syahr bin Hausyab, ia berkata, 
Abdullah bin Abbas berkata, “Sekelompok orang yahudi datang kepada 
Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, “Wahai Abu Al Oasim. 
Sampaikan kepada kami tentang perkara-perkara yang akan kami 
tanyakan kepadamu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali seorang 
nabi.” Di antara yang mereka tanyakan, “Makanan apa yang telah 
diharamkan oleh Israil terhadap dirinya sendiri sebelum diturunnya 
Taurat?” Beliau menjawab, “Aku persumpahkan kalian kepada Allah 
yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian tahu bahwa 
Israil, Ya'gub AS, telah menderita. sakit yang parah, dan sakitnya itu 
berlangsung cukup lama, lalu ia bernadzar kepada Allah dengan suatu 
nadzar, bahwa bila Allah menyembuhkannya dari penyakit itu, ia akan 
mengharamkan minuman dan makanan yang paling disukainya. 
Makanan yang paling disukainya adalah daging unta, dan minuman 
yang paling disukainya adalah susunya?” Mereka menjawab, “Ya Alah. 


Benar.” 27! 


27! Sanadnya shahih. Abdul Hamid bin Bahram (dengan fathah pada huruf baa”) 
Al Fazari adalah seorang yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad, Tbnu 
Ma'in dan Abu Daud. Sebagian mereka memperbincangkannya mengenai 
riwayatnya dari Syahr, yaitu riwayatnya ini, namun Syahr Ibnu Hausyab 
adalah seorang yang Isigah sebagaimana yang telah kami kemukakan pada 
keterangan hadits no. 2174. Ahmad bin Shalih Al Mishri mengatakan, 


— Musnad Imam Ahmad 


no 


Aoa ah Ta ya an ia G3 op Jai CAK KT 
ed SA ATA Ta - Ne Erat Mi gi SETAN YAN ai 
Ie Koe EA Jo Opo MAP PA Pe 
beban 
2472.Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Zam'ah 
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Wahram, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW shalat di atas karpet.?7? 


De 13 Ibn Ip Aaja El JG Jiakh CS .YLVY 
Ha ran Ai OP Ae ERA ne tu 
KA ap Ob ia Se Ko Sa) IE 1JB ot ui up 
Ga Sp II 
2473. Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara sya'ir ada 
(yang mengandung) hukum, dan sesungguhnya di antara susunan kata 


yang indah terdapat apa yang disebut sihir” “7 


Pa Peni 


IG Se 3 Ian 13 WGL Oia Jadi Cb YtvE 
IN Se HI UI TA 1 6 yA Ie AA 
Meh ba Tas dolan dada Ja 
2474. Al Fadhl menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 


“Abdul Hamid bin Bahram adalah seorang yang 1sigah. Haditsnya 
menakjubkanku, (dan) hadits-haditsnya dari Syahr adalah shahih.” Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits nmor 2514. Lihat pula hadits no. 2483. Ibnu 
Katsir di dalam Ai-Tafsir (2: 186-187) menyebutkan hadits panjang yang 
- berikut dan mengisyaratkan kepada hadits ini, lalu mengatakan, “Diriwayatkan 

juga oleh Ahmad dari Husain bin Muhammad dari Abdul Hamid.” 

72  Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Zam'ah. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2061. Lihat pula hadits no. 2426. 

Z8  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2424. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dia menuturkan, “Ibnu Abbas 
melintasi sejumlah orang yang menempatkan seekor burung dara lalu 
mereka melemparinya, Ibnu Abbas pun berkata, “Rasulullah SAW telah 
melarang sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai target sasaran.” 21 


0. ane z na 


La Beton ai ag, as 
art BI SB aa de Si Io At dya) Ke SI ja 
Kdi 3 an aa SI SAS IE SAN Ing £ 
an Sae EA 
33 
2475. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Saib, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Nabi SAW mengambil putrinya yang 
sedang naza' (hampir meninggal), lalu memeluknya, lalu meletakkannya 
di dadanya, kemudian putrinya meninggal di dada beliau, maka Ummu 
Aiman berteriak, lalu dikatakan, “Apakah engkau menangis di dekat 
Rasulullah SAW?” Ummu Aiman menjawab, “Bukankah aku melihatmu 
menangis wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku tidak menangis, 
akan tetapi ini adalah kasih sayang. Sesungguhnya orang mukmin itu 
dalam kebaikan pada setiap kondisi. Sesungguhnya, bila nyawanya 


keluar dari antara dua pinggangnya, dia memuji Allah "Azza wa 
Jalla 


A4  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1863. 


Lihat pula hadits no. 2480 dan 2532. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2412. Sufyan 
(di sini) adalah Ats-Tsauri. Mendengarnya dari Atha' adalah sebelum 
hafalannya kacau. 


— Musnad Imam Ahmad 


2475 


€. LA Ka iya Si 
iih op US Up Oa Gis KLM jl BAL .yava 


AN Ap Ae At Ob AN 3 ik 
OA Te AI aah ag KA Talih as ih 
para 26 LA Ta Lead GAS ema X2 33 ang de 


SPG Eh ig HA #AN BA wa 

ego. 3.9. . an NA SN ea MANA Re Ma 

S3 BI maa, PES TE SW 0 Je 3 aa 

PAN NN Na Pane P. 00 ag 
HJ JB MSI ARA oi Ia TE ON JO OI KA 
2476. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Bazimah, Oais bin Habtar 
menceritakan kepadaku, dia menuturkan, “Aku tanyakan kepada Ibnu 

Abbas tentang guci putih, guci hijau dan guci merah. Ibnu Abbas 

menjawab, “Sesungguhnya yang pertama kali menanyakannya kepada 

Nabi SAW adalah utusannya Abdul Gais, mereka berkata, 

“Sesungguhnya kami memperoleh peralatan. Tempat-tempat air mana 

(yang boleh digunakan)?” Beliau menjawab, Jangankah kalian minum 

dari ad-duba', al muzaffat, an-nagir dan al hantam , tapi minumlah dari 

tempat-tempat air yang terbuat dari kulit” Kemudian beliau bersabda, 

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atasku' atau beliau 

mengatakan "mengharamkan khamer, judi dan gendang (musik). Dan 

setiap yang memabukkan adalah haram.” Sufyan mengatakan, “Lalu 
aku katakan kepada Ali bin Badzimah, “Apakah itu kuubah?' dia 
menjawab, “Ihabl (gendang).”75 

? Ad-duba” Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian 

digunakan sebagai wadah minuman. 4! muzaffat: Yakni wadah yang dicat 

dengan ter. An-nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. A/ hantam: 

Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah. 

WN!  Sanadnya shahih. Ali bin Badzimah (dengan fathah pada huruf baa' dan 
kasrah pada huruf dzaal) Al Jazari adalah seorang yang isigah, ia dinilai 
tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Ahmad 
mengatakan, “Ia fsigah namun ada sesuatu padanya.” Ahmad juga 
mengatakan, “Haditsnya layak —dipakai—, hanya saja dia memicu faham 
syi'ah.” Lihat biografinya di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/11175-176). 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 382), namun dia tidak 


Musnad Imam Ahmad — 


ta Igo 9. Pa 
Wa Ae Jan Ip Aan ii KAA jl UAS. tVV 
DN daa pala Ti nana aa Ba pan TG AN: 
IE La SIB eng ab So aa ad 
Bd 
24TI. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Jabir bin Zaid, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ain adalah hag, ia 
bisa meluluhkan gunung yang besar.” “7 


H3 jp AE Eat IG egaah AS 1 AA KE EASY ANA 
s0 Ae SEN TR ABt dat Me aa Ta OA 
Aa AP GA PPNI yi AS PO oa Jelas OP 
2478. Abdullah bin Al Walid Al Adani menceritakan kepada kami, 


dia mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Duwaid, dari 
Isma'il bin Tsauban, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, seperti itu. 


mengomentarinya, demikian juga Al Mundziri. Lihat hadits no. 2020, 2028 
dan 2499. Al Kuubah (dengan dhammah pada huruf kaaf), menurut Al 
Khithabi (4: 267): “Al kuubah ditafsir dengan thab! (gendang), dikatakan 
juga alat musik. Termasuk dalam pengertiannya adalah setiap alat petik dan 
seruling, yaitu yang digunakan untuk musik dan nyanyian.” 

Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya orang yang diriwayatkan 
oleh Sufyan. Lihat hadits berikutnya. A/ haalig adalah gunung tinggi yang 
berdiri kokoh. 

Sanadnya shahih. Isma'il bin Tsauban adalah seorang yang (sigah, termasuk 
para pengikut tabi'in. Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Als-Tsigat, 
dan Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (1/1/349), 
keduanya memisahkan antara Isma'il ini dengan Isma'il bin Tsauban yang 
tabi'in. Al Hafizh menyebut di dalam At-Ta'jil (34-35), bahwa Ibnu Abi 
Hatim menggabungkan biografi keduanya secara berurutan. Duwaid adalah 
Duwaid Al Bashari, dia seorang yang tsigah. Ionu Hibban mencantumkannya 
di dalam Ats-Tsigat dan Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4/ 
Kabir (2/1/230), lalu mengatakan, “Duwaid: mendengar Isma'il bin Tsauban, 
dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: “Ain adalah hag. “Ain 
adalah hag. Demikian yang dikatakan Ishag bin Ibrahim. Abdullah bin Al 
Walid menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Sufyan menceritakan 
kepada kami. Sementara Waki” dan Gabishah berkata: dari Sufyan, dari 
seorang laki-laki, dari Jabir bin Zaid. Dan Waki' menyebutkan (dalam 
redaksinya), “Dia ('ain) bisa meluluhkan unta” Namun @abishah tidak 


Pi 


78 


— Musnad Imam Ahmad 


AN 


2 3 Senja HR LE Gurita aa. 
HE ji Mal up aan En KAP Gi yava 
apa Mn AU An Yaa TE AAA kan Tap UP an 
Iaag la Il AI Ip) JB 2S yebb pl Pp op dala 
men oo 0 200 .. poo, 
San ad TAN 3 AAN £ Be Ay Sasa Ta 
bean je TN We Lp 
2479. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsaman, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasutuliah SAW bersabda, “Sebaik- 
baik celak kalian adalah (mengenakan) itsmid menjelang tidur. Dia 
dapat menumbuhkan bulu dan menjernihkan penglihatan. Dan sebaik- 


baik pakaian kalian adalah (yang berwarna) putih, maka pakailah itu 
dan kafanilah orang-orang yang meninggal dari kalian” ” “?? 


“Koaa Wis IN en Dag NA 


SU 


menyebutkan kalimat: yastanzilu?.” Adz-Dzahabi mencantumkan biografinya 
di dalam A4! Mizan dan diikuti oleh Al Hafizh di dalam Al-Lisan, hanya saja 
Al Hafizh keliru menduga sehingga di dalam Ar-Ta'jil dia menyebutkan pada 
biografi Isma'il bin Tsauban, bahwa yang meriwayatkan darinya adalah 
Duwaid bin Nafi”, dan memastikan itu. Karena itulah ia tidak mencantumkan 
biografi Duwaid Al Bashari karena telah memandang cukup dengan biografi 
Duwaid bin Nafi” di dalam A4i-Tahdzib. Sehingga dengan begitu terjadi 
pengungkapan yang tidak senada dengan Ibnu Abi Hatim, padahal Al 
Bukhari di dalam Al Kabir memisahkan biografi kedua orang tersebut. Jadi 
kedua nama itu diyakini sebagai dua orang yang berbeda. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (5: 107), penulisnya mengatakan, 
“Di dalam Ash-Shahih darinya hanya disebutkan, “Ain adalah hag.” 
Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Di dalam Sanadnya 
terdapat Duwaid Al Bashari, menurut Abu Hatim, bahwa dia seorang lemah, 
3 sedangkan para perawi lainnya adalah orang-orang yang isigah.” As-Suyuthi 
mencantumkan hadits ini di dalam A! Jami" Ash-Shaghir (5754) dan 
disandarkan pula kepada Al Hakim. 

Nama suatu jenis celak yang kwalitasnya paling bagus. 


2479  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2219. 


Musnad Imam Ahmad — (275) 


2480. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Al Ala' bin Shalih 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit menceritakan kepada kami, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
melarang sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai target sasaran.” “10 


co 2 0..ga ho A03 - 


Hp Bap HN AS Es KA pes ran 


ara R ( naa & LD 02 Je, ic aan 
Ae Io Iron PAP yk Pb Ii BU dat Je 


Lem Gd AE SIG ag) Sa mp LA 1 1y5 da, 
BIAN, 


2481. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Abdullah bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata, Nafi” bin 
Jubair mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, 
bahwa beliau bersabda, “Wanita janda lebih berhak terhadap perkara 
dirinya daripada walinya, sedangkan gadis perawan diminta pendapat 
tentang perkara dirinya, dan diamnya adalah persetujuannya” 


Ba S8... Pena 
dp BA yg PJ Cas 20 yA AS YAN 
DES CI Dok PI IS S3 AE Pp oi 
BE 833 UUS Lan CO AA Gd On TAS 


Ala AN Io LI Tg EU J3 Ag API 


280  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2474. Kata 
“syai'un” dicantumkan pada naskah |) dengan kata “syai'an”, ini keliru. 
Kami membetulkannya dari naskah (4). 

281 Sanadnya shahih. Ubaidullah bin Abdullah bin Mauhab adalah Abdullah bin 
Abdurrahman bin Abdullah bin Mauhab. Lihat yang telah kami kemukakan 
pada keterangan hadits no. 517. Pada naskah Iz- ) dicantumkan “Abdullah bin 


Ubaidullah bin Mauhab”, ini keliru, kami membetulkannya dari naskah (&J. 
Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2365. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pan 022. 


CARA Bp Hata ah Wa AI para os IL 


Agan Tri D3 AA Ya IA UU il UN NA 
HB as TS da ia ba Io Dp 


P: &. PET Lena 3 
AI LE Ah SA MA JL dr 
2482. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Bangsa jin bisa mendengar wahyu, mereka bisa mendengar satu 
kalimat lalu menambahkan sepuluh, jadi apa yang mereka dengar adalah 
hag, sedangkan apa yang mereka tambahkan adalah bathil. Sebelum itu 
bintang-bintang tidak pernah digunakan untuk melempar, namun ketika 
Nabi SAW telah diutus, salah satu dari mereka tidak kembali ke 
tempatnya kecuali dilempari dengan bola api yang bisa membakar apa 
saja yang dikenainya, lalu mereka mengadukan hal itu kepada iblis, maka 
iblis pun berkata, “Hal ini memang perkara yang harus terjadi.” Lalu dia 
mengirim bala tentaranya, ternyata mereka mendapati Nabi SAW sedang 
melaksanakan shalat di antara dua bukit kurma, maka mereka pun 
mendatangi iblis dan mengabarkannya, dia pun berkata, “Kejadian ini 
(dipicu) oleh kejadian yang di bumi itu.”?? 


As 200. 
3 


AG Aa Adji AN K3 Ea LS 


MS AN LAY 


. . ... - 0 035... an 09 ato San ar 
BB ia Aap Mb II oo Ur la 


dun ak ala Ke dg Siri HSE IU ee 


SU Ep ye ai op all Ls Ip ats si 


282  Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam 4t-Tafsir (7: 475) 
dan mengatakan, “Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada kitab 
tafsir di dalam Sunan mereka dari hadits Israil. Lalu At-Tirmidzi 
mengatakan, "Hasan shahih.” Hadits ini disebutkan pada Sunan At-Tirmidzi 
(4: 208). Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2271. Lihat juga 
hadits no. 2431. 


Musnad Imam Ahmad —- Cs 


pr PAGE aa Pr Jana Ist u mela iaG BE, 
MP AE JET FR hara Cal A6 aja 136 NEEMAP3 
Ata EA Hy usa as da, 
Laka HA ag s3 ahad ya IG Ie BI okt 
ud Tp ag DE NG & ja CU ust aje 
MA ba ap Ana DE ti GAY LAN ba bag ab 
Gd aja dekat aji Wal Ep IN yi daa YG 
Pong SEL, Nara Tenar A1 Ka La UG JB ASIN Ia 
US TEA GA 2 BA ORA JA JL La Tp ai 
Ktp eta UN Sita AG Lo 16 2 sai BAN Nia 
Aka BL te AO wayang A3 
SA B3 ajar IE SA AE Jajar JG Uta Lp V6 
JA gih Jake cb Ube Mala, dai, cah JA 


£.. s BR Penata DAN Di & 
GE OS Lap JG POS Ip OS pi ABG LIA 
NA Sea 

2483. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 
Walid Al Ijli menceritakan kepada kami, dulu ia pernah mempunyai 
pengajian, kami pernah melihatnya pada Hasan, dari Bukair bin Syihab, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Orang-orang 
yahudi datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Abu Al 
@asim, kami akan menanyakan kepadamu tentang lima hal, bila engkau 
memberitahu kami tentang itu, maka kami tahu bahwa engkau adalah 
seorang nabi, dan kami akan mengikutimu.” Lalu beliau mengangkat 
sumpah atas mereka sebagaimana Israil (mengangkat sumpah) atas anak- 
anaknya, yaitu mereka mengatakan, “Allah adalah saksi terhadap apa 


— Musnad Imam Ahmad 


yang kita ucapkan (ini)” (Os. Yusuf (121: 66). Beliau pun berkata, 
“Sampaikanlah.” Mereka berkata, “Beritahu kami tentang tanda seorang 
nabi.” Beliau menjawab, "Kedua matanya (bisa) tertidur namun hatinya 
tidak tidur. Mereka berkata lagi, “Beritahu kami, bagaimana -proses 
bayi- menjadi perempuan dan bagaimana —proses bayi— menjadi laki- 
laki?” Beliau menjawab, “Saat bertemunya dua air (yakni seperma laki- 
laki dan ovum perempuan), bila sperma laki-laki lebih dominan terhadap 
ovum perempuan maka —anaknya— menjadi laki-laki, dan bila ovum 
perempuan lebih dominan terhadap sperma laki-laki maka —anaknya— 
menjadi perempuan. Mereka berkata lagi, “Beritahu kami, apa yang 
diharamkan Israil atas dirinya sendiri.” Beliau menjawab, “Beliau pernah 
menderita penyakit kulit dan tidak menemukan suatu —makanan— yang 
cocok kecuali susu anu dan anu“ (Abdullah bin Ahmad mengatakan:) 
Ayahku mengatakan: Sebagian mereka mengatakan: yakni unta. Beliau 
melanjutkan, “Maka ia mengharamkan dagingnya (atas dirinya)” 
Mereka berkata, “Engkau benar.” Selanjutnya mereka mengatakan, 
“Beritahu kami, apa (hakikat) petir itu? Beliau menjawab, “Salah satu 
dari malaikat Allah “Azza wa Jalla yang ditugasi mengurusi awan, pada 
tangannya, atau di tangannya, terdapat cemeti yang terbuat dari api, dia 
mencambuki awan untuk menggiringnya ke arah yang diperintahkan 
Allah? Mereka berkata lagi, “Lalu suara apa yang terdengar itu?”, beliau 
menjawab, “Itu suaranya. Mereka berkata, “Engkau benar. Kini tinggal 
satu —pertanyaan—, inilah yang kami akan berbai'at kepadamu bila 
engkau memberitahu kami tentang ini. Sesungguhnya, tidak ada seorang 
nabi pun kecuali ada satu malaikat yang mendatanginya dengan 
membawa berita. Beritahu kami, siapa temanmu itu?” Beliau menjawab, 
“Jibril AS? Mereka berkata, Jibril, ia yang menurunkan peperangan, 
pembunuhan dan siksaan, musuh kami! Seandainya engkau mengatakan 
Mikail, yang menurunkan rahmat, menumbuhkan tanaman dan 
menurunkan hujan, pasti (kami mengikutimu). Maka Allah “Azza wa 
Jalla menurunkan ayat: “Barang siapa menjadi musuh Jibril? hingga 
akhir ayat (Os. Al Bagarah (21: 977 133 


183  Ganadnya shahih. Abdullah bin Al Walid bin Ma'gal bin Magran Al Muzani, 
dulunya berada di lingkungan Bani Iji, maka disandangkan pula padanya 
sebutan “AI Ijli”, ia seorang yang tsigah, dia dinilai rsigah oleh Ibnu Ma'in, 
Al fjli dan An-Nasa'i. Ucapan Abu Ahmad Az-Zubairi, “Kami melihatnya 
pada Hasan”, maksudnya bahwa dia pernah berjumpa dengan Abdullah bin 
Al Walid pada (kajian) Al Hasan bin Tsabit Al Ahwal. Bukair bin Syihab Al 


Musnad Imam Akhmad — 


..- Dao Aa dosa Aa 
Pap SE KI PU 0 ge! Kis NY EAE 

2 se Tau 5 . PALA Re 0... ha kk 0 Png . o- 
SB AP PS Pai ale yi ok 


2484. Al Hasan menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa 
menceritakan kepada kami, dari Husain bin Wagid, dari Ilba bin Ahmar, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika kami sedang dalam 
perjalanan bersama Nabi SAW, tibalah waktu berkurban, maka kami 
menyembelih sapi atas nama tujuh orang, dan unta atas nama sepuluh 


orang.” 2484 


Kufi adalah seorang yang tsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam 41s- 
Tsigar, Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (2/ 17114), 
dan Abu Hatim mengatakan, “Dia seorang syaikh.” Namun pada kitab hadits 
yang enam tidak terdapat namanya selain hadits ini yang dikemukakan oleh 
'At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadits ini disebutkan bagian awalnya oleh Al 
Bukhari pada biografi Bukair, dia meriwayatkannya dari Abu Nu'aim dari 
Abdullah bin Al Walid. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini di dalam At- 
Tafsir (1: 240 dan 2: 187-188) dari tempat ini, Ibnu Katsir mengatakan, 
“Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadits Abdullah bin 
Al Walid Al Jjli seperti itu. At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan gharib.” Lihat 
hadits no. 2471 dan 2514. An-Nasa'i (dengan fathah pada huruf nuun dan 
tidak panjang (bukan madd) seperti pola perubahan kota “'ashaa”, yaitu 
keringat yang keluar dari pinggul lalu mengaliri kedua paha, kemudian 
melewati tulang kering hingga mencapai mata kaki atau tumit. Al Ashma'i 
dan Ibnu Sayyidih mengatakan, “Tidak disebut “irg an-nasaa.” Ibnu Bari 
mengisyaratkan kepada hadits ini dan mengatakan, “Jika telah pasti bahwa 
itu didengar (demikian), maka tidak ada alasan untuk mengingkari perkataan 
mereka, 'Irg an-nasaa, dan ini termasuk kategori memasukkan sebutan ke 
dalam nama, seperti kalimat hab! al wariid dan sebagainya. Kadang sebutan 
sesuatu dimasukkan ke dalam sebutannya sendiri (sebutan lainnya) bila 
kedua kata itu berbeda, contohnya seperti: Habl al wariid, habb al hashiid, 
#sabit githnah, sa”'id karz. Lihat Al-Lisaan (20: 194). 

z4  Sanadnya shahih. Al Fadhl bin Musa As-Sinani (dengan kasrah pada huruf 
siin) adalah penisbatan kepada “Sinan”, yaitu nama sebuah desa di Khurasan, 
dia adalah seorang yang (sigah pembela sunnah, salah seorang imam hadits di 
masanya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(4/1/117). Al Husain bin Wagid Al Marwazi, gadhi Marwa, adalah seorang 
yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan yang lainnya. 
Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (4/1/78). Hadits ini 


— Musnad Imam Ahmad 


Gi Jai Bi YG PEN Se GA BIS .YtAo 

Tera Sae Tar aan ia Fa In Be Dekan, 23 
Cp auP an at Jenan TG or Mean KE saia 
Eng ah Jia Ah Ae Io DS IE AR op 


2. a- 


“1 Benang AND eni brajan AL Ba atas 
P3 £ Ndadi JB caygb Silk H2 eh Yg Vla 
Pe ant PPA 3 1 PA an 2 0 PN 
Aa elly Se Ko Sapa) IS SE AS Ol op ape 
2485. Al Hasan bin Yahya dan Ath-Thalagani menceritakan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Al Fadhl bin Musa menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind menceritakan kepada 
kami, dari Tsaur bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Nabi SAW pernah melaksanakan shalat sambil menoleh ke kanan dan 
ke kiri, namun beliau tidak memutar lehernya hingga menengok ke 
belakang.” Ath-Thalagani mengatakan: Tsaur menceritakan kepadaku, 


dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW” dengan 
redaksi sepertinya. 


diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 356) dari Al Husain bin Huraits dari 
Al Fadhil bin Musa, lalu At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan gharib. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari hadits Al Fadhl bin Musa.” Di dalam A! Muntaga 
(2691) disebutkan, bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah. 

Sanadnya shahih. Ath-Thalagani adalah Ibrahim bin Ishag. Tsaur bin Zaid 
Ad-Daili adalah seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu 
Zur'ah dan An-Nasa'i. Malik meriwayatkan darinya, dan dia mengatakan 
tentangnya dan orang-orang yang ditanya tentangnya, “Mereka dikeluarkan 
dari langit lebih mudah bagi mereka daripada melakukan suatu kedustaan.” 
Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (1/2/180). Ucapan 
Ahmad di akhir hadits: “Ath-Thalagani mengatakan dst”, maksudnya, bahwa 
Ath-Thalagani mengatakan di dalam riwayatnya dari Al Fadhl, dari Abdullah 
bin Sa'id: “Tsaur menceritakan kepadaku”, yakni, bahwa Tsaur menceritakan 
kepada Abdullah bin Sa'id, bukan Ath-Thalagani yang menceritakan 
kepadanya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (1: 406) dari 
Mahmud bin Ghailan dan yang lainnya dari Al Fadhl bin Musa, lalu At- 
Tirmidzi mengatakan, “Hadits gharib.” Kemudian dia meriwayatkannya juga 
dari Mahmud bin Ghailan dari Waki”, yaitu riwayat berikutnya yang setelah 
ini. “Dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind, dari sebagian sahabat Ikrimah”, 
maksudnya adalah menilai cacatnya isnad yang muttashil ini dengan isnad 
lain yang di dalamnya terdapat seseorang yang tidak diketahui. Saya katakan 
dalam Syarh At-Tirmidzi (2: 483), “Ini bukan cacat, karena isnad haditsnya 


Musnad Imam Ahmad — 


2485 


z0. - 


Ga Ap de HA AE 3 EL YAN 
Ae ra Ie A1 Ng Kg “Je 25X el Ie JP 
Ae taji Ay Ole gak 


2486. Waki” menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin 
Abu Hind menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki sahabat 
Ikrimah, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah melirik di dalam shalatnya 
tanpa menengokkan tehernya.”?85 


PN PA 


oem ge toni Men Bego ak NY LAV 
Ten JA Jp) JB IE AE ap 2 gi 3 LA 
em Ca 53 9 "aa 4 Ku ai en salah 
Date Band SA Ga 


2487. Hasan bin Ar-Rabi” menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Zaid menceritakan kepada kami, dari Al Ja'd Abu Utsman, dari Abu 
Raja", dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang melihat sesuatu yang dibencinya dari pemimpinnya, 


Shahih. Riwayat yang murtashil (bersambung) adalah tambahan dari orang 
yang fsigah yang dapat diterima. At Fadhi bin Musa adalah seorang yang 
tsigah lagi valid. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad sekali lagi dari 
jalur Al Fadhil (pada no. 2792), An-Nasa'i (1: 178), dan Al Hakim (1: 236- 
237), lalu Al Hakim mengatakan, “Ini hadits shahih menurut syarat Asy- 
Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) namun keduanya tidak 
mengeluarkannya.' Adz-Dzahabi menyepakatinya. Kemudian Al Hakim 
menyebutkan hadits lain yang menguatkannya dengan isnad shahih dari 
hadits Sahi bin Al Hanzhaliyah, disebutkan di dalamnya: 'Lalu nabi 
melaksanakan shalat dan menoleh ke arah bukit.” Di sini dikemukakan 
kisahnya, dan Adz-Dzahabi juga menyepakati penshahihannya.” 

Sanadnya dha'if (lemah) karena mursal dan tidak diketahuinya orang yang 
meriwayatkannya dari Ikrimah. Namun dari hadits yang lalu tampak bahwa 
esensi hadits ini shahih karena Sanadnya bersambung. Pada naskah (r) 
dicantumkan “Abdullah dari Sa'id bin Abu Hind”, ini kesalahan yang nyata, 
kami membetulkannya dari naskah (4). 


2486 


— Musnad Imam Ahmad 


hendaklah ia bersabar, karena sesungguhnya orang yang menyelisihi 
jama'ah walaupun hanya sejengkal lalu ia mati, maka itu adalah 
kematian jahiliyah ” 28! 


pa Jean Gis Cas In S3 Yadi BA Es LAM 
Oa Di AS si TA, 1 Bas Ju sa 


Bgt 


GG AS ah AG Sa ag dl ad 
Ope IA Mane away BEA ya 
di AA gih Hn PNG APA ja 
Ra tyas aa SI Gb Lis as 2 


sat 


Si Ha Se celana Plak Hala 3 
8 3 Ca & F Baba 5 obat ala ta 3 “g 
dua bp ups Sm aa 3 Han 


2488. Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada 
kami, Isma'il bin Muslim Al Abdi menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Abu Al Mutawakkil menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu 
Abbas menceritakan, “Bahwa pada suatu malam ia menginap di rumah 
Nabiyullah SAW, lalu di malam itu Nabiyullah SAW bangun kemudian 
keluar dan melihat ke langit, lalu beliau membaca ayat ini yang terdapat 
di dalam surah Aali “Imraan: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit 
langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang' hingga “Maha 
Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Os. Aali 


487  Sanadnya shahih. Hasan bin Ar-Rabi' bin Sulaiman Al Bajali adalah seorang 


yang tsigah, shalih dan ahli ibadah. Para penyusun kitab hadits yang enam 
telah meriwayatkan darinya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 
Al Kabir (1/2/292). Al Ja'd Abu Utsman adalah Al Ja'd bin Dinar Al 
Yasykuri, dia seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abdu 
Daud dan yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya (1/2/238). 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 89) dari Al hasan bin Ar-Rabi” 
dengan isnadnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Imraan (3): 190-191). Kemudian beliau kembali ke rumah, lalu bersiwak 
dan berwudhu, selanjutnya beliau melaksanakan shalat, kemudian 
kembali berbaring, kemudian beliau kembali (bangun dan keluar) lalu 
melihat ke langit, kemudian membaca ayat tadi, lalu beliau kembali, 
kemudian bersiwak dan berwudhu, lalu melaksanakan shalat, kemudian 
kembali berbaring. Kemudian beliau kembali (bangun dan keluar lagi) 
serta melihat ke langit dan membaca ayat tadi, lalu kembali (ke dalam 
rumah) lalu bersiwak dan berwudhu, lalu melaksanakan shalat.”?488 


GP papat 1 05 Kis J6 ab Up yk Bis .ytna 
dapat Up ba Ah AP RA SAN al 
2... 0... (Ig LA 2 z 

ab KASI ORG) AI 206 dika Ld AA ata IG 3 
J69 JB dik Hg aa u z3 AN An Nya 


2489. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Hasyim, dari 
Yahya bin Abbad, atu dari Abu Hasyim, dari Haijaj, Manshur ragu, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW, 
apabila beliau mengucapkan “Sami'allaahu liman hadmidah' (Allah 
Maha Mendengar bagi siapa saja yang memuji-Nya), beliau 
mengucapkan, “Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil 'as samaawaati 
wa mil'al ardi wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du' (Ya Allah Tuhan 
kami, milik-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh 
apa pun setelah itu yang Engkau kehendaki)” Manshur juga mengatakan, 


“Dan Aun menceritakan kepadaku, dari saudaranya, Ubaidullah, hadits 
1 332489 
ini. 


288  Sanadnya shahih. Abu Al Mutawakkil adalah An-Naji, namanya adalah Ali 
bin Daud, dan biasa dipanggil “Daud”, dia seorang yang fsigah. Para 
penyusun kitab hadits yang enam meriwayatkan haditsnya. Lihat hadits no. 
2164 dan 2245. 

Hadits ini diriwayatkan dengan dua isnad dari Manshur, isnad yang kedua 


— Musnad Imam Ahmad 


2489 


PN an 


shahih. Manshur bin Al Mu'tamir telah memastikannya dan tidak ragu, yaitu 
mendengarnya Manshur dari Aun dari saudaranya, Ubaidullah, maksudnya 
adalah “Ibnu Abbas.” Aun adalah Ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al 
Hadzali, dia seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, 
Al Jjli dan An-Nasa'i. Saudaranya adalah Ubaidullah, seroang tabi'in yang 
Isigah, dia mendengar dari Ibnu Abbas dan sahabat lainnya. Isnad yang 
pertama tampak rumit, namun menurutku itu lemah. Manshur 
meriwayatkannya dari Abu Hasyim dari salah satu dari dua orang yang dia 
ragu-ragu, apakah itu Yahya bin Abbad atau Hajjaj, dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu Abbas?. Manshur adalah Ibnu Al Mu'tamir, dia adalah seorang yang 
tsigah lagi valid, dia tidak pernah meriwayatkan hadits kecuali dari orang 
yang tsigah sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits 
no. 1835. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair secara langsung, namun di 
sini dia meriwayatkan dari dua perantara. Dia meninggal pada tahun 132. Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (4/1/346). Abu 
Hasyim adalah Ar-Rabami, namanya adalah Yahya bin Dinar, ada juga yang 
mengatakan bahwa namanya adalah Yahya bin Abu Al Aswad, ia seorang 
yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zu'arh dan An- 
Nasa”i. Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Mereka tidak berbeda pendapat bahwa 
namanya adalah Yahya, dan mereka sepakat bahwa ia seorang yang rsigah.” 
Al Bukari mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (4/2/271), dia 
meninggal pada tahun 122, ia meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair secara 
langsung, namun di sini dia meriwayatkan dari dua perantara, yaitu: Yahya 
bin Abbad, atau Hajjaj. Yahya bin Abbad bin Syaiban bin Malik An Anshari 
adalah seorang yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh An-Nasa'i dan yang 
lainnya, sementara Mujahid memujinya, dia termasuk angkatan Abu Hasyim 
Ar-Ramani, meninggal pada tahun 120. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam Al Kabir (4/2/291-292). Seandainya Manshur 
memastikan pada isnad ini, bahwa ini dari Abu Hasyim, dari Yahya bin 
Abbad, tentu isnad ini shahih, namun dia ragu tentang guru dari gurunya, 
Abu Hasyim, apakah itu Yahya atau Hajjaj. Tentang Hajjaj, saya tidak tahu 
siapa dia di dalam isnad ini, kemungkinannya adalah Hajaj bin Arthah atau 
Hajjaj bin Dinar, kedunya —sepengetahuan saya— termasuk golongan 
belakangan yang berjumpa dengan Sa'id bin Jubair, bahkan mereka lebih 
kemudian daripada Manshur, keduanya meriwayatkan darinya. Memang 
banyak riwayat-riwayat tokoh besar yang meriwayatkan dari tokoh-tokoh 
kecil, namun riwayat mereka berdua dari Sa'id bin Jubair terputus. Karena itu 
aku menilai lemahnya isnad ini. Bagaimana pun, hadits ini shahih menurut 
isnad yang kedua, yaitu riwayat Manshur dari Aun, sebagaimana yang telah 
kami kemukakan tadi. Telah dikemukakan pula dengan isnad lain (pada no. 
2440) yang juga shahih, dari riwayat Oais bin Sa'd,dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 137-138) dan An-Nasa'i (1: 
162) dari jalur Oais bin Sa'd, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Dan akan 
dikemukakan juga dari jalur ini pada hadits no. 2498. Diriwayatkan juga oleh 
An-Nasa'i dari jalur Wahb bin Minas Al Adani, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas. Riwayat Wahb bin Minas akan dikemukakan pada no. 2505. 


Musnad Imam Ahmad — 


. Oa 5 


Kena 2g “g) Ka Keat 5: Pp 2 ae ai ii, ds 
Bp u Ga ip ka 5 2g 

2490. Abdullah bin Bakar dan Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, keduanya mengatakan: Sa'id menceritakan kepada kami, 
dari Gatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah 
SAW hendak dinikahkan dengan putrinya Hamzah, lalu beliau berkata, 
“Dia putri saudara sesusuanku. Sesungguhnya diharamkan karena faktor 
sesusuan apa yang diharamkan karena faktor nasab (garis 
keturunan) 725 


AA KAA AG UN Pe aan BIN 

. Tt PS EN PP Ig an 
Bb jo an db P3) GE Gd, 
Ag be Jo gi IE KALI ya AAA, 


De Cun en pa Nasa 


2491. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Abbas: Bahwa Ali berkata kepada Nabi 
SAW tentang putrinya Hamzah, dan ia menyebutkan tentang 
kecantikannya, maka Rasulullah SAW bersabda, “Ia putri saudara 
sesusuanku.” Kemudian Nabiyullah SAW bersabda, “Bukankah engkau 
tahu, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan karena faktor 
sesusuan apa yang diharamkan karena faktor nasab (garis 


490  Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1952. Lihat 
pula hadits no. 931, 1357 dan 2040. 


— Musnad Imam Ahmad 


keturunan) 7231 


Es S8 A5 YAN SY aa Bis tan 
. “ . sa ta 3 .. - 2. Ten Taha Fso. 
Aya op UKe PI Ui dk UP Ai Ka 
EP ar MEN TN NO DANG Ma PETA Kerak SA Ce DNA TEE 
ae gb Ob iii PAR ah JAN GIA NU SAN IS 


.h. Lana aa AA - PA an KTA Alok SANG Bab le eire ata 
ny aja JB ala SS G3 Uyan af aa ab 


HE Sega en lh dna Jo Si Jb Cb GA 
Ka GA V4 
2492. Abdullah bin Bakar dan Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata Sa'id bin Abu Arubah menceritakan 
kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa ia berpendapat, tidak apa-apa orang yang sedang ihram 
melakukan pernikahan, dan ia mengatakan, “Sesungguhnya Nabiyullah 
SAW menikahi Maimunah binti Al Harts di suatu sumber air yang 
bernama Saraf, saat itu beliau sedang ihram. Setelah Nabiyullah 
menyelesaikan hajinya, beliau datang, lalu ketika berada di sumber air 
itu, beliau tinggal bersamanya.” 


5 za 30 35. 
SBB Gis Hb ep Kaba Cab Ntar 
akh Ale Iko BI IA TA SE vebb il GP Anta HI 
La JAM Ind Ob Biss beb LIS Tory ada) J3 cd 


2493. Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Yahya Al Oattat, dari Mujahid, dari 


291  Sanadnya shahih. Sa'id di sini adalah Ibnu Abi Arubah. Lihat hadits yang 
lalu. 
282  Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1919 dan 2437. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki 
yang pahanya menjulur keluar, beliau pun bersabda, “Tutupi pahamu, 
karena sesungguhnya paha laki-laki adalah aurat . teliti 


Pa 2 303605 Ah. 


Pe Bi Naa Jaa je ata Ia Gib YA 
Saat IS yA Gi UB 2U ya Pop ane LP yi 


Ig ot: :Jb ca 3 ads sb Sal ra PA, 
ae k: 5 IP 5 2 


A 


Pagi jasa TA as SE gia daa Jo 
aa ai Li, bea Ta Kap as 3 SA Ap OS 
Ae ng 


2494. Muhammad bin Sabig menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Bacaan siapa yang terakhir, bacaan Abdullah 
atau bacaan Zaid?” Kami menjawab, “Bacaan Zaid.” Ia berkata, “Bukan, 
karena Rasulullah SAW setiap setahun sekali membacakan Al Our'an 
kepada Jibrail, namun pada tahun beliau wafat, beliau membacakannya 


498  Sanadnya shahih. Abu Yahya Al Oattat (dengan fathah pada huruf gaaf dan 
fasydid pada huruf taa”), ada perbedaan pendapat mengenai namanya, Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (2/1/400) dengan 
nama “Zadzan”, dia adalah seorang yang fsigah, dan Al Bukhari tidak 
menyebutkan cacat padanya, dan tidak pula mencantumkannya di dalam Adh- 
Dhu'afa”. Dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, sementara An-Nasa'i 
mengatakan, “Tidak kuat.” Ahmad mengatakan, “Israil meriwayatkan banyak 
sekali hadits mungkar darinya.” Kami mengunggulkan penilaian tsigah-nya, 
karena telah dinilai rsigah oleh Ibnu Ma'in dan Al Bukhari. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 19) secara ringkas, lalu At-Tinmidzi 
mengatakan, “hadits hasan gharib.” Al Bukhari mengisyaratkannya di dalam 
Ash-Shahih (1: 403) secara mu'allag, lalu mengatakan, “Dan dia 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin Jahsy, dari Nabi 
SAW: “Paha adalah aurat.” Anas mengatakan, “Nabi SAW menutupi 
pahanya.” Hadits Anas lebih kuat Sanadnya, sementara hadits Jarhad lebih 
hati-hati, sehingga hal ini mengeluarkan dari perbedaan mereka.” Lihat puta 
hadits no. 1248. 


— Musnad Imam Ahmad 


dua kali, dan bacan yang terakhir adalah bacaan Abdullah.” 


Ka 


Ya IR 3 3 Bt er) Es Pa Haa Gis NtAo 
a03 


Dog Aini di 
af dy oa Ka -J8 (eh ae -JE Kah aa Cd 


of oyog OMA 263 Kane OP de Lah P 
Fasa & Su Kn pl Kab IE fa Gas 

inn Jin Ibn Ig daa Jo aro Ki 
UI AS ANN SSB 0 Kopakta ai ut sala 


IS as nabi DI js BIS Va op Set va 
CA KPU S3 aa 3 din ob Set Jak AAS) 
va de db 0 JA only ala Ie 


s0. 


ON Sab SA 0G Kadi 1 Ii kat JG :JG 
IS KOP Ha ang Sp IG HA Ah Hp alis 208 


Aaja op 

2495. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Habib bin Abu Amrah, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah: “Alif Laam Miim. 
Telah dikalahkan bangsa Romawi.” (Os. Ar-Ruum: 1-2), ia berkata, 
“Bangsa Romawi dikalahkan, dan dikalahkan.” Lalu ia mengatakan, 


2494  Sanadnya shahih. Abdullah di sini adalah Ibnu Mas'ud. Sedangkan Zaid 


adalah Ibnu Tsabit. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 
288), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar. 
Para perawi Ahmad adalah para perawi shahih.” Dia juga menyebutkan, 
bahwa sebagian hadits ini disebutkan di dalam Ash-Shahih, dia 
mengisyaratkan pada hadits yang lalu (no. 2042). 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


“Orang-orang musyrik berharap bangsa Persia dapat mengalahkan 
Romawi, karena mereka adalah kaum penyembah berhala, sedangkan 
kaum muslimin berharap agar bangsa Romawi dapat mengalahkan 
bangsa Persia, karena mereka adalah ahli kitab. Lalu mereka menyatakan 
hal itu kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menyampaikan kepada 
Rasulullah SAW, talu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh nantinya 
mereka akan menang.” Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada 
mereka, mereka pun berkata, “Tentukan waktunya antara kami dan 
engkau. Bila kami menang, maka bagi kami anu dan anu, dan bila kalian 
menang, maka bagi kafian anu dan anu.' Lalu ditetapkanlah waktu lima 
tahun, namun mereka (bangsa Romawi) belum juga memperoleh 
kemenangan. Lalu Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, 
maka Rasulullah SAW bersabda, “Sebaiknya engkau tetapkan lebih dari 
itu” Menurutku beliau mengatakan, “sepuluh (tahun)? Sa'id bin Jubair 
mengatakan, “4/ Bidh'u adalah di bawah seputuh. Kemudian setelah itu 
bangsa Romawi memperoleh kemenangan.” Dia melanjutkan, “Itulah 
(makna) firman Allah: “Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 
Romawi. hingga “Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman.” (Os. Ar-Ruum (30): 1-4)” 
Dia mengatakan, “Mereka bergembira karena pertolongan Allah.”2”5 


en an KA Bi tan 
ae K3 En ML AA AP la IU 


- - 


E 
ha 


298  Sanadnya shahih. Habib bin Abu Amrah Al @ashab adalah seorang yang 
tsigah, dia dinilai tsigah oleh Jarir bin Abdul Hamid, Ahmad, Ibnu Ma'in dan 
An-Nasa'i. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(1/2/320). Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tafsir (6: 413), 
dan dia mengatakan, “Demikian yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i dari Al Husain bin Huraisy, dari Mu'awiyah bin Amr, dari Abu Ishag 
Al Fazari, dari Sufyan Ats-Tsauri. Lalu At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits 
hasan gharib. Kami mengetahuinya dari hadits Sufyan dari Habib.” 
Kemudian ia juga menyandarkannya kepada Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam A! Kabir pada biografi 
Habib, dari jalur Al Fazari, secara ringkas: “Bahwa Nabi SAW berkata 
kepada Abu Bakar ketika diturunkannya ayat: “Alif Laam Miim. Telah 
dikalahkan bangsa Romaw? (Os. Ar-Ruum (30): 1-2) Bukankah aku telah 
mengatakanfnya)? Al Bidh'u adalah kurang dari sepuluh.” 


— Musnad Imam Ahmad 


? 


LL... paAhea, Y han 


SP at A5 demi Kane Ja die AA NA Tai 


PIA 


LA alis ya 3 Ka Iali ab AE IA XP Gal 


ab ga pa HIU et Ae Get 2 Ula 


& 9 


w sa A 5 Rb Lu Par sat Pp P3 "3 £ uya 
:J6 Kata ol S oaA Pen “tni lia bei got 


En are 


Bf aan aa UB Kat DB usa SI Gan das 
Ka Para si Y LI, AI Bar da Jo ena ih 


8. 


Ida Aas de Jo ngan ata Kal ea 


Wanda da Joo Ip Kado da pn da 
BRA IA dpn SA og 25 Haa 
TP pb AA SB 3 aa 
ag Ja PM 5 Ba SS LG Keatas) 
PAN Opa da Sp Ip BRA Ig Han 3 EM 
Ap BEN Aa AA Gp SA Gp ta 

In SAS UB AT, dah ai 
Meets Jt 


Hah As At 


2496. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, dia 
mengatakan: Zaidah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Khutsaim 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Abu Mulaikah 
menceritakan kepadaku, bahwa Dzakwan tabir Aisyah menceritakan 
kepadanya, “Bahwa Abdullah bin Abbas datang meminta izin kepada 
Aisyah, lalu aku pun datang, sementara di dekat kepala Aisyah ada putra 
saudaranya (keponakannya), yakni Abdullah, lalu aku berkata, “Ada Ibnu 
Abbas meminta izin.” Lalu Abdullah, keponakannya, membisikkan 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya, ia berkata, “Ada Abdullah bin Abbas meminta izin.” Saat itu, 
Aisyah hampir meninggal, lalu ia berkata, “Biarkan aku dari Ibnu Abbas.” 
Abdullah (keponakannya) berkata, “Wahai Bunda, sesungguhnya Ibnu 
Abbas termasuk anak-anakmu yang baik, biarkanlah ia mengucapkan 
salam kepadamu dan melepasmu.' Aisyah berkata, “Izinkahlah ia bila 
engkau mau.' Maka aku pun memasukkannya, tatkala Ibnu Abbas duduk, 
dia berakta, “Bergembiralah.' Aisyah pun berkata, “Engkau juga.” Ibnu 
Abbas berkata lagi, “Tidak ada (perbedaan) antara engkau dengan engkau 
berjumpa dengan Muhammad SAW certa para kerabat, kecuali keluarnya 
ruh dari jasad. Engkaulah istri Rasulullah SAW yang paling dicintai oleh 
Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tidak mencintai kecuali yang 
baik. Ketika kalungmu terjadi di malam Abwa', Rasulullah SAW tetap 
bertahan (di sana) hingga pagi masih di sana, sedangkan orang-orang 
tidak mempunyai air, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: “maka 
bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) (Os. Al Maaidah (SJ): 
6), itu adalah karena sebabmu. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla 
menurunkan rukhshah bagi umat ini -kecuali karena itu-. Allah pun telah 
menurunkan kebebasanmu -dari tuduhan- dari atas tujuh langit, yang 
dibawakan oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril), sehingga tidak ada satu pun dari 
masjid-masjid Allah yang -di dalamnya- disebut nama Allah, kecuali 
(ayat itu) senantiasa dibaca di waktu malam dan di waktu siang.” Lalu 
Aisyah berkata, “Biarkan aku darimu wahai Ibnu Abbas. Demi Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, aku ingin menjadi seseorang yang 


dilupakan”.”296 


PES ED ia an Cab .YtAV 


H4 2 Tt “1 Ag 20 1 0.1 ? “4 
SPA J3 MN IG KSR Trade 
2497. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Laits, dari seorang 


249  Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1905. 


Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (8: 371-372) secara ringkas. Disebutkan 
di dalam Dzakhair Al Mawarits (2909), pada hadits ini ada simbol Muslim 
Ig), ini kesalahan cetak, yang benar adalah (x), yakni simbol Al Bukhari, 
karena di antara para penyusun kitab hadits yang enam, tidak ada yang 
meriwayatkanya selain Al Bukhari. Kalimat (4s) (di dalamnya), adalah 
tambahan dari naskah (-!). 


— Musnad Imam Ahmad 


laki-laki, ia berkata, Ibnu Abbas mengatakan kepadanya (yakni Aisyah), 
“Sesungguhnya engkau disebut ummul mukminin adalah agar engkau 
bahagia, karena itu bukan namamu sebelum engkau dilahirkan. HN 


Pop ia 3 ia Uta JB Hyua SA NAN 


de Jo Inn da at ah 3 Adaa da aka 
aa Kadi BSE aa 8 GP 15 ea 


An ag ip as Ca wi: za NN 
2498. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Laits, Mu'awiyah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Zaidah menceritakan kepada 
kami, dari Hisyam, dari Gais bin Sa'd, Atha' menceritakan kepada kami, 
bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, Bahwa apabila Rasulullah 
SAW mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, 
“Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil'as samaawaati wa mil'al ardi 
wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du' (Ya Allah Tuhan kami, milik-Mu 
segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa pun setelah 
itu yang Engkau kehendaki)” “98 


fat Pr na Dea paka 


8 Pp aa Kab Ha Cia pap Ha Cia xtaA 
Ae 2 & In ane Ian 


jpn lh Ia Sh sa TAN ban Ha alas ala die 


2499. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah 
menceritakan kepada kami, Habib bin Abu Amrah menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,dia mengatakan, “Rasulullah 


2497  Sanadnya dha'if, karena tidak diketahuinya perawi yang meriwayatkan dari 


Ibnu Abbas. Hadits ini mengikuti yang sebelumnya dan sebagai pengulangan 
hadits no. 1906 dengan isnad ini. 

Sanadnya shahih. Hisyam di sini adalah Ibnu Hassan. Hadits ini diriwayatkan 
juga oleh Muslim (1: 137-138) secara panjang lebar dari jalur Husyaim dari 
Hisyam. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2489. 


2498 


Musnad Imam Ahmad — IESI | 


SAW melarang —menggunakan— ad-duba', al hantam, al muzaffat dan 
an-nagir, dan melarang mencampurkan (rendaman) balah (baka! kurma) 
dengan zahw (permulaan kurma)".”299 


ia aa la Is 

2500. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Hafshah, dari Az- 

Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Penaklukan (Makkah) terjadi pada hari ketiga belas Ramadhan.”20 


Ad-duba” Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian 
digunakan sebagai wadah minuman. 4/ muzaffar: Yakni wadah yang dicat 
dengan ter. Nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. 4! hantam: Wadah 
yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah. 4z-Zahw adalah permulaan 
kurma yang berwarna merah bercampur kuning. 

Sanadnya shahih. Akan dikemukakan secara panjang lebar pada no. 2772. 
Lihat pula hadits no. 2020 dan 2476. Kalimat “Habib bin Abu Amrah”, 
dicantumkan pada naskah (cl) dengan “Bin Abu Umar”, ini kesalahan yang 
nyata. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Baihagi dari jalur Abu Ishag Al 
Fazari, sebagaimana yang dicantumkan di dalam Tarikh Ibni Katsir (4: 278- 
286), kemudian Ibnu Katsir mengatakan, “Diriwayatkan oleh Al Baihagi dari 
jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Ibnu Abbas: “Bahwa Rasulullah SAW keluar pada bulan 
Ramadhan bersama dengan sepuluh ribu kaum muslimin. Saat itu beliau 
berpuasa hingga mencapai Kadid lalu berbuka.” Az-Zuhri mengatakan, 
“Rasulullah SAW menuju Makkah setelah tiga belas hari berlalu dari bulan 
Ramadhan." Lalu dia menyandarkannya kepada Ash-Shahihain dari jalur 
Abdurrazzag.” Lihat hadits no. 2392, 2996 dan 3089. 


2500 


— Musnad Imam Ahmad 


so. AB 


Aatnh IP Op AP Aeab ad ep AAA Eib eA 
Kena as DUA AS JENSI tee oil Ki US JB 


Ea Lo... 35. Pan 
IE Sd ny LA oi 8 DI CL dE S3 
Sa aa aah UE JG 3 3 JB KN ae AJB 
de TI IP SA Ob ah ON) GK Il YAN 
" AL sena AR Se th gta 2 
Aap Sg pa ha Sa JS abang PA Jar 
2501. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Aun, dari Mujahid, ia berkata: Ketika kami sedang bersama Ibnu 
Abbas, lalu mereka membicarakan tentang Dajjal, mereka berkata, 
“Sesungguhnya tertulis di antara dua matanya kaaf faa” raa”” Ibnu 
Abbas berkata, “Apa kata kalian?” Mereka mengatakan, “Tertulis di 
antara kedua matanya kaaf faa' raa”” Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak 
pernah mendengar beliau mengatakan itu, namun yang beliau katakan 
adalah, “Adapun Ibrahim AS, maka lihatlah kepada teman kalian. 
Sedangkan Musa AS adalah seorang laki-laki —berkulit— kecoklatan 
dan bertubuh kekar sedang —menunggang— unta merah yang tali 
kendalinya terbuat dari sabut kurma, seolah-olah aku melihat 
kepadanya ketika turun ke lembah sambil bertalbiyah 720 


GIS IE ntah OP AA dki BIS ro. 


TR PB sd Ly LA Iw JEI 
SB ES SE dia maa Ui J8 G3 Ken 


Yaitu tali kendali yang diikatkan pada unta melalui hidungnya untuk 
mengendalikannya. 

28! Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim (1: 61) dari Muhammad bin Al 
Mutsanna, dari Ibnu Abu Adi. Lihat hadits yang setelah ini. Lihat pula hadits 
no. 1693, 1854, 2067, 2148, 2197 dan 2198. 


Musnad Imam Ahmad — 


KA er Ui al din Sini aj IS Kat 
Bp ah Jd pb yaa pa Ji nb tan #1 
ta 3 id Je Iis IX bj ta Sp 


2502. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Aun mengabarkan 
kepada kami, dari Mujahid, ia berkata, “Mereka membicarakannya” 
yakni tentang Dajjal, dan mengatakan, “Tertulis di antara kedua matanya 
kaaf,faa' raa”” Lalu Ibnu Abbas berkta, “Aku belum pernah mendengar 
beliau mengatakan itu, akan tetapi beliau mengatakan, “Adapun Ibrahim 
AS, maka lihatlah kepada teman kalian'. Yazid mengatakan, “Maksudnya 
adalah diri beliau SAW.” “Sedangkan Musa AS, adalah seorang laki-laki 
—-berkulit— kecoklatan dan bertubuh tinggi serta kekar, sedang 
-menunggang— unta merah yang tali kendalinya terbuat dari sabut 
kurma, seolah-olah aku melihat kepadanya ketika menuruni lembah 
sambil bertalbiyah'” (Abdullah bin Ahmad) mengatakan, “Ayahku 
mengatakan: Husyaim mengatakan, “Tali yang terbuat dari sabut 
kurma ?.”2502 


bara 


ya hp PN Pe SE koer 
Ke oi akta Dl 
2503. Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari 
Muhammad, bahwa Ibnu Abbas berkata —Ibnu Aun berkata: Aku kira ia 


me-marfu'-kannya—: “—Beliau— memerintahkan seorang penyeru 
untuk menyerukan ketika hari turun hujan agar kalian melaksanakan 


282? Sanadnya shahih. Yazid di sini adalah Ibnu Harun. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits sebelumnya. Penafsiran Husyaim tentang khublah telah 
dikemukakan pada no. 1854. 


(51) — Musnad Imam Ahmad 


-shalat di tempat kalian.” 


Nu! HA Ki ai | Fi Ela ter 

Pi BO EYE Pep Ko dapa 3 

ng ad DG dl dea Jo dana 
Na ia 2 


2504. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Ibrahim, 
yakni Ibnu Nafi', menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas: “Bahwa seekor kambing mati di rumah salah 
seorang istri Nabi SAW, latu Nabi SAW bersabda, "Mengapa kalian 
tidak memanfaatkan kulitnya?” "28 


P3 mal Gia Pp LA Gas Yoo 
Penata anak oa nga 
Hb Oa SN an spa ani Bp at aa ala AS 
App SG Sah PN jay Apa ab kh ae 


#0. 


2505. Ibnu Abi Bukair, yaitu Yahya, menceritakan kepada kami, 


288 Sanadnya shahih. Muhammad di sini adalah Ibnu Sirin. Hadits ini merupakan 
ringkasan. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 411-412) secara panjang lebar 
dari riwayat Abdullah bin Al Harts, putra pamannya Muhammad bin Sirin, dari 
Ibnu Abbas secara marfu'. Al Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh Al 
Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah.” Lihat 4! Muntaga (1409). 

ZW Sanadnya shahih. Ibrahim bin Nafi" Al Makhzumi Al Makki adalah seorang 
yang tsigah. Ibnu Mahdi mengatakan, “Dia adalah guru yang paling tsigah di 
Makkah.” Al Bukhari mencantumkan biografinya dalam 4! Kabir (1/1/332- 
333), ia telah mendengar dari Atha', hanya saja di sini ia meriwayatkan melalui 
perantara. Lihat hadits no. 2003, 2117 dan 2369. A/ Mask (dengan fathah pada 
huruf miim dan sukun pada huruf siin) artinya kulit. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


Ibrahim, yakni Ibnu Nafi', menceritakan kepada kami, dari Wuhaib bin 
Minas Al Adani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa apabila 
Nabi SAW hendak sujud setelah ruku, beliau mengucapkan, 
“Allaahumma rabbanaa lakal hamdu, mil'as samaawaati wa mil'al ardi 
wa mil'a maa syi ta min syai'in ba'du' (Ya Allah Tuhan kami, milik-Mu 
segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa pun setelah 
itu yang Engkau kehendaki) 725 


ME Ta GA EA IG 93 Hi aga Kia ROA 
Se, IG AA HE pH Ore doi 
WE "ai GEN P3 Fi an 
Ppt apa sa IK: ea Pala 2 
Pa aa 


tx Sa ai GS tx Ta 
Aa 


2506. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Abu Imran, dari 
Hanasy Ash-Shan'ani, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Nabi SAW 
dilahirkan pada hari Senin, diangkat sebagai nabi pada hari Senin, wafat 
pada hari Senin, berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah pada hari 
Senin, tiba di Madinah pada hari Senin, dan mengangkat Hajar Aswad 
pada hari Senin.”2506 


2808 Sanadnya shahih. Wahb bin Minas, disebut juga “Manus” Al Adani, adalah 
seorang yang fsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat, Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A1 Kabir (4/2/168-169) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat padanya, ia juga memastikan bahwa Wahb 
mendengar Sa'id bin Jubair serta meriwayatkan darinya hadits ini, dari Yahya 
bin Abu Bukair. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2498, dan akan 
dikemukakan juga pada no. 3083. 

2506 Sanadnya shahih. Khalid bin Abu Imran At-Tujibi (dengan dhammah pada 
huruf dhaad dan kasrah pada huruf jiim), seorang gadhi Afrika, adalah seorang 
yang (sigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Sa'd, At Ijti dan yang lainnya. Ibnu 
Yunus mengatakan, “Dia seorang ahli fikih bangsa Arab dan pemberi fatwa 
warga Mesir dan Al Maghrib.” Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 
Al Kabir (211150). Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tarikh 


— Musnad Imam Ahmad 


sa. 3. 


PI pp Cik ana SK EAL Yo. 

Pa ANA PN UN SN He, 2. 
Aa JA Ab pi 3 
dia Eh ui Ui Ma ses gta OS Uh dat WA 
Ma sol aa 


Yg Jd Itah Ga LAB WN GIE 2 Ken Uji 
Ta ba ag :36 ag 


Tue An Us gan Uh Ui es Id akn AS 
Ag TES Kis 131 Jd Heh aa) A 2 anta 


Pa pa Dn anu Wii 


1 33 


Hasi HN Ia Gs Lai Yaa Ka pa de aa 
EN bi SNN) 


2507. Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, Jarir 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku melihat Nabi SAW berdiri di 
Arafah, beliau membonceng Al Fadhl, lalu seorang badui datang 
kemudian berdiri di dekatnya, sementara seorang budak perempuan di 
belakangnya, kemudian Al Fadhl menatap ke arah wanita itu, lalu 
Rasulullah SAW mengetahui hal itu, maka beliau pun memalingkan 
wajahnya (yakni wajah Al Fadhl), kemudian beliau bersabda, “Wahai 
manusia! bukanlah kebaikan itu dengan mempercepat kuda dan tidak 
pula unta. Maka dari itu, hendaklah kalian bersikap tenang.” Kemudian 


(2: 259-260) dari tempat ini, dan ia mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya 
sendirian.” Hadits ini dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 196) 
dan disandarkan kepada Ahmad, dan Ath-Thabrani di dalam Al Kabir, 
penulisnya mengatakan, “Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia seorang 


yang dha'if (lemah), sedangkan para perawi lainnya adalah orang-orang 
shahih” 


Musnad Imam Ahmad — (257 


beliau bertolak. Lalu aku tidak melihatnya mengangkat tangannya tinggi- 
tinggi (bergerak cepat) hingga mencapai Jam”. Ketika sampai di Jam”, 
beliau membonceng Usamah, lalu bersabda, “Wahai manusia, 
sesungguhnya kebaikan itu bukan dengan mempercepat kuda dan tidak 
pula unta. Maka dari itu, hendaklah kalian bersikap tenang” Kemudian 
beliau bertolak. Lalu aku tidak melihatnya mengangkat tangannya tinggi- 
tinggi (bergerak cepat) hingga mencapai Mina. Lalu kami didatangi oleh 
kelompok lemah Bani Hasyim yang menunggangi unta merah mereka, 
lalu beliau menepuk paha kami dan berkata, “Wahai anakku, bertolaklah, 


tapi janganlah kalian melontar jumrah hingga terbit matahari” 20 


Ka Ba ab san men 22 eka 
GA IE bg EA SAK POR CAS YO LA 
SEA Jah AS oa NG ON eta Ip aah 
Has aa Pa ata 2 pi PE ge 
ad Anh J3 Im al de IA Ir 
Bao... anna PE EA ELANG af 
YO OP ah Di GR UT JUS GA Dao NI Hayo 
: Sa cabor usa PN MN TE 
Ea LS yaaa map IA By ad Ja 
2508. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al Harts mengabarkan 
kepadaku: Bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dari Kuraib maula 
Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas: Bahwa ketika Rasulullah SAW masuk 
Baitullah, di dalamnya beliau menemukan gambar Ibrahim dan gambar 
Maryam, lalu beliau bersabda, “Tidakkah mereka telah mendengar bahwa 
malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat 
gambar. Ini Ibrahim dalam bentuk gambar, dan mengapa ia 
mengundi "208 


2807 Sanadnya shahih. Utsman bin Muhammad adalah Ibnu Abi Syaibah, salah 
seorang mitra Ahmad, sedangkan Jarir bin Abdul Hamid adalah salah seorang 
guru Ahmad, hanya saja ia meriwayatkan di sini dari gurunya melalui salah 
seorang saudaranya sebagaimana kebiasaan para ulama yang tsigah. Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2427. Lihat pula hadits no. 2266 dan 
3042. Dha'faa adalah jamak dari dha'if. 

Gambar tersebut menunjukkan Ibrahim sedang memegang cangkir pengundi 


— Musnad Imam Ahmad 


0 hg pen Peni 


dak apn AS) JS AS TB con Ehh k04 


p Ke AE ea Hi Upat iJB Da Ip UH Bat 


BRP Ip AS PB Ng Sabu ea 
Ka LS Gg Da Parah Oi Ou yi 
Bab aa 5 LAS Sp Heh NAD Iya Dam 


NK - - 2... AN alta 
Bdg Hal JO dea aa Man Adaa Ju 
2 8. na .0 PN NU 
dil IE paka LA olah Up Gila ay OA Ko 
aa Lea an an 3 La 2) 
Aa kan WS S4 0 SN 5 og 
2509. Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu 
Abdurrahman Abdullah bin Ahmadj berkata, dan aku pun 
mendengarnya dari Harun, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada 
kami, Abu Shakhr menceritakan kepadaku, dari Syarik bin Abdullah bin 
Abu Namir, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas: 
Bahwa anaknya meninggal di Gudaid atau Usfan, lalu Ibnu Abbas 
berkata, “Wahai Kuraib, lihattah orang-orang yang berkumpul padanya.” 
Maka aku pun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul padanya, 
lalu aku pun memberitahunya. Ia (Ibnu Abbas) berkata, “Mereka empat 
puluh orang?” ia menjawab, “Ya”. Ia berkata lagi, “Keluarkan ia 
(jenazah). Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Tidaklah seorang muslim meninggal, lalu ada empat puluh 
orang yang tidak mempersekutukan Allah, berdiri pada jenazahnya 
(menyalatkannya), kecuali Allah menerima syafa'at mereka baginya (si 
mayat, Bea 


atau anak panah yang biasa digunakan oleh kaum jahiliyah untuk menentukan 
sikap atau yang lainnya. 

2 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini di dalam At-Tarikh (4: 
302-303) dan mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i 
dari hadits Ibnu Wahb.” 

2509 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 260) dari Harun bin 

Ma'ruf dan dua syaikh tainnya. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 175-176) 


Musnad Imam Ahmad — 


KE Gi LA gi LS 7 MEI US lh ON 
Si Aa Kan ia ah eta BTA TA MAA tar Sen 
2 Me Ka DN PO BPN Mean ape MI 
Ob JB 2J Wan UB daan ai Wa J3 OM) A3 
So Ap un Sen did Ih Oa siih 
alba LIS F3 Gta pat Ui ket, Dia Spb png da 
& . OA TAN LN Ta MEA TE APN DAA ARA 
BI Ate an le Iko ph) H3 JS Ia LN 
Ajal ea 
2510. Abdul Jabbar bin Muhammad, yakni Al Khaththabi, 
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr menceritakan kepada 
kami, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang 
laki-laki keluar lalu diikuti oleh dua orang laki-laki, lalu seorang laki-laki 
lainnya menyeru dua laki-laki itu, “Kembalilah kalian.” Maka keduanya 
pun kembali, lalu ia berkata, “Sesungguhnya kedua orang ini adalah 
syetan, dan aku masih tetap bersama mereka hingga aku mengembalikan 
mereka, bila engkau berjumpa dengan Nabi SAW, maka sampaikanlah 
salam padanya, dan beritahukan kepada beliau, bahwa kami sedang 
mengumpulkan zakat kami. Bila berguna baginya, maka kami akan 
mengirimkannya kepada beliau.” Kemudian saat itu Rasulullah SAW 

melarang khalwah.2' 


secara ringkas. Oadid dan Usfan adalah dua tempat di dekat Makkah. 

2810 Sanadnya shahih. Abdul Jabbar bin Muhammad bin Abdul Hamid Al 
Khaththabi Al Adawi adalah seorang yang tsigah, termasuk gurunya Ahmad. 
Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Dikenal dengan sebutan Al 
Khaththabi, karena kakeknya, yakni Abdul Hamid, adalah Abu Abdurrahman 
bin Zaid bin Al Khaththab. Demikian yang dikatakan Al Hafizh di dalam 4r- 
Ta'jil (243-244). Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' 4z-Zawaid (8: 104) dan disandarkan kepada 
Ahmad dan Abu Ya'la, penulisnya mengatakan, “Para perawi mereka adalah 
para perawi shahih” kemudian menyandarkannya juga kepada Al Bazzar. 
Yang menyuruh kedua syetan untuk kembali adalah jin mukmin, karena itulah 
zakat mereka tidak layak untuk manusia, karena tidak berupa dzat dapat mereka 
lihat dan mereka ketahui. 


— Musnad Imam Ahmad 


patas satu IG Goyah gg ja Aa xo 


F3 


— 3 Gas w adal ny Pe 

2511. Abu Oathan menceritakan Kepada kami, dari Al Mas'udi, ia 

berkata, “Kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih tegas terhadap 
perkataan syi'ah daripada Adi bin Tsabit.”!! 


ra Has ban AI aa Ia JA AG tor 

PENA A PN UN 

BIT ceng AN ag daa Io pa) JB 106 
Ap Ea Kb gai hg aa 


2512. Abdul Jabbar bin Muhammad, yakni Al Khaththabi, 
menceritakan kepada kami, Ubaidultah, yakni Ibnu Amr, menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Gais bin Habtar, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Harga (hasil penjualan) anjing 
adalah buruk.” Beliau juga bersabda, “Bila ia datang kepadamu meminta 
harga anjing, maka penuhilah tangannya dengan debu"? 


21 Ini bukan hadits, akan tetapi atsar dari Al Mas'udi, yaitu Abdurrahman bin 
Abdullah bin Utbah. Adi bin Tsabit Al Anshari Al Kufi, telah dikemukakan 
tentang ke-tsigah-annya pada keterangan hadits no. 642. Kami tambahkan di 
sini apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/2/2) dari Abdullah bin Ahmad, ia mengatakan, “Ayahku mengatakan, "Adi 
bin Tsabit adalah seorang yang zsigah'” Kemudian Ibnu Abi Hatim 
mengatakan, “Aku tanyakan kepada ayahku tentang Adi bin Tsabit Al Anshari, 
ia pun mengatakan, “Ia seorang yang jujur, ia tinggal di depan masjid Syi'ah 
dan lingkungan mereka.” Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al 
Kabir (41/44) dan tidak menyebutkan cacat padanya. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 297) dengan maknanya 
dari jalur Ubaidullah bin Amr Ar-Raggi, namun ia tidak mengomentaririya, 
demikian juga Al Mundziri. Lihat hadits no. 2094, di sana kami telah 
mengisyaratkan pada riwayat Abu Daud. “Famla" kaffaihi turaabah”, Al 
Khaththabi mengatakan di dalam Al! Ma'alim (3: 131), “Makna turaab (debu) 
di sini adalah larangan dan kehampaan, seperti ungkapan “Di tangannya hanya 
ada debu.” dan seperti pada sabda Nabi SAW, “Bagi pezina adalah batu.” 


2 


Musnad Imam Ahmad — 


Tana 38 53 R5 Ul dag Cia Yoyr 


Aa uu Ie La Ja) IG 


Alan da aa Kep AIR aja 4 Ob 


2513. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Hassan, ia menuturkan: Seorang laki-laki dari 
Balhujaim berkata, “Wahai Abu Al Abbas, fatwa-fatwa apa ini yang 
menyebar pada orang-orang: Bahwa barang siapa yang telah thawaf di 
Baitullah, maka ia telah halal?” ia (Ibnu Abbas) menjawab, “Sunnah 
Nabi kalian SAW, walaupun kalian merasa kecewa.”2'3 


gan AB 


Pa Lava cra Ia ah ae H8 Ki .yort 


Abg dan Po PR iya Was Dah ig AN JG 


Dp gk 9 2 us Jan 1 cara 1 ke du: NIS Up 


Logis ad Up Es Ula SG ba KS ae ON lg 


(yi Ie ja Sma Kita ud 
3 TA 2 Ul AJ data Us gas J8 DN Wis NG 

PN JB Is je Jaan malah ul San Aa itu 
ea NE os us SI APA gi 0 US Uje, ang 
-Ju Ka ia ara ag : Bi US ai 


Maksudnya adalah kehampaan, karena tidak berhak terhadap anak (dari hasil 
perzinaan itu). Sebagian salaf memaknai hadits ini dengan zhahirnya, sehingga 
meletakkan debu pada tangannya.” 

38 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2223, 2360 dan 2539. Tafasysyaghat artinya 
menyebar. 


— Musnad Imam Ahmad 


Puan 


jau 3G 5 ja KA ji Sita Dep 
Di Jo ap EA IG si PENA Sa) ate Lp 
Bip Gap Sea de Laik Jalan Sl Ooh ya ks le 
Kia dahan Tya Ji SA yi CS Ab IG KAT Jb ya 
bu sda aa HO Lagi ah adat AN an 
aga Lah 1 cant Hah aj gd Ip HA hy 
bla Senpi Ig ai ANDI geli S4 SA ala 
Ka da Mb aa Dua Pa yan Di OA ya 
AA ag PAN Se yoy Kan MP See 
ip AN Da pian Ji BA IS da og KA 6 
SA asah SA de Segan Kla 236 3 Hb aj da 
9 Ns Raga Du Of Abi Ya gap PP 
La Elas abi aith AJB daggan Hal 28 ai abi AB 
Dar (3 DG RJ Y akad Wa KO 1 ap 
Pat uas adi 3 US Gan ata de 
Ia Ki ab KG dit Bad KA Ip Ap ai ae 
PP Ian BO at ad IG ata Gado daa 
LS JASA IA Oak Ob JA TP Jajan Git AS 
de Ha Nge Hb dahi YA tagih 


0. RL 


- 


Musnad Imam Ahmad — 


2514. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Abdul 
Hamid menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan kepada kami, 
Ibnu Abbas mengisahkan, “Suatu hari, serombongan yahudi datang 
kepada Nabiyullah SAW, lalu mereka berkata, “Wahai Abu Al Oasim! 
ceritakan kepada kami tentang beberapa hal yang akan kami tanyakan 
kepadamu. Hal-hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi.” 
Beliau berkata, “Tanyakanlah kepadaku sesuka kalian, akan tetapi, 
Jadikan bagiku jaminan Allah dan apa yang telah diangkat oleh Ya 'gub 
AS terhadap anak-anaknya. Bila aku menceritakan sesuatu kepada kalian 
lalu kalian mengakuinya, kalian akan mengikuti memeluk Islam.” Mereka 
menjawab, “Baiklah, itu bagianmu.” Beliau berkata lagi, “Silakan tanya 
sesuka kalian.” Mereka berkata, “Beritahu kami tentang empat hal yang 
akan kami tanyakan kepadamu: Beritahu kami, makanan apa yang 
diharamkan Israil terhadap dirinya sendiri sebelum diturunkannya 
Taurat? Beritahu kami, bagaimana —proses- ovum perempuan dan sperma 
laki-laki, bagaimana —proses- menjadi —bayi- laki-laki dari itu? Beritahu 
kami, bagaimana nabi yang ummi ini tidur? Dan, siapa penolongnya dari 
kalangan malaikat?” Beliau menjawab, “Atas kalian perjanjian Allah dan 
ikatan-Nya bila aku memberitahu kalian, kalian akan mengikuti aku?" 
Mereka pun menyanggupi perjanjian dan ikatan yang diinginkannya itu. 
beliau pun bersabda, “Aku persaksikan kalian kepada Dzat yang telah 
menurunkan Taurat kepada Musa SAW. Apakah kalian tahu bahwa Israil 
Ya'gub AS pernah menderita sakit yang sangat parah dan derita yang 
berkepanjangan, lalu ia bernadzar suatu nadzar kepada Allah, bila Allah 
Ta'ala menyembuhkan penyakitnya, ia mengharamkan minuman dan 
makanan yang paling disukainya. Dan, makanan yang paling disukainya 
adalah daging unta, sedangkan minuman yang paling disukainya adalah 
susunya?” Mereka menjawab, “Ya Allah. benar.” Beliau bersabda lagi, 
“Ya Allah, saksikanlah mereka. Aku persaksikan kalian kepada Dzat yang 
telah menurunkan Taurat kepada Musa. Tahukah kalian bahwa sperma 
laki-laki berwarna putih kental, dan ovum wanita berwarna kuning 
ringan, yang mana pun yang mendominasi, maka akan menjadi anak dan 
keserupaan dengan seizin Allah. Bila sperma laki-laki lebih dominan 
daripada ovum wanita maka anaknya menjadi laki-laki dengan seizin 
Allah, dan bila ovum wanita lebih dominan daripada sperma laki-laki 
maka anaknya menjadi perempuan dengan seizin Allah?” Mereka 
berkata, "Ya Allah. benar.” Beliau bersabda lagi, “Ya Allah, saksikanlah 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka. Aku persaksikan kalian kepada Dzat yang telah menurunkan 
Taurat kepada Musa. Tahukah kalian bahwa nabi yang ummi ini kedua 
matanya tidur tapi hatinya tidak tidur?” Mereka berkata, “Ya Allah. 
benar,” Beliau bersabda !agi, "Ya Allah, saksikanlah.” Mereka berkata 
Jagi, “Kini engkau akan memberitahu kami tentang penolongmu dari 
kalangan maiaikat?, saat itulah, kami akan bersamamu atau 
meninggalkanmu." Beliau bersabda, “Sesungguhnya penolongku adalah 
Jibril AS, dan Allah tidak pernah mengirim seorang nabi pun kecuali 
ialah penolongnya Mereka berkata, “Karena hal itu, kami berpisah 
denganmu. Seandainya penolongmu itu selainnya dari kalangan malaikat, 
pasti kami akan mengikutimu dan membenarkanmu!” Beliau bertanya, 
“Lalu apa yang menghalangi kalian untuk membenarkannya?” Mereka 
menjawab, “Dia (Jibril) adalah musuh kami.” Maka pada saat itu Allah 
“Azza wa Jalla menurunkan ayat: “Katakanlah, “Barang siapa menjadi 
musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (Al Our'an) ke dalam 
hatimu dengan seizin Allah hingga “melemparkan kitab Allah ke 
belakang (punggung)nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa 
itu adalah kitab Allah). (Os. Al Bagarah (2): 97-101). Maka pada saat 
itulah “Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) 
kemurkaan””al aayah (Os. Al Bagarah (2): 90) 2" 


Eat aah HA AI Ea JK 3 KA Gibyoro 
... de 9 . Ye, 
P3 AAA 
2515. Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, Abdul 
Hamid bin Bahram menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang serupa.2'5 


sg ah 


Ap Jap Ld Cia LN) Gi Wib GAS ON 


254 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2471. 
Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tafsir (2: 186-187) dari tempat ini, di sana 
kami telah mengisyaratkannya. Lihat pula hadits no. 2483. 

215 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hi Boga CE) IU 3 ya Je LA IG tiiha oi kala 
Ae Ja PAK Ea Jail ah daa Jaa Ig ol 


Ke) 


2516. Affan menceritakan kepada kami, Suhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, 
dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, “Aku menemui Ibnu Abbas, saat itu ia 
sedang makan buah delima di Arafah. Ia menceritakan, bahwa Rasulullah 
SAW berbuka di Arafah, saat itu, Ummu Al Fadh! mengirimkan susu 
kepada beliau, lalu beliau pun minum.”'5 


2.0 2 Ken kan NU Ke. 
Pe up Lai Cin Lela Eh Os Cik or 


Ana Tee LN 0 3 2 m... 

B5 Ju daa Jai pay ala Fa Pu ay gl 

Ira on 0 

2517. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 

Abbas: Bahwa Nabi SAW berbuka di Arafah, ia berkata, “Ummu Al 
Fadhl mengirimkan susu kepada beliau, lalu beliau meminumnya.”2!7 


3 8- 


BB ad ed an YES Bis Oa Ek roda 
(Ig Os gay Kake 2 Ong Hina JB daa yi gay 


2815 Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya gurunya Ayyub. Hadits ini 
telah dikemukakan secara panjang lebar pada no. 1870 dari Ayyub juga, ia 
mengatakan, “Aku tidak tahu, apakah aku mendengarnya dari Sa'id bin Jubair 
atau diberitahu darinya.” Namun disini ditegaskan, bahwa ini dari seorang laki- 
laki dari Sa'id. Lihat hadits berikutnya. 

217 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur Ayyub dari 
Ikrimah (2: 56), dan kami telah mengisyaratkannya pada keterangan hadits no. 
1870. Lihat hadits yang lalu. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sada Jaan ti Ka 
Vu Sol Peran IA an bb jl ka Ah 
IP Ran 3g Uki Hb) WI 23 aga da an 
ot SL HI ah ya al Yg Ga EN eka 
PSI ge otg tepi Jie seb Bb sd la 
Sedap bsa Dalan ama HA 


GO Ga ea 
j3 daa dn Ja 


0... cat o 


Ka (vegar 42 Pp man sIE Dewi bp od ag 
bob AG IG du 


2518. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Abu At-Tayah mengabarkan kepada kami, 
dari Musa bin Salamah, ia berkata, “Aku dan Sinan pergi melaksanakan 
haji. Saat itu Sinan membawa hewan kurban, lalu hewan itu 
membebaninya (karena kelelahan) sehingga ia bingung karena 
kondisinya, maka katakan, “Bila aku telah sampai di Makkah, aku akan 
tahu mengenai hal ini.” Sesampainya di Makkah, aku katakan, “Mari kita 
temui Ibnu Abbas.” Lalu kami pun menemuinya, saat itu ada seorang 
budak perempuan, sementara aku mempunyai dua keperluan, dan 
temanku mempunyai satu keperluan. Ia berkata, “Boleh aku duluan?” Aku 


Musnad Imam Ahmad — 


menjawab, “Tidak. Kemudian aku berkata, “Aku membawa hewan 
kurban, lalu ia membebani kami, lalu aku berkata, “Bila aku telah sampai, 
aku akan mencari tahu tentang hai ini.” Ibnu Abbas pun berkata, 
“Rasulullah SAW mengirimkan hewan kurbannya bersama si Fulan, 
beliau menyuruhnya untuk mengurusinya. Setelah berangkat, ia kembali 
lagi, lalu berkata, “Wahai Rasululah, apa yang harus kulakukan bila di 
antara hewan kurban itu ada yang membebaniku?” Beliau. menjawab, 
“Sembelihlah ia, lalu celupkan sandalnya pada darahnya, kemudian 
tepukkan pada pundaknya. Lalu, janganlah engkau dan tidak pula 
seseorang dari teman seperjalananmu yang ikut makan darinya. Lalu 
aku berkata lagi, “Aku pernah ikut dalam peperangan-peperangan ini, falu 
aku memperoleh harta rampasan perang, kemudian aku memerdekakan 
—budak- atas nama ibuku. Apa boleh aku memerdekakan —budak— atas 
namanya?” Ibnu Abbas menjawab, “Istrinya Salman bin Abdullah Al 
Juhani menyuruh —seseorang— untuk menanyakan kepada Rasululiah 
SAW tentang ibunya yang telah meninggal dan belum melaksanakan 
haji, apa boleh ia menghajikan atas namanya? Nabi SAW bersabda, 
“Bagaimana menurutmu bila ibunya mempunyai hutang lalu ia 
melunasinya, apakah itu mencukupi atas nama ibunya?” utusan itu 
menjawab, “Ya.” Beliau pun bersabda, “Maka, hendaklah ia berhaji atas 
nama ibunya.” Lalu beliau bersabda, “Air laut adalah suci lagi 
menyucikar "28 


Md EA BAL Ii Pa Eh wis ih ye 


254 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2189. 
Laastabhatsanna dari kata al bahts (mencari). Oaffaa (dengan fathah pada 
huruf gaaf dan tasydid pada huruf faa'), disebutkan di dalam An-Nihayah: 
“Yakni berangkat lalu kembali lagi, jadi seolah-olah ia dari depan, yaitu 
menampakkan mukanya dan punggungnya.” Sebenarnya ditulis dengan huruf 
yaa', namun pada kedua naskah aslinya ditulis dengan alif, dan ini boleh, lalu 
pada naskah (rJ dituliskan huruf hamzah di atas alif, ini keliru, tidak ada 
dasarnya. Pada bagian akhir hadits ini disebutkan “Air Jau?”, tidak seorang pun 
dari para penyusun kitab hadits yang enam yang meriwayatkannya. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawa'id (1: 215-216) dan disandarkan 
kepada Ahmad serta di-shahih-kannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 


4 s 1 ... . - Th. ... Tana 
AN eta II Ig) 1 GAP oil ob alba et) al Ip OUR 
Tali IBAN Ket Syah JB 25 A3 PS ea nh Ala 
. Pa aa Sa pa TAN 2 
Ata 2S Ae ab lb DU an dah BE SU ol 
Hanin KA JUL IE Ss Udan op 
Pi Na SN NA oat G3 PG NOTA 
Ii int D5 las Oh dian Se lag B3 La 
BAY ISSI Ie MY, OI LI 

2519. Affan menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman 
menceritakan kepada kami, Al Ja'd Abu Utsman menceritakan kepada 
kari, dari Abu Raja" Al Utharidi, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW 
yang meriwayatkan dari Rabbnya: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Tuhan kalian yang Maha Suci lagi Maha Tinggi adalah 
Maha Penyayang. Barangsiapa yang hendak melakukan suatu kebaikan 
namun belum melaksanakannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan, 
kemudian bila ia melakukannya, maka dituliskan baginya sepuluh hingga 
tujuh ratus hingga berlipat-lipat yang sangat banyak. Dan, barangsiapa 
yang hendak melakukan suatu keburukan namun belum 
melaksanakannya, maka dituliskan baginya satu kebaikan, dan bila ia 
melakukannya, maka dituliskan baginya satu keburukan, atau Allah 


menghapuskannya. Tidak ada yang Allah Ta'ala binasakan kecuali ia 
yang berbuat binasa.” 1? 


pp ae na Log Cia Uh Ci Wis Cah yoy, 
2 LE. 3 1g Pa P4 MP Pa Ae Pa 4 5, 2.5 & 
ADH bad 106 Oa EA Io DP a 


ME ate HE AP J3 Tia H2 La 


251? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2001. Di 
sana kami telah menyebutkan bahwa Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya 
secara panjang lebar. Keduanya meriwayatkannya dari jalur Al Ja'd Abu 
Utsman. 


Musnad Imam Ahmad — 


2520. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Carilah itu (yakni lailatul 
gadar) pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, sembilan tersisa, atau 
tujuh tersisa, atau lima tersisa” 22 


ks. 


Aa LE dat 3 aka KA Wolib ia NON 
€ ah Sala us OP 
Bbm ay Ta Iko 3 Sapa) H5 JS AIA PK Se 


2521. Affan menceritakan kepada kami, Salim bin Hayyan 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku melihat Rasululah SAW sujud 
-ketika membaca surah- Shaad.”22! 


Pata Tete Ren ah e Pt na 


P ,.. 
at 3 3 Kat an G5 ES Wu Bl tor 
Hana Lana Po par 3 . 2. wu. 
HKI YA SAPU) ob OA HB JB TE) yi yA A5 
a10 Santo cah ia. PE TE Ta 2 T AN NN ata 
Kata SI AE an Ooh SS IE) meat AT, 
5 gr. Nae Gada 
Ma gg Elia Iii dn Ole Ko 
2522. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Wa”lah, ia berkata: Aku katakan kepada Ibnu 


Abbas, “Kami memerangi penduduk Al Maghrib, dan banyak sekali 
tempat air mereka —atau mungkin ia mengatakan:— dan mayoritas 


2520 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2052. 
Lihat pula hadits no. 2352. 

2521 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 3387. 
Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara panjang lebar (1: 456) dari jalur 
Hammad bin Zaid dari Ayyub, dan At-Tirmidzi (1: 401) dari jalur Sufyan dari 
Ayyub. Lihat hadits no. 3388 dan 3436. 


IE | — Musnad Imam Ahmad 


tempat air. mereka adalah -dari kulit- bangkai?” Ibnu Abbas berkata, 
“Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Menyamaknya adalah 


menyucikannya' "22 


2 ana Le 202 ab 


NA YEN Taen MEA MIA YEAR KA Ia PE Era YA KAA 
(TAKU Ip) Pa tu 
mas Gan Ka daan JA du ya ga gp 


en ot oy aa PaaA 


Aa in ig D3 Ika Shah SI in Ara Ta Fr 
Ina Pa WA sah al 

2523. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Ammar bin Abu Ammar mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW tinggal di Makkah 
selama lima belas tahun. Selama tujuh tahun beliau melihat sinar dan 


mendengar suara dan delapan tahun diwahyukan kepada beliau. Dan, 
beliau tinggal di Madinah selama sepuluh tahun.”22 


20 nb aa 


APE 3 Sau AA ia PI PAN Karam TAI 
IS na ala de Jep Pal dop Kadi 
Ke de 


2524. Affan menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Yahya bin Ya'mur, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW menyantap bahu (kambing), kemudian 
beliau shalat dan tidak berwudhu lagi. 


2522 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2435. 

28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2399. 

2814 Sanadnya shahih. Yahya bin Ya'mur Al Bashari adalah seorang tabi'in yang 
tsigah lagi terkenal. Ibnu Hibban berkata, “Dia termasuk orang yang fasih pada 
masanya, paling banyak ilmunya tentang bahasa, di samping ia orang yang 
sangat wara', dan menjadi gadhi Marwa, ia belajar Nahwu dari Abu Al Aswad 
Ad-Daili.” Al Bukhari mencantumkan biografinya dalam A! Kabir (4/2/311- 
312). Ya'mar (dengan fathah pada huruf yaa', sukun pada huruf “ain dan fathah 


Musnad Imam Ahmad — (EZ | 


AR MG 2 Up jl Gis Colin Eib Yoo 
CA ta EN Dan KE SN KP PAI AB Abe ap aa 
Pn eta ata AI na AL Tut 
BEP MI 9 GA ian de Io Sl Jah) JB :JE 
3 0g... Dig MO 5 
ME 2 OLS IE) aa JAR Y latah op us 
'2525. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: 
Abdullah menceritakan kepadaku. Affan tidak menyandarkannya lebih 
dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
melihatku di dalam tidur, maka ia telah melihatku. Karena sesungguhnya 


syetan tidak dapat menyerupaiku.” Lalu sekali lagi Affan menyebutkan, 
“Tidak dapat menyerupaiku.” 2 


bp Ii Ab GA dB AR Cb Ii Cb oa 
an Bp HI pak IA ai AS aah 1G 
sora Demi SA era Tab Alah le SI Ko Ai Iya) 
Aa Pe RA TN DN MEN DA 
"daa es NG Akan Ag Goa Uma 
2526. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia 
berkata, aku mendengar Jabir bin Zaid mengabarkan, bahwa ia 
mendengar Abdullah bin Abbas, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 
berkhutbah di Arafah, “Barangsiapa yang tidak menemukan sepasang 


pada huruf miim. Boleh juga dengan dhammah (yakni ya'mur)). Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2467. 

2825 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Jabir Al Ja'fi. Ammar adalah Ibnu 
Mu'awiyah Ad-Duhni. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 234) 
dari jalur Abu Awanah. Maknanya akan dikemukakan secara panjang lebar 
dengan isnad lain pada no. 3410. Makna hadits ini shahih dan valid dari hadits 
Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Gatadah, Anas dan yang lainnya. Lihat Syarh 
At-Tirmidzi (3: 248-249). 


Lzj — Musnad Imam Ahmad 


“ 


sandal, hendaklah mengenakan khuff, dan barangsiapa yang tidak 


menemukan kain, hendaklah ia mengenakan celana” 


s0. sa A8 


AA ad ,. Pa Ban nb 
"JB Up Lp JAS BIS ARA Cab Ig BID NOV 


ag ala laa IN Spa) OCE il oP Lb Ce Lahat 
Aa ia en Bae Lah en Te esa brt 
IE9 ME YG AS UTY) da an IE ak Ol SL Jb 

Da ata 


PN NN PN TS SE AN SNN PNRTI TA ANN 31 
pak al la eni Ol na dl Oa (SA Gl SA Ip 
MP (3 UK, 

2527. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, ia berkata, aku 
mendengar Thawus menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota 
badan dengan tidak merapatkan rambut dan tidak pula pakaian." Sekali 
lagi Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi kalian SAW diperintahkan agar 


bersujud di atas tujuh anggota badan dengan tidak merapatkan rambut 
dan tidak pula pakaian.”7 


IS Kpd BG IG Ha Hi IU dia Hi kota 
Ai Ip Se IE Ge yh AI ap Smg Oes dln 
aa yA ai GA AA aa Sa ga le An la 
Ai drg AA bs cai usa aa sa Ga 
ll JA aa Je Da ala 3 
2528. Bahz PA Kepisia kami, Hi berkata, Syu'bah 


2526 Sgnadnya shahih. Jabir bin Zaid adalah Abu Asy-Sya'tsa”. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 1848 dan sebagai ringkasan hadits no. 2015. 
252 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2436. 


Musnad Imam Abmad — (75 


menceritakan kepada kami, ia berkata, Oatadah mengabarkan kepadaku, 
ia berkata, aku mendengar Abu Hassan menceritakan dari Abdulah bin 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah shalat Zhuhur di Dzulhulaifah, kemudian 
dibawakan hewan kurbannya, lalu beliau menandai punggung sebelah 
kanannya, lalu mengalirlah darah darinya, kemudian beliau 
mengalungkan sepasang sandal padanya, lalu beliau menghampiri 
tunggangannya. Setelah duduk di atasnya dan sejajar dengan Baida' 
(tempat yang dekat dengan Madina), beliau ber-ihlal untuk haji.” 


Kan daya TA Kana ema Pan TEKAN BN e A 
Tanam IS 333 GA Cia Bab Gp BIS Noya 


Wanna ON Dota KN da2 PPN PN MN 
Bo Img JB 1S ee Oil aman G1 belalang memmadi Cp Ioi 
5 2 G2 “.. Aa 
A3 MS ih HM 1) Ale dl ato 
2529. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, @atadah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku 
mendengar Sa'id bin Al Musayyab menceritakan, bahwa ia mendengar 
Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang yang mengambil 
kembali pemberiannya adalah seperti orang yang menjilat kembali 
muntahnya? 2 


ae ge. ka 


z PN s3 
Pe SE Ui aan he Ta Ha na KA 

HA On AN DEA Ka 2020... 

AI edko SI Sah SI AM 1SE PE PP aa oi Jana 

PN NU SE Ta PU AN aa 

SOP Pa ph Sale Jera J8 3 Cile jan pala 

2530. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepada kami, dari 

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW diberi 

hadiah pinggul keledai” atau ia berkata, “Kaki keledai, saat itu beliau 


22 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2296. 
282 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 1872. Lihat pula 
hadits no. 2119, 2120 dan 2251. 


— Musnad Imam Ahmad 


sedang ihram, lalu beliau pun menolaknya”? 


anna 


S1 ag Ii Diy CA IE SAS Hi HA Ah. Yery 
dia bg Kb Ap AB ag 
APA YAN dea 1d 


8. 


SA AN Dp IA & Y d Y sa ah Si 
SIA SA Te An FI Y aY aa 


2531. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Yusuf bin Abdullah bin Al Harts, dari Abu Al 
Aliyah, dari Ibnu Abbas, “Adalah Rasulullah SAW, apabila tertekan oleh 
suatu perkara (atau berduka), beliau mengucapkan, “Laa ilaaha 
illallaahu rabbul 'arsyil 'azhiimil karim. Laa ilaaha illallaahul 
'azhiimul halim. Laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wa rabbul 
ardhi, rabbul 'arsyil 'adziim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil kariim. 
Laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wa rabbul ardhi rabbul 'arsyil 
kariim (Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah Tuhan 'Arsy yang 
agung lagi mulia. Tidak ada sesembahan yang hag, selain Allah yang 
Maha Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada sesembahan yang 
hag selain Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan 'arsy yang agung. 
Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah Tuhan 'arsy yang mulia. 
Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah Tuhan langit dan Tuhan 
bumi, Tuhan 'arsy yang mulia)” 2" 


1308 - 
AU cp Gas 


#.. 


se ae 


SA IE AK3 Bab Ag CIL tor 


2580 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1856. Di sana 
kami telah mengisyaratkan, bahwa Muslim meriwayatkannya dari jalur ini, 
jalur Habib bin Abu Tsabit. Hadits ini akan dikemukakan lagi dengan isnad lain 
pada no. 2535. 

2831 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2411. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


BIA JG II ya gi Gp Sia AR Da Tebo :Ju 
ar Hina YG Pn BS Iis ag da dia 
ng ala Io 0 da Te ID 3 

2532. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjadikan 
sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran —melempar— .” Syu'bah 


berkata, “Engkau mengatakannya dari Nabi SAW?” ia (Ibnu Abbas) 
menjawab, “Dari Nabi SAW.”232 


ENI Ke x 


2 andal eng Jai JB AAI Etb dig Eh tor 


pan n oh can 2 Na 


Be dan ap II pa yA gp Si Ah Gi Aa Uhn 
Say DI Baking Yg G5 Yi ba 9 dh da 
Nb op Fi dadi ia Hati Jaa Jaka IM 


2533. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, ia 
berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Pada hari Idul Fitri Rasulullah SAW keluar, yang mana 
beliau tidak melakukan shalat sebelumnya dan tidak pula setelahnya. 
Kemudian beliau menghampiri kaum wanita disertai Bilal, lalu beliau 
bersabda, “Bersedekahlah kalian” Lalu seorang wanita menyerahkan 
gelang dan kalungnya.”23 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2480. 

253 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1902, 1983 dan 2169. As-Sikhaab (dengan 
kasrah pada huruf siin dan tanpa tasydid pada huruf khaa ' adalah kain dengan 
motif beraturan yang biasa dikenakan oleh anak-anak dan para budak 
perempuan. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah kalung yang terbuat 
dari cengkeh, tanaman (bahan pewangil, minyak wangi dan serupanya, namun 
tidak mengandung intan maupun permata. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu 


(zj — Musnad Imam Ahmad 


0 ny. ... 5 Ps 
Ike JB SA SA IE BiL Hi EiS Yort 
PE Sa Gea MI EN PAN OT e TN EN sed K SG 
at 3 Aan 3 AB ih UE DAN gia P3 Hi AG 
PA NRP NA AINI TT SPAN TEMAN AAA 
Inn 0153 5 ja Pb Ma S3 3 oo Uta 
F : Pena bak an 3 
003 Jd ag WE SI elo 
2534. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Al Hakam mengabarkan kepadaku, ia berkata, 
“Sa'id bin Jubair shalat mengimami kami, ia pun menjamak shalat, ia 
melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dengan satu igamah.” ia (Al 
Hakam) melanjutkan, “Kemudian ia salam, lalu shalat Isya dua raka'at. 


kemudian ia menyebutkan, bahwa Abdullah bin Umar melakukan hal itu, 


dan Abdullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal 
itu.” 


bana Tenan 1JE SI pp H3 E Gp GAS Xoro 


950 Lete aan ae ant IG Bea naa 00 20 
Say II Tali 0 Hao SIM ISS Ah P Labu yr 
pe tong sn 9. 


: . 2 en ar AM 
265 jai) ja 09 KP ga token Jing ea APA elo AI 
2535. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, ia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair 
menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sha'b bin Jatstsamah 
menghadiahkan kaki keledai kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau 
sedang ihram, beliau pun lalu menolaknya, dan kaki itu masih 
meneteskan darah.”?35 


Al Atsir. 

254 Sanadnya shahih. Al Hakam adalah Ibnu Utaibah. Hadits ini dari Musnad 
Abdullah bin Umar, tidak ada kaitannya dengan Musnad Ibnu Abbas. Makna 
hadits ini akan banyak dikemukakan pada Musnad Ibnu Umar, di antaranya: 
hadits no. 4452, 4460, 4472, 4542 dan 4598. Lihat pula hadits no. 2465. 

ka Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2530. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


vc ka. 


BP ia PSP TA Cia Hg Sa teri 
PN EN PE OR Pe TN TG TT PE SE AN ta KA PP 
Ska ya lag Ab dlo SN Ia AA 1JE op 
2536. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


“Rasulullah - SAW berbekam, padahal saat itu beliau sedang 
berpuasa.”226 


Pe PN AP GUA 


3 


AWB LI Ie NU ola PU DS dah ale 3 
PPM WA ema SA WI gai Hadi 


.£ Kg) LA PNG Apa 


2537. Bahz menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al Athar 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Al Aliyah Ar-Rayahi, dari putra paman Nabi kalian, yakni Ibnu Abbas, 
Bahwa Nabiyullah SAW mengucapkan doa ini ketika sedang kesulitan, 
“Laa ilaaha illallaahul 'azhiimul halim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 
'arsyil “azhiim. Laa ilaaha illallaahu rabbus samaawaati wa rabbul 
ardhi rabbul 'arsyil kariim (Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah 
yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada sesembahan yang 
hag selain Allah Tuhan 'arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang 
hag selain Allah tuhan langit dan tuhan bumi, tuhan 'arsy yang 
mulia)” 23 


To sense Lage wae 


Pa 5 Es (alan Gp Il Udan 0 Ftaeai NOYA 


2836 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2228. 
2887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2531. 


— Musnad Imam Ahmad 


2. 30x 


Wa yA U) SE aa At II Aa oi LD ah 
S3 Ipa Haa -JW :JG en) Bp ina Ka AN, DA 
sb Gas Sk S3 Pra Ie 

2538. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, 
dari Abdurrahman bin Wa'lah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu 
Abbas, aku berkata, “Kami pernah memerangi negeri Maghrib ini, 
ternyata mayoritas tempat air mereka (terbuat) dari kulit bangkai?” ia pun 
menjawab, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Menyamaknya 


adalah menyucikannya' "3 


TEA ... 


Of ae Pai B5 Can GA Cin H3 Sis .yora 
PI Para NP: Fa ay Pa At ag JG 35 
he IE ga AA Ob pa Aa YG 


an In Aan AS Ia gi KERJS GB Org al da 


2539. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Hassan, 
Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Abbas, 
“Sesungguhnya —hal yang telah engkau katakan itu kini— telah 
menyebar di tengah masyarakat.” Hammam mengatakan, “Yakni: Setiap 
orang yang telah thawaf di Baitullah, maka ia telah halal.” Maka ia (Ibnu 
Abbas) berkata, “(Itu) sunnah Nabi kalian SAW, walaupun kalian tidak 
suka.” Hammam mengatakan, “Yakni bagi yang tidak membawa hewan 
kurban.”32 


Lana 222 303 


Aga PR Lae Es OUR C5 yet 


2588 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2522. 
2589 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2513. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


PI ah IE AI 5 SE IE ye 5 

pa IS LS HP OA Ke A3) LA Yah pa 

Ap 3 SI au Te LA UB anae V3 IMS ena 
Lt 


Amati Ia TATAP SAR (ah Ita ahh GI IU cet 


Kaka Alia Je AA Kajai DEAL 3 Gpp Uh Las 


2540. Affan menceritakan kepada kami, Hajib bin Umar Abu 
Khusyainah saudara Isa An-Nahwi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Al Hakam bin Al A'raj menceritakan kepada kami, ia berkata, 
“Aku duduk di dekat Ibnu Abbas, saat itu ia sedang duduk dengan 
beralaskan surbannya di dekat sumur zamzam, kemudian aku duduk 
menyertainya, ia memang teman duduk yang baik, lalu aku tanyakan 
kepadanya tentang Asyura. ia balik bertanya, “Tentang apanya yang 
engkau tanyakan?” Aku katakan, “Tentang puasanya?” ia menjawab, “Bila 
engkau melihat hilal Muharram, maka hitunglah, pada hari 
kesembilannya, lalu berpuasalah pada hari tersebut.” Aku tanyakan lagi, 
“Apakah begitu puasanya Muhammad SAW?" ia berkata, “Ya”. 


EAST edot MIN CUACA 2 
& 


IE VA M5 op Sh Kl HJG OLS KK Yok 

BRA ah Kain Tel YA Ya Aa IBU Ol ta 

Bet JAN SI ON Upah de Jo Ijah Ol aya 
Aa Ep liat tua Or Kal 


2541. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, 
bahwa Thawus berkata: Orang yang lebih mengetahui tentang itu, yakni 


2500 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2135 dan 2214. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abdullah bin Abbas, menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah 
lebih baik baginya daripada mengutip pajak tertentu atas tanah 
tersebut.” 4! 


ban 1 .. (apa . An Go 3. . Ng 28. 
Haa 5 GS UAN IJU pUh Bin Ml SiS tot 
Bor asa 2. 


Aa Ta Bing, La Lai an, te “ - 
SIK IU dehh AA pt URUS Tai oo SA 


Da ih IG ba He hai Tah OK. HGH AG 
Das Ag bra Yara El atas Parang de S1 Je 


PO MS UA D ea 3 beban den Pata TAN eat ata Nu 3 
BAB Uki BER 3) GE LA II AG Ab lo 
Pa Nana SO ANA Tn Oa AN 
A1 Con TE II Rb DAnG dita Ula TU) 1JE EA ol 
ang PA en ep La AA “. P NN SA Yaa: 
AIR Gie AI Kel de Io AI B5 SS 
" Te 2s. are 
Hn Ih 
2542. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Oatadah mengabarkan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa suami Barirah adalah seorang budak 
hitam bernama Mughits. Aku melihatnya membuntuti Barirah di (salah 
satu) gang Madinah, ia berurai air mata karenanya.” ia melanjutkan, 
“Rasulullah SAW telah memberikan empat ketetapan terhadap Barirah: 
Karena para walinya telah mensyaratkan wala', maka Nabi SAW 
menetapkan bahwa wala' adalah hak orang yang memerdekakan, dan 
beliau memberinya hak memilih, lalu Barirah memilih (kemerdekaan) 
dirinya, lalu beliau menyuruhnya untuk menjalani masa iddah.” Ia juga 
mengatakan, “Barirah mendapat sedekah, lalu sedekah itu dihadiahkan 
kepada Aisyah, kemudian Aisyah menyampaikan itu kepada Nabi SAW, 
beliau pun bersabda, “Baginya adalah sedekah, dan bagi kita adalah 


281 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2087. 


Musnad Imam Ahmad — 


hadiah "22 


P . . Per IA 
HE EA say If amp AP Ci COlp ih .yotr 
gaga P aan 3 Hanana . 002... Kon ran 
AI SAR La ijas Ju NEK LL AA PIA 
pn Un AL NE Kia 
Biang MPA Ao Jp) JG ipb Gil JUS YG Kal 
2 0x00 0. of. 
Pa Pend 3 inang aa d Aa 
2543. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Zind 
menceritakan kepada kami, Ashim Al Ahwal menceritakan kepada kami, 
dari Lahig bin Humaid dan Ikrimah, keduanya mengatakan: Umar 
berkata, “Siapa yang tahu lailatul gadar?” Lalu Ibnu Abbas menjawab, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Itu pada sepuluh —malam— terakhir, 
pada tujuh —malam— berlalu atau tujuh —malam— yang tersisa?” 


3 PPP HE PT 3 Kab .Yott 
Hn da Ja aa :JB ee BA gp FP oi kate 
“. ae LARI IE AG WN YAN Cp 


YP Sea “aah Ol EPA 1 Sets du TJ 
aa BSE Kai NIS Sgp Eu Kh 


28? Sanadnya shahih. Al Bukhari dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan sebagiannya 
dengan maknanya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam 4! Muntaga 
(3524, 3525). Lihat hadits yang telah lalu no. 1844. 

258 Sanadnya shahih. Lahig bin Humaid As-Sadusi adalah seorang tabi'in yang 
#sigah, ia mendengar Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (4/2/258-259). Ia dan Ikrimah 
tidak pernah berjumpa dengan Umar, namun hadits ini adalah hadits Ibnu 
Abbas, tampaknya Ibnu Abbas yang menceritakan kepada mereka berdua 
tentang pertanyaan Umar itu dan jawaban Ibnu Abbas terhadapnya. Lihat hadits 
no. 2520. 


— Musnad Imam Ahmad 


235 KE tgl HB AJB 3 Ka lis GA 
DAA SN Aa du H3 hi dag 
2544. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al A' masy, 
dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Pada suatu hari Rasulullah SAW naik ke bukit Shafa, lalu bersabda, 
“Waspadalah. Waspadalah” Maka orang-orang Ouraisy pun berkumpul 
kepadanya, lalu mereka bertanya, “Ada apa?" Beliau berkata, “Bagaimana 
menurut kalian bila aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh akan 
menyerang kalian di pagi atau sore hari, apakah kalian akan 
mempercayaiku?” Mereka menjawab, “Tentu.” Beliau berkata lagi, 
“Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan bagi kalian tentang adzab 
yang pedih” Maka Abu Lahab berkata, “Hanya untuk inikah engkau 
mengumpulkan kami? Celakah engkau!? Maka Allah “Azza wa Jalla 
menurunkan: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya ia 
akan binasa. (Os. Al Masad/Al-Lahab (111): 1) hingga akhir surah?””4 


0. Leon 202 dah ata ta aa 

PP (ia Es Key Gas colis Kls .Yoto 

« ap BN aa Abah ap ap oi KAP MS 9 A9 
Ser ae ip ep Han dai Ie In ah J6 


8... 0... 


MTA PAYAN tuang ag 


2545. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari Wahb 


154 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (8: 415 dan 567). As- 
Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (6: 408-409) menyandarkannya juga 
kepada Muslim, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 
Mardawaih, Abu Nu'aim dan Al Baihagi di dalam Ad-Dalail. “Yaa 
shabbaahaah” menurut Ibnu Al Atsir, “Ini adalah kalimat yang biasa diucapkan 
oleh orang yang meminta tolong. Aslinya adalah bila mereka berteriak untuk 
memperingatkan serangan tiba-tiba, karena mayoritasnya mereka diserang tiba- 
tiba di waktu pagi, dan mereka menyebut yaum al ghaarah dengan yaum ash- 
shabaah. Jadi, seolah-olah, orang yang mengatakan, "yaa shabbaahah" adalah 
mengatakan, “kita diserang musuh." 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Kaisan, dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Abdullah bin 
Abbas, ia berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW makan potongan 
daging dari kambing, kemudian beliau shalat dan tidak berkumur serta 


tidak pula menyentuh air.”?45 


A5 oi IP up dala HIS Gin Olip Eh .Yot1 


IA rah Ja Ja Ab YP ea 1G dad gi 3 
Wat A8 F3 SN KS aa dea Io In 


Far tah uh st us pp Oa Ip ah Pp, 
IG ag ap akn bana Ih iya 
BG Fi Jai CA Vo IP SE Ep BN ASN ad 
aa ah Je AS gadi Ia P5 Ia 
na f3 UK, con aa sad yah A3 


SS Fi ds AT gai GH Oris Kiu 


bgi VR AI Op ega 


BSA ST ai RA AG pn at 


SSB MA C0), EN IE Ka) of di Jas 


2548 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2002. Lihat 
pula hadits no. 2524. 


—— Musnad Imam Ahmad 


Oey PES aa SA Is Ag ai 
pakan Ai bip & 13 Ka Y ce Jae 3 3, wahis 2 
da S3, “ayak Pa saja Ika 233 Ts Kap 
r ka sgm Y Pa Ha (P sa wd KA ape 
des AS AS Alay Ia Ken gih EN IA Jah 
IE ab Kala) dita Ia BA gih Uya 
Tab ah dah Ra KENA 
AE gak ON NM Ian | 233 ugm OP 
5 nan aa 
Dela Bay H PE OS PBSI aga YP 
J8 DA BOB GA Lai SPd Odi Yak 
Ag Padi Pa Ip Sei At pl la Ai Ji KA Niperi 
Aa Jonan Pe dua 
W: 36 AS yaah Un Id d ar) Haa YG D3 d3 
AE BA ASN BP an ea ya pk 5 
ayat gas Uh Sat fog cat ala 33 pat Dl 
BAN KAK Ip 3 An AL OI 
aah SS RAN IA Kb Aa MASA ea 
PA Ai la 1 ai LG Ea pad abi ea 


Musnad Imam Ahmad — 


3 P5 du Peri Pagar ta 3 HA 
Pe FI Wionka 5 sb kibea “ tanya Pj Ls & F3 


Ket Ba ak Kana Tebrnga: 


-3 
SARA JS 


PEN AN sana 


cak Pe saban 35 dasi 353 Sa, Para aan 
AA S3 Atu UG ah 
Cdi aa Ba ata in Dat ga 


L.... 


, TA ipad Pi da Pa J3 Op (3 G3 
DI US Ok ai je EA aer SA SA 13 


55 dah 3 KIS ca Ji Jp ii Dana Cai di 
PT Aa Li “sb ea ANN ran dad Ya Hata 
B6 op UG SIR Go aa 


2546. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, ia 
berkata, “Ibnu Abbas menyampaikan khutbah kepada kami dari atas 
mimbar Bashrah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya, tidak ada seorang nabi pun kecuali ia mempunyai suatu 
doa (mustajab) yang telah dipanjatkannya sewaktu di dunia, namun aku 
menahan doaku sebagai syafa'at untuk umatku. Aku adalah penghulu 
manusia pada hari kiamat dan aku tidak membanggakan. Aku adalah 
manusia yang pertama kali dibangkitkan dari bumi dan aku tidak 
membanggakan. Di tanganku bendera pujian dan - aku tidak 
membanggakan. Adam dan semua yang setelahnya di bawah benderaku 
dan aku tidak membanggakan. Hari kiamat terasa sangat lama oleh 
manusia, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, “Mari kita 
temui Adam, bapaknya manusia, supaya ia memberi meminta syafa'at 
bagi kita kepada Tuhan kita “Azza wa Jalla sehingga segera memutuskan 
perkara kita." Maka mereka pun bertolak kepada Adam AS, lalu berkata, 


— Musnad Imam Ahmad 


Wahai Adam, Engkaulah yang telah diciptakan Allah dengan tangan- 
Nya, ia telah menempatkanmu di surga-Nya dan memerintahkan 
malaikat bersujud kepadamu. Mohonkanlah syafa'at bagi kami kepada 
Tuhan kita agar memutuskan perkara kami." Adam menjawab, 
Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 
dikeluarkan dari surga karena kesalahanku, dan sesungguhnya tidak ada 
yang aku pedulikan pada hari ini selain diriku sendiri. Karena itu, 
temuilah Nuh, pendahulu para nabi." Maka mereka pun mendatangi Nuh, 
lalu berkata, Wahai Nuh, mohonkanlah syafa'at untuk kami kepada 
Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara kami.' Nuh menjawab, 
"Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 
memanjatkan suatu doa sehingga menenggelamkan penghuni bumi, dan 
tidak ada yang aku pedulikan pada hari ini selain diriku sendiri. Karena 
itu, temuilah Ibrahim, kekasih Allah." Maka mereka pun mendatangi 
Ibrahim AS lalu mengatakan, Wahai Ibrahim, mohonkanlah syafa'at 
untuk kami kepada Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara 
kami. ' Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. 
Sesungguhnya aku telah berdusta tiga kali di dalam Islam. —Demi Allah, 
Itu hanya upaya untuk membela agama Allah. Yaitu (yang disebutkan di 
dalam Al Gur'an): "Sesungguhnya aku sakit." (Os. Ash-Shaffat (37): 89), 
'Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya, maka 
tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara.' (Os. Al 
" Anbiyaa' (21): 63) dan perkataannya kepada istrinya ketika menghadap 
raja, “Saudariku.— dan tidak ada yang aku pedulikan pada hari ini 
selain diriku sendiri. Karena itu, temuilah Musa AS yang telah dipilih 
Allah dengan risalah-Nya dan kalam-Nya.' Maka mereka pun 
mendatanginya lalu mengatakan, “Wahai Musa. Engkaulah yang telah 
dipilih Allah dengan risalah-Nya dan telah berbicara kepadamu, 
mohonkanlah syafa'at untuk kami kepada Tuhan kami agar Dia segera 
memutuskan perkara kami.” Musa menjawab, “Aku bukanlah harapan 
kalian. Sesungguhnya aku telah membunuh seorang jiwa tanpa tebusan 
jiwa, dan tidak ada yang aku pedulikan pada hari ini selain diriku 
sendiri. Karena itu, temunilah Isa, ruh (yang ditiupkan dari) Allah dan 
kalimat-Nya.” Maka mereka pun mendatangi Isa lalu mengatakan, 
Wahai Isa, mohonkanlah syafa'at untuk kami kepada Tuhan kami agar 
Dia segera memutuskan perkara kami. Isa pun menjawab, 
Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 


Musnad Imam Ahmad — 


dijadikan tuhan di sisi Allah, dan tidak ada yang aku pedulikan pada 
hari ini selain diriku sendiri. Akan tetapi, bagaimana menurut kalian bila 
ada barang yang berada di suatu wadah yang tertutup, apakah yang 
berada di mulut wadah itu bisa masuk sebelum dibukakannya tutup?' 
Mereka menjawab, Tidak." Isa melanjutkan, "Sesungguhnya Muhammad 
SAW adalah penutup para nabi, kini ia telah datang, dan telah diampuni 
semua dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang." 
Rasulullah SAW melanjutkan, “Lalu mereka mendatangiku kemudian 
mengatakan, "Wahai Muhammad. mohonkanlah syafa'at untuk kami 
kepada Tuhan kami agar ia segera memutuskan perkara kami." Maka 
aku katakan, “Akan aku lakukan,” sampai Allah "Azza wa Jalla 
mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Dan ketika Allah 
Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi akan memutuskan di antara para 
hamba-Nya, penyeru menyerukan, "Mana Ahmad dan umatnya? Kitalah 
yang terakhir (datang) dan yang pertama (diputuskan). Kitalah umat 
yang terakhir namun yang pertama dihisab. Lalu umat-umat pun 
memberikan jalan bagi kita, maka kita pun berjalan dengan warna putih 
karena bekas bersuci, lalu umat-umat mengatakan, “Hampir saja umat 
ini semuanya menjadi nabi.' Kemudian kita mendatangi pintu surga, lalu 
aku meraih daun pintunya, kemudian mengetuk pintu, lalu dikatakan, 
'Siapa engkau?" aku jawab, “Aku Muhammad.” Maka pintu pun 
dibukakan untukku, lalu aku mendatangi Rabbku "Azza wa Jalla di atas 
kursi-Nya —atau: singgasana-Nya- (Hammad ragu), lalu aku bersungkur 
sujud, lalu aku memuji-Nya dengan puji-pujian yang tidak pernah 
dipanjatkan oleh seorang pun sebelumku dan tidak ada seorang pun 
yang memuji-Nya dengan puji-pujian itu setelahku. Lalu dikatakan, 
"Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan 
diberi, berbicaralah niscaya engkau didengar, dan berilah syafa'at 
niscaya syafa 'atmu diterima.” Maka aku pun mengangkat kepalaku, lalu 
aku katakan, Wahai Rabbku, -selamatkanlah- umatku, -selamatkanlah- 
umatku.' ia pun berkata, “Keluarkan -dari neraka- siapa saja yang di 
dalam dadanya terdapat —keimanan- sebesar anu dan anu!. '-Hammad 
tidak ingat- Aku kembali menyungkur sujud dan aku ucapkan seperti 
yang aku ucapkan sebelumnya. Lalu dikatakan, “Angkatlah kepalamu, 
mintalah niscaya engkau akan diberi, berbicaralah niscaya engkau 
didengar, dan berilah syafa'at niscaya syafa'atmu akan diterima.' Lalu 
aku berkata, "Wahai Rabbku, -selamatkanlah- umatku, -selamatkanlah- 


— Musnad Imam Ahmad 


umatku.' ia pun berkata, “Keluarkan -dari neraka- siapa saja yang di 
dalam dadanya terdapat —keimanan— sebesar anu dan anu!” yang lebih 
sedikit dari yang pertama. Aku kembali menyungkur sujud dan aku 
ucapkan seperti yang aku ucapkan sebelumnya. Lalu dikatakan, 
“Angkatiah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan diberi, 
berbicaralah niscaya engkau didengar, dan berilah syafa'at niscaya 
syafa'atmu akan diterima." Lalu aku berkata, “Wahai Rabbku, 
—selamatkanlah— umatku, —selamatkanlah— umatku.' ia pun berkata, 
"Keluarkan —dari neraka— siapa saja yang di dalam dadanya terdapat 
—keimanan— sebesar anu dan anu! yang lebih sedikit dari yang tadi 
(yang kedua) "24 


Bm Ket JB ep jl Us dala Ula .yotv 
ON pack Dn Igbe LA JB 26 Ke La 
-Je cad Hn ai: aj 
Bj at pp dea Jo ar) bs 

man bg Ga 


2547. Affan menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Simak mengabarkan kepada kami, 
dari Ikrimah, ia berkata, “Ibnu Abbas menuturkan, “Aku didatangi ketika 
sedang tidur pada bulan Ramadhan, lalu dikatakan kepadaku, 
“Sesungguhnya malam ini adalah lailatul gadar.” Lalu aku pun bangun 
namun aku masih mengantuk, lalu aku berpegangan pada tali-tali tenda 


2846 Sanadnya shahih. Abu Nadhrah adalah Al Mundzir bin Malik bin Outha'ah 
(dengan dhammah pada huruf gaaf dan fathah pada huruf thaa' dan 'ain) Al 
Abdi adalah seorang tabi'in yang isigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad bin 
Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 
Al Kabir (4//355-356). Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid 
(10: 372-373), penulisnya menyandarkannya kepada Ahmad, dan sebagiannya 
kepada Abu Ya'la, dan ia mengatakan, “Didalam sanadnya terdapat Ali bin 
Zaid, kelemahannya telah terhapus dengan dinyatakan tsigah, sedang para 
perawi lainnya adalah para perawi shahih.” Lihat hadits no. 15 pada Musnad 
Abu Bakar. Akan dikemukakan juga pada no. 2692. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW. Ternyata beliau sedang shalat. Lalu aku perhatikan 
malam tersebut, ternyata itu adalah malam kedua puluh tiga. T2SAT 


20 ia 


pEN 


8 aa) LA His OP IG Es lis Cb kotA 

Ka aa -. Nana on pura 
aya € 0. AG To 
Nala Ig Gagal 3 gag da uiae dye) 


0... AI oa 

pai On gea JE d Waka 

2548. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abu Najih menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW datang -ke Madinah-, 
mereka biasa meminjam. Lalu beliau bersabda, “Barangsiapa yang 


meminjam, maka janganlah ia meminjam kecuali dengan takaran yang 
diketahui dan timbangan yang diketahut.”8 


Pra Ha 


d Ae Dt En an, Ek das AL nota 
Ai Sab dadi dota Nya yi SL 
P1 23 BP sa “ ud sda teng UP RJ era 
PSP) 
2549. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Mulaikah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW keluar dari tempat buang 


air, lalu beliau disuguhi makanan. Kemudian dikatakan kepada beliau, 
“Tidakkah engkau berwudhu dulu? beliau menjawab, “Sesungguhnya 


247 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2302 dengan 
isnad ini. 

288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1868 dan 
1937. 


-— Musnad Imam Ahmad 


aku diperintahkan berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat” 


ab Cik wp XS CAK ls BIL Yoo. 


AS At g BPA Raka bb he Layan 
Up di la us beta 2g P3 - 3 33 Sa Up 
AP AS AU on 3 wa ta "b 
Anna be Ja makan aa Ma Ja M3 

Bana os 


2550. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, Hanzahalah As-Sadusi menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Aku katakan kepada Ikrimah, “Dalam shalat Maghrib 
aku membaca “Oul a'uudzu bi rabbil falag” dan “Oul a'uudzu bi rabbin 
naas', namun orang-orang mencelaku karena itu?” Ikrimah menjawab, 
“Apa salahnya itu. Silakan baca kedua surah itu, karena keduanya bagian 
dari Al @ur'an,” Kemudian ia berkata, “Ibnu Abbas menceritakan 
kepadaku, bahwa Rasulullah SAW datang lalu melaksanakan shalat dua 
raka'at, yang mana pada kedua raka'at itu beliau hanya membaca Ummul 
Kitab (surah Al Fatihah).” 250 


Ip Lagi ES Ni IL Ein Colin Eih Yoo 
5 . go. 


LL ahhh BS Aja La dah daa Ha Usa ae 


259 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1932. Lihat 
pula hadits no. 2545. 

28 Sanadnya hasan. Riwayat yang marfu' darinya dicantumkan di dalam Majma' 
4z-Zawaid (2: 115), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu 
Ya'la, Ath-Thabrani di dalam 4! Kabir, dan Al Bazzar. Di dalam sanadnya 
terdapat Hanzhalah As-Sadusi, ia dinilai dha'if (lemah) oleh Ibnu Ma'in dan 
yang lainnya, namun dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban.” Keterangan tentang 

Hanzhalah telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2174. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lean BEN AI AE Aa Ri KESAN an LE aa Sai 
BIS AB Se IE a33 BEE debu 6 
An EN De AN Me SL ar AB SU on AN 
CE KN Ip BAJU PJB 
Ten Om nian MA Sea ai PA PN TAN Pa Can Gi, 
aa dah Sea ASM Ko dya, SB HAN) eka 
P3 AL Menara LEK aa Sa Mnet an TOL kind 
PA Mia NAS 1eloh AED oto SI oh) SU) 03 
NN 
2551. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Ikrimah: Bahwa dihadapkan kepada Ali suatu kaum dari golongan zindig, 
saat itu mereka membawa kitab-kitab, lalu Ali memerintahkan 
membawakan api lalu dinyalakan, kemudian ia membakar mereka beserta 
kitab-kitab mereka. Ikrimah melanjutkan, Lalu hal itu sampai kepada 
Ibnu Abbas, maka ia pun berkata, “Seandainya itu aku, maka aku tidak 
akan membakar mereka karena adanya larangan Rasulullah SAW, dan 
tentu aku akan membunuh mereka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 
“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” Dan 
Rasulullah SAW pun telah bersabda, “Janganlah kalian menyiksa dengan 
siksaan Allah “Azza wa Jalla” 55! 


Baraka nanah na 
of Se Ka nii ay Gas dls 535 .yoor 

uye BI Ab JUL A3 AIA YAN Lu ist Ula 
SIB aa ale A1 Io Ir 3 Aa dd 3 jaya 
PAN SEN SE AN PPN PTPN 2 PNP PENEN -. Pria 
Ale al Ko Mi Iyo) JB) da IR S5 Aiu Pat Y 


da 3 ae AT ege an S6 Go JA Ia 
ea 


25! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1871 dan 
1901.Lihat hadits berikutnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2552. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah: Bahwa Ali menangkap orang- 
orang yang murtad, keluar dari Islam lalu membakar mereka dengan api. 
Kemudian hal itu sampai kepada Ibnu Abbas, maka ia pun mengatakan, 
“Seandainya itu aku, maka aku tidak akan membakar mereka. 
Sesungguhnya Rasululiah SAW telah bersabda, “Janganlah kalian 
menyiksa seseorang dengan siksaan Allah Azza wa Jalla.” Rasulullah 
SAW juga telah bersabda, “Barangsiapa yang mengganti agamanya, 
maka bunuhlah ia” Kemudian ucapan Ibnu Abbas ini sampai kepada Ali, 
maka Ali pun berkata, “Kasihan Ibnu Ummi (Ibn) Abbas'””522 


Pan 


Eat —iala 1 A— EL Eh ME Eih .yoor 


se ag daan Io ah IE GAP gi op GE 


coba -.. 


HB G3 Ya 3 sa AA saat ae ag Fu) Sia JII 
Bae ob f (3 Kia Jasa teh c tb 
SP 3 Ban un eh PI dadi Yi 


2553. Affan menceritakan kepada kami, Hammad, ia idokal Ibnu 
Salamah, menceritakan kepada kami, Ammar mengabarkan kepada kami, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku melihat Nabi SAW sebagaimana yang 
dilihat seseorang di dalam tidurnya, saat itu siang hari, beliau sedang 
berdiri dengan rambut rapat (tidak bersisir) dan berdebu, di tangannya 
sebuah botol berisi darah, lalu aku berkata, “Ayah dan ibuku tebusannya 
wahai Rasulullah, apa ini?” Beliau menjawab, “Ini darah Al Husain dan 
para sahabatnya. Aku masih terus memungutinya sejak hari ini.” Lalu 
kami menghitung hari tersebut, lalu mereka mendapatinya terbunuh pada 
hari tersebut.233 


2582 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits yang sebelumnya. 
Kalimat flbn| tidak tercantum pada naskah (Gl. ini keliru, kami 


menambahkannya untuk membetulkan redaksi sebagai yang telah dikemukakan 
pada hadits no. 1871. Pada naskah (4) dicantumkan “Waih Ibni Abbas.” 
283 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2165. Yang 


Musnad Imam Ahmad — 


. —- 20. 


Oahaa Oa ugi -JE 35 Fa) X8 bara Yoot 


Ag da TA Ip Ig ga Pp 
Ab ati Cia 2JB SI 33 KK Ian de Ko 


2554. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Asy- 
Sya”bi, dari Ibnu Abbas, Bahwa Rasulullah SAW menyalatkan jenazah 
setelah dikuburkan. Dan, Waki” mengatakan, “Sufyan menceritakan 
kepada kami, seperti itu.” 2554 


0. pg... cat 20. 


Ip patut jp Wita UV -J6 SP Ka Cia Nooo 
Je IA GP PA yA Jp Hi dope 


bs Pa Se NI 


At gia de Di An matt Saba da JO 
BU 3 Lb Lg dalan 3 aa 
angh Ola ai 


2555. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, 
dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, “Seandainya ketika seseorang dari mereka menggauli 
istrinya mengucapkan, “Bismillaahi, allaahumma jannibnisy-syaithaana 
wa jannibisy syaithaana ma razagtanii" (Dengan menyebut nama Allah. 
Ya Allah, jauhkanlah aku dari syetan dan jauhkanlah syetan dari apa 
yang Engkau anugerahkan kepadaku). Lalu terlahir anak dari keduanya, 
niscaya anak itu tidak akan dicelakakan oleh syetan selamanya'”2"5 


mengatakan “fa ahshainaa” dst. adalah Ammar bin Abu Ammar sebagaimana 
dijelaskan di sana. 

2554 Kedua isnad-nya shahih. Sulaiman Asy-Syaibani adalah Abu Ishag. Ahmad 
meriwayatkannya di sini dari Abdurrazzag dan Waki', keduanya dari Sufyan 
Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1962. 

2555 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2178. 


— Musnad Imam Ahmad 


2... Pe 


Hi up MG VA Lb BN AS Ek roo1 


La en KA Me an en BN Op, am dan Kia 
Vale Ielay Ale lo Ml Ih) JB JB AE ja yP Uejb 
ba 2 - a.. . - an sa ji 2 pi Gi ESA 
Bp CEK IE, CG Hia3 NG AA Vp NP) 
£ # “ si T . - - 


2556. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasululiah SAW bersabda, “Mengajarlah kalian, permudahlah 
dan janganlah kalian mempersulit. Bila engkau marah, maka diamlah. 
Dan, bila engkau marah, maka diamlah. Dan, bila engkau marah, maka 
diamlah” 28 


Sp td ad aan as tu 
2557. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW menjamak Zhuhur dengan 
Ashar di Madinah ketika tidak sedang bepergian dan tidak pula dalam 
kondisi takut (khawatir).” ia (Sa'id) berkata, “Wahai Abu Al Abbas, 
mengapa beliau melakukan itu?” Ibnu Abbas menjawab, “Beliau ingin 
agar tidak memberatkan seorang pun dari umatnya.”257 


2586 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2136. 

258! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1953. Lihat 
pula hadits no. 2269. Pada naskah fc) dicantumkan: “Gaala: dzaalika araada 
an laa yuhrija”, tambahan kalimat “dzalika” tidak ada maknanya di sini, dan 
tidak tercantum pada naskah (4), maka kami membuangnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


apa Lana EN nan Naa: 

Jap op pp Oil VA :JB (SGP AG Cb XoeA 
GAN IN En EN TA wan eat 9. 
SN olao gai 3 SIB AS oa SPAN 1 deras OP 
PeNP ea Ga | Peka aral ah san Aa ee 
sop MA AJ dab OLS CE Jab YAI ahh 
: : : Tana 1 BA teh neto 
se LAI Kai ad (3 Ka Part) 
2558. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Af 
Huwairits, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW beranjak untuk buang 
hajat, lalu beliau menyelesaikan hajatnya. Kemudian (setelah itu) 
disuguhkan makanan kepada beliau, lalu mereka berkata, “Apa perlu 
kami membawakan air wudhu untukmu?” Beliau menjawab, “Karena apa 

aku berwudhu? Apa aku mau shalat sehingga aku berwudhu?” 28 


Pe na 


AE ya DEL pl db aj Aa lb rosa 

An daa Fe aga pie aa Mt Lo “5 3 ed 
tita gBG dah PA ne au ag Rn IA 
ts, aa 33 AN RB gada aa ra) 


Nara IPot 0. 


us & as 2g pa A3 . cakil . esai of PI 
Php Aa IP ga Sb  Ji Un IS Lagu Ip 
SE Ami ES Gd R3 SE Oo LA 
Ip Is Atau SU Jk An ab S5 gbi 

ts 


gu 


1558 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1932 dan 2549. 


— Musnad Imam Ahmad 


2559. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Kuraib, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku menginap di tempat bibiku, Maimunah 
binti Al Harts. Lalu di malam hari Nabi SAW bangun, kemudian 
menyelesaikan hajatnya, lalu datang lagi kemudian membasuh wajah dan 
kedua tangannya, kemudian beliau tidur lagi. Kemudian beliau bangun, 
lalu menghampiri tempat air dan melepaskan talinya (yakni yang 
mengikat mulut tempat air), lalu beliau berwudhu satu kali di antara dua 
wudhu, tapi, tidak berlebihan namun sempurna, kemudian beliau 
melaksanakan shalat. Aku berjinjit karena khawatir beliau akan 
melihatku tengah memperhatikannya, yakni mengamatinya. Kemudian 
aku berdiri dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Lalu aku 
berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian beliau meraih bagian di bawah 
telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya, itu beliau lakukan 
sambil shalat. Selanjutnya beliau shalat hingga tiga belas raka'at, di 
antaranya dua raka'at fajar, kemudian berbaring dan tertidur hingga 
meniup (terdengar suara nafasnya ketika tidur). Kemudian Bilal datang 
memberitahukan untuk shalat, maka beliau pun bangun lalu shalat dan 
tidak berwudhu lagi.” 


“ 


p pon AG» 


AA op Oil CA IE KG Bi YON 


ae Te 2 bg UI non ea . AAN 
Te Ke AIA TEA IP PP daa Up IE 
AP P9 AA knpa ya) ala 

2560. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman, dari Sa'id bin 


Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW menikah ketika beliau 
sedang ihram, dan beliau berbekam ketika beliau sedang ihram.”?0 


2589 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2325. 
Lihat pula hadits no. 2164 dan 2567. Asy-Syinaag (dengan kasrah pada huruf 
syiin, dan tanpa tasydid pada huruf muun) adalah tali untuk menggantung 
tempat air dan tali untuk mengikat mulut tempat air. Abgiihi (dengan farhah 
pada huruf hamzah) adalah bentuk /f1' tsulatsi. Dikatakan “Bagaahu-yagiih?” 
termasuk bentuk “Ramaa', yang artinya, menanti dan mengintai (mengintip).” 

26 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2355 dan 2492. 


Musnad Imam Akhmad — 


FA TAN op Ab Up SP KP KAS KO 
pi . 4 Ti EA kai PA 2 nga .a @ 2 - 
Kenny BAE GI Ip GS8 EGA KA Il op KAI 


SAS UN giaa IS 
2561. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al Allah, dari Yazid bin Al Asham, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, maa 
syaa'allaahu wa syita (sesuai dengan kehendak Allah dan 
kehendakmu).? Maka beliau bersabda, “Apa engkau menjadikanku sekutu 
Allah? Semestinya: maa syaa'allaahu wahdah (sesuai dengan kehendak 
Allah semata)?” 


M3 pen Do 203 Baen | no. heel | obb 200 A0 

MEA Olass IYA Gama UI EN Ale Ulas YO 
2 2.3 , 5 . 

LI JS IE AE OP AH AE oi Sp Kia ab 

Be AN na EN AN UE Ra 
KAS) ea CP BAN HE TN al alp A1 Ja 
2562. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 

mengabarkan kepada kami, Utsman Al Jazari mengabarkan kepadaku, 


bahwa ia mendengar Migsam maula Ibnu Abbas menceritakan dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Nabi SAW masuk Baitullah, lalu berdoa di sudut- 


2561 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1839 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 1964. Saya (pen-tahgig) tidak 
menemukan hadits ini selain di dalam A! Musnad setelah melakukan pencarian 
dan pengamatan yang cukup lama, bahkan aku pun tidak menemukannya di 
dalam Majma' Az-Zawaid. Memang, Ibnu Majah meriwayatkannya (1: 332) 
dari jalur Isa bin Yunus, dari Al Ajlah, dari Yazid bin At Ashamm, dari Ibnu 
Abbas secara marfu" “Apabila seseorang dari kalian bersumpah, maka 
janganlah mengucapkan, “maa syaa'allaahu wa syi'ta” (Sesuai dengan 
kehendak Allah dan kehendakmu), akan tetapi, hendaklah ia mengucapkan, 
'maa syaa'allaahu wa syi'ta" (Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian 
kehendakmu)”” Kemungkinan penulis 4z-Zawaid menduga bahwa hadits ini 
adalah hadits yang di dalam Musnad ini atau maknanya. Tapi menurutku, 
bahwa itu berbeda, yakni hadits Ibnu Majah ini bukan hadits yang di Musnad 
ini, walaupun maknanya berdekatan. 


— Musnad Imam Ahmad 


sudutnya, kemudian keluar, falu shalat dua raka' at.” 


| # Ie Jatah At GP A5 Ela Ko 
TA EA Ba aa Pe Rb Pan pi SEN ME At 03 0 
Pa TA Ke PIA JA AE Pn ABI 
AI BAYI eni Ing MEP Lah Ha 
2563. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, Abdul Aziz, yakni Ibnu Rufai', berkata Orang yang 
mendengar dari Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, (bahwa) ia berkata, 
“Nabi SAW tidak singgah di antara Arafah dan Jam', kecuali untuk 


2862 Mengenai isnad-nya ada catatan. Utsaman Al Jazari, biografinya dicantumkan 
di dalam At-Tahdzib dengan nama “Utsman bn Saj” dan diselingi oleh biografi 
“Utsman bin Amr bin Saj”, di dalamnya disebutkan: Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam Ats-Tsigat, kemudian Al Hafizh Ibnu Hajar 
mengomentari pernyataan Al Mazi “Kadang dinisbatkan kepada kakeknya”, 
bahwa “Ini dugaan lemah yang mengira bahwa Utsman bin Saj adalah yang 
meriwayatkan dari Khushaif, Migsam dan yang lainnya”, sedangkan Al Fakihi 
banyak men-takhrij pada Tarikh Makkah tentang “Utsaman bin Saj” tanpa 
menyebutkan “Amr” di antara keduanya. Sedangkan An-Nasa'i, Al Ugaili dan 
yang lainnya (menyatakan), “Mereka tidak menambahkan sesuatu pada nasab 
Utsaman bin Amr, kecuali mereka mengatakan, bahwa ia Harani, dan tidak 
seorang pun dari kakek buyutnya yang bernama itu.” Al Hafizh mengatakan, 
“Semua itu menunjukkan tertukarnya antara mereka berdua.” Ibnu Hatim 
menukar antara keduanya, sehingga ia mencantumkan di dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (3/1/153), “Utsman bin As-Saj meriwayatkan dari Khushaif. Orang- 
orang yang meriwayatkan darinya adalah Mu'tamar bin Sulaiman, Muhammad 
bin Yazid bin Sinan Ar-Rahawi. Aku mendengar ayahku mengatakan 
demikian.” Kemudian ia meriwayatkan dari ayahnya ... hanya tampak putih 
pada naskahnya, kemungkinan telah luntur. Dan, pada (3/1/162) ia 
mencantumkan, “Utsman bin Amr bin Saj meriwayatkan dari Ibnu Juraij, 
Muhammad bin Ishag bin Yasar, Khushaif, Musa bin Ubaidah dan Zuhair bin 
Muhammad. Dan, orang yang meriwayatkan darinya adalah Sa'id bin Salim Al 
adah.” Kemudian ia meriwayatkan dari ayahnya, ia mengatakan, “Utsman 
dan Al Walid, dua putra Amr bin Saj: Hadits kedunya boleh ditulis namun tidak 
dapat dijadikan hujjah.” Ini adalah Utsman Al Jazari, bila ia itu Ibnu Saj, maka 
kredibilitasnya tidak kami ketahui, kami belum mendapat informasi yang jelas 

“ tentangnya. Tapi bila ia itu Ibnu Amr bn Saj, maka penilai lemah lebih dekat 

| kepadanya. Makna hadits ini telah dikemukakan yang serupa itu pada hadits no. 

2126. 


Musnad Imam Ahmad — 


membuang air.2363 


ha “ . Fan el -36 Sean ta Tag kote 


2564. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW bertalbiyah hingga melontar jumrah agabah.?54 


Leo 10 


Lag Ip Gam UR 208 ARI LG Gis Yono 
Gan ie Se Io AI SA UB PEN Pake 
sarana, 
KP P3 Djan 
2565. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW menikahi Maimunah di Saraf, saat itu beliau 
sedang ihram.” 


no 


LA Yi db 2 MA Up 35 As Gis yo 

Ai Aa An Jae PI at 27 Ka KAS OA pe UK 3 

dad Iya og Pt ala SA na AA 
Lp K3 adi 3 JB (ea ta Ai 


2863 Sanadnya dha'if (lemah) karena tidak diketahuinya orang yang meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2464. 

254 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1860. 

2565 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2560. 


— Musnad Imam Ahmad 


2566. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri 
mengabarkan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa salah seorang istri Nabi SAW mandi junub, lalu Nabi 
SAW datang dan berwudhu dari sisa air mandinya, kemudian ia berkata, 


“Tadi aku mandi dari air itu.” Beliau pun bersabda, “Sesungguhnya air 


itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun” P€ 


00 sora. Aa. 


Jap ala ya EA aj SA Dahan GIS YON 

LI kan Je id Bee gi pp 2 IS p 
kn dada Jt uk dan den aa 
Da eokan ya Dena CP 
AE ayah ag Ap aka Yadi 
pe da KA KTI Ga aga 
ine DN SS ip Si AA ud 


Ja sa BA Kekung Bea 
PIA AN pH og IA Yan Jai ata 
23 Op eri P3 G3 sega d3 Wa ega 3 M3 P3 
Op Pi PIN Nai 1 ebi sega 
Kab ng SEP deal de ra IG 3 Par 
Matah OT Ab gp AS HK 

2567. Ska bin Ja'far inkaberisakah Gerai kami, Syu'bah 


menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Kuraib, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah menginap di rumah bibiku, 


1566 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2102. 


Musnad Imam Ahmad — IELI | 


Maimunah, lalu aku mengamati Rasulullah SAW bagaimana 
melaksanakan shalat. Beliau bangun lalu buang air kecil, kemudian 
membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian tidur lagi. Kemudian 
beliau bangun, lalu menuju tempat air dan membuka talinya, lalu beliau 
menuangkan ke dalam bejana atau nampan lalu memasukkan tangannya, 
lalu beliau berwudhu dengan baik di antara dua wudhu (tidak sedikit dan 
tidak berlebihan), selanjutnya beliau shalat. Lalu aku datang dan berdiri 
di sebelah kirinya, beliau lalu meraihku hingga memberdirikanku di 
sebelah kanannya. Kemudian shalat Rasulullah SAW pun selesai hingga 
tiga belas raka'at” Ibnu Abbas melanjutnya, “Kemudian beliau tidur 
hingga meniup (terdengar suara nafasnya ketika tidur), dan kami 
mengetahui tidurnya dari tiupannya (suara nafas tidurnya). Setelah itu 
beliau keluar untuk shalat (Subuh), lalu beliau shalat, dan di dalam 
shalatnya, atau di dalam  sujudnya, beliau — mengucapkan, 
“Allaahummaj'al fii galbii nuuran, wa fii sam'ii nuuran, wa fii bashari 
nuuran, wa “an yamiinii nuuran, wa 'an yasaarii nuuran, wa amaamii 
nuuran, wa khalfii nuuran, wa faugii nurran, wa tahtii nuuran, waj 'alnii 
nuuran' (Ya Allah jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam 
pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, 
cahaya di sebelah kiriku, cahaya di hadapnku, cahaya di belakangku, 
cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan jadikanlah aku cahaya).” 
Syu'bah berkata, “Atau beliau mengucapkan, “Waj'al lii nuuran' (dan 
jadikanlah cahaya untukku)” Kemudian ia berkata, “Dan Amr bin Dinar 
menceritakan kepadaku, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas: Bahwa beliau 
tidur sambil berbaring,” 25 


Boa - #.. 


La ae Tg 5 Aa Karta Eli ep BIS NAN 
De ag de To WP ab oi Pa 35 


MA An Yaa bad OI 108 xU, 


2867 Kedua isnad-nya shahih. Syu'bah meriwayatkannya dari Salamah bin Kuhail, 
kemudian mengisyaratkan kepada riwayatnya itu yang dari Amr bin Dinar. 
Hadits merupakan perpanjangan dari hadits no. 2559. Lihat pula hadits no. 
1912, 2083, 2084, 2164 dan 2572. 


— Musnad Imam Ahmad 


€ HA 5 PAN Hp Hp Pn MAN ebi 


| 2568. Rauh menceritakan kepada kami, Sa'id dan Hisyam bin 
IAbuj Abdullah menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Abu Al 
Aliyah, dari Ibnu Abbas: Bahwa adalah Nabiyullah SAW, ketika sedang 
berduka mengucapkan, “Laa ilaaha illallaahul 'azhiimul haliim. Laa 
ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil 'azhiim. Laa ilaaha illallaahu rabbus 
samaawaati wa rabbul ardhi rabbul 'arsyil kariim' (Tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah yang Maha Agung lagi Maha 
Penyantun. Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah Tuhan “Arsy 
yang agung. Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah tuhan langit 
dan tuhan bumi, tuhan “Arsy yang mulia). aa 


2... ar Ep -. ab LoL 3038503 6 
aman JB (Kab Gama 


-J6 Uje 0 Manna Lado Yo14 


HI AP Haa IG ip Gi pb telan SAN Gi de 
ag da di dya Sd aa 
Hawa yaa, bh PP Ae eh 

MA Ta ja af aa aa Ian GA ah YG 

Nisa a an Length 

y HB Sya GA Ji BRA LA SE ul aa out 


Besa Bas al J6 dat Bye Je Ipa du dr, 
SP Aa Lp bek Uta alel Gi) Ti Jo I 


2568 Sanadnya shahih. Rauh adalah Ibnu Ubadah. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. 

Hisyam adalah Ibnu Abi Abdillah Ad-Dastuwani. Dicantumkan pada kedua 
& naskah aslinya “Hisyam bin Abdullah”, ini keliru, karena itulah kami 
tambahkan kalimat (Abi. Hadits ini telah dikemukakan dari jalur Ad- 
Dustuwani pada no. 2012 dan 2344. Telah dikemukakan juga dari jalur-jalur 
lainnya, yang terakhir adalah hadits no. 2537. 


Musnad Imam Ahmad — 


|. 


bab Lg Ala Cod Oa Kb Sp 3 aah 
Aa (ja Cab as SW jt ah ya Luh 


2569. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Syu'bah menceritaka kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ali bin 
Zaid mengatakan, aku mendengar Umar bin Harmalah mengatakan, aku 
mendengar Ibnu Abbas berkata, “Bibiku, Ummu Hufaid, menghadiahkan 
lemak, susu dan (daging) dhabb (semacam biawak yang hidup di padang 
pasir) kepada Rasulullah SAW. Tentang (daging) dhabb, Nabi SAW 
menyembur kecil (dengan ludah) padanya, lalu Khalid bin Al Walid 
bertanya, “Engkau merasa jijik wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Ya,” 
atau beliau bersabda, “Benar” Lalu Nabi SAW mengambil susu 
kemudian minum darinya, lalu berkata kepada Ibnu Abbas, saat itu Ibnu 
Abbas di sebelah kanannya, “Sebenarnya minuman ini hakmu, tapi apa 
engkau mengizinkanku untuk kuberikan (lebih dulu) kepada pamanmu? 
Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, demi Allah. Aku tidak mau ada seseorang 
yang mendahuluiku mendapatkan bekas minummu?.” Selanjutnya Ibnu 
Abbas menuturkan, “Kemudian aku mengambilnya jalu meminumnya, 
kemudian aku memberikannya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Aku tidak 
mengetahui suatu minuman yang mencukupi (menyetaraij makanan 
selain susu. Barangsiapa di antara kalian meminumnya, maka hendaklah 
ia mengucapkan, “Allaahumma baarik lanaa fiihi wa zidnaa minhu' (Ya 
Allah, berkahilah kami padanya dan tambahkanlah bagi kami darinya), 
dan barangsiapa yang menyantap makanan, hendaklah ia mengucapkan, 
“Allaahumma baarik lanaa fiihi wa ath'imnaa khairan minhu' (Ya Allah, 
berkahilah kami padanya dan berilah kami makanan yang lebih baik 
darinya)” 2509 


2589 Sanadnya Shahih. Hadits ini telah dikemukakan secara panjang lebar dan secara 
ringkas pada no. 1904, 1978 dan 1979. Lihat juga hadits no. 2299 dan 2354. 
“Umar bin Harmalah” dicantumkan pada naskah (z1 “Umar bin Harmal”, kami 
membetulkannya dari naskah (sil, namun pada naskah (&J dicantumkan “Amr 
bin Harmalah”. Telah dikemukakan pada hadits no. 1978 dan 1979 dengan 
nama “Umar bin Abu Harmalah”, dan kami telah mengemukakan 
perbedaannya pada hadits no. 1904. 


— Musnad Imam Ahmad 


te 


B0 abg 


Ana be Us ag 


Ia ya 13 Pa pb aa & Peng trd 


BU , -J6 BAP Se bara Un 
ta nba usg ing 


Su 


Kat 


2570. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami, Sa'id bin Al Huwairits menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW buah hajat, 
kemudian kembali, lalu beliau disuguhi hidangan (makanan), beliau tidak 
berwudhu -terlebih dahulu-, beliau langsung memakan darinya.” Amr 
menambahkan kepadaku dalam hadits ini, dari Sa'id bin Al Huwairits, ia 
berkata, “Dikatakan, “Wahai Rasulullah, bukankah engkau belum 
berwudhu?” Beliau menjawab, “Aku tidak hendak melaksanakan shalat 
sehingga (tidak) harus berwudhu” 2" 


oh ee KE 3 $ & xl) PEP ae AJB .Yova 


son gaa 


3 Kh ban Gi s0 Tai al MS HA 


P3 ae 


“ di o Ia pa PA Gi ba Uas 


287 Sanadnya shahih. Yang mengatakan “Amr menambahkan kepadaku” dsi. 
adalah Ibnu Juraij, ia mendengar hadits ini dari Sa'id bin Al Huwairits, dan ia 
mendengar tambahan ini dari Amr bin Dinar dari Sa'id bin Al Huwairits. 
Riwayat Amr bin Dinar telah dikemukakan pada no. 2558 yang ditegaskan oleh 
riwayat Muslim (1: 111) dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij, ia mengatakan: 
“Sa'id bin Al Huwairits menceritakan kepadaku” lalu menyebutkan seperti itu, 
dan di bagian akhirnya disebutkan: “Dia mengatakan: Amr bin Dinar 
menambahkan kepadaku dari Sa'id bin Al Huwairits: Bahwa dikatakan kepada 
Nabi SAW, “Engkau kan belum wudhu?', beliau menjawab, "Aku tidak hendak 
shalat sehingga (tidak) harus berwudhu!” Amr menyatakan bahwa ia 
mendengarnya dari Sa'id bin Al Huwairits. 


Musnad Imam Ahmad — 


Fa AE “4 Kago Gan 2 te ae NG 
SS, MEI SEA LAI Ahh APN Ko 
AAA AA gala SK SIN senada Kia A 

2571. Abu Abdurrahman (Abdullah bin Ahmad) berkata aku 
mendapatkan hadits-hadits ini di dalam kitab ayahku dengan tulisan 
tangannya: Sa'id bin Muhammad Al! Warrag menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Risydin bin Kuraib menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Adalah Rasulullah SAW, apabila minum, 
beliau bernafas dua kali di saat minum (yakni di antara tegukan minum).” 


Dan, ayahku menuliskan setelah hadits ini: Menurutku Abdullah tidak 
mendengar hadits ini. ?7! 


27! Sanadnya dha'if (lemah). Sa'id bin Muhammad Al Warrag Ats-Tsagafi, 
gurunnya Ahmad adalah seorang perawi yang dha'if (lemah). Ahmad 
mengatakan, “Bukan begitu, mereka telah menceritakan darinya, dari Yahya 
bin Sa'id, dari Urwah, dari Aisyah, sebuah hadits yang mungkar tentang 
kedermawanan.” Sementara Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd dan yang lainnya 
menilainya dha'if. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(2/1/471) dan mengatakan, “Ibnu Ma'in mengatakan, “Dua tidak dianggap” 
Dan seperti itu pula yang disebutkan di dalam Ash-Shaghir (220), sementara 
An-Nasa'i menyebutkan di dalam Adh-Dhu 'afa', “Ia bukan orang yang sigah.” 
Hanya saja, ia tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini. At-Tirmidzi 
meriwayatkannya (3: 13) dari jalur Isa bin Yunus, dan Ibnu Majah (2: 175) dari 
jalur Marwan bin Mu'awiyah, keduanya dari Risydin bin Kurabi, dan akan 
dikemukakan juga dalam riwayat Isa bin Yunus pada hadits no. 2587. At- 
Tirmidzi mengatakan, “Ini hadits gharib (pada naskah lainnya dicantumkan: 
hadits hasan gharib), kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Risydin bin 
Kuraib, ia mengatakan: Aku tanyakan kepada Abdullah bin Abdurrahman 
Ivakni Ad-Daraguthni) tentang Risydin bin Kuraib, aku katakan, “Apakah ia 
lebih kuat atau Muhammad bin Kuraib?' ia menjawab, “Aku tidak menilainya 
hampir sama, dan menurutku Risydin lebih unggul di antara keduanya." Aku 
juga menanyakan kepada Muhammad bin Isma'il (yakni Al Bukhari) tentang 
ini, ia menjawab, “Muhammad bin Kuraib lebih unggul daripada Risydin bin 
Kuraib, dan pendapat yang kuat menurutku adalah yang dikatakan oleh Abu 
Muhammad Abdullah bin Abdurrahman: Risydin bin Kuraib lebih unggul dan 
lebih besar, ia pernah berjumpa dan melihat Ibnu Abbas, keduanya memang 
bersaudara, dan keduanya mempunyai riwayat-riwayat yang mungkar'.” 
Risydin dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini, Abu Zur'ah, Abu 
Hatim dan yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! 
Kabir (2/1/308) dan mengatakan, “Dia mempunyai riwayat-riwayat yang 
munkar.” Dan di dalam Ash-Shaghir (163) ia menyebutkan, “Haditsnya 
munkar, dan ada catatan pada Muhammad.” An-Nasa'i menyebutkannya di 


— Musnad Imam Ahmad 


w 


desa gl SH Diy IKA yi AI Kel JG yoy 

yan aa RA IA ai Tak Hai Je 
SA dai Ita Hap as H3 PAN US 
Ati Io Ap lh Ole AN To DI Mb dst, Ya 
Ag MA aa J3 HP AI ka IA Bp ab HPN 
Bang SA dl ain SSB Pp ES 
SBI dai EN IK bb ai 
aa dm Saad hp Iis PA AI 
ya AB tamah Ii PO ala 53, ai 


hpaa LS Axa ale uas «eng PER Man cojkag 


gn. 


su Kp al ap Rap ala Di Sasa) IS HS 


IE Ik ae IK AS ai ai eh Lee 


9 3 3 0”. es Pan Deh Maia Pan 
MEN SI Hat AA BAG dmna II A3 Iyan) Nadi 
2 IS IE, 
2572. (Abdullah bin Ahmad) berkata, aku mendapatkan di dalam 


dalam Adh-Dhu'afa' (12). Dengan begitu metemahkan hadits ini, bukan karena 
Sa'id Al Warrag gurunya Ahmad. Hadits ini sendiri ditemukan oleh Abdullah 
Ibin AhmadJ dengan tulisan ayahnya, yang mana ayahnya telah menetapkan di 
sampingnya, bahwa anaknya, Abdullah, tidak mendengar darinya. 


Musnad Imam Ahmad — IETA | 


kitab ayahku dengan tulisan —tangan-nya: Abdullah bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit Al Abdi Al Ashari 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Habalah bin Athiyyah menceritakan 
kepada kami, dari Ishag bin Abdullah, dari Abdullah bin Abbas, ia 
berkata, “Aku bertamu Maimunah: istri Nabi SAW, ia adalah bibiku, 
yaitu pada malam ia sedang tidak shalat. Ia mengambil tikar lalu 
meletakkan bantal, lalu menghamparkan tikar lainnya, lalu masuk, lalu 
menghamparkan tikar untukku di sebelahnya, lalu aku bersandar pada 
bantalnya bersamanya, lalu Nabi SAW datang setelah shalat Isya yang 
pelaksanaannya diakhirkan, lalu beliau mengambil kain dan 
mengenakannya, lalu menanggalkan pakaiannya, lalu beliau masuk 
bersamanya kemudian tidur. Di akhir malam, beliau bangun lalu menuju 
tempat air yang digantung, kemudian menggoyangkannya, aku ingin 
sekali bangun untuk mengucurkan bagi beliau, namun aku tidak mau 
beliau melihatku sedang jaga (tidak tidur)” Ibnu Abbas melanjutkan, 
“Lalu beliau berwudhu, kemudian menuju tempat tidur, kemudian 
mengambil pakaiannya dan menanggalkan kain, kemudian masuk masjid, 
lalu melaksanakan shalat. Aku menghampiri tempat air lalu berwudhu, 
kemudian masuk masjid, lalu aku berdiri disebelah kiriku. Kemudian 
beliau meraihku hingga memberdirikanku di sebelah kanannya. Beliau 
shalat dan aku pun shalat bersama beliau sebanyak tiga belas raka'at. 
kemudian beliau duduk dan aku pun duduk di sebelahnya. Beliau 
menempatkan sikutnya pada pinggangnya dan mendekapkan pipinya 
pada pipiku, hingga aku mendengar nafas orang yang tidur. Ketika aku 
sedang demikian, tiba-tiba Bilal datang lalu berkata, “Shalat wahai 
Rasulullah.” Beliau pun berjalan menuju masjid dan aku mengikutinya, 
lalu belia melaksanakan shalat dua raka'at fajar, lalu Bilal 
mengumandangkan igamah.”27 


251 Sanadnya hasan. Muhammad bin Tsabit Al Abdi Al Ashri Al Bashari, 
menurutku haditsnya hasan. Ibnu Ma'in telah memberikan penilaian yang 
berbeda, sekali ia mengatakan, “Tidak dianggap,” sekali iagi ia mengatakan, 
“Tidak ada masalah.” Dan, sekali lagi ia mengatakan, “Hadits Ibnu Umar 
tentang tayammum yang diriwayatkannya adalah mungkar, tapi tidak dengan 
hadits lainnya.” Sedangkan Luwain dan Al Ijli menilainya tsigah. At Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (1/1/50) dan mengatakan, 
“Sebagian haditsnya diselisihi.” Kemudian Al Bukhari menyebutkan, bahwa ia 
meriwayatkan suatu hadits marft' tentang tayammum dari Nafi' dari Ibnu 
Ummar, dan ia mengatakan, “Ayyub, Ubaidullah dan sejumlah orang selainnya 


— Musnad Imam Ahmad 


| AN 


Pa Up BIA gi YP OA UP sara BUAS Kovr 
Pe DAR Ae Ga Megan ina UAN ama MERE AR Ia 
Bag ae Di lo Iga) OS JB AS SI Cu ts 
p iga ki - & F. Z, “3 9 
ae Ii KEGEB AI IBAN SI 
2573. Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkan 
sesuatu, ja berkata, “Rasulullah SAW sering bersiwak,” ia melanjutkan, 
“Sampai-sampai kami menduga, atau kami melihat, bahwa akan 
diturunkan kepada beliau (perintah wajib tentang itu).”273 


0 0. 


EP do Pa yana Cs PAI Ki & Ku Gis .yovt 
NN NA Nan Pena 
.g Ne AND Dung Te Mb Kei oa Uh ANAtan te Mu Mae 
Aga HW bp KU 3 aa 3 kala AA ola 
ANA Ka 36 tg JB MRI Yy of 


2574. Abdullah bin Al Walid meneritakan kepada kami, Sufyan 


menyelisihinya, mereka mengatakan: Dari Nafi”, dari Ibnu Umar, tentang 
perbuatannya.” Yakni bahwa hadits ini mauguf (pada Ibnu Umar), inilah yang 
disyaratkan oleh Ibnu Ma'in, yaitu yang telah kami nukil tadi. Demikian juga 
yang dikatakan (oleh Al Bukhari) di dalam Ash-Shaghir (197) dan Adh- 
'Dhu'afa' (30). Sementara An-Nasa'i mengatakan di dalam Adh-Dhu'afa' (26), 
“Dia tidak kuat.” Inilah kesalahan banyak orang terhadapnya dalam menilai 
marfu'-nya hadits yang diriwayatkannya. Al Ashari (Dengan fathah pada huruf 
shaa'ain dan shaad yang tanpa titik) adalah penisbatan terhadap “Ashar” marga 
dari Abdul Oais, yaitu Ashar bin Auf bin Amr bin Auf. Jabalah Ibnu Athiyyah 
Al Filisthin adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu 
Mg'in, Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Ats-Tsigar, dan Al Bukhari 
mencantumkannya di dalam A! Kabir (1/2/219). Ishag adalah Ibnu Abdillah bin 
Al Harts bin Kinanah, tentang tsigahnya Ishag telah dikemukakan pada 
keterangan hadits no. 2567. Hadits ini semakna dengan hadits no. 2567, juga 
hadits-hadits yang kami isyaratkan di sana. Lihat juga hadits no. 3061 dan 
3490. An-Numrugah (dengan dhammah pada huruf muun dan raa' atau dengan 
kasrah pada keduanya Iyakni an-nimrigahl) artinya bantal. 
2513 Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 2125. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, 
dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada hari Ied (Hari Raya), 
Rasulullah SAW melaksanakan shalat kemudian berkhutbah, juga Abu 
Bakar, Umar dan Utsman, tanpa adzan dan igamah.” (Abdullah bin 
Ahmad berkata), “Ayahku berkata, “Abdullah telah mendengarnya”, 


AS md Kia Loh) Pata gp dit ate) JL .rovo 
Ye EA al IP BRA at P3 UAS erlas Gis gi 
AE IA 1 US la (AN AS II pp Li oi aa 


Sg daa Pa Bia daan Ke ox ie Ig 


CA gak 

2575. (Abdullah bin Ahmad berkata,| Aku temukan hadits ini di 
dalam kitab ayahku: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu As-Safar, dari Said 
bin Syufai, dari Ibnu Abbas: Bahwa mereka bertanya kepadanya tentang 
shalat dalam perjalanan. Ibnu Abbas menjawab, “Adalah Nabi SAW, 
apabila telah keluar dari keluarganya, beliau (melaksanakan shalat) tidak 
pernah lebih dari dua raka'at hingga beliau kembali.” 


ERP: tadi Ii Wing Tae op Ai alel JG .vova 
pia Y skg die At Jie MIA IE 8 ya gd ah 
Kp be Je Yg ca jang OA 
2576. (Abdullah bin Ahmad) berkata, aku benlaa hadits ini di 
dalam kitab ayahku dengan tulisannya: Aswad bin Amir menceritakan 


237 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2173 
259 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2159 dan 2160. 


340 Y —— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami, Ja'far Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Gabus, 
dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak dibenarkan adanya dua kiblat di satu tempat, dan (tidak 
dibenarkan pula) adanya jizyah (upeti) atas kaum muslimin.” 216 


Pd Oa lai Y 1JG Cal Ka) dp KAL Yo 


2 0. too ee 
Pr rt pa aj 5) 

2577. Jarir menceritakan kepada kami, ia me-marfu '-kannya juga, 
“Tidak dibenarkan adanya dua kiblat di satu bumi, dan tidak ada jizyah 


(pungutan upeti) terhadap seorang muslim? 


PAN Ne MEN) Lon s0 3 Pa 


Ob an mp Bit tegang Si SAN Cita LOVA 
TE lag la Io AA SA Apa IP gan 
p. : 5 TA ag an 7 
PPN 
2578. Al Hakam bin Musa menceritakan kepada kami, Isa bin 


Yunus menceritakan kepada kami, dari Risydin, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Nabi SAW bernafas dua kali pada bejana.” 


Saat 33 Sp II Kp Ela Kah Cik ova 
IA Pa na a.N n. 2£ & 0 . r 0. 
Ba RA Ia Ol tep Go OP ai data GP 


2516 Sanadnya shahih. Ja'far Al Ahmar adalah Ja'far bin Ziad, ia adalah seorang 
perawi yang tsigah, ia dinilai sigah oleh Ibnu Ma'in, Utsman bin Abu Syaibah, 
Al Ijli dan yang lainnya. Ada beberapa ahli hadits yang membicarakannya, 
namun yang mereka bicarakan hanyalah mengenai faham syi'ahnya. Al 
Bukhari mencantumkannya di dalam Al! Kabir (1/2/191) dan tidak menyebutkan 
adanya cacat padanya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1949. 

257 Sanadnya tidak disebutkan secara lengkap, yaitu isnad hadits yang telah 
dikemukakan pada no. 1949, dari Jarir, dari Gabus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas. Hadits ini merupakan pengulangan hadits yang sebelumnya. 

258 Sanadnya dha'if (lemah). Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2571. 


Musnad Imam Ahmad — 


D3 


2579. Al Hakam menceritakan kepada kami, Abdussalam bin Harb 
menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Nabi SAW bertalbiyah setelah shalat”? 


gong 


358 Ss Pan Ps Slam Es Ae D yan 


Il dea Jo Ipa IU yk 


7. 2 Pa 


Lok .YOA 


Km Hata S3 ME X5 IL DE j3 H5 


23 ae La ia Ae an 

Ar Hear 

2580. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad bin 

Salamah menceritakan kepada kami, dari @atadah, dari Ikrimah, dari 

Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku melihat Rabbku 

Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi” (Abdullah bin Ahmad berkata, 

“Dan, aku pun telah mendengar hadits ini dari ayahku, ia 
mendiktekannya kepadaku di tempat lain.”28'0 


, r? . -, 
ME AE AR ENI ik Up LA END NON 

PENA AAN AI PG TE be An Eta TA at 
C3 Ag Ae di MO Aa gd bab Aap 


tep 


2581. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari 


2 Sanadnya shahih. Abdussalam bin Hari adalah seorang perawi yang isigah, 
hujjah lagi penghafal hadits, orang yang membicarakan kredibilitasnya berarti 
telah keliru menilai, ia termasuk guru Ahmad, namun di sini Ahmad 
meriwayatkan darinya melalui Al Hakam bin Musa. Hadits ini merupakan 
i dari hadits no. 2358. Lihat juga hadits no. 2528. 

2580 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 78), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah para perawi shahih.” 


5:27 — Musnad Imam Ahmad 


Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menikah saat sedang ihram.?”! 


00... “01 ie. Las 03503 He - 


IE up IS YP AB GA tobat G3 Laba Cab YOAY 
. sg. AN La ai 0 ee 
de tag BPA NP ANA AA 


Name su, boat kana 

2582. Muhammad bin Ja'far menceritakan “kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari 

Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Bahwa beliau melaksanakan shalat tujuh 
(raka'at) secara jamak, dan delapan (raka'at) secara jamak.?? 


Loc so162 2 Ab 


ap oh apa pa Cia oya ip Nana Kasur Vida YOAY 
AA 
ale Ko aa LN ab PP Any An Ip 


Bu ag 3 da 3 GI) Si SA JB da Bang 

Sai afoga. 

ea ga ha 

2583. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, ia 

menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa ia mendengar Nabi SAW 

berkhutbah pada di Arafah, beliau bersabda, “Barangsiapa tidak 

mendapatkan kain, maka hendaklah mengenakan celana, dan 

barangsiapa yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah 
mengenakan sepasang kenny” 20 


To. 2055. 3 A6- 


Mp pi PB EA aan 1 Uea Kaban Ul YOAL 


281 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2565. 
2582 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2465. 
2588 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2526. 


Musnad Imam Ahmad — 


2g 

5 Ai RA AP And AN ik 3 
CPNS ui Y, Ga de akal oi 2 
2584. Muhammad bin Ja'far aneseka kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, ia 
menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 
“Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh (tulang) dengan tidak 

merapatkan rambut dan tidak pula pakaian? 24 


Aoa op ab Kan Ea jika SA Ea Yono 
Png ORI 

Ae to SI II al gi IP LS ob 
ag... P tom tefanea Pp 


Ke Ae GIE 3 EH LE EN & Oa ge el 
Pera Arga 


2585. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, ia 
menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
menjual makanan sehingga menerimanya dengan sempurna, atau 
diterimakan dengan sempurna.” Dan, Ibnu Abbas berkata, “Aku kira 
semua perdagangan seperti itu.”2"5 


Loe done ah 


gi Letak 3 KAA Iasua Cola .YOAT 


JP PP AN AH an tan :JG 
BA RP 3 Nia JGA ahh dl ale 


2586. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, ia berkata, aku 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2527. 
2588 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2438. 


—— Musnad Imam Ahmad 


mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bersabda, “Janganlah kalian menjadikan sesuatu 
yang bernyawa sebagai sasaran —melempar- 726 


u 


30 36.3 ah 


kan ra Up Kapan Lao .YOAV 

Cd yaa Pn ..5 T. 0 Tire 

Se Un ale bah CAR talas jan Ui 

Pa pg Uya GIS ee ale lo 

2589. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah dan Ibnu Atha', 

bahwa keduanya mendengar Atha' menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa 

Rasulullah SAW menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.” 


3... 
: 3.8 & 
dy al tot 


AP PE PA El ika 3 AA Gi NOAN 


£ (4 NT 0. u.. Can 
Kala of ra pala AA Ko AP AR yA Pee 
: : mn Pa , ar “ag T. 

Ap YG, (AL Y, (kanan SJ 

2588. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu 


Abbas, dari Nabi SAW, “Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh 
(tulang) dengan tidak merapatkan rambut dan tidak pula pakaian.” 


Ing, 1. Las san An 
BP Ii P3 GA ukk Ip IA AK NOAA 


ore NY Lea, UI ana BEN Sankar 
le Ko Ip EA IS AP PI GP eemkn P 


258 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2532. 

2887 Sanadnya shahih. Ibnu Atha' adalah Ya'gub bin Atha' bin Abu Rabah. Syu'bah 
meriwayatkan hadits ini darinya dan dari Al Hajjaj bin Arthah, keduanya 
meriwayatkan dari Atha'. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2581. 

2888 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2584 dengan 
isnadnya. 


Musnad Imam Ahmad — E | 


2589. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepadaku, dari Yazid bin Abu Ziad, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berbekam ketika beliau sedang 
ihram dan berpuasa.” 


Pe Mae Na LoL 203505 ia 


Jp ayak PA Ci ujian DSA Gi OA 


atur 


au Gta nan Aa Pa 
MEP Y AR Yg can ge NA 


2590. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, ia 
menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Aku 
diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh (tulang) dengan tidak 
merapatkan rambut dan tidak pula pakaian.”” 


2 Lai 3 1 Tata EA ikan HA CAS OA 
an be AP at Ba Pena 2... - 
pg DS al La baja SEA KA Ol OP AR gi Aa 
Bebera Tan Tana TA LADA Ht PAPAN «Ae MIN TAN TEE BIT SANA TANK) 
Op ikan sa Gladi Ol alay AE AI Iko Sl Iga) PG ama 
Tea Cabean D2 oat 13 P2 
aa Uta Oa ng dp daa, Pa pasa y of sy P3 @yaSU 
Me NI, 
2591. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 


menceritakan kepada kami, dari Gatadah dan Ayyub, dari Sa'ib bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki terpelanting dari 


28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2228. Lihat 
pula hadits no. 2536 dan 2560. 

2890 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2588 dengan 
isnadnya. 


316 Y — Musnad Imam Ahmad 


tunggangannya lalu meninggal dunia, saat itu ia sedang ihram, lalu 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk memandikannya dengan air 
bidara dan mengafaninya di dalam dua pakaiannya (yakni pakaian 
ihram), serta agar mereka tidak menutup kepalanya, karena orang itu 
akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.” Ayyub 
mengatakan, “Mulabbidan (rambutnya direkatkan) 21 


Sp Iii Ita CAS ikan Hj Una Ela .Xoar 

Ha JR AIA Ul VE uye gi pp Lea 
Ban S5 ia bi Ie AP dan AR 
Ii Jep Sa GR P3 Op TR at yaah 


2592. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa ia tidak berpendapat: tidak apa-apa orang yang sedang 
ihram melakukan pernikahan, dan ia berkata, “Sesungguhnya Nabiyullah 
SAW menikahi Maimunah binti Al Harts di suatu sumber air yang 
bernama Saraf, saat itu beliau sedang ihram. Setelah Nabiyullah SAW 
menyelesaikan hajinya, beliau kembali, lalu ketika sampai di sumber air 
tersebut, beliau menginap bersamanya (yakni Maimunah).”?2 


Tae. e sena eh 


Dina maa «aa 
alan 13 Ld P3 Cib Oia USA CAK YoAr 
yas. Na 4 Watu PN Pa - 2. te Tan. 
Te Ke dg Sea AG EA ba 


arah AP PA san ad Ai tas jas: 5 ad ta S Se Fl tel 


259! Sanadnya shahih. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 1850, 1914 dan 2395. 

2522 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2492 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2587. 


Musnad Imam Ahmad — 


2593. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Atha': Bahwa ia bersaksi 
atas Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas bersaksi atas Rasulullah SAW: Bahwa 
pada hari led (Hari Raya) beliau melaksanakan shalat kemudian 
berkhutbah, kemudian beliau menghampiri kaum wanita lalu 
memerintahkan mereka bersedekah, maka mereka pun menyerahkan 
(sedekah mereka). 


SA ya H5 uk HA Fi IG voat 
PA NA He Tata Xx yoga Kk... 
Ma AS ag dl Gio opa Ol SA gp pp plain 
2594. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berbekam ketika beliau sedang 
berpuasa. 


Kep SA ya 3 oki Ip MAMA AI Yoko 


Ae TN LAI 0. nge 10. 0 0... 2 
SE oto PN AE GI pede HE ga AP yi Andi 
Ya ita AS ag TA IU ad HW el, 


. ap Hina 

2595. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari 

Syu'bah, dari Al Hakam, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman, dari 

Migsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda 

tentang orang yang menggauli istrinya yang sedang haid, “Ja bersedekah 
satu dinar atau setengah dinar” 295 


238 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1983. Lihat 
pula hadits no. 2533 dan 2574. 

Z4 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2589. 

258 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2032. Kami 


318 3 — Musnad Imam Ahmad 


2596. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, 
dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 
“Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang dengan tidak 


merapatkan rambut dan tidak pula pakaian” 


5 « - 2. 2 Ie - 
Ia 3 pkai TA EA ikan Gi Iana GAS NAN 


Se kb sea Sukai fest Fed 


.. 


.. « as 2 Pen an aa, Urea 
9... Y ep Lea K Cat 85 6 S3 LN : , 3 
ran - Pa - 
NS AA Gatag Sl dh 0 


2597. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, 
dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 
“Seandainya seseorang dari kalian —atau beliau mengatakan: seseorang 
dari mereka— ketika menggauli istrinya mengucapkan, “Allaahumma 
Jannibnisy syaithaana wa jannibisy syaithaana ma razagtanii' (Ya Allah, 
Jauhkanlah aku dari syetan dan jauhkanlah syetan dari apa yang Engkau 
anugerahkan kepadaku). Lalu terlahir anak dari keduanya, niscaya anak 
itu tidak akan dikuasi oleh syetan. Atau: tidak akan dicelakakan oleh 


syet an 22597 


telah menjelaskannya di sana dan di dalam Syarh kami pada sunan At-Tirmidzi 
(1: 248-249). Lihat pula hadits no. 2458. 

2896 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2590. 

2897 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2555. 


Musnad Imam Ahmad — 


BN AE HP R3 Eib Uika IP MASA El ORA 


P4 


0 Ian on 


BI GAB ega Ii Ah YA dat se ob YP Ap 
da Ag aa One Php Op al lan Jo Ip, 
Es an RU aja db laa Ioi 
SE ad SS 2G ML aj PL 
Je IA IA pe IE abi 2 AA 


Ha IE dn ad yang ah Is Ii as le 


SA AS dlatmag sll) Ul 2 Yja Gahg CUA X2 OS 
. 5 Fa , 
ea Lamo TS 15 IG Matah 3 WA 
2598. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Thawus, 
Atha' dan Mujahid, dari Rafi” bin Khadij, ia berkata, “Rasulullah SAW 
keluar kepada kami, lalu beliau melarang kami tentang suatu perkara 
yang kami rasa bermanfaat, namun perintah Rasulullah SAW itu lebih 
baik bagi kami daripada yang beliau larang. Beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang mempunyai tanah maka hendaklah menanaminya 
atau membiarkannya -ditanami orang lain- atau menyerahkannya 
-kepada orang lain-'” Lalu aku ceritakan itu kepada Thawus, ia 
berpendapat bahwa Ibnu Abbas adalah orang yang paling mengerti di 
antara mereka. Ibnu Abbas berkata, “Sebenarnya yang disabdakan 
Rasululiah SAW adalah, “Barangsiapa memiliki tanah, maka 
menyerahkannya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya'.” 
Syu'bah mengatakan, “Abdul Malik menyerahkan tanahnya kepada 
mereka: (yakni) Thawus, Atha' dan Mujahid. Sedangkan yang 
menceritakan hadits darinya adalah Mujahid.” Syu'bah juga mengatakan, 
“Jadi seolah-olah, dialah penyampai hadits ini.”8 


2888 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan hadits no. 2087 dan 2541. 


— Musnad Imam Ahmad 


! 


| OA Ae ya Ga ia aa YA Gu .yoaa 
YP ah lh Y2 PAP IA Ie 25 yh Lan Ie aa 
2 kab IE IE Ag BAN TAI Kei 
« Di Jen Ip Di aa ep IG cah JI 
TN Uk & Ma Whagagan 
| | Ikan stujas 


KA 


2599. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, ia berkata: 
Aku mendengar Thawus berkata, “Ibnu Abbas ditanya tentang ayat ini: 
“Katakanlah, “Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas 
seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” (Os. Asy-Syura 
142): 23) Lalu Sa'id bin Jubair berkata, “Kerabat (di sini) adalah keluarga 
Muhammad.” Lalu Ibnu Abbas berkata, “Engkau tergesa-gesa. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW, tidak ada satu marga pun dari marga- 
marga @uraisy, kecuali mempunyai hubungan kekerabatan dengan 
| beliau, maka beliau mengatakan, “Kecuali kalian menyambung tali 
kekerabatan antara aku dan kalian 2” 


- 2018. 3 


Un JB AR EA aja US KE AAN La AN GUN 

PE BAN Ai ena MUA 
ba SP GA aa daa SD dea ang 
Pa 


st. 


IE dab Gr PAS JB wp SO aja 


te ——— 2-5. 


2598 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2451. Kalimat 
“Bathn” adalah tambahan dari naskah (51). 


Musnad Imam Ahmad — EU | 


2600. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Bisyr 
menceritakan, bahwa ia mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan, bahwa 
ia mendengar Ibnu Abbas menceritakan: Bahwa seorang laki-laki 
mendatangi Nabi SAW, saat itu beliau sedang ihram, lalu orang itu 
terjatuh dari untanya sehingga menewaskannya, lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan agar dimandikan dengan air bidara dan dikafani dengan 
dua pakaian, dan beliau bersabda, “Janganlah kalian sentuhkan 
wewangian kepadanya di luar kepalanya.” Syu'bah mengatakan: 
Kemudian setelah itu ia menceritakannya kepadaku, lalu menyebutkan, 
“Di luar kepalanya, atau wajahnya, karena sesungguhnya ia akan 
dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan rambutnya 
direkatkan.” “00 


Ip Fa AP AI Et aka Ip ESA Cin KAA 


ang Sate Dat Ten an Pn PA 2.2.0. . . 
ge Jo So DU IU CP OP PP yi Kau 
0. ,. - . Aap . a 2 2 Lana Rana 
SIB Wo aa KA 3 Sg can UR da j3 Sh 
jatah Ju OK: 

2601. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW meninggal dunia ketika aku 
berusia sepuluh tahun dan aku telah dikhitan. Aku telah membaca al 


muhkam dari Al Gur'an.” Lalu aku tanyakan kepada Abu Bisyr, “Apakah 
itu al muhkam?” ia menjawab, “AI Mufashshal””0! 


2600 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2591. 
2601 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2283. Muhkam 
adalah tidak samar karena sudah sangat jelas. 


EA | — Musnad Imam Ahmad 


Lor 202623 35 


Op aan PP Ja di BTS EA ukk Ip LA El MN 


Pi 


.. (ad Menahan Upsan sapa Kau NA : 0202 
AB tega ya) PEN Io AE EP 


2602. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa ia datang kepada Nabi SAW, saat itu beliau sedang 
shalat. Lalu aku berdiri di sebelah kirinya, kemudian beliau meraihku 
sehingga memberdirikanku di sebelah kanannya.”2602 


soo. Pan Ape kara 0.sa-. “. 


gi Kaban ye KAS Gl Cab ep Kana PA NY 
BEA To Ion AE AE IP Ula yi Pa 


TAG Sm GE dn ogah MAS da 

2603. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu 
Shalih, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat para 
wanita peziarah kuburan serta orang-orang yang membangun masjid- 
masjid dan menempatkan lentera-lentara di atasnya.”203 


AP AR AS Ci Baar Snp ni Es ya 
Ban SE Sp IP Tb yi gap HN s 
Bag tel Ya el lea Jo Ip SI GL 


3 2 JB Us OS ey KA ki ok Ie, 


202 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2572. 
2603 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2030. 


Musnad Imam Ahmad — 


SN abdi ad IG Gile Sue Ja us 


MPN A3 Amd PPI ia Ui KG Dirinla 
2604. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 
Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Musa 
bin Ugbah, dari Shalih maula At-Tau'amah, ia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Abbas berkata, “Seorang laki-laki menanyakan sesuatu kepada Nabi 
SAW di antara perkara shalat, lalu Rasulullah SAW menjawab, “Selah- 
selahilah jari-jari tangan dan kakimu. Yakni menyempurnakan wudhu, 
dan di antara yang beliau sabdakan kepadanya, “Apabila engkau ruku, 
maka tempatkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu 
hingga engkau thuma'ninah.” Sekali lagi Al Hasyimi menyebutkan, 
“Sehingga keduanya thuma'ninah. Dan, bila engkau sujud, maka 
tempatkanlah dahinya di tanah (lantai) hingga engkau merasakan 
kerasnya tanah.” 


101 Sanadnya shahih. Musa bin Ugbah bin Abu Ayasy adalah seorang perawi yang 
tsigah lagi valid, ia dinilai tsigah oleh Malik, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan yang 
lainnya. ia adalah penulis 4/ Maghazi, Malik mengatakan, “Hendaklah kalian 
menggunakan Maghazi orang yang shalih, yaitu Musa bin Ugbah, karena itu 
adalah Maghazi yang paling shahih.” ia termasuk golongan tabi'in, Al Bukhari 
mengatakan di dalam A4! Kabir (4/2/292), “Dia mendengar Ummu Khalid. 
Ummu Khalid termasuk kalangan shahabat, ia (Musa) pernah berjumpa dengan 
Ibnu Umar dan Sahl bin Sa'd.” Wafat pada tahun 141. Shalih maula At- 
Tau'amah adalah Shalih bin Nabhan, ia seorang yang tsigah dan hujjah, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in, adapun orang yang 
memperbincangkannya adalah karena ia telah tua dan berubah (karena sudah 
tua/pikun), sehingga yang mendengar darinya setelah itu, maka riwayatnya 
dha'if (lemah), adapun yang dulu (sebelum itu), maka tidak dha'if. Lalu 
dikatakan kepada Ibnu Ma'in, “Malik tidak memakai yang didengar darinya?” 
Ibnu Ma'in mengatakan, “Malik berjumpa dengannya setelah ia tua dan 
berubah, dan Ats-Tsauri berjumpa dengannya setelah berubah dan mendengar 
darinya hadits-hadits munkar. Namun Ibnu Abu Dzi'b mendengar darinya 
sebelum berubah.” Shalih meninggal setelah tahun 127, sedangkan 
perubahannya terjadi pada tahun 125, sementara Musa bin Ugbah 
mendengarkan darinya dahulu (sebelum itu), sebagaimana yang dikatakan oleh 
Al Hafizh di dalam A! Talkhish (34). Hadits ini diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidzi darinya, yaitu tentang menyelah-nyelahi jari saja (1: 50), demikian 
juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1: 87). At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hadits hasan gharib.” Disebutkan di dalam At-Talkhish, bahwa hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Al Hakim dan dinilai hasan oleh Al Bukhari, adapun 


— Musnad Imam Ahmad 


dat, Di X2 sp as sama 3 Us Ea 
Ab AE IE TAI AN CA 8 di X2 His 1JU 


. , 


Nata Gan ana Mete DAN an P 
Jah OS alay le Ko Ig AAS AP 
ing Na Na NN 
Dang ASI Jt OS Unfrgnn OP OS PAN IS Gp 
Pake REK ana AU UE en Mae at 
" "3 ap d la AI Ja aga —u OS yaa 
POR PPN AN Tae TAN Tb ME ana 
Ah ang Ale Io yah 3 
2605. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Abdullah mengabarkan kepada kami. Sedangkan Attab mengatakan, 
Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Ubaidullah menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Abbas: Bahwa dulu Rasulullah SAW mengurai 
rambutnya, sedangkan orang-orang musyrik membelah rambut kepala 
mereka, sementara orang-orang ahli kitab menguraikan rambut mereka. 
Dulu beliau suka menyamai ahli kitab dalam hal-hal yang tidak ada 
perintahnya, kemudian Rasulullah SAW membelah rambut 
kepalanya.”605 


ae 


Up 2 bi K3 Bb BE HIP ES KAA 
J5 KEP AE GA IL ON de PAN 3 Ga 
JB ale MAN LAS SI el dea bi 

Jen Ji Oa 


yang lainnya tidak saya temukan di tempat lain. At-Tau'amah (dengan fathah 
pada huruf taa', sukun pada huruf waawu dan fathah pada huruf hamzah) 
adalah At-Tau'amah binti Umayyah bin Khalaf. 

2605 Kedua isnadnya shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad dari dua guru (yaitu): Dari 
Ali bin Ishag, dan dari Attab bin Ziad Al Khurasani, keduanya meriwayatkan 
dari Abdullah bin Al Mubarak. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2209 dan 2364. 


Musnad Imam Ahmad — 


2606. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Husain bin Abdullah 
mengabarkan kepada kami, dari ikrimah: Bahwa seorang laki-laki 
menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang perasan sari buah —yang 
diminum— Rasulullah SAW? Ibnu Abbas menjawab, “Beliau minum 
pada siang hari apa yang beliau buat di malam hari, dan beliau minum 
pada malam hari apa yang beliau buat di siang hari.”?606 


VA IG bai KA 1g ate 3 US Bi YA 


0. 202023 


Bp Rp ja 


SIN Sai Aa AL PN 2G sih 
Kd IL SIS AN og La We Ulas 
An el 


2607. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abbas mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang menggunakan an-nagir, 
ad-duba' dan al muzaffat', beliau berabda, “Janganlah kalian minum 
kecuali dari tempat yang bertutup. Lalu mereka pun menggunakan kulit 
unta —untuk membuat tempat air— lalu dibuatkan lehernya dari kulit 
kambing. Kemudian hal ini sampai kepada beliau, beliau pun bersabda, 


“Janganlah kalian minum kecuali dari yang lebih tinggi dari itu". 97 


1606 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Al Husain bin Abdullah, Lihat 
hadits no. 1936 dan 2143. 

“ An-nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. Ad-duba" Yakni buah labu 
yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan sebagai wadah minuman. 
Al muzaffat. Yakni wadah yang dicat dengan ter. 

2607 Sanadnya dha'if (lemah) karena Al Husain. Hadits ini dicantumkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (S5: 60), penulisnya mengatakan, “Di dalam Ash-Shahih 
disebutkan sedikit dari bagian awalnya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan 
Abu Ya'la. Di dalam Sanadnya terdapat Husain bin Abdullah bin Ubaiduilah. ia 


— Musnad Imam Ahmad 


PN and FI Kera 


Katy AI AB AI GL D3 IE AS J8 NA 


Aa 2. 


sI8 aa AE af Had 3 ole Eat As Ed J6 
P sn... 1 Pan na 

MBA) D3 FP Ia ag dea Se Ip 

2608. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami. Sedangkan Attab berkata, Abdullah 
menceritakan kepada kami, Ashim mengabarkan kepada kami, dari Asy- 
Sya'bi, bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, ia berkata, “Aku 


memberikan minum kepada Rasulullah SAW dari air Zamzam, lalu 
beliau minum sambil berdiri.” 208 


2... - 3. 


S3 as gi a33 3 on Na BE 


BE A9 Ya C IT ee PS Lb up ad PAN 
S Is Ob UKG uu ul (AS pd IE 
52 3 IE 3G & Ls w$ Ai tua take 
- San 4 26, IK Ai, WE Gi da S3 
KE ra, dp SA Nara PE Jk 


Pa aa 


Papa) dag Hug) uh Gan Jb Pa &, 


adalah seorang perawi yang riwayatnya ditinggalkan (tidak dipakai). Jumbur 
menilainya dha'if (temah). Diceritakan dari Ibnu Ma'in dalam suatu riwayat, 
bahwa ia tidak ada masalah, dan hadtisnya boleh ditulis.” Lihat hadits no. 2499. 
Al Ikaa' adalah al wikaa (tutup). 
268 Kedua isnadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 
2244. 


Musnad Imam Ahmad — (327 J 


da Fa mang ea mna Keuen de Ai Io 
AI Aa ko HE Oa KI 8 Naa 
UB ar Ai mei ag UB) dis Ang de ti Ke 
ra B3 Iya JP 3 3 yg P3 asli uk 2 Jet 
IN Lah Melan Das aa Jo AS Ja 
An da Ja IA SE 3 Ia Ulah ip J3 
PA ph ag SA 3S MA ah 
Say ab Kita K5 sala Fs AAA OA Wi ga 


Na Pane Tea ama Bu SAR Ata Sea 
Bl Iyo ab & JB NU WS gb lg 
Unas 2IB tega DL MASA DI Ka G3 ag MPA leo 


A51 IA H9 SP BP WA Cai JI ISI 
AN AN IA Jo IU in SAS 3 da ah 
ben Ap dan IS NA Luk 
SA At ol BP JS Ja 9 aa 
Wp bb tlh ai aa di ui ras 
Apt Je da 215 D8 aja Jp IS IG ea 
Ab ep AN BY ola pun AE 1 


-.. 


.. Fara f 
oto Als & 


0 oi 


nattas atw aa 
Mag ah ala An Ke Ai Iga Kim AS JW tabah 


— Musnad Imam Ahmad 


2... we. 


dg Ha UN (oa (3 DA Au -J6 Ha 8 d ta, £ 
S5 ad 4 S5 Ape TA IE IG laa LAI Er 
Ae Png ON Eni Us OAE 3 Lg 


SA BOR 3 SE By On OA 


cok? 


B6 Dt Ae gu san alat Aa EGA db data 


ad) 


2609. Sulaiman bin Daud menceritakan kepadaku, Abdurrahman 
bin Abu Az-Zinad mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari 
Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Allah Yang Maha Suci 
lagi Maha Tinggi tidak pernah memberikan pertolongan pada suatu 
peristiwa sebagaimana ia memberikan pertolongan ketika perang Uhud.” 
ia (Ubaidullah) berkata, “Lalu kami mengingkari hal itu.” Maka Ibnu 
Abbas berkata, “Di antara aku dan orang yang mengingkari Kitab Allah 
Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla 
telah berfirman tentang hari Uhud, “Dan sesungguhnya Allah telah 
memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka 
dengan seizin-Nya” (Os. Aali “Imraan (3): 152)” Ibnu Abbas 
mengatakan, “Al Hassu adalah membunuh. “Sampai pada saat kamu 
lemah” hingga “Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan 
Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang 
beriman', yang dimaksud dengan ini adalah pasukan pemanah. Demikian 
ini, karena Nabi SAW telah menempatkan mereka di suatu tempat, lalu 
beliau berpesan, “Lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami 
diserang, maka janganlah kalian membantu kami, dan jika kalian 
melihat kami tengah mengumpulkan harta rampasan, maka janganlah 
kalian ikut kami (mengumpulkan)” Namun setelah Nabi SAW 
memperoleh kemenangan dan telah mengocar-kacirkan pasukan kaum 
musyrikin, pasukan pemanah semuanya turun lalu bergabung dengan 
pasukan dan berhamburan, sementara pasukan Rasulullah SAW telah 
berpencar, sehingga kondisinya seperti begini —seraya (Ibnu Abbas) 
merenggangkan antara jari-jarinya— dan berbaur. Ketika pasukan 


2 


Kao 


Musnad Imam Ahmad — 


pemanah telah meninggalkan tempat mereka semula, pasukan berkuda 
masuk melajui tempat tersebut dan menyerang para sahabat Nabi SAW, 
sehingga mereka saling menyerang antar sesama mereka sendiri karena 
kacau (sulit membedakan dengan pasukan musuh). Terbunuhlah banyak 
orang dari pasukan kaum muslimin, padahal di awal hari kemenagan 
telah diraih oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai-sampai 
para pemegang panji kaum musyrik telah terbunuh sebanyak tujuh atau 
sembilan orang. Kamudian kaum muslimin melarikan diri ke arah bukit, 
namun sebelum mereka sampai, orang-orang berseru, “Ke gua', karena 
mereka berada di bawah Mihras (nama sumber air di bukit UhudJ. 
Sementara itu syetan berteriak, "Muhammad telah terbunuh.” Berita ini 
tidak diragukan dan dianggap benar. Kami masih tidak meragukan berita 
ini dan tetap menganggapnya benar, bahwa beliau telah terbunuh, sampai 
Rasulullah SAW muncul di antara dua Sa'd, kami mengenali 
kecondongannya (ke depan) ketika berjalan.” Ibnu Abbas melanjutkan, 
“Maka kami pun senang (sampai-sampai) kami merasa tidak pernah 
terjadi apa yang telah menimpa kami itu. Lalu beliau naik seraya berkata, 
“Kemurkaan Allah semakin keras terhadap kaum yang melukai wajah 
Rasul-Nya” Lalu beliau berkata lagi, "Ya Allah. Mereka tidak pantas 
melampaui kami.” Sampai beliau mencapai kami, lalu diam sejenak. 
Tiba-tiba Abu Sufyan berteriak di kaki bukit, “Belalah Hubal,” dua kali, 
yakni tuhan-tuhannya, “Mana Ibnu Abi Kabsyah? Mana Ibnu Abi 
@uhafah? Mana Ibnul Kaththab?” Maka Umar berkata, “Wahai 
Rasulullah, bolehkah aku menjawabnya?” Beliau menjawab, “Tentu. 
Ketika ia (Abu Sufyan) kembali mengatakan, “Belalah Hubal.' Umar 
berkata, “Allah lebih tinggi dan lebih Mulia.” Abu Sufyan berkata lagi, 
“Wahai Ibnul Khathtab. Telah keluar pilihan “ya”, dan itu memang tepat.” 
Lalu Abu Sufyan berkata, “Mana Ibnu Abu Kabsyah? Mana Ibnu Abi 
@uhafah? Mana Ibnul Khaththab? Umar pun menjawab, “Ini Rasulullah 
SAW, ini Abu Bakar, dan aku ini Umar.” Abu Sufyan pun berkata, “Hari 
ini sebagai pembalasan atas hari Badar. Hari-hari itu dipergilirkan, dan 
peperangan itu kadang menang kadang kalah.” Umar berkata, “Tidak ada 
kesamaan. Orang-orang kami yang terbunuh berada di surga, sedang orang- 
orang kalian yang terbunuh berada di dalam neraka.” Abu Sufyan berkata, 
“Kalianlah yang mengklaim begitu. (Jika begitu) tentu kami telah gagal dan 
merugi” Kemudian Abu Sufyan berkata, “Kalian akan menemukan 
penyincangan anggota tubuh pada orang-orang kalian yang terbunuh, padahal! 


— Musnad Imam Ahmad 


Pia ik 


itu bukan pendapat dari golongan terhormat dan tokoh-tokoh kami.” 
Kemudian ia diliputi oleh fanatisme jahiliyah. Kemudian ia mengatakan, 


“Itu memang terjadi, dan kami tidak membencinya'.”29 


269 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam A/ 
Mustadrak (2: 296-297) dari jalur Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, dari Sulaiman 
bin Daud. Al Hakim men-shahih-kannya, demikian juga Adz-Dzahabi. Ibnu 
Katsir menyebutkannya di dalam A41-Tafsir (2: 261-262) dan mengatakan, “Ini 
hadits gharib. Ini penuturan yang aneh dan termasuk riwayat mursal Jbnu 
Abbas, karena ia tidak menyaksikan perang Uhud, dan tidak pula ayahnya 
(yakni Al Abbas bin Abdul Muththatib). Al Hakim mengeluarkannya di dalam 
Mustadrak-nya dari Abu An-Nadhar Al Fagih, dari Utsman bin Sa'id, dari 
Sulaiman bin Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al Baihagi di dalam Dalail An- 
Nubuwwah dari hadits Sulaiman bin Daud Al Hasyimi. Sebagian mereka 
mempunyai riwayat penguat dalam Ash-Shahhah (kitab-kitab hadits shahih) 

i dan yang lainnya.” Ibnu Katsir menyebutkannya juga di dalam Ai-Tarikh (2: 

I 24-25), ia mengatakan, “Ini hadits gharib, riwayat ini termasuk riwayat musral 

Ibnu Abbas. Namun riwayat ini mempunyai banyak penguat dari banyak jalur 

periwayatan.” Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 110- 

111), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam sanadnya 

terdapat Abdurrahman bin Abu Az-Zinad. ia telah dinilai tsigah yang 

mengalahkan penilaian dha'ifnya”” Dicantumkan juga di dalam Ad-Durr Al 

! Mantsur (2: 84), penulisnya menyandarkannya juga kepada Ibnu Al Mundzir 

dan Ath-Thabrani. Ini memang hadits gharib. Di dalam redaksinya ada lafazh 

yang diragukan, yaitu (seolah-olah) Ibnu Abbas menyaksikan peristiwa 
tersebut, padahal ia sama sekali tidak menyaksikannya. Karena saat itu ia masih 
anak-anak dan sedang berada di Makkah bersama ayahnya, Menurutku, 
tampaknya Ibnu Abbas menceritakan ini pada salah seorang sahabat yang 
menyaksikan (mengikuti) perang Uhud, lalu sebagian perawi lupa menyebutkan 

nama orang yang menceritakannya kepada Ibnu Abbas, sampai-sampai di 

dalam haditsnya disebutkan: “Kami masih tidak meragukan berita ini dan tetap 

menganggapnya benar, bahwa beliau telah terbunuh” dst. Jalan ceritanya 
sendiri memang benar, banyak riwayat penguat dalam Ash-Shahhah (kitab- 
kitab hadits shahih). Ionu Katsir mengisyaratkan kepada sebagiannya di dalam 

At-Tafsir dan At-Tarikh. Al Hafizh telah mengisyaratkan pada riwayat ini dan 

menukil sebagian darinya di dalam Al Fath (7: 270). Yanhabuun, dicantumkan 

di dalam naskah (SI) dengan kata yantahibuun. Yang kami cantumkan di sini 

adalah yang sama dengan yang dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Katsir dan 

Tarikh-nya serta Majma' Az-Zawaid. Iatabasuu yakni ikhtalathuu (bercampur), 

yakni saling berbaur. A/ Mulabasah adalah al mukhaalathah. Al Khallah (dengan 


Musnad Imam Ahmad — 


fathah pada huruf khaa') adalah kehampaan dan kelowongan. 4! mikraas, 
adalah sumber air di bukit Uhud, di sampingnya telah dikuburkan Hamzah, 
paman Rasulullah SAW. Baina as-sa'dain, demikian yang dicantumkan pada 
kedua naskah aslinya. Tampaknya bahwa itu keduanya adalah nama tempat di 
wilayah tersebut, saya tidak menemukan sebutan itu di referensi lain. Ar- 
Takaffu" adalah condong ke depan (agak membungkuk). Lihat hadits no. 684, 
746 dan 944. Kata “hatta” (sampai-sampai) adalah tambahan dari naskah (51), 
kata ini juga dicantumkan di dalam At-Tafsir (Ibnu Katsir) dan Az-Zawaid. 
Faragiya (dengan kasrah pada huruf gaaf dan fathah pada huruf yaa') adalah 
yang dicantumkan pada naksah ISI dan semua riwayat lainnya, sedangkan pada 
naskah (c-) dicantumkan “faragaa” (dengan huruf alif), ini juga boleh menurut 
bahasa. Semestinya ditulis dengan huruf yaa ' juga dengan harakat fathah pada 
huruf gaaf. Dammuu wajha rasuulih (melukai wajah Rasul-Nya), yakni 
mengalirkan darahnya. Dikatakan “damaahu — yudmiihi (melukai sehingga 
mengeluarkan darah). Ibnu Abi Kabsyah, maksudnya adalah Rasulullah SAW, 
lihat hadits no. 2370. Ibnu Abi Guhafah, maksudnya adalah Abu Bakar Ash- 
Shiddig, nama ayahnya adalah “Utsman” yang dijuluki “Abu Ouhafah”. 
“Innahu gad an'amat 'ainuhaa fa'aada 'anhaa, atau fa'aal a'anhaa” (Telah 
keluar pilihan “ya”, dan itu memang tepat). An'amat “ainhaa, yakni senang. 
Kalimat 'ainuhaa dicantumkan di dalam kedua naskah aslinya dan Tarikh Ibni 
Katsir, sedangkan Ibnu Al Atsir tidak menyebutkannya, ia menafsirkan 
“an'ama?” (3: 125), “Dulu, bila seorang Ouraisy hendak melakukan sesuatu, ja 
lebih dulu menggunakan dua anak panah, salah satunya ditulisi “Ya? dan yang 
satu lagi ditulisi “Tidak”, latu menghadap ke berhala dan mengundi anak 
panahnya. Jika yang keluar anak panah yang bertuliskan “Ya', maka ia 
melaksanakannya, namun bila yang keluar adalah anak panah yang bertuliskan 
“Tidak', maka tidak jadi melaksanakannya. Saat itu, ketika Abu Sufyan hendak 
berangkat ke Uhud, ia meminta putusan kepada Hubal, lalu keluarlah anak 
panah yang bertuliskan “Ya', karena itulah ia mengatakan, “An'amat fa'aala 
'anhaa', yakni menjauhtah dan janganlah membicarakannya dengan 
keburukan, yaitu tuhan-tuhan mereka.” ia juga mengatakan (4: 158): “An'amar 
fa'aala 'anhaa, yakni jangan lagi membicarakannya, karena ia telah benar 
dalam memberikan keputusannya dan mengatakan 'ya'. Yakni menjawab 
dengan kata 'ya'” Adapun ungkapan “Fa'aada 'anhaa”, Ibnu Al Atsir tidak 
menyebutkannya, pengertian kalimat ini adalah “Jauhilah dari membicarakannya 
dan lalui saja, yaitu dari kata “Ar-ta'addii” yakni melewatkan sesuatu kepada 
yang lainnya, atau dari kata “At-tahaadi? yakni menjauhi. Asalnya sama. Sija! 
(dengan kasrah pada huruf siin) adalah bentuk jamak dari kata saj! (dengan 
fathah pada huruf siin dan sukun pada huruf jiim), yakni kadang kami menang 
dan kadang kami kalah. Asalnya, bahwa yang berkeyakinan dengan romantika 


— Musnad Imam Ahmad 


2. koe 20 2 2 ih 


di xU is Mp5 H3 ES YU 


IS 3 3 ANA Tb Lp bepa 


ig Ja Pa Ty CBP Ao AS ga 


P9 La. 4 

2610. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, ta berkata: 
Abdullah, yakni Al Umari, mengabarkan kepada kami, dari Muhammad 
bin Ugbah, dari saudaranya, Ibrahim bin Ugbah, dari Kuraib, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang wanita menampakkan anak kecilnya, lalu berkata, 
“Wahai Rasulullah, apakah bagi —anak— ini pahala haji?” Beliau 
menjawab, “Ya, dan bagimu pahala” 


menang-kalah ini, bahwa hal itu bisa dialami oleh masing-masing pihak, 
demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Al Atsir. Maslan (dengan fathah pada 
buruf miim dan sukun pada huruf isaa') adalah bentuk mashdar dari kata 
maistsala bil gatiil (merusak bentuk jasad), termasuk mengikuti pola perubahan 
kata dharaba dan nashara, yaitu dengan memotong hidungnya, telinganya atau 
lainnya, seperti orang yang mengukir patung. Dicantumkan pada naskah (71 
matslap (dengan huruf yaa), ini keliru, tidak ada artinya, kami 
membetulkannya dari naskah (5) dan referensi lainnya. Saraatinaa. As-Saraah 
(dengan fathah pada huruf sin) adalah bentuk jamak dari sariy, yakni bolongan 
terhormat dan para tokoh. Wa lam nakrahhu, pada naskah Id dicantumkan 
“Lam yakrahhu”, ini keliru, kami membetulkannya dari naskah (5). 

2619 Sanadnya shahih. Nuh bin Maimun bin Abdul Hamid bin Abu Ar-Rijal adalah 
seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh At Khathib di dalam Tarikh 
Baghdad (13: 318). Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ais-Tsigat, dan 
mengatakan, “Dia kadang keliru.” Ia termasuk muridnya Malik dan Ats-Tsauri, 
dan termasuk guru Ahmad. Muhammad bin Ugbah bin Abu Ayasy Al Asadi 
adalah seorang perawi yang #sigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in 
dan An-Nasa'i, ia meriwayatkan dari Kuraib, namun di sini ia meriwayatkan 
darinya melalui perantara saudaranya, Ibrahim. Keduanya adalah saudara Musa 
bin Ugbah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2187 dan telah 
dikemukakan di sana. “Dari Kuraib maula Abdullah bin Abbas, ia mengatakan” 
dst, telah terhapus darinya kalimat “Dari Abdulah bin Abbas”, ini kekeliruan 
pada naskah Iz-), sedangkan pada naskah (25) dicantumkan yang benar, lalu di 
sini kami menemukannya dan membetuikannya. 


Musnad Imam Ahmad — 


pera alan 


Por On Es DA B3 EA 


Pa SI TA TU Se TA EA PIA AN EN AN 
Saya Ang SPA lo dl Iya) PBL NG AAS oolit ul 


E 


2611. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Ibnu Abbas dan 
Aisyah, keduanya mengatakan, “Rasulullah SAW bertolak dari Mina 
pada malam hari.”?!! 


0. n to. A8 


ka Per) PL ap Ke bag e ASP K5 EL YAN 
pa Dp Ad lg dia at Joan Ion Ol ea yi Kane 
| II BA 
2612. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Aisyah dan Ibnu 


Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menangguhkan thawaf pada hari Nahr 
hingga malam hari." 


abs Ip AA YES CAS ajaa GI LAS GAS KT 


2611 Sanadnya hasan. Abu Az-Zubair adalah Al Makki Muhammad bin Muslim bin 
Tadris, tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 
1896, namun tentang mendengarnya dari Ibnu Abbas dan Aisyah diragukan. 
Ibnu Abi Hatim di dalam Al! Marasil (71) meriwayatkan dari Sufyan bin 
Uyainah, ia mengatakan, “Mereka mengatakan, bahwa Al Makki tidak 
mendengar dari Ibnu Abbas.” ia juga meriwayatkan dari ayahnya, Abu Hatim, 
ia berkata, “Az-Zubair pernah melihat Ibnu Abbas sekali, dan ia belum pernah 
mendengar dari Aisyah.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 156- 
157) dan At-Tirmidzi (2: 111) dari jalur Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair. At- 
Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan.” Al Bukhari menyebutkannya di dalam 
kitab Shahihnya secara mu'allag: “Abu Az-Zubair mengatakan, dari Aisyah 
dan Ibnu Abbas” (3: 452), lihat Al Fath. 

2812 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa. 


PA gia aa SN AA 
Pb da daa da Iin ats ala aa Jis 
Ya Tele ee Ga mao 
F3 Sa su) ia an Jo An IA 
BW Up my ah 


2613. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu 
Yahya, dari Ibnu Abbas: Bahwa dua orang laki-laki mengadukan perkara 
kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW menanyakan bukti kepada 
pendakwa (penuduh), namun ia tidak mempunyai bukti, lalu beliau 
meminta sumpah kepada si terdakwa (si tertuduh), lalu ia pun bersumpah 
dengan Jaa ilaaha illallaah alladzii laa ilaaha illa huwa (Tiada 
sesembahan yang hag selain Allah yang tiada sesembahan kecuali Dia), 
lalu Rasulullah SAW bersabda, “Sebenarnya engkau telah bersumpah 
dusta, akan tetapi Allah telah mengampunimu karena keikhlasanmu 
mengucapkan laa ilaaha illallaah.”" 


n.. ke. 


Re abane akons Naga Xu 


Kn Panah IA Lahat ad 


213 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2280, dan akan 
dikemukakan lagi maknanya dari hadits Ibnu Umar pada no. 5361 dan 5380, 
juga dari hadits Ibnu Abbas dengan isnad ini di tengah musnad Ibnu Umar pada 
no. 5379. Lihat Dzil Al Gaul Al Musaddad (73-75). “Innaka gad halafta”, yakni 
engkau telah bersumpah dusta, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat- 
riwayat lainnya yang telah lalu, sedangkan redaksi hadits yang akan 
dikemukakan (menggunakan redaksi): “ad fa'alta” (Sebenarnya engkau telah 
melakukan). 


Musnad Imam Ahmad — 


2614. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari 
Abdullah bin Hubairah, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah 
SAW keluar lalu buang air, kemudian beliau mengusap dengan debu, lalu 
aku katakan, “Wahai Rasulullah, ada air di dekatmu.” Beliau menjawab, 
“Aku tidak tahu, mungkin aku tidak dapat menjangkaunya' "2 


Pa aa Gi aa 


KA 8 ah as UI bon LE Bi Ye 

Met Oa ima .. - pet 02.0 3 oo ga goc ai 
Web g GP AP GP uda gi MI oi MID Gi Gea 
a00 Oi Aa ITA Ta Ti ajal Stan Ma aga ati 2 Tanpa 
2g WAS Cp Maya Y el) AP SI lo Al Iya) JL 1JU 


2615. Attab bin Ziad menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al Husain bin Abdullah 
bin Ubaidullah bin Abbas mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian 
berpuasa hanya pada hari Jum'at saja.” 5 


200 ah An 


PAN ui IBI 3 Ei5 CAK KAK YA 


h0 bea Et 


Ka sada Ip ln aa So 5 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma" Az-Zawaid (1: 
263), penulisnya menyandarkannya juga kepada Ath-Thabrani dan menilainya 
cacat karena Ibnu Lahi'ah, padahal Ibnu Lahi'ah adalah seorang perawi yang 
Isigah sebagaimana yang telah sering kami kemukakan. Abdullah di sini adalah 
Ibnu Mubarak. 

2615 Sanadnya dha'if karena kelemahan Al Husain bin Abdullah. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 199) dan hanya 
menyandarkannya kepada 4! Musnad. Larangan berpuasa hanya pada hari 
Jum'at saja telah diriwayatkan pula secara valid oleh Asy-Syaikhani (Al 
Bukhari dan Muslim) dan-yang lainnya dari hadits Jabir dan hadits Abu 
Hurairah, dan dalam riwayat Al Bukhari dari hadits Juwairiyah binti Al Harts, 
Lihat 4! Muntaga (2234-2239). 


— Musaad Imam Ahmad 


So Gp 3 jh Juga 25, Pa Pra te 033, 
Ip ak sat aga Te Io & Ops 38 BTA Ras 
ash g) 
2616. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Az- 
Zuhri, ja berkata, Ubaidullah bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW adalah manusia yang paling 
dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan ketika 
berjumpa dengan Jibril. Jibril senantiasa menemui beliau setiap ian 
pada bulan Ramadhan, ia mengajarkan Al Our'an kepada beliau.” 


(Ibnu Abbas juga) berkata, “Sungguh, Rasulullah lebih dermawan mita 
kebaikan dari pada angin yang berhembus.”?' 


2 201 yoec af. Kon be Ke 


PP en ea HIU AG Cab CE Cia NUV 


denga Aib PE UK 33 alvi 
Duo asaki AA SA ala 


2617. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Yahya 
bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Al Aslami datang 
kepada Rasulullah SAW talu mengaku telah berzina, beliau pun bertanya, 
“Mungkin engkau hanya menciumnya, atau merabanya, atau 


menatapnya?” 


gn ane2 ea koe aa Ka 


PN ed ui :J6 cal IS Vido pan ta Uso .YVYA 


216 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1: 29 dan 4: 
99). Diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana yang dikemukakan Al 
Oasthalani (1: 60). Lihat hadits no. 2042. 

2617 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2433. 


Musnad Imam Ahmad — ESA | 


Jep oa POP PER Pai 
OI nh GB abs EN SIG ang dian 


2618. Attab menceritakan kepada kami, Abdulah menceritakan 
kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Amr bin 
Abdullah, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Janganlah engkau memakan hewan yang 
penyembelihannya tidak sempurna', sesungguhnya itu adalah sembelihan 
syetan”? 


“ Yakni yang urat lehernya tidak dipotong secara sempurna ketika 
penyembelihannya. 

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 62) dari jalur 
Abdullah bin Al Mubarak. Al Mundziri mengatakan, “Di dalam isnad-nya 
terdapat Amr bin Abdullah Ash-Shan'ani, ialah yang biasa dipanggil Amr bin 
Barg, ia telah diperbincangkan oleh lebih dari satu orang.” Amr adalah Ibnu 
Abdillah bin Al Aswar Al Yamani, ia diperbincangkan oleh Ibnu Ma'in dan 
yang lainnya. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat, dan tentang 
“Amr bin Barg” telah disinggung pada penjelasan hadits no. 223, tapi aku 
belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Amr bin Abdullah adalah 
Amr bin Barg selain dari ungkapan Al Mundziri, dan aku kira, bahwa At- 
Tahdzib menirukannya. Ibnu Abu Hatim mencantumkan biografinya (3/1/244) 
dan tidak menyebutkan bahwa ia adalah Ibnu Barg, ia berkata, “Shalih bin 
Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ali, yakni Ibnu Al Madini, 
menceritakan kepada kami, ia mengatakan, “Aku tanyakan kepada Hisyam, 
yakni Ibnu Yusuf, tentang Amr bin Abdullah yang meriwayatkan dari Ikrimah, 
dan yang Ma'mar meriwayatkan darinya?, ia pun mengatakan, “Dia adalah Amr 
bin Abdullah bin Al Aswar'”" Hisyam berkata, “Ma'mar mengatakan, “Lalu aku 
sebutkan haditsnya dari Ikrimah kepada Ayyub, ia pun tidak mengingkarinya.” 
Ma'mar mengatakan, “Menurutku ja tidak memprediksi kecuali seperiti 
prediksi para ahli fikih. Aku mendengar ayahku mengatakan, “Ali bin Al 
Madini mengatakan, “Aku tanyakan kepada Hisyam, yakni Ibnu Yusuf, tentang 
Amr bin Abdullah yang Ma'mar meriwayatkan darinya?” ia mengatakan, 
“Ikrimah menurunkan dari ayahnya, lalu Umayyah bin Syibl mengatakan 
kepadaku, “Sebenarnya ia merujuk kitab Ikrimah, lalu menyalinnya.” Kemudian 
ia menanyakan kepada Ikrimah, maka Ikrimah pun tahu bahwa ia menyalinnya 
dari kitabnya, lalu ia mengatakan, “Aku tahu bahwa akalmu belum sampai 
padahal ini." Inilah biografi yang menunjukkan bahwa ia mendengar dari 
Ikrimah ketika masih kecil dan menyalin kitabnya. Ini bukti ketekunan, ia 
adalah seorang murid yang memahami kitab gurunya. Lalu ia bertanya dan bisa 
membantah, maka gurunya memahami, bahwa pertanyaannya itu di atas 
akalnya, dan ia telah mengambil dari kitabnya. Yang seperti ini tidak menjadi 


2618 


— Musnad Imam Ahmad 


ap R3 BA IS AN X3 Ci LE Gb YAA 
4 ya :9 ai - . 
M3 IP BN ta Oh Op Opa Ii OA IP SAI 
Ui sae IU AK A5 IG oa La Ha 53 La 
PA Da aa MN NN OA Pa A.A Fa PEN KR 
IP Oya JP TPA OM Gedan) 1JE cania aa Ol ai 
AI pe 
2619. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia melarang 
—memakan— setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung 
yang bercakar —tajam—. Ia berkata, “Al Hakam me-marfu'-kannya.” 
Syu'bah mengatakan, “Aku tidak suka menceritakan marfu '-nya ini.” Ia 


juga mengatakan, “Ghailan dan Al Hajjaj menceritakan kepadaku, dari 
Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Tidak me-marfu'-kannya.”?" 


bon ea 


AN baba Tema Ker” MAN TAP: Na 
H Ibis Cd Ki as CE gu La As rana 
Fe ra . 2 ai 


Bada ale Po ae DP ak 3 aa 3 
Aing apa JB ABG Ja) Ui ay GS gl 


cela dan tidak pula cacat. Asy-Syarithah, menurut At Khaththabi di dalam A/ 
Ma'alim (4: 281), “Disebut syarithah syaitan, karena syetanlah yang 
mengantarkan mereka ke sana dan menjadikannya tampak baik dalam 
pandangan mereka. Kata syarithah diambil dari kata syarth, yaitu merobek 
kulit dengan gunting atau lainnya. Tampaknya ini terbatas pada perobekan 
dengan besi tanpa menyembelih dan tanpa memutuskan tenggorokan.” 
Sementara Ibnu Al Atsir mengatakan, “Orang-orang jahiliyah memotong 
sebagian tenggorokan lalu membiarkannya sampai mati.” 

Kedua isnad-nya shahih. Syu'bah ragu tentang marfiu'-nya riwayat ini setelah 
memastikan bahwa gurunya menilainya marfu'. Ini tidak bisa dijadikan alasan 
untuk mencap cacatnya hadits ini. Begitu pula riwayatnya yang mauguf dari 
Ghailan dan Al Hajjaj. Hadits ini adalah hadits marfu', dan merupakan 
pengulangan hadits no. 2192. 


2619 


Musnad Imam Ahmad — 


2620. Attab menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Al 
Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melewati Abu 
Oatadah, saat itu ia berada di dekat seseorang yang telah dibunuhnya, lalu 
beliau bersabda, “Biarkan ia dan barang bawaannya.” 


273 £ mt Pt 


Bae ng se aS Kep gs Late Bi yana 

PN na ea AN PAC KORG Kb ena 

G3 ea ag ARA Jo Opah AA ON op LK 
Ag SA ae 


2621. Attab menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah 
mengabarkan kepada kami, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menyamakan diyat antara gigi dan 
Lari 2621 
jari. 


2620 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' 4z-Zawaid (5: 330- 
331), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh (AhmadJ, Abu Ya'la dan 
Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dan Al Ausath dengan maknanya. Para perawi 
Ahmad dan Al Kabir adalah para perawi shahih selain Attab bin Ziyad, ia 
perawi yang tsigah.” Nama (Ahmad) tidak dicantumkan di dalam Az-Zawaid, 
ini kesalahan cetak sebagaimana yang tampak pada redaksi lanjutannya. 

2621 Sanadnya shahih. Abu Hamzah adalah Muhammad bin Maimun As-Sukkari, ia 
seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Al Mubarak, An-Nasa'i 
dan yang lainnya. Ibnu Al Mubarak ditanya tentang para imam yang diikuti?, ia 
pun menyebutkan Abu Bakar dan Umar, hingga pada Abu Hamzah. Saat itu 
Abu Hamzah masih hidup. Ad-Dauri mengatakan, “Dia tidak pernah berjualan 
sukkar (gula), namun disebut As-Sukkari karena perkataannya yang manis.” Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (1/1/234). Yazid An- 
Nahwi adalah Yazid bin Abu Sa'id Al Marwazi, ia seorang perawi yang tsigah, 
ia dinilai tsigah oleh Abu Zur'ah, Ibnu Ma'in, Abu Daud dan An-Nasa'i. ia 
dibunuh oleh Abu Muslim karena telah memerintahkan kebaikan kepadanya 
pada tahun 131. “An-Nahw?” adalah penisbatan kepada “Bani Nahw” dari suku 
Al Azd. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al! Kabir (4/2/339). 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 313) dari jalur Ali bin Al 
Hasan dari Abu Hamzah, Abu Daud tidak mengomentarinya, demikian juga Al 
Mundziri. Hadits ini (dari jalur Ali bin Al Hasan) adalah yang akan 
dikemukakan pada no. 2624, dan telah diriwatkan darinya tentang diyat jari-jari 
saja dari jalur Husain Al Mu'allim dari Yazid An-Nahwi. At-Tirmidzi juga 
meriwayatkan darinya tentang diyat jari-jari dari jalur Al Husain bin Wagid 


— Musnad Imam Ahmad 


GE aa Cb ala ag Ip KA is yang 
EA ap aan PB Leg KP SIN yjh Cia 

da dB Ip int 2 ye GA Hat 16 
JA Ba et in pk TU ah KIA 


At 


ng 


2622. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Musa 
bin A'yun menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harts menceritakan 
kepada kami, dari Bukair bin Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyab, ia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya perumpamaan orang yang 
bersedekah lalu mengambil kembali sedekahnya adalah seperti orang 
muntah lalu memakan kembali muntahnya' 2 


Sa Ea 38 AA nh ae 3 KA Ea yan 
SIA Ap SA ad ala 18 WI UI 3 sp 


HAN ps eagle Io MI JB IE AE 


, 


dari Yazid An-Nahwi, lalu At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan gharib.” 
Lihat hadits no. 1999. 

Sanadnya shahih. Musa bin A'yun Al Jazari Al Harani adalah seorang perawi 
yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Ibnu Ma'in, ia 
bahkan memujinya. Al Auza'i mengatakan, “Sungguh aku tahu seseorang yang 
termasuk handal.” Lalu dikatakan kepadanya, “Siapa?” ia menjawab, “Musa 
bin A'yun.” Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(4/1/280-281). Amr bin Al Harts bin Ya'gub Al Mishri adalah seorang imam, 
penghafal hadits, dan tsigah. Abu Hatim mengatakan, “Dia orang yang paling 
hafal (hadits) di masanya.” Orang-orang yang meriwayatkan darinya adalah 
Gatadah, Malik dan Al-Laits. Adz-Dzahabi mengatakan, “Dia sebagai orang 
alim negeri-negeri Mesir, dan sebagai ahli hadits serta pemberi fatwanya di 
samping Al-Laits.” Ibnu Abi Hatim mencantumkan biografinya (3/1/225). 
Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2529. 


2622 


Musnad Imam Ahmad — 


Pe KE Ia Ta ON Na DIANA TAN NN CE NA ME NN PELAMAR 
SA ad pi SP ian ME elo AI Sya) JE3 Aa 
KA aa DAN ea TAMA 

Ad Oma po Jaa 

2623. Ahmad bin Abdui Malik Al Harani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan, dari Abu 
Al Jauza', dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


“Tebusan dosa adalah penyesalan” Rasulullah SAW juga bersabda, 


“Seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah “Azza wa Jalla 


mendatangkan suatu kaum yang berdosa untuk ia ampuni 22 


2623 Sanadnya dha'if (lemah). Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri adalah seorang 
perawi yang dha'if (lemah), ia dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu 
Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hammad bin Zaid menuduhnya pendusta. 
Ahmad mengatakan, “Tidak dianggap.” Al Bukhari mencantumkan biografinya 
di dalam A! Kabir (4/2/292) dan tidak menyebutkan cacat padanya serta tidak 
mencatumkannya di dalam Adh-Dhu'afa- Abu Amr bin Malik dicantumkan 
oleh Ibnu Hibban di dalam A4ts-Tsigar, dan ia mengatakan, “Haditsnya selain 
riwayat anaknya darinya dianggap salah dan langka.” Ibnu Abi Hatim 
mencantumkan biografinya (3/1/259) dan tidak menyebutkan cacat padanya. Al 
Bukhari dan An-Nasa'i pun tiak mencantumkannya di dalam Adh-Dhu'afa' 
Abu Al Jauza' adalah Aus bin Abdullah Ar-Ruba'i (dengan fathah pada huruf 
baa' yang bertitik satu), ia adalah seorang tabi'in Bashrah yang tsigah. Para 
penyusun kitab hadits yang enam telah mengeluarkan haditsnya. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A/ Kabir (1/217-18) dan tidak 
menyebutkan cacat padanya, Al Bukhari menyebutkan atsar dari riwayat Amr 
bin Malik An-Nukri darinya, kemudian mengatakan, “Di dalam Sanadnya ada 
catatan.” Yang dimaksud adalah isnad tersebut saja, namun sebagian orang 
mengira bahwa ini merupakan cacat pada Abu Al Jauza”. Ibnu Hibban telah 
menjelaskan maksud yang benar dari hal ini sebagimana yang telah kami 
ungkapkan tadi. Hadits ini disebutkan juga oleh Adz-Dzahabi di dalam A/ 
Mizan (3: 299) dan dinyatakannya termasuk kemungkaran Yahya bin Amr. Al 
Haitsami menyebutkannya di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 215) dan 
disandarkan kepada Ahmad, Ath-Thabrani di dalam A! Kabir secara ringkas 
dan Al Ausat, serta Al Bazzar, lalu ia mengatakan, “Di salam Sanadnya terdapat 
Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri, ia seorang yang dha 'if juga dinilai tsigah. 
Adapun para perawi lainnya adalah para perawi yang tsigah.” Bagian pertama 
dari hadits ini disebutkan pada (10: 199) dan disandarkan kepada Ahmad dan 
Ath-Thabrani di dalam Al! Kabir dan Al Ausath, lalu ia mengatakan, “Di dalam 
Sanadnya terdapat Yahya bin Amr bin Malik An-Nukri, ia seorang perawi yang 
dha'if” An-Nukri (dengan dhammah pada huruf nuun, sukun pada huruf kaaf, 
dan diahiri raa') adalah penisbatan kepada “Bani Nukrah” dari golongan Bani 


Gej — Musnad Imam Ahmad 


ea 


MA IE esai BI AI BEI at 
IE JB AE Ip Se 3 CPI In Ui 18 GS 


Mega EN NEn MAAN Kios Petai batin Ba Sae Yu ai Ba 

gr MPN Agar MEI Hey Ale sake SI Jep) 

2624. Ali bin Al Hasan, yakni Ibnu Syagig, menceritakan kepada 

kami, ia berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, ia berkata: 

Yazid An-Nahwi menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda, "Gigi-gigi adalah sama, 
dan jari-jari adalah sama.” 2 


SI KA YME Ap ab aa YA ik ray o 


kaga ab 0 MUAL PU Lan wu any 00 dee at 
ba yA PN Ab ip Upe di Aa Oa 
NI ane ana Sean ee Ana TK LARI »... “ 
Sie G3 0 JS Ph LEAN Ko MIA 
Se maa mna Se Pa aa BAU BU 
naya Ke P6) SN) pegat) jar 
2625. Ahmad bin Abdul Malik dan Abul Jabbar bin Muhammad 
menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ubaidullah, yakni 
Ibnu Amr, menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Oais bin 
Habtar, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamer, judi dan gendang 
(musik) atas kalian.” Beliau juga bersabda, “Setiap yang memabukkan 
adalah haram.” 2 


an AM XS ES SI ae 3 KA GS Yaya 


Abdul Oais. 

228 Sanadnya shahih. Yaitu jalur periwayatan Abu Daud darinya sebagaimana yang 
telah kami singgung pada keterangan hadits no. 2621. 

262 Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2476. Lihat pula hadits no. 2499. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aa Aa Si Sasa BE Aa tote LL 
Se lah SIB eps Gal Ol Ali PN 
P1 bag ah an. 2 » . 2 2 - 
akte ASP BG ASI 33 ai pg FAN 3 Ka 2 de 
Gt ai Ui 

2626. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada ba 
Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Gais bin 
Habtar, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW melarang 
—menerima-— harga —hasil penjualan khamer—, upah pelacuran dan 


harga anjing. Dan, beliau bersabda, “Apabila pemiliknya datang meminta 
harganya, maka penuhilah tangannya dengan debu.” 


Bp ind LA Kis :Ju SIS ap BAL .yarv 


aa Pi Ka A IS ah King Ke Dana ol ka 
KL AA WE Da daan SK Sah 
2 


Be ta AE SA LE JB clan 3 113 


rp... 


:JW SBY aa gala Naa Pin Ts 
SA an S3 as da Jepan Ie de 
) 


2627. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Hubairah, bahwa Maimun 
Al Makki mengabarkan kepadanya: Bahwa ia melihat Abdullah bin Az- 
Zubair shalat mengimami mereka, ia berisyarat dengan kedua tangannya 
ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika bangkit untuk berdiri, lalu 
berdiri dan berisyarat dengan kedua tangannya. ia menuturkan, “Lalu aku 
pergi menemui Ibnu Abbas, kemudian aku berkata, “Sesungguhnya aku 


2628 Sgnadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2094 dan 
2512. 


— Musnad Imam Ahmad 


telah melihat Ibnu Az-Zubair melakukan suatu shalat yang aku belum 
pernah melihat seorang pun melakukannya.” Lalu aku rincikan isyarat- 
isyarat tersebut, Ibnu Abbas pun berkata, Jika engkau ingin melihat 
shalat Nabi SAW, maka ikutilah shalat Ibnu Az-Zubair'”27 


Pa 


SEK 35 Es Ola S3 GAS NYA 


aa Mean AK on 020 
Sada) Jb IE aa aan Kebeauda Ya 
Flo -J6 sja SI Ss -JE aa -J6 Sa ce SI 
Kat F3 y Es aa IG ai JR JB 

abg la Abe MI 

2628. Daud bin Mihram menceritakan kepada kami, Daud, yakni 

Al Aththar, menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ubaidullah 
bin Abu Yazid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang laki-laki berkata, 
“Seberapa —air— yang mencukupiku untuk wudhu?” ia menjawab, “Satu 
mud.” Laki-laki itu bertanya lagi, “Berapa —air— yang mencukupiku 
untuk mandi?” ia menjawab, “Satu sha?.” Laki-laki itu berkata, “Itu tidak 


cukup!” ia berkata, “Semoga kau kehilangan ibumu!, itu telah cukup bagi 
orang yang lebih baik darimu, Rasulullah SAW'”2628 


jar JA PEP A2 Cia S3 2 jaga CAS YANA 
aa An PN PES Pan 2 ag TG 
KA dl Jai Je Sdn CA SIB AE Ol op Se 
IS Oi GK ON OI HB ah AI Wi op 


ata GP Si kap Jt al 


261! Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2308. 

2628 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma” 4z-Zawaid (1: 218- 
219, 270), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan 
Ath-Thabrani di dalam A! Kabir. Para perawinya adalah orang-orang yang 
tsigah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


2629. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abdurrahman 
bin Al Ghasil menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
ia menuturkan, “Rasulullah SAW keluar dengan menyelimutkan 
pakaiannya, lalu bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya manusia telah 
semakin banyak, sementara kaum Anshar semakin sedikit, maka 
barangsiapa di antara kalian memegang urusan yang dapat memberi 
manfaat kepada seseorang, hendaklah ia menerima dari orang yang baik 
di antara mereka dan melewatkan orang yang buruk di antara 


mereka'. 22629 


Lereg Lae Pa 


KE ikat SIB aa AI an Ela. yi. 
an Gp HAN OP Ayat Gp SA AP Gi Ka ah -J6 
Jan RA is da da Jo IS dl 


paha 9621 ye 


63 aki Sp Ak 


2630. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Al Hakam bin Utaibah mengabarkan kepadaku, 
ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi memberi hadiah 
kepada Rasulullah SAW yang sedang ihram, ketika itu beliau sedang 
berada di Oudaid, yaitu berupa pinggul keledai. Lalu beliau menolaknya, 
dan pinggul itu masih meneteskan darah. 


B6 Si PR IS lip Cb YAA 


2629 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari secara panjang lebar (2: 
335) dari Isma'il bin Aban, (6: 462) dari Abu Nu'aim, dan (7: 92-93) dari 
Ahmad bin Ya'gub, semuanya dari Ibnu Al Ghasil, yaitu Abdurrahman bin 
Sulaiman. Telah jelas dari riwayat-riwayat Al Bukhari, bahwa hadits no. 2074: 
“Beliau berkhutbah di hadapan manusia sementara ada bekas lemak padanya” 
sebagai ringkasan dari hadits ini, namun di dalam riwayat-riwayatnya 
disebutkan “Dasmaa”, yakni: yang semakna dengan “Dasamah” yang 
pengertiannya: Warnanya seperti warna lemak, padahal itu adalah minyak. 

23 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3535. 


— Musnad Imam Ahmad 


gai Aan eta .. Si 2 0. & - 
235 ag ME lo AO SAS Pp kata 
2631. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah berkata dari 


Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Nabi SAW menolaknya. £8! 


Pa PIA Aa eU Pn Ak ba aa AS 
Sikala Il 28 IE ARI ES cotab CAS YAN 
na PAN AKA Te Sec ES UI Tega a03 
Ia OST GB 2JB tere GA bl JB ala 3 aya 
D ciu Gan Nat ". fa gg ht 
deg de MI Lo ag Hn GAS) JL Selo Lah 
2632. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: @atadah memberitahuku, ia berkata, aku 
mendengar Musa bin Salamah berkata, “Aku tanyakan kepada Ibnu 
Abbas.” ja menuturkan, “Aku katakan, “Aku sedang berada di Makkah, 


bagaimana aku shalat?” ia menjawab, “Dua raka'at. —Itu— sunnah Abu 
Al Gasim SAW!,”2632 


Pe kata ve ia 


- ge Teng Loh. - A3 Ta 

Lola JB 353 13 ala Wi IYE OLS jg Kab YUYY 

4 NN P3 “ en Ai maen ae On Aa aNan LeN na aa TG 
FI PA of toe PP Aa 33 Gas :J6 
KRI AG 


Eta una Kana ORAMAEU metal 

JW Cijab Se Ha “le 
3g Ttg AN Ma it sy Pe adan 35 
ABE Lila HOL2 JB al Ga PAT VE Ga PPI 
2633. Bahz dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Oatadah. Affan 
berkata: ia berkata Gatadah menceritakan kepada kami, dari Jabir bin 
Zaid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW hendak dinikahkan dengan 
putri Hamzah, lalu beliau bersabda, “Ia putri saudara sesusuanku. Telah 
diharamkan karena faktor susuan apa yang diharamkan karena nasab 


2681 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
268? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1996. 


Musnad Imam Ahmad — EA | 


(garis keturunan)” Affan menyebutkan, “Dan ia itu tidak halal 
bagiku” 


18 8. 00... ia. AP ea 
SEL AAS OR Lp AMAN KP 535 Woles CAS YAA 


Ke Ih SE 1SE AE JP OX 16 3 Ya ala 1 

“du IG & tah Inda ale ah 

2634. Affan menceritakan kepada kami, Abdush-Shamad bin 

Kaisan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan 

kepada kami, dari Oatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Rabbku Yang Maha Suci lagi 
Maha Tinggi 


. 


Wb ep Uma GAS can KG LAS COLA GIS AYO 


01 La aa 


be PN CN PN NA PMN NA 1 Bei Ta ana re 
OP edan Sega Gg HB Ce Ol YP pia HA AS 
ABI IG Len Yk go die 


2635. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, Al Jajjaj menceritakan kepada kami, Al 
Hakam bin Utaibah menceritakan kepada kami, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melontar jumrah-jumrah ketika 
matahari tergelincir.”26?5 


2688 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2491. 

2684 Sanadnya shahih. Abdushshamat bin Kaisan, disebutkan di dalam At-Ta'jil 
(260): “Dari Hammad bin Salamah, dan darinya Affan. Ada catatan mengenai 
ini. Aku katakan, 'Aku kira yang pertama terjadi kekeliruan pada namanya'” 
Yang dimaksud adalah biografi sebelumnya, yaitu “Abdushshamad bin Hassan 
Al Marudzi” pelayannya Sufyan Ats-Tsauri, ia seorang perawi yang Isigah, 
termasuk guru Ahmad, meninggal pada tahun 211. Tidak jauh kemungkinan 
bahwa yang dimaksud adalah ia, yaitu yang termasuk pada angkatan Affan, 
namun lebih senior sedikit, Affan meninggal pada tahun 220. Hadits ini 
essensinya shahih, telah dikemukakan dengan isnad shahih pada no. 2580. 

2685 Sanadnya shahih. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad Al Abdi. Hadits ini 


— Musnad Imam Ahmad 


Gi Ht Up Ju SEL Eib Wup Eib .YATA 
Am mL na TAN MA AA 
II6 ah EA db Ion OA oi op Ga ola 


Kia IK Ip aki Jaa G9 wb jl Ulas ji Yat gal 
Aha 
2636. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Tsabit mengabarkan kepada kami, dari Abu 
Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah bersabda, 
“Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. ia 
mengenakan sepasang sendal yang terbuat dari api, sehingga dengan itu 
otaknya mendidih” 


2. bata aka aa SU Ana 
am PAS UR JB la Bi Ole UAS .YATV 

Aan BN II set Bian 38 yA GA IA sala yi 

Bea ea AA an Pa nata ANE gan 

ig da Jo ai OS IU 

2637. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 

kepada kami, ia berkata: Gatadah mengabarkan kepada kami, dari Musa 

bin Salamah: Bahwa ia menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang shalat di 

Bahtha' bila tidak sempat melaksanakan shalat bersama imam, Ibnu 


Abbas menjawab, “Dua raka'at. —Itu— sunnah Abu Al Oasim 
SAW.721 


merupakan pengulangan hadits no. 2231. 

2516 Sanadnya shahih. Tsabit adalah Ibnu Aslam Al Bustani, seorang tabi'in yang 
tsigah lagi amanah. ia bersahabat dengan Anas selama 40 tahun. Anas 
mengatakan, “Tsabit adalah salah satu kunci kebaikan.” ia mendengar Ibnu 
Umar dan Ibnu Az-Zubair. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al 
Kabir (4/2/159-160). Al Bunani (dengan dhammah pada huruf baa' dan tanpa 
tasydid pada huruf muun) adalah penisbatan kepada kabilah Bani Bunanah. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 77) dari Abu Bakar bin Abu 
Syaibah dari Affan. Lihat hadits no. 1789. 

2637 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2632. Musa bin 
Salamah (dengan fathah pada huruf siin), dalam naskah (z7) dicantumkan 


Musnad Imam Ahmad — 


06. ia. Ke - 


g 1 Kadi » - ag (lah Ga (DES Et NATA 


TA 


Bi aa db To DS APA Pe 2 


2638. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin 
Utaibah, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
menyembelih, kemudian bercukur. 


Jab ai Ea ai IA Ea Ole Eib rara 


ag ia Ke Jpn BIAR Ap 
pai 0 JB IS Oh A3 aah “3 Hata, 
in dad Josh ji LB Padi At Ii F3 Kila 
Ad 1 TE as, aja af gta -g sa Pr 
HOP JA 106 G3 GE Uh dab ea) Oa 
AS Bs ss Ap 4D) ANN ol ot Gaal Ap 
Iga Aang Siasat Ol G3 LA SJ P3 
Dara tawanan an yui 

BB UB oa kan BA PI yA 


2639. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya tiba dan telah dihinakan oleh demam Yatsrib. Lalu kaum 


“Maslamab”, itu keliru. 
2638 Sanadnya shahih. Lihat Tarikh Ibni Katsir (5: 189). 


— Musnad Imam Ahmad 


musyrikin berkata, “Telah datang kepada kalian kaum yang telah 
dilelahkan oleh demam.” Lalu Allah memberitahukan Nabi SAW tentang 
itu, maka beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk berlari kecil, 
sementara kaum musyrikin duduk-duduk di pinggiran hijir sambil 
memperhatikan mereka, lalu mereka (para sahabat) berlari kecil dan 
berjalan biasa di antara dua sudut (Ka'bah), lalu orang-orang musyrik 
berkata, “Mereka itu yang kalian nyatakan bahwa demam telah 
melelahkan mereka? Mereka ternyata lebih kuat daripada anu dan anu.” 
Mereka mengemukakan pandangan.” Ibnu Abbas melanjutkan, “Hal itu 
tidak menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka (para sahabat) 
untuk berlari kecil pada semua putaran, akan tetapi karena beliau kasihan 
terhadap mereka.” Dan aku telah mendengar Hammad menceritakannya 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, atau Abdulah bin Sa'id bin Jubair. 
Tidak ada keraguan darinya mengenai hal ini.” 


Pn PEN ANA 


IP Aa Cb oa Hj Ga OS Ab AA 

BI AS PA II yan Hi Ip YK 
Se Uh SS UU dat gp dah dia lo 
Bu P eja IS iL i 3 :J8 UI Ula 


26 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 359) dari Abu Ar-Rabi" 
Az-Zahrani dari Hammad bin Zaid. Lihat hadits no. 2029, 2077, 220 dan 2305. 
Ucapan Affan di bagian akhir: “Dan aku telah mendengar Hammad” dst. adalah 
keraguan darinya tentang apa yang didengar dari Hammad, apakah itu dari 
Ayyub dari Sa'id bin Jubair secara langsung, atau dari Ayyub dari Abdullah bin 
Sa'id dari ayahnya? Keraguan ini tidak masalah, karena ini merupakan 
pemindahan berita dari orang tsigah kepada orang tsigah juga. Karenanya, 
setelah itu ia mengatakan, “Tidak ada keraguan darinya mengenai ini.” Yakni 
bahwa itu adalah hadits Sa'id, tidak ada keraguan di dalamnya, baik Ayyub 
mendengarnya darinya atau dari anaknya, Abdullah. Keraguan ini dari Affan 
saja, sedangkan Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, gurunya Muslim, tidak ragu, ia 
meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair. 
Abdullah bin Sa'id bin Jubair adalah seorang perawi yang fsigah lagi amanah 
sebagaimana yang dikatakan oleh An-nasa'i dan yang diceritakan oleh At- 
Tirmidzi dari Ayyub, ia mengatakan, “Mereka menganggapnya lebih utama 
daripada ayahnya.” 


Musnad Imam Ahmad — IESI | 


GP Lai Inai OA IU gb AA HB as Uli 
Pan | Tg Ga da Lah Te gia png 2 35 


2640. Affan menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai” 
menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari 
Ammar maula Bani Hasyim, ia menuturkan, “Aku tanyakan kepada Ibnu 
Abbas, “Berapa usia Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia?” ia 
(Ibnu Abbas) berkata, “Aku tidak pernah melihat orang sepertimu di 
kaummu yang tidak mengetahui hal itu'' Aku berkata lagi, 
“Sesungguhnya aku telah menanyakan, tapi (informasinya) berbeda-beda, 
jadi aku ingin tahu pendapatmu tentang itu.' ia berkata lagi, “Engkau bisa 
menghitung?” aku berkata, “Ya.” Ia berkata lagi, “Hitunglah. Umur empat 
puluh tahun diangkat menjadi rasul, lima belas (tahun) tinggal di Makkah 
dalam kondisi aman dan khawatir, dan sepuluh tahun hijrah di 
Madinah'.”2640 


Pa 


-J5 S3 Ka Kh Ea Le Bis Ca EA YAA 


PA alay & 20... 


ge sa MNna Ida yA GA Can 
Ia da IA Inn Hb alih ah ala 
Sel IU ae Ta EH GAB gag 
MI CA 

2641. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib Jadebsaalan 


kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, ia 
berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW dan 


140 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tarikh (5: 
258-259) dari tempat ini, dan ia mengatakan, “Demikian juga yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Yazid bin Zurai' dan Syu'bah bin Al 
Hajjaj, keduanya dari Yunus bin Ubaid, dari Ammar, dari Ibnu Abbas, seperti 
itu.” Lihat hadits no. 2242 dan 2399. Lihat pula hadits no. 1846 dan hadits- 
hadits yang kami singgung di sana. Muhajiran, dicantumkan pada naskah (cJ: 
muharijah, kami menetapkan yang tercantum pada naskah (sj dan Ibnu Katsir. 


— Musuad Imam Ahmad 


para sahabatnya tiba pada pagi keempat dengan ber-ihlal (memulai ihram 
dengan niatnya) untuk haji, lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka 
agar menjadikannya sebagai umrah, kecuali bagi mereka yang membawa 
hewan kurban.” ia melanjutkan, “Maka gamis-gamis pun dikenakan, 
seruling pun dibunyikan, dan banyak wanita yang dinikahi.” 


den 395 Aa Ip On Bin US Eib AAN 


Il 3 ta Ru akh deh Io MO 


es Ob YAN aa UEA S5 Ih 3 


Era ot 


» 01 te.B. 
bi ya 35 ya BA AI 
2642. Affan menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir Abu 
Daud Ai Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Syihab menceritakan dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami, beliau bersabda: 
"Wahai manusia. telah diwajibkan haji atas kalian." Lalu Al Agra” bin 
Habis berdiri kemudian berkata, "Apakah setiap tahun wahai 
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seandainya aku katakan —ya—, niscaya 
wajib —setiap tahun—, dan bila itu diwajibkan (demikian), kalian tidak 
akan melakukannya dan tidak mampu melaksanakannya. Haji itu hanya 
sekali. Barangsiapa yang menambah, maka itu adalah tathawwu' 
(amalan sunnah)?” 


261 Sanadnya dha'if karena perawi yang haditsnya diriwayatkan Ayub tidak 
diketahui. Al Hafizh mengatakan di dalam At-Ta'jil (537), “Mungkin orang 
tersebut adalah Ikrimah.” Lihat hadits no. 2360. 

142 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2304 dengan 
isnad ini, namun dicantumkan di dalam kedua naskah aslinya “Ath-Thayalisi” 
menggantikan “A! Wasithi”, ini kesalahan yang nyata. Ath-Thayalisi adalah 
Sulaiman bin Daud, sedangkan Sulaiman Ibnu Katsir Al Abdi Al Wasithi tidak 
bernisbat Thayatisi. Kesalahan ini diyakini dari kesalahan penyalinan, 
kemungkinannya semacam Imam Ahmad tidak salah dalam hal ini, terutama 


Musnad Imam Ahmad — 


en Tere Ia 


DE lala Ga Kp EA bla Ha. Yttr 


TEA Po Ora Ae yA PPh dana Sg 
OI) daa Ipa OK Tj ut Ep AA JI 106 dah 
PK Dada ae » Gk 


2643. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Saad 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Sungguh Allah akan membangkitkan (menghidupkan) hajar (aswad) 
pada hari kiamat nanti, ia memiliki dua mata yang dapat melihat dan 
lisan yang dapat berbicara, ia bersaksi dengan benar bagi yang telah 
ber-istilam" padanya.” 


0... 


ap tot Ea yg LAN Tea ANA YAN Ten PUN DAN 
da Md ta IA Aa BeRAn 
GI Sop Fi Debat SA 3 Hah Ha Kar 
# & S ke ia al A3 Iin NE SO aya 1) Fa Kia 
Gta :JG (EAE La Ipa) 


3 Lo Bag JB JB ap Ga 
Te Ho A8 Ia Kalah 18 KA aja AA ig da 


dalam (menyebut) nama para gurunya. Makna hadits ini akan dikemukakan 

pada no. 2741 dari riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syarik dari Simak. 

Lihat pula hadits no. 2663. 

Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 

saja kepadanya. 

2843 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2215 dan 2398. 
Pada naskah (r) dicantumkan “yasyhadu bihi 'alaa man istalamahu', redaksi 
ini memerlukan penakwilan. Kami menetapkan redaksi yang tercamtum pada 
naskah (3!) karena sesuai dengan dua riwayat yang lalu. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pn Pan 
aga Aa ga 
2644. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau melihat kaum Yahudi 
berpuasa pada hari Asyura', lalu beliau bertanya, “Hari apa ini yang 
kalian berpuasa padanya?” Mereka menjawab, “Ini hari yang baik. Hari 
ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka.” Lalu Musa 
berpuasa padanya, Rasulullah SAW bersabda, “Aku lebih berhak 
terhadap Musa daripada kalian” Lalu Rasululiah SAW pun berpuasa 
—pada hari tersebut— dan memerintahkan untuk berpuasa.”24 


ogah 


Me L 5p again al YES GAS ce Eh Yate 
LI, ra tata KA Lay 1... 2 
BG pe Ma ar SO eren gal DP penah Da 
ah ya 
2645. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami: Hafalanku dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW melarang jual beli bayi binatang 


yang belum ada”? 


LL as. a02 Sta ia 
Ona 3 D3 Bi deh Cik OLS GAS YAA 


: : Kd ..X “. $ SME ANA 0 - Ge H 
AAS IG Klang Ala AI dl AN Ip Oi Ae ON gp ah 


264 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan 
Muslim) sebagaimana disebutkan di dalam 4/ Muntaga (2218). Lihat hadits no. 
2540. 

"Yakni menjual bayi binatang walaupun binatang itu belum bunting, tapi hanya 
berdasarkan perkiraan karena binatang tersebut betina, sehingga bisa bunting. 

248 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2145. Lihat 
pula hadits no. 394. 


Musnad Imam Ahmad — 


Op HB SEL YG 335 YG Sa AE an s 


2646. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al 
Musayyab, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Orang 
yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang 
memakan kembali muntahannya” @atadah berkata, “Yang aku tahu 
bahwa muntahan adalah haram.”?#6 


gag hee An 


Pnb 5 Das Tea near Wa colas as .yntv 


23 0... 


Lanang 2 DE 5 IE & JB cal 
dea ag di Ji dg li ha ai ja 


Ig die At Ie Inna Sat ja Ea AU 
H3 Aa HS an pa 

2647. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari 
ayahnya, ia berkata: Kami pernah mengatakan ketika masih kanak-kanak, 
“Orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti anjing 
muntah lalu memakan kembali muntahannya. Kami belum tahu bahwa 
Rasulullah SAW telah membuat perumpamaan dengan itu sampai Ibnu 
Abbas menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang 
yang mengambil kembali pemberiannya adalah laksana anjing yang 


muntah lalu memakan kembali muntahannya'” 


PK Ld Ea eny ES cotas CI YALA 


u ee EA Bg 


2446 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2622. 
247 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


IE HA 2th an CG 108 ta Oh J3 LA Ia 
Ye ag BB Oei IS BN IS Vla 
asik Pn MN PL MA IA aa 
ox ui Yo, ara Ip ap hang Jin Us IJB GP 
TANI 
2648. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa Nabi SAW ditanya ketika haji wada”, ia (seorang laki-laki) 
berkata, “Wahai Rasulullah, aku bercukur sebelum menyembelih?” 
Beliau berisyarat dengan tangannya sambil mengatakan, “Tidak apa- 
apa.” Seorang laki-laki (lainnya) berkata, “Wahai Rasulullah, aku 
menyembelih sebelum melontar (jumrah)?” Beliau berisyarat dengan 
tangannya sambil mengatakan, “Tidak apa-apa.” Saat itu, ketika beliau 
ditanya tentang mendahulukan dan mengakhirkan (suatu amalan haji), 
beliau hanya berisyarat dengan tangannya sambil mengatakan, “Tidak 
apa-apa.” 
aan YUL Tea 4 cat ia AE aa Ha: 
KS 1G (iya lo celah Gas colis Lam YUI 
1 Ka Sman ai ban ud 1 
HB LI UB MULIA AS PAI as 
PA Ba gn aan AN TU tp pa din AT . 
Bp AI IU AA MEA lo J5 O) JL CA 
Man eta ap ea 
2649. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Abu Jamrah mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Aku 
mencegah orang-orang dari Ibnu Abbas, lalu aku tertahan selama 
beberapa hari. Maka ia (Ibnu Abbas) bertanya, “Apa yang menahanmu?” 


Aku jawab, “Demam.” ia berkata lagi, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah bersabda, “Sesungguhnya demam itu dari uapnya Jahannam, maka 


168 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2421. 


Musnad Imam Ahmad — (ESA | 


dinginkanlah dengan air zamzam'.” 9 


Pe » 2... 
aan ja dok Up AN En dls Cab Yao: 

.. ng KA 13 p 2 - ae 2 ka . . (an 

MA 53 alah la Jo M Ig) HIS ME Pb 

be AT aa 

“5 Par Ai , 

2650. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 

menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 


Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang menggunakan ad- 
duba', al hantam dan al muzaffar "2 


dna Kemas ang IP En Ha Eh x101 

“J5 oral Dk fr An AS Ka Cahaa 1s 
An Sg leg aa no IG 
An ET IG da Aa Job 
dbs dbs (ati ix6 -0u Paru: Saat & :J6 0 


169 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (6: 238) secara ringkas 
dari jalur Abu Amir Al Agdi dari Hammam, ia mengatakan (dalam redaksinya): 
“maka dinginkanlah dengan air” atau “dengan air zamzam”, Hammam ragu. Al! 
Hafizh mengatakan di dalam A/ Fath (10: 147), “Hadits ini dijadikan patokan 
oleh orang yang berpendapat bahwa penyebutan air zamzam itu bukanlah 
ketentuannya karena keraguan perawinya. Di antara yang berpendapat 
demikian adalah Ibnul Gayyim, ia mengomentari, bahwa dalam riwayat Ahmad 
dari Affan dari Hammam disebutkan: “maka dinginkanlah dengan air zamzam” 
tanpa keraguan. (yang dimaksud Al Hafizh adalah riwayat ini). Demikian juga 
yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari riwayat 
Affan.” Abu Jamrah (dengan huruf jiim dan raa”) adalah Nashr bin Imran Adh- 
Dhab'i. 

“ Ad-duba': Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan 
sebagai wadah minuman. Af hantam: Wadah yang terbuat dari tanah 
bulu/rambut dan darah. 4! muzaffat: Yakni wadah yang dicat dengan ter. 

2580 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2607. 


ES | — Musnad Imam Ahmad 


£ PAN Hen 


Aa Lead, Te - an santa 
Ba ab aan da So Di 
2651. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah mengabarkan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan, 
“Ketika masih kanak-kanak, aku bermain-main bersama dengan anak- 
anak. Ketika menoleh, ternyata Nabiyuilah SAW datang di belakangku, 
lalu aku berkata, “Nabiyullah SAW tidak datang kecuali hanya 
kepadaku.” Lalu aku berlari hingga bersembunyi di balik pintu sebuah 
rumah. Aku tidak sadar sampai beliau meraihku, lalu beliau meraih 
pundakku, lalu menepukku, beliau berkata, “Pergilah. Panggillah 
Mu'awiyah kepadaku. ia (Mu'awiyah) adalah juru tulis beliau. Lalu aku 
pun beranjak, kemudian aku katakan (kepada Mu'awiyah), “Penuhilah 
(panggilan) Nabiyullah SAW, beliau sedang ada perlu',”2581 


Ap ANA Yayat PP yi Gia (OLS Hi Yo 
Sala da Se BIA PA Ag Pb 
aa JA en aah ap ta Ea Yaa 
PES bah GA) Kata Sab SA 
Aa Ia alah de IN IA Wo Bd 
Je 
2652. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada karni, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, 


dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Rasulullah SAW keluar dari Madinah 
menuju Makkah. Beliau berpuasa hingga mencapai Usfan, lalu beliau 


2681 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2150. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim secara ringkas (2: 288), di dalamnya ada 
tambahan: “(Semoga) Allah tidak mengenyangkan perutnya.” Abu Hamzah 
(dengan huruf haa” dan zaay) adalah Imran bin Abu “Atha". 


Musnad Imam Ahmad — EZ | 


meminta air, kemudian mengangkatnya ke tangan beliau agar terlihat 
oleh orang-orang, lalu beliau berbuka hingga sampai di Makkah. Saat itu 
pada bulan Ramadhan.” Ibnu Abbas juga berkata, “Rasulullah SAW telah 
berpuasa lalu berbuka. Barangsiapa yang mau boleh berpuasa, dan 
barangsiapa yang mau boleh berbuka.”?”?2 


SI ogah HL IS ARA CAD Wih BAL Nor 
sa aa Ai Bia Wae al aa 3 YP ah 
ae Pan PPN AN NG &3 
Ja Jang Gilas j0) log APA oala dl dya) 
2653. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Amr mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku 
mendengar Yahya bin Al Jazar dari Ibnu Abbas, ia tidak mendengarnya 
darinya (Ibnu Abbas): Bahwa seekor anak kambing hendak melintas di 


hadapan Rasulullah SAW yang sedang shalat, lalu beliau 
mencegahnya. 


2682 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2:290) dari Musaddad 
dari Abu Awanah. Al Mundziri mengatakan,”Dikeluarkan juga oleh Al 
Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i.” Hadits ini akan dikemukakan lagi pada no. 
2996. Lihat juga hadits no. 2057, 2392 dan 3089. 

Sanadnya mungathi” (terputus) karena adanya pernyataan bahwa Yahya bin Al 
Jazar tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas. Dalam biografinya yang 
dikemukakan di dalam 4t-Tahdzib (11: 192) disebutkan: “Ibnu Abi Khaitsamah 
mengatakan, “Dia tidak mendengar dari Ibnu Abbas.” Demikian yang aku lihat 
dengan tulisan yang tercoret-coret. Mengenai hal ini ada catatan, karena itu 
adalah mengenai hadits tertentu, yaitu haditsnya dari Ibnu Abbas: “Bahwa Nabi 
SAW sedang shalat, lalu anak kambingku melintas di hadapannya" al hadits. 
Sedangkan Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkannya dari Affan, dari Syu'bah, 
dari Amr bin Murrah, darinya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “tapi aku tidak 
mendengar itu darinya', ini terdapat di dalam kitab Abu Daud dari Sulaiman 
bin Harb dan yang lainnya dari Syu'bah, dari Amr Ibnu Yahya, dari Ibnu 
Abbas, namun dalam redaksinya tidak dicantumkan “aku tidak mendengar itu 
darinya”. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaitsamah.” Lihat juga hadits 
no. 2095, 2258 dan 2295. Lihat pula hadits no. 1891, 1965, 2175, 2222 dan 
2376. 


(20) — Musnad Imam Ahmad 


on 29 - Te sana 


DP VA dala HES Eis HE Ui ynot 


1... 


Tag ada hn Jo ana Si KA Oi ot oi Uilag 3 
3S Ga aa in Ba SA Baal ya ae aU -Ju 


0023. Ta 


an en aon ya Bea 


2654. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari 
Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak seorang pun dari anak keturunan Adam kecuai telah melakukan 
kesalahan atau hendak melakukan kesalahan, selain Yahya bin Zakariya. 
Dan tidaklah layak seseorang mengatakan, “Aku lebih baik daripada 
Yunus bin Matta',”?5 


yaa DH Ie VAN SES Cb Ole Eh .N1o0 


4 2. hee Pt ananar Urat & 1. U.. 0. 
Ale eko AN Sya) Veler 1JE te eP uji GP Olga oi Uitaya 
. . an “ 2 a 2 , and 
Tah ALAN Ii 3 Ia ja Wah BACA Rao) la 
KAA SKA Ela 1IG) kta 


2655. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW tiba dengan 
membonceng Usamah, lalu kami memberinya minum dari rendaman sari 
buah ini, —yakni sari buah untuk pemberian minum—, lalu beliau 
minum darinya dan bersabda, “Kalian telah berbuat baik. Begitulah. 
Maka silakan dilakukan'”?55 


2584 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2294 dengan 
isnad-nya. Lihat pula hadits no. 2298. 
2688 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2207. 


Musnad Imam Ahmad — Gaj 


Pena 


IS RX 2 BB 12 Ka Eis Ole Elb yno1 


Sab Saja) 2D Ab Io Ki Ka aa Dia 
He Pa sel pa aa Aa ae 
ai Sub ul ad ui 136 SI ane 


ea de 

2656. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, dari Gatadah, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku shalat di 
belakang seorang syaikh di Makkah, ia bertakbir dalam shalat Zhuhur 
sebanyak dua puluh dua kali, lalu aku menemui Ibnu Abbas, kemudian 
aku katakan, “Sesungguhnya aku telah shalat di belakang seorang syaikh 
yang dungu! ia bertakbir dalam shalat Zhuhur sebanyak dua puluh dua 
kali? Ibnu Abbas berkata, Semoga kau kehilangan ibumu! Itu adalah 
sunnah Abu Al Gasim SAW'”56 


hah non 02 022 


HB Wib OR Gis dus Eib .ynov 
Will Oa Sa IA Nett ala yh 


OX aa era Pai 

SIN Uu got sa 

2657. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib bin Khalid 

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada 

kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, 

“Sampaikan faraidh (harta warisan) kepada ahli warisnya (yang 

berhak), adapun sisanya maka untuk kerabat laki-laki yang paling 
berhak.”267 


2656 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1886. Lihat 
pula hadits no. 2257. 

2687 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan 
Muslim) sebagaimana disebutkan di dalam A/ Muntaga (3299). 


— Musnad Imam Ahmad 


Oli J8 Jis sana At ag Jul otay Tiga) Y1SA 
seat Ina Jo Kah sie mela die Io & Arap 
y, Pe SB s3 ag al Pn ag Pagi 
HAN Y, an SG 
2658. Dan, dengan isnad ini (Abdullah bin Ahmad berkata,) 
Demikian yang dikatakan ayahku: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang: Dahi, lalu 
seraya tangannya menunjuk pada hidungnya, kedua tangan, kedua lutut 


dan ujung-ujung kaki, dan agar kita tidak merapatkan pakaian serta 
tidak pula rambut”?58 


4 gi Jus aa op Atas) J8 SY Kita) 101 
Ita, Spa ash Jah, P2 Sa ag dis At Lo MI, 
2659. Dan, dengan isnad ini, (Abdullah bin Ahmad) berkata: 


Demikian yang dikatakan ayahku: Bahwa Rasulullah SAW berbekam 
dan memberi upah kepada si tukang bekam serta menambahi.2””? 


pemakan et ah aka ta daa 
pa Uda claadi OLI Usa sulap saos YAI, 


Pj 
de So MJ J5 IE AP gi PKP AS 


2660. Affan menceritakan kepada kami, Aban Al Athar 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada 
kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 


2688 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2596. 
2689 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2337. 


Musnad Imam Ahmad — 


bersabda, “Budak mukatab dibayar diyatnya untuk bagian yang telah 
dimerdekakan senilai orang merdeka, sedangkan —bagian— yang masih 
berstatus budak senilai budak 0 


202. Pra Bon he or 2 ah 


aa Mp pr MAH (adan G3 Gymmon Udan AYU 
SIB AE AP Ke LS 3 BA BA LA 
Ja Tag Aa Hn WA oa orang OS ata, 5 


IM Ig ad UB IS ad alay at Jab ab ji, aa 
BR Ya AAN IT Aa oi AS 2 gl de Jo 


Ah Ss Ha yha Ip lb ep 


2661. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Jarir bin 
Hazim menceritakan kepada kami, dari Muhammad —yakni Ibnu 
Ishag—, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Di 
madinah ada dua orang yang biasa menggali kuburan. (Yaitu) Abu 
Ubaidah bin Al Jarrah, ia biasa menggali kuburan untuk penduduk 
Makkah, dan Abu Thalhah, ia biasa menggali kuburan untuk kaum 
Anshar dan membuatkan liang lahad untuk mereka.” Ia berkata, “Ketika 
Rasulullah SAW meninggal, Al Abbas mengutus dua orang untuk 
memanggil kedua orang tersebut, latu berkata, “Ya Allah, berilah pilihan 
untuk Nabi-Mu.” Ternyata mereka menemukan Abu Thalhah namun 
tidak menemukan Abu Ubaidah. Lalu digalikanlah kuburan dan tiang 
lahad untuk beliau.”26! 


260 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2356. 
“Yuudaa” tertulis pada naskah Ir) dengan huruf hamzah di atas wawu. 
“Ragga” tertulis pada naskah IrJ: “aragga”, keduanya salah, kami 
membetulkannya dari naskah (5). 

261 Sanadnya dh'aif (lemah) karena kelemahan Al Husain bin Abdullah. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2357. 


— Musnad Imam Ahmad 


—a- am. 


PS S 3 5 PE eps KA 
ing de Se & Ipa Dita 26 ana AP ai 


Son yag dal Latah 


2662. Husain menceritakan kepada kami, Abu Waki' menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku ke belakang Rasulullah SAW, lalu aku melihat putihnya 
ketiak beliau saat sedang sujud.”65? 


Pa 


P Ie 3 Da Es CA saSI Aa BIS yan 


da Hb ag APA To Ap aa jp Ke 
KN TA sali I ah 


2663. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap muslim berkewajiban 
melaksanakan haji. Seandainya aku katakan setiap tahun, niscaya itu 
—wajib setiap tahun—.”“8 


BA ani Ae GAS aa ah Gas YA 
Je op -J6 PE Pnb Es ot 
Ka PA SB KA aa an daa 


PE INA SANA Aan 0 z0. 


J6 KA GS SA OS DA SARA ah ME 


282 Sanadnya shahih. Abu Waki" adalah Al Jarah bin Malih Ar-Rw'asi, tentang ke- 
#sigah-annya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 650. At-Tamimi 
adalah Arbadah, tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada keterangan 
hadits no. 2125. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2405. 

2663 Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 2642 dan 2741. 


Musnad Imam Ahmad — 


An ata 


2664. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul 
Wahid, yakni Ibnu Ziyad, menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bertamattu' —dalam melaksanakan haji— hingga beliau wafat, 
demikian juga Abu Bakar sampai wafat, Umar sampai wafat dan Utsman 
sampai wafat. Adapun yang pertama kali melarangnya adalah 
Mu'awiyah.” Ibnu Abbas mengatakan, “Aku merasa heran terhadapnya, 
ia telah menceritakan kepadaku bahwa ia memendekkan (rambut) dengan 
anak panah bermata lebar (berdasarkan keterangan dari) Rasulullah SAW.” 


an ae s0 ii Cile 2. 


Span SD ES Aa pb 0 
Mi Perangi AAN A3 Gan yaa. Aan Ab an eat Salt daa 
Ai Jp) OS :JU PE PP oleh ab or dak PN 


A3 dani alga da uk gs de 
Kpab JS Ce IA taat gia BE ae) 
In ae IE Ole BEN dah SN Pd ale SL 

A Opa Kikan fp BUY ANN OP Ag Ciodltah 


2665. Yunus bin Hujain menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, 


24 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Al Hafizh Ibnu Katsir di 
dalam Ar-Tarikh (5: 124) mengatakan tentang hadits Aisyah: “Rasulullah SAW 
bertarnattu? dengan (memasukkan) umrah ke dalam haji”: “Jika yang dimaksud 
dengan itu adalah tamattu' yang khusus, yaitu yang menjadi halal darinya 
setelah sa'i, maka itu bukanlah yang demikian, karena konotasi hadits 
membantahnya, kemudian tentang umrah yang menyertai hajinya AS yang 
dibantahnya, bila yang dimaksud adalah tamattu” umum, maka termasuk giran 
di dalamnya, itulah yang dimaksud.” ia juga mengatakan (5: 126), “Mayoritas 
salaf menyebut mut'ah untuk giran.” Lihat hadits no. 2090, 2115, 2158, 2211, 
2223, 2274, 2248, 2360, 2451, 2513, 2539 dan 2641. 


— Musnad Imam Ahmad 


dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW mengajari kami tasyahhud sebagaimana mengajari 
kami Al Our'an, beliau mengucapkan, “Artahiyaatul mubaarakaatush 
shalawaatuth thayyibaatu lillaah. Assalaamu 'alaika' (Segala 
penghormatan, keberkahan, doa-doa dan ucapan-ucapan yang baik 
adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu)” 
Hujain menyebutkan (dalam redaksinya): “Salaamun 'alaika ayyuhan 
nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaamun 'alainaa wa 'alaa 
“ibaadillaahish shaalihiin. Wa asyhadu allaa ilaaha illallaah, wa anna 
muhammadar rasuulullaah” (Semoga keselamatan, rahmat dan berkah 
Allah dilimpahkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad). Semoga 
keselamatan dilimpahkan kepada kami dan juga kepada para hamba 
yang shalih. Aku besaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hag selain 
Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah)?” 


ha 


Beban AA neraka 9 
detabe na HD AP PL EN dab 
Ainan Tatan at Ml Oa Apa 9 Ma . 
HN al Se So Ipa Il aaa Gi PT 
| 
(Pe 
2666. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berbekam ketika beliau sedang 
ihram. 


2668 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah 
(743) yang kami tahgig, dari orang tsigah, yaitu Yahya bin Hassan, dari Al- 
Laits bin Sa'd. Asy-Syafi'i mengatakan (hal. 63) tentang perbedaan hadits, 
“Kami berpendapat dengan tasyahhud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
karena itu adalah yang paling lengkap, dan di dalamnya ada tambahan 'a/ 
mubaarakaatu” terhadap sebagian lainnya.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
para penyusun kitab hadits yang enam selain Al Bukhari. Lihat 4! Muntaga 
(998-1003). 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2589. Lihat 
juga hadits no. 2785. 


Musnad Imam Ahmad — (367) 


SO aga Kajanaa de LA Aa Pen 
Kejah AN XP DA 13 AN ES ea CAH NAVY 


Bts ra Jat Ta IP AE IA OS 1JS Ea ad 6 
ae 3 HE WS dah de Ie MS Udi 


MB ARE ta IUP BI Sip 2 3 1, aa) 


aa M3 Ui G3 bud ah 
AI 


2667. Yunus menceritakan kepada kami, Al Bara', yakni Ibnu 
Abdullah Al ghanawi, menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, ia 
berkata: “Ibnu Abbas sedang di atas mimbar penduduk Bashrah, lalu aku 
mendengarnya mengatakan, “Sesungguhnya Nabiyullah SAW memohon 
perlindungan (kepada Allah) di akhir shalatnya dari empat hal: “A 'uudzu 
billaahi min 'adzaabil gabri, wa a'uudzu billaahi min adzaabin-naari, 
wa a'uudzu billaahi minal fitan, maa zhahara minhaa wa maa bathana, 
wa a'uudzu billaahi min fitnatil a'waril kadzdzab' (Aku berlindung 
kepada Allah dari siksa kubur. Aku berlindung kepada Allah dari siksa 
neraka. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, baik yang 
tampak maupun yang tidak tampak. Dan aku berlindung kepada Allah 
dari fimah si buta sebelah nan pendusta)” 9! 


26! Sanadnya shahih. Al Bara" bin Abdullah bin Yazid Al Ghanawi Al Bashari Al 
@adhi kadang dinisbatkan kepada kakeknya, karena itulah terjadinya simpang- 
siur pendapat mereka mengenainya. An-Nasa'i mencantumkannya di dalam 
Adh-Dhu'afa' (6: dua riwayat), An-Nasa'i mengatakan, “Bara' bin Yazid Al 
ghanawi, meriwayatkan dari Abu Nadhrah, ia dha'if” Kemudian mengatakan, 
“Bara' bin Abdulah bin Yazid, meriwayatkan dari Abdullah bin Syagig, tidak 
demikian, Bashari.” Dalam membedakan keduanya ini diikuti oleh Ibnu Adi, 
Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ahmad mengatakan, “Sa'id, yakni Ibnu Abi 
'Arubah, mendengar dari syaikh yang dha'f itu, (yakni) Al Bara" bin Abdullah 
Al Ghanawi.” Yang lainnya juga telah membicarakannya. Adapun Al Bukhari 
telah memastikan bahwa itu adalah perawi yang sama (satu perawi), ia 
mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (V2/ 119-120): “Al Bara” bin 
Yazid Al Abid Al Ghanawi”, A! Bukhari menyebutkan bahwa ia “dianggap 
termasuk orang-orang Bashrah”, kemudian Al Bukhari meriwayatkan hadits ini 
secara mu'allag: “Muslim dan Sa'id bin Sulaiman mengatakan: Al Bara" bin 
Yazid menceritakan kepada kami, ia mengatakan: Abu Nadhrah menceritakan 


— Musnad Imam Ahmad 


— ap 


pa aan 


Hide MA A3 335 ES Mia BA NAN 


Agan Aa Ne TER KN UE naa da TA 
BE EA Io aah be IE pke gal Ss 


", NA & Ea ara PNG TPA PETAA 2 Na &: g 

ari Bpaya BL AJE MB LO) IU ebjas aa 

P An Ona nan Mana 

Da Ea Jet ats Jail ala Le elo SI Sya Jis 
P 2 : £ aa PI ta 2 , &. . 7, -73 0. 

ryan Op ia (Ap 3 Kol Gea iabU) ap 
- r Ny: Da at 


. 
- otw. 


2668. Yunus menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Al Furat 
menceritakan kepada kami, dari Ilba', dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW membuat empat garis di atas tanah Beliau 
bersabda, “Tahukah kalian, apa ini”, mereka menjawab, “Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Rasulullah SAW pun bersabda, 
“Wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti 
Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Asiah binti Muzahim istri 


Fir'aun, dan Maryam putri Imran' 28 


——— —— —  —————— --— 


kepada kami, dari Ibnu Abbas” al hadits. Setelah itu Al Bukhari mengatakan, 
“Ishag mengatakan kepadaku: Ibnu Syumail menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Al Bara" Abu Yazid Al Ghanawi menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Abu Nadhrah menceritakan kepada kami, riwayat ini.” Abu 
Ny'aim mengatakan: Al Bara' bin Abdullah Al Ghanawi Al @adhi Al Bashari 
menceritakan kepada kami. Ahmad mengatakan, “Al Bara" Ibnu Abdillah Al 
Ghanawi lebih aku sukai daripada Ugbah Al Ashamm.” Demikian juga yang 
dikemukakan di dalam At-Tahdzib (7: 244) pada biografi Ugbah: “Abdullah bin 
Ahmad mengatakan, “Ayahku ditanya tentang Ugbah, yakni Al Ashamm?, ia 
menjawab, "Al Bara" Al Ghanawi lebih aku sukai daripadanya'” Tentang Al 
Bara" ini, Al Bukhari tidak menyebutkan cacat padanya, bahkan ia 
menyebutkan ungkapan Ahmad, kemudian Al Bukahri tidak mencantumkannya 
di dalam Adh-Dhu'afa'. Jadi menurutnya Al Bara' adalah isigah atau magbul 
(riwayatnya bisa diterima). Demikian pula pendapat kami. Lihat hadits no. 
2168 dan 2343. 

Sanadnya shahih. Ilba' adalah Ibnu Ahmar Al Yasykuri. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (9: 223), penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani. Para perawinya 
adalah para perawi shahih.” 


Musnad Imam Ahmad — 


Pee aa AAN X1 


org 8 ea 


& dan Okay Aa Pi Ten ane cara 


Wapka aa SA og Sm On gl da aa 
sad In aa cabang Duka tas wal A Se 
Of dar, BU Gala HE SN) di IS Lt IN Hata 


Lgi 


AS ka Waka Jaa arm bh 
la S5 ega Bas Jd Dyas Ide aa S, 


0... 


Ibadah ti SI Tas) 


2669. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, dari Gais bin Al Hajjaj, dari Hanasy Ash-Shan'ani, dari 
Abdullah bin Abbas, bahwa ia menceritakan kepadanya: Bahwa pada 
suatu hari ia menunggang di belakang Rasululaih SAW (dibonceng), lalu 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Nak, aku akan mengajarkan 
kepadaku beberapa kalimat: Jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. 
Jagalah Allah niscaya engkau mendapati-Nya di hadapanmu. Jika 
engkau meminta maka mintalah kepada Allah. dan jika engkau memohon 
pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, 
seandainya umat ini bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu, 
niscaya mereka tidak dapat memberi manfaat kepadaku kecuali dengan 
sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Dan, seandainya mereka 
bersatu-padu untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak dapat 
mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan 
padamu. Golam (pencatat takdir) telah diangkat, dan lembaran- 
lembaran telah kering.” 


269 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Sa'd, Gais bin Al Hajjaj Al Kala'i adalah 
seorang perawi yang fsigah. Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Ats- 
Tsigat. Yonu Yunus mengatakan, “Dia adalah seorang yang shalih.” Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam A! Kabir (4/1/155), namun di dalam kitab 
hadits yang enam tidak terdapat haditsnya selain hadits ini yang dicantumkan 
oleh At-Tirmidzi, yaitu hadits ke-19 dari Al Arba'in An-Nawawiyah. An- 


KI | — Musnad Imam Ahmad 


ara Pb Kasi Lg cg 0 Eis can AE .yav. 


PagA 2... 


f 1 Pa 53 Ba ma Me 
Hua at, S1 Jaa Ol Sat ga GP Al 
Jasa Ge Ea 


2670. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, (IbnuJ Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berbekam, dan beliau memberi 


pembekam upahnya dan memberi lebih.27 


3 18 gi EA 2G el 5 ME aNa BSA) 
Pa anna. BA ana dn asnla 
Ia SAN IP Heh dp So SAE Ie US 
BB P3 yh Aa 
2671. Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Ayahku menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Nabi SAW melarang minum dari (mulut) tempat 
penyimpanan air (secara langsung), (makan) mujatstsamah dan (minum) 


susu jallalah (binatang pemakan kotoran)?” 


Nawawi mengatakan, “Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, 
“Hadits hasan shahih'" Ibnu Rajab mengatakan di dalam Jami' Al “Ulum wa Al 
Hikam (332), “Imam Ahmad mengeluarkannya dair hadits Hanasy Ash- 
Shan'ani disetai dua isnad lainnya yang terputus, dan tidak ada kelebihan yang 
satu dari yang lainnya.” Tampaknya Al Hafizh Ibnu Rajab tidak melihatnya di 
dalam 4! Musnad kecuali isnad yang disinggungnya itu. Hadits ini akan 
dikemukakan lagi pada no. 2804, namun Imam Ahmad meriwayatkannya dua 
kali dengan dua isnad yang shahih dari jalur Hanasy, dapat dibedakan 
lafazhnya yang tidak bercampur dengan isnad yang terputus. Kedua hadits 
tersebut adalah hadits ini dan hadits no. 2763. 

Sanadnya shahih. Abu Sa'id adalah maula Bani Hasyim. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2659. Ibnu Thawus adalah Abdullah. Kata (ibnu) 
terhapus (rontok) dari naskah (x-J, pembetulan ini dari naskah (41. 

Yaitu binatang diberdirikan (diikat atau dikurung) kemudian dipanah untuk 
dibunuh. 

Sanadnya shahih. Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastawa'i adalah seorang perawi 
yang tsigah lagi amanah, termasuk gurunya Ahmad. Orang yang 


2670 


Musnad Imam Ahmad — (Ez | 


SA : J6 TAP aa HAN Ci NAVY 
Bp sean la Jo AI JS Io MEA an Asta 


AS agak Gia Pena aa Ah 
It Koh En US IR BAE GAS Tan AD | 


@£ 


dah at Op dai Ji Alan Yg la 


2672. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ia berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seseorang 
di antara kalian memakan makanan, maka janganlah ia mengelap 
tangannya sehingga menjilatnya atau dijilatkan'” Abu Az-Zubair 
mengatakan: Aku mendengar Jabir Ibnu Abdillah mengatakan itu: Aku 
mendengarnya dari Nabi SAW, “Dan, tidak mengangkat piring sehingga 
menjilatnya atau dijilatkan. Karena sesungguhnya bagian akhir makanan 
mengandung berkah”? 


Ht id HI eng Bai FS ES KT 
Pe 


B0 Jp 3 ea GA PR pa ah 


membicarakannya tidak ada arahnya. Al Bukhari mencantumkannya di dalam 
Al Kabir (4/1/366), dan para penyusun kitab hadits yang enam telah 
mengeluarkan riwayatnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2161. 

21 Kedua isnadnya shahih. Sebenarnya ini adalah dua hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Juraij, yaitu dari “Atha' dari Ibnu Abbas, dan dari Abu Az-Zubair 
dari Jabir. Hadits Ibnu Abbas merupakan pengulangan hadits no. 1924, dan 
hadits Jabir akan dikemukakan yang seperti itu di dalam musnadnya pada no. 
14270. Lihat Al Muntaga (4690). Ash-Shahfah (dengan fathah pada huruf 
shaad dan sukun pada huruf haa), adalah wadah, semacam nampan atau serupa 
itu. Pada naskah (71 dicantumkan “ash-shahiifah”, ini keliru, yang benar 
adalah yang dicantumkan pada naskah (4). 


IKA | — Musnad Imam Ahmad 


- 


In aco tor on bee are NG 
TB PP HA OS ah Ie dl 
2673. Hasan, yakni Ibnu Musa, menceritakan kepada kami, Ibnu 
Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 
melaksanakan shalat kusuf bersama Rasulullah SAW. Saat itu, aku tidak 
mendengar satu huruf Al Our'an pun dari beliau.”2973 


NA. Pn 
al 


BA ega ab ada X3 Urat asu Ie Es ran 

tahu “JB PEP PER sa doi uh pa 

Nana SAS So Ah dia Jo le 
Mat 


2674. Ali bin Ishag menceritakan kepada kami, Abdullah 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada 
kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku melaksanakan shalat khusuf di belakang Nabi SAW. Saat 
itu, aku tidak mendengar satu huruf pun dari beliau.”?74 


St ab up gg IS dpl Gis .y1ve 


129 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 
20T), penulisnya menyandarkannya juga kepada Abu Ya'la dan Ath-Thabrani 
di dalam Al Ausarh, dan seperti biasanya ia menilainya cacat karena Ibnu 
Lahi'ah, ia juga menyebutkan, bahwa ada sebuah hadits Ibnu Abbas di dalam 
Ash-Shahih yang tidak mencantumkan ungkapan: “aku tidak mendengar satu 
huruf pun dari beliau'. Kemungkinannya, bahwa posisi Ibnu Abbas jauh di 
belakang shaf, karena saat itu ia masih kanak-kanak, sehingga (karena begitu) 
ia tidak mendengar bacaan. Karena mengenai riwayat ini telah dinyatakan 
adanya bacaan, sebagaimana yang telah dikemukakan pada keterangan hadits 
no. 1864. Juga telah diriwayatkan secara pasti mengenai nyaringnya bacaan 
beliau dalam shalat tersebut dari hadits Aisyah yang disebutkan di dalam 4sh- 
Shahihain dan yang lainnya. Lihat 4! Muntaga (1732 dan 1733). 

254 Sanadnya shahih. Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Hadits ini merupakan 
pengutangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — (35 


Kg AS ae EN LE DA Tata sa BA TA 
BI Ko B8 Ipa) JB IE AS il yA ai Anal 3 ea 
Kera Ta LAS UIN UN J3 sai WA ng ale 


an ya san aa 

2675. (Hasan) menceritakan kepada kami, Abu Awanah Al 
Wadhdhah fmenceritakan kepada kami,) dari Abdul A'la Ats-Tsa”labi, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Hati-hatilah menyampaikan hadits dariku selain yang kalian 
ketahui. Karena sesungguhnya barangsiapa berdusta atas namaku, 
hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari neraka" 21 


Bb bp ip Ana Ea dab Gi YAA 
PI -J6 Pasi Para Se S 35 am SIB aa 
IBI gag obb S5 Lang Yus NEK 


A3 
Aa Aa ngan ole Ikact 0 EN AN UT AN TN 
Ale IN Ito Iga) TP Sh NAN erbi SA 
Bp He Ela 
“ag 
2676. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan 
kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika Rasulullah SAW hampir meninggal dunia, beliau bersabda, 
“Berilah aku (tulang) bahu, aku akan menuliskan suatu pesan di 
dalamnya sehingga tidak ada dua orang di antara kalian yang berselisih 
setelah ketiadaanku'” Selanjutnya ia berkata, “Lalu orang-orang mulai 


perdebatan, maka seorang wanita berkata, “Celaka kalian. Rasulullah 
SAW masih hidup (kalian sudah begituy'.”" 


2615 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma'" Az-Zawaid (1: 146-147), penulisnya 
menyandarkannya kepada Ath-Thabrani di dalam Al Kabir saja, dan ia 
menilainya cacat karena Abdul A”la. Lihat hadits no. 1413, 1428 dan 2976. 

2616 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Lihat hadits no. 1935, 2992 
dan 3111. 


IE | — Musnad Imam Ahmad 


Kah AN Aa Ea den EA jab CAK NW 
AD aa ec LE OX ae 0... 
AP AI Ie Jp JB 2JB pat Gl Oi ML AE Ap 
. na Ai ata maki 2 aan 
AE UN sis GUI II IA HO idle 
2677. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Hubairah menceritakan kepada 
kami, dari Hanasy bin Abdullah, bahwa Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesunguhnya di dalam kencing unta dan susunya 
terdapat obat bagi penyakit di dalam perut mereka” 21 


23) (UYA Kon Ab 22 Ah. 
Eu up alih Mt Up ana BIS epiya GAS NAVA 


Ina JIE ARA AP HA ah 1 Egi OKI 


2 2... 2 9 Pe » 

KA Tale HP SAB NA il ME elo 
Padang 0. Rea tga Mena rat s. 3 5x. at sh, aa 
5 NN AN Yaa 3 Jaa Poly MAA 3 lagela 
2678. Suraij menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan 
kepada kami, Khalid Al Hadzdza' mengabarkan kepada kami, dari 
Barakah Ibnu Al Uryan Al Mujasyi'i, ia berkata: Aku mendengar Ibnu 
Abbas menceritakan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Semoga 
Allah melaknat kaum yahudi. Telah diharamkan lemak atas mereka, 
namun mereka menjualnya dan memakan harganya (hasil penjualannya). 


Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, apabila mengharamkan 
memakan sesuatu, berarti mengharamkan juga harganya (hasil 


BG 


2677 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 88), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Di 
dalam sanad-nya terdapat Ibnu Lahi'ah. Haditsnya hasan namun ada 
kelemahan padanya. Adapun para perawinya lainnya adalah para perawi 
tsigah” At-Tirmidzi (4: 159) juga telah menyinggungnya dan pensyarahnya 
menyandarkannya kepada Ibnu Al Mundzir saja. Ad:-Dzaribah (dengan fathah 
pada huruf dzaal dan kasrah pada huruf raa') dari karab adz-dzarab (dengan 
Jathah pada kedua huruf (pertamanyal), yaitu penyakit yang menyerang 
pencernaan (lambung) sehingga tidak dapat mencerna makanan dan 
mengakibatkan kerusakan karena tidak terkontrol. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


penjualannya) 757" 


da MA ap Iala YEL BIS ja 35 .yava 
P3 n “. , gn Len al UI Li 8. 
KE Ko Mp Ie gia HS IE ME ol Lea 

LE KALA nu Gee Pie 
onta ja Brad Kal PPPA AS seen Jr) one) teka 


Kls 3 PA LA AG ed 
die Jo DN CA IS ani Ja Sat OS Mt 
Pai Pa ag is ag ar ti Arun ia Ih 
Ke Oa ya aa Date DS Ya Un YR) Bs 0S 


Pan PN ana PE NG . s .... 
BS D6 J6 ea Aa 2G AN Ke UAS, Jah 1g de Ai 

ega Tag Sae ba 2. . 
Pra sean SU Ag PP 
2679. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, bahwa Ibnu 
Abbas berkata, “Aku dan ayahku ke tempat Rasulullah SAW, di sana ada 
seorang laki-laki yang tengah berbicara dengannya, tampaknya beliau 
berpaling dari ayahku, maka kami pun keluar dari tempat beliau, lalu 
ayahku berkata kepadaku, “Anakku, tidakkah engkau melihat putra 
pamanmu itu seperti berpaling dariku?” Aku jawab, “Ayah. Beliau sedang 
menerima seseorang yang tengah berbicara dengannya.? Lalu kami 
kembali kepada Nabi SAW, lalu ayahku berkata, “Wahai Rasulullah. Aku 
katakan kepada Abdullah demikian dan demikian, lalu ia memberitahuku 
bahwa ada seorang laki-laki yang tengah berbicara denganmu. Apakah 
sekarang ada seseorang bersamamu?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Apakah engkau melihatnya wahai Abdullah? Aku jawab, “Ya.” Beliau 
bersabda, “Sesungguhnya itu adalah Jibril. Dialah yang telah 


menyibukkanku sehingga aku tidak memperhatikanmu'.”?9? 


278 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2221. 
29 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 


Ea | — Musnad Imam Ahmad 


» 


de ren pa YA Ea AS EK NU, 
NA Pn DX. 2.3 Ma TOR 
Kan (aa ala A3 Io Ion Ol tep ol 


05 Pa ana 22 ro 


MAU Bra paha HA ea dio 


2680. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW tinggal di Makkah selama lima belas 
tahun. Selama delapan atau tujuh tahun beliau melihat sinar dan 
mendengar suara. Dan, selama delapan atau tujuh —tahun— diturunkan 
wahyu kepada beliau. Dan beliau tinggal di Madinah selama sepuluh — 
tahun—,”2680 


AL ap AL Bb AJA HAN CAS NN 


3 . Man nana 33 “ . - 0 . Ae oh 2. .. 
AN Ip JB IE AP AP Aa PE Oi Jen 


Ke sem GA O Par M2 Ken ta Kana Un 
BN IE G5 yaa G5 YA! dg Ala di ke 


2681. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Duwaid, Isma'il bin Tsauban 
menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
"Rasulullah SAW bersabda, "Ain adalah hag, 'ain adalah hag. Bisa 
meluluhkan gunung besar yang kokoh 8 


5 AP 3 G5 LN YAY 


276), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani 
dengan beberapa sanad. Para perawinya adalah para perawi shahih.” 

268 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2399 dan 2523. 
Hadits ini dicantumkan didalam Tarikh Ibnu Katsir (S: 258), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Hammad bin Salamah.” 
Lihat hadits no. 2640. 

281 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2478. 


Musnad Imam Ahmad — Ez | 


SA Ae Pa na AS 9 nan 23 5 Mah 
Ke Ip IE IE AP JA PB LE AGAN Laba 
aa ala er Se AN 
Ia ata NN UAN 33 and Wa G3 tlh IE 
Kan S0 ka Dn EN Ta U Pen H 
ala Bae DAK Vy SV aa 
2682. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yunus 
menceritakan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
“Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik teman —seperjalanan— 
adalah empat orang, sebaik-baik brigade adalah empat ratus 
—personil— dan sebaik-baik pasukan adalah empat ribu —personil—. 
Dan, tidaklah dua belas ribu —personil— dapat dikalahkan karena 


dianggap sedikit 282 


pa aa. 


35 YA 


oo 30 Aa 


App PA Ca Jap AG Gis oa Si 


Pera 


be A S d3 AAN aa ati & y Ab Kis :JB Ai 


ik AA JW :J6 tapa B3 sih lp AG: 
KAA GB Usa AI UE A3 
Bap KPS A3 SEN 8 Sa Jai Eki 


. . , AP akn Ia Ga BU na Ari 
GA AA FA ey JAE 0 1 le At lo SI Io) JB 
BAG Aa UN ana Kanto Kia ata 1IGP casan Ch, 
Pd YA 33 

2683. Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Salim bin Abu Al Ja'd menceritakan kepada kami, ia 


2682 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam A! Jami' Ash-Shaghir 
(4019), penulisnya menyandarkannya kepada Abu Daud, At-Tirmidzi dan Al 
Hakim. Hadis ini akan dikemukakan lagi pada no. 2718. 


—— Musnad Imam Ahmad 


ni 


menuturkan, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, 
“Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang 
membunuh seorang mukmin?” Ibnu Abbas berkata (membacakan ayat): 
“ hingga akhir ayat (Os. An-Nisaa' (4J: 93). Lalu orang itu berkata lagi, 
“Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu bila ia bertaubat lalu beramal 
shalih?” ia (Ibnu Abbas) menjawab, “Semoga engkau kehilangan ibumu! 
Bagaimana ia bisa bertaubat? Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Sesungguhnya orang yang dibunuh akah datang pada hari kiamat 
dengan membawa kepalanya di tangan kanannya. ' Atau beliau bersabda, 
'Di tangan kirinya, yang mana urat-urat lehernya terus meneteskan 
darah. Sementara tangan yang lainnya membawa pelakunya 
(pembunuhnya). (la muncul) dari arah 'Arsy Dzat Yang Maha Pengasih, 
lalu ia berkata, “Wahai Rabb, tanyakan pada orang ini, mengapa ia 
membunuhku? 3 


Dean Ea ang K2 is Ca Gas int 

ag Jb jan VES IG GI Hi Ing Ea db WAE 
Kanal UB Aj JO dis DS 5 la ya Bi da 
Hani JG FA Sd SG AS aa ON Je Uas 
IG Ara BAY alay di Jan Ip IS 
Hp ta jan den Jo Iin We Cp 


ya dis pu & GA IP Ka D3 As 2 Jai 2x) 


Ia alah de Se Ip 5 E 8 LL 


2683 Sanadnya shahih. Abdul Wahid adalah Ibnu Ziyad. Yahya adalah Ibnu 
Abdillah bin Al Harts Al Mujbir. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 
10. 2142. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


JA M3 AS ip Yaa YG -36 NOraan Lana 


Cp 
3 dan TE pal 3 YAN Haha 2383 105 db, 
Tn Pura FI 2 
2684. Yunus menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 
menceritakan kepada kami, Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Yazid bin Al Ashamm menceritakan kepada kami, ia 
berkata, “Seorang laki-laki mengundang kami, lalu dia muncul dengan 
(membawa) nampan yang berisi tiga belas (daging) dhabb (semacam 
biawak yang hidup di gurun pasir). Saat itu adalah waktu Isya. Maka di 
antara kami ada yang memakannya dan ada juga yang tidak. Keesokan 
harinya, kami menemui Ibnu Abbas, lalu aku menanyakannya, saat itu, di 
sana sedang banyak orang di majelisnya (peserta pengajiannya), sampai- 
sampai sebagian mereka berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Aku 
tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya.” Lalu Ibnu Abbas 
berkata, “Buruk sekali yang kalian katakan! Sesungguhnya Rasulullah 
SAW telah diutus untuk menghalalkan dan mengharamkan.” Kemudian ia 
berkata, “Saat itu Rasulullah SAW sedang berada di tempat Maimunah, 
di sana ada pula Al Fadhl bin Abbas, Khalid bin Al Walid dan seorang 
wanita. Lalu disuguhkan nampan yang di atasnya ada roti dan daging 
dhabb. Ketika Rasulullah SAW hendak mengambil, Maimunah berkata 
kepadanya, “Wahai Rasulullah, itu adalah daging dhabb.' Maka beliau 
pun menahan tangannya, lalu bersabda. “Sesungguhnya daging itu, aku 
tidak memakannya. Akan tetapi, silakan kalian memakan.” Lalu Al Fadhl 
bin Abbas, Khalid bin Al Walid dan wanita itu memakan, sementara 
Maimunah berkata, “Aku tidak akan memakan makanan yang Rasulullah 


SAW tidak mau memakannya',”284 


SE duh ak S3 SA Ah SA 6 


1684 Sanadnya shahih. Sulaiman Asy-Syaibani adalah Abu Ishag Sulaiman bin Abu 
Sulaiman. Lihat hadits no. 1978, 2299, 2354 dan 2569. Sabda beliau SAW, 
“Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya” adalah valid lagi 
shahih menurut Asy-Syaikhani dan yang lainnya dari hadits Ibnu Umar. 
Adapun pengingkaran Ibnu Abbas adalah karena menduga orang yang 
menyebutkannya di dalam majlisnya, bahwa itu adalah sinyal pengharaman 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe LP Ui sebar 53 AKP AE Sis .yane 

dea FE PI Sm IPA gi Ui Pa 
MA 23 AN gek HA PA JA 0 
LAS AJB SPA Jt J8 25 aah Ong Ragi 
Abu hn us Hp SIN 
B Ipa BA Cp BN JA 2 an ip Il 


Lao 10 Ana ena La “aka Pa Ga . 
AP Up us ih ag le Ke 
Pa Aa Aa Tebe 2 Ana SAN Pata Kant eng ALS . 
alang SEN AA 183 Ob 3 ad PA 1J6 KS 
JG JS 183 OEM) otg AT, Ai ip WTA 
De Ae Naa en aah en AN NA tia Pe 
Wit Ai dn SPA IbM Ippo Op BIPA 
AI na SA ia ad ae Ga at ON ai 

2685. Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami, Jarir 

bin Hazim mengabarkan kepada kami, dari Gais bin Sa'd, dari Yazid bin 
Hurmuz, bahwa Najdah mengirim surat kepada Ibnu Abbas untuk 
menanyakan kepadanya tentang bagian untuk kerabat, siapa yang 
dimaksud? Tentang anak yatim, kapan berakhir (status) yatimnya? 
Tentang wanita dan budak yang menyaksikan pembagian harta rampasan 
perang? Dan, tentang membunuh anak-anak kaum musyrikin? Ibnu 
Abbas berkata, “Seandainya jika aku tidak membalasnya dan tidak akan 
menimbulkan sesuatu, tentu aku tidak akan menjawabnya.” Lalu ia 
mengirim surat kepadanya: "Engkau telah mengirim surat kepadaku 
untuk menanyakan tentang bagian kerabat, siapa yang dimaksud. Dulu 


kami menganggapnya untuk kerabat Rasulullah SAW, tapi kaum kami 
menolak hal itu pada kami. Tentang anak yatim, kapan berakhir (status) 


atau pemakruhan, maka Ibnu Abbas mengingkari pemahaman sang perawi itu, 
bukan apa yang diriwayatkannya. Lihat 4! Muntaga (4582 dan 4583). 


Musnad Imam Ahmad — 


yatimnya. —Ibnu Abbas mengatakan— Bila telah bermimpi (basah) atau 
telah tumbuh bulu kemaluannya. Tentang wanita dan budak yang 
menyaksikan pembagian harta rampasan perang, tidak ada bagian untuk 
keduanya, namun keduanya diberi sekadarnya. Dan tentang membunuh 
anak-anak kaum musyrikin, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak 
membunuh mereka, maka engkau pun jangan membunuh mereka, kecuali 
engkau mengetahui apa yang diketahui oleh Khidhir terhadap anak yang 
dibunuhnya.”268 


para 


Li Es an Ak Sbs Ea ey EA YAA 


Te Ia Ipa ta BIG KA gi OP AA ai dal IP 
0 JB NA HER) Sh KIA Ag 
And in ok Yan bapa 
AP Lap aa SA dlb PA ii S LI Ia SPI 
pb Th Lag Of Pagi da FA 
Baut ot arah sea Bi jus Ju Tara AH 
2 Es 3 ig 3 363 OS AG Ye 
yi Y late bagan jang of An 5f fan de FI 
PE 3 Ad af PS Sai Njp aan) J3 4 (He 
En tp Ala Na 


2686. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad, yakni Ibnu 
Zaid, menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW dan para 
sahabatnya tiba dan telah dilelahkan oleh demam Yatsrib. Lalu kaum 
musyrikin berkata, “Telah datang kepada kalian kaum yang telah 


2685 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2235. 


— Musnad Imam Ahmad 


dilelahkan oleh demam dan mengalami keburukan darinya.” Lalu orang- 
orang musyrik itu duduk-duduk di sudut yang searah dengan Hijr. Lalu 
Allah memberitahukan Nabi tentang apa yang mereka katakan, 
Rasulullah SAW lalu memerintahkan mereka (para sahabatnya) untuk 
berlari kecil pada tiga putaran (pertama), agar kaum musyrikin melihat 
ketangguhan mereka. Lalu para sahabat pun berlari kecil tiga kali 
putaran, kemudian beliau memerintahkan mereka agar berjalan di antara 
dua sudut yang tidak terlihat oleh kaum musyrikin.” Selanjutnya Ibnu 
Abbas berkata. “Tidak ada yang menghalangi beliau untuk 
memerintahkan mereka (para sahabat) berlari kecil pada semua putaran, 
akan tetapi karena beliau kasihan terhadap mereka. Lalu orang-orang 
musyrik berkata, “Mereka itu yang kalian nyatakan bahwa demam telah 


melelahkan mereka? Mereka ternyata lebih kuat daripada anu dan 
1 2686 
anu'. 


2 op b 25 SA eni ka baja Ftnaran Pamen tang NAVY 
2 fo A3 ega of ot Ae pa 3 Ko 
6 SIG IE IIS Kh J8 age sb da al 


Iga JG IG ai 2OB ema) 1IB BI 26 SI 1 Kn) 
fr han DNA 


Bp Ya Ad ia: pel daa adi 


. 
5) 
AKAN PN 

Aa Ps 

2687. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad, yakni Ibnu 
Zaid, menceritakan kepada kami, dari Amr Ibnu Dinar, dari Thawus, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa seorang Badui memberikan sesuatu kepada Nabi 
SAW, lalu beliau membalasnya, kemudian bersabda, “Engkau rela? ia 
menjawab, “Tidak.” Beliau menambahnya lalu bersabda, “Engkau rela?” 
ia menjawab, “Tidak.” Beliau menambahinya lagi lalu bersabda, “Engkau 
rela” ia menjawab, “Ya.” Kemudian Rasutullah SAW bersabda, 
“Sungguh aku sangat ingin untuk tidak menerima suatu pemberian 


2686 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2639. 


Musnad Imam Ahmad — 


kecuali dari orang Ouraisy atau Anshar atau Tsagif”1 


Lee 20 3 be 2 2 san ab 


Aap SN EL EA aga D3 ab GA YAAA 

Pan Ne Bae aka Tattana Tae Sa Tn 
BI In SEA AP JA AP A3 yi ME AI 
Ma Men Bora Un nahan Gabe Su Aa 
UM ek Paha Nan Kn pen KE, Pa Je ke 


sat an 


ep Iyan 


2688. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin 
Khutsaim, dari Abu Ath-Thufail, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah 
SAW dan para sahabatnya berumrah dari Ji'ranah, lalu mereka berlari 
kecil di Baitullah tiga kali dan berjalan biasa empat kali.2688 


Upi ala 13 SEL ES aga D3 FS Cab NAMA 

IA J8 3 pe yA Weh Ten Ai 

Ca bag Ga GS Ny Sa AN aa Wih ale Ia 
CI 


287 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (4: 
148), penulisnya menyandarkannya juga kepada Al Bazzar dan Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir dengan maknanya, dan ia mengatakan, “Para perawi Ahmad 
adalah para perawi shahih” Al Hafizh di dalam Ar-Talkhish (260) 
menyandarkannya juga kepada Ibnu Hibban di dalam kitab Shahih-nya. “An laa 
attahiba” dst. (dengan tasydid pada huruf raa'), menurut Ibnu Al Atsir, “Yakni 
tidak menerima hadiah kecuali dari mereka. Karena mereka itu adalah orang- 
orang kota dan pedesaan, dan mereka lebih mengerti tentang budi pekerti yang 
baik. Sedangkan pada moral kaum pedalaman sangat hampa, jauh dari 
kesopanan dan selalu ingin ditambah. Asal kata ini adalah autahaba lalu huruf 
wawu diubah menjadi raa” dan dimasukkan ke dalam taa'ul ifti'al, seperti pola 
perubahan kata ittazana dan irta'ada yang berasal dari wazn dan wa'd. 

2688 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2029. Lihat 
pula hadits no. 2077, 2220, 2305, 2639 dan 2707. 


—— Musnad Imam Ahmad 


2689. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid mengabarkan kepada 
kami, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, "Tidak ada seorang manusia pun kecuali melakukan 
kesalahan, atau hendak melakukan kesalahan, selain Yahya bin 
Zakaria” 9 


Let pena ae 


Kala Ip SES Es NG II dr) Tab Eih yaa. 
engan Tia Pan. 0 2 51 Eng 
Jo) JB JB Papa PPA okus anna au ab 
al d Ab ji bis JO af opat Ol tell le ll 
AE Uagia JR ME ya OS 
2690. Hasan dan Affan, Al Ma'na. menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari 
Tsabit Al Bunani, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya penghuni neraka 
yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Pada kedua kakinya 
terdapat sepasang sandal dari api, sementara otaknya mendidih karena 


keduanya'” 90 


ee 3 Itam HP INA VA OI 535 Y 


Eee tt Gp Giat Je Pd Lab 
bl GEN Sad Se 2 SB AAS P3 YA Ga 
Karat gs aa Ap Eh 18 ajah Us PL 


8 Ag 0 


KS Ki 3 Ji Ot AP Si WA WI IA 


2689 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2654. 
2690 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2636. 


Musnad Imam Ahmad — 


5 2 
ISA maa MDS 

2691. Syadzan menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika khamer diharamkan, orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, 
—bagaimana— para sahabat kami yang telah meninggal, mereka dulu 
pernah meminumnya?” Lalu turunlah ayat: “Tidak ada dosa bagi orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena 
memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. (Os. Al Maaidah 
15): 93)” Ibnu Abbas juga berkata, “Ketika kiblat dipindahkan, orang- 
orang berkata, “Wahai Rasulultah, —bagaimana— para sahabat kami 
yang telah meninggal dunia, dulu melaksanakan shalat ke (arah) baitul 
magdis?” Lalu turunlah ayat, “dan Allah tidak akan menyia-nyiakan 
imanmu. (Os. Al Bagarah (2): 143)?! 


DPN oi IE Ta 1 SES EA Lb ES YAN 
JB J6 Gali Ha sia TEA ey BA Ea 2IB Ipad Pi 


BRA 3 UN KB aks de Ko Iyan 


Lor ta Ea 


Kabah Gi Bal Aa dj jali au gais Ola Jp 
Ai ea GAS GA sasa lh 
AB tah Fi Toba IG up S3 EP ASN B3 

PB gi BI DU Ab Lan Han Ih 


26! Sanadnya shahih. Syadzan adalah Aswad bin Amir. Bagian pertama hadits ini 
yang mengenai khamer, telah dikemukakan juga pada hadits no. 2088 dan 
2452, sedangkan bagian keduanya yang mengenai kiblat diriwayatkan juga oleh 
At-Tirmidzi (1: 70) dari jalur Waki” dari Israil, At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hadits hasan shahih” As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al Mantsur (1: 146) 
menyandarkannnya juga kepada Waki', Al Faryabi, Ath-Thayalisi, Abd bin 
Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani serta Al 
Hakim dan ia menshahihkannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAN UAS SI da BIA AS yaah JR 
Gaiad Ha Ul Kah da UK, ag la ah 
p SAS AA da 5 yak Uh 
ee 5 te Y Fa HA y ur ugaba ea 
Tki aa AOA OR 
ah YAN pia aa 3 si Bea RN SA 13,A3 
AE gai CN) BSE NAN OI ga SAS 
His ae pey s TNI N3 SA SR A Peri 
paka de IL IIS IPA AI 
dia Bat Is ya Eh Piya Ay 2 Y ba Ie 
Ka sah SN da gap AS LA gi sela 233 
BI) ui pn D3 na 06 PN Sep & 
Ih ai pb ah PO in aa, dy Btihtat 
Won Ke DA AG ah PA 
DA ai yak da JT ea ah lag 
Y Sa aa y in Si og Ip 1) bisa "$ (Sa wd Ad 
“ak Oei ala 3 15 ta gta ae fan se Ki 


#50 


KK D1 JAS NOS GAES Ojak Le GC de 


Musnad Imam Ahmad — 


Lp EU 2 ph GB Pb VW Ae Sem Io 


DA up ada Ia An Ye Ab 33 


Bab Bd ak dat 5 yaah ah IE gia Naa 
3 sa Gi Gi ay ED KANAN ig Sana 


2-9 


Arin 3 A Las AA oya 153 ch ae nj Ft 


ES 


A naa 


Ip ba GP gai ap An j3 LA 
Eu gs 2 oat aan mas HI It) Lyla 
rat Pa Da8 Lobi R3 tadi Lo alas 15 ah DG S 


PS de pn gn PD ob Wd BA MASA sb 


see 29 


5 os Ie SA at Aa dont Ap cajya 


Kn ANA :IW3 usa Sg NY) 


La Pe PA ta db ob Ob LB pit 3 KN) 
batangan SES Jaa JS PI AA 
dang V d3 Os Ia Up Hen an AA rta Tati 
MA Yah MAA Ya kd na J3 usai Taha 
REA An elsa ageb db ai aa 
PN RA dn KIE bg Kp 
Kat ba ge 


2692. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Abu Nadhrah, ia 
berkata: 'Ibnu Abbas pernah menyampaikan khutbah kepada kami di atas 


— Musnad Imam Ahmad 


mimbar, yaitu mimbar Bashrah, ia berkata, "Rasululiah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya, tidak ada seorang nabi pun kecuali ia mempunyai suatu 
doa (mustajab) yang telah dipanjatkannya sewaktu di dunia, namun aku 
menahan doaku sebagai syafa'at untuk umatku. Aku adalah penghulu 
manusia pada hari kiamat dan aku tidak membanggakan, Aku adalah 
manusia yang pertama kali dibangkitkan dari bumi dan aku tidak 
membanggakan. Di tanganku terdapat bendera pujian dan aku tidak 
membanggakan. Adam dan semua yang setelahnya di bawah benderuku 
dan aku tidak membanggakan. Hari kiamat terasa sangat lama oleh 
manusia, sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Mari kita 
temui Adam, bapak manusia, supaya ia meminta syafa'at bagi kita 
kepada Tuhan kita "Azza wa Jalla sehingga segera memutuskan perkara 
kita” Maka mereka pun bertolak kepada Adam SAW lalu berkata, 
"Wahai Adam, Engkaulah yang telah diciptakan Allah dengan tangan- 
Nya, ia telah menempatkanmu di surga-Nya dan memerintahkan 
malaikat bersujud kepadamu. Mohonkanlah syafa'at bagi kami kepada 
Tuhan kita agar memutuskan perkara kami." Adam menjawab, 
"Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 
dikeluarkan dari surga karena kesalahanku, dan sesungguhnya tidak ada 
yang aku pedulikan pada hari ini selain diriku sendiri. Karena itu, 
temuilah Nuh, pendahulu para nabi." Maka mereka pun mendatangi Nuh, 
lalu berkata, “Wahai Nuh, mohonkanlah syafa'at untuk kami kepada 
Tuhan kami agar ia segera memutuskan perkara kami.' Nuh menjawab, 
Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 
memanjatkan suatu doa sehingga menenggelamkan penghuni bumi, dan 
tidak ada yang aku perdulikan pada hari ini selain diriku sendiri. Karena 
itu, temuilah Ibrahim AS, kekasih Allah.' Maka mereka pun mendatangi 
Ibrahim lalu mengatakan, “Wahai Ibrahim, mohonkanlah syafa'at untuk 
kami kepada Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara kami. ' 
Ibrahim menjawab, “Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. 
Sesungguhnya aku telah berdusta tiga kali di dalam Islam, dan tidak ada 
yang aku pedulikan pada hari ini selain diriku sendiri..' Lalu Rasulullah 
SAW menyebutkan: “Itu hanya upaya untuk membela agama Allah. Yaitu 
(yang disebutkan di dalam Al Our'an): “Sesungguhnya aku sakit” (Os. 
Ash-Shaffat (37): 89), “Sebenarnya patung yang besar itu yang 
melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat 
berbicara.” (Os. Al Anbiyaa' (21): 63) dan perkataannya kepada istrinya 


Musnad Imam Ahmad — 


ketika menghadap raja, “Saudariku.' (lalu beliau melanjutkan ucapan 
Ibrahim) Karena itu, temuilah Musa AS yang telah dipilih Allah dengan 
risalah-Nya dan kalam-Nya.” Maka mereka pun mendatanginya lalu 
mengatakan, “Wahai Musa, Engkaulah yang telah dipilih Allah dengan 
risalah-Nya dan Dia berbicara kepada-Mu, mohonkanlah syafa'at untuk 
kami kepada Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara kami. ' 
Musa menjawab, "Aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya aku telah 
membunuh seorang jiwa tanpa tebusan jiwa, dan tidak ada yang aku 
pedulikan pada hari ini selain diriku sendiri. Karena itu, ftemunilah Isa, 
ruh (yang ditiupkan dari) Allah dan kalimat-Nya.' Maka mereka pun 
mendatangi Isa lalu berkata, “Wahai Isa, engkaulah kalimat Allah dan 
ruh (yang ditiupkan dari) Allah, mohonkanlah syafa'at untuk kami 
kepada Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara kami. ' Isa pun 
menjawab, "Sesungguhnya aku bukanlah harapan kalian. Sesungguhnya 
aku telah dijadikan tuhan di sisi Allah, dan tidak ada yang aku pedulikan 
pada hari ini selain diriku sendiri. Akan tetapi, bagaimana menurut 
kalian bila ada barang yang berada di suatu wadah yang tertutup, 
apakah yang berada di mulut wadah itu bisa masuk sebelum dibukakan 
tutupnya?” Mereka menjawab, Tidak. ' Isa melanjutkan, “Sesungguhnya 
Muhammad SAW adalah penutup para nabi, kini ia telah datang, dan 
telah diampuni semua dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan 
datang.” Rasulultah SAW melanjutkan, “Lalu mereka mendatangiku 
kemudian berkata, “Wahai Muhammad. mohonkanlah syafa'at untuk 
kami kepada Tuhan kami agar Dia segera memutuskan perkara kami. 
Maka aku katakan, "Akan aku lakukan," sampai Allah 'Azza wa Jalla 
mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridhai. Dan, ketika Allah 
Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi akan memutuskan di antara para 
hamba-Nya, seorang penyeru berseru, "Mana Ahmad dan umatnya?' 
Kitalah yang terakhir —datang— dan yang pertama —diputuskan—. 
Kitalah umat yang terakhir namun yang pertama dihisab. Lalu umat- 
umat pun memberikan jalan bagi kita, kita pun kemudian berjalan 
dengan warna putih karena bekas bersuci, lalu umat-umat mengatakan, 
"Hampir saja umat ini semuanya menjadi nabi." Kemudian aku 
mendatangi pintu surga, lalu aku meraih daun pintunya, kemudian 
mengetuk pintu, lalu dikatakan, “Siapa engkau?" aku jawab, “Aku 
Muhammad." Maka pintu pun dibukakan untukku, lalu aku mendatangi 
Rabbku “Azza wa Jalla di atas kursi-Nya —atau: singgasana-Nya- lalu aku 


-— Musnad Imam Ahmad 


bersungkur sujud, lalu aku memuji-Nya dengan puji-pujian yang tidak 
pernah dipanjatkan oleh seorang pun sebelumku dan tidak ada seorang 
pun yang memuji-Nya dengan puji-pujian itu setelahku. Lalu dikatakan, 
“Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya engkau akan 
diberi, berbicaralah niscaya engkau didengar, dan berilah syafa'at 
niscaya syafa'atmu diterima." Maka aku pun mengangkat kepalaku, 
lalu aku katakan, “Wahai Rabbku, —selamatkanlah— umatku, 
—selamatkanlah— umatku.' Lalu dikatakan kepadaku, “Keluarkan 
—dari neraka— siapa saja yang di dalam dadanya terdapat 
—keimanan— sebesar anu dan anu!.' Maka aku pun mengeluarkan 
mereka. Aku kembali menyungkur sujud dan aku memuji-Nya dengan 
puji-pujian yang tidak pernah dipanjatkan oleh seorang pun sebelumku 
dan tidak ada seorang pun yang memuji-Nya dengan puji-pujian itu 
setelahku. Lalu dikatakan kepadaku, “Angkatlah kepalamu, mintalah 
niscaya engkau akan diberi, berbicaralah niscaya engkau didengar, dan 
berilah syafa'at niscaya syafa'atmu diterima." Aku pun mengangkat 
kepalaku, lalu aku berkata, "Wahai Rabbku, —selamatkanlah— umatku, 
—selamatkanlah— umatku.' Lalu dikatakan, "Keluarkan —dari 
neraka— siapa saja yang di dalam dadanya terdapat —keimanan— 
sebesar anu dan anu!" Maka aku pun mengeluarkan mereka'." Ibnu 
Abbas melanjutkan, “Kemudian untuk ketiga kalinya, beliau mengatakan 
seperti itu juga.” 292 


£ a00 &- 00K 0 Pee PUT 

Cet Je Kh KA X5 (Ju rar 
BI ah oat GP Hb Hal EL BI HS Eh 
"az SAAT Pra Ketan sea get or AA 2, 0... 
e3 PO PIPI Gde as pg Ie D3 
BAG ASN ORYI Aya Tiga Jia 
2693. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (berkata), 
ayahku menceritakan kepadaku, Hasan menceritakan kepada kami, 
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit A! Bunani, 
dari Anas bin Matik, dari Nabi SAW, seperti itu, bahwa pada perkataan 


282 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2546. 


Musnad Imam Ahmad — 


pertamanya dikatakan, “Barangsiapa yang di dalam hatinya terdapat 
keimanan sebesar biji jewawut” pada perkataan kedua “gandum” dan 
ketiga “jagung” 293 


Pe ab 2 EL Gis LAS Kis Yaar 


Eta ai Ta 
S8 dag lain Ko Iyan Ud SAE GA op Ujang Hua yg 
CS SE UN BN SU Le rd JB 

2694. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS berkata 
kepadaku, “Sesungguhnya engkau telah dijadikan mencintai shalat, maka 
ambillah darinya sesukamu'” 


ALI gp san jp Baja Cia Pe IA Ea. Y1de 


Si be EN Aa APA Ha dp 


OI sad dh Dis damai Jp Inai ai 05 Plt dl 
dn Io de ha IG dp ka SU 


SS Ha Aan ol 6 dim date SU ss Hd Ih 
AN naa 


2693 Sanadnya shahih. Ini dari musnad Anas, disebutkannya di sini karena 
mengikuti hadits sebelumnya untuk menjelaskan hal-hal yang samar dalam 
hadits Abu Nadhrah dari Ibnu Abbas. Hadits ini akan dikemukakan lagi di 
dalam musnad Anas no. 13625 dari Affan, dari Hammad, dari Tsabit, dari 
Anas. Dan, akan dikemukakan juga haditsnya dengan isnad-isnad lain pada no. 
12179, 12496, 12497, 12855 dan 13597 dengan maknanya. 

2 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2205 dan 2301. 


ESA | — Musnad Imam Ahmad 


4 


2695. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Yahya Al A'raj, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dua laki-laki berseteru dan mengadu 
kepada Nabi SAW, lalu salah satunya diminta untuk bersumpah, ia pun 
bersumpah dengan “Iaa ilaaha illa huwa'” (tidak ada sesembahan yang 
hag selain Dia), bahwa tidak ada apa pun miliknya (milik seterunya) 
padanya.” Lalu Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Dia telah 
berdusta. Sesungguhnya, padanya ada hak orang tersebut (seterunya).” 
Lalu beliau memerintahkannya untuk menyerahkan hak orang tersebut, 
sedangkan tebusan sumpahnya adalah laa ilaaha illallaah, yakni 
syahadatnya.”295 


Kom e TL ang an jAb 5 iba 
PAN IE PA IP Ola Vila teyaon Wilas NYA 
SP 4 Ld ore . re 5 In Dad & 0g La aan Tara 
UI dng le AN Iko Japan Ol SA AN TG 1 
2 “ 5 . Pan empang 7 .. 
NAAM OA AE JI rta FEE aa 
2696. Hasasn menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan 
kepada kami, dari Yahya, ia berkata, dan Abu Salamah mengabarkan 
kepadaku, dari Aisyah dan Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW tinggal 


di Makkah selama sepuluh tahun diturunkan Al Gur'an kepadanya, dan di 
Madinah selama sepuluh (tahun). 


200 sn0f eka 
1) 


MG OLEH JA GAS Gate 3 Sop GA Lrnay 


Ten" “ Na Pe at Oa & 8 2 PA JI EA Ta ne 
ale Io SI Iya) SE SE CE AA GP Ala 1 SA Gl 


ana Er BE ea ea Batere 
Ia P3 aga CB AG Sah SA GP ie Ah Ph 


268 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2280 dan 
2615. 

2696 Sanadnya shahih. Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Tarikh Ibni Katsir (5: 257) dan dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dari Abu Nu'aim dari Syaiban, lalu Ibnu Katsir mengatakan, 
“Muslim tidak mengeluarkannya.” Lihat hadits no. 2640. 


Musnad Imam Ahmad — EL | 


Wati IG Hb SAB 3 an sae RN Lang 
Tag 0. ae Ho 


2697. Aswad bin Amir menceritakan DN Bat Israil 
menceritakan kepada kami, dari Utsman, yakni ibnu Al Mughirah, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aku 
melihat Isa putra Maryam, Musa dan Ibrahim. Isa berkulit merah, 
berambut terurai dan berdada bidang. Sedangkan Musa bertubuh kekar.” 
Para sahabat berkata, “Lalu Ibrahim?” Beliau menjawab, “Lihatlah kepada 
teman kalian (ini).” Maksudnya adalah diri beliau sendiri.” 


,.. Pa Pa 


d uv 26 BI IE ON VI CS UAb YAA 


Je cab aa Para & Se S8 
asu Wr, ah LN, Ja kera! D -JE « “sy aa 


2. aga 


AS A » Yana Eni af sob 


IA ya BA Saja Lana naa 


2698. Hasan menceritakan Kerah kami, Zuhair menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Gabus bin Abu Zhabyan menceritakan kepada 
kami, bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabiyullah SAW. Zuhair mengatakan, “Tidak ada keraguan di 
dalamnya.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya, bimbingan yang baik, sikap 
yang baik dan kesederhanaan adalah bagian dari dua puluh lima bagian : 
kenabian.”98 1 


27 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2324, 2347, 2501 dan 2502. 

2698 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 394) dari jalur Zuhair 
dari Gabus. Al Mundziri menilainya cacat karena keberadaan Gabus. Kami 
telah menjelaskan pada keterangan hadits no. 1946 bahwa Gabus adalah 
seorang perawi yang tsigah. As-Samtu adalah sikap yang baik. Al Igrishaad 
adalah sikap sederhana/irit dalam perkataan dan perbuatan, dan memasuki 
perkataan dan perbuatan dengan lembut yang memungkinkan untuk 
menekontinuitaskannya. 


— Musnad Imam Ahmad 


anatara 0022 et» PEN tas 


pen AP any aj Gabe Ae BAN SIS NVAA 
SEA IA IG JS I8 ay yA gp IA Ira LP 
Aa SB eIAN LAS AG 
2699. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Zuhair dan 
Ja'far, yakni Al Ahmar, menceritakan kepada kami, dari Gabus, dari 


ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sikap 
yang baik” lalu disebutkan riwayat sepertinya. 


Ba ah ae» 


se id 3 atas AA En Sp Eh av 

An en LA Aap Aan Maak BD Da BEN Sa 

ID ee :J8 AE PP ia PSA j3 AE 
2700. Aswad menceritakan kepada kami, Abu Kudainah Yahya bin 

Al Muhallab menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, 


dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW melaksanakan 
lima shalat di Mina.” 


Toro 2. 


BI Rf bis CAP ap Sya 
Be ena TON kn ara neh An LARAG  ba si SUK Pa NN 
AO Kere GAP ia PSA GP PARI GP 
RA Kana Ka at Manan DANA Bb TAP AU ja UN5 SA Nata Cara 
Mn PIN OR Sa YA ia Ol Ae pel aa 
2701. Aswab bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Al 
Muhayyah Yahya bin Ya'la At-Taimi menceritakan kepada kami, dari Al 


A'masy, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi 
SAW shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina, dan shalat Subuh pada 


5. sesi Pera 


Lao YVAA 


2699 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
200 Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan di dalam Al Muntaga (2583) dan hanya 
disandarkan kepada Ahmad saja. Lihat hadits yang berikutnya. 


Musnad Imam Ahmad -— IE | 


hari Arafah di sana." 


0. 202 Pera Pa 


OR Gd ak pa HE Ui 3 Ka. NAVY 


DP aji PAP SI tk M0) Lana -Ju 
up Ga Ah B3 ES am Ip el J8 al le 


2. 


Han SUN DAS Ya Getah ah Aa 


2702. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid 
menceritakan kepada kami, dari Al Ja'd Abu Utsman, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Raja' Al Utharidi menceritakan dari Ibnu Abbas yang 
meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa yang 
melihat sesuatu yang dibencinya dari pemimpinnya, hendaklah ia 
bersabar. Karena sesungguhnya, tidak seorang pun yang memisahkan 
diri dari jama'ah walau sejengkal lalu mati, kecuali ia akan mati dengan 


kematian jahiliyah”? 
IP ian Ap ji Kah Ha pa AS YVey 
Na Iwa Ben anan ai 


At dn NA Ip Abe AB yA Gal gp Jan 
sa C3 :Ju CSI Ie UB hg de FI dp 
JB 3 dia Bp ag dd 5 Hb 10 UKT 


201 Sanadnya shahih. Yahya bin Ya'la Abu Al Muhayyah (dengan dhammah pada 
huruf miim, fathah pada huruf haa', tasydid pada huruf yaa" dan huruf haa' di 
akhirnya) At-Taimi adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh 
Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Al Bukhari menantumkan biografinya di dalam 
Al Kabir (4/2/311). Hadits ini dicantumkan di dalam Al Muntaga (2582) yang 
disandarkan juga kepada Abu Daud. Hadits ini merupakan perpanjangan hadits 
no. 2306. 

272 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2487. Hasan di 
sini adalah Ibnu Musa Al Asy-yab, sedangkan yang di sana (pada keterangan 
hadits no. 2487) adalah Hasan bin Ar-Rabi”. 


— Musnad Imam Ahmad 


2 Lo. 2 -. P3 2 
AS SPS Ya RU on Sy) Si Hb 
KAIN, YAN IN) S9 Jl eta 
2703. Hasan menceritakan kepada kami, Ya'gub, yakni Al ummi, 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia menuturkan: Umar bin Khaththab datang kepada Rasulullah 
SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Aku telah binasa." Beliau 
bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Umar menjawab, "Aku 
membatik tungganganku (yakni istrinya) tadi malam." Beliau tidak 
mengatakan apa-apa mengenai itu. Ibnu Abbas melanjutkan, “Lalu Allah 
mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat ini, “Istri-istrimu adalah (seperti) 
tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat 
bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” (Os. Al 
Bagarah (2): 223), —lalu beliau mengatakan—, “Dari depan dan dari 
belakang —silakan—, tapi hindarilah dubur dan haid.” 0 


218 Sanadnya shahih. Ya'gub Al ummi adalah Ya'gub bin Abdullah bin Sa'd bin 
Malik Al Asy'ari, ia adalah seorang yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ath- 
Thabrani dan Ibnu Hibban. Muhammad bin Humaid Ar-Razi mengatakan, 
“Aku masuk Baghdad, lalu Ahmad dan Ibnu Ma'in menyambutku, lalu 
keduanya menanyakan kepadaku tentang hadits-hadits Ya'gub Al Gummi.” Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (4/2/391). Ja'far adalah 
Ibnu Abi Al Mughirah Al Khuza'i, ia adalah seorang perawi yang ssigah, ia 
dinilai tsigah oleh Ahmad dan yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya (1/2/200). Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam At-Ta/sir 
(1: 515-516), ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abd bin 
Humaid, dari Hasan bin Musa Al Asy-yab. At-Tirmidzi mengatakan, "Hasan 
gharib.” Dalam riwayat At-Tirmidzi dicantumkan pada (4: 75-76), 
pensyarahnya menyandarkannya juga kepada Abu Daud dan Ibnu Majah, 
namun aku (pentahgig) tidak menemukan pada keduanya. Menurutku ia keliru, 
karena As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Ad-Durr Al Mantsur (1: 262) dan 
tidak menyandarkannya kepada mereka berdua, akan tetapi menyandarkannya 
kepada Ahmad, Abd bin Humaid, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Ya'la, Ibnu 
Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabrani, Al Khara'ithi di dalam 
Masawi Al Akhlag dan Al Baihagi di dalam kitab Sunanmya dan Adhiya' fi Al 
Mukhtarah. Lihat hadits no. 2414. “Hawwaltu rihli?” (membalik 
tungganganku), Ibnu Al Atsir mengatakan, “Tunggangan itu sebagai kiasan dari 
istri. Maksudnya adalah menggaulinya pada kemaluannya dari belakang 
(punggung). Karena laki-laki yang menyetubuhi (biasanya) di atas istrinya dan 
menungganginya dari mukanya, sehingga ketika membalik punggungnya 
dikiaskan dengan membalik tunggangan. Bisa juga dimaksud adalah rumah dan 


Musnad Imam Ahmad — (397 


5 sa gco At 
8 


aj alak Up JA Cab 18 Ae Ly SPA ES NVS 

bra Ko Ion KIE AE Hap Up AI 
Ie Se mara Ai Pn Nb SAR DA Sani GNU 
PN ab be Sp ia dya AA) 


Oya Kadi PP bu kara Sa 1383 dag ra "JB dLad 5 


Dan ha one ena ee 
"Brg PN Kang Pa) Aan Gt 

2704. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW mendatangi salah seorang 
putrinya yang hampir meninggal, lalu beliau memeluknya, beliau tidak 
mengangkat kepalanya hingga putrinya itu meninggal. Kemudian beliau 
mengangkat kepalanya dan mengucapkan, “Alhamdulillah, segala puji 
bagi Allah, orang beriman dalam kebaikan. Nyawanya diambil dari 


antara dua belah pinggangnya dengan memuji Allah “Azza wa Jalla” 


Es AG ad 3 Dl ae 5 Ip Bis ve 
Pe “ 9 Pn Pet Na Pa ap 0. 2 aa “3 
Ain Jie IN PJ AE PKP Blan Jill 


, en Tan aa Pi ea aa Pari 
ia IT MA AS Ad Sp AI ya Saha Al 
2705. Aswad bin Amir dan Khalaf bin Al Walid menceritakan 


kepada kami, keduanya mengatakan, Israil menceritakan kepada kami, 
dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW 


tempat tinggal, dan bisa juga yang dimaksud adalah sadel (jok tempat duduk) 
yang biasa ditumpangkan di atas unta.” 

Sanadnya hasan. Israil adalah Ibnu Yunus bin Abu Ishag As-Sabi'i, ia seorang 
perawi yang tsigah. Orang yang membicarakannya berarti keliru, namun tidak 
menyebutkan tentang orang yang mendengar dari Atha' bin As-Saib sebelum 
hafalannya kacau, sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan 
hadits no. 1218. Hadits ini telah dikemukakan secara panjang lebar dengan dua 
isnad yang shahih pada no. 2412 dan 2475. 


2704 


IE | — Musnad Imam Ahmad 


melewati sejumlah orang Anshar yang telah mengikat seekor burung 
dara yang tengah mereka lempari, maka beliau pun bersabda, 
“Janganlah kalian menjadi sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran 


—melempar—?20 


an PP Aa INA His Sp Bak van 
153 dala Asep di ti Ke & 1255 P3) - Ju At Ap 
Panai 


sanlal 


2706. Aswad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Muslim bin Shubaih, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW memboncengku di belakangnya, sedangkan 
@Gutsam di depannya.” 


po. 


raw ke PP SE Cas VE Fa Fera NVV 

yg... GA j0 Lena aa Dan M3 ma ai aza 
P3 So GAY SB 2G ialah SEA rb Pi Ka 
EU Ih ce Jan dng le So Ip Ae 


Ja Ii 1IB MAS Up NBA Ch FB Ayi Mei IG 
ur 3 ng “3 dya du Aap Pura Si de & ds 


HAM DAN SA MASA A3 mad 135 SU 
(BE Ka eat JAS Aa La PAK Ol JB Lo CB 
Sala J3 Ia DSA clay diet Ito AI Io pai 


285 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2586. 
Lihat hadits no. 2474. 

106 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Jabir Al Ja'fi. Lihat hadits no. 

1760, 2146 dan 2259. 


Musnad Imam Ahmad — 


AE DB Alai ME bag de Ke 3 dg 
P3 1 de Hah La ya Ob Hu In di iba 13 
MA) Aiko Up TB api) Nino UE KL Uh Oh 
GS API ema la SA Wal 3 Bb 8 ajal 
ale de Jo Ia Jpn DARI al 
HB deal IG V9 IE ema Jp BU dis bata 
at gg dah dab lm yh Mt En 
ah 2 Da dpan 236 HL us Oh ayal, 
«33 Aa HS Mia ab Lag 
IE cola 2 IG ba OA Sah ip Iban 
3 Bia 3 yaa pra xis nat A3 & Meat petai 
den Kemm Ht3 nla IG sa 6 ana 

BE UP JI SA Ulu) dag Lam Jet 
GA da dg Td EK 5 5 Mb 23 


ost yag AS PU ar uu tapa io 5 - 
ARA KA 5 AN Ah Kej AI J8 age 
PA NGA DLAN AHA sja TA Jap 4 A5 
Je P3, ka :J8 vb Sd (3 Han 
2$ SA Pad ia JB KI “ ba ce Aa 
IE LL TA ES ip 3 


— Musnad Imam Ahmad 


r bkn a Sr ata, Ari 


HI KA Ja 6 Sp Kn JB Jajar 3 Ju 
Sent yan pa Pe An Laka 
TA “NEO AA aa Ha PA Ep ie 


» 2 8g. 2. 


Pun, OB s3 nh Tae Jadi 3 iis adu 
au 


2707. Suraij dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata: Hammad, yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, dari 
Abu Ashim Al Ghanawi, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata: “Aku katakan 
kepada Ibnu Abbas, “Kaummu menyatakan bahwa Rasulullah SAW 
berlari kecil di Baitullah, dan bahwa itu adalah sunnah?” ia (Ibnu Abbas) 
! menjawab, “Mereka benar dan mereka dusta.” Aku berkata lagi, “Mereka 
benar dalam hal apa, dan apa yang mereka dustakan?” ia (Ibnu Abbas) 
menjawab, “Mereka benar, bahwa Rasulullah SAW berlari kecil di 
Baitulah, dan mereka dusta, karena itu bukan sunnah. Sesungguhnya 
pada masa Hudaibiyah, orang-orang Ouraisy mengatakan, “Biarkan 
Muhamamd dan para sahabatnya, hingga mereka mati seperti ulat.” 
Setelah mereka berdamai dengan beliau (dengan kesepakatan) bahwa 
mereka (kaum muslimin) boleh datang tahun depan dan tinggal di 
Makkah selama tiga hari, maka Rasulullah SAW pun datang, sedangkan 
kaum musyrikin berada di arah Ow'aigi'an, lalu Rasulullah SAW 
bersabda kepada para sahabatnya, “Berlari kecillah kalian di Baitullah 
tiga kali? Ini bukanlah sunnah.” Aku katakan lagi, “Kaummu juga 
menyatakan bahwa beliau thawaf di antara (bukit) Shafa dan Marwah di 
atas unta, dan bahwa itu adalah sunnah?” ia (Ibnu Abbas) menjawab, 
“Mereka benar dan mereka dusta.” Aku katakan lagi, “Mereka benar 
dalam hal apa, dan apa yang mereka dustakan?” ia (Ibnu Abbas) 
menjawab, “Mereka benar, bahwa beliau thawaf di antara —bukit— 
Shafa dan Marwah di atas untanya, dan mereka dusta, karena itu 
bukanlah sunnah. —Itu beliau takukan— agar mereka (jama'ah haji saat 
itu) bisa mendengar ucapan beliau dan agar tidak diraih oleh tangan 
4 mereka.” Aku berkata lagi, “Kaummu menyatakan bahwa Rasulullah sa'i 
di antara —bukit— Shafa dan Marwah, dan bahwa itu adalah sunnah.” Ia 


Musnad Imam Ahmad — 


(Ibnu Abbas) menjawab, “Mereka benar. Sesunggunnya Ibrahim, ketika 
diperintahkan melaksanakan manasik, syetan menampakkan diri kepada 
beliau di tempat sa'i, lalu berusaha mendahuluinya, tapi Ibrahim berhasil 
mendahuluinya, kemudian Jibril membawanya ke —lokasi— jumrah 
“agabah, lalu syetan kembali menampakkan diri —Yunus menyebutkan 
(dalam redaksinya): syetan tersebut— lalu ia (Ibrahim) melemparinya 
dengan tujuh kerikil. Kemudian —syetan— menampakkan diri lagi di 
jumrah wustha, lalu ia (Ibrahim) melemparinya dengan tujuh kerikil.” 
Ibnu Abbas melanjutkan: “Dia (Ibrahim) telah membaringkannya 
(anaknya) atas pelipisinya) —Yunus menyebutkan (dalam redaksi yang 
dikemukakannya): di sana ia membaringkannya (anaknya) atas 
pelipisnya—, saat itu Isma'il mengenakan baju putih. Isma'il berkata, 
“Wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak mempunyai baju lainnya untuk 
mengafaniku selain ini, maka tanggalkaniah agar engkau bisa 
mengafaniku dengannya, maka Ibrahim pun berusaha menanggalkannya, 
lalu Ibrahim diseru dari belakangnya, “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu 
telah membenarkan mimpi itu” (Os. Ash-Shaffaat (37): 104-105), maka 
Ibrahim pun menoleh ke belakang, ternyata ada seekor domba berwarna 
putih dan bertanduk.” Ibnu Abbas mengatakan, “Aku telah menyaksikan 
kami menjual jenis domba tersebut” Ibnu Abbas melanjutkan, 
“Kemudian Jibril membawanya ke jumrah gushwa, lalu syetan 
menampakkan diri lagi, maka Ibrahim melemparinya dengan tujuh kerikil 
hingga pergi. Kemudian Jibril membawanya ke Mina.” Jibril mengatakan, 
“Ini Mina. —Yunus mengatakan (dalam redaksi yang dikemukakannya): 
Ini tempat singgahnya manusia—, Kemudian (Jibril) membawanya ke 
Jam', latu berkata, “Ini al misy'ar al haram. Kemudian Jibril 
membawanya ke Arafah.” Lalu Ibnu Abbas berkata, “Tahukah engkau 
mengapa disebut Arafah?” Aku jawab, “Tidak.” Ibnu Abbas berkata, 
“Karena Jibril mengatakan kepada Ibrahim, “ “Arafta?” (tahukah engkau?) 
—Yunus menyebutkan (dalam redaksi yang dikemukakannya): “Hal 
'arafta?” (apakah engkau tahu?)— Ibrahim menjawab, “Ya.” Ibnu Abbas 
melanjutkan, “Karena itulah disebut “Arafah.” Kemudian Ibnu Abbas 
berkata, “Apakah engkau tahu, bagaimana mulanya talbiyah?” Aku balik 
bertanya, “Bagaimana itu?” Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya, ketika 
Ibrahim diperintahkan untuk menyerukan haji kepada manusia, gunung- 


— Musnad Imam Ahmad 


x 


gunung menundukkan kepadanya dan diangkatlah desa-desa kepadanya, 


lalu Ibrahim menyerukan haji kepada manusia'””?”7 


IE ep ame yi 5 EL BAK PAP EA NYA 

GIA eE H 

El ab nita 8 aa Yan GAME PI CNG ras ak 

FG 1 4 2 2 an dhan 
Eta : 


2708. Muammat menceritakan been kan Pa 
menceritakan kepada kami, Abu Ashim Al Ghanawi menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Ath-Thufail. Lalu 
dikemukakan, hanya saja ia menyebutkan, “tidak diraih oleh tangan 
mereka” dan “di sanalah Ibrahim membaringkan Isma'il pada 


pelipisnya””08 


210? Sanadnya shahih. Abu Ashim Al Ghanawi adalah seorang perawi yang tsigah, 
ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in. Al Bukhari mencantumkan biografinya di 
dalam Al Kuna (no. 527) dan mengisyaratkan kepada hadits ini sebagaimana 
biasanya dengan isyarat yang detail, ia mengatakan, “Abu Ashim dari Abu Ath- 
Thufail, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Sembelihan”. Hajjaj bin Minhal 
mengatakan, dari Hammad bin Satamah.” Bagian akhir hadits ini dinukil oleh 
Al Hafizh Ibnu Katsir di dalam Ar-Tafsir (7: 149) dari tempat ini, yaitu dari 
mulai “Ketika Ibrahim diperintahkan manasik”. Demikian juga yang dilakukan 
oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 259, dan 8: 200-201) dari 
mulai “Aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Kaummu menyatakan bahwa 
Rasulullah SAW sa'i di antara (bukit) Shafa dan Marwah””. Di tempat pertama 
ia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam Al 
Kabir, dan para perawinya adalah orang-orang tsigah.” Di tempat kedua ia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para 
perawi shahih selain Abu Ashim Al Ghanawi, ia seorang yang tsigah.” As- 
Suyuthi juga menyebutkan sebagian darinya di dalam 4d-Durr Al Mantsur (5: 
280), dan ia menyandarkannya juga kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu 
Marduwaih dan Al Baihagi di dalam Syu'ab A/ Iman. Lihat hadits no. 2029, 
2077, 2688 dan 2783. An-Naghaf (dengan fathah pada huruf muun dan ghain), 
yaitu cacing yang terdapat pada hidung unta dan kambing, bentuk tunggalnya 
naghfah. Tallahu, yakni membaringkannya (merebahkannya). 

208 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pane PD 


sa Bp Ul IJB tegg Ii Slbah Gi IVA 
6 Tg ala Sean Hi PE IP Nb PAP 


Ie Nu PA La PG Ta Beng 0 BP AN PON Br 
AA il OA ya pp HS Se Ika Hala 
La Bh Et UI ie ya Dn deh aa HP Ia Un 

Kb Tega an an , Ge aa 

MI Call 7 Ok 3 AG JAN gem 25 
2709. Ishag bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW mengajari mereka doa ini sebagaimana 
mengajari mereka surah dari Al Ouran, yaitu mengucapkan, 
“Allaahumma innii “auudzu bika min adzabi jahannam, wa a'uudzu bika 
min “adzaabil gabri, wa a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjal, wa 
@'uudzu bika min fitnatil mahyaa wal mamaat” (Ya Allah. Aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa Jahannam. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah al masih dajjal. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah hidup dan (setelah) mati)?” 


is 


ka AD 3 yg U Wet du GE Eib AV 

PIA PB eaabasi eny 
Ayam ra ad ai peti) Ik A1) Spa iya Akal 
ad dah ak, 3 PIN 5. Se ah PNG 
Bln GA Ui dai Ka 3 AN Hpba 5 
Bab AN ia BI aa UG ae td pa BU, HI 
Bip ta 3 LA yg SAS Satlen IN ng SALA 


2709 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2168 dan 2343. 
Lihat hadits no. 2342 dan 2667. 


— Musnad Imam Ahmad 


si ie bit SA bu abu as 
AV AY 
2710. Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata, Malik 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa ketika Rasulultah SAW berdiri untuk melaksanakan shalat 
di tengah malam, beliau mengucapkan, “Allahumma lakal hamdu, anta 
nuurus samaawaati wal ardhi. Wa lakal hamdu, anta gayyamus samaati 
wal ardhi. Wa laka! hamdu, anta rabbus samaawati wal ardhi wa man 
ftihinna. Antal haggu, wa gaulukal haggu, wa wa'dukal haggu, wa 
ligaa'uka haggun, wal jannatu haggun, wan naaru haagun, was saa'atu 
haggun. Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa “alaika 
tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamru. 
Faghfir lii maa gaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa 
@'lantu. Antal ladzii laa ilaaha illa anta” (Ya Allah, milik-Mu segala 
pujian, Engkaulah cahaya semua langit dan bumi. Milik-Mu segala 
pujian, Engkaulah pengatur semua langit dan bumi. Milik-Mu segala 
pujian, Engkaulah Tuhan semua langit dan bumi serta siapa pun yang 
ada di dalamnya. Engkaulah yang Maha Benar. Firman-Mu adalah 
benar, janji-Mu adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar. 
Surga adalah benar (adanya), neraka adalah benar (adanya), kiamat 
adalah benar (adanya). Ya Allah, kepada-Mu aku beserah diri, kepada- 
Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku 
bertaubat, dengan-Mu aku bertikai (dengan lawan), kepada-Mu aku 
berhukum, maka ampunilah dosaku baik yang telah lalu maupuan yang 
akan datang, baik yang aku sembunyikan maupun yang terang-terangan. 
Engkaulah Dzat yang tidak ada sesembahan yang hag selain 
Engkau)? 


BEA IG Kn BL RA Blah Ci YAN 


210 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Al Muwaththa” (J: 217). Al 
Gayyam bermakna al gayyuum, yakni yang terus menerus (tidak pernah 
berhenti) dan yang mengurus segala sesuatu, yakni yang mengatur perkara 
makhluk-Nya. Lihat hadits no. 2748. 


Musnad Imam Ahmad — 


ab IE ON PIA oi Abe 3 IN ab 
Me EN an 
na Tah s Sub B3 3, s aa Dan La Ju Sub 
o A3 ee aga Ha 033 GA Se UG 
PE D3 G3 nb UG AS Ge Int # An naa 
HA IT IA GAN 3 5 Sep LI OR 
us @ Sue Nb 19 de ola th id 3 (AE 

aj 3 Sub BSI Aa cdi ae) aj :JB Sup 
Oo RA aa og Ah Sub UG 35 Ani -g, 
Si Ba dm 5 ni FI 2g 23 Sub es, 
GAS Ob: HI LA Hai Say Bijah 3 Kn caan S 
Png 56 did Y, at pa Oki Yy & AI. » oE Pep 
Ghalia $ tu Hg agt 1 Ips ga js di as us 
3 jae S3 ia ih, Adu KK aah 5 PE 
Ga pa pipa taru kong Ga AN Sai KY Pa 
"Ja Wi dai -J6 ta Aren ud IE ala ah, hg 

S Oa yi 3, Pl SAI IU tu sad 


- st... 


A5 Kab hu ie ea ah ta ag 


274. Ishag, yakni Ibnu Isa, menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid, yakni Ibnu Aslam, dari 
Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika terjadi gerhana 


— Musnad Imam Ahmad 


matahari, Rasulullah SAW melaksanakan shalat bersama orang-orang. 
Beliau berdiri lama sekali sekitar —bacaan— surah Al Bagarah. 
Kemudian beliau ruku lama, falu bangkit —dari ruku— kemudian berdiri 
lama namun tidak lebih lama daripada berdiri yang pertama, Kemudian 
beliau ruku lama tapi lebih pendek daripada ruku yang pertama, 
kemudian sujud. Setelah itu beliau berdiri lama namun lebih pendek 
daripada ruku yang pertama." (Abdullah bin Ahmad berkata:) Ayahku 
berkata, "Yang aku bacakan kepada Abdurrahman, ia berkata, "Lalu 
beliau berdiri lama', ia berkata, "Namun lebih pendek daripada berdiri 
yang pertama, kemudian ruku lama tapi lebih pendek dari ruku yang 
pertama. (Kemudian berdiri lama tapi lebih pendek dari berdiri yang 
pertama, kemudian ruku lama namun lebih pendek dari ruku yang 
pertama), kemudian sujud, lalu selesai.” Kemudian kembali kepada hadits 
Ishag: Kemudian selesai sementara matahari sudah terang kembali. Lalu 
beliau bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di 
antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami 
gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya 
seseorang. Apabila kalian melihat hal itu (yakni gerhana), maka 
berdzikirlah kepada Allah” Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami melihatmu menerima sesuatu di tempatmu itu, lalu kami melihatmu 
mundur. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku melihat surga, lalu aku 
menerima buah darinya, seandainya aku mengambilnya, niscaya kalian 
bisa memakan darinya selama dunia masih ada. Dan, aku melihat 
neraka, sungguh aku belum pernah melihat pemandangan seperti —yang 
aku lihat— hari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah 
kaum wanita” Mereka berkata lagi, “Mengapa demikian wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Karena keingkaran mereka.” Dikatakan, 
“Apakah mereka ingkar terhadap Allah?” Beliau menjawab, “Mereka 
ingkar terhadap suami, dan mengingkari kebaikan. Yaitu, bila engkau 
berbuat baik kepada seseorang di antara mereka sepanjang masa, lalu ia 
melihat sesuatu —yang buruk— padamu, maka ia mengatakan, “Aku 
tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu' 7" 


211 Sanadnya shahih. “Atha' bin Yasar Al Madini adalah seorang tabi'in besar 
yang Isigah, meninggal di Iskandariyah pada tahun 103 dalam usia 84 tahun. 
Hadits ini dicantumkan di dalam A! Muwahtha' (1: 194-195). Diriwayatkan 
juga oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) sebagaimana disebutkan di 
dalam A! Muntaga (1719). Imam Ahmad telah menjelaskan di tengah hadits ini, 


Musnad Imam Ahmad — 


Teri 3... Pra 


aa PA Sa rd Pia 
Fan & an SA SE MA yA PAS Ci VAN 
BEAN as OgA daa Sp ARP AR KU 
DE PAN PENA NAT TENNNN TA ATA BALA An anna Sat 
SN late Ari anta Maan apr 
Man SI Up aa GI Kogkaal ES Jas d Ca ag ol 
Ba Ae 99 AE NE AI Jah dada Ss uh 
keba IT gal DD 3 era Ja ala aa tah 
SR toke BASE EN ala yA ES ASI Sad 
SA J8 dai Un GA Ol dan GP OA Ga 
”.& rt pc. eh 0. 
pat CA BA sig Ip dtng Aa AN Jie LA meta Ae 
Wi Sia, ea al Un aa 3 feng 3 aras ah 
Hah ai NA Kah 
2712. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa Humaid bin 
Abdur-rahman bin Auf mengabarkan kepadanya: Bahwa Marwan berkata 
kepada penjaga pintunya, “Wahai Rafi', berangkatlah engkau menemui 


bahwa ia juga meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Mahdi dari Malik, ia 
membacakannya kepada Abdurrahman, lalu menyebutkan perbedaan antara 
riwayatnya dan riwayat Ishag bin Isa pada sebagian lafazh haditsnya. Riwayat 
A1 Muwahththa' yang ada adalah dari riwayat Yahya bin Yahya dari Malik, 
riwayat itu sama dengan riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi dari 
Malik. Tambahan yang kami cantumkan di dalam dua tanda kurung siku adalah 
dari naskah (5) dan A/ Muwarhtha', dan ada kesalahaan pada naskah (-) 
(karena terhapus/rontok). Redaksi ini juga dicantumkan di dalam riwayat Al 
Bukhari (2: 247) dari riwayatnya, dari Abdullah bin Maslamah dari Malik. 
Lihat hadits no. 1864 dan 1975. “Taka'ka'ta” yakni mundur ke belakang. Al 
Hafizh mengatakan di dalam Al Fath (2: 448), “Dikatakan: ka'a ar-rajulu 
apabila ia mundur ke belakang. Al Khaththabi mengatakan, “Asalnya adalah 
laka'a'ta, tapi tiga “ain yang bergaung sekaligus menjadi berat, maka diganti 
menjadi satu huruf yang berutang'.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Ibnu Abbas, lalu katakan, “Bila setiap orang dari kita merasa gembira 
dengan apa yang dianugerahkan kepadanya dan senang dipuji dengan apa 
yang tidak diperbuatnya, tentu kita semua akan diadzab?”” Ibnu Abbas 
berkata, “Ada apa kalian dan ayat ini? Sesungguhnya —ayat— ini 
diturunkan mengenai ahli kitab.” Kemudian Ibnu Abbas membacakan 
“Dan —ingatlah—, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang 
telah diberi kitab (yaitu), “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu 
kepada manusia'” (Os. Aali “Imraan (3): 187) ayat ini. Ibnu Abbas juga 
membacakan, “Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang- 
orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka 
suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan” 
(Os. Aali “Imraan (3): 188). Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, “Nabi 
SAW menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, tapi mereka 
menyembunyikannya dan mengabarinya dengan yang lainnya, lalu 
mereka keluar dengan menampakkan seolah-olah mereka telah 
mengabarkan kepada beliau apa yang beliau tanyakan kepada mereka, 
dan mereka senang dipuji karena hal itu dan gembira karena telah 
menyembunyikan apa yang beliau tanyakan kepada mereka.”?”!2 


Ia pl 35 Eib J8 Ae 25 3G GAS var 


212 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tafsir (2: 316) dari 
tempat ini dan mengatakan, “Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Bukhari 
pada kitab at-tafsir, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i pada kitab tafsir 
mereka, Ibnu abi Hatim, Ibnu Khuzaimah, Al Hakim di dalam Mustadraknya 
dan Ibnu Marduwaih, semuanya dari hadits Abdul Malik bin Juraij seperti itu.” 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari hadits Ibnu Juraij, dari Ibnu 
Abu Mulaikah, dari Algamah bin Waggash: Bahwa Marwan mengatakan 
kepada penjaga pintunya, “Wahai Rafi', pergilah engkau menemui Ibnu 
Abbas.” Lalu dikemukakan hadits ini. Lihat juga Al Fath (8: 175-176). Ucapan 
Marwan “bimaa uutiya” (3y SJ, demikian yang dicantumkan pada kedua 
naskah aslinya dan Al Bukhari, sedangkan yang disebutkan di dalam ayat 
adalah “bimaa atau” (| Ti LC) pada kedua naskah aslinya, dan pada naskah Al 
Bukahri “binaa uutuu” (y3l CJ. Lihat terbitan As-Sulthaniyah (6: 40-41). Al 
Oasthalani (7: 56) mengatakan, “Dalam riwayat Abu Dzarr dari Al Mustamili 
dan Al Kasymaihani: bimaa uutuu (5 4 46) Al Hafizh menukil di dalam Al 
Fath, bahwa (| 5 si adalah bacaan As-Sulami dan Sa'id bin Jubair. 


Musnad Imam Ahmad — 


ke PN Da PP 8 ,.. . 
ie Ip) JB 206 yA GAP Kite gi Kiai Ga gi 


Gs ES Si & wa LX Be ah pd ia di ale In 


“J6 AS aa de Ha “S3 ab Hn an 


:J6 Gaga SIB ALS JB 93 UN IE MA 5 hai 
pa Dik p sj of Y 3 :6 op P3) 13 ui 
A5 kau dl aah, Ae da SG tapi ip En 


ana Oi Aya DA gai Oa HI th Gada Ol 
dl sh ee) Jo PN G HE ABS IS 533 UAN 
3 Da de av a, ih BL AN de 2 WS eat) Pa 
eni 
Pi 

2713. Aswad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Yang 
pertama kali menyangkal adalah Adam. Beliau mengatakannya tiga kali, 
"Sesungguhnya ketika Allah menciptakannya, ia mengusap punggungnya, 
lalu mengeluarkan keturunannya, lalu ditampakkan itu kepadanya, 
(Adam) melihat di antara mereka ada orang yang wajahnya memancar 
indah berseri-seri. Adam pun bertanya, “Wahai Rabbku, siapa ini?" Allah 
menjawab, “Ini anakmu, Daud. Adam bertanya lagi, “Berapa umurnya?' 
Allah menjawab, “Enam puluh —tahun—.' Adam berkata lagi, “Wahai 
Rabbku, tambahkan pada umurnya." Allah menjawab, “Tidak, kecuali 
engkau menambahinya dari umurmu.' Lalu Adam menambihinya dari 
umurnya, lalu Allah mencatatkan suatu ketetapan padanya dan 
dipersaksikan kepada para malaikat. Kemudian ketika Adam hendak 
diambil nyawanya, ia berkata, “Umurku masih tersisa empat puluh 
tahun." Lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnnya engkau telah 
memberikannya kepada anakmu, Daud." Adam menyangkal, Lalu Allah 
“Azza wa Jalla mengeluarkan catatan dan menunjukkan bukti padanya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Maka digenapkanlah usia Daud menjadi seratus tahun. Dan, Adam pun 
digenapkan usianya mejadi seribu tahun” 


IP Kia AR & des Af Bis vne 

Nae IP PA MP Sean 

SA Tifa SA pia JAN Io dd pie de di Jie di 
SA ng Ea AN 3 PE Ya 


2714. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Abu Bakar, yakni 
An-nahsyali, menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari 
Yahya bin Al Jazzar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
shalat di malam hari sebanyak delapan raka'at, witir tiga —raka'at—, 
dan shalat —lagi— dua raka'at. Setelah tua menjadi sembilan, enam dan 
tiga —raka'at—21 


SA GA OB aa Ka EA aj H DS El5 .xVve 
PAP aa Bt # SA sdE aah LA si -Jb dang 
» Le GS Fi Oni pa le Jo A1 Ip ata 
Yaa Jis yp Sae aki DE JG SAN IG LG 
Uap 
2715. Attab bin Ziad menceritakan kepada kami, Abdullah 


menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada 
kami, ia berkata, Ibnu Hubairah menceritakan kepadaku, ia berkata, 


23 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2270. 

PW Sanadnya shahih. Tentang Abu Bakar An-Nahsyali, Al Bukhari menguatkan di 
dalam Al Kuna (54), bahwa ia adalah Abu Bakar bin Abdullah bin Oathaf. ia 
adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu ma'in, Ibnu 
Mahdi, Abdu Daud dan yang lainnya. Lihat hadits no. 2572. 


Musnad Imam Ahmad — 


orang yang mendengar Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, ia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Waspadalah terhadap tiga 
hal yang terlaknat." Dikatakan, "Apa saja hal-hal yang terlaknat itu 
wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Seseorang di antara kalian duduk 
(buang hajat) di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh, atau di 


jalanan, atau pada sumber air” 


SB Gi ee nye darah aa bis aan 
Pena en bh AAA Pa Rak an Sa Dana 
Tag na kang ALE AI daa IN gia) Of AE yA up slah 33 
io 
2716. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Laits mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berbekam ketika beliau 


berpuasa.?”' 


ka at Ka dg ke 
IIE AE 3 AGS yi AN IN EAS doyan Cl AV 


. 02 80 y 302) ra 


R3 Ki sg. & “ kya P1 
Dl Iyo Ol tea ls lo KS Bb oa AS ia 
£ 5 : 5 5, 


Leena an Sana Mar 0. 

) JB Pa 3 ae &a ke 
SA BS dai MA US 

2717. Ya'gub menceritakan kepada kami, Putra saudaraku Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Ubaidullah 
bin Utbah menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas menceritakan 


kepadanya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jibril AS membacakan 
kepadaku satu huruf, lalu aku mengulanginya, dan aku terus meminta 


271 Sanadnya dha'if (lemah) kaena tidak diketahuinya orang yang meriwayatkan 
dari Ibnu Abbas. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 204) 
dan dinilainya cacat karena hal ini. Lihat Al Muntaga (137 dan 138). 

718 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2594. 


— Musnad Imam Ahimad 


ditambah dan ia pun menambahiku hingga mencapai tujuh huruf? 


2. Pn - 3. As LINA Peru 


ah 3 JA AT Apa 3 IS Ela di Cia NYA 

1 IP MEP PE BAR BAL AGAN 
kaan Bad 1 ag ena Aa 
BA Is J6 106 SY ai Padi “55 La 
PK obb pp Ia 


2718. Yunus menceritakan kepada kami, Hibban bin Ali 
menceritakan kepada kami, Ugail bin Khalid menceritakan kepada kami, 
dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik teman 
—seperjalanan— adalah empat orang, sebaik-baik brigade adalah empat 
ratus —personil— dan sebaik-baik pasukan adalah empat ribu — 
personil—'” Ibnu Abbas melanjutkan: Rasulullah SAW juga telah 
bersabda, "Suatu kaum tidak akan dikalahkan karena dianggap sedikit 
bila berjumlah dua belas ribu —personil—.”7" 


(AN aa NA Up deae BA Gis .yvya 
033 (es Pangan 2 3 TP -J8 ya tg Dep Ka 


2.8. Tae 2 


Ja SN CA Aa Ca Ia Maja 23, 


Ia Ap (A33) Sa Kuta tilas aa 4 


217 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits Ibnu Abbas no. 
2375 

218 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Hibban bin Ali sebagaimana yang 
telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 1164. Ugail (dalam bentuk 
tashghir) Ibnu Khalid Al Aili adalah seorang perawi yang tsigah, termasuk 
orang yang paling tsigah terhadap Az-Zuhri. Hadits ini telah dikemukakan 
dengan isnad lain yang shahih pada no. 2682. 


Musnad Imam Ahmad — 


PN pad Pee NP NAN PENA NN 

Ka 6 Lu 2 KA ab Pee Ai lo 
Kaali JEAN F ta CB J8 oh HE Kate uas Wu 
Se Io 1 Ip HP WI Ai el da da lea 
2719. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin 
Abdul Karim mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
ia menuturkan, “Seorang laki-laki keluar dari Khaibar, lalu dua orang 
mengikutinya, dan yang lain memanggil kedua orang tersebut dengan 
mengatakan, “Kembali. Kembali” sampai kedua orang itu kembali, 
kemudian berjumpa dengan yang pertama, lalu mengatakan, 
“Sesungguhnya kedua orang ini adalah syetan, dan aku masih tetap 
bersama keduanya sampai mengembalikan keduanya. Bila engkau 
bertemu dengan Rasulullah SAW, maka sampaikan salam kepada beliau, 
dan beritahu beliau, bahwa kami di sini sedang mengumpulkan zakat 
kami. Bila berguna baginya, maka kami akan mengirimkannya kepada 


beliau.” Kemudian ketika orang itu tiba di Madinah dan memberitahu 
Nabi SAW, saat itulah Rasulullah SAW melarang khulwah.”?'? 


03an 


Bo up Uap CAS tejo Gi Bola GAS NY 


SG al de AN PN Ag ang 
Ah 3 Oi gu . ne Be aa gagang KAA jai 
Sa 

2720. Ishga bin Isa menceritakan kepada kami, Syarik 


menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW shalat witir dengan membaca tiga 


7! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2510. “irji'aa, 
irjPaa” dicantumkan pada naskah “irbi'aa, irbi'aa”, ini keliru, kami 
membetulkannya dari naskah (5) dan Az-Zawa'id (8: 104). 


— Musnad Imam Ahmad 


—surah—: Sabbihisma rabbikal a'laa (Surah Al A'taa), gul yaa ayyuhal 
kagfiruun (surah Al Kaafiruun) dan gul huwallaahu ahad (surah Al 
Ikhlash).”2720 


BB gi 3 PEN AG A5 Hn Bis An 
Gi aa KB eka ITB jp ME yi ap Jl ja aa 


Sa Bb ad Ja da 5 UG 3d, Fa 


2721. Ishag menceritakan kepada kami, Abdurrahman binti Abu 
Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Muhammad dari kalangan 
keluarga Amr bin Utsman, dari Fathimah binti Husain, ia berkata, “Aku 
mendengar Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW melarang kami 
melamakan pandangan terhadap para penderita kusta'”22! 


Kaongoa Pena Pena 


ia AN AP gp Natan giaa (Gl Wo .YVYY 
CE AP YA MAL yi ta 53 Wp yi 


ata ai jak id lag de Je SI Iga 
Ko ts La ia IE BAN CB ca Unta 


ia Di Ah Ai La LA 2S KUE US CA 


72 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah sebagaimana disebutkan di dalam 4! Muntaga (1210). Pada riwayat At- 
Tirmidzi (1: 341), pensyarahnya menyandarkannya juga kepada Abu Daud, ini 
hanya dugaan. Hadits ini akan dikemukakan lagi pada hadits no. 2725 dan 
2726. Lihat pula hadits no. 678. 

2 Sanadnya shahih. Muhammad dari kalangan ketuarga Amr bin Utsman adalah 
Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, sedangkan Fathimah binti Al 
Husain bin Ali adalah ibunya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2075. 


Musnad Imam Ahmad — 


GEN At Ja Sonata Lah Ira LI 

2722. Ishag menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit Al 

Abdi menceritakan kepadaku, dari Jabalah Ibnu Athiyah, dari Ishag bin 
Abdullah bin Al Harts, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW sedang di rumah salah seorang istrinya, beliau menempatkan 
kepalanya lalu tidur, kemudian beliau tertawa di dalam tidurnya. Ketika 
beliau bangun, salah seorang istrinya bertanya kepada beliau, “Engkau 
tadi tertawa dalam tidurmu. Apa yang membuatmu tertawa?” Beliau 
menjawab, "Aku kagum kepada orang-orang dari umatku, mereka 
menumpang lautan ini untuk menyongsong musuh, mereka berjihad fi 
sabilillah.” Lalu beliau menyebutkan banyak kebaikan pada mereka. du 


Pt PI Ci SY Gis .xvrr 
Ga aa Jo ps Se Ie ep 
das, CA la cat an Jb an IR oa 
s 1g, ita & ea ah 3, Pe en) ARP 
Ghe Yan Sab Ka selih 


2723. Ishag menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Adalah Rasutuliah SAW, apabila hendak keluar 
bepergian beliau mengucapkan, “Alaahumma antash shaahibu fis safari 
wal khaliifatu fil ahli. Alaahumma inni a'uudzu bika minadh dhbnati fis 
safari wal ka'aabati fil mungalabi. Allaahumagdhi lanal ardha wa 
hawwin 'alainas safar” (Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan 
dan pengganti di dalam (menjaga) keluarga. Ya Allah, sungguh aku 


7 Sanadnya hasan. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 281), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, di dalam Sanadnya 
terdapat Muhammad bin Tsabit Al Abdi, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in 
dalam. satu riwayat: Demikian juga An-Nasa'i, dan para perawi lainnya adalah 
orang-orang yang isigah” Muhammad Ibnu Tsabit haditsnya hasan 
sebagaimana kami tahgig pada no. 2572. 


—— Musnad Imam Ahmad 


berlindung kepadaku dari kesulitan perjalanan dan kedukaan ketika 
kembali. Ya Allah lipatkanlah bumi (pendekkanlah jaraknyal untuk kami 
dan mudahkanlah perjalanan ini bagi kami 


Ke 


Ka Es YG bi and 3 Ou Gib Yr 


Para ba ID aah Kep ny Das di 
1 Pp Bca al Ge ah Para Ya S “yang 


an ep 
seat 


Pake Na DA jan dal Gb ahad gn | du aa 


Y, Dkko BF 3 — os saj ta jos W giat ta 


2.350 2 #. 


H6 db Koni Kie Lap Cp 3 2 yu 5 pe. 


21724. Affan dan Abu Sa'id, Al Ma'na, menceritakan kepada kami, 
ia berkata: Tsabit menceritakan kepada kami, Hilal bin Khabbab 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi 
SAW menoleh ke arah (bukit) Uhud lalu bersabda, “Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad berada dalam genggaman tangan-Nya, tidaklah 
menggembirakanku bahwa Uhud berubah menjadi emas untuk keluarga 
Muhammad yang aku infakkan fi sabilillah, lalu ketika aku meninggal 
hanya meninggalkan dua dinar saja darinya, kecuali dua dinar yang aku 
persiapkan untuk melunasi hutang bila ada.” Lalu ketika meninggal 
dunia, beliau tidak meninggalkan dinar pun dan tidak pula dirham, tidak 
budak laki-laki dan tidak pula budak perempuan, beliau hanya 
meninggalkan baju besinya yang digadaikan kepada seorang yahudi 
dengan tiga puluh sha” gandum.””2 


278 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2311. 

278 Sanadnya shahih. Tsabit adalah Ibnu Yazid Al Ahwal. Hadits ini disebutkan 
oleh Ibnu Katsir di dalam At-Tarikh (5: 283-284) dari Al Musnad (2743), ia 
mengatakan, “Bagian akhirnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin 
Mu'awiyah, dari Tsabit bin Yazid, dari Hilal bin Khabbab Al Abdi Al Kufi.” 
Sebagian maknanya telah dikemukakan pada no. 2109 dan di sana kami telah 


Musnad Imam Ahmad — 


Bab NG GAN AE jp AA 7 US ES Vo 
dah ig Big San Pereena ln Kan UT arina mna 
PP Tana P Ill GP US Ki YG (abg La jai 
KENA ig alah AP lo Jgn) OS JB AP Ul op 
AAA yng ET J3 NU Lt Ha 
2725. Husain bin Muhammad dan Abu Ahmad Az-Zubairi 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Syarik menceritakan 
kepada kami. Dan, Hajjaj mengatakan: Syarik menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW shalat witir dengan —membaca— tiga —surah: 
Sabbihisma rabbikal a'laa (Surah Al A'laa), gul yaa ayyuhal kaafiruun 
(surah Al Kaafiruun) dan gul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash).””? 


AP IatA Eh5 1IB adi 2 Lala Bis .rvya 
4 " ea RA TN NA o 200 cara 0 
SI ke Al Jah OS SG ge gi GP yi daa IP BN 
San na Na 
2726. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: 


Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW” lalu disebutkan seperti 


itu. 72 : 

SA AI d3 ai katana AKI 
Tara IG 206 CAB yA gp TXe 13 orak yi 3) Lp Ts 
bj H3 Ia du Opi, Jet 3 al dls ka io Ai 


menyinggung hadits ini. Lihat M lajma'-Az-Zawaid (10: 239 dan 326). 
272 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2720. 
2796 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


-— Musnad Imam Ahmad 


Fi 


3, aa aah an 2... 00... 
2 36 A3 Je ah TAI SSI Ta 

2727. Abu Al Gasim bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ibnu Abi Habibah mengabarkan kepadaku, dari Daud 
bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah 
SAW berabda, "Bumuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (obyeknya) 
pada perbuatan kaum Luth, juga binatang (yang disetubuhi manusia) 
dan manusia yang menyetubuhi binatang. Dan, barangsiapa yang 


menyetubuhi wanita mahromnya maka bunuhlah di Tpi 


Pi Kan) SA Aas AE Pe ega KAIN 
Opa) IS AE AE yah GP TG seal Ui 5) Up Le 
DAA LAN IE Ka SA ai ain Bo 


an. Ma An MAKA aa An aa SAN an KA 
WES Yg WES YG AJE Vy WM IBL SD Jaa 


379! Sanadnya hasan. Abu Al Oasim bin Abu Az-Zanad adalah seorang perawi yang 
Isigah, termasuk gurunya Ahmad, ia adalah saudaranya Abdurrahman Ibnu Abi 
Az-Zinad. Tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada keterangan hadits 
no. 539. Ibnu Abi Habibah adalah Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah Al 
Anshari. Ahmad mengatakan, “Dia tsigah.” Al Ijli mengatakan, “Orang Hijaz 
yang tsigah” Namun Ibnu Ma'in dan yang lainnya menilainya dha'if. Al 
Bukhari di dalam 4! Kabir (1/1/271-272) mengatakan, “Haditsnya munkar.” 
Demikian juga yang dikatakannya di dalam Adh-Dhu'afa' (hal. 2). Sementara 
An-Nasa'i di dalam Adh-Dhu 'afa” (hal. 2) mengatakan, “Dha 'if Madinah”. At- 
Tirmidzi mengatakan di dalam A4s-Sunan (2: 339), “Lemah dalam hadits.” 
Menurut aku (pen-tahgig), bahwa yang memperbincangkannya adalah 
mengenai hafalannya dan kesalahannya pada sebagian yang diriwayatkannya, 
karena Al Harbi telah mengatakan, “(Dia adalah) seorang syaikh Madinah yang 
shalih dan memiliki keutamaan, tapi aku tidak menilainya hafizh (penghafal 
hadis).” Ibnu Sa'd mengatakan, “Dia seorang yang rajin shalat dan ahli ibadah. 
Berpuasa selama enam puluh tahun, dan sedikit bicara.” Al Ugaili mengatakan, 
“Dia mempunyai lebih dari satu hadits yang tidak ada mutaba'ahnya 
(penguatnya).” Lalu Al Ugaili menyebutkan contoh dengan haditsnya yang 
berikut ini (nomor 2729). Yang seperti ini tidak mengurangi derajat haditsnya 
dari derajat hasan. Lihat hadits no. 2420, di sana kami telah menyinggung 
tentang hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


. ara) DAY, Ora 3 
2728. Abu Al Gasim bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Ibnu Abu Habibah mengabarkan kepadaku, dari Daud 
bin Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Adalah 
Rasulullah SAW, ketika beliau memberangkatkan pasukannya, beliau 
bersabda, “Keluarlah kalian dengan menyebut nama Allah. Kalian 
berperang fi sabilillah terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah. 
Janganlah kalian mengkhianati perjanjian, janganlah kalian curang 
(mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan), janganlah 
kalian merusak jasad, janganlah kalian membunuh anak-anak dan 
Jangan pula orang-orang yang mendiami tempat-tempat ibadah”? 


Pena 


33 Tab AA HA de gai jl Bis yura 
Bg SPA cm gi SAN sh Gp ai ga la 
JI JET tp 


2729. Abu Al Gasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abu Habibah mengabarkan kepadaku, dari Daud bin Al Hushain, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW mengajari kami 
—doa— untuk demam dan sakit: “Bismillaahil kabiir, a'uudzu billaahil 
'azhiim, min syarri 'irgin na'arin, wa min syarri harrin-naar?” (Dengan 
menyebut nama Allah yang Maha Besar. Aku berlindung kepada Allah 
Yang Maha Agung, dari keburukan darah yang mengalir deras, dari dari 


24 Sanadnya hasan. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 316- 
317) dan disandarkan kepada Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabrani 
di dalam 4! Kabir dan Al Ausath. Kemudian penulisnya mengatakan, “Di antara 
para perawi Al Bazzar terdapat Ibrahim bin Isma'il Ibnu Abi Habibah, ia dinilai 
#sigah oleh Ahrnad namun dinilai dha'if oleh jumbur, sedangkan para perawi 
lainnya adalah para perawi shahih.” Saya.tidak tahu, mengapa komentarnya 
mengenai para perawi Al Bazar, padahal di mukanya ada para perawi Al 
Musnad?. Pembahasan tentang isnad ini telah di kemukakan pada hadits 
sebelum ini. 


KI | — Musnad Imam Ahmad 


keburukan panasnya neraka)” 2 


.. 0... 20. 


Fata Tae -JE Ca LN 3 

ba daa PE PA Aa Gp SE oi Alan 
IE YG Wa Lp js ae aj Ip ahh Pa de 
Man IP EA ai 

2730. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' Ibnu As-Sa'ib, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW disuguhi 
senampan bubur (sarid, maka beliau pun bersabda, “Makanlah kalian 


dari pinggirannya, dan janganlah memakan dari tengahnya, karena 
sesungguhnya keberkahan itu turun di tengahnya” 2 


KS .yvr. 


as Bp alas 13 Ata Bis gp Ea RA 


Nb ae 3 AP Bi ih da Jaa 
ea Ae .. 


A8 Ing IS ig ai shg Bin 
. .. Ja pan te. Lea 4 8, 

RAN CAN Hey Ale Al Ula 

2731. Rauh menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Ibnu Abbas: Bahwa pada hari 


Nahr Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang mencukur 
sebelum melontar —jumrah—? Atau —sebelum— menggorok —unta 


279 Sanadnya hasan sebelum yang sebelumnya. Hadits inilah yang disinggung oleh 
Al Uggili, yaitu yang tidak ada mubata'ahnya pada Ibnu Abi Habibah 
sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 2727. An- 
Na'ar berasal dari ungkapan “na'ara al 'irgu bi ad-dam” (urat darah 
menggelontorkan darah), yaitu bila tinggi dan luka. Na'aar dan nu'uur adalah 
bila darahnya bersuara ketika keluar. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al 
Atsir. 

2780 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2439. 


Musnad Imam Ahmad — 


kurban—? Atau —sebelum— menyembelih —hewan kurban—? Dan 
lain-lain tentang mendahulukan dan mengakhirkan? Rasulullah SAW 
menjawab, “Tidak apa-apa. Tidak apa-apa? 


as 


DKI BUAS dapb uh Ea von 


IE 2IB KA Oi eU Se Ae Bu An IP KALA 
Nenen AN aa An Da ia hu Mat aa 
BI B3 JS JS agan Up in le AM lo AI Syah 
bi 1g ki . ... - Ket sp. 
0 Syria, Jet USG 
2732. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari 
Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan 
kaum Luth (homo sex), maka bunuhnya si pelaku dan yang 
diperlakukannya (obyeknya)””” 


Bon Abe 


IP oyata 23 8 CA JB AEJI X3 Hb YP 
Jet yi aa ea Eu) u 16 Pe Pp 2 


2733. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata, 


29! Sanadnya hasan. Lihat hadits no. 2648. 

78 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 336) dari 
Muhammad bin Amr As-Sawwag, dari Abdul Aziz Ibnu Muhammad Ad- 
Darawardi. At-Tirmidzi mengatakan, “Kami mengetahui hadits ini dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, melalui jalur ini. Sementara Muhammad bin Ishag 
meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Abu Amr, yang mana beliau bersabda, 
“Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth” tanpa 
menyebutkan perintah membunuh. Di dalamnya juga disebutkan: “Terlaknatlah 
orang yang menyetubuhi binatang'” Tampaknya At-Tirmidzi mengecap hadits 
ini cacat, namun tidak mengemukakan alasan. Lihat hadits no. 2420, 2727 dan 
2733. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abbad bin Manshur mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa ia mengatakan tentang orang yang menyetubuhi binatang, 
“Bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya (yakni binatangnya).”733 


BEM ae 5 GA Bin LI Ip Kb gih Vr 
AR oh dah AN Ie aa PP 
CS Eni IN, AA TP Aa LA ba ala 4 05 


Ina Sehun ang PARA" 3 ng pat SA 
Anta eling Ala ka SN Iyan BS AG ep HN Pria ala 
Pe ae erna ee: 5 
(nga ti Sep AI Yale AN et AI 
an ap , TA 0 Wa una 
As WA 193 MERE S6 il Ul, Io Catal Op :J6 
- 1... ON ain yg oo 
lab Uya BA daa IS IA UNJ 
2734. Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Ibnu Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar mencela leluhur 
Al Abbas pada masa jihiliyah, lalu Al Abbas menamparnya, maka 
kaumnya datang kemudian berkata, "Demi Allah kami akan 
menampamnya sebagaimana ia telah menamparnya." Lalu mereka 
menghunus pedang, kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau pun naik ke atas mimbar lalu bersabda, "Wahai manusia, 
siapa penduduk bumi yang paling mulia di sisi Allah?" mereka 
menjawab, "Engkau." Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya Al Abbas 
adalah dariku dan aku darinya. Maka janganlah kalian mencela orang- 
orang kita yang telah meninggal sehingga menyakiti orang-orang kita 
yang masih hidup." Lalu orang-orang itu pun datang kemudian berkata, 
"Wahai Rasulullah, kami berlindung kepada Allah dari 
kemarahanmu.”74 


258 Sanadnya shahih. Riwayat ini mauguf pada Ibnu Abbas, dikuatkan oleh riwayat 
marfu' yang telah lalu pada no. 2420. Disana kami telah menyinggung riwayat 
ini. Lihat pula hadits no. 2727. 

274 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Makna 


Masnad Imam Ahmad — 


JOM Sih 2I8 AR3 ES ep ih NVro 
goo 2008 ye os... Sea an Sa Me - 
Tina TA Uda Aa IN) HIU Oka NS AI of santai 
Aa en LE LL LN Na Tag 
BINA AT Ga GT U in bt Io yh J5 JS 
Sa Pa LD aaagan 2 ana aO 2 Ba aa 
Tas (P3 Gp Ta AF WA NY PSV) 1 H 
2 bag Spul oat ata nat Ahn Let yah Teo Bet 
KI Ye Ad dya AAS PIN aa) SAY 
2735. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sulaiman dari Mujahid: Bahwa 
orang-orang thawaf di Baitullah sementara Ibnu Abbas sedang duduk 
sambil memegang tongkat, lalu ia berkata: Rasutullah SAW bersabda, 
"Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dengan 
sebenar-benar tagwa kepada-Nya: dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Os. Aali “Imraan (3J: 102), 
seandainya setetes zaggum diteteskan, niscaya akan membuat pahit 


(mencemarkan) makanan —kehidupan— penduduk bumi, lalu bagaimana 
orang yang tidak mempunyai makanan kecuali zaggum' "5 


0. Tere son an # 


. 0g an Le 18 - A6 - 
OP oi AP OP Talla oi SLS Vla KT) Ban VA 
5 AG Te PN SPAN PN Ne 
HI peng Ala ko Iga Ol Sob Gp op pa gp Lalai 


H3 Hb AT El 0 1 ye aa au 


hadits ini telah dikemukakan di banyak hadits. Lihat Majma' Az-Zawaid (8: 
76). Ahyaanaa: ahyaa'unaa (orang-orang kami yang masih hidup) dengan 
mentashil huruf hamzah. 

2788 Sanadnya shahih. Tonu Katsir menukilnya dalam Ar-Tafsir (2: 201) dari tempat 
ini, kemudian mengatakan, “Demikian juga yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan Al 
Hakim di dalam Mustadrak-nya dari berbagai jalur dari Syu'bah. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hasan shahih.” sementara Al Hakim mengatakan, “Sesuai dengan 
syarat Asy-Syaikhani (Al' Bukahri dan Muslim) namun keduanya tidak 
mengeluarkannya'” Kemudian Ibnu Katsir menyebutkannya sekali lagi (7: 
139) dari riwayat Ibnu Abi Hatim dengan isnad-nya dari jatur Syu'bah. 


— Musnad Imam Ahmad 


2736. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari 
Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak seorang pun dari 
manusia kecuali telah melakukan kesalahan atau hendak melakukan 
kesalahan, selain Yahya bin Zakaria.”5 


Bug Jt ab obs Y Je EiS rvrv 
,.. BAB EN tnya rat “ 0... . ae Mamat 31 
BIA Ce GG IE AE NP hn PA 


Th Pa, 2. Bh ang Han dad - Sa sen 8, 
(ko cle HI OS (Olinn) yE Ib3 NAS Va Ing ade Ai ae 
V2... 2, og NN SN ee PALA 
Ing sy Ii JS 1 S5 Jaka Jak YG ya Ia 
aa at 

Ha Y 

2737. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata, 

Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Demi Allah, Rasulullah SAW tidak 
pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadhan. Dan, bila beliau 
berpuasa, beliau akan terus berpuasa sampai-sampai orang mengatakan, 
“Demi Allah, beliau tidak pernah berbuka.” Dan, bila beliau berbuka 


(tidak berpuasa), beliau terus berbuka sampai-sampai orang mengatakan, 
“Demi Allah beliau tidak pernah berpuasa'””"7 


Ka 


PI Ha Has K5 S5 E35 NVYA 


1786 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2689. 

2797 Sanadnya shahih. Yahya bin Hammad bin Abu Ziyad Asy-Syaibani adalah 
seorang perawi yang £sigah, termasuk gurunya Ahmad dan Al Bukhari. ia 
dinilai tsigah oleh Ibnu Sa'd, Abu Hatim dan yang lainnya. Al Ijlil mengatakan, 
“(Dia) seorang warga Bashrah yang tsigah, termasuk orang yang banyak 
meriwayatkan dari Abu Awanah.” Hadits ini merupakan pengulangan hadits 
no. 2450. 


Musnad Imam Ahmad — 


KG Tak A3 Uya Ai SA Kg Aya Gak di 

2738. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Hasan bin 

Shalih menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW memotong kumisnya. Dan, juga 
dulu bapak kalian, Ibrahim, memotong kumisnya.”?738 


Pa 


AI Hai cela Ea 33 5 Inhu Es evya 

ia pe dl aa da PP Kep Lala 

CS sah “ sa Hai du Spa Sa Wa y 
ii Aa pe Sai Su: 


2739. Sulaiman bin Daud asn kepada kami, Hisyam, 
yakni Ad-Dastuwa'i, menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Janganlah 
kalian membanggakan leluhur kalian yang telah mati pada masa 
Jahiliyah. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, 
sungguh, kumbang yang mengeluarkan kotoran dengan hidungnya, 
adalah lebih baik daripada leluhur kalian yang telah mati pada masa 
jahiliyah? 72 


Aan na 


adan Jabal tah 


178 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 10) dari jalur Yahya 

bin Adam dari Israil dari Simak, lalu At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan 
ma Sarib.” Lihat hadits no. 2181. 
759 Sanadnya shahih. Sulaiman bin Daud adalah Ath-Thayalisi. Hadits ini 
dicantumkan didalam Musnadnya (2682). Dicantumkan juga di dalam Majma' 
Az-Zawaid (8: 85) dan disandarkan juga kepada Ath-Thabrani dalam Al Ausath 
dan Al Kabir, lalu penulisnya mengatakan, “Para perawi Ahmad adalah para 
perawi shahih.” Al Ju'al (dengan dhammah pada huruf jiim dan fathah pada 
huruf 'ain) adalah binatang kecil dan kotor semacam kumbang. Di dalam 4/- 
Lisan disebutkan, “Dinamakan juga dengan sebutan abw ja'raan (dengan 
Jathah pada huruf jiim). Yudahdihu yakni yudahriju, yakni mengerumuni 
kotoran. 


— Musnad Imam Ahmad 


? “ pa Ka Hg aa TN ari Ag 

He AI Kd El 1G 533 HO Bi ve. 
A5 ana SEN aka an ab ana DAR an ka ena Ta 
INA PK AP AI ag 
Pa DA Den ANN 
LI jg OS eka Ale dh 
2740. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Abu Bakar An-Nahsyali menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu 


Tsabit, dari Yahya bin Al Jazzar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
shalat witir tiga —raka'at—.7 


. 30 Lea AG 


satu eating ah A33 Hj ouL Bis xv 
“5. CAN Pa Saran dn BPN demen da PKS. » 
JI II GB Ia Ol tea GP gp KP IP Ita 
naa .. 0. ga P0 pen nh 
os re JS peri Ran 39 OI JS Ha Ine uji sd Sets 
: Par : 
2. 
16 JS 
2741. Sulaiman bin Daud Abu Daud menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Syarik mengabarkan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah 
haji itu setiap tahun?" Beliau menjawab, "Satu kali haji atas setiap 


orang. Jika aku katakan 'ya, setiap tahun' tentu itu —wajib— setiap 
tahun "24 


Wita Unlam IE Bb cab Ap El NYA 

PI YA Aa nona TE 6. ana Unang HL 

IJU pbag dle AI Cho Al Iyay DAS gl YP peka GP aj 
LA 


P3 Ah da GIA yi Ha Tn Ui al 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2714. Lihat 
hadits no. 2726. 

74! Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Musnad Ath-Thayalisi 
(2669). Lihat hadits yang telah lalu pada no. 2663. 


Musnad Imam Ahmad — Ca | 


SA LAB Im SU Dnaty Aj AI 
May Kami GA ga 3 AI Jai Aj 
BR yh DE out aah, 


2742. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, 
dari Migsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
dianugerahi lima hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi 
pun sebelumku, dan aku mengatakannya bukan membanggakan: Aku 
diutus kepada semua manusia, yang (berkulit) merah dan hitam: Aku 
ditolong dengan rasa takut (pada musuh) dari jarak perjalanan satu 
bulan, Dihalalkan harta rampasan perang bagiku, yang mana tidak 
pernah dihalaikan bagi seorang pun sebelumku, bumi (tanah) dijadikan 
sebagai masjid (tempat sujud) dan alat bersuci bagiku: Dan aku diberi 
hak untuk memberi syafa'at, lalu aku menangguhkannya untuk umatku, 
yang mana syafa'at itu adalah bagi orang yang tidak mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu pun”? 


aan JS Es Ran Cik cxatah Xx Pecah NVtr 
SI IE ca Ah la IA Ae op 


bee 


data dl 3 NA IN EL Ra Gaga ye 
SIG uga Gatel af Y onto Rb gate, dai 3 DA ba 
LA Aa BA diy Yg GE Yg Up YVp Os Bf Va 

2743. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Tsabit 
menceritakan kepada kami, Hilal menceritakan kepada kami, dari 


242 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangaii dari hadits no. 2256, 
kami telah-menyinggung hadits ini di sana. Hadits ini disebutkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (8: 258). Yazid di sini adalah Ibnu Abi Ziad. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW menoleh ke arah (bukit) 
Uhud lalu bersabda, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, 
tidaklah menggembirakanku bahwa Uhud berubah menjadi emas untuk 
keluarga Muhammad yang aku infakkan fi sabilillah, lalu ketika aku 
meninggal dunia hanya meninggalkan dua dinar saja darinya, kecuali 
dua dinar yang aku persiapkan untuk melunasi hutang.” Ibnu Abbas 
melanjutkan, “Lalu ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak 
meninggalkan dinar pun dan tidak pula dirham, tidak budak laki-laki dan 
tidak pula budak perempuan, beliau hanya meninggaikan baju besinya 
yang digadaikan kepada seorang yahudi dengan tiga puluh sha? 


1 s.. 


z gs... 5 
dan Ci AJE OS) Amat yip ana X5 GIS VE 
Aa AG ane aa ana Lain 
le Ko Iyan AAS YA pp LSG jp Ja Bis 
Ae LATEN au nana PL abi BOB Sa Tea SA 
BNI ag AB pas Ie ag Ab IE Ja eh 
Prana Oh ab PANnG PUR ON "TN AN ngo Tan er 
ah IE CAN) PU Sia La FI Mp CABAI 
PAN SN PNP ANE Aa Sr TA po 00 2ya kd 
Aj TE Tp LI JELAS Ia 3 Ho SY 
: BN aa pa AB os 
MSI Fa TK, 1 
2744. Abdush-shamad, Abu Sa'id dan Affan menceritakan kepada 
kami, mereka berkata, Tsabit menceritakan kepada kami, Hilal 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW didatangi oleh Umar, saat itu beliau sedang di atas tikar 
yang membekas pada tubuh beliau, lalu Umar berkata, "Wahai 
Nabiyullah, mengapa engkau tidak menggunakan kasur yang lebih baik 
daripada ini?" beliau menjawab, "Apa urusanku dengan dunia? 
Perumpamaanku dan dunia hanya seperti seorang penunggang yang 
berjalan pada hari yang panas, lalu ia berteduh sesaat di siang hari di 
bawah sebuah pohon, kemudian bertolak lagi meninggalkannya” 74 


213 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2724. 
214 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Tarikh Ibni Kazsir (6: 49- 


Musnad Imam Ahmad — 


GX 13 Ia bara Ce Es ana Xp Cit xVto 
HP WA Gin lan ala da Pp pe Ue yip gp 


o- 0... c P3 


PE gai J5 ah K3 Pa PP AI 
B3 eh de 35 Ia IL Hi KG Pagi) Hai 


2745. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Tsabit 
menceritakan kepada kami, Hilal menceritakan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW memerangi musuh dan 
belum tuntas hingga menangguhkan Ashar dari waktunya, tatkala beliau 
menyadari itu, beliau berdoa, "Ya Allah. Orang-orang yang menahan 
kami dari melaksanakan shalat wustha, maka penuhilah rumah-rumah 
mereka dengan api, dan penuhilah kuburan-kuruban mereka dengan 
api," Dan yang serupa itu.” 


2... 


In 4 Gis IG Oli alan ia Cas XV 

aa daa Ji Ir 3 IE yaa gl gp C0 
13 B3 Aa Aa ea jadi bh g AS 
i PE Tae DSN Iya Sta oa AI pa 105 
Li ga dil La AM Hat, V3, Jas de 5 al & 


po. 


He JUp 208 pena se JG Ge KO Kana 


50) dari tempat ini, penulisnya mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya 
sendirian” Dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 326), 
penulisnya mengatakan, “Para perawi Ahmad adalah perawi shahih selain Hilal 
bin Khabbab, ia seorang perawi yang tsigah.” Lihat hadits no. 222 dalam 
Musnad Umar. 

713 Sanadnya shahih. Haditsi ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 
309), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di 
dalam AI Kabir dan Al Ausath. Para perawinya tsigah.” Lihat hadits no. 1326. 


— Musnad Imam Ahmad 


"1 


2746. Abdush-shamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Tsabit menceritakan kepada kami, dari Hilal, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW membaca gunut 
selama sebulan berturut-turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' 
dan Subuh, yaitu di akhir shatat setelah mengucapkan, “sami 'allaahu 
liman hamidah” pada raka'at terakhir, beliau mendoakan keburukan atas 
mereka, yakni —beberapa— kabilah dari Bani Sulaim, yaitu Ri'I, 
Dzakwan dan Ushayyah, para makmum di belakang beliau 
mengamininya. Beliau pernah mengirim utusan kepada mereka untuk 
mengajak memeluk Islam, namun mereka justru membunuh utusan itu.” 
Affan mengatakan dalam haditsnya, ia berkata: Ikrimah berkata, “Ini 
adalah pemulaan gunut.””“ 


Sab Can ang AP Ea S1 3 OLS EA xv 
Ade Ag yA op Oa op pa 
ya Ea IN Na Pe an da 
js 
2747. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam dan Abu Bisyr menceritakan 


146 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 541) dari Abdullah bin 
Mw'awiyah Al Jumahi, dari Tsabit bin Yazid. Al Mundziri mengatakan, “Di 
dalam isnadnya terdapat Hilal bin Khabbab Abu Al “Ala' AlAbdi Al Kufi 
maula mereka, ia pernah mengunjungi di berbagai kota, ia dinilai tsigah oleh 
Ahmad bin Hanfal, Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim 
mengatakan, “Pernah dikatakan bahwa ia berubah sebelum meninggal karena 
usianya yang lanjut.” Al Ugaili mengatakan, “Haditsnya mengandung perkiraan, 
dan pada masa akhirnya mengalami perubahan.” Ibnu Hibban mengatakan, 
“Riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah bila meriwayatkan sendirian'.” Kami 
telah menjelaskannya pada keterangan hadits no. 2303, bahwa Hilal adalah 
seorang yang Isigah lagi amanah. Hafalannya tidak kacau dan tidak berubah. 
@unut yang dibacakan atas kabilah-kabilah tersebut telah diriwayatkan dari 
hadits Anas di dalam Shahih Muslim (1: 187). 


Musnad Imam Ahmad — (TJ 


kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW melarang —memakan— setiap binatang buas yang 
bertaring dan setiap burung yang bercakar —tajam—” 1 


AN Ea ajja Ci ca Es tanah AG Ws YVEA 


Be Ip AA Jp AN SA db dh KU 
alay LN ang bt al Ah 0 05 ih ae 


SE BY urin 3 naa an led ui di 


DAS AN PG Di AN kat 
2748. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Husain menceritakan kepada kami, Ibnu 
Buraidah menceritakan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ya'mur 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasululahh SAW 
mengucapkan, "Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alaika 
tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu. A'uudzu bika 
bi'izzatika. Laa ilaaha illa anta, antudhillanii, antal hayyul ladzii laa 
tamuutu, wal jinnu wal insu yamutuun." (Ya Allah, kepada-Mu aku 
beserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, 
kepada-Mu aku bertaubat, dengan-Mu aku bertikai (dengan lawan). Aku 
berlindung kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada sesembahan 
yang hag selian Engkau, agar Engkau tidak menyesatkanku, Engkau 
Maha Hidup yang tidak akan pernah mati, sedangkan jin dan manusia 
semuanya mati)” 78 


Luna 270 A0 ke 


35 Eh ate II Lain Cab BT Sai Es hvtA 


247 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Musnad Ath-Thayalisi 
(2754). Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2192 dan 2619. 

248 Sanadnya shahih. Husain adalah Ibnu Dzakwan. Ibnu Buraidah adalah 
Abdullah. Lihat hadits no. 2710. 


— Musnad Imam Ahmad 


gr. 
IE PE GP AI on lal Pa Papi Pa 
ole, dan da da aa & 3331 3 Sup ps 
bh Ia IS load Le Au Is tag 
pp bh 332 BE Epi ali LS 2 abg ala da 


3: Sl Ga ja dp 
:J6 PAPAN Ing aa 13 S Das Y 2353 PTE d 
dar Had an IA 1IG Pa on oi (Ja 85 Ig 
PTDI MAP sa jp Tan ah, 
BI al depng aa tt aah dn 14 Ya nat 
-J6 LO dan Oa tebal aer Aap de 2 Io & 2 
ep Ane Ip ipa BA UG sa Jin bah ea 
sa AP ab kai Lteb aja Ai Ga h 
033 JB An) ola gp Ip ol RAI Arga 


2749. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Hafsh bin 
Ghiyats menceritakan kepada kami, Daud Ibnu Abu Hind menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Dhimad Al Azdi datang ke Mekkah, lalu ia melihat 
Rasulullah SAW, sementara anak-anak tengah membuntutinya, lalu ia 
berkata, “Wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati 
kegilaan!” Maka Rasulullah SAW mengucapkan, “Sesungguhnya segala 
puji milik Allah, kami memohon pertolongan kepada-Nya dan memohon 
ampunan kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan 
jiwa kami. Barangsiapa yang ditujuki Allah maka tidak ada yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang 
dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang 


Musnad Imam Ahmad — 


hag selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya” Kemudian beliau 
bersabda, “Coba ucapkan kepadaku kalimat-kalimat tadi” Ia berkata, 
“Aku pernah mendengar syair, mantra dan perdukunan (jampi), namun 
aku belum pernah mendengar seperti kalimat-kalimat ini. Sungguh itu 
telah mendapati kamus lautan, dan sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang hag selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.” Lalu ia pun memeluk Islam. Setelah 
ia memeluk Islam, Rasulullah SAW bertanya, “Atas namamu dan 
kaummu?', ia menjawab, “Ya, atas namaku dan kaumku.' Lalu setelah 
itu, suatu brigade yang terdiri dari para sahabat Nabi SAW melewati 
kaumnya, kemudian sebagian mereka mendapatkan sesuatu dari mereka 
(kaumnya Dhimad), yang berupa perabotan dan sebagainya, maka 
mereka berkata, “Ini termasuk kaumnya Dhimad, kembalikanlah (barang- 
barang itu).” Maka mereka (brigade tersebut) mengembalikannya.” 


Pra 


ae us “J6 CAS ji SIX YVo. 
1 Aa PEN 


£ dadi aj bab J6 


14? Sanadnya shahih. Yahya bin Adam bin Sulaiman adalah seorang perawi yang 
tsigah, valid, hujjah, termasuk gurunya Ahmad, ia adalah penulis Kitab Al 
Kharraj yang kami tahgig dan diedarkan oleh Al Maktabah As-Salafiyah pada 
tahun 1347. Yahya meninggal pada tahun 203. Hafsh bin Ghiyats bin Thalg bin 
Mu'awiyah adalah seorang perawi yang (sigah, termasuk gurunya Ahmad juga, 
ia adalah gadhi Kufah dan gadhi Baghdad, meninggal pada tahun 194. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 237) dari jalur Abdul A'la dari Daud bin 
Abu Hind secara panjang lebar. Al Hafizh menyebutkan di dalam Al Ishabah 
(3: 271) bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. Dhimad (dengan 
kasrah pada huruf dhaadh, miim tunggal (tanpa tasydid) dan daa! di akhirnya) 
adalah Ibnu Tsa'labah Al Azdi Syanua'ah, ia ini bukan “Dhimam bin Tsa'labah 
As-Sa'di dari Bani Sa'd bin Bakr” yang telah sering disebutkan pada kisah 
pengutusannya kepada Rasulullah SAW, di antaranya pada hadits no. 2254 dan 
2380. 


— Musnad Imam Ahmad 


PG PN AK, SEN PUN TENUN SPN PER ANN SAN CNN UG TETAPI 
ea ala So WP IS CA GAS ii SI 
. . "#3 Pa 5 Na 2. Ea Pa Pa £ 

Jaa MISA IE MG Je Tab Aj HA gal 
Paya 

2750, Abu Ja'far Al Mada'ini menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Abbad bin Al Awam mengabarkan kepada kami, dari 
Muhammad bin Ishag, Husain bin Abdullah menceritakan kepada kami, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ummu Al Fadhl, putri Al 
Harts, datang dengan membawa Ummu Habibah binti Abbas, lalu 
meletakkannya di pangkuan Rasulullah SAW, bayi itu kemudian 
kencing, maka Ummu Al Fadhl segera mengambilnya, kemudian 
mendekapnya di antara kedua bahunya, lalu menggendongnya. Lalu 
Rasulullah SAW bersabda, “Ambilkan aku secangkir air” Kemudian 


beliau menyiramkan ke bekas kencingnya, lalu bersabda, “Siramkan air 
pada bekas kencing itu "72 


af 8 SA Paha 2 JG JB ega Eta VON 
Da APD Ip RL AKA ya Jp C3 
Ba Gas de JD ed Aa sa ip IG 


2751. Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij 


2150 Sgnadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Al Husain bin Abdullah. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 284), penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, di dalam Sanadnya terdapat Husain bin Abdullah, 
ia dinilai dha'if oleh Ahmad, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan An-Nasa'i serta Ibnu 
Ma'in dalam satu riwayat dan dinilai tsigah pada riwayat lainnya.” Ummu Al 
Fadhi adalah Lubabah binti At Harts Al Hilaliyah, istrinya Al Abbas, ia adalah 
saudara kandung Maimunah, Ummul Mukminin. Ummu Habibah binti Al 
Abbas masih bayi ketika wafatnya Rasulullah SAW. Al Hafizh menyebutkan di 
dalam Al Ishabah (8: 221), bahwa namanya yang terkenal adalah “Ummu 
Habib” tanpa haa' (raa” marbuthah). Ikhtalajathaa: Menarik dan 
melepaskannya. 


Musnad Imam Ahmad — 


berkata, Ziad mengabarkan kepadaku, bahwa Oaza'ah maula Abdul Oais 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Ikrimah maula Ibnu 
Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, "Aku shalat di samping Nabi SAW, 
sementara Aisyah di belakang kami yang juga shalat bersama kami. Aku 
sendiri di samping Nabi SAW, shalat bersama beliau.” 


Sg Key Lk bas Sp Bis von 

Ip pbeg dia So MP Si IE AP Pp ee 
Tp JA HB AN BA 
Dah LA KN ye S5 GS Ah 5 ya 
Y MI gp Gu AA ost UP OA S3 


Fe aa 


2752. Aswad menceritakan kepada kami, Ayyub bin Utbah 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Atha', dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar".” 
Ayyub berkata, “Yahya menafsirkan jual beli gharar, ia berkata, 'Di 
antara bentuk (jual beli) gharar adalah, pendapatan penyelam, penjualan 
budak yang kabur, penjualan unta yang tersesat. penjualan gharar berupa 
janin yang masih dalam perut binatang, penjualan gharar tanah tambang, 
penjualan gharar susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali 


281 Sanadnya shahih. Ziyad adalah Ibnu Sa'd Al Khurasani. Gaza'ah (dengan dua 
fathah) maula Abdul Oais, Ibnu Abi Hatim di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil 
(3/2/139) mengatakan, “Abu Zur'ah ditanya tentang Gaza'ah maula Abdul 
Oais?, ia pun menjawab, “Warga Makkah yang isigah'” Ibnu Hibban 
menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari mencantumkan biografinya 
di dalam Al Kabir (4/1/192). Adapun ucapan Adz-Dzahabi di dalam 4! Mizan 
(2: 347), “Dia tidak diketahui, siapa dia” Tidak dianggap. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i sebagaimana yang telah disinggung oleh Al 
Hafizh di dalam At-Tahazib (8: 377). 

Jual beli gharar adalah jual beli yang samar (dimungkinkan mengandung unsur 
penipuan). 


— Musnad Imam Ahmad 


dengan ditimbang (ditakar)'.”?2 


EN PIA PP NP Ea Sp ES .NVor 
ag ng Aa Sg . A . 3 Ef - ee kena Cr . 
GpaA Kaali ng Ale AI to MI Jgn H5 IE AE yi op 
ai PE AS 
2753. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW sujud dengan merenggang 
(perutnya jauh dari tanah (lantai), dan lengannya jauh dari pinggang) 

sehingga aku melihat putih ketiak beliau.” 


90. 


MEtAN p akh Gi pe Un Gis Ip Eih 1vot 
Na Ae da Ie Ai IS NN Ab gag 


782 Sanadnya dha'if (lemah). Ayyub bin Utbah Abu Yahya gadhi Yamamah, 
menurut Al Bukhari di dalam A4! Kabir (1/1/320), “Menurut mereka, ia itu 
lemah.” Demikian juga yang dikatakannya di dalam Ash-Shaghir (216) dan 
Adh-Dhu'afa" (5). Sedangkan di dalam Ar-Tahdzib disebutkan, “At-Tirmidzi 
mengatakan dari Al Bukhari, “Dha'if sekali. Aku tidak meriwayatkan 
haditsnya. Haditsnya tidak dapat dibedakan mana yang shahih dan mana yang 
tidak'.” Ahmad menilainya dha'if dalam satu riwayat, namun di tempat lain ia 
mengatakan, “Tsigah, hanya saja tidak setara dengan hadits Yahya bin Abu 
Katsir.” Di dalam kitab hadits yang enam tidak terdapat haditsnya selain hadits 
ini yang disebutkan oleh Ibnu Majah (2: 10). Larang jual beli gharar telah 
disebutkan secara pasti di dalam Ash-Shahihain dan yang lainnya dari hadits 
Abu Hurairah, sebagaimana yang dicantumkan di dalam A! Muntaga (2788). 
Lihat hadits yang telah lalu pada no. 2145 dan 2645. 4! Gharar (dengan dua 
fathah) yaitu yang secara lahir menipu pembeli dan secara batin tidak 
diketahui. Al Azhuri mengatakan, “4/ gharar adalah yang tidak sesuai dengan 
perjanjian dan tidak terjamin. Termasuk di dalam kategori ini adalah jual beli 
tidak diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.” Dinukil dari An- 
Nihayah. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2405 dan 2662. 
Mukhawwiyan yakni menjauhkan perutnya dari tanah dengan mengangkatnya, 
dan lengan atasnya jauh dari pinggangnya. 


2s 


Musnad Imam Ahmad — (87) 


£ ay. Haa ... 25 s5 2 
as Yan an, Ky OI an 3 

2754. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Taibiyah Nabi SAW adalah: “Labbaik, labbaikallaahumma 
labbaik, laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka, wal 
mulka, laa syariika laka' (Aku penuhi panggilan-Mu, aku penuhi 
panggilan-Mu ya Allah aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu 
bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan 
kenikmatan serta kerajaan hanyalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi- 
My? 


BIRU Ae ha un pa Cas ip Cah Yoo 
GAIB pg Eu AA da 2 Fj :B yaa 


TB 3G Tem TP 3 Lola NS Sela ta 


Ganga me md Ben In Den BEA aki Wes et 
SA up KEK BANGSA 3S Aa Laba 
Ge akun 3 


2755. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Dibawakan keju kepada Nabi SAW datam wadah, lalu beliau bertanya, 
“Dimana ini dibuat?” Mereka menjawab, “Persia, kami melihat bahwa itu 
dibuat didalamnya ada bangkai.” Beliau pun bersabda, “Tusukkan pisau 
padanya dan sebutlah nama Allah, lalu makanlah.” Syarik 
menyebutkannya sekali lagi, lalu menambahkan, “Lalu mereka pun 


2984 Sanadnya shahih. Adh-Dhahhak adalah Ibnu Muzahim. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 2404. Ucapan beliau “Iabbaika labbaika” di awal 
hadits, demikian dicantumkan secara berulang pada naskah (2), dan demikian 
juga yang dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid, sedangkan pada naskah 
(21 hanya dicantumkan satu kali. 


— Musnad Imam Ahmad 


memukulinya dengan tongkat.”?95 


gi pk Bg YA Cas SA Ela von 
Je IE AE AP pb iban PJ ga 
la BL ITE Apa pp ih da Je 


sen aa. 


JAS Jan Ole II & dns 


2756. Aswad menceritakan kepada kami, Al Hasan, yakni Ibnu 
Shalih, menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Salamah bin 
Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Umar datang 
kepada Nabi SAW, saat itu beliau sedang berada di gudangnya (ruang 
atas), lalu Umar berkata, “Assalamu 'alaika wahai Rasulullah. Assalamu 
alaika. Bolehkah Umar masuk?”””5 


Pa 


PU Ke 1p Ita 5 ja Cia Sl Ula .XVoV 
Hai SI 5 dita El -JE ng da Jo DE 


P1 
Erat) Haa 5 Kah dna SL A3 Ne 

2757. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Bila kalian berselisih tentang jalanan, maka sisakan 
sebesar tujuh hasta, kemudian bangunlah. Dan, barangsiapa yang 
tetangganya meminta (izin) untuk menyandarkan (kayu) pada 


2158 Sanadnya dha'if karena kelemahan Jabir Al Ja'fi. Hadits ini merupakan 
perpanjangan dari hadits no. 2080. 

2156 Sanadnya shahih. Shalih bin Shalih bin Hay (ayahnya Al Hasan bin Shalih) 
adalah orang yang tsigah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad. Para 
penyusun kitab hadits yang enam telah meriwayatkan haditsnya. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 44), penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi shahih.” 
Lihat hadits yang telah lalu pada musnad Umar no. 222. Al masyrubah (dengan 
dhammah pada huruf raa') adalah kamar. 


Musnad Imam Ahmad — 


dindingnya, maka hendaklah ia membiarkannya. Ki 


De PA IP Un Gb Sp BIS .NVOA 
Fasa Kg le PDB AN 


2758. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Al Ashbahani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW menaklukkan Makkah, —lalu— beliau tinggal 
di sana selama tujuh belas hari dengan melaksanakan shalat dua raka'at 
—yakni mengashar—.”758 


LA ab orak Una Bo dpl Gib .xVoA 


300p 0. Tango 0 


Uta Ja ah Gb Bl ah J8 AE Ip ae 
san JB 


2759. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Barangsiapa yang budak perempuannya melahirkan anak 
darinya, maka budaknya itu menjadi merdeka setelah kematiannya.” Atau 
ia berkata, “Setelah ketiadaannya.””?? 


Pe UP obat Dnja Eta Sp ES AYU 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2098. Lihat 

hadits no. 2307. 

2388 Sanadnya shahih. Ibnu Al Ashbahani adalah Abdurrahman bin Abdullah. Lihat 
hadits no. 1958. 

2759 Sanadnya dha'if (lemah) karena kelemahan Husain bin Abdullah. Hadits ini 

diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 55) dari jalur Waki' dari Syarik. Hadits 

ini akan dikemukakan lagi pada no. 2912 dan 2939. Lihat Thabagat Ibni Sa'd 

(8: 155) dan Al Muntaga (3402-3404). 


— Musnad Imam Ahmad 


& pagetea ga Te Sauna Ten . 

Say SPd Ja dag la SD 3 

Pp an na na 

BAP Ip Arak Ben 

2760. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 

kepada kami, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 

“Aku melihat Nabi SAW shalat dengan mengenakan satu pakaian yang 

menyelimutinya (membungkusnya), beliau menghindari dingin dan 
panasnya tanah (lantai) dengan sisa pakaiannya.” 


Loggo eh 


Bbm ya NP yh Cik ajah HI FS ES AYU 


TA “ EN AI Sa an He Tana Taha .. 
da Ko Ie MO se ya ae ae Ah 
MA AM na rn AL ana 
OS Aa Ol ia SEN edlo BI JW tua (MU SS eh 
AS LA 0 pa 

2761. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang baduwi datang kepada Nabi SAW lalu berbicara 
dengan susunan kata yang indah, kemudian Nabi SAW bersabda, 
“Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang 


disebut sihir, dan sesungguhnya di antara sya'ir ada —yang 
mengandung— hukum'”25! 


MP Ol 3 PA ES aja ep Sik GAS NVAY 

Aya KE OP IE CAS GAP oi Aa PMS yi AI 

SN IN AG SN SL ASUS Je HA 3 

1160 Sanadnya dha'if (lemah) seperti hadits yang sebelumnya. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2320. Lihat hadits no. 2384 dan 2385. 


261 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2424 dan 
2433. 


Musnad Imam Ahmad — aj 


AB amy ja 3 Des Ke eh BY Su il, 
SA aa PE na TAG ka sn aga SATA og Aa ip 
PE LAI oo) Tabu EN ab Ai Saud 
La IS Sp IE ala le Io Mp de LES 


Ha Le WES Sa AGS ca 5 H3 
ts, 


Ea an Kal MERK UP SS 
PN PN Sena ANA NN NOT NA PE BL aa AAU Oi ea EL BL 
ata Lai IWAN dim pele ES 


tan ora ba ana ta AD Tan AS kuan ni Teka 
SIA Belah SA age Ru aing 
Mama ata Da Ie PA Den PA Ae AA an TA PDM PAN ATA 
ping BEA Calo BI Jan JB (J3 pa AI d3 Una 


IAI MATA Gatra tong Tan dani EN je Pp Gi AU 
An LA JW CAB Ia Ta IG tegangan IE 3 
Lead : y , 1 Lo ..m at 


“ . $ - n 
JBL Bab Sab BS Aa Mer3 MR Aa ala 3 
8) PS es. ta 

2762. Ishag bin Isa menceritakan kepada kari, Yahya bin Sulaim 
menceritakan kepada kami, dari Sulaim, dari Abdullah Ibnu Utsman, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya beberapa 
orang Ouraisy berkumpul di hijr, lalu mereka bersumpah setia pada lata, 
“uzza, manat yang tiga lainnya, nailah dan isaf, “Bila kami telah melihat 
Muhammad, niscaya kami akan berdiri menghampirinya bersamaan, 
kemudian tidak meninggalkannya sampai kami membunuhnya.' Maka 
Fathimah, putri beliau, kembali sambil menangis, hingga ia masuk ke 
tempat Rasulullah SAW lalu berkata, “Orang-orang Ouraisy itu telah 
mengincarmu, bila mereka telah melihatmu, niscaya mereka akan 
menyergapmu lalu membunuhmu. Tidak seorang pun dari mereka kecuali 
telah mengetahui bagian dari darahmu.' Beliau berkata, “Wahai putriku, 
tunjukkan tempat wudhu kepadaku” Lalu beliau pun berwudhu, 
kemudian beliau masuk ke masjid (mereka sedang di sana), tatkala 
mereka melihatnya, mereka pun berkata, “Ini dia.” Namun pandangan 
mereka jadi menunduk, dagu mereka pun terkulai ke dada mereka, dan 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka terpaku di tempat duduk semula, mereka tidak mengangkat 
pandangan kepada beliau, dan tidak seorang pun dari mereka yang 
bangun menghampiri beliau. Kemudian Rasulullah SAW kembali hingga 
berdiri di dekat kepala mereka, lalu beliau meraih segenggam debu, 
kemudian berkata, “Memburuklah wajah-wajah (ini) Lalu menaburi 
mereka dengan debu itu. Ternyata, tidak seorang pun dari mereka yang 
terkena penaburan itu, kecuali ia mati di medan Badar sebagai orang 
kafir.”2762 


ae aa 


Ba ng Gi Bh BAD NYI 


aga La 07 


(da Ta Kr) ata Ka Vai aa Pa Ka 3 af3 Lg 
SU 33 JW cadang CM Io Pake IU 
si El) (land Sini In Taka dalang D3 RM Uas Ora 
AL ti, Sik 2 aa II dl Lag LL Gp dn JG 
Wp PKB an una Wu 

Sean Gb KE agan Bas wani Y) dok 


2763. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Nafi” bin Yazid, bahwa Oais bin Al 
Hajjaj menceritakan kepadanya, bahwa Hanasy menceritakan kepadanya, 
bahwa Ibnu Abbas menceritakan kepadanya, ia berkata, “Ketika aku 
dibonceng Nabi SAW, beliau bersabda kepadaku, “Nak, aku akan 
menyampaikan kepadamu suatu perkataan: Jagalah Allah, niscaya Allah 
menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapati-Nya di 


2762 Sanadnya shahih. Hadits ini akan dikemukakan lagi maknanya pada no. 3485. 
Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 228), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua isnad. Para perawi salah 
satu isnad-nya adalah para perawi shahih” Saya katakan, bahkan keduanya. 
"Agiruu (dengan fathah pada huruf “ain dan kasrah pada huruf gaaf) dari kata 
al “agar (dengan dua fathah), yaitu melemasnya tenaga kaki karena takut. Ada 
juga yang mengatakan: yakni kaget sehingga terkesima dan tidak dapat maju 
maupun mundur (terpaku). Dinukil dari 4n-Nihayah. 


Musnad Imam Ahmad — 


hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika 
engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada 
Allah. Golam (pencatat takdir) telah diangkat, dan buku (pencacat 
takdir) telah kering. Jika umat ini hendak memberi manfaat kepadamu 
dengan sesuatu yang tidak Allah 'Azza wa Jalla tetapkan padamu, 
niscaya mereka tidak akan bisa. Dan bila mereka hendak 
mencelakakanmu dengan sesuatu yang tidak Allah tetapkan padamu, 


niscaya mereka tidak akan bisa 3683 


LA Ea NS GI dahh BEA SI Si IVA 


Pep Ti Da Pi Ba pa 
2 ba Ae Fa Ip Lee AP PE TAN 
Gta AI DB IA GIS oU LA Ah Ino TA 

AAS Sort ega 


2764. Yahya bin Ishag dan Musa bin Daud menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Hubairah, ia berkata, Yahya berkata, dari Al A'raj. Musa 
tidak mengatakan (dari Al A'raj), dari Hanasy, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW keluar lalu buang air, kemudian beliau mengusap 
dengan debu, lalu aku katakan, “Wahai Rasulullah, ada air di dekatmu.” 
Beliau berkata, “Aku tidak tahu, mungkin aku tidak dapat 
menjangkaunya” 


28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2669. Ucapan 
perawi dalam isnad ini: “Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Nafi” 
Ibnu Zaid dst” demikian yang dicantumkan pada kedua naskah aslinya. Dan 
akan dikemukakan pada no. 2804, bahwa Abdullah bin Yazid Al Mugri' 
meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah dan Nafi” bin Yazid, dari Gais bin Al 
Hajjaj. Demikian juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3: 321-322) dari 
jalur Tbnu Al Mubarak dari Al-Laits Ibnu Sa'd, dan Ibnu Lahi'ah dari Oais. 
Jadi, Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya langsung dari Oais. Akan dikemukakan 
keterangan tambahannnya di sana, insya Allah. 

24 Sanadnya'shahih, hanya saja tambahan Yahya bin Ishag di dalam Isnad, “Dari 
Al Araj” di antara Abdullah bin Hubairah dan Hanasy Ahs-Shan'ani, diduga 


— Musnad Imam Ahmad 


20... 


2p Ant JG) .xvao 


Ol Sar aa 
Kadi 


2765. (Ahmad bin Hanbal berkata:) Yahya mengatakan sekali lagi: 
“Aku sedang bersama Rasulullah SAW, lalu beliau keluar kemudian 
buang air, lalu beliau bertayammum. Kemudian dikatakan kepada beliau, 
“Sesungguhnya ada air di dekat kita'.”76 


pagco 


GRAN ye es MU as oa 3 ppt Gi evan 

SM ge ara 3 Be Mag CON Tau Ia an Tea 3 P3 

dea an KA Ka Pap pap SA 
en Ah 


2766. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Abu Kudainah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al 
Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
melaksanakan lima shalat di Mina. 


PEN La ane 


Pep kep Dp ip Es Got Cb .XVAV 
Kama" An VJ dd In Jie dn Ia oa sb yee 
SAK 


2767. Aswad menceritakan kepada kami, Huraim menceritakan 
kepada kami, dari Laits, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


kuat bahwa itu salah, karena hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dari 
Ibnu Lahi'ah seperti riwayat Musa bin Daud, di dalamnya tidak terdapat 
redaksi “Dari Al A'raj”. Riwayat Ibnu A! Mubarak telah dikemukakan pada no. 
2614. 
2768 Sanadnya shahih dengan keterangan seperti yang telah kami jelaskan pada 
keterangan hadits sebelumnya, karena hadits ini mengikuti yang sebelumnya. 
166 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadis no. 2700. 


Musnad Imam Ahmad — 


“Rasulullah SAW senantiasa optimis dan tidak ber-tathayyur (berfirasat 
buruk)", dan beliau menyukai nama (sebutan) yang baik.2767 


Kan da TA AebaneA: 


Op PAS BA kpk) GAS ONE PA CAS NYA 


Yao fe on erna Bay 0 ega -1 
Mae eh BAE AP AS PE RP LA 
SN ear Na Jaan Ta 


ea ne PD Se aa cs...» Ta Pa an 
ag Jar) coeg ca (elyy ga yoyiaa Kang ajaa SA 
AI tea BU BA Kanan Ni 


AI PB GAN Ie DA SEAL AL Nia Oon ina 
SA JAS Iin JO UN idsi Hah le Koh Iyan) Cha 
Pan PA Na DA 

B3 ph ja 

2768. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin 
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harts menceritakan kepadaku, 
dari Bukair bin Al Asyaj, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia (Ibnu 
Abbas) melihat Abdullah bin Al Harts shalat, sementara (rambut) 
kepalanya disanggul di belakang, lalu ia (Ibnu Abbas) berdiri di 
belakangnya dan melepaskannya, dan hal itu disepakati oleh. yang 
lainnya. Kemudian (selesai shalat), ia (Abdullah bin Al Harts) menoleh 
kepada Ibnu Abbas lalu berkata, “Ada apa denganmu dan —rambut— 
kepalaku?” Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya perumpamaan ini adalah 
seperti orang yang shalat sementara kedua tangannya diikat ke belakang 


Tathayyur: berfirasat buruk, Merasa bernasib sial, Atau meramal nasib buruk 
karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja. 

Ada catatan pada isnadnya. Kemungkinannya mursal. Huraim (dengan bentuk 
tashghir) Ibnu Sufyan Al Bajali adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai 
tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan yang lainnya. Al Bukhari 
mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (4/2/244). Laits bin Abu Sulaim 
meriwayatkan Ikrimah secara langsung, namun ia meriwayatkan hadits ini dari 
Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair dari Ikrimah sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada hadits no. 2328, dan di sini tidak dicantumkan “Abdul 
Malik”. Bisa jadi ia meriwayatkannya secara mursaf dan meriwayatkannya lagi 
secara maushul, dan bisa jadi ia mendengarnya dari Ikrimah dan juga dari 
Abdul Malik dari Ikrimah. 


1163 


— Musnad Imam Ahmad 


pundaknya78 


Kaca 


DH Ia 5 3 J6 Ope pg Pan YVI4 


Iga di Io Dp Ae Pp eKe po 
MEN NN SIG AAN Lab Hai 2 ps 


2769. Mw'awiyah bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata, 
Zaidah menceritakan kepada kami, Simak Ibnu Harb menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Hindarilah kalian meminum al hantam, ad-duba' dan al 
muzaffar". Akan tetapi minumlah kalian dari tempat air yang terbuat dari 
kulit” 70 


ma IP Ika 1 Bah jd Cas Hj Cia ve 

Oyabaah 0 BJB yAS ON gp ph Aan GP KAB dl gi 
DE AS) en Il 3 Le de pa Gaba Ol Oyg 
w5 3 adi Jt “ 3 & uno PA Sa : 
de Job org us KA s3 XX AS Sta 
33 Or ah Uu: an ak AT nrang 
WS ab up Set US JH AAS BIA ws 


7168 Sanadnya dha'if karena kelemahan Risydin bin Sa'd, namun haditsnya shahih. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 141) dari jalur Abdullah bin Wahb dari 
Amr bin Al Harts. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan An-Nasa'i 
sebagaimana yang disebutkan di dalam A! Muntaga (1104). 

Hantam: Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah. Ad-duba': 
Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan sebagai 
wadah minuman. A/ Muzafat: Yakni wadah yang dicat dengan ter. 

28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadis no. 2476. Lihat 

hadits no. 2499 dan 2772. 


Musnad Imam Ahmad — 


Aas SEN AS Ja JAS NS OS Uk 2 S3 tas 
pa de Se KA 5 Bas dgan (bb di 


og iv Kadi Hata J8, -JB Ad o» -JE eni as Yi gus 
Pa aa Mes Wa Oa BP abs JG -- 
Ka ge gp DA pa ai Ia io AN SG 
ii Sa JS Ip AN db 16 AP Ai DN SA 


An Jah DPO ta JGA Jah DRA TA 

2770. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Habib bin Abu Amrah, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kaum muslimin berharap 
agar bangsa Romawi dapat mengalahkan bangsa Persia, karena mereka 
adalah ahli kitab. Sedangkan Orang-orang musyrik berharap bangsa 
Persia dapat mengalahkan Romawi, karena mereka adalah kaum 
penyembah berhala. Lalu mereka menyatakan hal itu kepada Abu Bakar, 
lalu Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW 
berkata kepadanya, "Sungguh nantinya mereka akan menang. Lalu Abu 
Bakar menyampaikan hal itu kepada mereka, mereka pun berkata, 
“Tentukan waktunya antara kami dan engkau. Bila mereka menang, maka 
bagimu anu dan anu, dan bila mereka menang, maka bagi kami anu dan 
anu. Lalu ditetapkanlah waktu lima tahun, namun mereka (bangsa 
Romawi) belum juga memperoleh kemenangan. Lalu Abu Bakar 
menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Mengapa engkau tidak menjadikannya -tampaknya beliau 
mengatakan:- “kurang dari sepuluh tahun'.” Sa'id bin Jubair mengatakan, 
“Al Bidh'u adalah di bawah sepuluh.” Ibnu Abbas melanjutkan, 
“Kemudian setelah itu bangsa Romawi memperoleh kemenangan. Itulah 
(makna) firman Allah: “Alif Laam Miim. Telah dikalahkan bangsa 
Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu 
akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). (Os. Ar-Ruum (30J: 14). 
Kemudian hal ini sampai kepada bangsa Romawi, lalu setelah itu mereka 


— Musnad Imam Ahmad 


memperoleh kemenangan. “Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah 
(mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah. 
(Os. Ar-Ruum (30): 4-5). Kaum mukminin pun bergembira karena 
pertolongan Altah.”77 


X0 bh oi ala PN ES dijiaha SAS NVVA 


Bap Baba RA Ko LP IG IE AE ap 
Gem Pai J3 abu Sa TAPI PG aa 


Tana 
2dsis 
CI Ae PEP PN NN SA O AB aa PN CO t 
Hal Sy LIS Tini Tega IAI MN Wiranan Ia AA Hei 
Ie UI H5 Ap Wa ea Ca Ban LS At 
. ra 3 2. " 2 . 
Nop Ep DA ja SN MGS pn 3559 PU BA Ja 
2771. Hasan menceritakan kepada kami, Duwaid menceritakan 
kepada kami, dari Salm bin Basyir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, Nabi 
SAW bersabda, “Ada dua orang mukmin yang berjumpa di pintu surga, 
seorang mukmin yang kaya dan seorang mukmin yang fakir saat di 
dunia. Lalu orang fakir itu dimasukkan ke dalam surga, sementara orang 
kaya tertahan selama yang dikehendaki Allah untuk tertahan, kemudian 
dimasukkan ke dalam surga, lalu ia ditemui oleh orang fakir tadi, lalu 
bertanya, “Wahai saudaraku, apa yang menahanmu? Demi Allah, engkau 
telah tertahan sehingga aku mengkhawatirkanmu.' ia pun menjawab, 
Wahai saudaraku. Sesungguhnya aku tertahan setelahmu dengan 
penahanan yang berat dan tidak menyenangkan, dan aku tidak juga 
sampai kepadamu hingga keringat mengucur dariku yang jika diminum 
oleh seribu unta yang kesemuanya sedang kehausan, niscaya semuanya 
akan merasa kenyang karenanya' 771! 


ma Aa Eh JAS ea Aa Ui 3 


Z9 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadis no. 2495. 
27! Menurut saya isnadnya rumit. Salm bin Basyir, biografinya dicantumkan oleh 


Musnad Imam Ahmad — 


G- Boh Ian 3 AG 


Hn BA MA 3 IL 3 ve 


Al Husaini dengan nama “Salim bin Basyir” lalu Al Hafizh di dalam Ar-Ta'jil 
(144) mengomentari, ia mengatakan, “Salim bin Basyir dari Ikrimah. Dan, 
orang yang meriwayatkan darinya adalah Duwaid Al Khurasani, ia tidak 
dikenal." Aku katakan, "Ini kesalahan yang terjadi karena pengubahan. 
Sebenarnya ia adalah Salm (dengan sukun pada huruf /aam, kemudian huruf 
miim setelahnya), aku akan menyebutkannya secara benar insya Allah.” 
Kemudian pada hal. 158 disebutkan, “Salm bin Basyir: Telah dikemukakan 
pada nama Salim” lalu tidak menyebutkan apa-apa lagi dan tidak memenuhi 
yang telah dijanjikannya. Saya tidak menemukan asal biografi Salm, apalagi 
bagian 4t-Tarikh Al Kabir yang kemungkinannya mencantumkan nama 
tersebut, belum dicetak. Al Haitsami memastikan bahwa ia tsigah sebagaimana 
yang akan kami sebutkan. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid 
(10: 263-264), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam 
Sanadnya terdapat Duwaid tanpa nisbat. Jika ia itu yang Sufyan meriwayatkan 
darinya (pada naskah aslinya disebutkan: meriwayatkan dari SufyanJ, maka 
telah disebutkan oleh Al Ijli di dalam Ats-Tsigat. Tapi jika bukan dia, maka aku 
tidak tahu. Adapun para perawi lainnya adalah para perawi shahih selain 
Muslim bin Basyir, ia seorang perawi yang tsigah” Demikianlah, kami 
menganggap bahwa Al Haitsami menilai “Salm bin Basir” sebagai orang yang 
Isigah, namun ia menyebutnya dengan “Muslim bin Basyir” (dengan huruf 
miim di awalnya), dan ini sesuai dengan yang dicantumkan pada naskah 13) 
dalam hadits ini. Namun saya tidak menemukan biografi “Muslim bin Basyir” 
yang disebutkan oleh Al Haitsami. Adapun Duwaid yang disinggung oleh Al 
Haitsami, telah dikemukakan pada hadits no. 2478, namun ia dinilai dha 'f di 
dalam Ar-Ta'jil, bahwa ia adalah “Al Khurasani”, saya tidak tahu apa 
maksudnya? Apakah ia keliru atau benar sehingga menjadi orang lain?! A/ 
Mahbis (dengan kasrah pada huruf baa') adalah bentuk mashdar seperti al 
habs. Demikian yang dikemukakan oleh penulis Al-Lisan dari sebagian orang, 
dan hadits ini adalah contohnya. 4! Hamdh (dengan fathah pada huruf haa" dan 
sukun pada huruf miim) adalah tumbuhan yang tidak mekar pada musim semi 
dan tetap pada pangkalnya, di dalamnya ada rasa asin, bila dimakan unta maka 
ia harus minum. Jika tidak menemukan minum, maka unta itu akan kurus dan 
lemah. Jadi tanaman ini laksana buah-buahan bagi unta. Riwaa” (dengan kasrah 
pada huruf raa' dan tanpa tasydid pada huruf wawu, lalu huruf hamzah di 
akhirnya) adalah bentuk jamak dari rayyan dan rayaa, untuk mu'annats dan 
mudzakkar. Contoh kalimat: “rajulun rayyan wa imra'atun rayaa min gaumi 
riwaa” (laki-laki kenyang dan perempuan kenyang dari kaum yang kenyang). 


— Musnad Imam Ahmad 


rn 


Pa pe aa ME oat aa al an an Iso .. 0. 
Inn BSE AP PI jan Ea AI Ai 
Ann NA Taman sapih ab peng EN An setan Kao ita 
Jala Oo, Kap ip Pp AN se ,S H3 ale ko Si 
s. . Da Pa PG e 2 (3 La Tara .5 La 
Pte Sai Jini JA HP Gak GA IE JB oU IN 
5 AN ar s EA 
2 8. PN Men NU as SA NE Oa te 
B3 SU ES VJ NYA 5 RAS) SU gs aras 
- an Kan Rn Di it 
Pang Ae le Mi Iyo) 
2772. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid 
bin Atha' menceritakan kepada kami, dari Habib, yakni Ibnu Abu Amrah, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
melarang menggunakan ad-dubu", al hantam, an-nagir dan al muzaffat 
Lalu aku katakan, “Wahai Ibnu Abbas, bagaimana menurutmu tentang 
seseorang yang menempatkan rendaman/sari buahnya di dalam guci hijau 
yang seperti botol lalu meminumnya di malam hari?” ia menjawab, 
“Tidak maukah kalian berhenti dari apa yang Rasulullah SAW telah 
melarangnya?”?72 


phao sono asa 


Up alat HA GA Ing Gb MASA Ip YES SAS ANVY 
2 Pn ea Naa PPN 0. - -. 02... 
FB AE MEA UK au AK ui 
Mimin Kay tamah di eU Ds Ket 3 OS alta ala Ai 
03) Kas BU ap Ia HE en la da Ga ws 


“ Ad-duba': Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan 
sebagai wadah minuman. Al Hantam: Wadah yang terbuat dari tanah 
bulu/rambut dan darah. An-Nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. A/ 
muzaffat: Yakni wadah yang dicat dengan ter. 

Sanadnya shahih. Yazid bin “Atha' bin Yazid Al Yasykuri Al Wasithi, Abu 
Daud mengatakan, “Ahmad menilainya tsigah”” Dalam suatu riwayat dari 
Ahmad juga disebutkan, “Tidak ada masalah padanya.” Sebagian mereka 
membicarakannya mengenai hafalannya. Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam Al Kabir (4/1/351) dan tidak menyebutkan cacat padanya. 
Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2499. Lihat hadits no. 2769. 


mn 


Musnad Imam Ahmad — 


2773. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid, 
yakni Ibnu Atha', menceritakan kepada kami, dari Yazid, yakni Ibnu Abu 
Ziad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW datang, saat 
itu beliau telah lelah, lalu beliau thawaf di Baitullah di atas unta dengan 
membawa tongkat. Setiap kali beliau melintasinya beliau ber-istilam" 
dengannya. Setelah menyelesaikan thawafnya, beliau merundukkan 
(untanya) lalu shalat dua raka'at.” 773 


Ip Ibn  Jatd Eib cap Ii ala is xv 


Ly... ata NY Oa LI — 2 23 
Yan AP Ko BI IU du et up 
BA, 3 gn 
2774. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 


berkata: Nabi SAW bersabda, "Janganlah laki-laki bercumbu dengan 
sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita.” 


Er. 


1 


202. Ke 


Ir ya Ci ap Hala Es .xvvo 

MAN WA ph RAS IOI LS gi ph 

bl AN Gi di Le SA AA Dat (AL Ga 
TNI AI Jab Cah PS ES 


Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

278 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2378. 

214 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 
102), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani di dalam Ash-Shaghir. Pada salah satu isnad Ahmad para perawinya 
adalah para perawi shahih, demikian juga para perawi Al Bazzar.” Hadits ini 
akan dikemukakan fagi pada no. 2873 dengan isnad shahih dan pada no. 2874 
dengan isnad mursal. Hadits terakhir inilah yang disinggung oleh penulis 4z- 
Zawaid. 


— Musnad Imam Ahmad 


2775. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Ketika diturunkan —ayat— pengharaman khamer, mereka 
berkata, “Wahai Rasulullah, —bagaimana— orang-orang yang telah 
meningga! dunia yang dulu pemah meminum khamer?” Lalu turunlah 
ayat: “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan 
dahulu. (Os. Al Maaidah (5): 93)” 


PBS jp Sp Jp | Gas dala Ei5 .xvya 


Pa 


ju 


ti & Ips Gia 
Ha mad C3 “ng Pa KR Ba Ah 


2776. Khalaf menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika —arah— kiblat dipindahkan, dikatakan kepada Rasulullah SAW, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang orang-orang yang 
telah meninggal, dulu mereka shalat ke —arah— Baitul Magdis?” Lalu 
Allah menurunkan: “dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.” (Os. 
Al Bagarah (2): 143).”275 


Ip 3 Ah 


2... ke. 


maa Wib .YVVY 


Hp 5 
A3 aa Bapak 
Is Pan A33 oa 


2777. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, 
Syarik menceritakan kepada kami, dari Mukhawwal, dari Muslim Al 


Lena Kis tag ka 


te 
2 Et 
5 
.& 
NG 
& 
ta 
aa 
ta 
YG, 
"33 
» 
3 


378 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2691. 
276 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2691. 


Musnad Imam Ahmad — 


Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW shalat witir dengan tiga —surah—, (yaitu) dengan: Sabbihisma 
rabbikal a'laa (Surah Al A'laa), gul yaa ayyuhal kaafiruun (surah Al 
Kaafiruun) dan gul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash)??77 


pa 013 ea akan 


CAN 23 Uh) VA 3 BR 3 S3 Cb NNYA 

ra 8, “ - . si 

A8 Io Iyan ot ag 

adi ebietana de eh Oi Sd gt gs dis 

“ » 1 CJ . si a . 2 7, . 2 . 

Yg Dg Y) MI Jb LA tara, cai 
2778. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, ia berkata, 

Wuhaib bin Khalid mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Thawus 

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, “Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 

tujuh tulang: Dahi, dan mengisyaratkan tangannya pada hidungnya, 


kedua tangan, kedua lutut dan ujung-ujung jari —kaki—, dan agar kita 
tidak merapatkan pakaian serta tidak pula rambut” 


Aap ya ab Hn an Ea 


Ga di aa NB Eib BE II Ai Cik xvyA 
K3 35 dah dian Io Iyan Is Jadi Nia 
Pi peti) Aa Sie IU hai SA PATRA Op 2 
Up Ga Sab fa Iya Ge BA AL al JI Si Ia ap 2 


27 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2726. 
278 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2658. 


— Musnad Imam Ahmad 


hraai La AN si Na 
“ Pop 3 op eh aya AA ea 

2779. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Bara" bin 
Abdullah Al Ghanawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku 
mendengar Abu Nadhrah menceritakan, ia berkata: Di atas mimbar ini 
Ibnu Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW memohon perlindungan 
—kepada Allah— dari empat hal di akhir shalatnya, beliau 
mengucapkan, “Alaahumma inni @'uudzu bika min 'adzaabil gabri. 
Alaahumma inni a'uudzu bika min adzaabin naari. Alaahumma inni 
@a'uudzu bika minal fitan, maa zhahara minhaa wa maa bathana, 
Alaahumma inni a'uudzu bika min fitnail a'waril kadzdzab' (Ya Allah, 
sungguh aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Ya Allah, sungguh 
aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka. Ya Allah, sungguh aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah-fimah, baik yang tampak maupun 
yang tidak tampak. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari 
Jitnah si buta sebelah nan pendusta) "UP 


aka Ae 
An eta AL an Na 
alan D3 Ya ya de Ie otg 


Pa 


A5 18 33 3 aga SAS NYA, 


PPN NA 
au 

2780. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ibrahim bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, “Barangsiapa dibunuh bukan karena 


2780 


kezhalimannya, maka ia syahid. 


279 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2667. Lihat 
hadits no. 2709. 

10 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 
244), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah para perawi shahih” Pada nashkah (z7) dicantumkan “mazhlamah” 
tanpa tambahan dhamir (kata ganti). Kami menetapkan di sini dari naskah (8) 
dan Majma' Az-Zawaid. Lihat hadits no. 590, 1598 dan 1653. 


Musnad Imam Ahmad — EA | 


Pa 


9 ae aa mi Wib uga CS NY 


PER aa G3 ye dp 3 


CE 3 Idi Ha ti « BER Aa aa Sa 
In mela ES IG sia yA Of J6 ap 3 ah 


Spa NA Sala Jo Ai 


2781. Musa menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, 
bahwa Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu 
Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Nabi SAW mengirimkan 
suratnya kepada Kisra yang diantar oleh seorang laki-laki, dan beliau 
menyuruhnya agar menyerahkannya kepada pembesar Bahrain, Lalu 
pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Setelah membacanya, 
ia merobek-robeknya.” Ibnu Syihab mengatakan, “Lalu aku mengira 
Ibnu Al Musayyab mengatakan, “Lalu Rasulullah SAW mendoakan agar 
mereka dihancur leburkan',”?8! 


Pa IN Ne” 


55 JI Ci CA oi Aa ESA Ea .XVAY 


Lon ata 


& ana aw Da :J As AP Ann Gtbeal Pi 
Jaa aa SA Aas 33 Tata Na ja 


2782. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan 
kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari At- 
Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku mengamati shalat Rasulullah 


281 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2184. Pada 
naskah (Ir) dicantumkan: “Jahasiba Ibnu Al Musayyab gaala” (Lalu Ibnu Al 
Musayyab mengira ia mengatakan), namun kami mencatumkan di sini dari 
naskah (41. 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW, falu melihat beliau merenggangkan —perutnya jauh dari tanah 
Ilantai, dan lengannya jauh dari pinggang— sehingga aku melihat putih 
ketiak beliau.”??? 


Pa 0 gg25 Aa. 


Bk Jean Es ag) 13 AAS Eib NYAY 
ot: MAP op Jah SP MEA WA EP 
pb goa 239 ah daa Jo 03 
po Cg 3 Say dian So J2 seal 
Up ed 1 USB Uh 2 USA HA JI abad 
PA AA SIB Up Je JAN De 6 Eat Gp uya 
WI Ka Kakang Ab gaas AS Ia PA SG 
Ii Po BA Teten dea Kn jg & 

ea pi H3 -eag Kla J3 & Pa 
£ ka PS EN Ta aa PA NA BAG iso 
IH3 op S3 Aa 2 SP S3 
pi AU jas leah 5 oyp3 - ega Sai 
Te do a LA aah Hala AA Naa 
aa Led au 
2783. Muhammad bin Ash-Shabbah menceritakan kepada kami, 
Ismail, yakni Ibnu Zakaria, menceritakan kepada kami, dari Abdullah, 


yakni Ibnu Utsman, dari Abu Ath-Thufail, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulultah SAW ketika singgah di Marr Azh-Zhahran saat melaksanakan 


782 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2753. 


Musnad Imam Ahmad — 


umrahnya, sampailah berita kepada para sahabat Rasulullah SAW bahwa 
kaum Ouraisy mengatakan, “Mereka tidak akan energik karena telah 
kurus kering.” Lalu para sahabat beliau berkata, “Bagaimana bila kita 
menyembelih tunggangan kita lalu memakan dagingnya dan meminum 
kuahnya, sehingga besoknya ketika kita masuk ke —tempat— mereka, 
dan kita tampak fit (segar dan kenyang)?” Beliau berkata, “Jangan kalian 
lakukan, akan tetapi, kumpulkan perbekalan kalian padaku. Maka 
mereka pun mengumpulkannya kepada beliau, lalu mereka 
menghamparkan tikar, kemudian mereka makan sampai kenyang, lalu 
masing-masing mereka meminum kuahnya, kemudian Rasulullah datang 
hingga masuk masjid (masjidil haram/Baitullah), sementara kaum 
@uraisy duduk di arah hijr. Kemudian Rasulullah ber-idhthiba' dengan 
sorbannya, lalu beliau bersabda, “Orang-orang itu tidak melihat cela 
pada kalian” Kemudian beliau ber-istilam” pada rukun, kemudian masuk 
sampai ketika telah melalui rukun Yamani beliau berjalan ke rukun 
aswad, lalu kaum Ouraisy mengatakan, “Mereka tidak rela berjalan, 
mereka meloncat seperti kijang betina.” Beliau melakukan itu tiga kali 
putaran, kemudian itu menjadi sunnah.” Abu Ath-Thufail mengatakan, 
“Ibnu Abbas juga mengabarkan kepadaku: Bahwa Nabi SAW melakukan 


itu pada haji wada?.”78 


Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

198 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2686, 2688, 2707 dan 2708 serta hadits- 
hadits yang kami singgung di sana. Marr Azh-Zhahran: Sebuah tempat yang 
berjarak satu marhalah dari Makkah. Yataba'atsuun dari kata al ba'ts, asalnya 
berarti energik, contoh kalimat “Inba'arsa asy-syai'u wa taba'atsa” yakni 
semangat. Al “Ajaf (dengan fathah pada huruf ain dan jiim): hilangnya lemak, 
menjadi kurus. Intaharnaa dari kata an-nahr, yang dimaksud adalah naharnaa 
(menyembelih). Adapun intahara bermakna membunuh diri sendiri (bunuh 
diri), juga bermakna tanaahara, contoh kalimat “Tanaaharuu 'ala asy-syai'i 
wan taharuu" artinya saling mengingkari, sehingga hampir saja mereka saling 
membunuh. Adapun makna yang di sini saya tidak menemukannya di dalam 
'kamus. Min zhahrinaa. Azh-zhahru berarti unta yang dijadikan tunggangan dan 
kendaraan pengangkut barang. Jamaamah (dengan fathah pada huruf jiim), 
yakni santai dan kenyang. Al Anthaa' adalah bentuk jamak dari 
natha '/nitha'/nath '/nith” (dengan fathah atau kasrah pada huruf nuun dan 
sukun atau fathah pada huruf thaa'), ada empat cara pengucapan dan 
sebagiannya diperselisihkan, yaitu tikar yang terbuat dari kulit yang 
dibentangkan sebagai alas untuk hidangan. Idhthaba'a bi ridaa'ihi: idhthiba' 
adalah menggunakan sorban (jama'ah haji menggunakan kain ihram) dengan 


K3 | — Musnad Imam Ahmad 


BL IP nAP P3 Di Ti AI daya CS NYA 
ga Saga 


Ja Be KA SS IE AE IA op AA ai 33 GK 
Kei GEA DG las de Mula dg abu 
Bia GOS Sala Sen ng IS IS 3 
Ape Haa PA GE eh Sa ai SB SI 
Sa Sp Ea Kid, 2 na) ts 5, 


2784. Suraij menceritakan kepada kami, Nuh bin Oais 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abu Al 
Jauza', dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Seorang wanita cantik shalat di 
belakang Rasulullah SAW. Sementara itu, sebagian orang berusaha 
menempati shaf pertama agar tidak melihatnya, sebagian lainnya 
berusaha mengakhirkan diri hingga menempati shaf terakhir. Ketika ruku 
ia melihat dari bawah ketiaknya. Lalu Allah menurunkan: “Dan 
sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu 
daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang 
terkemudian (dari padamu). (Os. Al Hijr (151: 24)” 


menempatkan bagian tengahnya di bawah ketikan kanan, lalu kedua satu 
ujungnya dibelitkan pada bahu kiri dari arah dada dan punggung, disebut 
demikian karena untuk menampakkan kedua lengan. Al ghamiizah berarti aib 
(cela), dari kata al ghamz dan al maghaamiz berarti al ma'aayib. An-Nagz 
berarti loncat di tempat. 

274 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi (2712) dari 
Nuh bin Gais, At-Tirmidzi (4: 131) dan Al Hakim (2: 353), keduanya dari jalur 
Nuh. At-Tirmidzi mengatakan, “Ja'far bin Sulaiman juga meriwayatkan hadits 
ini dari Amr bin Malik dari Abu Al Jauza', seperti itu, namun di dalamnya ia 
tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Tampaknya ini lebih shahih daripada hadits 
Nuh.” Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam 4t-Tafsir (5: 12-13) dari Tafsir 
Ath-Thabari dengan isnad-nya, kemudian menyandarkannya kepada Ahmad, 
Ibnu Abi Hatim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i pada kitab Tafsir dari Sunan-nya dan 
Ibnu Majah. Ibnu Katsir mengatakan, “Pada hadits ini ada kemungkaran yang 
berat.” Kemudian ia menguatkan bahwa itu dari perkataan Abu Al Jauza'. Al 
Hakim mengatakan, “Hadits ini issad-nya shahih namun keduanya (Al Bukhari 
dan Muslim) tidak mengeluarkannya. Amr bin Ali fyakni Al FalasJ 
mengatakan, “Tidak ada seorang pun yang membicarakan Nuh bin Oais Ath- 


Musnad Imam Ahmad — 


ne Aa 


PP Oo 3 IM PG Es mijo BIS NVAS 

Aa an be Jo Ip Sa Dai ya AI da 
Kn IS teka uje aka u SI ag Jesli dapa 
TA ad Sk B ng di aa ap Yo ag 
Ke BA An Bp la lai Ji dn Is D3 JG ah 


re... an... s- 


SEE BN ja A3 KA UI Hp PU IU AS 


2785. Suraij menceritakan kepada kami, Abbad menceritakan 
kepada kami, dari Hilal, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang 
wanita yahudi memberi hadiah kepada Rasulullah SAW berupa 
—daging— kambing yang telah diracuni, lalu beliau mengirim utusan 
kepadanya —untuk memanggilnya—, lalu beliau bertanya, "Apa yang 
mendorongmu untuk melakukan apa yang telah engkau lakukan itu?" 
Wanita itu menjawab, "Aku mau —atau ia mengatakan, "Aku ingin"—, 
bila engkau seorang nabi, maka Allah akan memberitahumu tentang itu, 
dan bila engkau bukan nabi, aku akan menentramkan manusia darimu!” 
Ibnu Abbas mengatakan, “Ketika Rasulullah SAW merasakan akibat itu, 
beliau berbekam.” Ibnu Abbas mengatakan, “Suatu kali beliau bepergian, 
dan ketika beliau ihram, beliau merasakan akibat itu lalu beliau pun 
berbekam.”285 


Thahi dengan mengemukakan argumen'” Adz-Dzahabi menyepakatinya dan 
menambahkan, “Aku katakan: ia (Nuh) adalah seorang perawi yang shadug. 
Muslim meriwayatkan darinya.” Tentang tsigahnya Nuh bin Gais telah 
dikemukakan pada keterangan hadits no. 1299. Penilaian cacat dari At-Tirmidzi 
dan Ibnu Katsir tidak bisa dijadikan alasan untuk mencapnya cacat. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Ad-Durr Al Mantsur (4: 96-97), penulisnya 
menyandarkannya juga kepada Sa'id bin Manshur, #bnu Al Mundzir, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Baihagi. 

278 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tarikh (4: 209) dari 
tempat ini, dan ia mengatakan, “Ahmad meriwayatkannya sendirian. Sanadnya 
hasan.” Hadits ini dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 295), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah para perawi shahih selain Hilal bin Khabbab, ia tsigah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


La 
/ 
! 


tan 3S Ea al Ea Cena Ce VAN 


Si dia Ih ain tp SP YAN SP dapa 


333 Kg adi data FA LI y Se alasi Ang 
Sei CE Hp Ai op ip KN ai 5 


Naa jala con PEP la babu 


aa Data ssi HA va w Ik teh dia & Ia 


0.6.. a20 2.5 -6 0 


PA In A3 ia aa SEN WNA 


2786. Husain menceritakan kepada kami, Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf At Muzani 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa 
Rasulullah SAW menetapkan untuk Bilal bin Al Harits Al Muzani lahan 
penambangan di wilayah Oabaliyah, dataran tingginya dan dataran 
rendahnya, yang mana dataran tingginya bisa ditanami, dan beliau tidak 
memberinya hak muslim. Nabi SAW pun menuliskan (keputusan ini) 
untuknya: Bismillahir rahmnaanir rahiim. Ini yang diberikan oleh 
Muhammad Rasulullah kepada Bilal bin Al Harts Al Muzani. Beliau 
memberinya lahan penambangan Oabaliyyah: Dataran tingginya dan 
dataran rendahnya. Yang mana dataran tingginya bisa ditanami, dan 
beliau tidak memberinya hak muslim. 


286 Sanadnya shahih. Abu Uwais adalah Abdullah bin Uwais, pembahasannya 
tentangnya telah dikemukakanpada keterangan hadits no. 1646. Katsir bin 
Abdulah bin Amr bin Auf Al Muzani telah mereka perbincangkan secara 
panjang lebar dan mereka menilainya dha'if, bahkan sebagian mereka 
menuduhnya pendusta. Disebutkan di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/2/154y: 
Dari Abu Thalib, “Aku bertanya kepada Ahmad, yakni Ibnu Hanbal, tentang 
Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf?, ia menjawab, “Haditsnya mungkar. 
Tidak dianggap'” Disebutkan di dalam At-Tahdzib (8: 422): “Abdullah bin 
Ahmad mengatakan, “Ayahku mencoret hadits Katsir bin Abdullah di dalam A/ 
Musnad, dan tidak menceritakan apa pun darinya kepada kami.” Ini memang 
benar, Ahmad tidak mengeluarkan sedikit pun di dalam Musnad Amr bin Auf, 
kakeknya Katsir. Adapun ia mengeluarkan isnad ini di sini adalah untuk 
menyebutkan isnad yang setelahnya dari hadits Ibnu Abbas “seperti itu”. 


Musnad Imam Ahmad — 


Karena ia tidak mendengar dari gurunya, Husain bin Muhammad Al Marwazi, 
lafazh hadits Ibnu Abbas, tapi ia mendengar darinya hadits Katsir, kemudian 
hadits Ibnu Abbas “Seperti itu”, maka ia berambisi untuk memastikan lafazh 
gurunya. Di dalam Ar-Tahdzib juga disebutkan, dari Abu Daud, bahwa ia 
ditanya tentang Katsir?, ia menjawab, “Dia salah seorang pendusta.” Asy- 
Syafi'i juga mengatakan tentangnya, “Dia itu salah seorang pendusta.” Atau 
“Salah satu rukun dusta.” Sedangkan Al Bukhari, landasan para ahli jarh dan 
ta'dil, menolak untuk menilai dha'if terhadap Katsir bin Abdullah. Disebutkan 
di dalam At-Tahdzib dari At-Tirmidzi, ia mengatakan, “Aku katakan kepada 
Muhammad mengenai hadits Katsir bin Abdullah dari ayahnya dari kakeknya, 
yaitu tentang saat yang diharapkan pada hari Jum'at, bagaimana itu? ia 
menjawab, “Itu hadits hasan. Hanya saja Ahmad telah mengindikasikan dha'if 
terhadap Katsir. Sementara Yahya bin Sa'id Al Anshari telah meriwayatkan 
darinya'” Hadits yang disinggung oleh At-Tirmidzi adalah yang dicantumkan 
di dalam Sunan-nya (1: 355), di situ ia mengatakan, “Hadits Amr bin Auf 
adalah hadits hasan gharib.” Lihat Syarah kami pada kitab tersebut (2: 361- 
362). At-Tirmidzi juga telah meriwayatkan (2: 284) hadits “Perdamaian boleh 
(dilakukan) kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram” dari jalur Katsir dari ayahnya dari kakeknya, dan ia 
mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Lalu para ulama mengingkari penilaian 
shahihnya ini, bahkan Adz-Dzahabi mengatakan di dalam A! Mizan (2: 354- 
355), “Karena itulah para ulama tidak berpatokan pada penilaian shahih At- 
Tirmidzi.” Sebagian mereka telah berusaha memaklukmi At-Tirmidzi, karena 
ia menilainya shahih itu karena telah dikuatkan oleh banyak penguat. Menurut 
saya (pen-tahgig), bahwa At-Tirmidzi menilainya hasan karena mengikuti 
gurunya, Al Bukhari, dalam menilai hasannya hadits Katsir bin Abdullah, dan 
men-shahih-kannya karena syahid-syahid yang menguatkannya. Al Bukhari 
sendiri tidak ragu-ragu mengenai kredibilitas Katsir ini, ia mencantumkan 
biografinya di dalam Al Kabir (4/1/217) dan Ash-Shaghir (187), dan 
memastikan pada kedua bukunya itu, bahwa telah meriwayatkan darinya Yahya 
bin Sa'id Al Anshari. Al Bukhari tidak menyebutkan cacat padanya (Katsir) 
dan tidak menyebutkannya di dalam Adh-Dhu'afa'. Kami sependapat dengan 
pendapat Al Bukhari kemudian At-Tirmidzi, bahwa haditsnya hasan, dan bila 
dikuatkan oleh syahid-syahid-nya yang menguatkannya, maka menjadi shahih. 
Ayahnya, Abdullah Ibnu Amr bin Auf adalah seorang yang #sigah. Ibnu Hibban 
menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Kakeknya, Amr bin Auf Al Muzani 
adalah sahabat yang telah lama memeluk Islam, ia salah seorang yang banyak 
menangis. Dikatakan, bahwa perang pertama yang disaksikannya adalah Al 
Abwa', ada juga yang mengatakan perang Khandag. ia meninggal pada masa 
khilafah Mu'awiyah. 

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (3: 138-139) dari Al Abbas bin 
Muhammad dan lebih dari satu orang, dari Husain Ibnu Muhammad, dengan 
isnad-nya di sini. Lihat Syarah kami terhadap Kharraj Yahya bin Adam (nomor 
204) dan 4! Amwal karya Abu Ubaid Ai Oasim bin Salam yang disyarah oleh 
Al Allamah Asy-Syaikh Muhammad Hamid Al Fagi (no. 677). 


— Musnad Imam Ahmad 


an man aaa 


ena. As 


Iu By Pa -J6 ui A Es Caping Ko YYVAY 
S3 PEN PER AT AA ida 
akta uga Pura Si FS 
2787. Husain menceritakan kepada kami, Abu Uwais menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Tsaub bin Zaid maula Bani Ad-Dili bin Bakr bin 


Kinanah menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari 
Nabi SAW, dengan redaksi sepertinya." 


Pn Nan, 


Re NN SEE CA Br AL .YYAA 


Al ma'adin adalah tempat-tempat yang dapat dikeluarkan darinya perhiasan- 
perhiasan bumi, seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya. Al Gabaliyyah, 
menurut Ibnu Al Atsir, “Penisbatan kepada Oabal (dengan fathah pada huruf 
gaaf dan baa'), yaitu suatu wilayah di tepi laut, jarak dari Madinah adalah lima 
hari (perjalanan).” Ada juga yang mengatakan, yaitu wilayah Al Fur' (dengan 
dhammah pada huruf faa' dan sukun pada huruf raa'), yaitu suatu tempat di 
antara Nakhlah dan Madinah. Inilah (makna) yang terpelihara di dalam hadits. 
Sedangkan di dalam kitab Al Amkinah (tempat-tempat) disebutkan: Ma'adin Al 
Dilabah (dengan kasrah pada huruf gaaf, lalu huruf Iaam dengan fathah 
setelahnya, kemudian huruf baa'). Lihat Mu'jam Al Buldan (T: 29). 
Jalsiyyuhaa adalah penisbatan kepada “A1 jals” (dengan fathah pada huruf jiim 
dan sukun pada huruf laam), yaitu dataran tinggi. Ghauriyyuhaa adalah 
penisbatan kepada “A/ ghaur" (dengan fathah pada huruf ghain dan sukun pada 
huruf wawu), yaitu dataran rendah. Ouds (dengan dhammah pada huruf gaaf' 
dan sukun pada huruf daa) adalah nama gunung yang cukup dikenal. Ada juga 
yang mengatakan, itu adalah dataran tinggi yang bisa ditanami. Pada naskah 
Ig) disebutkan “Min ma'adin al gabaliyyah" pada kali yang pertama, dan 
“Yashluhu liz zar'?" pada kali yang kedua, ini salah, pembetulannya dari naskah 
(SJ dan Abu Daud. 

Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan yang sebelumnya sekaligus 
penguatnya, dan sebagai penguat riwayat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan isnad yang lalu yang telah 
kami singgung pada keterangan hadits yang lalu. Kinaanah, dicantumkan pada 
naskah (| dengan “Kinaan”, ini kesalahan yang nyata, yang benar adalah yang 
tercantum pada naskah (25) dan Abu Daud. 


2187 


Musnad Imam Ahmad — 


2 . “3 Men aa Ana Sen sana 
Batan Sud IP Jian AP WE yi Maa 3 dal 
Aa Ne NG NN 2 ban SN AN SN 
cad Ilap GA por Uya Iya Ailonoty pelay Ale Al ala Ai 
angan Di 

2788. Suraij dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad, yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Utsman, dari Abu Ath-Thufail, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah dan para sahabatnya melaksanakan umrah dari J''irranah, lalu 


mereka berlari kecil di Baitullah tiga —putaran— dan berjalan biasa 
empat (putaran).? 


lap pa PA ME ah E5 .YVAA 
Diri ata A 8, 3, 1 9.8 be € - ANN .. P1 
Pe EA Oo A Iph DI Se yi UE All 
ian Bila Dong (OP Oa Gila 10 
2789. Suraij menceritakan kepada kami, Hammad, yakni Ibnu 
Salamah, menceritakan kepada kami, dari Atha' Al Athar, dari Ikrimah, 


dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bersedekah satu 
dinar. Bila tidak mendapatkan satu dinar, maka setengah dinar.” 


1 ata Ea de aald 393 2 OIL Cab NYA 


Paha up ala NG Sana GA It ajian Gi 


1188 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2688. Lihat 
hadits no. 2783. 

278 Sanadnya dha'if jiddan (lemah sekali) karena kelemahan “Atha' bin Ajlan At 
Athar. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2201 dan kami telah 
membahasnya di sana. Lihat hadits no. 2032, 2122 dan 2595. “Ya'ni Ibnu 
Salamah”, di cantumkan pada naskah Id “ya'ni Abaa Usamah”, ini keliru, 
dibetulkan dari naskah (5. 


— Musnad Imam Ahmad 


BE ai IE MB RN Ea SA 3 Fadh 


SS Una bsa Ui cttanh TS Jalan GE LAB 
s1 & Tati aan Pa 0. Aa AA an KAM Pan Pane 
BAE NS Is AAN AH AN Ha 3 da Pe 
SI amal AS aah as mA35 dk IMS 3 
AE UI HA AA WA AB 5 tb dah, 
£. Pp et ee Ela “3 —.—.. Pe OA 06 Tar 
Yr ea Aj BE FS SMA IG WN 


Ap Io LB AKA II Kalah BIA Up 


B3 . 
. 3 
2790. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, 
Isma'il, yakni Ibnu Ja'far, menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Muhammad, yakni Ibnu abu Harmalah, mengabarkan kepadaku, dari 
Kuraib: Bahwasanya Ummu Al Fadhl binti Al Harts mengutusnya 
menghadap Mu'awiyah di Syam. Ia berkata, “Maka aku pun pergi ke 
Syam lalu menyelesaikan tugas darinya. Sementara itu, hilal (bulan sabit) 
Ramadhan telah mulai tampak olehku, saat itu aku masih di Syam. Lalu 
aku melihat hilal itu pada malam Jum'at. Kemudian aku datang ke 
Madinah pada akhir bulan, lalu Abdulah bin Abbas bertanya kepadaku, 
kemudian menyinggung tentang hilal sembari berkata, “Kapan engkau 
melihat hital?” Aku berkata, “Kami melihatnya pada malam Jum'at.' Lalu 
ia berkata lagi, “Engkau sendiri yang melihatnya?” Aku berkata, "Ya, dan 
juga dilihat oleh orang-orang, lalu mereka berpuasa, demikian juga 
Mu'awiyah.” Ia berkata lagi, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam 
Sabtu, sehingga kami pun masih akan berpuasa hingga genap tigapuluh 
hari kecuali bila kami melihatnya lagi (hilal Syawwal).' Lantas aku 
berkata, “Tidak cukupkah penglihatan Mu'awiyah dan puasanya?” Ia 
menjawab, “Tidak, begitulah Rasulullah SAW memerintahkan.” 


2190 Sanadnya shahih. Isma'il bin Ja'far bin Abu Katsir Al Anshari Al Gari” adalah 
seorang perawi yang tsigah, amanah dan sedikit kesalahan. ia menyertai Malik 
(dalam menimba ilmu) dari banyak gurunya. Al Bukhari mencantumkan 


Musnad Imam Ahmad — 


KA 136 en Kg as OK His evan 


NG £ “.- 0... NN IN” 
Ae Ko DAR Bd pala of aan HN 
j : Agan Gen Ke g pal ana tan 
La dak 3 AA 1JB pkh 

2791. Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah Ibnu Sa'id bin Abu Hind 
mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi 


SAW bersabda, “Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan 
padanya, maka akan difahamkan dalam —perkara— agama” 


, AA Ah ,. 2. :6 - 
Ap kaga II akh Gis (Bl D3 al BA NVAN 
bt... Pe .....i Lana ea 3 . 
PEP PRA Pn uban di 
: 2 KY La aa 
YEL Usah OX pa pekan Ale Al akan Al dye) OS 16 
3... Nana 
22 Sy Y) 
2792. Ibrahim bin Ishag menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin 
Musa menceritakan kepada kami, dari Abdulah bin Sa'id bin Abu Hind, 
ia berkata: Tsaur menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 


ia berkata, “Rasulullah SAW menoleh ke kanan dan ke kiri dalam 
shalatnya, namun beliau tidak memutar lehernya.””? 


Hj ab 


X 


biografinya di dalam Al Kabir (1/1/349-350). Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Muslim (1: 300), Abu Daud (2: 271) dan At-Tirmidzi (2: 35), semuanya dari 
jalur Isma'il bin Ja'far. At-Tinmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih 
gharib.”. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i sebagaimana yang nyatakan di 
dalam 'Aun Al Ma'bud yang dinukil dari Al Mundziri. 

Sanadnya shahih. Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind telah dikemukakan tentang 
ke-fsigah-annya pada keterangan hadits no. 2075.Abu Sa'id bin Abu Hind Al 
Fazari maula Samurah bin Jundub adalah seorang tabi'in yang (sigah. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 369) dari jalur Isma'il bin Ja'far. At- 
Tirmidzi mengatakan, “Hadits Hasan shahih.” 

192 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2485 dan 2486. 

Di sana telah disinggung tentang hadits ini. 


F: 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe ma ai 


Pe 


Ida Naa Cb VE ey) aga Kis .yvar 
At Ip SAR AP Pb yan BM ia 
Han ita Ian La YAA Th, Aa dia 


Senada, ig Je NN Pa big Cak HP 
Spa Tip 


2793. Suraij dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad, yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Utsman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya berumrah dari Ji'irranah, lalu 
mereka ber-idhthiba' dengan sorban-sorban mereka di bawah ketiak 
mereka 79 


Yunus menceritakan kepada kami, Mereka menjadikan sorban- 
sorban mereka. Yunus berkata, “Dan, mereka menyilangkannya ke atas 
bahu kiri mereka.” : 


goa 


Jaa Gi Be GA AA 3 IA an Bb. Yvat 


18-24, 


kiasma Of KA Ma gp Pagi ae PO 


0 Koreo 01 0000 fe 


deh Se Ipin ps ULP Ab at 3 loh 
jp HE 3 UE MEA J6 3 pe sa ud Ang 
Hau bu UE Inah 


2794. Suraij dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata Hammad, yakni Ibnu Salamah, menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa orang-orang 
@uraisy berkata, “Sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya telah 
dilelahkan oleh demam Yatsrib.” Ketika Rasulullah SAW datang pada 


2793 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2783 dan 2788. 


Musnad Imam Ahmad — 


tahun dimana beliau melaksanakan umrah, beliau berkata kepada para 
sahabatnya, “Berlari kecillah kalian tiga kali di Baitullah, agar kaum 
musyrikin melihat kekuatan kalian.” Tatkala mereka berlari kecil, orang- 
orang Ouraisy berkata, “Itu tidak melemahkan mereka.” 


.-a 


Al gi Abe 3 SUSU 


Pa 


At diy Gb 100 

:Ju da BM IA Aja 
sep ola 4 2 GA AK II atik 33 Jaja 4 
35 dlam 
35 aa A3 5 sad Dam AS Kah Ma Gerng 
wat J6 Bh GI Pata Ah seb Tan Aan pang 


ba ya yaa LA ya Rani 


iko 5 ai u Oa! yi Kau ot 236 Para Kai 
Ary) 

2795. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad mengabarkan 
kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Jibril 
membawa Ibrahim ke jumrah “agabah, lalu syetan menampakkan diri 
kepadanya Ibrahim kemudian melemparinya dengan tujuh kerikil, syetan 
pun menghilang. Kemudian ia menghampiri jumrah wustha, syetan 
menampakkan diri lagi kepadanya, lalu Ibrahim pun melemparinya 
dengan tujuh kerikil, lalu syetan pun menghilang. Kemudian ia 
menghampiri jumrah gushwa, syetan menampakkan diri lagi kepadanya, 
maka Ibrahim pun melemparinya dengan tujuh kerikil, lalu syetan pun 
menghilang. Kemudian, ketika Ibrahim hendak menyembelih putranya, 
Ishag, ia berkata kepada ayahnya, “Wahai ayah, ikatlah aku agar tidak 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2783. Lihat 
hadits no. 2788 dan 2793. 


— Musnad Imam Ahmad 


berontak sehingga darahku  menyemburimu ketika engkau 
menyembelihku.' Maka Ibrahim pun mengikatnya. Ketika Ibrahim 
mengambil pedang dan hendak menyembelih, diserulah dari 
belakangnya, “Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan 
mimpi itu' (Os. Ash-Shaffaat (37): 104-105, Heli 


Ke. 


BA Hj abe p A5 ES ii KAK VAN 


anta, Na An WI nan 0 0 . £ 
J8 dag le Ko Ip OP YP LP op aa 


tika #5 AJ Le CG EA 3 SE ya GAN LI 
SI Ya 

2796. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hajar Aswad berasal dari 


surga, dulunya berwarna sangat putih melebihi (putihnya) salju, hingga 
akhirnya dihitamkan oleh kesalahan-kesalahan para pelaku syirik.” 


198 Sanadnya shahih, hanya saja ucapan perawi “Kemudian, ketika Ibrahim 
hendak menyembelih putranya, Ishag”, menurut kami ini kesalahan dari Atha" 
bin As-Sa'ib, karena yang hendak disembelih itu adalah Isma'il sebagaimana 
ditunjukkan oleh Al Kitab dan As-Sunnah. Hadits ini dicantumkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (3: 259-260), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh 
Ahmad, di dalam sanadnya terdapat “Atha' bin As-Saib, ia hafalannya kacau.” 
Ibnu Katsir menyinggungnya di dalam At-Tafsir (7: 149) dari tempat ini, dan 
mengatakan, “Dari Ibnu Abbas tentang nama yang disembelih ada dua riwayat, 
dan yang paling jelas darinya adalah Isma'il.” Kami (pen-tahgig) katakan: 
Bahkan sebenarnya riwayat ini pasti salah, sehingga riwayat dari Ibnu Abbas 
hanya satu. Lihat hadits no. 2707. 

"96 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 98) dari 
jalur Jarir dari “Atha' bin As-Saib. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan 
shahih” Pensyarahnya menukil dari Al! Fath, bahwa Jarir mendengar dari 
Atha'" setelah hafalannya kacau. Kemudian Al Hafizh membantahnya, bahwa 
hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i secara ringkas dari jalur Hammad bin 
Salamah dari Atha', dan bahwa Hammad termasuk yang mendengar dari Atha' 
sebelum hafalannya kacau. Inilah yang benar, dan isnad yang disebutkan di sini 
adalah dari riwayat Hammad, ini shahih. 


Musnad Imam Ahmad —- Leg 


. Ka 


HO Rep NS Es diy Cik VA 
Ma Sen na Ra an Ta aan Bas aa Sa 
Men Ian Te op ra Senang 
. Sr ua Mama Aa 
Gas Oh aa Ipa OKE DU Cp AI GA 18 ala 
Ho sea. To 2 Lo, c0 
1 Kalinat ya IE Aging UU 
2797. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh 
Hajar —Aswad— itu akan dibangkitkan (dihidupkan) pada hari kiamat 
nanti dengan memiliki dua mata yang dapat melihat dan lisan yang 
dapat berbicara, dan sungguh ia akan bersaksi terhadap siapa pun yang 
telah ber-istilam” padanya." 


C3 so Ren Aa 


pa po 12 ata Nana Abe 
BOR IIA AS EA BE EA JP SA NVAA 
id 7 . , PELAT Id Pend . 
SP an de asus tea 
2798. Muammal menceritakan kepada kami,  Hammad 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim 


menceritakan kepada kami, lalu disebutkan, hanya saja ia berkata, 
“Rukun akan dibangkitkan” 


» 202.0 


Mae 0 Sop GAS IVA 


PB dip 
asa Tit, Se Adu BRA 38 ARI op La 


yo 


Ii JS Ag la Jo LN ON 


Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 

saja kepadanya. 

2797 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2215, 2398 dan 
2643. 

2998 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Ia | —— Musnad Imam Ahmad 


2799. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Aku telah diperintahkan bersiwak, sampai-sampai 
aku mengira bahwa akan diturunkan —ayat— Al Our'an atau wahyu 
kepadaku mengenai ini.” Nabi SAW lah yang telah mengatakan ini.” 


PN Pa PN AO 
8 


AP BE at 5 Da EA ae WN ES NA 
Aa aa de Ko ee Nop Aj aa 
OS Ie jan Han PR 3 Ai X0 


2800. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW pada shalat Subuh hari Jum'at, beliau 
membaca “Alif laam miim tanzii (surah As-Sajdah) dan ayat "hal ataa 
'alal insaani hiinum minad dahri” (surah Ad-Dahr/Al Insaan).?"0 


Pn oa. 


Ke u St Oa 3 bg Usa ,YASA 


Ia YEN DS Ab AA ae Ip 
aa MY S beb Of JS AN GR Sa LA 


AS and Ya KI JS ami AN 
In ah Udi DA ep GP PM LI 
iga Ab alah Sean Io An IA OS KA 1G oa) 


29 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2125. Lihat 
hadits no. 2573. 

200 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2457. Lihat 
hadits no. 1993 dan 2456. 


Musnad Imam Ahmad — Eza | 


2801. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah maula Ibnu Abbas: Bahwa Ibnu 
Abbas, apabila mandi junub, ia menuangkan air dengan tangan kanannya 
ke tangan kirinya lalu mencucinya tujuh kali sebelum memasukkannya ke 
dalam bejana. Pernah suatu ketika ia lupa berapa kali menuangkan pada 
tangannya, lalu ia menanyakan kepadaku, “Berapa kalikah aku telah 
menuangkan?” Aku pun menjawab, “Tidak tahu.” ia berkata lagi, 
“Semoga kamu kehilangan ibumu! Mengapa engkau tidak tahu? 
Kemudian ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat, kemudian 
menyiramkan air pada kepala dan tubuhnya. ia pun berkata, “Beginilah 
Rasulullah SAW bersuci." Yakni mandi.” 


CPO Poo ia 


GP KA gl app Pp ya pi Mp. YA. 
PA MAU So ea laa 
Aa ae JB au 


ce. 


en Be 1 3 pena Pa) LA Hu Paten G SE 4 la 


TA Kaplan la da In YA Wp S0 
an pan Sa AN PE Aa Hb 
Sa Pdb gk j6 btn le sat Ol hu Jaa 
Ya ul 3 At IG ai JJ aa ia GA 

Di ju Ja Page dip 


20! Sanadnya hasan. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (I: 102) dari 
jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b. A! Mundziri mengatakan di dalam 
ringkasannya (no. 239), “Syu'bah ini adalah Abu Abdillah, ia biasa dipanggil 
Abu Yahya maula Abdullah bin Abbas, seorang warga Madinah, haditsnya 
tidak dapat digunakan sebagai hujjah.” Tentang Syu'bah ini, kami telah 
menerangkannya pada keterangan hadits no. 2073 bahwa haditsnya hasan. 


ISA | — Musnad Imam Ahmad , 


2802. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, dari Al 
A' masy, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Ketika Allah “Azza wa Jalla menurunkan (ayat): "Dan 
berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” (Os. Asy- 
Syw'araa” (26): 214) Nabi SAW pergi ke —bukit— Shafa lalu 
menaikinya kemudian berseru, “Waspadalah!', maka berkumpullah 
orang-orang kepadanya, ada orang yang datang sendiri dan ada pula yang 
mengirim utusannya, lalu Rasuluilah SAW bersabda, “Wahai Bani Abdul 
Muththalib! Wahai Bani Fahr! Wahai Bani Lu'ay! Bagaimana menurut 
kalian bila aku memberi tahu kalian bahwa pasukan berkuda ada di 
balik bukit ini yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan 
mempercayaiku?” Mereka menjawab, “Ya. Beliau pun bersabda, 
“Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian tentang 
adzab yang sangat pedih” Maka Abu Lahab berkata, “Celaka engkau 
sepanjang hari! Apakah untuk ini engkau memanggil kami?” Lalu Allah 
Azza wa Jalla menurunkan —surah—: “Binasalah kedua tangan Abu 
Lahab dan sesungguhnya ia akan binasa.” (Os. Al-Lahab/Al Masad 
(a11: 1772002 


ai Tb ema Saasagk YA 


Ba Sa 


2 Lb Ssi APP dp 2 
ph Wa yag Sa wa Kej AD ta Ki 3 alas de 
Oa ai d5 In Tata Sat Bad 


2803. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Juraij, ia berkata, Ikrimah maula Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, ia 
menyatakan bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya: Bahwa Nabi 
SAW membagikan kambing pada hari Nahr kepada para sahabatnya, dan 
beliau bersabda, “Sembelilah itu untuk umrah kalian. Sesungguhnya itu 


2802 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam Ar-Tafsir (6: 344) dari 
tempat ini, dan ia mengatakan, “Diriwayatkan (juga) oleh Al Bukhari, Muslim, 
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Al A'masy.” Hadits ini merupakan 
perpanjangan dari hadits no. 2544. 


Musnad Imam Ahmad — (45 


mencukupi atas nama kalian.” Saat itu Sa'd bin Abu Waggash mendapat 
kambing jantan?” 


Pe 


pH YA Ci Dj HKG Ci NA 


w, Kg AA) pen an Ab Lah ji pts 
Jerat Pe oh Aa pe al sa Ah AG 
pan lo Dab R3 S3 Je aa 3 


, re PA 


MA ya Ta HA HA MEN Ne 
9 


Jap ain LET aki 1 tembi Lai 


bisa aa sa MR aa uJw 
Ha Bs ai Tas ban abis MI Jai Jus 
: an ya aa 3 hbs cit 8 Ag BA 
2s p a ye Bea 
Jeng Ba Ol Op dlla ujaik aa kata 
ra ku Ie Ha gb dar dl aki d ale PNEO 
Kd Po SANA Ah Fans pa Oh Kas 


2804. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Kahmas bin 
Al Hasan menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Al Furafishah. 
Abu Abdurrahman (yaitu Abdullah bin Yazid) mengatakan: Dan, aku 
telah melihatnya di suatu jalanan, lalu ia mengucapkan salam kepadaku, 


2808 Sanadnya shahih. Disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (4: 19-20) hadits 
serupa ini dari Ibnu Abbas, penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani di dalam Al Kabir, dan para perawinya adalah para perawi shahih.” 


Dea) — Musaad Imam Ahmad 


saat itu aku masih kecil. ia merafa'kan —riwayatnya— kepada Ibnu 
Abbas, atau menyandarkannya kepada Ibnu Abbas, ia berkata: Dan, 
Hammam bin Yahya Abu Abdullah sahabat Al Bashri menceritakan 
kepada kami, ia menyandarkannya kepada Ibnu Abbas, dan Abdullah bin 
Lahi'ah dan Nafi” bin Yazid, keduanya Al Mishri, menceritakan 
kepadaku, dari Gais bin Al Hajjaj, dari Hanasy Ash-Shan'ani, dari Ibnu 
Abbas, aku tidak hafal —detail— hadits sebagian mereka dari sebagian 
lainnya, bahwa ia berkata, “Aku dibonceng oleh Nabi SAW, lalu beliau 
bersabda, “Wahai anak,” atau beliau mengatakan, “Wahai anak kecil. 
Maukah aku mengajarimu kalimat-kalimat yang Allah akan memberi 
manfaat kepadamu melalui itu”, maka aku menjawab, “Tentu.” Beliau 
pun bersabda, “Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah 
Allah niscaya engkau akan mendapati-Nya di hadapanmu. Ingatlah 
kepada-Nya di waktu lapang niscaya ia akan ingat padamu di waktu 
sempit. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah, dan jika 
engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada 
Allah. (Tinta) pena pencatat (takdir) telah kering dan itu telah ada. 
Seandainya semua makhluk hendak memberi manfaat kepadamu dengan 
sesuatu yang Allah tidak menetapkannya padamu, niscaya mereka tidak 
akan mampu. Dan, seandainya mereka hendak mencelakakanmu dengan 
sesuatu yang Allah tidak menetapkannya padamu, niscaya mereka tidak 
akan mampu. Ketahuilah, bahwa di dalam kesabaran terhadap hal yang 
engkau benci terdapat banyak kebaikan. Bahwa pertolongan itu 
—datang— dengan kesabaran. Bahwa kelapangan itu setelah 
kesempitan, dan bahwa kemudahan itu setelah kesulitan” 


20 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari gurunya, Abdullah bin Yazid Al 
Mugri', dengan tiga isnad, salah satunya shahih, sedang dua lainnya mungathi 
(terputus). Hadits sebagian mereka masuk ke dalam hadits sebagian lainnya, 
lalu Abdullah bin Yazid mengatakan, “Aku tidak hafal hadits sebagian mereka 
dari sebagian lainnya.” Ini adalah hadits yang disinggung oleh Ibnu Rajab di 
dalam Jami" Al “Ulum wa Al Hikam (132), kami telah mengutip perkataannya 
pada penjelasan hadits no. 2669. 

Isnad pertama adalah: Abdullah bin Yazid dari Kahmas bin Al Hasan, dari Al 
Hajjaj bin Al Furafishah, ia menyandarkannya kepada Ibnu Abbas. /snad ini 
terputus. Al Hajjaj bin Al Furafishah (dengan dhammah pada huruf faa" 
pertama dan kasrah pada huruf faa" kedua) Al Bahili adalah perawi mutaakhir, 
ia meriwayatkan dari kalangan tabi'in, seperti Ibnu Sirin, Ayyub, dan orang- 
orang setelah mereka, seperti Yahya bin Abu Katsir. Al Hajjaj tidak pernah 
berjumpa dengan Ibnu Abbas. Abu Abdirrahman bin Yazid Al Mugri', gurunya 


Musnad Imam Ahmad — (45 


Ahmad, menyebutkan,bahwa ia pernah melihatnya ketika masih kecil, lalu ia 
mengucapkan salam kepadanya. Abdullah bin Yazid meninggal pada tahun 212 
atau 213 dan usianya telah melebihi seratus (tahun). Kami telah menambahkan 
tanda kurung pada redaksi: “Abu Abdirrahman (yaitu Abdullah bin Yazid), 
agar tidak ada orang yang menduga bahwa ia adalah Abdullah bin Ahmad bin 
Hanbal perawi 4! Musnad. Al Hajjaj adalah seorang perawi yang tsigah, Ibnu 
Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Abu Hatim mengatakan, 
“Seorang syaikh yang shalih lagi ahli ibadah.” Al Bukhari mencantumkan 
biografinya di dalam A4! Kabir (1/2/372). Kahmas bin Al Hasan At-Tamimi Al 
Bashari adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ahmad, Ibnu 
Ma'in, Abu Daud dan yang lainnya. Al Bukhari juga mencantumkan 
biografinya (4/1/239-240), meninggal pada tahun 149. 

Isnad kedua: Abdullah bin Yazid dari Hammam bin Yahya, ia 
menyandarkannya kepada Ibnu Abbas. Sanadnya ini juga mungarhi' (terputus). 
Hammam bin Yahya bin Dinar Al Bashari telah dikemukakan tentang 
ketsigahannya pada keterangan hadits no. 784. ia meriwayatkan dari kalangan 
tabi'in, seperti Atha" bin Abu Rabah, Nafi” dan orang-orang yang setelah 
mereka, seperti Ibnu Juraij. ia tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. 
Meninggal pada tahun 163. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam A/ 
Kabir (4/2/237). 

Isnad ketiga: Abdullah bin Yazid Al Mugri' dari Abdullah bin Lahi'ah dan 
Nafi” bin Yazid, dari Yais bin Al Hajjaj, dari Hanasy Ash-Shan'ani, dari Ibnu 
Abbas. Ini isnad shahih lagi bersambung. Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang 
tsigah sebagaimana yang telah sering kami kemukakan, ia meninggal pada 
tahun 174, ia meriwayatkan dari Oais bin Al Hajjaj sebagaimana yang 
disebutkan di dalam A4t-Tahdzib pada biografi Gais, dan sebagaimana yang 
akan kami sebutkan. Nafi” bin Yazid Al Kula'i (dengan dhammah pada huruf 
kaaf dan tanpa tasydid pada huruf /aam) Al Mishri, adalah seorang perawi yang 
tsigah, valid lagi amanah, termasuk orang-orang yang sangat baik, meninggal 
pada tahun 168. Al Bukhari juga mencantumkan biografinya (4/2/86). Ini 
adalah isnad yang shahih lagi bersambung. At-Tirmidzi juga meriwayatkan 
hadits ini (3: 321-322) dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Al-Laits bin 
Sa'id dan Ibnu Lahi'ah, dari Oais bin Al Hajjaj, dan dari jalur Abu Al Walid, 
dari Al-Laits bin Sa'd, dari Gais bin Al Hajjaj. At-Tirmidzi mengatakan, 
“Hadits hasan shahih.” Yaitu seperti yang diriwayatkan Ahmad pada hadits 
yang lalu, ia meriwayatkannya (no. 2669) dari Yunus, dari Al-Laits, dari Gais 
bin Al Hajjaj, dan meriwayatkan (nomor 2763) dari Yahya bin Ishag, dari Ibnu 
Lahi'ah, dari Nafi bin Yazid, dari Gais. Demikian juga yang dicantumkan pada 
kedua naskah aslinya untuk no. 2763: “Ibnu Lahi'ah dari Nafi” Ibnu Yazid”, 
namun riwayat yang di sini dari Abdullah bin Yazid Al Mugri', dan riwayat At- 
Tirmidzi keduanya menunjukkan bahwa Ibnu Lahi'ah dan Nafi” sama-sama 
meriwayatkan ini dari Gais bin Al Hajjaj. Kemungkinan terjadi kesalahan pada 
kedua naskah asli ketika menyalinnya, yang benar adalah “Ibnu Lahi'ah dan 
Nafi” bin Yazid”, dan kemungkinan juga Ibnu Lahi'ah mendengarnya dari Oais 
dan dari Nafi' dari Gais, atau Nafi” memastikannya, lalu ia meriwayatkannya 


— Musnad Imam Ahmad 


pp Ig al Gp Ola 2 aa Bah A20 
bb Ae ji BE IE ARP BA 
G3 SESI Ju SN aah da Ia AG ae ii 
Hb ae Hi Ip ES abg 1JB emak B3 Ca 
bkag gi be an ag do Io Ui Olah 


Pat pana 


2805. Al Asyja'i menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Hasan Al 
Urani, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku dengan seorang anak dari Bani 
Abdul Muththalib datang menunggang keledai, saat itu Nabi SAW 
sedang shalat. Lalu kami melepaskannya di depan kami untuk merumput. 
Beliau tidak memutuskan (shalatnya). Dan, datang pula dua anak 
perempuan dari Bani Abdul Muththalib saling berkejaran, maka Nabi 
SAW mencegah keduanya, dan beliau tidak memutuskan (shalatnya). 
Ketika seekor anak kambing terjatuh, beliau juga tidak memutuskan 


dari dua jalur. Tapi yang jelas, bahwa isnad ini shahih. 

Ada kesalahan fatal di dalam naskah (r) pada isnad yang ketiga, di sana 
disebutkan begini: “Dan Abdullah mengatakan: Ayahku menceritakan 
kepadaku, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami”, penyalinnya mengira 
bahwa ini adalah isnad permulaan di dalam Al Musnad yang diriwayatkan Al 
@athi'i dari Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, lalu ia mencantumkannya 
seperti demikian dan menduga ada kalimat yang terlewat, yaitu (Dia 
mengatakan: Ayahku menceritakan kepadaku ...), lalu ia menambahkan itu di 
dalam isnad, kemudian ia memprediksi bahwa yang mengatakan “dan Adullah 
menceritakan kepadaku” adalah Al Oathi'i, dan memprediksi bahwa Imam 
Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah secara langsung!! Ini sangat tidak 
mungkin, karena bertolak belakang dengan sejarah dan jalur isnad. Penyalin 
naskah (2!) juga hampir terjebak ke dalam kesalahan ini, sehingga ia pun 
menambahkan tambahan ini, kemudian ia mengetahui kesalahannya, maka ia 
pun mencoretnya, lalu menemukan yang benar. Sebenarnya yang mengatakan 
“Dan Abdullah bin Lahi'ah menceritakan kepadaku” adalah Abdullah bin 
Yazid Al Mugri'. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


(shalatnya).”2305 


pak han aa 


YP Ill jp Obik ES JG ASN Op BIKE END YAA 


da bh ats La IA Ri ab ip ae 
PAPAN 


z LX PNG : 
Abah ga abang ey Aa 3 Jo AN la AM ia SE 
pn Ia LE aing GETAH Sa PA ina 
AIO) teki ES eko DN Jo Jb AA A3 
A i " N Le gi 8. 
SP dom Y 
2806. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa salah seorang istri Nabi SAW mandi junub, lalu 
Nabi SAW datang dan mandi dari sisa airnya, lalu istrinya berkata, 
“Sesungguhnya aku tadi mandi dari situ” Maka Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya air itu tidak dinajiskan oleh sesuatu pun.” 


Ka 


Se jp HA Ian Ip Obi 3 KS) Gi NAN 
LI Ad aed dia AI Iko Ip JI AP oh 


- 


Ba ag 


2807. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Simak 
bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW . 


bersabda, “Air tidak dinajiskan oleh sesuatu pun” 


En sarat dal db Pat ap Si aa SEL AKA 


2805 Sanadnya dha'if karena terputus. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 
no. 2222. Lihat hadits no. 1891, 2095, 2295 dan 2653. 

2806 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2102 dan 2566. 

2807 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Gp Aa 5 anda Mat eat 


2808. (Abdullah bin Ahmad mengatakan:) Ayahku mengatakan di 
dalam haditsnya: Waki” menceritakannya kepada kami di dalam A4! 
Mushannaf, dari Sufyan, dari Simak, dari Ikrimah, kemudian setelah itu 
ia menyebutkan: Dari Ibnu Abbas. 208 


PE ERA 


Pep SA ba In AS YAA 
Bai Da Bab ah dah IA EA 


2809. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Laila menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Umrah pada bulan Ramadhan menyamai 
haji.” 20 


LK Aa NN NA Pa 


Nana Hanan SIS BISA 


Hn adan de Io Bu Pa ar) 
2810. Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: 
Dan, Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari 


2808 Jni merupakan keterangan isnad yang lalu. Imam Ahmad ingin menjelaskan, 
bahwa gurunya, Waki' bin Al Jarah, menceritakan hadits ini kepadanya dengan 
dua cara: Ia menyampaikannya di dalam kitabnya (A! Mushanna/) dari Ikrimah 
secara mursal. Kemudian ia menyampaikannya lagi secara murtashil: dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas. Hal ini tidak mempengaruhi shahih-nya hadits ini. 
Karena tambahan bersambungnya sanad ini adalah tambahan orang yang 
tsigah. Waki' juga telah menguatkannya dengan isnad-isnad yang lalu. 

2809 Sanadnya hasan. Ibnu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdurrahman. Hadits 
ini telah dikemukakan secara panjang lebar dengan isnad shahih pada no. 2025, 
dan akan dikemukakan lagi setelah ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


Nabi SAW. Dengan redaksi sepertinya." 


Bi PE JAN AR PA IS Ea AAA 
IE ya Se JB Ke gi kata La Ta 
a pa ola Ep pal sih JA DN Pp: Ai Wu 


wu Io Je tnan Se ap :JE Fla3 
5. Ia BN NN NAN 
Bd AS di ala EA dl BIA Lp at 
2... Tang 2 "na, 

YNA GUYS Giga Hayo » 3 Jaa 
BAN Cp AI YA Ie 

2811. Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari 
Yahya, yakni Ibnu Abu Ishag, dari Sa'id bin Abu Al Hasan, ia 
menuturkan, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas lalu berkata, 
“Wahai Ibnu Abbas. Sesungguhnya aku adalah orang yang biasa 
menggambar-gambar ini dan membuat gambar-gambar ini. Berilah aku 
fatwa mengenai itu.” Ibnu Abbas berkata, “Dekatkan kepadaku." Lalu 
orang itu mendekatkannya sampai meletakkan tangannya di atas 
kepalanya. Ibnu Abbas berkata, “Aku beritahukan kepadamu tentang 
apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, “Setiap penggambar di neraka. Akan dibuarkan jiwa 
untuknya dengan setiap gambar yang digambarnya yang akan 
menyiksanya di dalam Jahannam.” Jika engkau memang harus 
melakukan, maka buatlah (gambar) pepohonan dan lain-lain yang tidak 


bernyawa". m2811 


Aa 


21 Sanadnya shahih. Hajjaj adalah Ibnu Arthah. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits sebelumnya. 

211 Sanadnya shahih. Sa'id bin Abu Al Hasan adalah saudaranya Al Hasan Al 
Bashari, ayah mereka adalah Abu Al Hasan, namanya “Yasar”. Sa'id adalah 
seroang tabi'in yang tsigah. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! 
Kabir (2/1/423). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (4: 245) dari 
jalur Auf bin Sa'id. Al Bukhari tidak meriwayatkan dari Sa'id selain hadits ini 
sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh di dalam At-Tahdzib. Lihat hadits 


— Musnad Imam Ahmad 


0 tar Io 2030” ea 


Pa Pe UG NAN Opa ASa Cin .YANY 
Par. PA yaa yA Kas LB Ag ui 


1s 20. 5. 


z asi ana AE Ot ag ai 1 FE Jk Jt 
ats GS AT ie ALE AI 
Yan aa yi ah daa Se Si Ir OS Ya get 
AI iii Ai Ah YES OS Ji pa Ab Lepai OS 
Fe Sg APA 3 PA ab 3 IA 


20. 


PE SARA Saya Aan ML YA ae aah ale 
Se Ipa Op aah ia Hii Gg ai 
Ai Sy ara YA, aah je bi 
3 Saga 3 PR YES ali AI pad ae Ce 

A9 ES PA SA aki HD ip A3 
Ka ab atu GG Gp la La 


Wp le UI bergen aa 


2812. Muhammad bin Maimun Az-Za'farani menceritakan kepada 
kami, ia berkata: Ja'far menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Yazid 
bin Hurmuz, ia menuturkan, “Najdah mengirim surat kepada Ibnu Abbas 
untuk menanyakan tentang lima perkara, lalu Ibnu Abbas berkata, 
“Orang-orang menyatakan, bahwa Ibnu Abbas berkomunikasi (bersurat- 
suratan) dengan kalangan Haruriyyah. Seandainya aku tidak takut 
(dianggap) menyembunyikan ilmuku, tentu aku tidak akan mengirim 
surat kepadanya.” Najdah mengirim surat kepadanya (yang isinya): 
“Amma ba'du, beritahu aku: Apakah Rasulullah SAW pernah berperang 


no. 2162. 


Musnad Imam Ahmad — 


disertai oleh kaum wanita? Dan apakah beliau memberikan bagian 
kepada mereka? Apakah beliau membunuh anak-anak? Kapan 
berakhirnya (status) anak yatim?, dan beritahu aku tentang bagian yang 
sepertima, untuk siapa itu?” Maka Ibnu Abbas pun mengirim surat 
kepadanya (yang isinya): “Sesungguhnya Rasulullah SAW kadang 
berperang disertai dengan kaum wanita, mereka mengobati orang-orang 
yang sakit (terluka), tapi beliau tidak menetapkan bagian untuk mereka, 
hanya beliau memberikan sekadarnya kepada mereka dari harta rampasan 
perang. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak membunuh anak-anak, 
maka janganlah engkau membunuh anak-anak, kecuali engkau 
mengetahui apa yang diketahui oleh Khidir terhadap anak kecil yang 
dibunuhnya, karena itulah (semestinya) engkau hanya membunuh orang 
kafir dan membiarkan orang mukmin! Engkau juga menulis untuk 
menanyakan kepadaku tentang (status) yatimnya anak yatim, kapan 
berakhir (status yatimnya)? Sungguh, ada laki-laki yang telah tumbuh 
janggutnya, namun ia masih belum mampu mengurus dirinya, tapi bila ia 
telah bisa mengurus dirinya seperti halnya orang-orang mengurus diri, 
maka telah habis —status— yatimnya. Adapun bagian seperlima, dulu 
kami menganggapnya adalah bagian kami (kerabat Nabi SAW), tapi 
kaum kami menolak hal itu pada kami'.”28'2 


Per Sp ae EN ae Ie IG JB .YAIY 


.... 


In Ja Ii Ipa LA WAR 3 ab 5 


A4 


212 Sanadnya shahih. Muhammad bin Maimun Az-Za'farani Al Kufi dinilai tsigah 
oleh Ibnu Ma'in dan Abu Daud, sedangkan Al Bukhari berkomentar buruk 
terhadapnya, ia mengatakan dalam 4! Kabir (1/1/234), “Haditsnya munkar.” ia 
juga dinilai dha'if oleh An-Nasa'i, Ad-Daraguthni, Al Hakim dan Ibnu Majah. 
Tapi aku tidak menemukan namanya di dalam Adh-Dhu 'afa' karya Al Bukhari 
dan tidak pula di dalam Adh-Dhu 'afa' karya An-Nasa'i. Sementara Abu Zur'ah 
mengatakan, “Lemah.”, dan Abu Hatim mengatakan, “Tidak ada masalah.” 
Kami berpatokan pada pendapat Ibnu Ma'in dan Abu Daud, karena Ahmad 
meriwayatkan darinya, dan ia sangat selektif terhadap para gurunya dan 
menyaring hadits-hadits mereka. Ja'far adalah Ash-Shadig Ibnu Muhammad Al 
Bagir. Makna hadits ini telah dikemukakan pada no. 1967, 2235 dan 2685. 
Lihat hadits no. 2943. 


Ea | — Musnad Imam Ahmad 


aa era Taiga & Aa BL AA AS 
SAS GA GRAN AA JAM SI ya DAN JI pa BL OS eh 
MAN GA Nia DS Iptd 3 SIG MN GP 
Sa 23 PNG NASI 7 LAN Op gd 13 PIN 
ah 2 . aa aa . ae 
Hr 3 Bh, Gi A21 SI Wi, Si 
2 P3 ara 2.9 
Gile, SI Dn SALA ad GI G5 AL AG IS 
Pa AG e - - .. 
BABI PG LS UIN Lala ang UI IS 
“ PN 2 AT SEN APA PAN OAT PNP NOTA PEP RETAK 2 
AYLA Y ci el, aan H3 
2813. Aku membacakan kepada Abdurrahman, dari Malik, dari 
Abu Az-Zubair Al Makki, dari Thawus, dari Abdullah bin Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW, apabila berdiri untuk melaksanakan shalat di tengah 
hari, beliau mengucapkan, “Allahumma lakal hamdu, anta nuurus 
samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu, anta gayyamus 
samaati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu, anta rabbus 
samaawati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu, antal haggu, wa 
gaulukal haggu, wa wa'dukal haggu, wa ligaa 'uka haggun, wal jannatu 
haggun, wan naaru haagun, was saa'atu haggun. Allaahumma laka 
aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa 
bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu. Faghfir lii maa gaddamtu wa 
akhkhartu, wa asrartu wa a'lantu. Antal ilaahii, laa ilaaha illa anta.” (Ya 
Allah, milik-Mu segala pujian, Engkaulah cahaya semua langit dan bumi 
serta siapa pun yang ada di dalamnya. Milik-Mu segala pujian, 
Engkaulah pengatur semua langit dan bumi serta siapa pun yang ada di 
dalamnya. Milik-Mu segala pujian, Engkaulah Tuhan semua langit dan 
bumi serta siapa pun yang ada di dalamnya. Milik-Mu segala pujian. 
Engkaulah yang Maha Benar. Firman-Mu adalah benar, janji-Mu 
adalah benar, pertemuan denganmu adalah benar. Surga adalah benar 
(adanya), neraka adalah benar (adanya), kiamat adalah benar (adanya). 
Ya Allah, kepada-Mu aku beserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada- 
Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku bertaubat, dengan-Mu aku bertikai 
(dengan lawan), kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah dosaku baik 


Musnad Imam Ahmad — 


yang telah lalu maupuan yang akan datang, baik yang aku sembunyikan 
maupun yang terang-terangan. Engkaulah Tuhanku, tidak ada 
sesembahan yang hag selain Engkau) 21 


TA kon ia 


SA PN Cit Paha yag Ea YAN 
Id gt Ol pp 013p Ian SN Uli allah 15 
2814. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dan 


dari Abdushshamad, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Simak, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW shalat di atas tikar kecil. 
2814 


Hp Am ap Up Ad ES ab AE Gib YAN 
PA AN SAPI PN " Naa Mi Sar Sa 
Da Or iB Plh) LED eko SI Sya Ol to Ul up Ke 
Ta MB 0G CSI Ki 
2815. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara sya'ir ada 


(yang mengandung) hukum, dan sesungguhnya di antara susunan kata 
yang indah terdapat apa yang disebut sihir "28 


an Par ika Oia HAL Ke Uh YAI 


BA as ora At Ig daan oh AE oi 


Hi 


21 Sanadnya Shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2710. 
24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2426. 
215 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2761. 


— Musnad Imam Ahmad 


2816. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abu Az-Zubair, dari Aisyah dan Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
menangguhkan thawaf pada hari Nahr hingga malam.2's 


20. 


AA an GAP P3 PS IG 
HI ag AA BD AR gN eU eh ups 


£ otg. 22 0 Ker kep e AN 
PPI PAS AB 


kg 


ad Ft aa Rb Wan Me rang: sy. PENA 
PP IP AA Bh BAN ia PM (Jd PPNI 
AED Png BI 533 PA AAN Pan ia 
PI PG bg IS Jab oa ah uda 
Ai apa ea Ma oa 2 
SPB Ip Ah bi 
2817. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari 
Amr, yakni Ibnu Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi 
SAW bersabda, “Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk 
Allah. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Allah 
melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalanan. Allah 
melaknat orang yang mencaci orang tuanya. Allah melaknat orang yang 
menguasai orang yang bukan maula-nya. Allah melaknat orang yang 
melakukan perbuatan kaum Luth. Allah melaknat orang yang melakukan 
perbuatan kaum Luth. Dan, Allah melaknat orang yang melakukan 

perbuatan kaum Luth” 


35 .YAYV 


3 IP 1 JA PA 3 SEN Ae 35 .YAYA 
da Sei Jo IS BB EP eRe 
MAN Pap 
2818. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari 


215 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2612. 
217 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1875. 


Musnad Imam Ahmad — 


Israil, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW melarang meniup pada makanan dan minuman.” 


koe be 


Op Aan HP ea jp Okita 152 ya I KE NS YANA 
Hee Pa ba 
Len en Pu Te ra AG Te 2 agan PN PN ce 
ea yana Y elly MIE Io AP ob lo ar 
PEN NA Se Ka AN MN MET 
benny BA YA Oyog) BL ape JP) 
2819. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, “Seorang 
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak membuat marah kaum 
Anshar." Atau “kecuali ia dimurkai Allah dan Rasul-Nya” 


Up ES IG AI 0) ja 5 Kah EA YAN 

de & Ko 3 dye) Jb 136 AN Sigi 3 6 
Al Ea ah ag GA ad os Sah 
JA Yi SEN GA YR US Ce ab 3 
Kap Sa Ya GARA YG la S3 


Iii p GA USA COs Hak db Jo Jp 
Ta dub 


SE Wah 3 SA TG gai 5 JK 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 113) dari 
jalur Sufyan dari Abdul Karim Al Jazari. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits 
hasan shahih.” Diriwayatkan juga oleh Abu Daud seperti itu (3: 392) dari jalur 
Ibnu Uyainah dari Abdul Karim. Hadits ini akan dikemukakan lagi pada no. 
3366. 

219 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 370) dari 
jalur Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits 
hasan shahih” Pada naskah (r) dicantumkan “Laa yubghidhunna”, 
pembetulannya dari naskah (2!) dan At-Tirmidzi. 


—— Musnad Imam Ahmad 


S3 Pan 


ea rata Nae 


BNN dana gass Lag an 


IS El Ga SG YO Wa lk Aa LA 
Ba BER et Pet dna Ko 5 
Gp V3 IN ab aa ba BJB Gaia eh 
Jan BE 35 Gal eh ai AG oi ie gikah 
Ab Uh AP Ip ja Saad Ta Dl kas 


Lae al aah Sei Je MIA IE Im el 
Sl Uk da Sd JG SB Lan Ie Ha td 
Ha Os Ju dh Bt ut S3 gas IE JS 0P 

bete ad Sr Lab EGA de aa Das 


2820. Muhammad bin Ja'far dan Rauh, Al Ma'na, menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Auf menceritakan kepada kami, dari 
Zurarah bin Aufa, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Pada malam aku di-isra'-kan, keesokan paginya aku berada di 
Makkah, lalu aku merasa tertekan dengan perkaraku, dan aku tahu bahwa 
orang-orang mendustakanku.” Lalu beliau duduk menyendiri dengan 
kesedihan. Kemudian Abu Jahal, musuh Allah, muncul, lalu duduk di 
dekatnya, kemudian ia berkata kepada beliau dengan nada mengolok-olok, 
“Ada sesuatu yang terjadi?” Rasulullah SAW pun menjawab, “Ya.” Ia 
bertanya, “Apa itu?” Beliau menjawab, “Tadi malam aku di-isra'-kan.” 
la bertanya, “Kemana?” Beliau menjawab, “Ke Baitul Magdis” Ia 
bertanya lagi, “Kemudian kini engkau berada di tengah kami?” Beliau 
menjawab, “Ya” Abu Jahal berpura-pura tidak mendustakannya karena 
khawatir beliau menolak menceritakannya bila ia memanggil kaumnya 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada beliau, lalu ia berkata, “Bagaimana bila aku memanggil kaumku 
lalu engkau ceritakan kepada mereka apa yang tadi engkau ceritakan 
kepadaku?”, Rasulullah SAW menjawab, “Boleh.” Abu Jahal pun 
berkata, “Kemarilah wahai sekalin Bani Ka'b bin Lu'ay.” Serta merta 
kerumunan orang berpindah kepada beliau, mereka datang kepada beliau 
dan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, “Ceritakan kepada kaummu apa yang 
tadi engkau ceritakan kepadaku.” Rasulullah SAW berkata, 
“Sesungguhnya tadi malam aku di-isra-kan” Mereka bertanya, 
“Kemana?” Beliau menjawab, “Ke Baitul Magdis.” Mereka bertanya, 
“Kemudian kini engkau berada di tengah kami?” Beliau menjawab, “Ya”. 
Di antara mereka ada yang bertepuk tangan, dan ada juga yang 
menempatkan tangannya di kepala, takjub karena dianggap dusta. 
Mereka bertanya lagi, “Bisakah engkau menyebutkan ciri-ciri 
masjidnya?” Kebetulan di antara mereka ada orang yang pernah pergi ke 
negeri itu dan melihat masjid tersebut. Rasulullah SAW pun 
mengisahkan, “Lalu aku pun menyebutkan ciri-ciri(nya). Dan ketika aku 
sedang menyebutkan ciri-cirinya ada sebagian ciri yang aku merasa 
tidak jelas.” Beliau melanjutkan, “Lalu didatangkanlah masjid itu dan 
aku dapat melihatnya, lalu (masjid itu) ditempatkan di bawah rumah Igal 
—atau Ugail—, lalu aku pun menyebutkan ciri-cirinya karena aku bisa 
melihatnya.” Beliau mengatakan, “Tadinya aku tidak hafal ciri-ciri itu.” 
Lalu orang-orang itu berkata, “Demi Allah. Ciri-cirinya memang 
benar.”2820 


2820 Sanadnya shahih. Zurarah bin Aufa Al Amiri Al Harasyi (dengan fathah pada 
huruf haa' dan raa”) Al Bashari Al Gadhi adalah seorang tabi'in yang tsigah. 
Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam 4! Kabir (2/1/401). Hadist ini 
dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Katsir (5: 128) dari tempat ini, dan Ibnu 
Katsir mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh An-Nasa'i dari hadits Auf bin Abu 
Jamilah, yaitu Al A'rabi. Diriwayatkan juga oleh Al Baihagi dari hadits An- 
Nadhr bin Syumail dan Haudzah dari Auf, yaitu IbnuAbi Jamilah Al A'rabi, 
salah seorang imam yang tsigah.” Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (1: 64-65), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam 4! Kabir dan Al Ausath. Para perawi Ahmad 
adalah para perawi shahih.” Di dalam Ad-Durr Al Mantsur (4: 155), As- 
Suyuthi menyandarkannya juga kepada Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Marduwaih, 
Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail, Adh-Dhiya' di dalam A/ Mukhtarah dan Ibnu 
Asakir dengan Sanad shahih. Lihat hadits no. 3546. “Fazhi'tu bi amri?”, yakni 
aku merasa tertekan. “Baina zhahraaniinaa”, Ibnu Al Atsir mengatakan 
mengenai suatu hadits, “Fa agaamuu baina zhahraaniihim”: “Kalimat ini sering 


— Musnad Imam Ahmad 


s0. Pra 


Ia Talia 1 BUS EA cb H3 OM AS YAN 

2 ", Gi Gi Pu Sa 13 sa KN 2 0 “ . 

MPA Jgn) JB get Gil GP Ola gi Teng GP ah di 

: MA Rn 

4 Bp as Hala ala da 
ed JB Jalal 

AN Ia Btn ag GE pd de 


PN Rr PER UN 


He na 


2821. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali Ibnu Yazid, dari Yusuf bin 
Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Ketika 
Fir'aun berkata, “Aku percaya bahwa tidak ada Ilah melainkan yang 
dipercayai oleh Bani Israil" (Os. Yuunus (10J: 90). Beliau melanjutkan, 
“Jibril berkata kepadaku, Wahai Muhammad. Kalau saja engkau 
melihatku ketika aku mengangkat tanah dari tanah lautan, lalu aku 
memasukkannya ke mulutnya, karena khawatir ia memperoleh 


rahmat »2821 


sbas Haa ES KAA aja Ab ds rang 


A1 an A1 Io IE IE AE PP PI ah ka ja MD yi 
ian ea yah din ss la da 


terdapat di dalam hadits, maksudnya, bahwa mereka berdiri di tengah mereka 
dengan cara memunggungi dan bersandar. Kemudian ditambahkan alif dan 
nuun yang ber-fathah sebagai penekanan. Maknanya: Bahwa punggung 
sebagian mereka di depannya, dan sebagian punggung lainnya di belakangnya, 
sedangkan di kedua sampingnya bahu. Tapi bila dikatakan “Baina azh-hurihim' 
maka di kedua sampingnya juga (punggung). Kemudian kalimat ini sering 
digunakan, sehingga mengandung arti berada di antara orang-orang.” 

221 Sanadnya shahih. Sulaiman bin Harb At Azdi Al Bashari Gadhi Makkah adalah 
seorang yang tsigah. Abu Hatim mengatakan, “Imamnya para imam.” Hadits 
ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2203. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Tafsir Ibnu Katsir (4: 330). Lihat hadits no. 2144. 


Musnad Imam Ahmad — 


GL abal Iu La SI ola Jaja Ui ala 
Dep IA Ga Gas uut uh dea 


2 on. 


appa IA KA ng Ia ih ha 3 


His ok AA Bold Uh pa SS Ya 3 


gge 


5 ai 2 PN KG Ben 2G 


3 


La Ki tA TB Hina ing 36 ad 3 3 4 is 
aa ftur Oy 5 IE al) 2 8 Par (eh Ab 
Sa Lab nk» G6 ed 


. 9. 


aa aa lp ant Wi Ogah 


0. 


WI AB OI At Kl Gg 


SE Pn) His & ost € Taat Lake 


3 an nm. 
Kala pp Dm Aa ga BE Ip HA ian Ia HA 
Sp ds PG 

2822. Abu Umar Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Hamrmnad 

bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Pada malam aku di-isra'-kan, datang kepadaku aroma yang wangi, lalu 
aku katakan, “Wahai Jibril, aroma wangi apa ini? ' Jibril menjawab, “Ini 
aroma tukang sisir putrinya Fir'aun dan anak-anaknya. ' Aku tanyakan 
lagi, “Ada apa dengannya?" Jibril menjawab, 'Ketika suatu hari ia 
menyisir rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh dari 
tangannya, lalu ia mengucapkan, Bismillaah', lalu putrinya Fir'aun 
berkata, “Ayahku!” ia menjawab, “Tidak, akan tetapi Tuhanku dan Tuhan 
ayahmu adalah Allah." Putrinya Fir'aun mengancam, 'Aku akan 
memberitahukannya teniang itu?” ia menjawab, Silakan." Maka putri 


-— Musnad Imam Ahmad 


Fir'aun pun memberitahunya, lalu Fir'aun memanggil tukang sisir itu, 
lalu berkata, Wahai Fulanah, apa benar engkau mempunyai tuhan 
selain diriku?” ia menjawab, 'Ya. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." 
Maka Fir'aun pun memerintahkan diambilkan patung sapi yang terbuat 
dari tembaga lalu dipanaskan, kemudian memerintahkannya beserta 
anak-anaknya agar melompat ke dalamnya. Tukang sisir itu berkata, 
"Aku punya satu keperluan kepadamu." Fir'aun berkata, “Apa 
keperluanmu?" ia menjawab, 'Aku minta agar engkau mengumpulkan 
tulang-tulangku dan tulang-tulang anak-anakku di dalam satu kain lalu 
menguburnya.' Fir'aun berkata, “Itu hakmu atas kami." Lalu Fir'aun 
memerintahkannya agar melemparkan anak-anaknya di hadapannya satu 
per satu, hingga tinggal anaknya yang masih menyusu, ia tampak 
terpukul karena anak tersebut, tapi anak itu berkata, “Wahai bunda, 
tabahlah. Sesungguhnya adzab dunia lebih ringan daripada adzab 
akhirat." Maka ia pun tabah.” Ibnu Abbas mengatakan, “Ada empat 
orang yang berbicara di waktu bayi: Isa putra Maryam AS, temannya 
Juraij, saksinya Yusuf dan putranya tukang sisir putri Fir'aun.”"? 


aa sena. yak 


23 alas va SI 5 AS Cod Para Tes YAYY 


1 . Lo... 


Da Peni yag Pia Yna 
SP SA Kana SA sd Oa, 


2822 Sanadnya shahih. Abu Umar Adh-Dharir adalah Hafsh bin Umar Al Bashari, ia 
seorang perawi yang tsigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigar. 
Abu Hatim mengatakan, “Dia shadug lagi haditsnya baik. Rata-rata haditsnya 
terpelihara.” Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 65), dan 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath- 
Thabrani di dalam Al Kabir dan Al Ausath. Dalam Sanadnya terdapat “Atha' 
bin As-Saib, ia seorang yang #sigah, namun hafalan kacau.” Al Hafizh Al 
Haitsami (penulis 4z-Zawaid) tidak mengetahui bahwa Hammad bin Salamah 
mendengar dari “Atha' sebelum hafalannya kacau. Ibnu Katsir menyebutkan 
hadits ini di dalam A4t-Tafsir (5: 127-128) dari riwayat Al Baihagi dari jalur 
Affan dari Hammad bin Salamah, dan ia mengatakan, “Isnadnya tidak ada 
masalah, namun mereka tidak mengeluarkannya.” Tampaknya beliau tidak 
melihatnya di dalam Al Musnad. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Ad- 
Durr Al Mantsur (4: 150) dan menyandarkannya juga kepada An-Nasa'i dan 
Ibnu Marduwaih, serta men-shahih-kan isnad-nya. 


Musnad Imam Ahmad — (ESA | 


2823. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa ketika 
Rasulullah SAW di-isra-kan, beliau melewati aroma yang wangi. 
Kemudian dikemukakan redaksinya serupa dengannya.'? 


BN ap atas 13 Kl 5 ES SAS NAN 
aa LA Mi Tato Ok BAU ai “G Caeh Le! Pa 
Oa ang IPA oo Ai Jgn) Ol tejk OA GP MPa oi laa YP 
SB Se GA SEA ta 3 AL ban abu ja 
GAN La PPN Pa Se MPA TP La songo ! 
EN AE oi IPS dh ea Ga Un gn 
2824. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa ketika Rasululiah SAW diperjalankan, beliau 
melewati aroma yang wangi. Lalu dikemukakan maknanya, hanya saja ia 
menyebutkan: “Siapa tuhanmu?" ia (tukang sisir) menjawab, "Tuhanku 
dan Tuhanmu adalah Dzat yang ada di Langit.” Dan tidak menyebutkan 
perkataan Ibnu Abbas (ada empat orang yang berbicara). 


H Tere 2.0... PA 


sa . sada 
Oi ae 2 AAU GI SUS SAS cal Gp INA SAS YAYO 
Le XL 0. PN 2... . L 0. s 
Kel Aa abe AE LA GP op batin Up HUI 
2825. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hammad bin 


Salamah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi serupa dengannya. 


2? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


PR EA ai Hi Ia Ci js AE MANA 


NA Tn Se NN Naa PALI NN pa Ba ena 
Di MEA Pali Gn aah Al Bia Oa 


Cab ai Val amat Ia 3 Jan AO ph Ta AI Ko 


“ p 2 .. 
Hate Ea DAY DA K3 AGEN Ga HPS GAN Iya AA 

2826. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Al Ja'd Abu Utsman menceritakan kepada 
kami, Abu Raja” Al Utharidi menceritakan kepadaku, ia 
meriwayatkannya dari Ibnu Abbas, ia meriwayatkannya dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Laki-laki mana pun yang membenci suatu perkara dari 
pemimpinnya, hendaklah ia bersabar. Karena sesungguhnya, tidak 
seorang manusia pun yang keluar dari sultan (penguasan) walaupun 
hanya sejengkal, lalu ia mati, melainkan mati dalam keadaan kematian 
jahiliyah" 


Aa ea) Fi us da » Hee ara amen Cik YAYV 
5, ka Pat na at 
SB YP hi AE aa 18 at AN EA al 


Hp FS ES ayal Ip el LA de ea die 


! 2827. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
8 menceritakan kepada kami, Al Ja'd Abu Utsman mengabarkan kepada 
kami, Abu Raja” menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Abbas, ia meriwayatkannya dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 
“Barangsiapa melihat sesuatu yang dibencinya dari pemimpinnya” lalu 


282 Sanadnya shahih. Abu Kamil adalah Al Khurasani Muzhaffar bin Mudrik. Sa'id 
bin Zaid bin Dirham adalah seorang perawi yang #sigah, sebagian ahli hadits 
membicarakannya, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, Al Ijli dan yang 
lainnya. Al Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (2/1/432) 
dan mengatakan, “Muslim (yakni Ibnu Ibrahim) mengatakan, “Sa'id bin Zaid 
Abu Al Hasan menceritakan kepada kami, "Ia shadug lagi hafizh (penghafal 
hadits)” Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2487 dan 2702. 


Musnad Imam Ahmad — 


ia meyebutkan redaksi serupa dengannya.” 


Hah 0 ea HA Ea as AA E YAYA 


Di Bp ba ah la Iu su 
Sy WP Op ai ih eh 
ata Ji adu da Jp NS Ula by dls aa 
G3 aa bata pu batas II 3 


al Haa In GS ls Dp AL Ea tata SI 
2828. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Sa'id bin Zaid 
menceritakan kepada kami, Al Ja'd Abu Utsman mengabarkan kepada 
kami, ia berkata: Abu Raja” Al Utharidi menceritakan kepadaku, dari 
Ibnu Abbas, ia meriwayatkannya dari Nabi SAW, beliau 
meriwayatkannya dari Rabbnya 4zza wa Jalla, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan dan 
keburukan-keburukan. Barangsiapa yang hendak melakukan suatu 
kebaikan namun tidak jadi melakukannya, maka Allah menuliskan 
baginya di sisi-Nya satu kebaikan yang sempurna, dan bila ia 
melakukannya, maka Allah mencatatnya sepuluh —kali lipat— hingga 
tujuh ratus —kali lipat— hingga berlipat-lipat yang sangat banyak, atau 
hingga yang dikehendaki Allah untuk dilipat gandakan. Dan, 
barangsiapa yang hendak melakukan suatu keburukan namun tidak jadi 
melakukannya, maka Allah menuliskan baginya di sisi-Nya satu kebaikan 
yang sempurna, dan bila ia melakukannya, maka Allah menuliskan 
baginya satu keburukan” "8 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
218 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2001, dan 
merupakan pengulangan hadits yang sebelumnya.. 


—— Musnad Imam Ahmad 


0. 


2 Hanna Bb 4 AS yh GIS ANA 

AE at A5 Pp LE PL Ip 
Si kaget H 3 tas Iga UB an aa Ja 
11, aa Pas “st situ (La 9 & o “J6 — 


Mena 


2829. Abu Kami menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman maula keluarga 
Thalhah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Seorang wanita 
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah. 
Sesungguhnya saudariku telah bernadzar untuk melaksanakan haji 
dengan berjalan kaki?” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak 
hendak membuat apa pun dengan penderitaan saudarimu. Hendaklah ia 
berangkat dengan berkendaraan dan menebus sumpahnya'” 2 


Lea Data LA ea Mia PN Pa 
D0 13 M5 US J3 GUS Cab Hi Gb NA 
Wu Hb ala KB Ir PP Ol op 
Pa 8g el - na 
3 AN sp gn Ui dah KA) 
2830. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Oatadah mengabarkan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasululalh SAW thawaf di Baitullah 
tujuh —putaran— dan sa'i tujuh —balik—. Beliau melakukan sa'i untuk 
menampakkan kekuatannya kepada orang-orang”? 


22 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud sebagaimana. 
yang disebutkan di dalam 4! Muntaga (4914). Lihat hadits yang telah lalu pada 
no. 2134, 2139 dan 2278. 

2830 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2794 dan 2836. 


Musnad Imam Ahmad — 


uan EA aao as ser aa. 

SIP Se IS Upi GER EA di ES ATA 
AA ag s3 bi Sa Sean ma M3 ai haa, TU Pn 
Para de 1 Sea  dakih SAN) Fall 23 OS grlt 
8 beta Let gara SN Semata Siang 
JI SE RB AA 3 ami AE M3) 
2831. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, @atadah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Ia (Ibnu Abbas) tidak menyukai rendaman/sari buah dari busr 
(permulaan kurma) saja, dan ja berkata, “Rasulullah SAW melarang 
utusan Abdul Oais (meminum) khamer. Dan aku khawatir bahwa yang 

dimaksud adalah rendaman/sari buah busr.”8! 


Pa 


Pap Li Eib Ugd KAS saka KE GAS YAN 
PA PAN aa PE Pa #c05. 2... 
Pee Jaa GA IE AE Oa PA OP Pa op Jana Gi 


UHN JA tan Pi Dohpai Sd ala daa Al le 
d3 EN Ia 0 FD AJE SEA id GP ih 


ba Pena Ta AK or DI Ie To S3 0 0 - 
IN Ih JW MA AE Lah Kelas Mae ya Jalal 


281 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2476. Al Muzza" (dengan dhammah pada 
huruf miim dan tasydid serta madd pada huruf zaay), Ibnu Al Atsir mengatakan 
pada suatu hadits “Alaa innal muzzata haraam” (ingatlah, bahwa muzzat 
adalah haram): “Yakni khumuur (khamer). Yaitu bentuk jamak dari muzzah 
yang berarti khamer yang mengandung rasa pahit dan asin. Disebut juga al 
muzzaa” dengan madd juga. Ada yang mengatakan: itu adalah hasil 
pencampuran buah permulaan kurma dengan kurma. Contohnya adalah hadits: 
“Akhsyaa an takuuna al muzza" allatii nuhiyat 'anhaa abdul gais” (aku 
khawatir bahwa itu adalah khamer yang telah dilarangkan pada Abdul Gais). 
Kata ini mengikuti pola perubahan kata fi'alaa' dari kata muzaazah, atau pola 
perubahan kata fiv'aa! dari kata mizz yang berarti kelebihan. Maksudnya, bahwa 
mizz (dengan kasrah pada huruf miim dan tasydid pada huruf zaay) adalah 

"kelebihan. Contoh kalimat: “haadzaa syai'un lahu mizzun 'alaa haadzza' (ini 
mempunyai kelebihan terhadap ini). Di dalam Al-Lisan disebutkan: "A! muzza" 
adalah khamer yang enak rasanya. Dinamakan demikian karena memanaskan 
lidah". 


— Musnad Imam Ahmad 


3x P3 2, & 


An Fera Ioi tah SL Saja Ad au, le Jo 


2832. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari 
Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW tiba di Madinah, lalu beliau melihat kaum Yahudi 
berpuasa hari Asyura', beliau pun bertanya kepada mereka, “Hari apa ini 
yang kalian berpuasa padanya?” Mereka menjawab, “Ini hari yang baik. 
Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israil dari musuh mereka, lalu Musa 
AS berpuasa padanya.” Rasulullah SAW bersabda, “Aku lebih berhak 
terhadap Musa daripada kalian?” Maka Rasulullah SAW pun berpuasa 
dan memerintahkan untuk berpuasa.”??? 


peta 


Dep Lost Has Tut Eda LAN 12 ES ANT 
Vi AB Fi da ala So HI ya gi 


Ag ea ANA Lag Tni na ap au aon BA Sini aa 5: 
YG tek li ni ai Pn rn 
Aa gi EN apa PS Je BO GP 
-.» Cia .. P3 . SN Na 
TANGAN ida 
2833. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, (Ayahku 
menceritakan kepada kami,) Ayyub menceritakan kepadaku, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW ditanya pada hari Nahr, 
“Wahai Rasulullah. Seseorang menyembelih —hewan kurban— sebelum 
melontar —jumrah—, atau mencukur sebelum menyembelih?” Beliau 
menjawab, “Tidak apa-apa“ Saat itu, tidaklah beliau ditanya tentang 
sesuatu kecuali beliau mengepalkan kedua tangannya lalu 
mengipaskannya (sambil membuka) seperti melempar, sambil 
mengatakan, “Tidak apa-apa. Tidak apa-a, Kania 


232 Janadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2644. 
233 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2648. Lihat 


Musnad Imam Ahmad — 


Ae 


Miku PAN Kaya Celana Gi catali Ap AS .YAY 
Kab j3 alan da Ja pn 5 toet 
, E 2 Sp as RE 
A5 Ya Se ALL IS 
2834. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Atha' menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, di dalamnya 


ada enam pagar, lalu beliau menghampiri setiap pagar lalu berdoa, namun 
beliau tidak shalat di sana.?8” 


HER EA NG AA Ot alah Ae Eib .YAYO 
HA psi Bb cal Kate glap Kea bs eta 
Dn 


SU a AT te dia & PP P3) Jt Penani ai 
Tp AP US Letta 


2835. Abdush-shamad dan Affan, Al Makna, menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata Hammam menceritakan kepada kami, Gatadah 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa saudari 
Ugbah bin Amir bernadzar untuk keluar (bepergian jauh) dengan berjalan 
kaki, lalu ia (Ugbah) menanyakan kepada Nabi SAW, beliau pun 
bersabda, “Sesungguhnya Allah “Azza wa Jalla tidak membutuhkan 
nadzar saudarimu. Hendaklah ia menungang —kendaraan— dan 


hadits no. 2731. Pada naskah (x-) dicantumkan “Abdush-shamad menceritakan 
kepada kami, Ayyub menceritakan kepadaku” tanpa mencantumkan “Jayahku 
menceritakan kepadaku”, ini salah, dibetulkan dari naskah (J. Abdush- 
shamad bin Abdul Warits tidak pernah berjumpa dengan Ayyub bin Abu 
Tamimah As-Sikhtiyatni, lalu bagaiman bisa ia meriwayatkan darinya? Ayyub 
meninggal pada tahun 131, ada juga yang mengatakan sebelum itu, sementara 
Abdushshamad meninggal pada tahun 206 atau 207. Sebenarnya ia 
meriwayatkan dari ayahynya, Abdul Warits bn Sa'id, dari Ayyub. 

2834 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2126. Lihat 
hadits no. 2562 dan 3093, dan Tarikh Ibnu Katsir (4: 302). 


— Musnad Imam Ahmad 


berkurban unta” 25 


DL... Ia 


Loan Pat Da ae. . 

138 SIS AAA Ehh YG OLS) aI KS ASI ATA 
Pe NN Pan 1 Ae Tah mna Tia te EN Sea 2 0. 
ag ae MN ko Apung Bb IP te ut ye De ne 
Aa Pe Pn AN PN NN Ona PENA 
dgan SG 202 IE Ep nh Bb aa at 
Kr PN AI PPPA Ne MN PA 
A3 sh Of ang ale ai Io 
2836. Abdush-shamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Hammam menceritakan kepada kami, Oatadah 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Rasulullah SAW berthawaf sambil berlari kecil, beliau 
berthawaf untuk memperlihatkan kekuatannya kepada kaum musyrikin.” 


Affan berkata, “Karena Rasulullah SAW ingin menampakkan 
kekuatannya kepada orang-orang.”?8”6 


4 z « At s3 . Pena 
BPS Cb GEN Cik cai Kp Cb YAN 
Mes en aan Pa bi PAN “Ne A2 
uke ba) Arap Lan SIB PE uin JB €jona 
Ana sena Beri Rob. ia PN PE SA AN 
IL KAB GA It ag Ap 3) sai ang Op 
“. To Teten eat ata Ne Nan 
"ea PT op BS) Ioi pelay AP AN Jlo l J Kentaka 
2837. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammam 
menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari Abu 
Mijlaz, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang witir?, ia 
pun menjawab, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Satu 
raka'at di akhir malam.” Aku juga bertanya kepada Ibnu Umar, ia pun 
menjawab, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Satu raka'at di 


2888 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2278. Lihat 
hadits no. 2829. 
216 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2830. 


Musnad Imam Ahmad — 


akhir malam” 23 


-JG Ga As Yg B5 ep GA YAYA 
te Hah Ui ab og tg ud ya ga LH HOp al Sena 
AS de ai BAN 0 3G MS LA JUS LA 
ed ost Bia TE 138 sah AN IS Ji LI uh 
& d5 us Da AS ke Ea Ad ostaug 196 yk A 
Jaa dat ang tg Il PS Ia Gu JB By 


Pan Ic, 2 pt PAN FP an 3 a , 
Say Mambo SPL kaik H Na Seng CAB Gaga Hg 
SIB agb 206 MEEE LB HIS AB 2S AE 5 05 li 

PE TENTANG EN YAN SIT 
M9 BM WS ABE JG Et sa 


2838. Rauh menceritakan kepada kami, Habib bin Syihab Al 
Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku 
menuturkan, “Aku dan seorang temanku mendatangi Ibnu Abbas, lalu 
aku bertemu dengan Abu Hurairah di pintu Ibnu Abbas, ia pun bertanya, 
“Siapa kalian?” Kami pun memberitahunya, Abu Hurairah berkata lagi, 
“Mari kita ke orang-orang yang mempunyai kurma dan air. 
Sesungguhnya setiap lembah mengalir sesuai takdirnya.” Kami berkata, 
“Izinkan kami untuk menemui Ibnu Abbas.” Maka ia pun memintakan 
izin untuk kami, talu kami mendengar Ibnu Abbas menceritakan hadits 
dari Rasulullah SAW, ia berkata, “Ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW 


2837 Sanadnya shahih. Abu Mijlaz (dengan kasrah pada huruf miim dan fathah pada 
huruf Jaam, kemudian di akhirnya huruf zaay) adalah Lahig bin Humaid As- 
Sadusi. Tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 
2543. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana disebutkan di 
dalam 4! Muntaga (1193 dan 1194). 


— Musnad Imam Ahmad 


berpidato, beliau bersabda, “Tidaklah pada manusia —kecuali— seperti 
seseorang yang memegang tali kendali kudanya, lalu berjihad fi 
sabilillah dan menjauhi keburukan-keburukan manusia, dan seperti 
seseorang yang berada di antara kambing-kambingnya, menghormati 
tamunya dan memenuhi haknya.” Aku katakan, “Beliau mengatakan itu?” 
ia menjawab, —Ya—, beliau mengatakan itu.” Aku katakan lagi, “Beliau 
mengatakan itu?” ia menjawab, “—Ya—, beliau mengatakan itu.” Aku 
katakan lagi, “Beliau mengatakan itu?” ia menjawab, “—Ya—, beliau 
mengatakan itu.” Maka aku pun bertakbir pada Allah dan memuji Allah 
serta bersyukur.”?838 


$ bh Pa SE Ue ES eh G3 .yara 
AGAN Kia SA: 2 nh da Jo Mp Ora A 
pb Epi Pj MATA AP Sr) up Pai Haa 
aa BL Uh an a Sie La ah SB ena Sie 
sa Eu Le JM 


2839. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Thawus, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW mengajari mereka doa ini sebagaimana mengajari 
mereka surah dari Al Our'an, yaitu mengucapkan, “Allaahumma innii 
'auudzu bika min adzabi jahannam, wa a'uudzu bika min “adzaabil 
gabri, wa a'uudzu bika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'uudzu bika min 
Jitnatil mahyaa wal mamaat' (Ya Allah. Aku berlindung kepada-Mu dari 
siksa Jahannam. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah al masih dajjal. Dan aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah hidup dan (setelah) mati) 28 


2838 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1978. 
Ucapan Abu Hurairah “Iinthaligaa” dst., bahwa Abu Hurairah mengajak 
mereka berdua untuk bertamu ke tempatnya untuk mendapat air dan kurma, dan 
meminta maaf karena yang hendak mereka tuju itu sedikit (makanannya), 
sehingga sebaiknya menuju ke tempatnya. 

2889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2168 dan 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa Ra AE Terate aa. 


Ai Aa Ju -J8 BA GA Sab gi) BIS YA 
5 NA PP: Sa Pa Pura A Oa D Ba an Sh 
& og 2 aa Panah 3 ag 


2840. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Atha” Al Khurasani mengatakan, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki lalu berkata, 
“Sesungguhnya aku berkewajiban seekor unta, dan aku punya cukup 
—uyang— tapi aku tidak menemukannya yang dapat aku beli.” Maka 
Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli tujuh ekor kambing lalu 
menyembelihnya. 2 


p Ke-20. A3 


Na K3 ES tpi BAB AHA 


Ig ap Bau Ona Lgi Say 2 
Bi GAB Ip Ule LB 3 Bea Ja BIAN 

S3 0G SL € Pama u Pen 

2841. Rauh menceritakan kepada kami, Abu Malik Ubaidullah bin 


2709. Lihat hadits no. 2779. 

Sanadnya dha 'if karena terputus. Tentang tsigahnya “Atha' bin Abu Muslim Al 
Khurasani telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 505, namun ia tidak 
mendengar dari Ibnu Abbas, bahkan tidak pernah mendengar dari seorang 
sahabat pun kecuali Anas menurut pendapat Ath-Thabrani. Ibnu Abi Hatim 
meriwayatkan di dalam A4! Marasil (buku yang memuat riwayat-riwayat 
mursal) (85), dari Ahmad bin Hanbal, ia mengatakan, ““Atha' Al Khurasani 
tidak pernah mendengar3pa pun dari Ibnu Abbas. ia pernah melihat Ibnu Urnar 
namun belum pernah mendengar apa pun darinya.” Diriwayatkan dari Abu 
Zur'ah, ia mengatakan, “Ia tidak pernah mendengar dari Anas.” Lihat Al Jarh 
wa At-Ta'dil (3/1/334-335). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah 
sebagaimana disebutkan di dalam 4! Muntaga (2686). Hadits ini akan 
dikemukakan lagi pada no. 2853. 


2840 


— Musnad Imam Ahmad 


Al Akhnas menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Abdullah bin 
Abu Mughits, dari Yusuf bin Mahak, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mempelajari sebagian dari 
ilmu nujum, sesungguhnya ia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. 
Semakin bertambah —ilmu yang ia pelajari— semakin bertambah pula 
“»284t 


—dosanya— 


Pj yah Ea era BS apn EA NAN 
A8 Jo dp Ja Cas: IU AE gl PA 
Sk pa Sean Ja sah ea om sah 


JB Sep pilot S3 bad Hera Ik ri APE og Gusi 
LAN di £ PP Sa at yetu A8 kan 
2842. Rauh menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, Salamah bin Kuhail menceritakan kepada kami, dari Al 
Hasan Al Urani, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Kami, anak-anak Bani 
Abdul Muththalib, sampai kepada Rasulullah SAW pada malam 
Muzdalifah dengan menunggang unta-unta kami, lalu beliau menepuk- 
nepuk paha-paha kami dan mengatakan, “Wahai anakku, janganlah 
kalian melontar jumrah hingga terbitnya matahari'” Ibnu Abbas 
mengatakan, “Aku pun tidak membiarkan seorang pun melontar jumrah 
hingga terbitnya matahari.” 


Pe) Ye Ga re s Feng Haa an GL .YAtY 
—S 06 Pe Ih oda a, CP JB 1g jala 


PANETNAN N LG 


Obb ag dian Jo dpn de 333 LAS AN 


241 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2000. 
242 Sanadnya dha'if karena terputus. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2082, dan merupakan perpanjangan dari hadits no. 2086. Lihat hadits no. 2507. 


Musnad Imam Ahmad —- 


ea Mba Sak MA BO Aa Ea Sa EKA sa B 
ay ai 1 Tian US Oh yag EYANG Wal 
Eh ri EYANG Wah 5 Bb 8 1 dy 
KA Sang 2 Ian naat Tan San nga 
Sg le Io Di Iga Hi Opal Y AI OS Calng VI 
: 4 - 2 - 3 - PA 32 P5 - : 
“eni DG Vj IS 9 AE ya db Olls Ok Y) 
2843. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Ashim Al Ghanawi, dari Abu Ath-Thufail. Demikian 
yang dikatakan Rauh (Ashim), sedangkan orang-orang mengatakan (Abu 
Ashim), ia berkata, “Aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Kaummu 
menyatakan bahwa Rasulullah SAW thawaf di antara —bukit— Shafa 
dan Marwah di atas unta, dan bahwa itu adalah sunnah?” ia (Ibnu Abbas) 
menjawab, “Mereka benar dan mereka dusta.” Aku berkata lagi, “Mereka 
benar dalam hal apa, dan apa yang mereka dustakan?' ia (Ibnu Abbas) 
menjawab, "Memang beliau thawaf di antara Shafa dan Marwah di atas 
unta, namun itu bukan sunnah. Saat itu orang-orang tidak menjauh dari 
beliau, maka beliau berthawaf di atas unta agar mereka dapat mendengar 
(beliau) serta melihat tempat beliau, dan tangan mereka tidak dapat 


meraih beliau'.”?84 


"Io Oh 


PP pain PBB 3 Ke UAN JS OA AA 
dr IA NA ah er IDA 


2 PEN MANA MN Ja 
Hip Sma jl Ody Bakat Ol jatt 


2844. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari Gatadah, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, 


2843 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2707 dan 
2708. Keterangan tentang Abu Ashim Al Ghanawi telah dikemukakan pada 
keterangan kedua hadits tesebut, dan di sini pun Ahmad menjelaskan, bahwa 
gurunya, Rauh bin Ubadah, ragu-ragu, sehingga ia mengatakan “Ashim”, 
padahal yang benar adalah “Abu Ashim”. Laa yushdafuun: yakni tidak menjauh 
dan tidak berpaling. 4sh-shuduuf adalah berpaling dari sesuatu. Ashdafani 'anu 
berati amaalanii "anhu (memalingkanku darinya). 


— Musnad Imam Ahmad 


ia berkata, “Nabi SAW memerintahkan orang yang menyetubuhi istrinya 
yang sedang haid agar bersedekah satu dinar atau setengah dinar.” 


NA sat bera aa ea 


pe SA GA AN PA ISA 35 YA 
Pang o. an .. & 0.2 ob 0. 1. 30 
Ag le Ko AE ai Pe Ip alah Hi 
MY GP Y IR OS 

2845. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Umar bin Atha 
mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 


bahwa beliau bersabda, “Tidak boleh membujang (tidak menikah) dalam 
Islam? 5 


244 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2121 dengan 
isnadnya. Lihat hadits no. 2789. 

245 Sanadnya shahih. Umar bin Atha' adalah Umar bin Atha' bin Abu Al Khawar. 
Tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada penjelasan hadits no. 1994. 
Sebagian ahli hadits menilai hadits ini cacat dan lemah, karena Umar bin Atha" 
yang tercantum di dalamnya adalah “Umar bin “Atha' Ibnu Warraz” (dengan 
fathah pada huruf wawu, tasydid pada huruf raa" dan diakhiri dengan huruf 
zaay) seorang perawi yang dha'if berdasarkan perkataan Ahmad, “Setiap yang 
diriwayatkan Ibnu Juraij dari Umar bin Atha" dari Ikrimah, itu adalah Ibnu 
Warraz. Dan setiap yang diriwayatkan Ibnu Juraij dari Umar bin “Atha' dari 
Ibnu Abbas, itu adalah Ibnu Abi Al Khawar, ia seorang yang besar.” Pernah 
ditanyakan kepadanya, “Apakah Ibnu Abu Al Khawar meriwayatkan dari 
Ikrimah?” ia menjawab, “Tidak.” Ada juga pernyataan serupa itu dari Ibnu 
Ma'in, ia mengatakan, “Umar bin “Atha" yang Ibnu Juraij meriwayatkan 
darinya, yang menceritakan hadits dari Ikrimah, ia tidak dianggap. ia adalah 
Ibnu Warraz, para ahli hadits menilainya dha'if. Setiap yang berasal dari 
Ikrimah, itu adalah Ibnu Warraz. Adapun Umar bin “Atha' bin Abu Al Khawar 
adalah seorang yang tsigah.” Adapun Ibnu Hibban, menyatakan bahwa kedua 
nama itu adalah satu orang, ia telah keliru sehingga menyebutkannya di dalam 
Ats-Tsigat dengan nama “Umar bin Atah" bn Warraz bin Abu Al Khawar”. 
Ibnu Abi Al Khawar dianggap besar karena ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, 
sehingga tidak menolak kemungkinan ia meriwayatkan dari Ikrimah yang 
masih satu angkatan dengannya. Abu Daud telah menjelaskan, bahwa perawi di 
sini adalah Ibnu Abi Al Khawar, ia meriwayatkan hadits ini (2: 74) dari jalur 
Abu Khalid Al Ahmad Sulaiman bin Hayyan, dari Ibnu Juraij “dari Umar bin 
“Atha', yakni Ibnu Abi Al Khawar, dari Ikrimah”. Al Mundziri telah 
melakukan kesalahan fatal, yang mana ia mengatakan, “Di dalam isnadnya 


Musnad Imam Ahmad — (25) 


2 sex... 


IE ES Ea YG Gn DI AS SS As han 
PE SEL OB ea Buk dua 
HARI AE IE Ga sun Ae 
JA Gadai MEA Ci dala ia nd Oo laa 
At nge GI yA kem us FI 
Aa ab la da 


Ah Ero Kata arya ea ati 


terdapat Umar bin “Atha', yaitu Ibnu Abi Al Khawar, ia dinilai dha'if oleh lebih 
dari satu imam ahli hadits.” Kesalahan ini karena ia mengikuti pendapat Abu 
Daud. Al Ajuri mengatakan, “Aku tanyakan kepada Abu Daud tentang Umar 
bin “Atha" yang Ibnu Juraij meriwayatkan darinya. ia pun mengatakan, “Itu 
adalah Umar bin “Atha' bin Abu Al Khawar. Telah sampai berita kepadaku dari 
Yahya, bahwa ia menilainya dha'if.” Al Hafizh mengatakan, “Demikian yang 
dikatakannya. Sebenarnya khabar yang terpelihara dari Yahya, bahwa ia 
menilainya tsigah dan menilai dha'if yang setelahnya.” Yakni Ibnu Warraz. 
Lihat biografi keduanya di dalam A4r-Tahdzib (7: 483-484). Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Al Hakim (1: 448), dan ia mengatakan, “Hadits ini 
isnadnya shahih, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak 
mengeluarkannya.” Penilaian ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Ash-Sharuurah 
(dengan fathah pada huruf shaad dan dhammah pada huruf raa' yang pertama), 
Ibnu Al Atsir mengatakan, “Abu Ubaid mengatakan, “Dalam hadits ini berarti 
membujang dan tidak menikah. Yakni, tidak selayaknya seseorang mengatakan, 
“Aku tidak akan menikah,” karena ini bukanlah akhlak kaum mukminin, tapi 
sikap para rahib. Ash-sharuurah juga mengandung arti: yang belum pernah 
melaksanakan haji sama sekali. Asalnya dari kata ash-sharr yang berarti 
tertahan dan terhalang. Ada yang mengatakan, bahwa maksudnya: barangsiapa 
membunuh di tanah haram (tanah suci) maka ia dibunuh, dan tidak dapat 
diterima alasan darinya walaupun mengatakan, 'aku ini sharuurah, belum 
pernah melaksanakan haji dan tidak tahu larangan di tanah suci.” Pada masa 
jahiliyah, bila seseorang melakukan suatu pelanggaran lalu pergi ke Ka'bah 
maka tidak dituntut, sehingga ketika didatangi oleh wali si terbunuh di tanah 
haram, dikatakantah kepadnya, “dia itu sharuurah, maka janganlah engkau 
menuntutnya'” Tampaknya, bahwa Abu Daud dan Al Hakim cenderung 
menguatkan bahwa makna sharuurah adalah belum pernah melaksanakan haji 
sama sekali, sehingga keduanya mengeluarkan hadits ini pada bab-bab haji. 


-— Musnad Imam Ahmad 


He AU ah 3 Ja KK II yok 
Dp Got LX | IS But MA La 


5 P. 0. £. £ 
tu KAS 13 Up ami OB Ujar yap JP In 
at 
dip ss 
2846. Abu Kamil dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ammar bin Abu Ammar mengabarkan kepada kami. Hasan berkata, dari 
Ammar. Hammad berkata, dan aku kira dari Ibnu Abbas. Mengenai ini 
Hasan tidak ragu, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, (Abdullah bin Ahmad 
berkata,) Ayahku berkata, dan Affan menceritakan kepada kami, 
Hammad menceritakan kepada kami, dari Ammr bin Abu Ammar. 
Mursal, di dalam (sanad-nya) tidak disebutkan (Ibnu Abbas): Bahwa 
Nabi SAW berkata kepada Khadijah. Lalu Affan menyebutkan haditsnya. 
Sementara Kamil dan Hasan menyebutkan di dalam hadits mereka: 
Bahwa Nabi SAW berkata kepada Khadijah, “Sesungguhnya aku melihat 
sinar dan mendengar suara, dan sungguh aku khawatir bahwa aku 
menderita kegilaan (didatangi jin).” ia (Khadijah) berkata, “Allah tidak 
akan melakukan itu padamu wahai putra Abdullah.” Kemudian Khadijah 
menemui Waragah bin Naufal, lalu menceritakan hal itu kepadanya. 
Waragah berkata. “Jika ia (kejadian yang dialami Muhammad) benar, 
maka sesungguhnya itu (yang didengar dan dilihatnya) adalah Namus 
seperti Namusnya Musa. Bila ia (Muhammad) diutus (diangkat menjadi 
Rasul) dan aku masih hidup, maka aku akan memuliakannya, 
menolongnya dan mempercayainya.” 848 


.- Pun 


Fa PN Pa en Kara PS KA ta aa PAS, 


Trogn 2 0 


Bab aa Ka aan deh Ja LA Jb ey 
9 SPAN AN PG ea 


AI an 
246 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2680. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sab Ca Gal 

2847. Abu Kami menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Ammar bin Abu Ammar mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW tinggal di Makkah 
selama lima belas tahun. Tujuh tahun beliau melihat sinar dan cahaya 


serta mendengar suara, delapan tahun diwahyukan kepada beliau. Dan 
beliau tinggal di Madinah selama sepuluh (tahun).”7 


MB aa! Tn ba mat SAS 5 . 
SES Eib YG KI ME) JAS yh Eib NALA 
2 20 Len el "uu - P3 s. ps0”... 
DES AA PA AK Up 
AN AN LAN ea pd 2 sn ee. aa NG 
PPIS ya HOLR JL tasnlg Jang She Cal ale AN aka 
PASS UE yA BG JB Coat La AS La YA 
Pe ang. AE an eop SA ne ERA di MENARA Tan 
one OS Pj LJW TOL JB Cola Je ons IS 4 Hala aa 
Date 05 Ja dya) db SIP IN gai 1 ES 
Ke UT, Ja JG Sem NA Date ot poet An are Op Sal 
. . F3 Tete te Bk 
ME Aha SAN GA Jajar BB 2JB ega IE AI 
2848. Abu Kamil dan Affan, Al Makna, menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Hammad menceritakan kepada kami, 
Ammar bin Abu Ammar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia 
menuturkan, “Aku dan ayahku sedang di tempat Nabi SAW, beliau 
sedang menerima seorang laki-laki yang tengah berbicara kepada beliau.” 
Affan mengatakan: “Beliau seperti berpaling dari Al Abbas, maka kami 
keluar dari tempat beliau, lalu ia (ayahku, yakni Al Abbas) berkata, 
“Tidakkah engkau lihat putra pamanmu, beliau seperti berpaling dariku?” 
maka aku jawab, “Beliau sedang menerima seorang laki-laki yang tengah 


287 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2680. Lihat 
hadis yang lalu. 


— Musnad Imam Ahmad 


berbicara kepada beliau.” Affan mengatakan (dalam redaksinya): “Dia 
(ayahku, yakni Al Abbas) berkata, “Benarkah ia sedang menerima 
seseorang?”, aku menjawab “Ya.' Maka ia pun kembali kepada betiau 
lalu berkata, “Wahai Rasulullah, adakah seseorang bersamamu, karena 
Abdullah memberitahuku bahwa engkau telah menerima seorang laki- 
laki yang engkau ajak bicara?” Beliau berkata, “Apakah engkau 
melihatnya wahai Abdullah”, “Ya, jawabku. Beliau bersabda, “Itu 
adalah Jibril, Dialah yang telah menyibukkanku darimu "248 


ga 


Bora Jar) Diie OS B) 2016 Sl .YALA 


2849. Affan menceritakan kepada kami, “Bahwa ada seorang laki- 
laki bersamamu yang tengah berbicara kepadamu.” 


Ap Kalu 3A5 His JS Me Lp Th Gis Yao: 
seo eta 0 Kon gan & 1. 
SA Ag RA oo SP AS GA GP Jaa 
2850. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata, 


Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ammar, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, dengan redaksi yang serupa dengannya.2” 


0 Guo Ke son 


Haa piala Gp IS jas yi Cia YAN 


1. 
x 


g 
& 

Pe Oa ana pa Ba Da Da se. 8. 
ale Dl eko Ml Sya Ol SA enno Lead Ce il UP lag 
Bebas Arya ol Ha aah 053 agan 3 lh 
PA SEA SN SET IK AI et KAA Ne: ten 
Bad FN alas uya Ia A53 Bu LN A3 


ML SP Baby UNY 1 Ta UB 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2679. 
749 Sanadnya shahih. Hadits ini mengikuti hadits yang sebelumya. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad -— 


WB sUUL Dab IS S, ala II, as 3 GP 
Cg u Us Ab day Jaa pp BK in 
KAL Pi 3 - sa uje di aa 3 y Iaa 33 HB Sia 


Hat ni KU Kasau Hibat SE Ns 


53 Lon dg bi tara 3 uk pala 5d 


2851. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad bin 
Salamah menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, dari 
Ibnu Abbas, sebagaimana yang diduga Hammad: Bahwa Rasulullah 
SAW menyinggung tentang Khadijah, yang mana ayahnya enggan 
menikahkannya (Nabi SAW), lalu Khadijah membuat makanan dan 
minuman, kemudian mengundang ayahnya dan beberapa orang Ouraisy, 
setelah itu mereka pun makan dan minum sampai mabuk. Kemudian 
Khadijah berkata kepada ayahnya, “Sesungguhnya Muhammad bin 
Abdullah telah melamarku, maka nikahkanlah aku dengannya.” Maka 
ayahnya pun menikahkan Khadijah dengan beliau. Lalu Khadijah 
menanggalkan baju ayahnya dan mengenakan pakaian formal padanya, 
begitulah yang biasa mereka lakukan kepada para ayah. Ketika ia sadar 
dari mabuknya, ia melihat, ternyata ia telah memakai wewangian dan 
mengenakan pakaian formal, maka ia pun berkata, “Ada apa denganku? 
Apa ini?” Khadijah berkata, “Engkau telah menikahkanku dengan 
Muhammad bin Abdullah.” ia berkata, “Aku menikahkan anak yatim 
Abu Thalib? Tidak, sumpah!” Khadijah berkata, “Apa engkau tidak 
malu? Apa engkau ingin mempermalukan diri sendiri di hadapan orang- 
orang Ouraisy? Engkau mau memberitahu orang-orang bahwa engkau 
tengah mabuk?” Khadijah terus membujuknya sampai ayahnya rela. 


2851 Mengenai isnad-nya ada catatan. Kemungkinan terdekat adalah dha'if karena 
keraguan Hammad bin Salamah tentang maushul-nya riwayat ini, yang mana ia 
mengatakan: “Dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diduga Hammad” tanpa 
memastikannya. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 220) 
seperti begitu, dan penulisnya mengatakan,”Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ath-Thabrani. Para perawi Ahmad dan Ath-Thabrani adalah para perawi 
Shahih.” Al Hafizh Ibnu Katsir di dalam 4t-Tarikh (2: 295) menyinggungnya 
secara ringkas dari riwayat Al Baihagi, tampaknya beliau belum melihatnya di 


— Musnad Imam Ahmad 


# Au na aaaa Tea aan 
SES lp JASA Ju SUS EA otus CAS YAN 
Sea Ta) A.A Z ya Pa TON PN 
dag AE IM Ip SN US AP 


na 2 0... 


. ot. pat caps 


2852. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Ammar bin Abu Ammar mengabarkan kepada 
kami, dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diduganya: Bahwa Rasuluilah 
SAW menyinggung tentang Khadijah binti Khuwailid. Kemudian 
dikemukakan maknanya. 


JB J6 BA SA SA 18 K3 MAA Ob NAoY 
ad aa ala Ie LB AE Oi op LUNA Alah 


HAN 6 WA alat V3 ta Tap uh dg EU 


dalam Al Musnad atau lupa, kemudia menyebutkan kisah panjang yang serupa 
itu dari riwayat Al Baihagi dari hadits Ammar bin Yasir, hadits itu pun 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 220-221) dari Ammar, dan ia 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar. Di dalam 
Sanadnya terdapat Umar bin Abu Bakar Al Muammili, ia itu matruk 
(riwayatnya ditinggalkan/ tidak dipakai).” Demikian yang dikatakannya (yakni 
Al Haitsami). Setelah menukil yang kami kemukakan ini, Ibnu Katsir 
mengatakan, “Az-Zuhri menyebutkan di dalam Siyarnya, bahwa ayahnya 
menikahkannya (yakni ayahnya Khadijah menikahkan Khadijah) dalam 
keadaan mabuk, lalu menyebutkan seperti yang telah disebutkan tadi. Demikian 
yang dituturkan oleh As-Suhaili. Al Muammili mengatakan, “Keterangan yang 
sepakat mengenai ini, bahwa pamannya (pamannya Khadijah), Amr bin Asad, 
yang menikahkannya dengan beliau (Nabi SAW). Ini pendapat yang dikuatkan 
oleh As-Suhaili. ia menuturkannya dari Ibnu Abbas dan Aisyah, ia (Aisyah) 
mengatakan, “Khuwailid meninggal sebelum perang fujjar.” Surripya "anhu, 
dalam bentuk majhul dengan tasydid pada huruf raa', yakni tersadar. 
Mukhallag yakni bertabur khaluug (dengan fathah pada huruf khaa'), yaitu 
wewangian yang terbuat dari za'faran dan jenis-jenis wewangin lainnya, 
biasanya warnya cenderung merah dan kuning. 

Sanadnya cenderung dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan yang 
sebelumnya. 


2852 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


0. 0. A8 

He A3 en sa an ES Ko 

2853. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, ia berkata, 

Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata, Atha' Al Khurasani 

mengatakan dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang 

laki-laki lalu berkata, “Sesungguhnya aku berkewajiban seekor unta, dan 

aku punya cukup —uang— tapi aku tidak menemukannya yang dapat 

aku beli.” Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli tujuh ekor 
kambing lalu menyembelihnya?? 


» 305 0. 


GW P3 yaa SB PA Ah Bis .yaot 
AN man ad Anta 
Ka 4 Sunyi kat dl te 3 Da Gl "IE JEI 

SAS IP 8. Si Sa ala UB ui AA 


2854. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Syu'bah mengabarkan kepadaku, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, ia menyebutkan Nabi SAW, bahwa beliau menyinggung 
tentang Dajjal, beliau bersabda, “Ja bermata buta sebelah dan putih, 
kepalanya seperti butir kurma. Orang kalian yang paling mirip 
dengannya adalah Al “Uzza bin @athan. Kalau orang-orang jahiliyah 
binasa dan sesat, maka sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah buta 


sebelah” 234 


Pa Kado Pane Teeragsa” ia. 


BAN UP YP, jap Ika Gil YAO0 
Jaa da go Hk H Cok asa pp Ah Aga 
LA Ita IPL AF U ada 36 Ep sda tugas 


2883 Sanadnya dha 'if karena terputus. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2840. 
2854 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2148. 


(221 — Musnad Imam Ahmad 


Ai daa Jo aa Fa Bi 


2855. Muhammad bin Bakr dan Abdurrazzag menceritakan TR 
kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az- 
Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Thawus berkata, 
“Kami katakan kepada Ibnu Abbas tentang ig'a di atas dua kaki. ia pun 
berkata, “Itu adalah sunmah.” Lalu kami katakan, “Sungguh kami 
melihatnya bahwa itu sikap tidak sopan pada kaki." Ibnu Abbas berkata, 
“Itu adalah sunnah Nabimu SAW!” 


SA II pia Ust AP KAA EiI NAO1 


pon oye pe s0 Yo do 


A1 Iyo) Sp UC Ik AS Da Bug A3 13 
aa Ika Y apk Ie Kas EYE 


aa) ah Ye ge 


2856. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Tbnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah bin Abu 
Yazid mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, 
“Aku tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW sangat perhatian pada 
suatu hari yang mengharapkan keutamaannya melebihi hari lainnya 
kecuali hari ini, hari "Asyura', atau bulan Ramadhan.” 


2855 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 150-151), Abu Daud (1: 
313-314) dan At-Tirmidzi (1: 235), semuanya dari jalur Ibnu Juraij. “Ar-Rij?", 
kami memilih dengan harakat kasrah pada huruf raa' dan sukun pada huruf 
jiim, yakni berarti kaki, mengikuti Ibnu Abdil Barr. Sedangkan Jumhur 
menetapkan dengan fathah pada huruf raa' dan dhammah pada huruf jiim ( 
yakni ar-rajul yang berarti orang/laki-laki), dan An-Nawawi menguatkannya di 
dalam Syarh Muslim (5: 19). Lihat Ma'alim As-Sunan karya Al Khaththabi (1: 
208-209) dan Syarh kami pada Sunan At-Tirmidzi (2: 73-74). Lihat pula hadits 
yang akan dikemukakan pada no. 2857. 

2856 Sanadnya shahih. Telah diriwayatkan juga oleh Ahmad pada hadits yang telah 
Jalu (1938), dari Sufyan bin Uyainah, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari Ibnu 
Abbas. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


do HUB 3 Ii Ei5 NAoV 
ee .z C3 PAN Na NN Oan Tana ANA 
lih 133 aa aka Ja AA Li, :yu ep 3 
LN UT ate eh love OA aon 
aeeg ale Dl lho Lari Tie pp 1J6 Selim! oa d1 JI eh 
2857. Yahya bin Ishag menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Az-Zubair, dari Thawus, ia berkata, 
“Aku melihat Ibnu Abbas bertumpu (duduk) di atas kedua telapak 
kakinya, lalu aku katakan, “Ini yang dinyatakan orang sebagai sikap tidak 
sopan.' ia berkata, “Ini adalah sunnah Nabimu SAW! 2857 


3056. 2 


£,.10 9... ae. £ Pn 
25 gal BAB yi Isa is .YASA 
$ : 2 33 Yan aa ea ka Pa FA . 0. . 7... . « 
At Iyan ki SE EA gp oi dal PM Hj 
NN AAN SP 3 lag le MN iko 
2858. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sesungguhnya 


Rasulullah SAW melarang (mengenakan) pakaian yang terbuat dari sutra 
mumi.2858 


ye Lagan SA :J6 BA Ka Kas 9 Ci5 .yAo4 » 
“eU & Kn joe . - 
HE IU yok GP AP il da ORA) aa oi Aga 
Let asa aa Le Na. 
“nmmaa DI YP pelay dele AN eko Al Arung 
2859. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 


2887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2855. Ucapan 
perawi “Ygjtsuu” dst. adalah penafsiran ig'a. Pada naskah (r) dicantumkan 
“Yahbuu”, ini kesalahan tulis, dibetulkan dari naskah (-!). 

2888 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1879 dan 
1880. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami, ia berkata: Khushaif mengabarkan kepadaku, dari Sa” id bin 
Jubair dan Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (mengenakan) pakaian yang 
terbuat dari sutera murni.” 


KE AGAIN ap ka EPA 18 SSP IE UAS YA 
PPn PN PAN ga... Dan an ao.y 
Pnb Je NA PA PAN 
. . 5 Pee Na 3 Lag A2 
sekayia Bafa Int 3 BG SR IE da si Uu 
Ag BS cin Up is Ah 36 rataan s3 
MV) Ia HS ya) AYI 
2860. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah 
bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 
« Jibril membacakan kepadaku satu huruf, lalu aku mengulanginya, dan 
aku terus meminta ditambah dan ia pun menambahiku hingga mencapai 
tujuh huruf” Az-Zuhri mengatakan, “Sesungguhnya ketujuh huruf ini 


dalam perihal yang sama, dan tidak ada perbedaan dalam ha! halal dan 
tidak pula haram.” 


PN 


ep Ia 1 Jala CA SA KE GA YAN 

3 Ta 0 Ta AI . Ra Pa Na Na 

Aa pa Ol Ialah BEAN gle M Iyah J8 JB PE 
Ipa WI ON 


2859 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
2860 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2717, kecuali 
perkataan Az-Zuhri, ini adalah tambahan dalam riwayat ini. 


Musnad Imam Ahmad — (Ea | 


2861. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebagian dari sya'ir ada 
—yang mengandung— hukum, dan sesungguhnya sebagian dari susunan 
kata yang indah terdapat —apa yang disebut— sihir.” 


ie 


AP ab JI ob CAK EA IN KL YAA 
Jk bai takar dl Si ko & Inn JB IE Ae Pp 
cara SB JI ag & & AA dat 3g 


SA tp 
. 8 2 3) KpU 
2862. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Bagikan harta 
—peninggalan— itu kepada para ahli waris yang berhak menerimanya 
sesuai Kitabullah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Adapun sisa 
darinya, maka untuk ahli waris laki-laki yang paling berhak”? 


AS Joo ah 


Ia an 5 
SA Oa El BEI AS CA YAN 

Pa AN ON aa ON PE TN AA 
Klo kel Ip) GS JB et YA GP enda HP SI 


a20 01 00 ab 0z02 , ot2 
PER) yana PRP ah 

2863. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW dikafani dengan 
dua pakaian putih dan satu pakaian merah.” 


261 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2815. 

282? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2657. 

2863 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2284. Lihat 
hadits no. 2351. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lb Ul op Taka KE EN XS ES JG YA 


bb ya Bona kon de Sat ang DI 8 AE ob ad 
ATI 9 AA IG analis KANE US udi el 
AB WN Oh 


2864. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Seseorang di antara kalian menyerahkan tanahnya 
adalah lebih baik daripada memungut sekian dan sekian atasnya, untuk 
sesuatu yang diketahui.” Ibnu Abbas juga mengatakan, “Yaitu al hagl, 
menurut istilah kaum Anshar adalah muhagalah”” 24 


2 ya Png Bay koe ea 

Bi up Up Oki CA SI UE GAS YAN 

Da ea ai ata 2 AN aa beban NO akan 

P3) A9 play MIE odol Iyan TS JB de 
» , ane 
BM Lp Ip UAS Oa, 

2865. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 

mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 

berkata, “Rasulullah SAW melaksanakan tamattu', demikian juga Abu 

Bakar, Umar dan Utsman. Dan yang pertama kali melarangnya adalah 

Mu'awiyah.”265 


0.0 


02 ah ons ME 3 Kis YANA 


2866. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dengan redaksi 
yang semakna dengannya dan sanad yang sama dengannya. 26 


Muhagalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam butirnya 
dengan biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 
2541.Lihat hadits no. 2598, lihat pula hadits no. 1960. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2664. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, yakni 


Musnad Imam Ahmad — 


no. ea Pa 


PA Ma 3 Taka CA SI A5 YAN 
Da en eni SA ae AK AN IN ANA OAT te... 
OP 3 RN Ie ae Io BJ) Je JB tees ol 
Sela Le ara - - ena yes Site 
HP ai sah SJSN, tol Ii SES Jang Ol JR 
2867. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh membahayakan 
—-orang lain— dan tidak boleh membahayakan —diri sendiri— 
Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding tetangganya. 
Dan, jalanan untuk umum adalah selebar tujuh hasta” 28 


Aca ati BA Upi ap Kp ES YAN 

jai Gi SA PR NO Ata ay Jah gate GA at 
Ia BN teba a pEl al J3 JS opal ala 2g ya ea 
KP GA ep Pn Taat Sob Ia IU uya yA 


Ty da Jo Pp BA LM Yogi DB 
Jadi ID Aksal Ka Fr DAA NAS :JE 
» — 


bahwa Aswad bin Amir Syadzan menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dengan 
isnad-nya dengan makna hadits. 

2867 Sanadnya dha'if karena kelemahan Jabir Al Ju'fi. Sabda beliau “Laa dharara 
wa laa dhiraara” diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 30-31) dari jalur 
Abdurrazzag dengan isnad-nya. Makna hadits ini shahih lagi valid dengan 
isnad shahih pada riwayat Yonu Majah juga dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit. 
Kata “Dhiraar” (dengan kasrah pada huruf dhaad), pada naskah (Ir) 
dicantumkan “Idhraar” (dengan huruf alif sebelum huruf dhaad), namun kami 
mencantumkan yang dari naskah (2) karena sama dengan naskah Ibnu majah. 
Adapun sisa hadits ini telah dikemukakan maknanya dengan isnad-isnad shahih 
pada no. 2098, 2307 dan 2757. Al miitaa' (dengan kasrah pada huruf miim) 
adalah jalanan yang dilalui, kata ini mengikuti pola perubahan kata “Mif'aa?" 
yang berasal dari “A4! ityaan”, huruf miim sebagai tambahan dan babnya 
hamzah. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. 


— Musnad Imam Ahmad 


2868. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Atha' memberitahukan kepada kami, bahwa 
ia mendengar Ibnu Abbas berkata, “Bila kalian bisa agar seseorang dari 
kalian tidak keluar pada hari Idul Fithri sebelum makan, maka hendaklah 
melakukannya.” Ia berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan makan 
sebelum berangkat (ke tempat Id) semenjak aku mendengar itu dari Ibnu 
Abbas. Maka aku makan dari ujung roti kering, atau minum susu atau air. 
Aku tanyakan, “Apa yang didahulukan?” Aku kira ia mendengarnya dari 
Nabi SAW, ia berkata, "Mereka tidak keluar sampai waktu dhuha 
meninggi. Mereka mengatakan, “Kami makan agar tidak tergesa-gesa 


terhadap shalat kami'268 


15 JB Jet La wa Ui SP Kis yana 

pa Pa PIA AP Si ten ja 

be BP BEA Pa Hap 
3 Ph 


2869. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri 


Pa 


288 Sanadnya shahih, hanya Atha' ragu tentang status marfu'-nya, ia 
mendengarnya dari Ibnu Abbas, dan memastikan bahwa Ibnu Abbas 
mendengarnya, namun ia ragu tentang mendengarnya Ibnu Abbas dari Nabi 
SAW, sebab ada kemungkinan Ibnu Abbas mendengarnya dari sahabat lain. 
Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 198-199) dan 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya adalah 
para perawi shahih.” Ash-Sharigah (dengan fathah pada huruf shaad dan gaa/), 
Ibnu Al Atsir mengatakan, “Ar-Ragagah, bentuk jamaknya shurug (dengan dua 
dhammah) dan sharaa'ig. Al Khaththabi meriwayatkan di dalam kitab Gharib- 
nya dari Atha', bahwa ia mengatakan, “laa aghduu hattaa aakula min tharaf 
ash-shariifah.' ia mengatakan, “demikian yang diriwayatkannya, yaitu dengan 
faa', padahal sebenarnya dengan gaaf.” Ad-Dhahaa' (dengan madd dan fathah 
pada huruf dhaad), yaitu ketika matahari telah naik hingga seperempat langit 
atau lebih. 


Musnad Imam Ahmad — (551 


mengabarkan kepada kami, dari Isma'il, (Abdullah bin Ahmad berkata.) 
Ayahku berkata, ia adalah Abu Israil Al Mula'i, dari Fudhail, yakni Ibnu 
Amr, dari Sa'id bin jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Segeralah kalian melaksanakan haji, yakni kewajiban haji, 
karena seseorang dari kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi 
padanya”? 


pos eh 


PB pp jan Ce BEP A5 Cis -YAV 
Mae Pama na Dp apa 


ae 


Yen ep ana an ob gs Ka das ae 
Se to ISPO AR na es ih Eh 
SPN AS BA Saka al dl dn 
BI an on bada Gali aa 


2870. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Abu Ath-Thufail, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW mengatakan kepada para 


28? Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Al Mula'i, yaitu Isma'il bin Khalifah, 

sebagaimana yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 974. 
Hadits ini telah dikemukakan pada musnad Al Fadhl bin Abbas no. 1833 dari 
Abu Ahmad Az-Zubairi dan no. 1834 dari Waki', keduanya dari Al Mula'i, dari 
Fudhail, dari Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhi atau sebaliknya. 
Hadits ini akan dikemukakan lagi pada no. 2975 dari Ahmad Az-Zubairi. 
Diriwayatkan juga oleh Al Baihagi (4: 340) dari jalur Ats-Tsauri dari Al Mula'i 
seperti di sini, kemudian ia meriwayatkannya lagi dengan dua isnad dari jalur 
Abu At Walid Ath-Thayalisi dari Al Mula'i, lalu pada hadits pertama 
mengatakan, “Dari Ibnu Abbas dan Al Fadhl bin Abbas” dan pada hadits kedua 
mengatakan, “Dari Ibnu Abbas dari Al Fadhl, atau kebalikannya”. Lihat hadits 
no. 1973 dan 1974. 
Peringatan: Pada riwayat Al Baihagi dari jalur Ats-Tsauri dikemukakan 
begini: “Sufyan bin Sa'id dari Isma'il Al Kufi”, Al Baihagi mengira bahwa 
“Isma'il Al Kufi” adalah orang tain, sehingga setelahnya ia mengatakan, “Dan 
diriwayatkan oleh Abu Israil Al Mula'i dari Fudhail”, lalu menyebutkan dua 
isnad yang telah kami singgung tadi. Sebenarnya, Isma'il Al Kufi adalah Al 
Mala'i juga, sedangkan Sufyan bin Sa'id adalah Ats-Tsauri. 


— Musnad Imam Ahmad 


sahabatnya ketika mereka hendak masuk Makkah saat melaksanakan 
Umrah setelah Hudaibiyah, “Sesungguhnya besok kaum kalian akan 
melihat kalian, maka jadikanlah mereka melihat kalian tampak kuat. 
Tatkala mereka masuk masjid (masjidil haram), mereka ber-istilam” pada 
rukun, lalu berlari kecil, dan Nabi SAW bersama mereka, hingga ketika 
sampai pada rukun Yamani mereka berjalan biasa hingga rukun Aswad. 
Mereka melakukan itu tiga kali, kemudian berjalan biasa empat kali. ii 


pon ah 


Gas a A3 Jaya UE IG 3GP Ae EA Ava 
Be Ig jas HI AA gp Alam DIA 
ab Kg bagan 


2871. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil 
mengabarkan kepada kami, dan Abu Nu'aim, Israil menceritakan kepada 
kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW menetapkan —zakat— pada rikaz (harta temuan yang terpendam) 
sebesar seperlima.”27! 


Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2836. 
Sanadnya shahih. Saya tidak menemukannya di dalam Majma' Az-Zawaid. Al 
Aini menyebutkannya di dalam Syarh Al Bukhari (9: 102) dan disandarkan 
kepada Ibnu Abu Syaibah di dalam Mushannafnya. Kemudian saya 
menemukannya pada bagian yang dicetak dari (4/ Mushannaf) di negeri India, 
yaitu jld. IV, h. 67, dan diriwayatkan dari Al Fadhl bin Dukain, yaitu Abu 
Nu'aim, dari Israil. Matan hadits ini valid menurut jama'ah dari hadits Abu 
Hurairah. Lihat 4! Muntaga (2013). Ar-Rikaaz (dengan kasrah pada huruf raa" 
dan tanpa tasydid pada huruf kaaf lalu diakhiri dengan huruf zaay), Ibnu Al 
Atsir mengatakan, “Ar-Rikaaz menurut orang-orang Hijaz adalah harta kaum 
jahiliyah yang terpendam di tanah, sedangkan menurut orang-orang Irak adalah 
barang tambang. Keduanya diakui oleh pengertian bahasa, karena keduanya 
sama-sama terpendam di dalam tanah ... Adapun yang dimaksud pada hadits 
ini adalah penafsiran yang pertama, yaitu harta pendaman jahiliyah, harta ini 
dikenai zakat seperlimanya karena jumlahnya yang banyak dan mudah 
mengambilnya." Lihat rincian pendapat mengenai ini di dalam 4! Amwal karya 
Abu Ubaid (856-873). 


28179 


8 


Musnad Imam Ahmad — 


anang -JB IA Fara Sy Fara tg Je NAVY 
3103 PANEN 5 Tae Tana AG 5 2 apa On 
Bg deal Kol Jan) S3 Haa dai Al Ju) 
SAI 


2872. Aswad menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan 
kepada kami, ia berkata, “dan —Rasutullah SAW— memutuskan”, 
sedangkan Abu Nu'aim mengatakan di dalam hadits —yang 
dikemukakannya—-: “Rasulullah SAW memutuskan —zakat— pada 
rikaz —harta temuan yang terpendam— sebesar seperlima.”?72 


Pa page pn eks 


Jean Ea NG ag 3 il, ah A5 El ravr 
PE TAN SN Mes Sana AA ANA SANA NN NE NA 
SE eko Mt Jpn) JB SE Ae al ye RA 0 3 Maa 
BEA YG PI PTS 1s 
2873. Abdurrazzag dan Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah laki-laki menggauli sesama laki-laki dan wanita menggauli 


sesama wanita'”27 


JA Sd ds la yi X5 JG raw 


. 
2... 


MA an 1 Wa JP oa jp Aa 

2874. Abdullah (bin Ahmad) berkata, Ayahku berkata, "Aswad 
tidak me-marfu'-kannya, dan ia menceritakannya kepada kami dari 
Hasan, dari Simak, dari Ikrimah, secara mursal."74 


27 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dan 


mengikutinya. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2774. 
Sanadnya dha'if karena mursal. Hadits ini merupakan pengulangan hadits 
sebelumnya. Kami telah menyinggungnya pada keterangan hadits no. 2774. 


-— Musnad Imam Ahmad 


27 
2374 


Prna 


ap Il Ip JA UE SA AE BAL Ave 
NA PN Tr NU Gl yana Na 
BA Da GA Sa play AP Oo AI Ia Uya il up 


Ya ge P3 LAGI 35 IE Op Gp ad ul 
SI IE lh db Io TI IS eka 


Anna Bibi 339 saran sa BSE 


2875. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Dikatakan kepada Nabi SAW ketika selesai perang Badar, “Engkau 
harus juga membawa unta dan muatannya, jangan tinggalkan 
sedikitpun.” lalu Al Abbas memanggilnya, saat itu ia sebagai tahanan 
yang terikat, “Itu tidak layak,” Nabi SAW bertanya kepadanya, 
“Mengapa?” ia menjawab, “Karena Allah Azza wa Jalla telah 
menjanjikan salah satu dari dua kelompok, dan Dia telah memberikan 


kepadamu apa yang Dia janjikan kepadamu'.”7 


, £, 
dala Wa 1 Jalal UE GEN AE A5 AMA 
KAN ANN SG TR Dn NN SN MN 
GA play Ae elo BA JB AR ai P 
geA BP A3 IS NAS IU cai calo UU 
Mma Tag naa Opi 
MAS ing SEA Io SIB Ap KA 

8 3ror 


“0 yan j8 


2876. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ma'iz 
dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu ia mengaku di hadapan beliau dua 
kali, beliau pun bersabda, “Bawalah ia.” Kemudian beliau bersabda, 
“Kembalikan ia” Lalu Ma'iz mengaku lagi dua kali, sehingga ia telah 
mengaku empat kali, maka Nabi SAW bersabda, “Bawalah ia lalu 


2815 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2022. 


Musnad Imam Ahmad —- 


rajamlah' 2378 


al Ab PP Pa Cia SGP A2 ES YAYV 
Te Ko Ih aa da Bila HS UG As 
MOS Gb bad 3 jab Sta Ea En d3 
Ar Pi “ pa) Fa AG pulas 38 5 ad SE A5 JW it 
| le wati Tegile Ali 


£ 


ag 


2877. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 
dua tahun pertama masa khilafah Umar. talak tiga berarti satu. Lalu Umar 
mengatakan, “Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam 
perkara yang dulunya mereka selalu tidak tergesa-gesa dalam hal 
tersebut. Bagaimana bila kami berlakukan itu pada mereka?" Lalu Umar 
pun memberfakukan itu pada mereka.”?877 


SU YA Ea Ju CAB yA ES YAVA 
aro . pe R 


PU AE SB :JB Gek Bie ea 
Jasa O Ja ala daan bo JR 


278 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 254-255) dari Nashr 
bin Ali bin Abu Ahmad dari Israil. Telah dikemukakan riwayat seperti itu pada 
no. 2202 dari jalur Abu Awanah dari Simak. Lihat hadits no. 2129, 2130, 2433 
dan 2617. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (1: 423-424) dan Al Hakim 
(2: 196), keduanya dari jalur Abdurrazzag. Al Hakim mengatakan, “Shahih 
menurut syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) namun keduanya tidak 
mengeluarkannya.” Ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Namun ternyata hadits ini 
terdapat di dalam Shahih Muslim. Saya telah mengemukakan penjelasan hadits 
ini dalam buku saya Nizham Ath-Thalag fi Al Islam (h. 42) dan seterusnya. 
Lihat hadits no. 2387. 


2877 


— Musnad Imam Ahmad 


1 


Le ai En lal 323 Ae 

2878. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata, Al 
Faraj bin Fadhalah menceritakan kepada kami. dari Abu Harim, dari 
Sedekah Ad-Dimasygi, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu 
Abbas menanyakan tentang puasa. Ibnu Abbas pun berkata, “Rasulullah 
SAW bersabda, “Sesungguhnya puasa yang paling ulama adalah puasa 


saudaraku: Daud, ia berpuasa sehari dan berbuka sehari? "21 


Maba Dp AAL El G3 3 


Na Pbag SEE ENG Setan Men Aa NAN GR ORA Bg: 2 Ber ak Kan 
Sab) Sh 9 mag SPAN jae AI Jaa SS SE tr ad YP 


: Ba Nela Pena ae 
Aaja G3 Hop Sah Ola) 


2879. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar dan Utsman melakukan 


281 Sanadnya dha 'f (lemah) karena dha 'if-nya Al Faraj bin Fadhalah sebagaimana 
telah kami sebutkan pada keterangan hadits no. 581. Abu Harim tidak diketahui 
dan tidak dikenal. Al Hafizh mengatakan di dalam At-Ta'jil (186-187), “Ahmad 
mengemukakan hadits ini dari riwayat Faraj bin Fadhalah dari Abu Hurmuz. 
Demikian pada naskah aslinya, dengan dhammah pada huruf haa', sukun pada 
huruf raa' dan setelahnya huruf miim lalu zaay bertitik satu. Sedangkan Al 
Husaini dan yang mengikutinya, menulisnya dengan tulisan tangannya tanpa 
zaay, dan itu yang dicantumkan di dalam Tarikh Ibni Asakir dengan tulisan 
tangan anaknya penulis. Ibnu Asakir memastikan bahwa itu adalah Abu 
Hurairah, yaitu Al Himshi”” Kemudian menyinggung riwayat lainnya yang 
panjang mengenai hadits ini, di dalamnya dicantumkan “dari Abu Hurairah Al 
Himshi”. Lihat juga At-Ta'jil (524-525). Namun yang tercantum pada kedua 
naskah asli di sini “dari Abu Harim”. Bagaimana pun, yang jelas. ia tidak 
dikenal. Shadagah Ad-Dimasygi, juga tidak diketahui. Al Hafizh di dalam 41- 
Ta 'jil menguatkan, dengan mengikuti Ibnu Asakir, bahwa ia adalah “Shadagah 
bin Abdullah As-Samin”. Jika memang dia, maka ia itu dha'if dan mutu'akhir, 
tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. Jika bukan dia, maka tidak 
diketahui. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 193), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Shadagah adalah perawi 
yang dha'if. Walaupun ada juga yang menilainya fsigah, namun ia tidak pernah 
berjumpa dengan Ibnu Abbas.” Dengan begitu, penulis ini memastikan bahwa 
yang dimaksud adalah “As-Samin", namun ia lupa mengemukakan para perawi 
lainnya di dalam isnad-nya yang sebenarnya tidak diketahui dan dha 'f. 


Musnad Imam Ahmad — 


Iamattu', dan orang yang pertama kali melarangnya adalah 
Mu'awiyah.”?287 


0. an... a.0 ai 


Ap BA ai gp Up Gian Ca SB Es “YAA. 


Ae La KA 1 H2 OS Jah ali Io Kop Ol lh la 


an Pai 


2880. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami. Mis'ar 
menceritakan kepada kami. dari Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu Al 
Ja'd. dari saudaranya, dari Ibnu Abbas. ia menuturkan, “Nabi SAW 
hendak berwudhu dari tempat air (yang terbuat dari kulit), lalu dikatakan 
kepada beliau, “Itu terbuat dari (kulit) bangkai." Beliau pun bersabda. 
"Penyamakannya telah menghilangkan kotorannya.” atau 'najisnya' atau 


"najisnya' "28 


0. #02 Mika 


BAE AN ala 3 Tn He GT Bi Bi AMAN 


PA Lg Hai up 0 
Sg Haii yA TA tama span Aa GA 1d yi 
CI BV at ain ala Se Jb MI) 


AS jin 1... 2 
“Ina CE) at 3 B3 ah JS 

2881. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman Ibnu Khutsaim, ia 
berkata, Sa'id bin Jubair mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW meletakkan tangannya di antara 
kedua pundakku” atau ia berkata, “Di antara kedua bahuku, lalu beliau 
mengucapkan, “Ya Allah. fahamkanlah ia terhadap agama, dan ajarilah 


2879 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2865 dan 2866. 
1880 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2117. Lihat 


hadits no. 2538. Tambahakan kata 3 dari naskah (9. 


(25) — Musnad Imam Ahmad 


ia ta wi "281 


23 LA 3 Fb 3 Kab .YAAY 


AAA ig Ii 


2882. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhari 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdur-rahman bin Abu 
Laila, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW berkurban seratus ekor unta ketika haji. beliau 
menyembelih enam puluh ekor di antaranya dengan tangannya 
sendirinya, dan memerintahkan sisa untuk disembelih oleh orang lain. 
Beliau mengambil sepotong dari setiap unta, lalu dikumpulkan di dalam 
satu periuk, lala memakan darinya dan meminum kuahnya. Pada hari 
Hudaibiyah beliau berkurban tujuh puluh ekor, di antaranya terdapat unta 
Abu Jahal, dan ketika beliau tertahan dari (mengunjungi) Baitullah, unta 
itu meringkik seperti saat meringkik kepada anak-anaknya.” 


Seno org 0 0.9.5. as 


Ka IP di HP Ni JP Ci Seat ES YAAY 
PA pm pa PB 
du Jah leh Jo IA LP ag 


0 SI EN 
. 


2881 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2397. Lihat 
hadits no. 2422. 

288? Sanadnya hasan. Zuhair adalah Ibnu Mu'awiyah. Lihat hadits no. 2359 dan 
2466. 


Musnad Imam Ahmad — 


2883. Abu A! Jawwab menceritakan kepada kami, Ammar, yakni 
Ibnu Ruzaig, menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdur- 
rahman, dari Abdullah bin Abu Najih, dari Mujahid, dari Abdur-rahman 
bin Abu Laila, dari Ali, ia berkata, “Rasulullah SAW menggiring seratus 
ekor unta.” Lalu ia menyebutkan redaksi serupa dengannya.?" 


0803 0. 


BA AR ON PI SA 5 Nat 

In DN MAA gi Babi ba LA) pan 

Ka La Ga PA ih pe ga plg da Di Jia 
Jai oran YG 


2884. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dari Idris, dari 
Muhammad bin Ishag, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berangkat pada tahun penaklukan 
(Makkah) pada tanggal sepuluh Ramadhan. Ketika singgah di Marr Azh- 
Zhahran beliau berbuka." 


APA aka 


» Daya Ci Yg A3 yA 9 Pa Sab .YAAO 


Ta Po PN PP RP AA 
aki tj JL JB to) Ulat GAS Ca eh Ge Kal 


283 Sanadnya hasan. Abu Al Jawwab (dengan tasydid pada huruf wawu) adalah Al 
Ahwash bin Jawwab Adh-Dhabbi Al Kufi, ia seorang perawi yang tsigah, 
termasuk gurunya Ahmad. A1 Bukhari mencantumkan biographinya di dalam 
Al Kabir (1/2/59). Ammar bin Ruzaig (dengan dhammah pada huruf raa" dan 
Jathah pada huruf zaay) Adh-Dhabbi Al Kufi adalah seorang yang tsigah, ia 
dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Ahmad mengatakan, “Dia 
termasuk orang-orang yang valid.” Lihat biographinya di dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (3/1/392). Hadits ini dari musnad Ali, namun dikemukakan di sini 
sebagai penyerta, karena hadits ini serupa dengan hadits Ibnu Abbas yang 
sebelumnya. Lihat hadits no. 1374 pada musnad Ali. 

284 Sanadnya shahih. Ibnu Idris adalah Abdullah bin Idris bin Yazid Al Audi. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2392. Lihat hadits no. 2652. 


— Musnad Imam Ahmad 


2885. Yahya bin Adam dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al 
Ashbahani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW tinggal di 
Makkah selama tujuh belas —hari— pada saat penaklukan, —selama 
itu— beliau shalat dua raka'at (yakni menggashar). Abu An-Nadhr 
berkata, “Menggashar, beliau shalat dua raka'at.”?385 


2 AS Uas MX Ea ak ap S1 X2 JJ MAN 


,.. 


KA ya 
ia 


Pads An Bb IN 2 GA op 
Pap ha aa ea up an AS g.. 
MEI yA Uni PA PA UP PA pa ana 
Doang PMA ae 2,3 10. an ag ae ai ara 
OP abg Ae AI Jie GA GP yee yi Re 
2886. (Abdullah bin Ahmad berkatal: Abdullah bin Aun Al 
Kharraz menceritakan kepada kami. dari orang-orang tsigah, Syarik 
menceritakan kepada kami. (Abdullah bin Ahmadj berkata, dan Nashr 
bin Ali menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Ayahku mengabarkan 
kepadaku, dari Syarik, dari Ibnu Al Ashbahani, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, dengan redaksi serupa dengannya." 


2885 Sgnadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2758. 

186 Kedua isnadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Hadits ini dengan kedua isnad-nya adalah termasuk tambahan Abdullah Ibnu 
Ahmad yang pastikannya. Walaupun isnad-nya yang pertama pada kedua 
naskah aslinya dari Al Gathi'i dikemukakan begini: “Abdullah menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun 
menceritakan kepada kami", sehingga konteksnya tampak menunjukkan bahwa 
Ahmad yang mengatakan “Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami”, 
namun pada isnad kedua menunjukkan tidak demikian. Pada kedua naskah 
aslinya dari Al Gathi'i dikemukakan begini: “Abdullah menceritakan kepada 
kami, ia mengatakan: Dan Nashr bin Ali menceritakan kepadaku”, ini 
menunjukkan bahwa kedua isnad itu dari Abdullah bin Ahmad dari dua syaikh, 
yaitu: Abdullah bin Aun dan Nashr bin Ali. Sedangkan tambahan “ayahku 
menceritakan kepadaku” pada isnad pertama adalah yang terlupakan oleh 
penyalin tanpa disadari. Kami telah menyebutkan yang serupa dengan keraguan 
ini pada riwayat Ahmad dari Abdullah bin Aun, yaitu pada hadits yang telah 
lalu no. 909, namun kini kami yakin ini dan yang itu (yang telah lalu) adalah 


Musnad Imam Ahmad — 


ker Pon Pagu Te. - 8 - Beban Lae T te. -0 5 

JB AN 3 AR AP SS Hb JI Ia PL 
2887. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdur-rahman maula 


keluarga Thalhah, dari Kuraib. dari Ibnu Abbas. ia me-rafa'-kannya 
kepada beliau, bahwa beliau bersabda, “Hendaklah ia (wanita dimaksud) 


“2 
menunggang —kendaraan— dan menebus sumpuhnya. 21 


F BPN aka . en ia AN 90 800 in 
PSA SEL IDE CE ABI 1 85 S3 YAAA 


8 . - - . 0... on Pa 01 he 
Ka yh yh Ap pAb Gp AH ya Ea 
: - Kits lada No. Pd 

mena MALEIU A3 el Kie AN lo 

2888. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Saif bin 
Sulaiman Al Makki mengabarkan kepada kami, Oais bin Sa'd 


menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW memutuskan dengan saksi dan sumpah.?'# 


z 
1 


SI 


PEG bd AANG pan ES tan 

dag Bap AA Je Da3 10 Dike gl Ip K3 
AN SA Ane GA TAG ANT Ra NON PA TN NN 
Ian ae ala Jaa) JB JB 3 GEEM 5 Hlaa 


dari tambahan Abdullah. “A/ Kharraz”, dengan mendahulukan huruf raa' 
daripada zaay. Ungkapan “Min ats-tsugaat” adalah penilaian tsigah dari 
Abdullah bin Ahmad terhadap gurunya, Abdullah bin Aun. Pada kedua naskah 
aslinya dicantumkan “'An ats-Isugaat”, ini kesalahan yang nyata, karena Ibnu 
Aun meriwayatkan dari Syarik secara langsung. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2829. Lihat 
hadits no. 2835. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2224 dengan 
isnad ini. 


2887 


2888 


—— Musnad Imam Ahmad 


-h 


2889. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Abu Dzi'b, dari Oaridz bin Syaibah, dari Abu Ghathafan, ia berkata, 
“Aku masuk ke tempat Ibnu Abbas, lalu aku dapati ia sedang berwudhu. 
ia berkumur lalu beristinsyag (menghirup air dengan hidung lalu 
mengeluarkannya lagi), kemudian ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 


“dua kali-dua kali, atau dua kali dengan sempurna, atau tiga kali "28 


Pena PEN An aan ut 


aa PA 238 ea Six ESA ASI YNA 


- R3 Lon ao 0 20 . yo 
Pata HIgi AE BI maa DN Ii Dyah PAT IA 


- 
PN Pa Taun tan 


aan Mi SN . 

KA Pa Ie Se Jah 

2890. Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepada 

kami, ia mengatakan: Habib Ibnu Asy-Syahid menceritakan kepadaku. 

Maimun bin Mibran menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu 

Abbas berkata, “Rasulullah SAW berbekam ketika beliau sedang 
ihram.”29 


L Nasgaea ta. PAN ANN ST KAN an Cet 
SIG DE gl 3 Da Cik BI SI AS AN 
Han en ah ata pe AMS 
Oya alay OP AI lo SE AP PP OR geet Oi Lana 
Mata anta Mina Ia. Sen MA ega 
Narasi Was Ja 2) Ilad LO 
2891. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ulwan, ia berkata, Aku mendengar 
Ibnu Abbas berkata, “Telah diwajibkan atas Nabi kalian SAW lima puluh 
shalat, lalu beliau memohon kepada Rabbnya Azza wa Jalla, sehingga 
dijadikan-Nya lima (shalat).”29! 


2889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2011. 

28 Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2785. 

1S! Ganadnya shahih. Abu Ulwan (dengan dhammah pada huruf 'ain dan sukun 
pada huruf /aam) adalah Abdullah bin Ushm (dengan dhammah pada huruf 'ain 
dan sukun pada huruf shaad, diakhiri dengan huruf miim), disebut juga “Ibnu 


Musnad Imam Ahmad — ESA | 


BAE 53 Un ES MASA II HS ES YAA 


PRE amanat Kn Oa ab ANIS AO Uas ina 
Ga lag IPA Ula SA ilahi ya Gd gp yah 
Rea aa 5 Aglasns : J3 3 rap tas rw 

2892. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ushm, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Nabi kalian SAW diperintahkan (melaksanakan) lima puluh 


shalat, lalu beliau memohon kepada Rabbnya, sehingga dijadikannya 
lima shalat.”292 


mat BN IE 3 Un Cam Ae 1 Ip ES har 
enam aa AGAN 
Le. 


Atap ct X 3 Pa Oa Bh Aa tuh 0... 
Hah lb elo IE RIP PP AS AP GP 
Nan en Ulang 3 Jl GDCO Lonte AN 


Ushmah”. Ahmad menguatkan pendapat Syarik, bahwa ia adalah “Abdullah 
Ibnu Ushm” tanpa haa' (yakni tanpa taa' marbuthah), ia seorang yang tsigah, 
ia dinilai tsigah oleh Ibnu ma'in. Sementara Abu Zur'ah mengatakan, “Tidak 
ada masalah.” Adapun Ibnu Hibban menilainya cacat karena banyak salah. Tapi 
Al Bukhari dan An-Nasa'i tidak mencantumkannya dalam Adh-Dhu'afa'. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1: 220) dari jalur Abu Al Walid 
dari Syarik. Pensyarahnya, As-Sanadi, menukil dari 4z-Zawaid, ia mengatakan, 
“Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas. Yang benar: Dari Ibnu 
Umar, sebagaimana yang terdapat pada riwayat Abu Daud.” Kemudian ia 
mengatakan, “/snad hadits Ibnu Abbas samar, karena tidak kurangnya Abdullah 
bin Ushm dan Abu Al Walid Ath-Thayalisi dari derajat penghafal —hadits— 
dan teliti.” Ini penilaian yang aneh! Karena sebenarnya, Abu Al Walid Ath- 
Thayalisi Hisyam bin Abdul Malik adalah seorang hafizh, hujjah, tsigah dan 
valid. Cukuplah ucapan Ahmad mengenainya, “Abu Al Walid Syaikhul Islam. 
Saat ini aku tidak mengunggulkan seorang pun dari kalangan ahli hadits 
terhadapnya.” Juga ucapannya mengenai beliau, “Orang yang teliti.” Ucapan 
Abu Hatim, “(Dia adalah seorang) imam, ahli fikih, cerdas, fsigah dan hafizh 
(penghafal hadits). Aku sama sekali belum pernah melihat kitab di tangannya.” 
Kemudian dari itu, Abu Al Walid tidak sendirian meriwayatkan hadits ini dari 
Syarik. Ahmad telah meriwayatkannya di sini dari tiga gurunya yang tsigah, 
yaitu pada isnad ini, dan dua isnad setelahnya. Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Umar, dan itu tidak menyebabkan cela terhadap 
riwayatnya dari hadits Ibnu Abbas. 
Z1 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


2893. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami. Syarik 
menceritakan kepada kami. dari Abdullah bin Ushm. dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Allah Azza wa Jalla mewajibkan shalat kepada Nabi-Nya SAW 
—sebanyak— lima puluh shalat, lalu beliau memohon kepada Rabb-Nya 
Azza wa Jalla, sehingga dijadikannya lima shalat. 2898 


eka 20. Pa AN 


ik ana PEN UP Ci 1 Ii KIS AAA 
An ae na an Na Oa sah £ 
is Ke Sya IS SE AE YA Pb PA 
aa Pa Pe aan 
NA aa So US SI Uap pl 
2894. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abdur-rahman 
bin Humaid menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan 
kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 


SAW mengajarkan kepada kami tasyahhud sebagaimana beliau 
mengajarkan kepada kami surah Al Gur'an.” 


ANA cmn AOA Pan Ben AL BA 


BELA AP WA Bb JB BI SI ES IMO 
Dang ena fan Pa P3 Z An Pena Pa tb 9 . 3 Ka . 
Patah BP Io Jgn) JB SU GEE N p 
85 - ka : - : & S - Ta : F3 
RO S Sa las £ BIL Da 
2895. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari 
Tonu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan 


bersiwak. sampai-sampai aku khawatir akan diwahyukan kepadaku 
tentang (perintah) itu.”2” 


1893 


pg Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Humaid Ar-Ruasi (dengan dhammah pada 
huruf raa' dan fathah pada huruf hamzah) adalah seorang perawi yang isigah, 
ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Ibnu Sa'd dan yang !ainnya. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2665. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2125 dan 1799. 
Lihat hadits no. 2573. 


12293 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


2... nan Pe 


ya Cs Yu SI Ala ST Ji Ela YAN 
AN pg Ae GA yA PARA 1 Dn 3 
Kyeha Ma Sa ya ip AEdUah UII 


2896. Yahya bin Adam dan Khalaf bin Al Walid menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Israil menceritakan kepada kami, dari 
Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Mimpi yang benar adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian 
kenabian.” 


F3 IN HE BAN Ju Cia .YAAV 
. EN NA 2.4 
Is SAE Ko Pi dmn PA YA op ab gl 
SA JIN MP SAMA 5 SU al) Ie lo Si 
sat aa Pan On bang Del ena 
Der na) PN na sg 
2897. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami. Kamil bin Al 
Ala' menceritakan kepada kami, dari Habib Ibnu Abu Tsabit. dari Ibnu 
Abbas. Atau dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: “Bahwa Rasulullah 
SAW mengucapkan di antara dua sujud dalam shalat malam, 'Rabbighfir 
lii warhamnii warfa'nii warzugnii wahdinii” (Ya Allah, ampunilah aku, 


rahmatilah aku, angkatlah (derajat)ku, anugerilah aku rezeki dan 
tunjukilah aku)” 


296 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantukan di dalam Majma' Az-Zawaid (T: 172), 
dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Al Bazzar 
dan Ath-Thabrani. Para perawinya adalah para perawi shuhih.” 

29 Sanadnya shahih. Kamil bin Al Ala" At-Tamimi As-Sa'di adalah scorang 
perawi yang tsiyah. ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Al 
Bukahri mencantumkan biographinya di dalam A/ Kabir (4/1/244-245). Hadits 
ini akan dikemukakan lagi secara panjang lebar pada no. 3514. Ucapan perawi 
“Atau dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas”, tampaknya ini keraguan dari 
Yahya bin Adam ketika mendengar dari Kamil, apakah itu “Dari Habib dari 
Ibnu Abbas” atau “Dari Habib dari Sa'id dari Ibnu Abbas"? Tapi riwayat 
panjang berikut yang diriwayatkan oleh Aswad bin Amir menyebutkan: Dari 
Kamil dari Habib dari Ibnu Abbas, tanpa ragu. 


ESA | — Musnad Imam Ahmad 


Ta aa MA Ae ai Cia, Sa ba NU 
ex dag de dl de de) JB JB unls PP sb 
ae ae Naa Da ih Beban aa Aa NN Aa PAN 
KIS JB A3 Jai JR A3 MN MS Ol AA 3 
da BY BA ID Opa Ap gg ant JA 
B3 II Yp app WE Tari Yy Ip KN V, 
VI d4) bei BY IP U Sa IE 
An SARI AN 

2898. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, dari Manshur. dari Mujahid, dari Thawus. 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah 
SAW bersabda. "Sesungguhnya negeri ini haram, Allah telah 
mengharamkannya. Ia tidak pernah menghalalkan perang di dalamnya 
bagi seorang pun sebelumku, dan dihalalkan bagiku sesaat. Jadi negeri 
ini haram dengan pengharam Allah hingga hari kiamat. Binatang 
buruannya tidak boleh diburu, pepohonannya tidak boleh ditebang, 
barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi yang hendak 
mengumumkannya, dan rerumputannya tidak boleh dicabut." Lalu Al 
Abbas berkata, "Kecuali idzkhir, itu karena untuk (keperluan) rumah- 
rumah mereka dan perabotan mereka." Maka beliau pun bersabda, 
"Kecuali idzkhir. Dan tidak ada (lagi) hijrah, akan tetapi, jihad dan niat. 


Dan apabila kalian diminta berangkat (berperang). maka berangkailah 
kalian 


Due em ian pit 20 8 00 
PG HA Apa WAS pb XE HI EA NAAM 


288 Sanadnya shahih. Mufadhdhal adalah ibnu Muhalhil As-Sa'di, ia seorang yang 
Isigah lagi valid, pembela sunnah dan ahli keutamaan serta ahli fikih. ibnu 
Hibban mengatakan di dalam Ats-Tsigar, “Dia termasuk ahli ibadah yang tekun: 
Termasuk yang lebih diutamakan daripada Ats-Tsauri” Al Bukhari 
mencantumkan biographinya di dalam A/ Kabir (4/1/406). Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2353 dan 2396. 


Musnad Imam Ahmad — 


- LB. 8 4 02... - Si 


en ae SA Haa AD AN akta 
RA Aa aman Merak Aa APA dana 
BJB Jne Je dya bh SEN Ola Jah ata 


Mati aa 2 V3 Perang UR “D SA A in Uglat 

2899. Abu Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Haiwah 
menceritakan kepada kami, Malik bin Khair Az-Ziyadi mengabarkan 
kepadaku, bahwa Malik bin Sa'd At-Tujibi menceritakan kepadanya, 
bahwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Virbil mendatangiku lalu berkata, “Wahai Muhammad. 
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melaknat khamer, pemerasnya, 
yang menyuruh memerasnya, peminumnya, penyuguhnya, yang 
disuguhinya, penjualnya, pembelinya, penuangnya, dan yang minta untuk 
dituangkannya'” 9 


29 Sanadnya shahih. Abu Abdur-rahman adalah Abdullah bin Yazid Al Mugri. 
Haiwah (dengan fathah pada huruf haa', sukun pada huruf yaa" dan fathah 
pada huruf wawu) adalah Ibnu Syuraih bin Shafwan At-Tujibi Al Mishri Al 
Fagiih Az-Zahid, ia seorang yang sangat tsigah sebagaimana yang dikatakan 
Ahmad. ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Ibnu Al Mubarak 
mengatakan, “Tidak seorang pun yang disebutkan sifat-sifatnya kepadaku lalu 
aku melihatnya, kecuali aku dapati tidak seperti yang disebutkan, selain 
Haiwah, bila engkau melihatnya, maka sifat-sifatnya itu lebih besar daripada 
yang disandangkan kepadanya.” Al Bukhari mencantumkan biographinya di 
dalam 4! Kabir (2/1/111-112). Malik bin Khair Az-Ziyadi Abu Al Khair adalah 
seorang yang #sigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-7sigat. Al 
Bukhari mencantumkan biographinya di dalam Al Kabir (9/1/312), dan ia 
mengatakan, “Ia mendengar Malik bin Sa'd” tanpa menyebutkan adanya cacat 
padanya. Malik bin Sa'd At-Tujibi adalah seorang perawi yang tsigah. Ibnu 
Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigar. Abu Zur'ah mengatakan, “Ia 
berasal dari Mesir yang tidak ada masalah padanya.” Al Bukhari juga 
mencantumkan biographinya di dalam Al Kabir (4/1/308) dan mengisyaratkan 
hadits ini dari Abdullah bin Yazid Al Mugri dari Haiwah. Hadits ini disebutkan 
oleh Al Mundziri di dalam At-Targhib (3: 181), dan ia mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad shahih, Ibnu Hibban di dalam kitab 
Shahih-nya, serta Al Hakim, dan ia mengatakan, “Isnad-nya shahih'” Hadits ini 
dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 73), dan penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Para perawinya 
tsigah” Redaksi “mustagiyahaa” pada naskah (4) dicantumkan 


— Musnad Imam Ahmad 


Lo Toy o0 tu pa 


aan HA Bin YP ARA is Kn 


Ip GA Be PLP SA 
Nu ea Ap AN 5 £ De bana Bia Au, TI 
BN Jah Ika See Ot tdi AE YA SE AS 3 ALI 
Jet CA KA yani Ga Up nh ale lo 
EB dani A3 ala Gia Al PB KA agak Uh JS AA 
PN OP PK AO MR Ou Ba 
BS Ep C3 Kel) DASI SIN 2) emas OLS 
: : ea Aj oma la uh 
DES Sae ding Hb NU, 
2900. Abu Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Lahi'ah bin Ugbah Al Hadhrami Abu Abdur-rahman menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Hubairah As-Saba'i. dari Abdur-rahman 
Ibnu Wa'lah. ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, 
“Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW 
tentang Saba', apa itu?" Apakah laki, perempuan ataukah bumi (nama 
negeri)? Beliau menjawab, "Bahkan itu adalah seorang laki-laki yang 
mempunyai sepuluh anak. Enam orang di antaranya tinggal di Yaman, 
dan empat lainnya tinggal di Syam. Mereka yang tinggal di Yaman 
adalah Madzhij, Kindah, Al Azd, Al Asy'ariyyun, Anmar dan Himyar, 
semua bangsa Arab. Sedangkan mereka yang di Syam adalah Lakhm, 


Judzam (atau Jadzam), “Amilah dan Ghassan" PW 


“mustagaahaa”. Ini redaksi yang sama dengan yang terdapat pada At-Targhib 
dan Az-Zawaid. 

2900 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menyebutkannya di dalam At-Tafsir (7: 15) dari 
tempat ini, dan ia mengatakan, “Dan diriwayatkan oleh Abd (yakni Ibnu 
Humaid) dari Al Hasan bin Musa dari Ibnu Lahi'ah. Ini isnad yang hasan, 
namun mereka tidak mengeluarkannya. Telah diriwayatkan juga oleh Al Hafizh 
Abu Umar bin Abdul Barr di dalam kitab (A/ Oashd wa Al Umam bima 'rifat 
Ushul Ansab Al “Arab wal Al “Ajam) dari hadits Ibnu Lahi'ah dari Algamah bin 
Wa'lah dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan seperti itu.” Ibnu Katsir 
menyebutkannya juga di dalam Ar-Tarikh (2: 159). Hadits ini disebutkan juga 
di dalam Majma' Az-Zawaid (7: 94), penulisnya menyandarkannya kepada 
Ahmad dan Ath-Thabrani. Sementara As-Suyuthi di dalam Ad-Durr Al 
Afarusur (5: 231) menyandarkannya juga kepada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Adi, Al 
Hakim dan men-shahih-kannya, serta Ibnu Marduwaih. Riwayat Ibnu Abdil 


Musnad Imam Ahmad — 


PS mk Bis ae as AR Es am 
PIN sena Ma Nae ana Kana Ba ai Spa PRA 
tega pay ALE Al lha Al Iya) OS IU gp OA GP pemaka 


an 002 foot 2 Ia an Pen en ANN San SEA Tar 
9S aka ip K3 Clay DAS Aly ya CA & Okay welad 
0g YP) Aang 

2901. Abu Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasululaih SAW sedang shalat, lalu ada dua anak 
perempuan datang hingga keduanya berdiri di depan beliau di dekat 
kepalanya, lalu menggeserkan keduanya dan berisyarat dengan kedua 


tangannya ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya"?! 


pesen es 


PA Ea Lap En Lx AM Es ya. 


po AL. - 2 - Ka Bl LN . - Le. .- 
HS PE ag AS op ab Jl Bap 5 
2 a Tba 2 Diana Paya dara Da” aa ah an T Sa Lian 
Arap d3 On Mag EA le AI Oo ad Up 
Leon yaa ena oten ara 
HENNA GA lb Ale iko 
2902. Abu Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdur-rahman maula 
keluarga thalhah menceritakan kepada kami, dari Kuraib, dari Ibnu 
Abbas: Dulu nama Juwairiyah binti Al Harts istri Nabi SAW, adalah 
Barrah, lalu Rasulullah SAW mengubah namanya, kemudian 
menamainya Juwairiyah. 72 


Barr di dalam (A! Gashd wa Al Umam) halaman 20 secara ringkas dari jalur 
Utsman bin Katsir dari dari Ibnu Lahi'ah dari Algamah bin Wa'lah dari Ibnu 
Abbas. “Algamah bin Wa'lah” ini tidak aku temukan biographinya dan tidak 
disebutkan selain di tempat ini. Aku tidak tahu, siapa dia, kemungkinannya 
adalah saudaranya Abdurrahman bin Wa'lah. 

2901 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2805. 

2902 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2334. Aku 
menilainya hasan karena Abu Abdur-rahman bin Yazid Al Mugri' mendengar 
dari Al Mas'udi setelah hafalannya kacau. Lihat hadits no. 3308. 


— Musnad Imam Ahmad 


Sep Ade 1 31 EI5 AA ak ACA YA. 
BN Tank Kata Te Aa Aa Gt UN RSan SN, mn an 
aksen web EA 


& Dyna JI li SA, An AG Sa Dyah su Sah 


1abG) ap at Sh yaaa Jail pel da Fi 


ah 2. ser o 


Sp Ka GA aa Tp js alan ekasua Ka 


2903. Abu Abdur-rahman menceritakan kepada basi Daud 
menceritakan kepada kami, dari Ilba'. dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW membuat empat garis di tanah, (lalu) beliau 
bersabda. “Tahukah kalian, upa ini”. mereka menjawab. “Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Rasulullah SAW pun bersabda. 
“Wanita penghuni surga yang paling utama adalah Khadijah binti 
Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Maryam putrinya Imran dan 
Asiah binti Muzahim istrinya Fir'aun". HR 


Hp wa Ae is Digi ibn BI at 


£ 200 Kon 0eh ob to Toe Tan 0. X0 0 0 
AA Ip AR Aeon dp AE Ab yi 


Jai ga Ka dh PAI y Ka aa Sena NN 
da AA YG HO lb Aa UE ea Le oa A9 Dea 
pa 20. Ega F8 
NN DA Sx oma uk rate daN Ai 
UT eat gal Teki PE JL Ai Siah 3 ea 


Pi 
Ii ed Y3 Ini ai at SA Ia Hn AYU 
set 
BR Jini ai JAS ah Ia Sain Kb 
2904. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan 
kepada kami, Amr bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari Bukair 


2903 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2668. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ibnu Abdullah, dari Syu'bah maula Ibnu Abbas dan Kuraib maula Ibnu 
Abbas: Bahwa Abdullah Ibnu Abbas lewat di dekat Abdullah bin Al 
Harts bin Abu Rabi'ah yang sedang shalat, sementara (rambut) kepalanya 
disanggul di belakang, laiu Ibnu Abbas berdiri di dekatnya dan tidak 
beranjak hingga berhasit melepaskan ikatan (rambut) kepalanya. 
Sementara Abdullah bin Al Harts pun membiarkannya hingga ia selesai 
melepaskannya, kemudian duduk. Setelah Ibnu Al Harts selesai shalat, ia 
menghampiri Ibnu Abbas lalu berkata, “Apa alasan yang engkau lakukan 
terhadap kepalaku tadi?” Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya aku 
telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 
perumpamaan orang yang shalat sambil kepalanya digelung di 
belakangnya adalah seperti orang yang shalat sementara kedua 
tangannya diikat ke belakang pundaknya "20 


Pa 


BI ad ES 316 ah Eh ta. 0 


Me ba Ga Benne D5 . n 
Ga Jaa Lan IE AP NP AN Sp AS 


C3 TN ee Bo De Ba bos IA Ai Hse AAA aka 
Aa GA JAS Logika K3 Har dd Ja sd pl, da 
2 PN 3 


Ta Sea) 


2905. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
menceritakan kepada kami, dari Bukair, dari Kuraib maula Ibnu Abbas, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Perumpamaan orang yang shalat sambil kepalanya digelung adalah 
seperti orang yang shalat sementara kedua tangannya diikat ke belakang 


pundaknya". 295 


2904 Salah satu isnad-nya hasan, yaitu yang dari jalur “Syu'bah maula fbnu Abbas”, 
sedangkan isnad satunya lagi shahih. Makna hadits ini telah dikemukakan 
dengan isnad dha'if pada hadits no. 2768 dari jalur Kuraib. Di sana kami telah 
menyinggung, bahwa Muslim meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin 
Wahb dari Amr bin Al Harts dari Bukair dari Kuraib. Lihat “Aun Al Ma'bud (1: 
246). 

2808 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


aa Wa 23 


BP AE Aa PB UAN FE Sik YAN 
3 7 Tg tega K 2 ng A z PA ah 5 
sa 3 SE ah en Io Da 
Ban BUTA 5 F3 EA dat as 
2906. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan 
kepada kami, dari Jabir, dari Amir, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
berbekam tiga kali, (yaitu) pada kedua sisi lehernya" dan di antara kedua 
pundaknya. Dan beliau memberi upah kepada si tukang bekam. 
Seandainya itu haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah 


kepadanya." 


Ap Ia ap Ing VA pbb ES NA. 
(na em Rio AL Ba MANA aa an 0 aah da 
LNG Yg plg ala Al Ito Aa OS JB ee ye ar 

x ON ya .. Tana Te SNN TAP $ 
detanA Ja Wu: SN ah aa — 
2907. Hajjaj menceritakan kepada kami. Syarik mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair. dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW shalat witir dengan tiga -—surah-- . dengan: 


Sabbihisma rabbikal a'laa (Surah Al A'laa). gul yaa ayyuhal kaafiruun 
(surah Al Kaafiruun) dan gul huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaash).””"7 


YP BR al 3 Una C5 Ae 3 3 GAS YAA 


SEA la Ie AA PP ii aa 


de Aja Gaia K5 Pali ji YNG Aa Pko 


Yakni pada urat sisi lehernya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya. 

20c Sanadnya dha'if karena dha'if.nya Jabir Al Ju'fi. Amir adalah Asy-Sya'bi. 
Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2670. Lihat hadits no. 2155 
dan 2981. 

290? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2777. 


Musnad Imam Ahmad — 


2908. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami. dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW pada shalat Subuh hari Jum'at, beliau 
membaca “Alif laam miim tanziil' (surah As-Sajdah) dan ayat "hal ataa " 
alal insaani' (surah Ad-Dahr/Al Insaan). 9 


Pa jp BR AP hp CA bas Ws YAA 


Pa PA ANN Sak Aa OA TAN P2 Li " Agak Yaa se. 
Kep 3 Kian alay ala Ko LI ih IE HE Ag 
2909. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan 
kepada kami. dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku melihat Nabi SAW bersujud dengan merenggangkan 


(perutnya jauh dari tanah (lantai. dan lengannya jauh dari pinggang) 
sehingga tampak putih ketiak beliau.” 


# » an erna ab0i aa 
Ka jp Teh gd 5p Jajal Cia SA Ci YAN 
Bantan B3 al Cia Ko AI Jo) SAE 1 AE IN yg 


ah pa Ap Up 

2910. Aswad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas. ia 
berkata, “Aku memperhatikan Rasulullah SAW, lalu melihat beliau sujud 
merenggang (perutnya jauh dari tanah (lantai), dan lengannya jauh dari 


pinggang), dan aku melihat putih ketiak beliau.”?9!0 


20 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2800 dengan 
Isnad-nya. 

?999 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2782. 

210 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


pe Il Hap VA pES Eh xA 
HS al JII ag ala At DB S3 AE 


', TANK NG 2 n 

Ha PAS NI ILY a33 ad latah 

2911. Hajjaj menceritakan. kepada kami. Syarik mengabarkan 

kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: ia me-rafa'-kan 

kepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap kemitraan di masa jahiliyah 

yang tidak ditambah dalam Islam, hanya akan mengeras.” Atau 
“menajam ' 


PA bp Un Cin Pa Ci YA 
bad BR RI hh dea IA Ap Le 


.... 0 


LAB LI tai Up BIG YP j3 IP USA Lg Vai La 


2912. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Husain bin Abdullah. dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “(Budak) wanita manapun yang 
melahirkan anak dari tuannya, maka ia (wanita itu) menjadi merdeka 
setelah kematiannya.” atau beliau berkata, “Setelah ketiadaannya.” atau 
mungkin beliau mengatakan keduanya.?'? 


211 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (8: 
173). Di dalam terdapat tambahan dari Abu Ya'la. ia mengatakan, "dan dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda. “Tidak ada kemitraan 
di dalam Islam. Adapun yang terjadi pada masa jahiliyah. maka Islam tidak 
menambahinya kecuali kekerasan atau ketajaman?” Diriwayatkan juga oleh 
Abu Ya'la dan Ahmad secara ringkas. Para perawi keduanya adalah para 
perawi shahih. Maksudnya adatah hadits ini. Maknanya telah dikemukakan 
secara mursal dari Az-Zuhri bersama hadits Abdurrahman bin Auf pada no. 
1655. 

292 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Al Husain bin Abdullah. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2759. 


Musnad Imam Ahmad — 


pap It Pap Eib pE Eh KT 


s2 giok 


e Bei aan Au, Ie NIA a... 

B San Us AK ang Ab Ie DS AE 
ab Fo SB aj aa 

2913. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah. dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW: Bahwa beliau menyuruh Ali, Jalu Ali pun meletakkan air 
mandi untuk beliau, kemudian beliau menyerahkan pakaian, lalu berkata. 


$Tutupi aku dan punggungi aku? 3 


0. Ke Pa 


SI y Aa Dp Kis Fs Bis .yart 

3 alah AI Jo DI ab pp 
JS ND IL ge EL al ajar j dia 
Jak da 


2914. Haijaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia me- 
rafa'-kankepada Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika kalian berselisih 
mengenai jalanan, maka jadikanlah (lebarnya) tujuh hasta. Dan 
barangsiapa yang diminta oleh tetangganya untuk menyangga sesuatu 
pada dindingnya, maka hendaklah melakukannya 


13 Sanadnya dha'if karena keberadaan Al Husain. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Majma" Az-Zawaid (1: 269), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan 
oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam A/ Kabir. Para perawinya adalah para 
perawi shahih.” Al Haitsami telah keliru menduga sebagaimana dugaannya 
terhadap isnad hadits no. 2320, karena sebenarnya Husain ini tidak termasuk 
para perawi shahih, bahkan ia sering kali dinilai dha 'f. Di antaranya yang telah 
kami kutip pada keterangan hadits no. 2607 dan 2750. Pada naskah Ic 
dicantumkan “dari Husain bin Abdullah dari Simak dari Ikrimah”, tambahan 
redaksi “dari Simak” adalah kesalahan yang nyata. Kami membetulkannya dari 
naskah (5). Lihat hadits no. 2768. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2757. Lihat 
hadits no. 2367. 


— Musnad Imam Ahmad 


2014 


aan ea 


PAR MB Ah PEN AS Vai pb Gibran e 

NA Pa Pa Nan Maa oa AAA ari .. EA 
ak en Ke aa maan ati 
Da pa BA Ba nd uu 


PA tp SA an 


Pe nun O Sanga Mi tani aan A. Teanta ne nu Fs s 
D3 Jet Jab AD SA naat JP Bj MA "Jml 
OP bj 3 JS Jp al 
2915. Hajjaj menceritakan kepada kami. Abdur-rahman bin Abu 
Az-Zinad mengabarkan kepada kami, dari Amr Ibnu Abi Amr, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabiyullah SAW bersabda, “Allah 
melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Allah melaknat 
orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Allah melaknat orang yang 
mencaci orang tuanya. Allah melaknat orang yang menguasai orang 
yang bukan maulanya. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang 
buta dari jalanan. Allah melaknat orang yang menyetubuhi binatang. 
Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth. Allah 
melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Luth.” tiga kali." 


Pena 


Bas J8 Ik Ap gi is Hagaha Gis YANG 

III AR GA PAKE bah Ip pb didi sia 
ap ank da Ap Ob ah din Sha 
ja Dah SAN GA GEA Doha dl AS LA bala 
Jae IA Sa Wengi Jb) Ih Do sh op aa 3 
SU ala db db AG Ob bi j3 Ya 


?IS Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2817. 


Musnad Imam Ahmad — 


2916. Ya'gub menceritakan kepada kami. ayahku menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Ishag, ia berkata, Amr Ibnu Abi Amr maula Al 
Muththalib menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Terlaknatlah orang yang mencela 
ayahnya. Terlaknatlah orang yang mencela ibunya. Terlaknailah orang 
yang menyembelih bukan untuk Allah. Terlaknatlah orang yang 
mengubah batas-batas tanah. Terlaknatlah orang yang menyesaikan 
orang buta dari jalanan. Terlaknatlah orang yang menyetubuhi binatang. 
Terlaknatlah orang yang melakukan perbuatan kaum Luth." Rasulullah 
SAW mengucapkannya berulang kali. tiga kali tentang liwath ( perbuatan 
kaum Luth (homo sex). 


Ber PIN 5 Ka Bab aa ji is YAN 
Tut Lana "tan Ng LN TAN Den 4 B0. Lo bo 0. Pan 
IG pia IA Ipa) D gkb yA PAKE Bapak 


A 


ana Mania kneeh bego Noel ata NE 0 Lai 
PA an PA PN EA 
PPAP BAB sapa pe NS 
PE ON TR PA AN Ne TE 
BB BI 3 IE db MA (ea GP MP Haa 

KN 


2917. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Allah melaknat orang 
yang mengubah batas-batas tanah. Allah melaknat orang yang 
menguasai orang yang bukan maulanya. Allah melaknat orang yang 
menyesatkan orang buta dari jalanan. Allah melaknat orang yang 
menyembelih bukan untuk Allah. Allah melaknat orang yang 
menyetubuhi binatang. Allah melaknat orang yang durhaka terhadap 
orang tuanya. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum 
Luth” Beliau mengucapkannya tiga kali.” 


6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
21? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


(3 | — Musnad Imam Ahmad 


Pap Jaja Gis HI Hb EA AAA 


Jaan BU Aan aratn ANN AN Rea NA UNP 
LA Ieg e elo Joo) JB SIB yaa Aye ae 
| Seet eat ha Booe ta AAA eh psen 
TS Sy PG SAY la IYA Hp PAN AS 


2918. Hasyim bin Al Oasim menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. "Aku diperintahkan (melaksanakan) 
dua raka'at dhuha, namun kalian tidak diperintahkan melaksanakannya. 
Aku pun telah diperintahkan berkurban, namun itu tidak diwajibkan 


PA SN ST PANAS AN 
IR Ip AL BA) Aa YAP Ip sa 
2919. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan (melaksanakan) 
dua raka'at dhuha, namun kalian tidak diperintahkan melaksanakannya. 


Aku pun telah diperintahkan berkurban, namun itu tidak diwajibkan.” 19 


PAN LN Nu Ani EN AA “3 2. 
3 CAN TES IE Ping RN AA 
Dane 0 2 Ma antam DN APE SS 

dala D3 KI LA «Se Re 

2920. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari 


Nabi SAW, beliau bersabda, “Telah diwajibkan kurban atasku, namun 
tidak diwajibkan atas kalian. Dan aku telah diperintahkan 


218 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Jabir Al Jw'fi. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2065 dan 2081. 
799 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


(melaksanakan) dua raka'at Dhuha, namun kalian tidak diperintahkan 
(melaksanakan)nya. 2" 


Ape 3 ab midi 1 AAS GAS YAN 


Put Nun nat bg jae me Ken 

J8 be ya Je Je SAN jas Ia BP pia 

get at Bai Pn ee IL ora in La ad 

UB Ui sae Bagan ta dea Sea ka ja 

Ag Abani p ad utas il Yee yu 

gs Bat Dora ym ad ya AG yA Ge aah 
2 “ , 7. Pn In 1 


Ka De da La aa pe S5 
Ia Je Ip dus obi DN UE SAN 


3 59 3.2. » ae bernada ON nana: OP 
BA op ARA NU B3 FA UU IU gel ale 
Se bana Panen ama aka Daan ea Te asa 
SIB) BPA sim AR SIB 3 SA Op GS 


sg... 


Ata aa WE) DS Imo Dl B3 SANA Gn JS akad 
A5 An Ig JD P,E LSI LAN 3 bolos KAL 
UR G (lah Bo UU WS AA Op 
PP ag RIP AG (ot IS) Serma IG Ol 
BN Td Kubad 

2921. Hasyim bin Al Gasyim menceritakan kepada kami, Syaiban 
menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Razin, dari Abu Yahya 


929 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan 
isnad-nya. Lafazhnya mirip dan maknannya sama. Tampaknya Aswad Ibnu 
Amir mendengarnya dua kali dengan dua lafazh (yang berbeda) dari gurunya, 
yakni Sayrik. 


— Musnad Imam Ahmad 


maula Ibnu Ugail Al Anshari, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, “Aku 
mengetahui suatu ayat di dalam Al Our'an yang tidak pernah ditanyakan 
seorang pun kepadaku. Aku tidak tahu, apakah orang-orang sudah 
mengetahuinya sehingga mereka tidak menanyakannya, atau mereka 
belum memahaminya lalu menanyakannya nanti.” Kemudian ia mulai 
menyampaikan hadits kepada kami. Setelah selesai, kami saling 
menyalahkan karena tidak menanyakan itu kepadanya. Lalu aku katakan, 
“Bila besok datang, aku akan menanyakannya.' Keesokan harinya ketika 
ia datang, aku bertanya, “Wahai Ibnu Abbas. Kemarin engkau 
menyebutkan bahwa ada suatu ayat di dalam Al Our'an yang belum 
pernah ditanyakan seorang pun kepadamu, dan engkau tidak tahu apakah 
orang-orang sudah mengetahuinya sehingga mereka tidak 
menanyakannya atau malah mereka belum memahaminya.” Selanjutnya 
aku katakan, “Beritahu aku mengenai ayat itu dan ayat-ayat yang engkau 
bacakan sebelumnya.” Ia berkata, “Baiklah. Sesungguhnya Rasulullah 
SAW pernah berkata kepada kaum Ouraisy, “Wahai sekalian orang 
Guraisy! Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang disembah selain 
Allah yang akan mendatangkan kebaikan” Sementara orang-orang 
Ouraisy telah mengetahui bahwa kaum Nashrani menyembah Isa bin 
Maryam dan apa yang mereka katakan mengenai Muhammad, maka 
mereka berkata, “Wahai Muhammad. Bukankah engkau menganggap 
bahwa Isa adalah seorang nabi dan salah seorang hamba Allah yang 
shalih. Jika engkau benar, bukankah tuhan-tuhan mereka seperti yang 
engkau katakan.” Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan (ayat): “Dan 
tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu 
(Duraisy) bersorak karenanya. (Os. Az-Zukhruf (43): 57) Aku katakan, 
“Apa itu bersorak?” Ia menjawab, “Membuat gaduh. “Dan sesungguhnya 
Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat.” Os. 
Az-Zukhruf (43): 61) adalah munculnya Isa bin Maryam AS sebelum 
hari kiamat'””221 


21 Sanadnya shahih. Syaiban adalah Ibnu Abdur-rahman At-Tamimi An-Nahwi. 
Ashim adalah Ibnu Bahdalah, yaitu Ibnu Abi An-Najud. Abu Razin adalah Al 
Asadi, namanya Mas'ud bin Malik, ia mawla Sa'id Ibnu Jubair, keterangan 
mengenai telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 1955. Abu Yahya 
adalah Al Mu'ragab, namanya “Mishda”” (dengan kasrah pada huruf miim, 
Sukun pada huruf shaad dan fathah pada huruf daal, di akhiri dengan 'ain tanpa 
titik), disebutkan di dalam 4t-Tahdzib, bahwa ia adalah “Maula Abdullah bin 
Amr. Disebutkan juga maula Mu'adz bin Afra””, sedangkan yang dimaksud di 
sini adalah maula Ibnu Ugail Al Anshari. Tampaknya ia adalah maula Al 


Musnad Imam Ahmad — 


Terang Hara KI AG Gis Jep Ae .YANY 


ke Mes e A Tendi Ia e I Xx 


Aa in If) IRR king bt Hye Ka 
SI ag da Jon gn SOE gl da 


Ye Au ia Ing ah Jo Ai Ipin las 5g 


Anshar, yaitu seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Ali dan sahabat lainnya. 
Para ahli hadits telah membicarakannya karena faham syi'ahnya. Muslim 
meriwayatkan darinya. Ammar Ad-Duhni mengatakan, “Dia mengetahui Ibnu 
Abbas.” Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam Al Kabir (4/2/65) 
dan mengatakan, “Ibnu Hanbal mengatakan, “Dia adalah maula Mu'adz Ibnu 
“Afra', yaitu Al A'raj.” Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam At- 
Tafsir (7: 406-407) dari tempat ini, kemudian menyebutkan juga seperti itu dari 
Ibnu Abi Hatim dari hadits Yonu Abbas. Hadits ini dicantumkan juga di dalam 
Majma' Az-Zawaid (IT: 104) dan disandarkan pula kepada Ath-Thabrani, 
penulisnya mengatakan, “Di dalam sanadnya terdapat Ashim bin Bahdalah, ia 
dinilai tsigah oleh Ahmad dan yang lainnya, namun ia hafalannya buruk. 
Adapun para perawinya lainnya adalah para perawi shahih.” Ashim adalah 
seorang yang tsigah. Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan para 
penyusun kitab Sunan meriwayatkan haditsnya. As-Suyuthi menyebutkan 
hadits ini di dalam Ad-Durr Al Mantsur (6: 19-20) dan menyandarkannya juga 
kepada Ibnu Marduwaih. Ucapan perawi “wa maa taguullu fii muhammad” 
——dan apa yang mereka katakan mengenai Muhammad—, demikian yang 
dicantumkan pada kedua naskah aslinya dan Ibnu Katsir, sedangkan di dalam 
Az-Zawaid dicantumkan “Wa maa yaguulu muhammad” (dan apa yang 
dikatakan oleh Muhammad), mungkin itu yang lebih shahih, atau ada 
kekurangan pada redaksinya. “Yashidduun”, Nafi”, Ibnu Amir, Al Kasa'i, Abu 
Ja'far dan Khalaf membacanya dengan dhammah pada huruf shaad (yakni 
yashudduun) dan disepakati oleh Al! Hasan dan Al A'masy. Sedangkan 
selainnya dari yang empat belas adalah dengan kasrah pada huruf shaad (yakni 
yashidduun). Kedua cara membaca ini disebutkan di dalam Al-Lisan, yang 
pertama “Yashudduun” (dengan dhammah pada huruf shaad) ditafsirkan 
menampakkan diri, sedang yang kedua dengan kasrah pada huruf shaad 
(yashidduun) diartikan membuat gaduh dan teriakan. Dinukil dari Al Azhari: 
“Dikatakan: shadda-yashiddu dan yashuddu, seperti syadda-yasyiddu dan 
yasyuddu. Yang dipilih adalah yashidduun (dengan kasrah). Ini adalah bacaan 
Ibnu Abbas, dan ia menafsirkannya membuat gaduh dan teriakan.” “La'ilmun” 
(dengan kasrah pada huruf “ain dan sukun pada huruf Iaam), ini adalah bacaan 
mayoritas ahli gira'ah, sedangkan Al A'masy membacanya “Ia'alamun” 
(dengan fathah pada huruf “ain dan laam). Lihat ittihaf Fudhala' Al Basyar 
(389). 


— Musnad Imam Ahmad 


Ma pas LD Jajan ny Sa Jo Io Gada 
Hp PA Gp ana di Any j3 Ajak Ga Aa AN 
Aa SM sa Sa AA da AI 
Jas Uje ok 01 J IBU kang Sh, Gas at 
aing din Jo Jp Ya Lan 3 IE inn, 
KA SS Iii KEL Ip Jp Lana US MN 
ui, sesat ea tne uts JAN la DUR NG 

Lamb OA JG la jAT UU Sad sung Yes US, u 


—... e 3a.,. 


Ip SAS Umi Ja ey BD J3 ja 
Sih UG Si Ju Ea ti 2 On pa ia 573 
SJ dika dp no dn Ip Na dino Jb Bl 
& aj JB DN JUJUR UUS Uay J6 At wi 
KG Se 3 ah GA s3 sal MYG Siah Al 
Sy TEA ye UN DE IU Gay KI Sai ih 


2609 02 E 


Na AN, P3 

2922. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ia mengatakan: 
Abdul Hamid menceritakan kepada kami. Syahr menceritakan kepada 
kami, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kami, ia berkata, “Ketika 
Rasulullah SAW sedang duduk di serambi rumahnya di Makkah, tiba- 
tiba Utsman bin Mazh'un melewatinya, lalu ia tersenyum kepada 
Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Maukah 
engkau duduk?" Utsman menjawab, “Tentu.” Lalu Rasulullah SAW 
duduk menghadap ke arahnya. Kemudian, ketika beliau sedang 
berbincang-bincang dengannya, tiba-tiba Rasulullah SAW mengangkat 
pandangannya ke langit, beliau memandang sesaat ke langit, lalu 


Musnad Imam Ahmad — 


menurunkan pandangannya hingga mengarahkannya ke tanah di sebelah 
kanannya, lalu Rasulullah SAW meninggaikan teman duduknya. Utsman, 
lalu beliau mulai mengangguk-anggukan kepalanya, seolah-oleh 
menyatakan mengerti apa yang dikatakan kepadanya, sementara Ibnu 
Mazh'un melihat. Setelah menyelesaikan keperluannya dan memahami 
apa yang dikatakan kepadanya, Rasulullah SAW mengangkat 
pandangannya ke langit seperti pertama kali, lalu pandangannya 
mengikuti (yakni bergerak) hingga sirna di langit, lalu beliau kembali 
kepada Utsman di tempat duduknya semula. Utsman berkata, “Wahai 
Muhammad. Selama aku duduk bersamamu dan datang kepadamu, aku 
belum pernah melihatmu melakukan seperti yang engkau lakukan tadi 
pagi.” Beliau berkata, “Memangnya, engkau melihatku melakukan apa?" 
ia menjawab. "Aku melihatmu mengangkat pandanganmu ke langit. 
kemudian menempatkannya ke sebelah kananmu, lalu engkau 
menghampirinya dan meninggalkanku, lalu engkau mulai mengaguk- 
anggukkan kepalamu seolah-olah engkau memahami sesuatu yang 
dikatakan kepadamu." Beliau berkata, “Engkau ingat itu?" Utsman 
menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Aku tadi didatangi oleh 
utusan Allah ketika engkau sedang duduk. Utsman berkata. “Utusan 
Allah?', beliau menjawab. 'Ya. 'Ia bertanya, "Lalu apa yang dikatakannya 
kepadamu?” beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) 
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. ia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." 
(Os. An-Nahl (16: 90) Utsman mengatakan, “Itulah saat iman 
bersemayam di hatiku dan aku mencintai Muhammad'.”222 


292 


? Sanadnya shahih. Ini lebih pantas termasuk musnad Utsman bin Mazh'un, 
karena Ibnu Abbas tidak mengetahui kisahnya dengan yakin, dan dibagian 
akhir hadits disebutkan: “Utsman mengatakan, “Itulah saat iman bersemayam di 
hatiku dan aku mencintai Muhammad'.” Sementara Ibnu Abbas pun belum 
pernah berjumpa dengan Utsman bin Mazh'un, jadi hadits ini mursal shahabi, 
Ibnu Abbas mendengarnya dari sahabat lain dari Utsman bin Mazh'un. Utsman 
bin Mazh'un bin Habib Al Jumahi termasuk kaum muhajirin pertama dan 
golongan yang pertama-tama masuk Islam. ia memeluk Islam setelah tiga belas 
orang, ikut hijrah pertama ke Habasyah dan mengikuti perang Badar. 
Meninggal pada tahun 2 setelah hijrah. Dialah kaum Muhajirin yang pertama 
kali meninggal di Madinah, dan kaum Muhajirin pertama yang dikuburkan di 
Bagi'. Dialah yang Rasulullah SAW katakan kepada putrinya, Zainab, ketika ia 


ES | — Musnad Imam Ahmad 


Isi 


KAB A3 Cab am AE US PA 
ba RR samaan sean Ka Ta Kn PU ANE 
PPAP ar JS Imbag ale Dl de ba dm) J6 lure 
Aa Ae Set oa AN ea aan 
YG baba 3 Sgp YO Lapu ta al Pen (Haha 
ME YAI GE Ya Ap KAN V, SI Jaa 


2923. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan kepada kami, Ibnu 


Ao YAN 


meninggal, “Berremulah engkau dengan pendahulu kami yang shalih lagi baik, 
Utsman bin Mazh'un.” Yaitu yang disebutkan pada hadits yang lalu (nomor 
2127) dan yang akan dikemukakan pada no. 3103. Kami telah menetapkan 
nomor-nomor hadits ini di dalam daftar isi kami pada musnad-nya. Hadits ini 
dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Katsir (5: 84) dari tempat ini, dan penulisnya 
mengatakan. “/snad-nya jayyid muttasil hasan. Telah dijelaskan di dalamnya 
pendengaran yang bersambung. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dari 
hadits Abdul Hamid Ibnu Bahram secara ringkas.” Hadits ini dicantumkan juga 
di dalam Majmu' Az-Zawaid (7:48-49), dan penulisnuya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, dan isnad-nya hasan.” Dicantumkan juga di dalam 
Ad-Durr Al Mantsur (4: Y28) dan disandarkan juga kepada Al Bukhari di dalam 
Al Adab Al Mufrad, Ath-Thabrani dan Ibnu Marduwaih. “Jaalisun”, demikian 
yang dicantumkan pada naskah (-) dan copian catatan pinggir naskah (5) serta 
Ibnu Katsir, sedangkan pada naskah (5), Az-Zawaid dan Ad-Durr Al Mantsur 
dicantumkan "Jaalisan”. Fakasyara, yakni tersenyum. Al Kasyr (dengan sukun 
pada huruf syiin) adalah menampakkan gigi ketika tersenyum. Pada naskah Iv) 
dicantumkan “Fatakasysyara”, lalu kami mencantumkan dari naskah (5) yang 
sama dengan referensi-referensi lainnya. “ Yun-ghidhu ra 'sahu” (dengan kasrah 
pada huruf ghain), yakni menggerakkan dan miring ke arahnya. Pada naskah 
(cl dicantumkan “Yunfidhu” (dengan buruf faa'), ini salah, kami 
membetulkannya dari naskah (4), Ibnu katsir dan 4z-Zawaid. Demikian juga 
“tun-ghidhu” pada baris berikutnya. “Ka'annahu yastafgihu maa yugaalu lahu” 
(seolah-olah menyatakan mengerti apa yang dikatakan kepadanya), pada 
naskah (k) dicantumkan “Ka 'annahu yastafgihu syai an yugaalu lahu” (seolah- 
Olah menyatakan mengerti sesuatu yang dikatakan kepadanya). “Fa agbala ilaa 
'utsmaan” demikian yang dicantumkan pada naskah (g-1. Ibnu Katsir dan Ad- 
Durr Al Manisur, sedangkan pada naskah (5) dan Az-Zawaid dicantumkan "fu 
agbala “alaa 'utsmaan”. “Fa taharrafta ilaihi” (dengan huruf jaa”), yakni 
beranjak ke arahnya. pada naskah (| dicantumkan “Fa taharrakta” (bergerak), 
kami membetulkannya dari naskah (21), Ibnu Katsir dan Az-Zawaid. 


Musnad Imam Ahmad — 


Abbas mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, “Setiap nabi mempunyai 
wilayah yang diharamkannya, dan wilayah yang aku haramkan adalah 
Madinah. Ya Allah, sungguh aku mengharamkannya dengan 
pengharaman-Mu, agar tidak ditempatkan padanya orang yang 
mengada-ada, pepohonannya tidak boleh ditebang, rerumputannya tidak 
boleh dicabut, dan barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali bagi 
yang hendak mengumumkan "P5 


JB J6 aa Eib and aa Ea j3 As rare 
an z0: Te Ia - “. "NN ) pa 1 
PN Ian Kenapa Jo Ip JELAS II 
aa et On Pen Kn San NAN Or ot MEA YA TO) 
Kadi Ob op ai sai IG SF aga 
. sd 20 2 21 PIA .. Ns .. . 
daa Yo Do Ka JA WA G3 Ii Tai 
2924. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ibnu Abbas mengatakan: Rasulullah SAW bersabda, “Laki-laki mana pun 
yang mengaku —nasab— kepada selain ayahnya, atau menguasai selain 
maula-maula-nya yang telah dimerdekakannya, maka atasnya laknat 


Allah, para malaikat dan semua manusia hingga hari kiamat. Tidak 
diterima darinya taubat dan tidak pula tebusan.” 


2... 


SIPP Bia aa X2 Gin Fa pl Cb .YaYo 
—. PN Oa 4 “4 Ne ana 
CW SEA eh RAI Io AI Ge SEA 
0gp. 3 - 2. . . 2. 
Of A8 Lp LN DS Ji IV 308 GA ALI Ga 0S 


ae 


JA dahi LI UN HE MAA Yo Ao Le 5 SS 


223 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma” Az-Zawaid (3: 
301), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan isnadnya 
hasan” “Yuwaa”, dicantumkan pada naskah (h) “Ya'waa”, kami 
mencantumkan yang dari naskah (2!). Lihat hadits no. 1297. 

294 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1297, 1553 dan 2915. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 0... P pn. 
KA Ma Hn 3 Tp IA ALGI SAS J3 3 
” .. s». an. - La. 
da DA DAU PA SEA ye Age SPI FP 
Gb EA LA WA 2G) daa al La KASI Gg A9 Aa 
AN Tae SP Ii Uli Ka Ad SA ju Mn 
ae) HE iya WI ga FPI Ca Op Ia 
2925. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan kepadaku, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Telah dilarang bagi Rasulullah (untuk menikahi) 
golongan-golongan wanita kecuali yang termasuk kaum mukminat yang 
berhijrah. —Allah— berfirman: “Tidak halal bagimu mengawini 
perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti 
mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik 
hatimu, kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu 
miliki” (@s. Al Ahzaab (33): 52), dan Allah Azza wa Jalla telah 
menghalalkan pada budak-budak perempuan yang beriman, “dan 
perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi (Os. Al 
Ahzaab (33): 52), —Allah juga telah— mengharamkan setiap wanita 
yang memeluk agama selain agama Islam, —Allah— berfirman, 
“Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum- 
hukum Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat 
termasuk orang-orang merugi.” (Os. Al Maaidah (51: 5), —Allah— juga 
telah berfirman, "Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan 
bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan 
hamba sahaya yang kamu milik? hingga “sebagai pengkhususan bagimu, 
bukan untuk semua orang mukmin." (Os. Al Ahzaab (33): 52). Allah 
mengharamkan —menikahi— golongan wanita yang selain itu.”225 


285 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (4: 167) dari Abd bin 
Humaid dari Rauh dari Abdul Hamid Ibnu Bahram, dan ia mengatakan, “Hadits 
hasan. Kami mengetahuinya dari hadits Abdul Hamid bin Bahram. Aku 
mendengar Ahmad bin Al Hasan menyebutkan dari Ahmad bin Hanbal, 
(bahwa) ia mengatakan, “Tidak ada apa-apa hadits Abdul Hamid bin Bahram 
dari Syahr bin Hausyab'” Riwayat ini dicantumkan juga di dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (5: 211) dan disandarkan pula kepada Abd bin Humaid, Ibnu Hatim, 
Ath-Thabrani dan Ibnu Marduwaih. Lihat Tafsir Jbni Katsir (6: 583). 


Musnad Imam Ahmad — 


FT HE EA aa AG ES PI 1 eis yana 


Lo. 


Ha Ge pa Sa Hanung 
2 Kan PS Ke AG Sp BW 3 
AL IAI CG Wen ai Jo Mop BE ae dy 
Sta KY dun au BA, iB 
desn) 3 Ulah Ke HE Aja tag ol Oa 
Fedi Ion BIS AN HA KA GA Ap ja Da YG 
le AL yaa 33 si 3) RO vi ab, dl an 

SAR Be ajo date 


2926. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdul Hamid 
menceritakan kepada kami, Syahr menceritakan kepada kami, Ibnu 
Abbas menceritakan kepadaku: Bahwa Rasulullah SAW melamar 
seorang wanita dari kaumnya yang biasa dipanggil Saudah, ia seorang 
wanita yang mempunyai banyak anak, ia mempunyai lima atau enam 
anak dari suaminya yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW 
bertanya kepadanya, “Apa yang menghalangimu dariku?” ia menjawab, 
“Demi Allah wahai Nabiyullah. Tidak ada yang menghalangiku darimu 
sebagai manusia yang paling aku cintai. Akan tetapi aku memuliakanmu, 
—agar— anak-anak kecil itu —tidak— berteriak dan menangis di dekat 
kepalamu siang dan malam.” Beliau berkata lagi, “Ada hal lainnya yang 
menghalangimu dariku?” ia menjawab, “Tidak ada. Demi Allah.” Maka 
Rasulullah berkata kepadanya, “Semoga Allah merahmatimu. 
Sesungguhnya, sebaik-baik wanita yang menunggang bokong unta adalah 
yang terbaik di antara wanita Guraisy, yang paling sayang kepada anak- 
anaknya) yang masih kecil dan paling setia kepada suami: Mati 


T 


“ 


Ca 
Ni 


201, Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (4: 270- 
271), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath- 
Thabrani. Di dalam sanadnya terdapat Syahr bin Hausyab, ia seorang yang 
tsigah namun ada yang membincangkan. Sedang para perawinya adalah para 
perawi tsigah” Saudah di sini bukanlah Saudah binti Zam'ah, Ummul 


— Musnad Imam Ahmad 


Stan al dah oi In Lb IG, AYAT 
Aa dan To Ion gi SI Had SEN Jaja ta 
Ina gi lain So IA G3 da ES ah 
Ii Baya daa Io IA Ie Ly u Na 
Kama oh Bana Yan AU dah ati 


Ag »... PN LUNA 


23 3 ea! 5 Is as us w$ Li "6 J6 Apa ang 
S4 sap Si Sy Ju ay u P3 & Iyan CI EA 
za du AN P3 25, SKA AI Ph 
Ha AU Ga) Ioedly Andi KN Ed ya) Sad 


0... 


DI SN AG la IE LA al lp 


IN 3 
Ag da Bo Is) JG sep u u Ea A8 Ipa U 
In Kab ang AB Ga yu put ya seny 
Wae dg ain So Iin RA HA 
Di aj AN YARA sa  yat 
Sa Up LA BI adi pi 0 PAI Hi U elaig 
UEA Ka Oya s5 ae NI SA Ai Gl Ia 5 
de AA Pa AI CJ Je WN ara 


Mukminin. Saudah ini tidak diketahui nasabnya, karena itulah Al Hafizh 
mencantumkan biographinya di dalam A/ /shabah (8: 118) dengan nama 
“Saudah Al Oarasyiyah” dan menyinggung hadits ini, bahwa hadits ini 
diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih. Tampaknya beliau tidak melihatnya di 
dalam A/ Musnad. Yadghuu (dengan dhaad dan 'ghaim bertitik satu), yakni 
berteriak dan menangis. Disebut dhaghaa ash-shabiyyu - yadhghuu dhaghwan 
dan dhighaa 'an, adalah apabila anak itu berteriak dan menangis. 


Musnad Imam Ahmad — 


bab Si WE ba, an ih ag de 
PB Lan MAS Bd pt BUAS ih, au Hb 


£ £ 


GW BII DKP bis 
pi 56 dd Eta Mr, 


2926Mim. Dan ia berkata: Rasulullah SAW sedang duduk di 
tempatnya, lalu Jibril AS mendatanginya, kemudian duduk di hadapan 
Rasulullah SAW dengan menempatkan kedua tangannya di atas kedua 
lutut Rasulullah SAW, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah. Ceritakan 
kepadaku apa itu Isiam?” Rasulullah SAW menjawab, “Islam adalah, 
engkau menyerahkan wajahmu untuk Allah, dan engkau bersaksi bahwa 
tidak ada sesembahan yang hag selain Allah semata, tidak ada sekutu 
bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.” 
ia berkata lagi, “Bila aku telah melakukan itu berarti aku muslim?” 
Beliau menjawab. “Bila engkau melakukan itu berarti engkau telah 
berserah diri (Islam).” la berkata lagi, “Wahai Rasulullah. Ceritakan 
kepadaku, apa itu iman?” Beliau menjawab, “Iman adalah engkau 
percaya kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab dan para 
nabi. Engkau percaya —adanya— kematian dan kehidupan setelah mati. 
Engkau percaya —adanya— surga, neraka, hisab dan mizan 
—timbangan amal—. Dan engkau percaya dengan takdir semuanya, 
yang baik dan yang buruk.” Ja berkata lagi, “Bila aku telah melakukan itu 
berarti aku telah beriman?” Beliau menjawab, “Bila engkau telah 
melakukan itu berarti engkau telah beriman” ia berkata lagi, “Wahai 
Rasulullah, ceritakan kepadaku, apa itu ihsan?” Beliau menjawab, “Ihsan 
adalah engkau beramal karena Allah seolah-olah Allah melihatmu. 
Walaupun engkau tidak dapat melihat-Nya, namun sesungguhnya ia 
melihatmu.” ia berkata lagi, “Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku 
tentang kiamat?” Beliau menjawab, “Subhaanallaah! Itu termasuk lima 
hal ghaib yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya: “Sesungguhnya Allah, 
hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat: dan 
Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 
apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat 
mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha 


EN LAI HA Ih U JB 


(ES) — Musnad Imam Ahmad 


Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Os. Lugmaan 1311: 34). Tapi bila 
engkau mau, aku akan menceritakan kepadamu tentang tanda-landanya 
sebelum itu” Ia berkata lagi, “Tentu wahai Rasulullah, ceritakanlah 
kepadaku.” Rasulullah SAW berkata, “Bila engkau telah melihat budak 
perempuan melahirkan tuannya” atau beliau mengatakan “Tuannya, 
engkau melihat para penggembala kambing saling berlomba-lomba 
membuat bangunan, dan engkau melihat orang-orang yang kekurangan 
pakaian dan makanan menjadi para pemimpin manusia, maka itulah 
tanda-tanda kiamat dan gejala-gejalanya.” la berkata lagi, “Wahai 
Rasulullah, siapa para penggembala kambing dan orang-orang yang 
kekurangan pakaian dan makanan itu?” Beliau menjawab, “Bangsa 
Ar ab.”2226M 


De IA Hb iga jl Eib (b AKN ANV 
PANEN an aa AA 2. an oa 
did Ji IA) DN pa Be lah ae 
aan an Sa daa DM ae an MU maa tata 
yA AS temug aah Vp JUL eka 
2927. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah, yakni 
Syaiban, menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Abdul Malik, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW senantiasa 
optimis dan tidak ber-tathayyur", dan beliau menyukai setiap nama 


226M Hadits ini dengan isnad hadits sebelumnya dan mengikutinya (sebagai 
lanjutannya). Ini pantas diberi no. sendiri, namun kami terlewatkan, lalu kami 
temukan pengulangan nomor, maka kami tambahkan huruf miim untuk 
membedakan. Hadits ini dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Karsir (6: 475) dan 
penulisnya mengatakan, “Hadits gharib, mereka tidak mengeluarkannya.” 
Maksudnya adalah para penyusun kitab hadits yang enam. Hadits ini 
dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 38-39), dan penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Al Bazzar seperti itu, 
hanya saja pada riwayat Al Bazzar dikemukakan: Bahwa Jibril datang kepada 
Nabi SAW dalam wujud seorang laki-laki yang baru bepergian. Di dalam isnad 
Ahmad terdapat Syahr bin Hausyam.” Lihat hadits Umar di dalam Sualuat 
Jibril (pertanyaan-pertanyaan Jibril) (184, 367, 368, 374 dan 375). Ucapan 
beliau di akhir hadits “4! “arab” di dalam Az-Zawaid dicantumkan “Al 'uraib” 
(dalam bentuk rashghir), dan itu dicantumkan pada cacata pinggir naskah (5). 
Tathayyur: berfirasat buruk, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk 


Musnad Imam Ahmad — 


(sebutan) yang baik.”?2 


rn Pa 


Pen Ma GA Ba YAYA 


aa 208 al RA 3 BE AE Ag 
8 - 6, Ca 5, NN INN Bag 

Tara II lay ale AN Ia Atma Ha ALA 

2928. Hasyim menceritakan kepada kami. Israil menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Sa'id, dari Jubair, dari Ibnu Abbas 
mengenai firman-Nya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 


untuk manusia.” (Os. Aati “Imraan (3): 110). ia berkata, “Yaitu orang- 
orang yang hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah.” 


EM ai kata Ip A3 AA gp PA Af Cin .yaya 
PPA yi Abe gp sap Ji PEP abi Jala 
Da KA ma Ma daa Mba don IU yaa 
Jas Sd IE ab ag SAI Cah 
Sya Nang RAN AT) 


05 nasa 


Jp FA dB BI IG 


ab sal Sial Yi gu 
ts aa P3 La es aa pan Pe) 


2929. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 


karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja. 

22 Sanadnya shahih. Hasyim adalah Ibnu Al Oashim Abu An-Nadhr. Syaiban 
adalah Ibnu Abdur-rahman. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2328 dan 2767. 

228 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2463. 


(E | — Musnad Imam Ahmad 


Dzi'b, dari Sa'id bin Khalid, dari Isma'il bin Abdur-rahman bin Abu 
Dzi'b, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
datang, atau keluar kepada mereka, saat itu mereka sedang duduk, lalu 
beliau berkata, “Maukah kalian aku ceritakan kepada kalian tentang 
manusia yang paling baik tempatnya?” Kami menjawab, “Tentu wahai 
Rasulullah.” Beliau bersabda, “Seorang laki-laki yang memegang 
(kendali pada) kepala kuda fi sabilillah sampai ia mati atau terbunuh.” 
Kemudian beliau berkata, “Maukah kalian aku beritahu yang 
berikutnya?” kami menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Seseorang yang menyendiri di tempat terpencil dengan 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menjauhi keburukan- 
keburukan manusia.” Kemudian beliau bersabda, “Maukah kalian aku 
beritahukan tentang manusia yang paling buruk tempatnya?” Kami 
menjawab, “Tentu wahai Rasulullah” Beliau bersabda, “Yaitu orang 
yang diminta dengan nama Allah tapi tidak mau memberi. nang 


ca fo ha 


JA Ip kata PB gl Ae Ls Yaar. 
PMA PA ii Abe pe Hp AP AE 
& ebi : “2 s1 na . 2 na. ain ot. x & 
PA SAI BIUS age Ah AP EP dag le to 
SES 
2930. Husain menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id, dari Isma”il bin Abdur-rahman bin 
Abu Dzu'ib, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: 
Beliau keluar kepada mereka yang sedang duduk, lalu berkata, “Maukah 


kalian aku ceritakan tentang manusia yang paling baik tempatnya?” lalu 
ia menyebutkannya. 2 


Ha 


AP Ep 3 ia db ara 


2929 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2116. Lihat 
hadits no. 2838. Xx 
21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


et Aa Maan Bana ana MG KN Ne MR P3 PPN PA 

KI Jak alg I Ke IA OS IE AE AP 
B 5 pa 3 ena 

Tami CE ya DAN 

2931. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 

Dzi'b, dari Al Gasim bin Abbas, dari Ibnu Abbas, ja berkata, “Rasulullah 


SAW memberi (bagian) kepada wanita dan budak dari harta rampasan 
perang seperti yang diterima tentara”! 


cat 


3 Papi SAN Ie ia ai. rary 
Ja y kan aa P1 Ag Ag dia dea Je Da 
2932. Husain menceritakannya kepada kami, ia mengatakan: Ibnu 
Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Ibnu 


Abbas: Bahwa Nabi SAW memberi (bagian) kepada budak dan wanita 
dari harta rampasan perang??? 


L Bp 2G opbb DA da YR IU Ini Sis NATT 


2933. Yazid menceritakannya kepada kami, ia mengatakan: Dari 
orang yang mendengar Ibnu Abbas, dan ia berkata, “Lebih sedikit dari 


293! Sanadnya dha'if karena terputus. Al Gasim bin Abbas, tentang ke-tsigah-annya 
telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 1971, hanya saja ia mutaakhir 
yang tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, ia hanya meriwayatkan dari 
para sahabat Ibnu Abbas. ia terbunuh pada tahun 130. Saya tidak menemukan 
hadits ini di selain Al Musnad. Disebutkan di dalam A! Muntaga (4231) dan 
tidak disandarkan kepada selain A! Musnad, Asy-Syaukani pun tidak 
menyebutkan cacatnya, sementara penulis Majma” Az-Zawaid tidak 
menyebutkannya, mungkin keduanya tidak melihatnya di dalam Al! Musnad. 
Lihat hadits no. 2812. 

2852 Sanadnya dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya bahkan 
lebih dha'if darinya, karena isnad yang sebelumnya menyatakan bahwa orang 
yang tidak diketahui ini adalah Al OGasim bin Abbas. Al Hafizh 
menyinggungnya di dalam At-Ta'jil (549) dan memastikan bahwa orang yang 
tidak diketahui itu adalah Migsam. Aku tidak tahu, daripada ia memastikan 
ini?! 


— Musnad Imam Ahmad 


yang diteirma oleh tentara.” 33 


aah KA 2 3 ol ob AB jl El art 


Pata 33 ae: Benar ea 


... 92 3. -. 0 Pa Giaiagi 

5 yaw! dp “de Gaga 0g Pang S Je JP Tapa Up 
BPI NB IE AU JB KAB AS Ca UG js 
AN aa ae aer Tera Ma Mera BN ot Pi at 
KR 58 dig Ale AI Iko AS GBT UG ce LAGU Si, 1JU 

ea AA PA Ga an RN bag urnan Teri 
SM Vad 2JB ENAS BI Kab ES) SIG MY CE Gb 
R3. Hana PANGAN Se EN P0 WAE TALI PN TP KANAN ... 
RA MEL BEAT SY 28 OPT GM 
Ha a Pe art ANN Ui Baku Saga 
NE (Jet Oei aye) Dgrlesl', na LUAR NE JB Ya 
AN PLN "PAN Or at Ket 8 Ann ea z » 
VE Kd atas IPA Pp Ya Utu 
. 2," Her 3 
engan dai P3 
2934. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu 
Dzi'b, dari Syu'bah: Bahwa Al Miswar Ibnu Makhramah masuk ke 
tempat Ibnu Abbas untuk menjenguknya karena sedang sakit, saat itu ia 
(Ibnu Abbas) mengenakan kain sutera kasar, lalu ia berkata, “Wahai Ibnu 
Abbas, pakaian apa ini?” Ibnu Abbas balik bertanya, “Memangnya apa 
ini?” ia berkata, “Ini adalah sutera kasar.” Ibnu Abbas berkata, “Demi 
Allah aku tidak mengetahuinya. Dan, aku tidak menduga bahwa Nabi 
SAW telah melarang ini ketika beliau melarangnya, kecuali bila untuk 
kebanggaan dan kesombongan, dan alhamdulillah kami tidak seperti itu.” 
ia berkata lagi, “Lalu berhala-berhala apa yang di perapian?” Ibnu Abbas 
berkata, “Tidakkah engkau melihat bahwa kami telah membakarnya 
dengan api?” Ketika Al Miswar keluar, Ibnu Abbas berkata, “Tanggalkan 
pakaian ini dariku, dan potonglah kepala patung-patung ini.” Mereka 
berkata, “Wahai Ibnu Abbas. Bila engkau pergi ke pasar, maka itu akan 


lebih bernilai bila dengan (membiarkan) kepalanya.” Ibnu Abbas 
menjawab, “Tidak.” Lalu ia memerintahkan untuk memotong kepala- 


AW 


283 Sanadnya dha'if karena terputus juga. Hadits ini merupakan pengulangan hadits 


sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepalanya. 


Ja IE NA gen Cin aro 

KA Sah Ba NG UB ya 
KAB IG KU Ja Ulang Lt SA IU AU 
Hp Kmka 3 AA di & Se en Ta Lah IiKa :JE 


ah PG 

2935. Hasyim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, 
dari Syu'bah. ia berkata: Dan, seorang laki-laki datang kepada Ibnu 
Abbas lalu berkata, “Sesungguhnya maula-mu, bila ia sujud, ia 
menempatkan dahinya, kedua sikutnya dan dadanya di tanah.” Ibnu 
Abbas berkata, “Apa yang membuatmu melakukan apa yang engkau 
lakukan itu?” ia menjawab, “Merendahkan hati.” Ibnu Abbas berkata, 
“Ini adalah cara menderumnya anjing. Aku melihat Nabi SAW, apabila 


beliau sujud, putihnya ketiak beliau terlihat.” 


Aa SN 3 IVA SS aib Yara 
2936. Husain menceritakannya kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami. Lalu ia menyebutkan redaksi sepertinya. 


Giok ab 3 BD Noh jp bla Gis JB Yr 
Pi Pe di aan Ot db Ko ab 


24 Sanadnya hasan. Syu'bah adalah Ibnu Dinar maula Ibnu Abbas, telah 
dikemukakan pada keterangan hadits no. 2073 dan 2801, bahwa haditsnya 
hasan. 

2885 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan perpanjangan hadits no. 2073. Lihat 
hadits no. 2909. 

2816. Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


AB SAN AI AN 

2937. Hasyim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, 

dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW mengirimnya bersama 

keluarganya ke Mina pada hari Nahr, agar mereka bisa melontar jumrah 
pada saat fajar.” 


ag Pen 


RA PB AI GAS JG jab ASAS JG .YAYA 
: - TT ea Ca ai LD Tau Ge Au &... 
ba Ha ea Io DE 
PA PE ap Ba 
2938. Husain menceritakannya kepada kami, ia berkata, Ibnu Abu 
Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 


Nabi SAW mengirimkan keluarganya bersamanya ke Mina pada hari 
Nahr, lalu mereka melontar jumrah pada saat fajar.” 


135 


PX Lp ran IP WA Cin PAD pl Cab Yaya 
Bat ag Sp telp de Io & Igo SE J8 ae yA 


2939. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menggauli budak 
perempuannya lalu melahirkan anaknya, maka ia (budak perempuan itu) 
merdeka setelah kematiannya” 


Pep gi up es 


197 Sanadnya hasan. Lihat hadits no. 2842. 

Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 

2989 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Al Husain bin Abdullah. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2912. 


Musnad Imam Ahmad — 


- : - mna Sa 2 Ea Da dng an 

KA DP adit ky le Ko AS IS AE 
» 2 " - - : 2 Pi " . 

MBA PS dak GI ta 

2940. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami. Syarik 

menceritakan kepada kami, dari Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. ia 

berkata, “Nabi SAW shalat dengan mengenakan pakaian yang 


membungkusnya, beliau menghindari panasnya tanah dengan kelebihan 
—pakaian—nya dan juga dinginnya —anah—. 


De Ian 3 IN Lb 


ne pasa” aa 


Nee Neng 35 YAN 
IE ain de Io Ini MENU AR PP 


naa Pa SIT Ae n Daan LAI Tar PEP 
Boga dp yekah Gk JI AAN Ata JT ah Sa AS 
Pes ceaje 
sela yag P 3, 
2941. Husain bin Ali menceritakan kepada kami. dari Zaidah. dari 
Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. ia berkata. “Rasulullah SAW 
pernah disuguhi bahu (kambing) di dalam periuk, talu beliau makan 


darinya, kemudian keluar menuju shalat, latu beliau melaksanakan shalat 
tanpa menyentuh air. 2! 


$ 


Pn 


JP K3 3 Il 1 HO YA Ia El NAN 

NN ee 3 In na Aas Ao An Gone e Sai 3 
SAI Jb Jai eka AED Ho Jala) OS JB oat 
2942. Husain menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Simak, 


dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. ia berkata, “Rasulullah SAW pernah shalat 
di atas tikar kecil.”?? 


Sanadnya dha'if seperti yang sebelumnya. Hadits ini merupakan pengulangan 
hadits no. 2320 dan 2760. Lihat hadits no. 2385. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2467. 
Lihat hadits no. 2545. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2814, 


—— Musnad Imam Ahmad 


242 


Ha Len ga Pa 


Mi BAN Aa Fan ab ja Aa LES 


3 Sl A AB Atep aa Of PP 
: ap 

SAS : :36 Bj GAS ap Ii AE gi 

TTU N AL TURN, 


na. gn ate 


ala 265333 bb op BEP UR Gap Ab OS aa) 


ct 


Pa ot MAU In Ol ale Pp ah Kg Pein: si ken 
DI Ja ang OA ea jan Op ee hp 


2943. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Yazid bin Hurmuz: Bahwa 
Najdah Al Haruri ketika keluar dari fitnah/huru hara Ibnu Az-Zubair, ia 
mengirim surat kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan tentang bagian 
untuk kerabat: Siapa menurutmu?. Ibnu Abbas menjawab. “Itu adalah 
bagian kami, karena kekerabatan dengan Rasulullah SAW, maka 
Rasulullah SAW membagikannya kepada mereka. Umar pernah 
menawarkan darinya kepada kami yang kami pandang kurang dari hak 
kami, maka kami pun mengembalikannya dan menolak menerimanya. 
Yang pernah ditawarkannya kepada mereka adalah membantu orang- 
orang yang telah menikah, melunasi orang-orang mereka yang 
mempunyai hutang, memberi —-santunan— kepada orang-orang miskin 
mereka, dan tidak memberi lebih dari itu.”?“3 


A3 ASI ab Ou Cia pb OLS GAS YAA 
Pa Ana Manar Aa MU Lan DN PA “INA TN SA SNP 
da Drg da Ula Da dp Mang 


dis 3 do P3) Kg akan opa oh MG apa 


3 


AN Ig) 3 cl Ii patas Ia 


248 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2812. 


Musnad Imam Ahmad — (567 


Pay AA de & as 


2944. Utsaman bin Amr menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa dulu Rasulullah SAW menguraikan rambutnya, 
sedangkan orang-orang musyrik membelah rambut kepala mereka. Dulu 
beliau suka menyamai ahli kitab dalam hal-hal yang tidak ada 
perintahnya, kemudian Rasulullah SAW membelah rambut kepala 
beliau. 


. LN Naa ata 


GH Pp IE PS Eib p) ES Nate 


& 


See au Ta HA Naa ab Ben CA aa 
SEA JB Ih ben Ab Ig) Ol CA AP Olja 
(AA SN NN TENNGN Tat PN 2 AA PAN. NG ang 
MSI P3 Aalanu 3 Ust A7 Ya 
2945. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada seorang manusia pun 
kecuali telah melakukan kesalahan atau hendak melakukan kesalahan, 
selain Yahya bin Zakaria” 
oo yag. PP SN TN agekho 0. ate 
Kap 3 GA SEA King) Eib YAA 


0. 20X 


Yaa yA 


» K0 33an & 


2... so Ye 0. 
Da ape gi Ba yi UP 3 
tai can. 


Pan aa F Aya SANG PK P tag si Iko Para Undikal 
Ke GA af Ga GS SA AAA ia 0 


s 


IAIN Ki Oh JS Agil IU Uap lh da Ko LD aa 


- 
Lot an 


Ea Uji IG Ss Pd ak Si bh una ra 


£ PEKAN Dea CAK NS TN CE. NP: TENANG SENI 
Aa SAP AA Anh SM ek Bb AI Ka OA 
Pa Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2605. 

743 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2736 dengan 
isnadnya. 


-— Musnad Imam Ahmad 


Eu. 


Kaban 


ON 2 dia 3 bd dy ee yA 3 J6 dya 
S5 I Gta Ji Ol AA 


2946. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij Pee 
kepada kami, ia berkata: Husain bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas 
dan Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadaku, salah 
satunya menambahkan kepada yang lainnya: Bahwa seorang laki-laki 
menyeru Ibnu Abbas, sementara banyak orang di sekitarnya, orang itu 
berkata, “Apakah sunnah yang kalian maksudkan, ataukah itu karena 
lebih mudah bagi kalian daripada susu dan madu?” Ibnu Abbas 
menjawab, “Nabi SAW mendatangi Abbas lalu berkata, “Berilah kami 
minum.” Abbas berkata, “Sesungguhnya minuman rendaman'/sari buah ini 
telah terkena tangan, maukah kami memberimu minum susu atau madu?” 
beliau berkata, “Beri kami minum yang darinya engkau memberikan 
minum kepada orang-orang.” Lalu Nabi SAW dan para sahabatnya dari 
golongan Muhajirin dan Anshar diberi minum sebanyak dua tempat air 
minum yang berisi rendaman/sari buah. Tatkala Nabi SAW minum, 
beliau berhenti sebelum kenyang, lalu mengangkat kepalanya kemudian 
berkata, “Kalian telah berbuat baik. Begitulah. Maka silakan dilakukan.” 
Ibnu Abbas mengatakan, “Maka kerelaan Rasulullah SAW dengan itu 
lebih aku sukai dari pada lembah-lembah kami mengalirkan susu dan 
madu,”248 


186 Sanadnya dha'if. Husain bin Abdullah bin Ubaidullah bin Abbas adalah 
seorang perawi yang dha'if sebagaimana yang telah sering kami kemukakan. 
Lain dari itu, ia tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, ia meninggal pada 
tahun 140 atau 141. Maka riwayat ini terputus. Dawud bin Ali bin Abdullah 
bin Abbas adalah seorang yang #sigah sebagaimana yang telah kami jelaskan 
pada keterangan hadits no. 2154, hanya saja ia tidak pernah berjumpa dengan 
kakeknya, yakni Ibnu Abbas, ia meninggal pada tahun 133 dalam usia 52 tahun, 
sehingga riwayat ini pun terputus dari jalurnya. Hadits ini disinggung oleh Ibnu 
Katsir di dalam At-Tarikh (5: 193). Lihat hadits no. 1841, 2227 dan 3527. 
Mughitsa (dengan ghain, tsaa' bertitik tiga dan baa" dalam bentuk majhul 
lindifenitif)): al maghts adalah al mars, yakni telah disentuh oleh jari tangan. 


Musnad Imam Ahmad — 


FP PERANAN ME 


Han PE op Soal Ula YALV 


02 yee Pp 2 
PKI PK 
t CA NA NN SNN NA oa 
BI Jon SE JG AA yP Hn yi aah PS AG IM AG 
AS Wing Lp KAI SEA ma) O yeah Ie Aae MI lo 

2947. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Abdullah, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Kalian mendengarkan dan akan didengarkan dari kalian, dan 


akan didengarkan orang yang mendengar dari kalian.” 


ES GA Ju ar Ap Cik op GAS ALA 


ab NBA Yah G3 ae Kap dg ala ah 
PAN SAN SAN ST EDO NP EU MEA NE Oi “tt 
ping Se ale BI Oh ea YM X2 JW Ie AJ 
“ , - N “ . 5 “ 2 & Pi 5, 
BE AI GI LB Ae 3 

2948. Rauh menceritakan kepada kami. Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Zakaria bin Umar mengabarkan kepadaku. 
bahwa Atha' mengabarkan kepadanya, Bahwa Abdullah bin Abbas 
mengajak makan Al Fadhil pada hari Arafah, lalu Al Fadhl berkata, “Aku 
sedang berpuasa.” Abdullah (Ibnu Abbas) berkata, “Janganlah engkau 


berpuasa. Karena sesungguhnya Nabi SAW pernah didekatkan 
kepadanya tempat perahan susu, lalu beliau minum darinya pada hari ini, 


Muritsa (dengan raa' dan tsaa') juga berarti al mars. Ibnu Al Atsir mengatakan, 
“Yakni telah dikotori dengan memasukkan tangan mereka ke dalam minuman 
tersebut.” “Ash-haabahu”, dicantumkan di dalam naskah Ic1 “Ash-haabun", 
pembetulannya dari naskah (2). 

?M7 Sanadnya shahih. Abu Bakar adalah Ibnu Ayyasy. Abdullah bin Abdullah 
adalah Abu Ja'far Ar-Razi gadhi Ar-Rayy, telah dikemukakan pada keterangan 
hadits no. 646. Maksud hadits ini, bahwa para sahabat mendengar dan belajar 
dari imam mereka, sang — pengajar kebaikan, Nabi SAW, orang-orang yang 
mengikuti merekan (tabi'in) mendengar dari mereka apa yang telah mereka 
pelajari, kemudian para ulama dan para imam mendengar dari mereka (tabi'in), 
dan seterusnya sebagai pelaksanaan amanat dan penyampaian risalah. 


nj — Musnad Imam Ahmad 


dan sesungguhnya orang-orang mengikuti jejak kalian.” 


Bag pup AP Ea ae 7 Vi YAA 
Sain Fo Ir MU An HB PA yh pb yi kata 


PENA 


Ia SA LN daan, P3 bug ras Tg 


y 3, Nur) dag & “st SI "en Ola y 3,9 NE 


2949. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Demi Allah, Rasulullah SAW tidak 
pernah berpuasa sebulan penuh selain Ramadhan. Dan, bila beliau 
berpuasa, sampai-sampai orang mengatakan, “Demi Allah, beliau tidak 
pernah berbuka.” Dan, bila beliau berbuka, sampai-sampai orang 

mengatakan, “Demi Allah beliau tidak pernah berpuasa'.”?” 


248 Ada catatan mengenai isnadnya. Zakaria bin Umar disebutkan oleh Ibnu 
Hibban di dalam 4ts-Tsigar. Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam 
Al Kabir (2/1/384) dan mengatakan, “Zakaria dari Atha'. Muhammad bin 
Abdurrahim menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Rauh menceritakan 
kepada kami, ia mengatakan: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia 
mengatakan: Zakaria bin Umar mengabarkan kapadaku, bahwa Atha" 
mengabarkan kepadanya: Bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Al 
Fadhil, “Nabi SAW minum di Arafah!” Al Hafizh di dalam At-Ta'jil (138) telah 
keliru ketika menyinggung hadii , ia menyebutnya “Dari Ibnu Abbas dari Al 
Fadhl tentang minum di Arafah”. Konteks Al Musnad dan Tarikh Al Bukhari 
menolak ini. Atha' adalah Ibnu Abi Rabah, ia tidak mengetahui kisah ini secara 
yakin, karena tidak pernah berjumpa dengan Al Fadhl bin Abbas, ia lahir 27 
tahun setelah meninggalnya Al Fadhl. Bila ia memang mendengarnya dari Ibnu 
Abbas, maka isnad ini muttashil (bersambung), jika tidak maka mungathi" 
(terputus). Lihat hadits no. 1870, 2516 dan 2517. A/ Hilaab (dengan kasrah 
pada huruf haa' dan tanpa rasydid pada huruf /aam) adalah tempat untuk 
menampung perahan susu. Ada temuan, bahwa pada hadits no. 3239 
disebutkan, bahwa Ibnu Abbas diajak oleh saudaranya, yakni Ubaidullah, dan 
ini yang benar. Tampaknya, bahwa kesalahan pada riwayat ini adalah dari 
Zakaria bin Umar. Lihat juga hadits no. 3476 dan 3477. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2737 dengan 
isnad ini. 


2949 


Musnad Imam Ahmad — IIS | 


pe PE ds) Jelajah 2Ju rae. 
aka JP IPS pa PA ja 3 ana Ke 
PE ai eh IA ui 
Hai Ji Pa 05 
eh ba yi apk Dp ep HA Jap Ka BA 
M3 GIA YME 1 37 Aje NP SN 


2950. (Abdullah bin Ahmadj berkata, Di dalam kitab ayahku 
(dicantumkan): Dari Abdush-shamad, dari ayahnya, dari Al Husain, 
yakni Ibnu Dzakwan. dari Habib, dari Sa'ib Ibnu Jubair. dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Nabi SAW melarang berjalan dengan mengenakan sebelah khuff 


atau sebelah sandal.?” 


HS 


2930 Sanadnya shahih walaupun ada penilaian cacat berikut. Habib adalah Ibnu Abi 
Tsabit. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid secara panjang 
lebar (5: 139), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, serta 
Abdullah bin Ahmad dan Jadah dari kitab ayahnya, dan ia mengatakan, 
“Ayahku mencoretnya dan tidak menceritakannya kepada kami.” Para perawi 
Ahmad adalah para perawi shahih. Demikian juga para perawi Ath-Thabrani. 
Hanya saja Abdullah menukil dari ayahnya, bahwa ayahnya mencoret hadits ini 
karena Al Husain bin Dzakwan. Aku katakan, bahwa ia termasuk para perawi 
Shahih." Al Husain bin Dzakwan adalah seorang yang tsigah sebagaimana yang 
telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 1247. 

Peringatan: Di dalam Majma' Az-Zawaid dicantumkan “AI Hasan bin 
Dzakwan”, namun pada kedua naskah asli disebutkan “Al Husain” dengan 
sangat jelas. Namun demikian, Al Hasan bin Dzakwan juga tsigah sebagaimana 
yang telah kami kemukakan pada keterangan hadits no. 1246. Makna hadits ini 
Shahih dan valid dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dan juga Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) sebagaimana yang 
diriwayatkan oleh Muslim seperti itu dari hadits Jabir. Lihat Syarh At-Tirmidzi 
(3: 67). Kami tidak tahu mengapa Imam Ahmad tidak mencoret hadits ini, dan 
kami menduga seperti yang diduga oleh anaknya, Abdullah. Karena seorang 
perawi yang tsigah meriwayatkan dari seorang perawi yang dha'if tidak 
menyebabkan cela padanya. Berapa banyak orang-orang isigah besar yang 


(21 -— Musnad Imam Ahmad 


Dalam hadits ini terdapat banyak perkataan selain ini, namun ia 


tidak menceritakannya kepada kami, ia mencoretnya di dalam kitabnya, 
maka aku menduga bahwa ia meninggalkan haditsnya karena ia 
meriwayatkan dari Amr bin Khalid yang menceritakan dari Zaid bin Ali. 
Sedangkan Amr bin Khalid tidak sepadan sedikitpun periwayatannya. 


anacccocoYAON 


2951. 


2... 


Ge Se jp S5 La Alan Ui aah Kp Gin .Y A01 


Ah CT pH dah Ie MI LAS 


MEN Gp SAN 33 Blah 


2331 


meriwayatkan dari orang-orang dha'if. “Fazhanantu" dicantumkan pada naskah 
Ig) dengan “Fazhanantuhu”, lalu kami mencantumkan yang dari naskah (5. 
Di sini, pada naskah (x-) dicantumkan hadits sebagai berikut: “Abdush-shamad 
menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Oatadah, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW melarang berjalan 
dengan mengenakan sebelah khuff dan sebelah sandal.” Kemudian selanjutnya 
ucapan Abdullah: “Di dalam hadits ini terdapat banyak perkataan” dst. seperti 
redaksi yang dicantumkan setelah hadits yang lalu. Hadits ini diyakini 
merupakan kesalahan dari para penyalin, karena tidak tercantum di dalam 
naskah (2), dan perkataan Abdullah bin Ahmad yang lalu tidak ada artinya bagi 
hadits ini. Sebab, bila isnad ini memang benar, tentunya Al Husain bin 
Pzakwan tidak dianggap sebagai titik penyebab cacatnya, dan tidak pula Amr 
bin Khalid. Dan bila demikian, tentu penulis Majma' Az-Zawaid pun 
menyebutkan, bahwa haditsnya mempunyai isnad lain yang diriwayatkan 
Ahmad, bahkan penilaian cacat pun menjadi gugur semuanya. /snad ini tidak 
tain hanyalah pengulangan isnad hadits berikutnya (nomor 2952) dengan 
mencantumkan matan hadits yang sebelumnya (nomor 2950). Kami telah 
mencantumkan nomor untuk isnad itu sehingga setelahnya tidak dapat 
merubahnya, dan menurut kami, bahwa tindakan yang amanah adalah 
menetapak apa yang terdapat pada naskah yang dipegang oleh manusia. Karena 
itu, kami membiarkan no. ini, lalu kami beri titik-titik, sebagaimana yang anda 
lihat. 


Musnad Imam Ahmad — 551 


2952. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW melarang —memakan— mujatsamah', susu 
jallalah (binatang pemakan kotoran) dan —minum— dari —mulut— 


tempat penyimpanan air.” 


BEA PSI A3 6 Era A5 Sarah NG His x00r 


TN ee $ 
PIATU hi 4 


iB Gi ol Sr Pa Ia Oa Ia da Ai 


2953. Head menceritakan kepada kami, Abdur-rahman, 
yakni Ibnu Abdullah Ibnu Dinar, menceritakan kepada kami, Abu Hazim 
menceritakan kepada kami, dari Ja'far, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan 
menyuruhku agar mengeraskan talbiyah” 5 


“Yaitu binatang diberdirikan (diikat atau dikurung) kemudian dipanah untuk 
dibunuh. 

2882 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2671. 

2988 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar adalah seorang yang 
Isigah, namun sebagian ahli hadits menilainya dha'if. Ibnu Ma'in mengatakan, 
“Menurutku haditsnya mengandung kelemahan, dan Yahya Al Oaththan telah 
menceritakan darinya.” Al Hafizh mengatakan di dalam mugaddimah 4! Fath, 
“Cukuplah riwayat Yahya darinya.” Ibnu At Madini mengatakan, “Dia 
shadug.” Al Bukhari telah mengeluarkan riwayatnya di dalam 4sh-Shahih pada 
beberapa tempat, lalu Ad-Daraguthni mengatakan, “AI Bukhari telah 
menyelisihi orang-orang mengenainya, namun ia bukanlah orang yang 
riwayatnya ditinggalkan.” At Bukhari dan An-Nasa'i tidak mencantumkannya 
di dalam Adh-Dhu'afa'. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid 
(3: 224), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam 
sanadnya terdapat Ja'far bin Ayyasy, ia termasuk tabi'in Madinah. Abu Hazim 
Salamah bin Dinar meriwayatkan darinya, dan Ahmad tidak menyebutkan cacat 
padanya. Para perawi lainnya adalah para perawi shahih.” Al Hafizh telah 
menyinggung Ja'far secara kacau di dalam At-Ta 'jil, yang mana ia mengatakan, 
“Ja'far bin Ayyast atau Ibnu Ayyasy” kemudian ia juga mengatakan, 
“Kemungkinannya adalah Ja'far bin Iyadh.” Keraguan ini tidak ada 
hubungannya, karena yang dimaksud adalah Ja'far bin Tamam bin Al Abbas 
bin Abdul Muththalib. Al Bukhari menyebutkan biografinya di dalam A/ Kabir 
(1/2/187) dan menyebutkan hadits ini pada biografinya. Ja'far bin Tamam 
seorang tabi'in, adalah seorang yang tsigah sebagaimana yang telah 


— Musnad Imam Ahmad 


2. 


an ip Sak FA TA AN Ch Gis .vaot 
Bea Aa Ka We ae 
BAU pe deep Saba ai 
? ea 24 2... PO Mn ina wara Nat Ga a 
SA AN UB ena pp JP 5 ala dl LA 


.... PA Han 


Tn dip Aek PI Lah pp GK 
Kadin gp LA an dan 


2954. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Khushaif mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair dan 
dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, 
“Sebenarnya Nabi SAW melarang (mengenakan) pakaian yang murni 
terbuat dari sutera, adapun pakaian yang ornamennya dari sutera 
bukanlah sutera murni, sehingga menurut kami itu tidak apa-apa. Dan, 


sebenarnya Nabi SAW telah melarang minum dari bejana perak.” 


ke 


L YG Uas Lala IS Cas Ch) Ci5 .yaoo 
de Pa Ad Op yA GPIB pi set 
up SB tt Gt da Apa ja S8 alah 


33 bs Y yaa Y, OS y ba 2 Je Ya 


Tape HD 
2955. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


kami katakan pada keterangan hadits no. 1835, al-hamdu lillah, Abu Hazim 
Madani. Di antara yang menguatkan bahwa itu adalah dia, bahwa Al Bukhari 
tidak menyebutkan Ja'far bin Abbas atau Ibnu Ayyasy, sementara Al Bukhari 
lebih tayak untuk tidak meninggalkannya. Seandainya itu adalah dia, tentu 
isnad-nya shahih. 

Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 76) 
dan disandarkan juga kepada Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, penulisnya 
mengatakan, “Para perawi keduanya (Ahmad dan Ath-Thabrani) adalah para 
perawi shahih.” Bagian pertama hadits ini mengenai sutera telah dikemukakan 
secara panjang lebar pada hadits no. 2859. 


zosa 


 Musnad Imam Ahmad — (55) 


kepada kami, ia mengatakan: Aku mendengar Hushain mengatakan: 
Ketika aku di tempat Sa'id bin Jubair, ia mengatakan dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Akan masuk surga dari umatku 
sebanyak tujuh puluh ribu orang tanpa hisab.” Lalu aku katakan, 
“Siapakah mereka?” Beliau menjawab, “Mereka itu adalah orang-orang 
yang tidak pernah minta dirugyah, tidak pernah ber-tathayyur', tidak 
pernah ber-'iyafah", dan kepada Tuhan merekalah mereka 
bertawakkal.””5 


Wlto Si Su3 erat Ju BA GI Ei5 23) Gb Yao 
2 3B sk 


de Kep LI AS Be Ur Sp 
Hai Alta ja Jai GAN Tk SiaN mb AN Dj ih 


2956. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa Shalih 
maula At-Tau'amah mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Ibnu 
Abbas menceritakan dari Nabi SAW, “Sesungguhnya rahim adalah 
cuplikan yang berpegangan pada pegangan Dzat yang Maha Pengasih. 
ia menyambung orang yang menyambungnya, dan memutuskan orang 
yang memutuskannya” "5 


Tathayyur: Berfirasat buruk, merasa bernasib sial, atau meramal nasib buruk 

karena melihat burung, binatang lain, atau apa saja. 

“Iyafah: Meramal alamat baik atau nasib dengan menerbangkan burung, apabila 

terbang ke arah kanan berarti ada alamat baik. Sedang bedanya dengan 

thiyarah, bahwa thiyarah meramal nasib buruk, atau merasa bernasib sial 
dengan melihat burung, hewan lainnya atau apa saja. 

2858 Sanadnya shahih. Hushain adalah Ibnu Abdur-rahman. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 2448 dan 2449. Ya'taafiun dari “iyaafah (dengan 
kasrah pada huruf 'ain), yaitu merasa sial karena melihat burung dan optimis 
dengan nama, suara dan lewatnya. Ini merupakan adat bangsa Arab dan banyak 
terdapat dalam sya'ir-sya'ir mereka. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Al 
Atsir. 

256 Sanadnya shahih. Ziyad adalah Ibnu Sa'd bin Abdurrahman Al Khurasani, 

tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada penjelasan hadits no. 1896. 

Shalhi maulah At-Tau'mah telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2604 

bahwa ia berubah setelah tua. Disebutkan di dalam A4t-Tahdzib dari Ibnu Adi, 


ad | — Musnad Imam Ahmad 


YEAR GbA ak 93 Cat AB AN Gis .xaov 


vat. 


KAS Wo alah Ale LD GEN 1G ae OA op Ke 
BB NG Abad 2 IL SI 


2957. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Daud, yakni Al 
Athar, menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Nabi SAW pernah melaksanakan empat umrah: 
Umrah Hudaibiyah, Umrah Gadha', yang ketiga dari Ji'irranah, dan yang 
keempat (yang dilaksakan) bersama hajinya.””7 


Lg 1 18. Ui 3. 0.4 As 
Saat 33 OK5 Wib YG YG BI yh Ci ya0n 


2. 


1. ba 4 , 2 ki Tenan 2 0 - 0. . - 
KIE eko Jah JUS yA op gp je OI Kata ia 


SE AB 


bahwa Ziyad bin Sa'd termasuk yang mendengar darinya dahulu (yakni senior). 
Hadits ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid (8: 150), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani seperti 
itu. di dalam sanadnya terdapat Shalih maula At-Tau'amah, hafalannya kacau, 
sedangkan para perawi lainnya adalah pera perawi shahih” Kami telah 
menjelaskan kesalahan pada penilaian cacat ini. Sywjnah (dengan dhammah 
pada huruf syiin atau kasrah), penafsirannya telah dikemukakan pada 
keterangan hadits no. 1651. Bihujzati ar-rahmaan, Ibnu Al Atsir (1: 203) 
mengatakan, “Yakni bepegang teguh dengan-Nya dan kembali kepada-Nya 
dengan memohon. Hal ini ditunjukkan oleh sabda beliau di dalam hadits: “Ini 
adalah kedudukan yang memohon perlindungan kepada-Mu dari memutuskan.” 
Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya adalah, sebutan rahim berasal 
dari nama ar-rahmaan, jadi seolah-oleh bergantung dengan nama tersebut dan 
bergantung pada tengahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits lain, 
“Rahim adalah petikan dari ar-rahmaan (Dzat yang Maha Pengasih). Asal 
makna al hujzah adalah tempat mengikatkan kain, kemudian kain disebutkan 
juga hujzah bila bersebelahan. /jtajaza ar-rajulu bi al izaar (seseorang berijrijaz 
dengan kain) apabila ia mengikatkannya pada tengahnya. Jadi ini merupakan 
bentuk kiasan untuk berpegang teguh, kembali dan berpedoman pada sesuatu 
dan berpegangan dengannya. Lihat hadits no. 1680, 1681, 1686 dan 1687. 
?88! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2211. 


Musnad Imam Ahmad — 


2958. Abu An-Nadhr dan Husain menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, 
Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak akan 
memandang kepada musbil (orang yang menjulurkan ujung pakaiannya 
hingga menyentuh tanah) 23 


Oi Abe 3p Uap C5 mi Yi (aa Ui .xA0A 


de SU ANA ai At Bls wae IE adi 3 
GA Ip A5 ab SA IG Jp IS 


5 SA. & 20. 
BY Ba TANYA SU BA ang 33 

2959. Hasyim bin A! Gasim menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Saib, dari Abu Yahya Al 
A'raj, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ada dua orang yang berperkara, lalu 
dimintakan sumpah atas salah seorang mereka, lalu ia pun bersumpah 
atas nama Allah yang tiada tuhan selain Dia, bahwa orang itu (seterunya) 
tidak mempunyai hak atasnya. Lalu Jibril turun kemudian mengatakan 
(kepada Nabi SAW), “Perintahkan ia agar menyerahkan haknya 
(seterunya itu). Karena sesunguhnya kebenaran ada padanya, sedangkan 
ia (yakni orang yang bersumpah) telah berbohong. Tebusan sumpahnya 
adalah pengetahuannya tentang Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang 
hag selain Dia, atau syahadatnya bahwa tidak ada sesembahan yang hag 
selain Dia.”?89 


288 Sanadnya shahih. Syaiban adalah Ibnu Abdur-rahman An-Nahwi. Asy'ats 
adalah Ibnu Abi Asy-Sya'tsa” Sulaim Al Muharibi, ia seorang yang tsigah para 
guru orang-orang Kufah. Para penyusun kitab hadits yang enam telah 
mengeluarkan riwayatnya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (2: 
299) dari jalur Syu'bah dari Asy'ats. Al Musbil adalah yang memanjangkan 
pakaiannya dan mengulurkannya hingga tanah ketika berjalan, dan itu 
dilakukan dengan rasa sombong dan bangga. Demikian yang dikatakan oleh 
Ibnu Al Atsir. 

2889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2695. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hp A5 ade Cat 1S CAS Inah A2 EA YAN. 


Tomi 


Kn da Ohh SE Io Syah SAB Pp US 
LI AJE Kby add abs d OaA 2JE TS obb 
senat PA Aa an AN Ana CNG GE 
Tab Cap Ih Tea) ON jan Hi EA KN Tadi oli Jai 


AA ea AA 
5 sagt ya th pal 4 (AR ag 

2960. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Daud 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ilba' bin Ahmar menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
membuat empat garis lalu berkata, “Tahukah kalian, mengapa aku 
membuat garis-garis ini”” Mereka menjawab, “Tidak.” Beliau pun 
bersabda, “Wanita penghuni surga yang paling utama ada empat: 
Maryam putrinya Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti 
Muhammad, dan Asiah binti Muzahim istrinya Fir'aun?” 


2 Sen en ban 


an 33 SBB ig GA Hj one EA yan 
PEP An pan Ke Jana Se 
pi dd Lali ala Gp ah pa Je 
FIB KN Ki Pe AB yi 
Sae SA yA ai SA je ge la 
Sia DAA Aa HER Jan OS Rb Yu ta 
N AJE SY asu) P3 SAI Pu ng JA SE 
2961. Utsman bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Ibnu Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Khalid, dari 


260 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2903. 


Musnad Imam Ahmad — (2) 


Isma'il bin Abdur-rahman, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW keluar kepada mereka, saat itu mereka sedang duduk di 
suatu majlis, lalu beliau bersabda, “Maukah aku ceritakan kepada kalian 
tentang manusia yang paling baik tempatnya?” Merka menjawab, “Tentu 
wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Seorang laki-laki yang memegang 
(kendali pada) kepala kuda fi sabilillah sampai ia mati atau terbunuh. 
Maukah kalian aku beritahu yang berikutnya?” Kami menjawab, “Ya.” 
Beliau bersabda, “Seseorang yang menyendiri di tempat terkucil dengan 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan menjauhi keburukan- 
keburukan manusia. Maukah kalian aku beritahukan tentang manusia 
yang paling buruk tempatnya?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau 
bersabda, “Yaitu orang yang diminta dengan nama Allah tapi tidak mau 
memberi”?! 


J6 AL Pagi SA JB Ai Hu Kis yan 


0 Naa La 


GA ai DAA YA yA pp PR aah 


Ia Et bat, EL ah aa Jo IL Ae 
ep $ ker Ta te. 5 Panar-ag 2 . 
Ian TM Ia Th 236 aa Tan B3 aa La GA 


: CeteuE 2 PRA ST) PA Ga SR 
BI Inah MU Je IPB Ul OS 3 talang le Sl ko 
P £, 5 
pe le Jo 
2962. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Ja'far bin Iyas mengabarkan kepadaku, ia 
berkata, Aku mendengar Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ummu Hufaid bibinya Ibnu Abbas menghadiahkan lemak, (daging) 
dhabb Isejenis biawak yang hidup di gurunJ dan keju kepada Rasulullah 
SAW, lalu beliau memakan lemak dan keju, dan meninggalkan (daging) 
dhabb karena merasa jijik. Lalu (daging itu) ada yang memakan dari atas 
tempat hidangan Rasulullah SAW. Seandainya itu haram, tentu tidak 
akan di makan dari atas tempat hidangan Rasulullah SA W.”?9? 


6! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2930. 
2962 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2299. Lihat 


(550) — Musnad Imam Ahmad 


Dt 58 Ipa NG TE AE AS ES YAA 


dat Je DAS AP Ae 


Pi Pn 


Kdi 


Si Ss SD ni K3 K5 tin Ika 138 Sih ICA ISA 
Ab ebi 


2963. Utsaman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin 
Mighwal mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW membuat sebuah 
cincin lalu mengenakannya, kemudian beliau bersabda, “Aku disibukkan 
oleh hal ini dari kalian sejak hari ini, hingga aku selalu memperhatikan 
padanya dan  kalianpun selalu melihatnya” Lalu beliau 
membuangnya. 


| SPP NE Cik PA Yi Tegas NAMA 
PP Ata Mat aa TER Er ANN Obat Tan DA « & 2 
SARA IE En Te Ko AA pd 
TO LA Ab nia Ne Tik 2 Pa ng -$ Pa nug 
PSA on MN WA PA pala CA 
Berko ata eta Tan, 
2964. Mahbub bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Khalid 
menceritakan kepada kami, dari Barakah Abu Al Walid, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Nabi SAW bersabda, “Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. 
Telah diharamkan lemak atas mereka namun mereka justru menjualnya 


dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah apabila telah 
mengharamkan memakan sesuatu atas suatu kaum, maka telah 


hadits no. 2569. 

Sanadnya shahih. Malik bin Mighwal (dengan kasrah pada huruf miim, sukun 
pada huruf ghain dan fathah pada huruf wawu) Ibnu Ashim Al Bajali Al Kufi 
adalah seorang yang tsigah lagi haditsnya valid, sebagaimana yang dikatakan 
oleh Ahmad, dan orang shalih yang tampak keutamaannya, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al Ijli. Para penyusun kitab hadits yang enam mengeluarkan 
riwayatnya. Al Buhkhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir 
(4/1/314). Sulaiman Asy-Syaibani adalah Ybnu Ishag Asy-Syaibani Sulaiman 
bin Abu Sulaiman. 


Musnad Imam Ahmad — 


mengharamkan pula atas mereka hasil penjualannya” P9 


D2. 20. AN MAA 


NB 3 JP Es ES tara OLS ay LAH .YALO 

Ta TA Jo Ar NBA Pe 
Bebi BAP ANN Ea ada 
AP ja si GB Ju gl d DA Ne as 


A - - Purna 0. N 0... . v. 
A1 eko (3) BUS ISIS AN La BU AS ie Jan Uli 
san KA AG IU Contah apl dia 
2965. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakaria 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami. 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah 
menetapkan hukuman tertentu pada (pelanggaran) khamer. Ibnu Abbas 
berkata, “Seorang laki-laki minum (khamer) lalu mabuk, kemudian 
didapati ia sempoyongan, lalu dibawa kepada Nabi SAW. Namun ketika 
telah sejajar dengan rumah Abbas ia belok lalu masuk ke tempat Abbas, 
lalu diam-diam ia minta suaka kepadanya. Kemudian hal itu mereka 
sampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun tertawa, lalu berkata, 
“Dia telah melakukannya! , namun beliau tidak memerintahkan apa pun 
kepada mereka,”?65 


28 Sanadnya shahih. Mahbub bin Al Hasan adalah Muhammad bin Al Hasan bin 
Hilat Al Bashari, namanya “Muhammad”, julukannya “Mahbub", ia lebih 
dikenal dengan julukannya, ia adalah seorang yang isigah. Ibnu Hibban 
mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat, dan Al Bukhari mengeluarkan 
riwayatnya. Khalid adalah Al Hadzdza'. Hadits ini merupakan pengulangan 
hadits no. 2678. 

2865 Sanadnya shahih. Zakaria adalah Ibnu Ishag. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Abu Daud (4: 276-277) dari jalur Ibnu Jurair, dari Muhammad bin Ali bin 
rukanah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, lalu Abu Daud mengatakan, “Ini 
termasuk yang diriwayatkan hanya oleh orang-orang Madinah.” Tampaknya ia 
mengatakan itu karena Ikrimah maula Ibnu Abbas dianggap orang Madinah. 
Namun ia keliru mengatakan ini, karena isnad ini dalam riwayat Ahmad 
termasuk isnad orang-orang Makkah. Zakaria dan Amr adalah orang Makkah, 
sehingga bukan hanya orang-orang Madinah. Lihat hadits no. 624, 1024, 1084, 
1184 dan 1229. “Lam yagit” (dengan fathah pada huruf yaa" dan kasrah pada 


(Ea | —— Musnad Imam Ahmad 


AK ip All 2 Ijah EA BI Si Cia ALA 


Nagan abad er JB pa Oi 


Ia BE IgG am Aan Ii Ska pg P5 JD 
38, 7 Jali 3 
Sg gu, 


2966. Yahya bin Adam menceritakan kan kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Dikatakan kepada Nabi, bahwa kiblat telah dipindahkan, lalu 
bagaimana dengan mereka yang telah meninggal dunia yang dulunya 
shalat ke —arah— Baitul Magdis? Maka Allah Yang Maha Suci lagi 
Maha Tinggi menurunkan —ayat—: “dan Allah tidak akan menyia- 
nyiakan imanmu." Os. Al Bagarah (2): 143).206 


A0 ane 


ap AE KA UBI Si UAS AV 

: Ju PEP gn dp Udang 
IE ah £3 1 Loro HA japa Pep laa So 
ah Jaa 206 aa 


ane 


K5 ee Wana ala TE Po TAB JG Ga 


Sa 32 BG 25 

2967. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Ayyasy, dari Idris Ibnu Munabbih, dari ayahnya, Wahb bin Munabbih, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW meminta kepada Jibril agar 


huruf gaaf), yakni tidak menetapkan dan tidak memutuskan hukuman dengan 
jumlah tertentu. Dikatakan “Waggara asy-syai 'u yuwaggituhu" (dengan tasydid 
pada huruf gaaf) bentuk ruba'i, sama dengan “Waggatahu yagituhu" bentuk 
tsulatsi. 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2776. “Fa maa 
lil ladziina maatuu”, pada naskah Ir) dicantumkan “Fa ammal ladziina 
maatuu”, ini salah, tidak ada maknanya, pembetulan dari naskah (4. 


Musnad Imam Ahmad — Ea | 


dapat melihat wujud aslinya, maka Jibril berkata, “Memohonlah kepada 
Rabbmu.? Maka beliau pun memohon kepada Rabbnya. Lalu muncullah 
warna hitam dari arah timur, kemudian naik dan menyebar. Ketika Nabi 
SAW melihatnya beliau pingsan, lalu Jibril menghampirinya, lalu 


membangkitkannya dan mengusapkan ludahnya pada bagian dalam 
22967 


I Alam GAS ALA X2 Cib YANA 
ANA AG SA KO EA SE eh ta 
h Dai YA Ie set Aa, eU os ye 


: 


286? Sanadnya shahih. Idris bin Munabbis bin Sinan Al Yamani Ash-Shan'ani 
adalah Ibnu binti Wahb bin Munabbih, ia dinilai dha'if oleh Ad-Daraguthni. 
Ibnu Ma'in mengatakan, “Haditsnya tentang nasihat boleh ditulis.” Ibnu 
Hibban mengatakan di dalam 4ts-Tsigat, “Haditsnya yang diriwayat anaknya, 
Abdul Mun'in, darinya, harus diwaspadai.” Konteksnya menunjukkan, bahwa 
haditsnya yang diingkari adalah yang dari riwayat ayahnya. Menurut kami, 
bahwa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban lebih bijaksana, karena itulah Al 
Bukhari mencantumkan biografinya di dalam Al Kabir (1/2/34) dan tidak 
menyebutkan cacat padanya. Wahb bin Munabbih Al Yamani Ash-Shan'ani 
adalah seorang tabi'in tsigah. Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan 
yang lainnya mengeluarkan riwayatnya. Al Bukhari mencantumkan 
biographinya di dalam Al! Kabir (4/2/164), namun ada sebagian orang pada 
masa kita ini yang membicarakannya karena tidak tahu, mereka mengingkari 
bahwa dia telah meriwayatkan hal-hal yang aneh dari kitab-kitab terdahulu. 
Padahal mengenai hal ini tidak ada masalah, karena tidak menyangkut agama, 
kemudian dari itu, apakah kita harus meyakini kebenaran itu, yakni bahwa 
dialah yang telah meriwayatkannya dan menceritakannya? Berapa banyak hal- 
hal yang diada-adakan di dalam kitab-kitab tarikh, padahal penukilan para ahli 
hadits adalah yang valid dan bisa dijadikan hujjah. Ibnul Gayyim mengatakan 
At-Ta'lig “ala Sunan Abi Dawud (komentar terhadap Sunan Abi Dawud) (1: 
326), “Tidak boleh membenturkan hadits-hadits shahih yang telah diketahui 
keshahihannya dengan riwayat-riwayat sejarah yang terputus dan banyak 
salah.” Ini merupakan kaidah yang bagus. Ucapan perawi “Dari Idris bin 
Munabbih, dari ayahnya, Wahb bin Munabbih”, tampaknya bahwa Idris ini 
dulunya bersama kakeknya dari pihak ibunya, lalu dinisbatkan kepadanya 
untuk memudahkan, lalu kakek dari pihak ibunya itu disebut ayahnya. Al 
Hafizh mengatakan di dalam 4t-Tahdzib (1: 194-195), “Dalam suatu naskah 
dari Al Musnad (disebutkan): Dari Idris Ibnu binti Munabbih. Dan pada dua 
keterangan dicantumkan: Dari ayahnya. Ini boleh, namun yang dimaksud 
adalah kakeknya dari pihak ibunya.” Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' 
Az-Zawaid (8: 25T), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
Ath-Thabrani, dan para perawinya tsigah.” 


— Musnad Imam Ahmad 


kar iakaga de Io & Os J6 el As SAB 
33B8 Lp IL 


2968. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abu 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Anas: Bahwa 
telah dihadapkan kepada Ali beberapa orang dari Az-Zuth yang 
menyembah berhala, lalu Ali membakar mereka, maka Ibnu Abbas 
berkata, “Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa yang 


mengganti agamanya, maka bunuhlah ia'. 233 


Pa 


SA dal SE gd AR ACA yana 
DEA Pa jo Pj 
AR Gg si lo de 

da Na Aa ea LAS 3 5 Je 
ara AN 3 th ui JI tar, dala Gi P 
al 


2969. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Saif bin 
Sulaiman Al Makki mengabarkan kepadaku, dari Oais bin Sa'd Al 
Makki, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW 
memutuskan dengan sumpah dan saksi.” 


Zaid bin Al Hubab berkata, “Aku tanyakan kepada Malik bin Anas 
tentang sumpah dan saksi, apakah boleh pada —kasus— talak dan 
memerdekakan —budak—?, ia menjawab, “Tidak. Ini hanya pada 
—kasus— membeli, menjual dan serupanya'.” 


298 Ganadnya shahih. Makna hadits ini telah dikemukakan beberapa kali dari 

riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas pada hadits no. 1871, 3901, 2551 dan 2552. 
Az-Zuthth (dengan dhammah pada huruf zaay dan tasydiid pada huruf ihaa), 

adalah suatu komunitas dari India. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2888 dengan 

isnad ini, namun di sini ada tambahan pertanyaan Zaid bin Al Hubab kepada 

Malik bin Anas. 


Musnad Imam Ahmad — 


PE AT ai He Ip je AE AS AN. 
Aa dipan Io Da taruna akus 
SPI 3 B5 Kia JB 


2970. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepadaku, dari Saif bin 
Sulaiman, dari Oais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, 
Bahwa Nabi SAW memutuskan dengan sumpah yang disertai saksi.” 


Pa 02 so25- 3 ia 


BP EA PP 3 AN ale YAA GA Gis AYAYI 
AA Aa aa AA gp Lha ip Ia 
II pe BF Aa aa Y da 


2971. Az-Zubairi Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair 
menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari 
Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Setiap muslim berkewajiban —melaksanakan— satu —kali— haji. 
Seandainya aku katakan setiap tahun, maka —wajib— demikian.” 


tak xe 


P Bapa Es V3 Ai 3, SAI ES .YAVY 

da in Jo JB AE gl gp Ke 13 Ikan 

Ye Sd aon ala OP Aa 
Nana. 


2990 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, 
namun bagian di akhir terdapat kalimat Umar bin Dinar yang sejalan dengan 
pandangan Malik pada hadits sebelumnya. 

297! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2741, dan 
merupakan pengulangan hadits no. 2663 dengan isnadnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ap man 


2972. Az-Zubairi dan Aswad menceritakan kepada kami, keduanya 
berka ta, Syarik menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berniaga dari kafilah yang 
datang, lalu beliau memperoleh keuntungan beberapa ugiyah, kemudian 
beliau membagi-bagikannya kepada janda-janda Abdul Muththalib, lalu 
beliau berkata, “Aku tidak menjual suatu perniagaan yang aku tiduk 
mendapatkan harganya Ikeuntungannyay'.”7 


PN SONG KP Na 
2 Cm Sy lil 4 NAVY 
2973. Waki' juga menceritakannya kepada kami, lalu men-sanad- 
kannya.273 


Up Janin Es YG ae 3 IA GD Gi yank 
Jgn Aa INN Dp yA Ako It 


An Se IN Aa 3 alih de Jo 
ago Sena, Saka JI AIA € Ia ahh db 


Ka JW) AN Gen Ia al dipan So EA 
Jd 


2974. Az-Zubairi dan Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang wanita masuk Islam pada 
masa Rasulullah SAW, lalu menikah, lalu suami pertamanya datang 
kepada Nabi SAW kemudian berkata, “Wahai Rasulullah. Sesungguhnya 
—kini— aku telah memeluk Islam dan ia —mantan istriku— juga telah 
mengetahui keislamanku.' Maka Nabi SAW melepaskannya dari 
suaminya —yang kedua— lalu mengembalikannya kepada suami 


21? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2093. 
23 Sanadnya shahih, yakni bahwa Waki'” menceritakan hadits ini dari Syarik, dan 
telah dikemukakan dari Waki' pada no. 2093. 


Musnad Imam Ahmad — Ea | 


pertamanya.” 24 


02 202523 -. 


Ia Jaja HE Wae YAA Pos. YAvo 


PAN PN AA Peg a P aji Jaa 


Ie ade Si Po HO ago gp Uma 2 aya 
INA Pa Y Cah jua 3 8 ja Ha aga 


2975. Abu Ahmad Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada 
kami, Abu Israil menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Amr, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, atau dari Al Fadhl bin Abbas, atau 
salah satunya dari yang lainnya (yakni kebalikannya), ia berkata: Nabi 
SAW bersabda, "Barangsiapa yang hendak melaksanakan haji maka 
bersegeralah. Karena sesungguhnya orang bisa tersesat, bisa sakit dan 
ada keperluan lain.” 37 


Pia 


ye KM an up ag jd Cin IP Es yaa 


Pan mita: Na AN aa anna Aan z a.n . - 
Hala SA aka Al Jari) JO J0 yA gl oh pa yi dat 
Kab aka 2 Das Up Tung G Y Pa aa ya 
Peta maen 

JB ja agan ai le ah gb 3 UD ip ka 
2976. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Abdul A'la, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah 
menceritakan dariku kecuali yang kalian ketahui. Karena sesungguhnya 


214 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2059. 
Lihat hadits no. 1876. 

295 Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Abu Israil Al Mula'i. Kami telah 
menjelaskan tentang dha'i-fnya pada keterangan hadits no. 974. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2869, dan kami telah memaparkannya di 
sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia bersiap- 
siap menempati tempat duduknya di neraka. Dan, barangsiapa yang 
berdusta mengenai Al Our'an tanpa berdasarkan ilmu, hendaklah ia 
bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka” 6 


Inka ye be tp bia Ad Es JP jl Eis .yavy 


PA NAN PK Sa An Oa aa BS LA LN & 
SE ia Be Ke Jan Ta BJB et ON YP Pr 
Bg di Jo PN AE dh Ap IU sabah 


DN BAL AA Sena Ag YM IP J3 aa 
Kala ma Oa DAN A5 jo Je aa 

2977. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah mengusap pada khuff, maka 
tanyakanlah kepada mereka yang menyatakan bahwa Nabi SAW 
mengusap —khuff—, —apakah— sebelum turunnya Al Maaidah atau 
setelah turunnya Al Maaidah? Demi Allah, beliau tidak pernah mengusap 
setelah turunnya Al Maaidah. Dan sungguh, aku mengusap pada 


punggung pengembara di tanah lapang lebih aku sukai daripada 
mengusap keduanya —yakni khuff—,”27 


276 Sanadnya dha'aif karena dha'ifnya Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2429 dan 2675. 

Sanadnya shahih. Abu Al Walid adalah Ath-Thyalisi Hisyam bin Abdul Malik. 
Akan dikemukakan juga hadits yang maknanya seperti ini pada no. 3462. 
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Baihagi (1: 273) dari jalur Fithr bin 
Khalifah, ia mengatakan: “Aku katakan kepada Atha', “Wahai Abu 
Muhammad, Ikrimah telah mengatakan: Ibnu Abbas berkata, “Al Kitab telah 
mendahului tentang mengusap khuff.” ia menjawab, “Ikrimah bohong! 
Sebenarnya Ibnu Abbas mengatakan, “Usapkah khuff, walaupun engkau keluar 
dari tempat buang air.” Namun Ikrimah tidak meriwayatkan ini sendirian dari 
Ibnu Abbas sebagaiamana yang anda lihat. Yang tampak, bahwa ia 
mengingkari mengusap —khuff— kemudian rujuk. Al Baihagi mengatakan, 
“Kemungkinannya bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ikrimah, kemudian ketika sampai padanya kepastian dari Nabi 
SAW bahwa beliau mengusap —khuff— setelah turunnya Al Maaidah ia 
mengatkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Atha'.” Inilah yang benar, 


291 


Musnad Imam Ahmad — 


Po gi PE ab ia Cas .YAYA 
ai Be pu AD BA Ae Je :J6 
Na tg Ne nun 


2978. Waki” menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin 
Ward, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, “Ibnu Abbas berkata kepada 
Urwah bin Az-Zubair, "Wahai Urwah, tanyakan pada ibumu. Bukankah 
ayahmu datang bersama Rasulullah SAW lalu bertahallul'.”?”8 


PA da ap Ha 2 IA P3 PG YAA 


sg. 


Doha ita cela P3 Petis ob HS JG PE 
BB IE AP AT AS RI 3 


Da Kn 3G AN Sd Ng: TEA bakat 
HI Laga Ga aa Ay oa an dah de 
2 Un Kendil JUS 3S :JG Bass us 
dis KI de & Apa 5 JB 3 03 ya 23 :J6 na ng 
tg ya jai ea 2 


Da ah pa IS 6 


KAA 2... 


Papa cdi S neng 2dB as 


2979. Waki' menceritakan kepada kami, dari Isra'il, dari Simak, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu para syetan 
mempunyai tempat-tempat duduk di langit, mereka bisa mendengarkan 
wahyu, dan dulunya bintang-bintang tidak bergerak, dan para syetan pun 


karena mengusap setelah turunnya Al Maaidah adalah valid, tidak diragukan. 
Lihat hadits no. 87, 88, 237, 1452, 1459, 1617, 1668 dan 1669 serta hadits- 
hadits tentang mengusap khuff dan nomor-nomornya yang dicantumkan pada 
daftar isi juz 3 hal. 379. Lihat juga Al Muntaga (294 dan 295) dan Tafsir Ibnu 
Katsir (3: 95). 

29 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2277. 


— Musnad Imam Ahmad 


tidak dilempari. Bila mereka mendengar wahyu, mereka turun ke bumi 
lalu menambahkan sembilan —kebohongan— pada satu kalimat. Ketika 
Nabi SAW diutus, bila syetan menempati tempat duduknya, ia dilempari 
oleh bola api dan tidak berhenti dilempar hingga membakarnya. Lalu 
mereka (para syetan) mengadu kepada iblis, iblis pun berkata, “Ini tidak 
lain karena suatu peristiwa yang terjadi.” Lalu iapun mengirim bala 
tentaranya, ternyata —didapati— Rasulullah SAW tengah shalat di antara 
dua bukit Nakhlah (suatu tempat di dekat Makkah), lalu mereka pun 
kembali kepada iblis dan memberitahunya, iblis pun berkata, “Itulah 


peristiwanya'.”2979 


Lego 0 in. 


Btn IA KS CAS AG 2 at SAS YAA. 


bad aa AE AP Reg oi gp LA kaga ara 
w ysb j3 Lan He Par t Io WM JIA9 sub Pes 
CS ala laka Jo Jpn nh Si Je 
Af ca ja 8 ad GR AA 1 ta au 
PP oh Ie Se MI It, 3g 
IE Ra ab 3 AA Us ga SG oa 26 
ab Kah YG aga BA 
Ya U Abadi s wi 33 AA s dapa amis Kara! 

Hp 


2980. Rib'i bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdur-rahman 
bin Ishag menceritakan kepada kami, Yazid bin Aslam menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Walah, dari Ibnu Abbas: “Bahwa seorang laki- 
laki keluar ketika khamer masih halal, lalu ia (hendak) menghadiahkan 
sewadah khamer kepada Rasulullah SAW, ia membawanya dengan 


2999 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2482. 


Musnad Imam Ahmad -— 


digantungkan pada unta, sampai akhirnya ia menemukan Rasulullah 
SAW sedang duduk, beliau pun bersabda, “Apa ini yang engkau bawa? 
ia menjawab, “Sewadah khemar untuk aku hadiahkan kepadamu.' Beliau 
berkata, “Apakah engkau tahu bahwa Allah Yang Maha Suci lagi Maha 
Tinggi telah mengharamkannya?' ia menjawab. “Tidak.” Beliau berkata 
lagi, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkannya. Maka orang itu pun 
menoleh kepada penutun unta dan ia berbicara berdua, lalu beliau 
bertanya, "Apa yang engkau katakan padanya?”, ia menjawab, “Aku 
menyuruhnya untuk menjualnya.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya yang 
telah diharamkan untuk meminumnya telah diharamkan pula untuk 
menjualnya. Lalu orang itu pun menyuruh agar tutupnya dilepaskan 
sehingga isinya tumpah di tanah. Lalu aku melihat kepadanya (wadah 
tersebut) di Bathha' sudah tidak ada isinya.”280 


PPPA ga detia tag Ha Kab Yam 
PE pp tea Lek DG, ala In L 3 AI 1 IG Ta 
AA aa 9 aa AN Jap SEA JB yh 


CMS 3 AI Hai 2) uda IU US F3 


goo on bangan Lin an Lita Lag gan 4 nee 0 
Kila) Lgi IS EA AS) AL A3 KE Lanag OS 


Na . xai 2 s maja 

Ku Jeddah Ii og lan JD Ogan 

2981. Hasyim menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada si pembekam. 
Seandainya itu haram, tentu beliau tidak akan memberinya. Beliau 
berbekam pada kedua sisi lehernya" dan di antara kedua pundaknya. 


28 Sanadnya shahih. Rib'i bin Ibrahim bin Migsam Al Asadi dikenal dengan Ibnu 
Ilyah, seperti saudaranya, Isma'il. Rib'i adalah seorang perawi yang /sigah, 
termasuk gurunya Ahmad. Ahmad mengatakan pada keterangan hadits no. 
7444, “Dia lebih diunggulkan daripada saudaranya.” Ibnu Ma'in mengatakan, 
“Dia tsigah tagi amanah.” Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam A/ 
Kabir (2/1/299). Abdurrahman bin Ishag adalah Al Garasyi Al Madani, telah 
dikemukakan pada keterangan hadits no. 1655. Hadits ini merupakan ringkasan 
dari hadits no. 2041 dan 2190. A/ 'Azaali adalah jamak dari 'azlaa', yaitu mulut 
wadah air bagian bawah. 

Yakni pada urat sisi lehernya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Beliau dibekam oleh budak Bani Bayadhah yang memungut darinya satu 
setengah mudd darinya. lalu Nabi SAW meminta kepada tuannya agar 
dijadikan satu mudd.””3! 


da... ea una 
gp Abr oP Jo ot ayak up Kab le LAI Gap: YAN 
BALA Buat der: Da en an “DB ua 5 z Pa NN 
ag dang UE ale Jaa) GIF IE ole gl ye ah 
Ak 


2982. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir Ibnu Zaid, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Rasululiah SAW menikah ketika beliau sedang ihram.2982 


- Pena 


Babe Ya Abe YA up Ta Cin PS Ci YAAT 


2983. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Atha', dari Atha', dari Ibnu Abbas, seperti itu.” 


GA gp ana ip SE ap 3 Eib jan El AAL 
f $ Na .. Pa 4 2 4 “ 2. ad Tan 
Cg Dia iakey Ale Ko BI JA JB JB ep 


2. cut 

pb 32 Sat, 

2984. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, "Aku ditolong melalui angin yang berhembus 
dari timur, sementara kaum Ad dihancurkan dengan angin yang 


2981 Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Jabir Al Ju'fi. Hadits ini merupakan 


pengulangan hadits no. 2155 dan merupakan perpanjangan dari hadits no. 2906. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2587 dan 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2592. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


2982 


2083 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


berhembus dari barat "P 


Hal IE bo oi pAS UP Kb SILAM SAS NAA0 


v3... , 


MEP en5 an bara An 03 jan na & 22 203 3 
ana Ot ag let Io AJE APP LINI UB 
Fe Rata iban TN LP To nukaa “3 
Y Ofh eIe DA IE SA AG Aa JB AKN je 

" j g “4 MI tan 2 2. 

Eps ai 


2985. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Dinar, ia berkata, Aku mendengar Thawus 
menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW diperintahkan 
bersujud di atas tujuh —tulang—.” Syu'bah berkata, ia menceritakannya 
kepadaku sekali lagi dengan mengatakan (dalam redaksinya), “Aku 
diperintahkan bersujud dengan tidak merapatkan rambut dan tidak pula 
pakaian pada dahi.” 


saia ka ia 


5 
GP ab ap LIA Up RA EA ala Gl KAMI 


2 SA Ia Ma Sega ta au .. - 

MA ag PAN eko Jpn) AJE Yaa YA op lo 

Pain ENG aa an en 

RA dortewal! Laals ca, vi 

2986. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Shalih, dari Ibnu 

Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat para wanita peziarah 

kubur serta orang-orang yang mendirikan masjid-masjid di atas dan yang 
meletakkan lampu-lampu di atasnya.”?"6 


Ga ES dd pb El (An ES NYANYI 


284 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2013. 
2885 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2778. 
2886 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2603. 


— Musnad Imam Ahmad 


£ 


BA Benny BET Sayan ea ata Na RB Ag ne NA sg 

BS) Bpk SI aka play Ale AI lo AN OS la eka 
E 

nd 

2987. Hasyim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, dari Abu Jamrah, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas 


berkata, “Nabi SAW melaksanakan shalat tiga belas raka'at di malam 
hari.”287 


Danone 


LK Ip Alena 1 JAGA Gi FT 5 SA US NAMA 
Haa Aa Jeep ata ap IG Ab oh P 
FT Se AD 3 (era ah 23 D Tpaven ea Aye 
Suar Pn: VJ GW IgG gl, die 
NA 3 AI wi Op Oka Wp 


2988. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Sejumlah sahabat Nabi SAW melewati seorang laki-laki dari 
Bani Sulaim bersama kambingnya, lalu laki-laki itu mengucapkan salam 
kepada mereka, tapi mereka justru berkata, “Ia tidak mengucapkan salam 
kepada kalian kecuali sebagai perlindungan terhadap kalian.” Maka 
mereka pun menghampirinya lalu membunuhnya dan merampas 
kambing. Kemudian mereka membawakannya kepada Nabi SAW, maka 
Allah Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menurunkan: “dan janganlah 
kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu, 
'Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan 
maksud mencari harta benda kehidupan di dunia,” (0s. An-Nisaa' (4J: 
94) hingga akhir ayat.”288 


2887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2572. Lihat 
hadits no. 2714. 
2888 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2462. 


Musnad Imam Ahmad — 


Anna Blm 2 Jatah Cab GT 3 Si KA NAMA 
Pa pH sala GRES Wae Nan ani” 3 
:JB ai) AAN 3 EP PR Pa gi 
4 N Ion Ia ga nia ore A ap. s9 4 . “ 
ABS ERA Said IL Ale AI Ho sah La 


2989. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, tentang firman-Nya, “Kamu adalah umat yang terbaik yang 
dilahirkan untuk manusia” (Os. Aali “Imraan (3): 110) Ia berkata, “Para 
sahabat Muhammad SAW yang berhijrah bersamanya ke Madinah.”?8? 


0 s0re02 ea 


Tn on taon Kas ea, 2 
alas "2 ESA aa AAN as 3 HL EA NAN 
FI ANE -.3 Lah ut Oa aan ata z0. 
AE K0 Sy Sori PJB AR NP PD 
ea ina Ainan 2 Sa KITA SG PRA Ga Aa 
BI AN Ireng C3 AU J3 HS JS CA A9 alah 
Je Ay as IE SN Edu ET as de LA 
Ka In Be Tanda ig 2 Benua 
Kana Ines WBS IS 633 Se BI PUG 63 AE Il) 463 
aa a Gn ta Te .. Mena SK AG ALAN 
ASN ag 35 NS Up JA Bj gb Ju 
2990. Husain bin Hasan Al Asygar menceritakan kepada kami, 
Abu Kudainah menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Abu Adh- 
Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang Yahudi melewati 
Rasulullah SAW yang tengah duduk, lalu ia berkata, “Wahai Abu Al 
Gasim, bagaimana menurutmu ketika Allah menciptakan langit seperti 
ini? seraya menunjuk dengan telunjuknya, “Bumi seperti ini, air seperti 
ini, gunung-gunung seperti ini, dan semua makhluk seperti ini? sambil 
semuanya ditunjuk dengan jari telunjuknya. Lalu Allah Yang Maha Suci 
lagi Maha Tinggi menurunkan (ayat): “Dan mereka tidak mengagungkan 
Allah dengan pengagungan yang semestinya'" (0s. Az-Zumar (39): 
677722 


2989 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2928. 
2990 Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Husain Al Asygar. Namun esensi hadits ini 


— Musnad Imam Ahmad 


Babe Gas Ae 


oh Aa 


S5 FA BL Bis ran 
Bg da Jo BI LA IP ASP AAN 4 
Pa Oa Md Ky 


Uh BU 2 IE Ga 2 Klg Bale Ja :JU ae Kah 


aiaa da Pura Oa ana Ie) Jai 3 Jas tipe 
at og Kana DAS -J8 dbutat 3 cuy) s 5 ta 
BA AI dB YA, Oya 


2911. Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu 
Kudainah menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Abu Adh-Dhuha, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada suatu hari Rasulullah SAW bangun 
sementara pasukan tidak mempunyai air, lalu seorang laki-laki 
menghampiri beliau kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, pasukan tidak 
mempunyai air. Beliau bertanya, “Apakah engkau mempunyai sesuatu? 
ia menjawab, “Ya.” Beliau bersabda lagi, “Bawakan kepadaku." Lalu ia 
membawakan bejana dengan sedikit air. Kemudian Rasulullah SAW 
memasukkan jari-jarinya ke mulut bejana lalu merenggangkan jari- 
jarinya, maka memancarlah beberapa mata air dari sela-sela jarinya, lalu 
beliau menyuruh Bilal, “Serukan pada orang-orang: Wudhu yang 
diberkahi.” 


PE TJ SN HN TO ke 


Hg kam 1JU & Cas Pa H3 H3 GAS YAAY 
s PA La GAN pp Li 
S1 da 135 ses Bah dna Job dat) Tya 


shahih dari selain riwayatnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no, 
2267 dengan isnad-nya, dan kami telah menjelaskan riwayatnya di sana. 

1991 Sanadnya dha'if seperti yang sebelumnya. Hadits ini merupakan pengulangan 
hadits no. 2268 dengan isnadnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


JS Abadi 3 AL aa Ie ar ea bakat BY 
Mana bagan 1 
DIA La Ab OA 3 W GE Jb di LS ramen 
Si IG ay dea Jon 33 Pa 
Ia LIA da ia Sh php 
IE pg le Io Ip 5 Uaey5 bab yi 
BEA SA UI Pe PK ape Na 
Ia ab HA LEE in alih die AAS 
aah ma 


2992. Wahb bin Jarir menceritakan kepadaku, ayahku 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Yunus 
menceritakan dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ketika menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau 
berkata, “Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah pesan sehingga 
kalian tidak akan tersesat setelah ketiadaanku.' Sementara di dalam 
rumah terdapat sejumlah laki-laki, di antaranya adalah Umar bin al 
Khaththab, lalu Umar berkata, “Sesungguhnya rasa sakit telah 
mempengaruhi (kesadaran Rasulullah SAW), dan kalian memiliki Al 
Our'an, maka cukuplah Kitabullah bagi kita.” Namun ahli bait berselisih 
sehingga bertengkar, di antara mereka ada yang mengatakan, “Rasulullah 
SAW akan menuliskan (pesan) untuk kalian.” Atau ja mengatakan, 
“Mendekatlah kepada beliau sehingga Rasulullah SAW menuliskan pesan 
untuk kalian.” Di antara mereka ada juga yang mengatakan seperti yang 
dikatakan Umar. Karena banyaknya kegaduhan dan ramai, sementara 
Rasulullah SAW dikerumuni, beliau berkata, "Pergilah kalian dariku'” 
Ibnu Abbas berkata, “Sungguh ini musibah segala musibah, tidak ada 
kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk menuliskan pesan bagi mereka 
karena perselisihan dan gaduhnya mereka.”??2 


29? Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam 4r-Tarikh (5: 227-228) dari 


— Musnad Imam Ahmad j 


HK ye ag A tang M5 Hi Ci NA 

Jaa dea Jo Ip 05 JB AE yA op and 
Lo Hn ajalah ii B3 P9 

i OS jon daan 


2993. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu ketika Rasulullah di Makkah, beliau shalat 
menghadap ke (arah) Baitul Magdis, sedangkan Ka'bah ada di depannya. 
Kemudian setelah enam belas bulan hijrah ke Madinah, lalu dialihkan ke 
Ka'bah. 93 


pak ad GS Ab Ju Bis raat 
Y PB PL PP 


HE Nenen II ga Gp Fay Aa 3 JAS 
Kab yan KL Bd AI dye) de 


2994. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Hasan 
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Salamah bin Kuhail, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Umar datang lalu 


mengucapkan, “Assalaamu 'ala Rasulullah. Assalamu 'alaikum. 
Bolehkah Umar masuk?” 29 


Shahih Al Bukhari dari jalur Abdurrazzag, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, 
kemudian Ibnu Katsir mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh Muslim bin Rafi' 
dan Abd bin Humaid, keduanya dari Abdurrazzag serupa itu. Al Bukhari telah 
mengeluarkannya di beberapa tempat di dalam kitab Shahih-nya dari hadits 
Ma'mar dan Yunus dari Az-Zuhri. Lihat hadits no. 1935, 2374, 2676 dan 3111. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2252. 
Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (2: 12), penulisnya 
2 mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani di dalam 4! Kabir dan 

Al Bazzar. Para perawinya adalah para perawi shahih.” Dicantumkan juga di 

dalam Ad-Durr Al Mantsur (1: 142) yang juga disandarkan kepada Ibnu 

Syaibah, Abu Daud di dalam kitab Nasikh-nya, An-Nuhas dan Al Baihagi. 

28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2756. 


Musnad Imam Ahmad — 


i 2993 


s0 0.5 13 


PIP PN AN BA BI II BAK raa0 
Tag nh Ta IE Dn & 2. 
bakal Taka SULAM eko Al Syah JB JG AE ob ad 5 
LA ngga AN PE Gene Oa 
S3 P3 SAR Hi agak ana 
2995. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Wuhaib bin 
Khalid menceritakan kepada kami, dari Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata :Rasulullah SAW bersabda, "Bagikan harta 
(peninggalan) itu kepada para ahli waris yang berhak menerimanya. 


Adapun sisa darinya maka untuk ahli waris laki-laki yang paling 
berhak.” 295 


2... 


ALA poin Ip Fi Cb G1 Up Ji EA YAAA 

Feb dina Kon In Bu JB ga Ap ya 
SA Lapas seh 3 Bomb ai PA tan Gi 
PUS tan ga Kg AI Ap 
An Pa la da Jo hp 


Ja AE 15 ko 
2996. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Mufadhdhal 
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada tahun penaklukan (Makkah) 
Rasulullah SAW berangkat pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa 
hingga mencapai Usfan, kemudian beliau itu minta bejana lalu minum 
pada siang hari agar dilihat oleh orang-orang, kemudian beliau berbuka 
hingga memasuki Makkah. Beliau menaklukkan Makkah pada bulan 
Ramadhan.” Ibnu Abbas berkata, “Jadi Rasulullah SAW berpuasa di 
perjalanan dan berbuka. Maka bagi siapa yang mau silakan berpuasa, dan 
siapa yang mau silakan berbuka.” 


298 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2657 dan 2862. 
2 Sanadnya shahih. Mufadhdhal adalah Ibnu Muhalhil As-Sa'di Al Kufi, ia 


— Musnad Imam Ahmad 


— 


Lan A5 Aa 


in jp Hah H WK SI SA Eib AAN 
na an Iko 58 an aa Ma Sa SB an ae 
LAN AA gala JD Deh UP lo Ag 


2997. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Khushaif, dari Migsam, dari Nabi SAW: 
Tentang seseorang yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, beliau 
bersabda, “Dia harus (bersedekah) setengah dinar.” Dan, Syarik berkata 
dari Ibnu Abbas.” 


Be BU ip Uap Kim BI Fa Eh YAAA 
#3 Maan SE aah PAN ee Mena “Cifes aa 0... 
PA sialan IA Fo Ie IE ae oi up 
Age Obb an Beban Bb an ERP 
OST AE JS LB F3 tim pelan IS JP JW See 
2998. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW tentang haji, 
apakah setiap tahun? Beliau menjawab, “Setiap muslim wajib 


—melaksanakan— satu —kali— haji. Seandainya aku katakan setiap 
tahun, niscaya —wajib— demikian.” 


- Pa 


PAS BSM yh Pi Pi Ek xAAA 


seorang yang fsigah lagi valid, pembela sunnah dan ahli keutamaan, ja 
termasuk mitranya Ats-Tsauri. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 
290) dari jalur Abu Awanah dari Manshur. Al Mundziri mengatakan, 
“Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i.” Lihat hadits no. 
2057, 2350, 2392, 2652, 2884 dan 3089. 

29! Sanadnya dha'if karena mursal, sebab disebutkan “dari Migsam dari Nabi” 
tanpa menyebutkan dari Ibnu Abbas. Namun esensi hadits ini Shahih. Sufyan 
meriwayatkannya sercara  mursal dari Khushaif, lalu Syarik 
menyambungkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad setelah 
hadits ini. Riwayat Syarik yang maushul (yang sanadnya bersambung) telah 
dikemukakan pada no. 2458. 

288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2971. 


Musnad Imam Ahmad —- 


In Yo CAM ge dg KA 
A1 Igo SA US AJB eop dea de bhn 
VAN ang SA IE ya Wah da lh 
Ska dg de Jo IA SN AP 
IS Sah sekh IP ya ad BPN dh 3 
of SA Ka op KE nh bea Jo da 
Bb In RB asn rabu ya 
Giaa Jeda Oa JAYA, 3 di 2 


.A 


SMM 


2999. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al 
Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Ka'b, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ali bin Abu Thalib keluar dari tempat Rasulullah 
SAW ketika beliau sakit, lalu orang-orang berkata, “Wahai Abu Al 
Hasan, bagaimana khabar Rasulullah SAW?” Ali menjawab, 
“Alhamdulillah beliau telah sembuh.” Lalu Al Abbas berkata, “Tidakkah 
engkau lihat? Sungguh aku melihat Rasulullah SAW akan wafat dalam 
sakitnya ini. Dan, sungguh aku mengetahui wajah-wajah Bani Abdul 
Muththalib ketika menjelang kematian. Mari kita menemui Rasulullah 
SAW, lalu kita berbicara dengannya. Jika perkara (kepemimpinan) ini 

diserahkan— kepada —orang— kita, beliau akan menjelaskannya, dan 
bila selain kita, maka kita bicara dengannya sehingga mewasiatkannya 
kepada kita.” Ali menjawab, “Bila ternyata beliau mengatakan selain kita, 
maka orang-orang tidak akan pernah menyerahkannya kepada kita 
selamanya. Demi Allah, aku tidak akan pernah membicarakannya dengan 


Rasulullah SAW mengenai ini'.”99 


2899 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2374. 


-— Musnad Imam Ahmad 


. 


5.—.— 


Ap pbb BUANA En Pa Bb ra 
A "ag p 1 S Pan « ai CG .. . . Aa 
II Ie Iyan RAR AP PUT PS dg 
Men UE san BE naga UR Pen nian bear 
D3 YP jt DI 1555 Je ea Jaa Ju ae “ls 
Mn Yo bug Aa nye tu wis 
3000. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Al 
Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berkata 
kepada Ma'iz ketika ia telah mengatakan, “Aku telah berzina.”, 
“Mungkin engkau hanya merabanya, atau menciumnya, atau menatap 
kepadanya?” Perawi berkata, "Sepertinya beliau khawatir agar ia tidak 
mengetahui apa itu zina.”?000 


Pan tetna 


PA oi AL Jaja ab SE AN 
Wi Uas PR LS jl 


.... y e pe - 
BIAN AA A5 IP LI una Je Kop 
3001. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW setiap tahun sekali mengajukan 
bacaan Al Our'an kepada Jibril, namun pada tahun beliau wafat, beliau 
mengajukannya dua kali, dan bacaan yang terakhir adalah bacaan 
Abdullah.”?001 


AE op ella 18 Ia CAS PT SE ra 


3000 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2617. 
Lihat hadits no. 2876. 
2001 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2494. 


Musnad Imam Ahmad — 


aa en Sau f J6 PE gp FA oi dat Ka 
Ke AN JS La sat ara Kajal Ta SA Y 
al kan da daa Ia pn 3 ea be 1, 
Buble 236 Gabah ja Aa Sah bag Ay apa Males 
3002. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika diturunkan —ayat—: "Dan 
janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfa'at' (Os. Al An'aam (6): 152), orang-orang menghindari harta 
anak-anak yatim, sampai-sampai makanan menjadi rusak dan daging 
membusuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka turunlah 
—ayat—: “dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah 
saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari 
yang mengadakan perbaikan'." (Os. Al Bagarah (2): 220).” Ibnu Abbas 
berkata, “Lalu mereka pun berbaur dengan mereka (para yatim), (yakni 


makanannya dibarengkan).””02 


Pane na 


TR 1 Hae 5 JA En RTS ci Ya 
Ip Hp Use dl de 2 Io MIL Ia IP AE op 
Ka ea YA AR AS 3 dea AU meh UH 


3002 Sanadnya hasan, karena saya tidak menemukan hal yang menunjukkan bahwa 
Israil dulu mendengar dari Atha', bahkan tampaknya ia mendengar darinya 
belakangan, yaitu setelah hafalannya kacau. Hadits ini diriwayatkan juga oleh 
Abu Daud secara panjang lebar (3: 73-74) dari jalur Jarir dari Atha'. Al 
Mundziri mengatakan, “Di dalam isnad-nya terdapat Atha' bin As-Saib, Al 
Bukhari telah mengeluarkan darinya sebuah hadits yang menyertai. Ayyub 
mengatakan mengatakan, 'Ia tsigah. Namun lebih dari satu orang yang 
membicarakannya.” Imam Ahmad mengatakan, “Siapa pun yang mendengar 
darinya dahulu (sebelum hafalannya kacau), maka itu shahih, namun yang baru 
mendengarnya (yakni setelah hafalannya kacau), maka tidak dianggap.” Hal ini 
disepakati oleh Yahya bin Ma'in. Sedangkan Jarir bin Abdul Hamid termasuk 
Orang yang baru mendengar darinya (yakni setelah hafalannya kacau), dan ini 
riwayat Jarir darinya.” Lihat Tafsir Ibni Katsir (1: 504-505). 


— Musnad Imam Ahmad 


3 4 -.. & 
Baen Bie 5, cl Saba Da, AA Ol 

3003. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Dikatakan kepada Nabi SAW ketika selesai perang Badar, 
“Engkau juga harus membawa unta muatannya, jangan ada yang 
ketinggalan sedikit pun” lalu Al Abbas memanggilnya, “Sesungguhnya 
itu tidak layak bagimu. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu 
salah satu dari dua kelompok, dan Dia telah memberikan kepadamu apa 
yang ia janjikan kepadamu'. ea 


HI op Baja Es By PS Bab Tt 
Kp hah de Io gas 1JE AE Oil gp kata 
5 ga . Oya 
“ai u ba $$ 
3004. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu 


Abbas,dia mengatkaan, “Rasulullah SAW telah melarang —memakan— 
setiap binatang buas yang bertaring.” 


PKI 3 P3 AP En Se El re 
BTN GAN DAA PEG LAN PAI YNA TE NAR PA IA m1 BEE 
Si Le Jah G : LAB GAS PNP peda TE Yi SAI 
Gd La jas Jas ya Ia Spa Es, 3 ad 3 de 
2 04 2 Tea sec 9 
ES dat & KAS AT YG asi PP 
3005. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Al 
Ahwash menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari 


Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada hari Nahr, Rasulullah SAW 
melewati kami, saat itu kami diliputi kelamnya malam, lalu beliau 


2003 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2022 dan 2875. 
304 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2747. 


Musnad Imam Ahmad — 


menepuk paha-paha kami dan bersabda, “Wahai anakku, bertolaklah, tapi 
janganlah kalian melontar jumrah hingga matahari terbit" 005 


Lan 


ap HN KA Ea AA 

AIA Sl ega JA una ag 
Fata Hg PET SSI Gb JD ai pit ala ds Jo 
Sala 


3006. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar An- 
Nahsyali menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari 
Yahya bin Al Jazzar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
shalat pada malam hari sebanyak delapan raka'at, berwitir tiga 'raka'at, 
dan shalat dua raka'at fajar.””06 


Ka Ig aan Na Pena na 
Gea ala ip JW Op Sp GE 


Le oo” 


dara BL 


3007. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abdur-rahman maula 


3005 Sanadnya shahih. Abu Al Ahwash adalah Sallam bin Sulaim. Hadits. ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2507. Lihat hadits no. 2082, 2089 dan 
2842. Pada naskah (rc) dicantumkan “Abu Al Ahwash dan Al A'masy 
menceritakan kepada kami” ini salah, karena Yahya bin Adam tidak pernah 
berjumpa dengan Al A'masy, tapi ia meriwayatkan darinya melalui perantara, 
di antaranya adalah Abu Al Ahwash. Pada naskah (4) dicantumkan “Abu Al 
Ahwash dari Al Hakam bin Utaibah” ini salah juga, karena Abu Al Ahwash 
tidak pernah berjumpa dengan Al Hakam, yang benar adalah yang kami 
cantumkan. 

2006 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2714. Lihat 
hadits no. 2987. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abu Thalhah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu nama 
Juwairiyah binti Al Harts adalah Barrah, lalu Rasulullah SAW mengubah 
namanya, lalu menyebutnya Juwairiyah.”3007 


an Ke pa 2 kah Ea ng A AN LEK NK ANN 

dat Kita F3 ag le It Jon OA yA gp ea 

RN aan AA 30.1 0. PPNI na aan Ti 

Bb EN ASAP YO paeon Jaa oa AAA ja 
Paten 


3008. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW mendahulukan keluarganya yang lemah 
(untuk berangkat) dari Muzdalifah pada malam hari, lalu beliau berwasiat 
kepada mereka agar tidak melontar jumrah 'agabah hingga matahari 
terbit.3008 


Aj PLAN PN Bal ji ia bund Bis ra 
Mb AA 36 3 sala PEN ny 
Ba Laki DE JA 3 ap BE GP ie 
BAG ita 3 Na Yg dari Y3 BET nya gi Ma 
Bo Wa de JA In LAU IBU ap 
Ia ng As ah de lo WII SG VA 


En 0 2 


SS in IUy ai US LD AI GA ta 
» . 4 Ina Ea, mena pn BL yo 2 
Aa ah 5 AS 3 JAS YG as an 


3007 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2902, dan akan 
dikemukakan lagi secara panjang lebar pada no. 3308. 
2008 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3005. 


Musnad Imam Ahmad -—— 


Bp an Ai 0 AR aa Oa Tan aa Bahan EL AYA Dn anon 
Ie pan Ra JS Ea JT RAI SE) ea 
abg ala 


3009. Asbath menceritakan kepada kami, Abu Ishag, yakni Asy- 
Syaibani, menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Asham, ia 
berkata, “Aku menemui Ibnu Abbas, lalu aku katakan, “Fulan menikah, 
lalu ia menyuguhkan makanan kepada kami, lalu kami pun 
memakan(nya), lalu disuguhkan kepada kami tiga belas —daging— 
dhabb (semacam biawak yang hidup di padang pasir), lalu ada yang 
memakan dan ada juga yang tidak.” Lalu di antara orang-orang yang ada 
di tempat Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak memakannya dan tidak 
mengharamkannya. Tidak pula memerintahkannya dan tidak juga 
melarangnya.' Ibnu Abbas berkata, "Buruk sekali yang kalian katakan. 
Tidaklah Rasulullah SAW diutus kecuali untuk menghalalkan dan 
mengharamkan. Pernah disuguhkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau 
mengulurkan tangannya untuk memakannya, tiba-tiba 'Maimunah 
berkata, “Wahai Rasulullah. Itu daging dhabb.” Maka beliau pun 
menahan tangannya, lalu berkata, “Aku tidak akan memakan daging ini 
sama sekali. Silakan kalian makan." Lalu Al Fadhl bin Abbas, Khalid bin 
Al Walid dan seorang wanita yang sedang bersama mereka memakan 
—nya—, sedangkan Maimunah berkata, “Aku tidak akan memakan apa 
yang tidak dimakan oleh Rasulullah SAW'.”0? 


BARA Tae 3 Sia Cia be Gas r 

el dia Ko Ip JG 206 LAI 9 Ba 
2 SA BN old atu 
gan IP IE IS GS sala LA (et 


3010. Asbath menceritakan kepada kami, Mutharrif menceritakan 


1009 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2684. Lihat 
hadits no. 2962. 


— Musnad Imam Ahmad 


kepada kami, dari Athiyyah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah: 
“Apabila ditiup sangkakala” (Os. Al Muddaztstsir (74J: 8), ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana aku merasa tenang sementara 
sang pemegang tanduk (sangkakala) telah mencaplok tanduknya (telah 
menempatkannya di mulutnya) dan memiringkan dahinya, ia akan 
mendengar kapan pun diperintahkan?” Maka para sahabat Muhammad 
berkata, —Lalu— bagaimana kami mengucapkan?” Beliau menjawab, 
“Ucapkanlah: Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah 
sebaik-baik penolong, dan kepada Allahlah kami bertawakkal'. ang 


08 302509 A5 


AI pa gp OS Ui aj ISA Kaman Ga YNA 


Ap Sl At IG Mad PUS Fe Pj 
Ga VI F5 rai 5 gu, de Ii oa Ian DI 
KAI & aki 

3011. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Utsman 


bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata aku tanyakan kepada 
Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, “Bagaimana menurutmu tentang 


2010 Sanadnya dha'if. Athiyyah adalah Ibnu Sa'd bin Junadah Al Aufi, ia seorang 
perawi yang dha'if. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan di dalam Al Jarh wa At- 
Ta'dil (3/1/382-383) dari Abdullah bin Ahmad, ia mengatakan, “Aku 
mendengar ayahku menyebutkan Athiyyah Al Aufi, lalu ia mengatakan, "Dia 
itu haditsnya dha'if. Telah sampai kepadaku, bahwa Athiyyah perah 
mendatangi Al Kalbi lalu mempelajari tafsir darinya. sementara Ats-Tsauri dan 
Husyaim menilai haditsnya Athiyyah dha'if.” Al Bukhari mengatakan di dalam 
Ash-Shaghir (126) dari Ahmad tentang hadits yang diriwayatkan Athiyyah: 
“Hadits-hadits orang-orang Kufah ini mungkar.” Al Bukhari juga mengatakan 
(126, 134), “Husyaim telah membicarakan tentangnya.” Ibnu Hibban 
mengatakan di dalam Adh-Dhu'afa”, “Haditsnya tidak boleh ditulis kecuali 
sebagai ungkapan heran.” Namun herannya, bahwa Imam Ahmad 
mengeluarkan banyak haditsnya di dalam A/ Musnad, terutama dalam Musnad 
Abu Sa'id Al Khudri. Mutharrif adalah Ibnu Tharif. Hadits ini disebutkan oleh 
Ibnu Katsir di dalam Ar-Tafsir (9: 43) dari Ibnu Abi Hatim, kemudian 
menyandarkannya kepada A! Musnad dan Ta/sir Ibnu Jarir. Hadits ini 
dicantumkan juga di dalam Majma' Az-Zawaid (IT: 131) dan disandarkan 
kepada A/ Musnad dan Ath-Thabrani, penulisnya mengatakan, “Di dalam 
sanadnya terdapat Athiyyah, ia perawi yang dha 'if” 


Musnad Imam Ahmad — 


itu?” ia menjawab, “Ibnu Abbas menceritakan kepadaku: “Bahwa 
Rasulullah SAW berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak 
pernah berbuka, dan beliau berbuka sampai-sampai kami mengatakan 


beliau tidak pernah berpuasa'” 1! 


20253 ia. 02 302653 A5 


YPP Blah Ip Kaban Gam XS Gp Labaa Ula YAN 

aa Un ai ae 0 oo ok 00 a. - 
Syah OS AJE PE Jl gp EP yi BA yi Sa PA 
Aa Se ne Aan Gn aan aa TAI 
Ta Pa Obas) JS p OT Lai ag “le ai ae a 
ena EN BO AD ae Ke RI KR Ta 
UG sam ad Ip al) MPA lho Ah Iga) sap 
14 LA Z ae Teo. 4 .. 2D. 5 .. 
Bee ep 0 SENI AL MD ip IP GA) LA 
eps Pp Ula ih HNS & 
3012. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, 
Muhammad bin Ishag menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW biasa mengajukan bacaan Al Our'an setiap Ramadhan 
kepada Jibril. Keesokan harinya di mana malam harinya beliau 
mengajukan apa yang beliau ajukan, beliau menjadi lebih dermawan 
daripada angin yang berhembus, tidaklah beliau diminta sesuatu kecuali 
beliau memberikannya, hingga pada bulan dimana beliau meninggal 


setelahnya, beliau mengajukan dua kali.”?12 


Es IG AS P3 MP GB K2 Ci rar 


: Hah aa AA BN Sa Saat ET at ah SA 
BAP PP ai PA 3 Sp Uti 
Lgu ORA AE dn LI AUba3 3 S5 GA In 


211 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2046 dengan 
isnad ini, dan hadits ini semakna dengan hadits no. 2949. 
2012 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2042. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ag 


3013. Abdullah bin Al Walid dan Mua'mmal, Al Ma'na, 
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa kaum muslimin berhasil melukai seorang laki-laki dari 
tokoh kaum musyrikin, lalu mereka membunuhnya, kemudian mereka 
—kaum musyrikin— meminta agar bisa membeli jasadnya.3 


Hp ML Cs Up YG PIA Ta rana DR K- 
Me Ane KAA 
SI ebi 5 Adi Op Lab H3 ak SI al 5 


ah Jaa Ke 


3014. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW wudhu untuk shalat, lalu salah seorang 
istrinya berkata kepadanya, “Duduklah, karena periuk telah mendidih 
(yakni masakannya telah matang).” Lalu istrinya memberikan bahu 
(kambing), kemudian beliau pun memakannya, kemudian mengusap 
tangannya, lalu beliau shalat tanpa berwudhu —lagi—.”1 


x 


“0 0.3 


A 1 Bi 5 In) Ea 


AR ii Sp aa il Es YGNo 
Id aah dai Jai pn ae pp ab 


HA PAR HS en pa 


3015. Abu Sa'id maula Bani Hasyim menceritakan kepada kami, 
Wuhaib menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada 


103 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2319. Lihat 
hadits no. 2442. 

2014 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2947. Lihat 
hadits no. 3287. 


Musnad Imam Ahmad — 


kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Orang yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti anjing 
yang muntah, lalu memakan kembali muntahannya? “5 


- 2 tr. One aa - Pa 
Ka Wan GA GA ki Ab Cb aa yA Kab ra va 


KBS Am JAS 5 ah IJO SP IA 
aa Pee PN Neh mata sb Mera ai TE TAK 
La Gas CAN 5 tg 1 3 
YAI dai SL pt ya LA dah SRS aa 
en era Se Ina ana Pa tag wetan 
Malay WE ko Ai Jpn) D0 DB oo KU ai 

3016. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Umar, yakni Ibnu 
Farrukh, menceritakan kepada kami, Habib, yakni Ibnu Az-Zubair, 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku melhat 
seorang laki-laki masuk ke masjid lalu melaksanakan shalat. Ternyata 
ketika mengangkat kepalanya ia bertakbir, ketika menempatkan 
kepalanya ia bertakbir dan ketika bangkit dari dua raka'at ia bertakbir, 
lalu aku mengingkari hat itu, kemudian aku menemui Ibnu Abbas dan 


memberitahukannya tentang hal itu, ia pun berkata, “Semoga kau 
kehilangan ibumu! Bukankah itu shalatnya Rasulullah SAW',””016 


2018 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2647. 

2016 Sanadnya shahih. Umar bin Farrukh Al Abdi Bayya' Al Agtab adalah seorang 
yang tsigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim sebagaimana 
disebutkan di dalam A/ Jarh wa At-Ta'dil (311128), serta diridhai Abu Daud, 
dan ia mengatakan, “Terkenal” Habib bin Az-Zubair bin Masykan Al 
Asbahani maula Bani Hilal adalah seorang yang isigah, ia dinilai tsigah oleh 
An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. Sementara Ahmad mengatakan, 
“Aku tidak mengetahui kecuali baik.” Sedangkan Ibnu Al Madini berkata, 
“Tidak dikenal,” namun yang lainnya mengetahuinya. Al Bukhari 
mencatumkan biographinya di dalam A4! Kabir (1/2/315). Habib (dengan fathah 
pada huruf haa” tanpa titik) dicantumkan pada naskah (c) “Khabib” (dengan 
titik), ini kesalahan tulis. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2656. 


— Musnad Imam Ahmad 


On non UI ata 2 Tak 0 pa ne ea 
de TP JB ye gp gp sila GP Ola oi Jian GP Sala 
Ai ie Si ya Oa SA AAN AN Ka 3 yi 
ESEK oa Jis Ap am II alih et Jo 
Ip 283 3 3 3 Ipa PN Sae PSN 
ID Fay MU iga op EN yk Ar 3 
bab We Ia IA EA Sa G3 GA 3 DAN Ta 
UR BII AYI KE YES UKS GAB 
3017. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Nuh bin 
Ja'wanah As-Sulami, Khurasani, menceritakan kepada kami, dari 
Mugatil bin Hayyan, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW keluar ke masjid, dan beliau mengatakan dengan tangannya 
begini,” seraya Abu Abdur-rahman mengisyaratkan tangannya ke tanah, 
“Barangsiapa memberi tangguh kepada orang yang kesulitan, atau 
menggugurkannya (yakni hutangnya), maka Allah akan memeliharanya 
dari uap Jahannam. Ketahuilah bahwa amalan surga adalah cadas 
(kesulitan yang diliputi) rintangan,” tiga kali “Ketahuilah bahwa amalan 
neraka adalah kemudahan (yang diliputi) dengan syahwat. Orang yang 
bahagia adalah diperihara dari fitnah. Tidak ada tegukan (telanan) yang 
lebih aku sukai daripada tegukan kemarahan (menelan kemarahan) yang 
ditahan oleh seorang hamba. Tidaklah seorang hamba menahannya 
(yakni menahan kemarahan) karena Allah, kecuali Allah memenuhi 


hatinya dengan keimanan.” 


217 Sanadnya dha'if. Nuh bin Ja'wanah As-Sulami dicantumkan biografinya di 
dalam At-Ta'jil (425-426), penulisnya mengatakan, “Ia seorang Hijaz.” Ibnu 
Hibban mencantumkannya dalam At-Tsugat dan Al Mizan (3: 243), penulisnya 
mengatakan, “Aku prediksi Nuh bin Abu Maryam membawa berita yang 
mungkar.” Lalu ia menyinggung hadits ini dari Musnad Asy-Syihab dari jalur 
Ibnu Maisarah dari Abdultah bin Yazid Al Mugri, kemudian ia berkata, “Jadi 
kesalahannya dari Nuh.” Prediksi Adz-Dzahabi jauh dari tepat, karena Nuh bin 
Ja'wanah adalah orang Khurasan sebagaimana dicantumkan di sini di dalam 4! 
Musnad, bukan orang Hijaz sebagaimana dinyatakan di dalam Ar-Tajil. 
Sedangkan Nuh bin Abu Maryam adalah orang Marwaz. Tapi yang mana pun 
di antara keduanya, namun yang jelas bahwa ia dha'if. Mugatil bin Hayyan An- 
Nabthi Al Balkhi adalah seorang perawi yang tsigah, ia dinilai 1sigah oleh Ibnu 
Ma'in, Abu Daud dan yang lainnya, ia seorang ahli ibadah yang memiliki 


Musnad Imam Ahmad — 


Br PGA MU MS Ip SES Eta YAA 


Ana dg db Da ap Wal 


Maap Haa SU JB RAI SE AB ola HI JS 


3018. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Malik, 
dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Nabi SAW melewati bangkai seekor kambing, lalu beliau berkata, “Milik 
siapa kambing ini?” Mereka menjawab, “Maimunah.” Beliau pun 
bersabda, “Mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya?” 8 


keutamaan. Abu Al Fath Al Azdi menukil, ia mengatakan, “Ahmad bin Hanbal 
tidak menilai adanya ceja pada Mugatil bin Sulaiman dan tidak pula Mugatil 
bin Hayyan, kemudian ia menukil dari Waki', bahwa ia menganggapnya 
pendusta.” Lalu dikomentari oleh Al Hafizh di dalam At-Tahdzib (10: 278- 
279). ia berkata, “Lalu aku baca tulisan Adz-Dzahabi: Aku kira Abu Al Fath 
mengiranya Ibnu Sulaiman, karena ialah yang dinilai dusta oleh Ibnu Waki”.” 
Mugatil bin Sulaiman, tidak diragukan lagi bahwa ia dha'if. Al Bukhari 
berkata, dalam Al Kabir (4/2/14), “Tidak dianggap sama sekali.” Adapun 
Mugatil bin Hayyan dicantumkan biographinya pada (4/2/13) dan tidak 
menyebutkan adanya cacat padanya. Muslim juga mengeluarkan riwayatnya. 
“Bi syahwatin” demikian yang tercantum pada kedua naskah aslinya (yakni 
dengan syiin), sedangkan di dalam An-Nihayah (2: 197) dicantumkan dengan 
siin (tanpa titik), dan penulisnya mengatakan, “As-Sahwah: Adalah tanah halus 
berdebu. Yakni permisalan kemaksiatan yang dianggap enteng oleh pelakunya 
dengan tanah halus yang tidak ada rintangannya.” Yang benar adalah yang 
dikatakannya. Bagian pertama dari hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (4: 133-134), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad. Di 
dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'wanah As-Sulami, aku belum 
menemukan orang yang membahas biographinya, adapun para perawi lainnya 
adalah para perawi shahih.” demikian yang tertera pada naskah Az-Zawaid 
yang sudah dicetak. Sedangkan di dalam At-Ta 'jil (218) disebutkan, “Abdullah 
Abu Ja'wanah As-Sulami, dari Mugatil bin Hayyan, dari Atha', dari Ibnu 
Abbas, tentang orang yang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan 
(dalam mengembalikan utang). Darinya Abu Abdur-rahman Al Mugri' 
Abdullah bin Yazid meriwayatkan. Demikian yang diketahui oleh syaikh kami, 
Al Haitsami, adapun yang dicantumkan di dalam A/ Musnad: Abdullah bin 
Yazid menceritakan kepada kami, Nuh bin Ja'wanah menceritakan kepada 
kami, dengan musnad ini.” 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2369. Lihat 
hadits no. 2117 dan 2880. 


— Musnad Imam Ahmad 


3018 


Ka sena aa 


ea H3 AN GAS Je IA ES aa 


Beni R3 Maen Baen aa AA ata TU in 3 
Ie Ko Ih Ot Ie JAS MUA JB Au 
SIB AA A3 ATB IN Ia ea 3 AIA as 
3 UB 

3019. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku dan Al Fadhal berjalan dengan menunggang keledai 
betina, sementara Rasulullah SAW sedang shalat mengimami orang- 


orang di tanah lapang, lalu kami pun turun dan masuk bersamanya, 


namun beliau tidak mengatakan apa-apa kepada kami mengenai hal 
itu,”2019 


pd Ab he Bis 53 Al Yaya 


. Tok comet eta NA, 2... 
Saba, Sa an la Jia Ah an Oo ta yi 
3020. Abu Daud menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan 

kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW berbekam dan memberinya (si pembekam) upahnya.”2 


te. 


GK up ata 23 IG Et 33 Han dis an 
CB ageba Gp dh de Io WI Iya gi op 
Kat ba ds ye Yg asa 
3021. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada ka Abbad bin 


Manshur menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW wuguf di Jam', ketika cahaya mulai menerangi 


301? Sanadnya hasan. Syu'bah adalah maula Ibnu Abbas. Lihat hadits no. 2805. 

3020 Sanadnya dhaif karena dha'if-nya Zam'ah bin Shalih. Makna hadits ini sudah 
sering dikemukakan dengan isnad-isnad yang shahih, di antaranya adalah 
hadits no. 2670. Lihat pula hadits no. 2981. 


Musnad Imam Ahmad — (65 J 


segala sesuatu sebelum matahari terbit, beliau bertolak.??! 


- Loc Ig 2 as 


ae PA ane An NA 
Wis 22) ka) Jika Ulat DG da IE Ayi 


Je dbs au IG ds APA 353 tis 136 Sg 


In BN: Ie dina Jo Io IG bata 
BANI Ka DB 11) H3 


3022. Muhammad bin Ja'far dan Hasyim menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr 
bin Murrah, ia mengatakan: Aku mendengar Abu Al Bakhtari berkata, 
“Kami melihat hilal Ramadhan ketika kami di Dzat “Irg. Lalu kami 
mengirim seseorang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakannya.” Hasyim 
mengatakan, “Lalu orang itu pun menanyakan kepadanya. Maka Ibnu 
Abbas pun berkata, “Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya 
Allah telah memanjangkan rukyatnya.” Hasyim mengatakan, “untuk 
rukyatnya, bila kalian terhalangi (dalam melihatnya), maka genapkanlah 
hitungannya? V2 


2023 Pa 


JA BAN IP Han SE) ES aU Cia Yr 


4 ban Dah ag ai KD IA 
GB Ju AA GA JUN Ra ia IE Ab daya) 


. gl 


30 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Abu Daud Ath-Thayalisi. Abbad bin 
Manshur adalah seorang perawi yang tsigah sebagaimana yang kami nyatakan 
pada keterangan hadits no. 2131. Lihat hadits no. 2051. 

302 Sanadnya shahih. Abu Al Bakhtari adalah Sa'id bin Fairuz, ia adalah seorang 
tabi'in mulia yang Isigah. Al Bukhari menyatakan di dalam Al Kabir (2/1/464), 
bahwa ia mendengar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Hadits ini telah dikemukakan 
secara panjang lebar pada no. 1985 dan 2335. 


— Musnad Imam Ahmad 


— 


3023. Hasyim menceritakan kepada kami, Warga" menceritakan 
kepada kami, aku mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Nabi SAW mendatangi tempat buang air, lalu aku 
meletakkan air wudhu untuk beliau. Setelah selesai beliau bertanya, 
“Siapa yang meletakkan ini? ia menjawab, “Ibnu Abbas.' Beliau pun 


mengucapkan, “Ya Allah fahamkanlah ia mengenai agama'” 2 


Pn CARD Tabu Pn MAN ta 
35 Abi Tab BL Ng jd UI Ole UAS Yk 


Sea Dic sanad “Sa BU Ga” TIA PAN: 0. so...» F3 
ale Iyan IU oebap ga GP Ulga oi Oa GP jt al 
P AP sni , PR ae setah el 

Ga Het 33 IS 3 AI 3 3 ISP al Je 
aa 

3024. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abu Wahsyiyaah Abu Bisyr 
menceritakan kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia 


berkata, “Rasulullah SAW melarang —memakan— setiap binatang buas 
yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar (tajam).”"2 


#23 Sanadnya shahih. Hasyim adalah Ibnu Al @asim Abu An-Nadhr. Warga" 
adalah Ibnu Umar Al Yasykuri. Ubaidultah Ibnu Abu Yazid adalah Al Makki 
maula keluarga Garizh, pembahasan tentang telah dikemukakan pada 
keterangan hadits no. 604 dan 1937. Pada kedua naskah asli dicantumkan 
“Abdullah bin Zaid”, ini diyakini salah, karena itulah kami membetulkannya 
walaupun keduanya sama-sama mencantumkan demikian, karena hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (1: 214) dan Muslim (2: 257), yang mana 
keduanya meriwayatkan dari jalur Hasyim Ibnu Al Oasim dari Warga' dari 
Ubaidutah bin Abu Yazid. Kemudian aku tidak menemukan hal yang 
menunjukkan bahwa Warga' meriwayatkan dari Abu Oilabah Al Jarmi 
Abdullah bin Zaid, salah seorang yang biasa meriwayatkan dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2881. Lihat hadits no. 3033. 
Pada naskah (z) dicantumkan “Allaahumma faggih” tanpa menyebutkan 
redaksi “Fid din”, kami membetulkannya dari naskah (41. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2747 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 3004. 


3024 


Musnad Imam Ahmad — Lan y 


PA 


aa Gea aa an Bis Ie Ga ro 

Ie ia da P3 PER Pa 

de pa ati BL HB Ela yu sand 
Jaa tas bai 


3025. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abdul A'la Ats-Tsa'labi menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Hindarilah menceritakan dariku kecuali yang kalian 
ketahui” Beliau juga bersabda, “Dan, barangsiapa yang berdusta atas 
nama Al Our'an tanpa berdasarkan ilmu, hendaklah ia bersiap-siap 
menempati tempatnya di neraka” 5 


As 


Pa naa YNA 
Ai le A1 Ip SA ad PP Oi 2 Xc 
3 Nan Si Ja JS sai PE IE Jas gi 

3g) LI Aa 

KK. Kana Op Wan OLI ja 
3026. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada kami, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Seorang Badui datang 
kepada Rasulullah SAW, lalu ia berbicara dengan pembicaraan yang 
jelas, kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara 


susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir, dan 
sesungguhnya di antara sya'ir ada (yang mengandung) hukum'. Kai 


3028 Sanadnya dha'if karena dha'ifinya Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2976. 

226 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2761 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2861. 


— Musnad Imam Ahmad 


FP Oke p abnip ap Mba ata ia XV 
Sa Aa ar aa By AB SAK JG AS yA 
an ab Kas Lis At Ya ea B3 
SN aa dl 3 BE 3 AB 
DA Kana ab Ie AA Ip Intl 
Sr a Sai Y SK saja Si ban 
Aan An an mai Oi ol as 


Late Hp 


3027. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Seekor kambing milik Saudah binti Zam'ah mati, lalu ia 
berkata, “Wahai Rasulullah, fulanah (nama kambingnya) telah mati.” 
Beliau pun bersabda, “Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya?” ia 
balik bertanya, “Kami mengambil kulit kambing yang telah mati?” 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Sebenarnya Allah Azza wa Jalla 
telah berfirman, “Katakanlah, “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah 
yang mengalir atau daging babi." (Os. Al An'aam (61: 145), sedangkan 
kalian tidak memakannya. Bila kalian menyamaknya maka kalian bisa 
memanfaatkannya.” Maka Saudah pun menyuruh orang untuk 
mengambilnya dan mengulitinya kemudian menyamaknya, lalu dijadikan 
tempat air (dan digunakan) sampai rusak padanya. ta 


3-0 


Ke Alam Lp Jah Ci Ipul NYA 


22! Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Karsir (3: 415- 
416) dari tempat ini, begitu pula di dalam Al Fath (9: 569). Lihat hadits no. 
3018. Lihat pula hadits berikutnya setelah ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


KEEU Peng ih Sya 

3028. Aswad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 

kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Saudah binti Zam'ah, lalu ia 
menyebutkan haditsnya.”?8 


"TANGAN NA daa er 

SE BU ES Ae pl KAS Olas GAS YA 
KENARI NO AAN ang aa aa MPA Ge alasan sa Jana 3 
SE edlo Al Iyan JB 1JB ca gp BL AS PP apa Gt lan 
Anna “ea ML man MAA on. ai AI Sean an 
Ho de uni) SI is VGA MU op PLS eka 
KA SB SA ad A33 HB KOS 
3029. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada kami, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW bertanya kepada Ma'iz bin Malik, “Benarkan berita yang telah 
sampai kepadaku mengenai dirimu, bahwa engkau telah menggauli 


budak perempuan Bani Fulan?' Lalu Ma'iz bersaksi empat kali —bahwa 
itu benar—, lalu beliau merajamnya.””2 


Kab Ah Aa LAB Ni D2. Un 
In) Bb Ou Bab Ye 


2.0 


Ta 


9 


228 jhi riwayat mursal, namun pada hakikatnya maushul (sanadnya bersambung), 
karena Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari Saudah, dan ini 
termasuk musnadnya (Musnad Saudah). Setelah mengemukakan hadits yang 
lalu Ibnu Katsir mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan An- 
Nasa'i dari hadits Asy-Sya'bi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Saudah binti 
Zam'ah seperti demikian atau serupa itu." Hadits ini disebutkan di dalam 
riwayat Al Bukhari (UI: 494) dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy- 
Sya'bi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Saudah istri Nabi SAW, ia 
mengatakan, “Seekor kambing kami mati, talu kami menyamak kulitnya, 
kemudian kami masih terus merendam sari buah di dalamnya (yakni terus 
memanfaatkannya) hingga wadah itu rusak.” Disebutkan pula di dalam riwayat 
An-Nasa'i (2: 191) dari jalur Isma'il juga, dan akan dikemukakan lagi pada 
musnad Saudah juz 6 hal 429. Lihat juga Al Fath (9: 567-569). 

2029 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2202. Lihat 
hadits no. 3000. 


— Musnad Imam Ahmad 


Na la Aa Tiba -. NN ANA TK 20 anna 03 

BD Iya SIR AE GA ala JB up kal Ip ab 

20020 Ay Na Pee Tn ee ra AN 

KP DN TAN BE pl) le At do 

3030. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 

kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 

kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas 

mengatakan, “Rasulullah SAW menikahi bibiku Maimunah Al Hilaliyah 
ketika beliau sedang ihram.” 


Jamie ja ME tip AE ora 
PAN AN en MN Ana PT NN TANPA” 
Kenapa pe SAP AN ea AN ANA AA Sen AP ah 


PPN PPN 


GA TN LAN RU ML ANNA TPA TN ANOAA 020 La 2 
Ie al SI Sah JW CA Oi Kab) mal IE) Ol 
SAR BiOe 0 Sati LA Oa anan Sa Kesla  a ta nian 3 
Yg (Uap dya Yg (0D DOS Coy el Oka Iekag 


. , 1 
Ma ah gp on Op dah and 
3031. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa mereka berangkat bersama 
Nabi SAW untuk melaksanakan umrah, lalu ada seorang laki-laki di 
antara mereka yang terlempar dari untanya kemudian meninggal, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan 
kafanilah dengan dua pakaian. Namun janganlah kalian menyentuhkan 
wewangian padanya dan jangan pula kalian tutupi kepalanya, karena 
sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam 
keadaan rambutnya direkatkan” 


Bae Ata Ie ing IP ES oa CAK rn 
Yg 5 YG Bb IE Ah Ia Je DO ea 


2080 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2983. 
2081 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2600. 


Musnad Imam Ahmad — 


Dat aa 3 Pa SE BO ANN ALA Inn Ta 
WA jm BE ABS Up AI IL 5 JP Jb 2JB Cie Vy AAA 
HE LafoLI UT pn ah LA 

JIN IA ya 1dB A3 Pal) s Y-e3 

3032. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada thiyarah (berfirasat buruk), 
'adwa (penuliran penyakit), hamah (burung hantu) dan Shafar”” Lalu 
seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah. Kami membawa seekor 
kambing kudisan lalu kami lepaskan ke dalam kawanan kambing lalu 


menularinya?” Beliau bersabda, “Lalu siapa yang menularinya pertama 
kali 702 


,. pon kan Leto 0 na ia 


: Pe PNNEE 
PM KG Eko Halisa Udan Jus Kao Yo 


" Thiyarah: Merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat 
burung, binatang lainnya, atau apa saja. 
Adwa: Penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi di sini ialah 
untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman Jahiliyah bahwa 
penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya, tanpa kehendak dan takdir 
Allah Ta'ala. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah, bukan keberadaan 
penjangkitan atau penularannya, sebab, dalam riwayat lain, setelah hadits ini, 
disebutkan: "... dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta (lepra) 
sebagaimana kamu menjauh dari singa.” (HR. Al Bukhari). Ini menunjukkan 
bahwa, penjangkitan atau penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, 
tetapi semuanya atas kehendak dan takdir Ilahi, namun sebagai insan muslim di 
samping iman kepada takdir tersebut haruslah berusaha melakukan tindakan 
preventif sebelum terjadi penularan sebagaimana usahanya menjauh dari 
terkaman singa. Inilah hakekat iman kepada takdir Ilahi. 
Hamah: Burung hantu. Orang-orang Jahiliyah merasa bernasib sial dengan 
melihatnya: apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di 
antara mereka, ia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian tentang 
dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud sabda beliau 
adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim, 
anggapan seperti ini harus tidak ada, semua adalah dari Allah dan sudah 
ditentukan olehNya. 
Shafar: Bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. 
Orang-orang Jahiliyah beranggapan, bahwa bulan ini membawa nasib sial atau 
tidak menguntungkan. Yang demikian dinyatakan tidak ada oleh Rasulullah. 
Dan termasuk dalam anggapan seperti ini: merasa bahwa hari Rabu 
mendatangkan sial, dll. Hai ini termasuk jenis thiyarah, dilarang dalam Islam. 

292 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2425. 


(21) — Musnad Imam Ahmad 


LN nba an &  . ... 
BN Iga SA AP Ui 
2G P3 na 2 DAA an 2l Ig 200 SA da na Aan: aral AG 
KI II ya key D AP Lgu hp OS lg Ale 
. Tn 2 y Tee Ae pi ok ye 5 . 3 dn Pat na. 
SIM Kya ep II KP ih Di Roh AI Jah 6 Hah H3 
" 3 5 : 5. P5 - Le 
aa TE) Al 3 15 
3033. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW sedang di rumah Maimunah, lalu aku 
meletakkan air wudhu untuk beliau di malam hari, lalu Maimunah 
berkata, “Wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas telah meletakkan —air 
wudhu— untukmu.” Maka beliau mengucapkan, “Ya Allah, fahamkanlah 
ia mengenai agama, dan ajarilah ia takwil "2 


Dn an ea 


0... Ht 


5 Sa al bagi 
Aa Gal oi 335 GP IL AS Eh ole Gb rr 
(NG PAP PA SNN SEN Pa RA an mn MR Gala “US 
Gp OS LG SEN Jlo MO KAP OI6 Gila Jb 
' PD Bae Ba mana 
3034. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, ia berkata, Fulan 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW, apabila 


berjalan, beliau berjalan dengan energik, tidak ada kemalasan 
padanya. 4 


3088 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3022 dan 
3397. 

2034 Sanadnya shahih, walaupun tidak diketahuinya nama tabi'in di dalam 
sanadnya, ia adalah Ikrimah. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az- 
Zawaid (8: 281), dan penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan 
At Bazzar, ia menambahkan: “Beliau tidak menoleb. Dari cara berjalannya 
dapat diketahui bahwa beliau tidak malas dan tidak lemah.” Para perawi Ahmad 
adalah para perawi shahih, kecuali nama tabi'innya tidak disebutkan, namun Al 
Bazzar menyebutkan namanya, yaitu Ikrimah, dan ia juga termasuk perawi 
shahih” Mujtami'an, yakni gerakannya mantap dan anggota tubuhnya kuat 
tidak gontai ketika berjalan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. 


Musnad Imam Akmad — 


denah bapa Tana nd 
yha YP ja AE Pipa As Ola GAS .y ro 
“ ne Ta PA : n . or A 2 s3» kd . - eri 
NIP Jo ng PM Io DA Ea 
PE na SU Dn Tangan AA nba 
si 3) Sale WS Ua Asta Ju GIA 
3035. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW ditanya tentang 
anak-anak kaum musyrikin, beliau pun bersabda, “Allah lebih tahu 


tentang apa yang akan mereka lakukan karena Dia yang telah 
menciptakan mereka?” 5 


son ih 


HO IA Cia Un Cia ous GAS rara 
Ma Set nya ena Kei TA san KA Ce ne DAN ganat aan 
Ddk Sya) JB JB bet oh PP aa Kan IP ea 
ng Irae atm... SM an AS Binak 3 PA ta ore 
Ge RI AS MAP Mad AO in 
. . Ka an Besa bean PAN or. Ne AN) 
Rp 3 YAN Jas DI BY SIT 5 La Ol Uya 
3036. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Kenakanlah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu 
adalah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang-orang mati 
kalian dengannya. Dan, sesungguhnya, sebaik-baik celak kalian adalah 


itsmid", karena bisa membeningkan pandangan dan menumbuhkan bulu 
(mata) 2? 336 


Lara ro Yi den ia Pra 


Hong ia Na 
Ol Oia Up Al NG Van LA Gis OUR lb .Y.YV 
San er a Laut 1...» PAN TAN AN 
pe MAP AN to AO bal Oa GP ya Gi Jaman CP yaa 


2035 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1845. 
"Nama suatu jenis celak yang kwalitasnya paling bagus. 
1036 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2219 dan 2479. 


— Musnad Imam Ahmad 


2, MG PN AKA AGAN MANA API 
KAN IE ET IG SAK WI IA US oa ala 
Yo B8 J6 NI SK BI Gd CAT 2) 


Ka PP 

3037. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW didatangi 
oleh seorang laki-laki lalu berkata, “Wahai Rasulullah. Aku telah 
bercukur namun belum menyembelih —hewan kurban—?” Beliau 
menjawab, “Tidak apa-apa.” Lalu datang lagi orang lain kepada beliau 
kemudian berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih (hewan 


kurban) namun aku belum melontar (jumrah)?” Beliau menjawab, “Tidak 
apa-apa” D1 


rta ae 


DER YA AG Cia L 


pan ea 8 022 hh 


Mah ab oa ab NYA 


Tan AA dan AA GA gp pa de PB 


dp SP Bp le as dia Ao 
5 Sama an KAK, Panu 


ta 
& 


3038. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mendengarnya 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barangsiapa 
mengaku —bernasab— kepada selain ayahnya, atau menguasai orang 
yang bukan maulanya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan 
semua manusia” 38 


3037 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2648. Lihat 
hadits no. 2731. 

2038 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 68) dari jalur 
Muhammad bin-Abu Adh-Dhaif dari Abdullah Ibnu Utsman bin Khaitsam. 
Pensyarahnya menukil dari penulis 4z-Zawaid, bahwa di dalam isnad-nya 
terdapat Abu Adh-Dhaif, ia mengatakan, “Aku tidak melihat seorang pun yang 
membicarakannya, tidak dengan cela dan tidak pula dengan penilaian tsigah. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ha 


Ai Cia X3 an AG Ci bus Es rara 
TA ii IA H3 BE AE Pra Sg 
WAS SIG 2 Yama 
3039. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Ziad 
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Al 


Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
melontar jumrah-jumrah setelah matahari tergelincir.””? 


pra 


AM) op da ip Up IA Wb oue K3 rta 


4 , p £ 2 0 - .. . 2... P1 .. 
ata Ian Ob Seab oil pb ia oi dunia 3 enda ella 


Jaa Sama Jai TA Gp Asih D0 ga OS ah da 
DE le 

3040. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Mukhawwal bin Rasyid, dari Muslim Al 
Bathin, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
pada shalat Subuh hari Jum'at, beliau membaca “Tanziil” (surah As- 


Sajdah (32)) dan ayat “Hal ataa “alal insaani” (surah Ad-Dahr/Al Insaan 
(EKO Dana 


Adapun para perawi lainnya di dalam isnad ini adalah sesuai dengan syarat 
Muslim.” Ibnu Abu Adh-Dhaif tidak meriwayatkan hadits ini sendirian, karena 
Imam Ahmad di sini, sebagaimana yang Anda lihat, telah meriwayatkannya 
dari Affan dari Wuhaib dari Ibnu Khutsaim. Ini isnad yang shahih bagai 
matahari. Lihat hadits no. 1915 dan 1924. Lihat juga hadits no. 1297 dan 1553. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2635 dengan 
isnad ini. 

'40 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1993, dan 

merupakan pengulangan hadits no. 2908. 


— Musnad Imam Ahmad 


3039 


.. 


Be Ina aan 0 nh aa at bag au 

PE dag oa aa Ao ae gaga ah 
an wan Ag atm ata Ae “5 ag. 
ye as :JU ea, Ust, Came Ag as ho 2 Dasi 
$ Bm na 1 Tan P4 na 0. Aa, ke an, 2. 
39 Ig HE) eeana TA JST eh Ola Jo Ip) 
bae Ae ata ehh "emil 0 X0 
AL JP ASN GUNA 5S IS ARIS Cah Ala MN eko 
aki 5 Dapur aNANn AP oh “. 3 2. 
SALA Yg ig da ko Si Iya) 

3041. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Ummu Hufaid binti Al Harts 
bin Hazn, bibinya Ibnu Abbas, memberikan hadiah kepada Nabi SAW 
berupa lemak, keju dan (daging) dhabb (sejenis biawak yang hidup di 
gurun), lalu Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk memakannya, 
lalu —makanan— itu pun dimakan dari atas tempat hidangan beliau, 
namun Rasulullah SAW tidak memakannya karena merasa jijik. 


Seandainya itu haram, tentu tidak akan dimakan dari tempat hidangan 
Rasulullah SAW dan beliau tidak akan menyuruh untuk memakannya.””"' 


de da PP & ds) Se) SM 3 J6 Ae an tata -J6 
IIB di) Pat, AD Tang FI Jd IE Bp Gi dbs 
dil Ip on ke Uji lh SN Ia Is Yah 
2 lo di Oyag AJ :I6 Sl) Th AI Ja 28 da 
Par Sepakat Ah SAI LA Fpi Ol ea Gi sala da 


Ki) 
3042. Affan menceritakan kepada kami, Sukain bin Abdul Aziz 


381 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2962. 
Lihat hadits no. 3009. 


Musad Imam Ahmad — 


menceritakan kepadaku, ia mengatakan: Ayahku menceritakan kepadaku, 
ia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Fulan dibonceng oleh 
Rasulullah SAW pada hari Arafah. Lalu pemuda itu (yang dibonceng 
oleh beliau) memperhatikan dan memandangi kaum wanita, kemudian 
Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dengan tangannya berkali-kali 
dari belakangnya, namun pemuda itu tetap saja memandangi, maka 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Wahai anak. saudaraku. 
Sesungguhnya pada hari ini, barangsiapa yang dapat menguasai 


pendengaran, pandangan dan lisannya, maka ia akan diampuni "2 


on apa 1a62 8 03 Pn 


Dalan ta 
PM Ui HB) Kab Olis Sih Tt 


Pe NN Pe Ce IE NA MEN Dea ON Ca 
DA 3 9 Ah JG EPA le SI Ji Oi tut 
pa ag SE Bas gal dna Bp ana 
De de IS AA SI Ip GUS SIB song Ki st in 
er 2... 3 pes 


Ru. 4 Ka AB aa aa .. Dn asah 
BI OP PAI eta DI 9 TKA GL pg 
3043. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 
kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulultah SAW di dalam tenda bundar pada saat perang 
Badar, beliau berdoa, “Ya Allah, sungguh aku mendesakmu akan sumpah 
dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau mau, maka Engkau tidak akan 
disembah lagi setelah hari ini” Lalu Abu Bakar meraih tangan beliau 
dan berkata, “Cukuplah wahai Rasulullah. Engkau telah memaksa atas 
Tuhanmu.” Lalu beliau pun mengenakan baju perangnya, lalu keluar 
sambil mengucapkan, “Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka 


'4? Sanadnya shahih. Sukain (dalam bentuk tashghir) Ibnu Abdul Aziz adalah 
seorang yang fsigah, ia dinilai tsigah oleh Waki', Ibnu Ma'in, Al Ijli dan yang 
lainnya. Abu Al Aziz bin Oais Al Abdi adalah seorang yang tsigah, ia dinilai 
Isigah oleh Al Ijli. Ibnu Hibban mencatumkannya di dalam Ats-Tsigar. Hadits 
ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 251), dan penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir, ia mengatakan, “Yang dibonceng itu adalah Al Fadhl bin 
Abbas." Dan para perawi Ahmad adalah orang-orang yang tsigah.” Lihat hadits 
no. 2507 dan 3050. 


— Musnad Imam Ahmad 


akan mundur ke belakang” (Os. Al Gamar (54): 45)” 


on ka 2s. ie 


An 13 56 Uas AA Cia Oia Ea Yah 
Ia Apa db an daa IA tab gi 
5 


290 Edan 


KAI Ia Pan III 5 TAI ya LA wi 


3044. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW hendak dinikahkan dengan putri 
Hamzah, lalu beliau bersabda, “Ja adalah putri saudara sesusuanku, 
maka ia tidak halal bagiku. Diharamkan dari sesusuan apa yang 
diharamkan dari rahim (garis keturunan)” 


apn 00h Aa Prana 


Pp Be 333 Cia nh Es Ole Cik ato 

eat GA alan dea Se ate su yg 
SA 3, uf ser PAT cat Pura Si cra ea) 25143 2 
Ea Bp Ia 2g sa ani Si usb asu sai dat 3 
38 Jp LE ben AT sai dya 


AS BIS “6 63 3 og “3 sai Na Ka 


3045. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan 


343 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam Ar-Tafsir (8: 139) dari 
Shahih Al Bukhari dari jalur Affan dari Wuhaib, kemudian ia berkata, 
“Demikiantah yang diriwyatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i di lebih dari 
satu tempat, dari hadits Khalid, yaitu Ibnu Mahran Al Hadzdza' seperti itu.” ia 
tidak menyebutkan hadits ini di dalam A! Musnad selain kali ini. Ada juga 
hadits semakna dari Umar bin Khaththab pada riwayat Ath-Thabrani di dalam 
Al Ausath sebagaimana yang dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 78). 

24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2632. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, Daud menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Abu Jahal mendatangi Nabi SAW yang sedang shalat, 
lalu ia melarangnya, maka Nabi SAW mengancamnya, ia pun berkata, 
“Engkau mengancamku?! Demi Allah, sesungguhnya aku ini orang yang 
paling banyak kerabat dan pendukungnya di lembah ini (Makkah)'” Maka 
Allah menurunkan —ayat— “Bagaimana pendapatmu tentang orang 
yang melarang seorang hamba ketika ia mengerjakan shalat, bagaimana 
pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, 
atau ia menyuruh bertagwa (kepada Allah). Bagaimana pendapatmu jika 
orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?” (Os. Al “Alag 
1961: 9-13)” Ibnu Abbas mengatakan, “Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, seandainya ia memanggil para pendukungnya 


(golongannya), pasti ia akan disambar oleh Zabaniyah.” 


Pe Ip Il jp Una Cia Sup Eibar 
Y pey Sy Ai) Sati 8 dis w DS AJB en) “ag 
Enny ia 
3046. Affan menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia me-marfu'- 


kannya, beliau bersabda, “Setiap kemitraan di masa jahiliyah yang tidak 
ditambah dalam Islam, hanya akan mengeras dan menajam.” “8 


0. eat ana Aa Pa 


ye SUS? PA EN TN H3 PER Len ANE PPA Lara NY 


202.0 - 


II pg la Ae Jp OP Se OP pb ka 
Uas 32 Sem ia CA KA 0S AE ya IYA Pa 
SN Jat 


3047. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 


2085 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2321. 
1x6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2911. 


— Musnad Imam Ahmad 


irit 


kepada kami, Atha' bin As-Saib mengabarkan kepada kami, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hajar 
aswad berasal dari surga, dulunya lebih putih daripada salju, hingga 
(akhirnya) dihitamkan oleh kesalahan-kesalahan para pelaku syirik” 


PE Ian KP Mana 


BAB PAN Wen eka Ip ISA ES NAN 


Para Pa Spa Seo Di ema da Lag aa 03 
Bay lag GP AI Ko Jah AJB oeke JIN GP Alat 
Let ab “ 


3 Tr x $ ND Pan AE Sa SAN 
AN ae VA GAN CR gd SAN HJ delat Ui Ai aa 
Agat Jb ain 

3048. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melewati seekor kambing yang 
telah mati yang dibuang oleh pemiliknya, lalu beliau bersabda, “Demi 


Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya. Sungguh dunia 
lebih hina bagi Allah daripada (bangkai) ini bagi pemiliknya'”” 8 


347 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2796. 

308 Sanadnya shahih. Muhammad bin Mush'ab Al Ourgusani (dengan dua gaaf 
berharakat dhammah dan huruf raa' sukun di tengahnya), para ahli hadits telah 
membicarakan mengenai hafalannya, dan yang paling banyak 
membicarakannya adalah Yahya bin Ma'in. Al Bukhari mengatakan di dalam 
Al Kabir (1/1239), “Yahya bin Ma'in berpandangan buruk terhadapnya.” Tapi 
baik Al Bukhari maupun An-Nasa'i tidak mencantumkannya di dalam Adh- 
Dhu'afa', mungkin perkataan Ibnu Ma'in tentangnya adalah keengganan 
Muhammad bin Mush'ab untuk mengeluarkan kitab kepadanya setelah Yahya 
mendengar darinya, sehingga Ibnu Abi Al Khanajir Al Athrabulisi mengatakan, 
“Kami di depan pintu Muhammad bin Mush'ab, tiba-tiba Yahya bin Ma'in 
mendatanginya, saat itu kami telah datang, lalu ia berkata, “Wahai Abu Al 
Hasan, keluarkan sebuah kitab kepada kami dari kitab-kitabmu.” Muhammad 
bin Mush'ab berkata, “Hendaknya engkau menemui Aflah Ash-Shaidalani"” 
Maka Yahya pun marah, lalu berkata, “Aku tidak akan mengangkat panjimu 
yang bersamaku selamanya” Muhamamd bin Mush'ab berkata, “Jika tidak 
akan terangkat kecuali melatuimu, maka Allah tidak akan mengangkatnya'.” 
Dan, yang lebih bijaksana adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad 
mengenainya, Abu Daud mengatakan, “Aku mendengar Ahmad bin Hanbal 
mengatakan, “Hadits Al Gurgusani —yakni Muhammad bin Mush'ab— dari Al 
Auza'i saling berdekatan, adapun dari Hammad bin Salamah, adalah seorang 
ahli fikih yang hafalannya kacau.” Lalu aku katakan kepada Ahmad, “Apakah 


Musnad Imam Ahmad — 


SAN PN Wb Ker SALA CIK rta 
De nuaa 


BI BEM Yo ta aib DS pa 


EN PIK OAA Hee AND 2 SI, TEE PETA TN ENG PAP NG 2 
JW das Ol IS SPA Ie OS ai dl LEAN Io 
Pe NE NN 

NS Kalu Ade Al Calo MN Sya) 

3049. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Sa'd bin Ubadah meminta fatwa 
kepada Rasulullah SAW mengenai nadzar yang pernah dilontarkan 


ibunya yang telah meninggal dunia sebelum melaksanakannya. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Laksanakanlah atas namanya” 


PAI JLN Cab oran Ina Gib ro. 


S1 Io A Ht aa - Fa akan PP gi tau 
Jb dp Dah AS 5 Jai (OP Ag ah de 
ae Ie adi GS Ka AI Vi oa da Ai 
CE alot Jo tin Ol padatan Y Va Uta ad LSI 

0 | PA Pee Tn 


3050. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin 
Yasar, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita dari Khats'am bertanya 
kepada Nabi SAW ketika haji wada', sementara Al Fadhl tengah 


engkau menceritakan darinya (yakni meriwayatkan darinya). Maksudku Al 
Gurgusani.” ia menjawab, “Ya'.” Lihat biographinya di dalam Tarikh Baghdad 
(3: 276-279). Hadits ini dicantumkan di dalam Majma'" Az-Zawaid (10: 286- 
287), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Al 
Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Mush'ab, ia dinilai tsigah 
dan juga dinilai dha'if. Adapun para perawi lainnya adalah para perawi 
Shahih.” 
349 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 1970 dan 2080. 


—— Musnad Imam Ahmad 


dibonceng oleh Rasulullah SAW, wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kewajiban terhadap Allah dalam pelaksanaan haji yang 
telah diwajibkan atas para hamba-Nya telah berlaku pada ayahku yang 
telah tua renta, ia tidak bisa mengendalikan di atas kendaraan. Apakah 
boleh aku menghajikannya?” Beliau menjawab, “Ya. Berhajilah atas 
nama ayahmu.” 


Ga Kr Pn Cia ia Ap KA Fa Yoh 
TA Jo In See daa ay 


Pa Na Tana 


CS S3 163 (ilahs alan 33 “3 kui A3 

3051. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 

Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin 

Abdullah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW minum susu, 

kemudian minta air lalu berkumur, dan beliau bersabda, “Sesungguhnya 
—susu— itu ada lemaknya.” 


ps0 gg. AS 


MAA EPA Wa .Y.oyY 


Baal wah IA APA 
Pan 3) ca Isa) C “j6 Kolong Pan Ii yg E 


Gr 


» Ps 
Brica ui 

3052. Muhammad bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al 
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melewati kambing yang telah 
mati, maka beliau bertanya, “Mengapa kalian tidak memanfaatkan 
kulitnya?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah. (Kambing) itu telah 
mati.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkan adalah 


3080 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2266. Lihat 
hadits no. 2518. 
28! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2007. 


Musnad Imam Ahmad -— KE | 


memakannya” 22 


Pe be His LN as pa) AE roy 
Tan GP d3 di Si Ie & Naya KAS OP pi 


gag 

tp 

3053. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, At Auza'i 

menceritakan kepada kami, Atha' bin Abu Rabah menceritakan kepada 

kami, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah 
ketika beliau sedang ihram.”? 


Peng Png 


J8 ES ae Ea, 33 Ntara PAN 1 Es ot 


“. 


Aap dai Bon IA 0 Iga AE Bab Lp ia 
WA bp dan 


3054. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, Abdul Karim menceritakan kepada kami, ia 
berkata: Orang yang mendengar dari Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, 
ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan Dhuba'ah 
untuk menyaratkan di dalam ihramnya.”?54 


2081 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3028. Lihat 
hadits no. 2117 dan 3018. 

2033 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3030. 

2084 Sanadnya dha'if karena tidak diketahuinya orang yang meriwayatkannya dari 
Ibnu Abbas. Namun hadits ini akan dikemukakan lagi dari jalur lainnya secara 
panjang lebar dengan isnad shahih pada no. 3117. Dhiba'ah adalah putri Az- 
Zubair bin Abdul Muththalib, yakni putri paman Rasulullah SAW, ia adalah 
istri Al Migdad bin Al Aswad. Hadits ini akan dikemukakan lagi di dalam 
Musnad-nya (6: 420) pada naskah (r dari jalur Al Auza'i dari Abdul Karim Al 
Jazari dari yang mendengar dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Dhiba'ah 
menceritakan kepadaku.” Hadits ini akan dikemukakan lagi (6: 360) pada 
naskah (z1 dari jalur Hilal bin Khabbab dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, “Bahwa 
Dhiba'ah" dst. 


C3 — Musnad Imam Ahmad 


Ia yak YP PON Es sa Aib yoo 
Bg Ja In Sae apaan 
Pura Ie j3 SI sak LAKI Ea ps 3 


« 


Le Bo Da Sama Sa 3G 


JP CE Gani ga dal & 5 Kal GREY Ha 
PP Aa IE OA ih JA aka di Jp aa 
eat sa Na as lih Peta 2 sad Ulas pak jilas 


3 


FIP ENI: 2-3 2 25 AN aa ega cai 


Ka KN LAN US dea PE DK 


3055. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, dari sebagaian saudaranya, dari Muhammad 
bin Ubaid Al Makki, dari Abdullah bin Abbas, ia menuturkan, 
“Dikatakan kepada Ibnu Abbas, “Ada seseorang yang datang kepada 
kami dengan mendustakan takdir.” Ibnu Abbas berkata, “Tunjukkan aku 
padanya.” Saat itu Ibnu Abbas telah buta. Mereka bertanya, “Apa yang 
akan engkau lakukan padanya wahai Abu Abbas?" ia menjawab, “Demi 
Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya. Jika aku bisa 
memegangnya, niscaya aku akan menggigit hidungnya sampai putus! 
Dan bila lututnya di tanganku, niscaya aku menghantamnya! Karena 
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Seolah- 
olah aku (melihat) kaum wanita Bani Fihr thawaf dengan kaum Kazraj, 
namun malam harinya mereka menjadi musyrik” Ini adalah syirik 
pertama umat ini. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
hendaklah mereka menghentikan buruk sangka mereka sampai 
mengeluarkan Allah dari telah menetapkan kebaikan sebagaimana 
mengeluarkan-Nya dari telah menetapkan keburukan'”3055 


2085 Sanadnya dha'if karena tidak diketahuinya orang yang Al Auza'i meriwayatkan 
darinya. Lihat isnad berikutnya untuk hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — 


2. 


2 Sa Aa Ten Cab ama yh Gia .ro1 


SA aa AS Ne SA AS aj Aap aa 
ot. 


PENA 2 . 
ME ea Heh 33 3 


3056. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada .kami, Al Ala' bin Al Hajjaj menceritakan 
kepadaku, dari Muhammad bin Ubaid .Al Makki, dari Ibnu Abbas, 
dengan hadits ini. 


Aku katakan, “Muhammad pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas?” 
ia menjawab, “Ya.” 


Gia ah atik d8 Leg Cin aah jd Cas rev 
HP Pp Me Ob ARA UU en 


1056 Setidaknya isnad-nya hasan. Al Ala" bin Al Hajjaj, biographinya telah 
dicantumkan oleh Al Hafizh di dalam Ar-Ta'jil (323), ia mengatakan, “Dinilai 
dha'if oleh Al Azdi ... Ahmad meriwayatkannya dari riwayat Al Auza'i 
darinya, dan Al Bukhari menyebutkannya secara ringkas.” Al Azdi berlebihan 
dalam menilai dha'if tanpa penjelasan, sehingga perkataannya tidak diterima 
kecuali disertai penjelasan. Yang tampak dari yang dilakukan oleh Al Hafizh, 
bahwa Al Bukhari menyebutkannya di dalam Ar-Tarikh Al Kabir namun tidak 
mengeluarkan riwayatnya, sedangkan bagian kitab tersebut yang memuat nama 
ini belum dicetak, sehingga kami tidak dapat memastikannya. Ini hanyalah 
merupakan kesimpulan dan dugaan kuat. Muhammad bin Ubaid bin Abu Shalih 
Al Makki adalah seorang tabi'in yang tsigah. Ibnu Hibban mencantumkannya 
di dalam Ats-Tsigat, dan dipastikan di sini dari konfirmasi Al Auza'i dan 
jawaban Al Ala' bahwa ia (Muhammad bin Ubaid) pernah berjumpa dengan 
Ibnu Abbas. Abu Hatim menilainya dha'if sebagaimana yang dikemukakan 
darinya di dalam At-Tahdzib, namun Al Bukhari mencantumkan biographinya 
di dalam Al Kabir (1/1/171-172) dan tidak menyebutkan cacat padanya. Hadits 
ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (7: 204), penulisnya mengatakan, 

Diriwayatkan oleh Ahmad dari dua jalur, dan pada keduanya terdapat Ahmad 

bin Ubaid Ai Makki, (demikian yang dicantumkannya, namun yang benar 

adalah Muhammad bin Ubaid), ia dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban dan dinilai 
dha'if oleh Abu Hatim. Dan pada salah satu sanadnya terdapat seseorang yang 
tidak disebutkan namanya, namun pada sanad lainnya disebut Al Ala' bin Al 

Hajjaj, ia dinilai dha'if oleh Al Azdi. Di katakan di dalam A! Musnad, bahwa 

Muhammad bin Ubaid mendengar Ibnu Abbas.” 


(86) — Musnad Imam Ahmad 


JEENL 6 Pe Ket Baba da Mo Ih 


4 PN Pan MEN Ha ti PIA p 
Ii RN al aj HIU Klg IS ita GI Uh da Dl 
PN MET MG un Nan 

SG TA sis 3) 

3057. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, ia berkata, telah sampai kepadaku, bahwa 
Atha' bin Abu Rabah mengatakan, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas 
mengabarkan: Bahwa seorang laki-laki terluka pada masa Rasulullah 
SAW, lalu ia mengalami mimpi (basah), kemudian ia disuruh (oleh 
temen-temannya) untuk mandi, kemudian ia meninggal dunia. Hal ini 
sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau pun bersabda, “Mereka telah 


membunuhnya! Semoga Allah membunuh mereka! Bukankah obat ketidak 
tahuan adalah bertanya?” 


2057 Sanadnya shahih walaupun tampak terputus. Demikian juga yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud (1: 133) dari jalur Muhammad bin Syu'aib, “Al Auza'i 
mengabarkan kepadaku, bahwa telah sampai kepadanya dari Atha' bin Abu 
Rabah”. Al Mundziri berkata, (1: 209), “la mengeluarkannya secara terputus, 
sementara Ibnu Majah mengeluarkannya secara bersambung. Pada jalur 
periwayatan Ibnu Majah terdapat Abdul Hamid bin Habib bin Abu Al Isyrin 
Ad-Dimasygi Al Bairuni, juru tulis Al Auza'i, Al Bukhari telah berdalih 
dengannya, namun lebih dari satu orang yang membicarakannya. Ibnu Adi 
berkata, "Meriwayatkan riwayat yang langka dari Al Auza'i dengan hadits yang 
tidak diriwayatkan oleh yang lainnya, namun ia termasuk yang haditsnya boleh 
ditulis'” Hadits ini disebutkan pula di dalam riwayat Ibnu Majah (1: 104) dari 
jalur Ibnu Abu Al Isyrin, “Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Atha' bin 
'Abu Rabah”. Ibnu Abi Al Isyrin adalah seorang yang isigah, ia dinilai tsigah 
oleh Ahmad dan yang lainnya, sementar Ibnu Ma'in mengatakan, “Tidak ada 
masalah.” Hisyam bin Ammar pernah ditanya tentang para sahabat Al Auza'i 
yang paling tsigah, ia menjawab, “Juru tulisnya, Abdul Hamid.” Menurut kami, 
bahwa orang yang telah membicarakannya bahwa ia mempunyai sejumlah 
hadits dari Al Auza'i yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya, bukanlah cela, 
bahkan ini masuk akal, karena ia adalah juru tulis Al Auza'i yang senantiasa 
menyertainya, tidak seperti yang lainnya, di samping itu, dalam meriwayatkan 
hadits ini dari A! Auza'i, ia tidak meriwayatkannya sendirian. Al Hakim telah 
meriwayatkannya (1: 187) dari jalur Al Hagl bin Ziyad, ia berkata, “Aku 
mendengar Al Auza'i berkata, Atha' berkata, dari Ibnu Abbas”. Al Hagl bin 
Ziyad adalah seorang yang tsigah, dan ia juga juru tulis Al Auza'i. Ahmad 
mengatakan, “Tidak boleh ditulis hadits Al Auza'i dari orang yang lebih tsigah 
dari Hagl.” Ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, ia berkata, “Di Syam tidak ada 
orang yang lebih isigah darinya.” Abu Shalih berkata, “Ia termasuk orang- 
orang tsigah yang termasuk para sahabat Al Auza'i yang paling tinggi.” Yang 


Musnad Imam Ahmad — 


INA naa bg “ Aap KA En ad Ad Eta Yoh 
ebeg de Jo WIp5 Bea j han PB 


Pata A33 Mg SE bca Ja 


Pena 


dab S3 & Ya, HH 3 Pagi An 3 kang U 
rs LI Eh Es tea HI ae JA ai db 
AI na SI Blah ih IG JIN dlekto 


3058. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin 
Abdullah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Abu Thalhah, dari 
Abdullah bin Abbas: Bahwa Rasulullah SAW memboncengnya di atas 
tunggangannya. Setelah menungganginya, Rasulullah SAW bertakbir 
(mengucapkan “Allaahu Akbar”) tiga kali, bertahmid (mengucapkan 
“Alhamdulillaah”) tiga kali, bertasbih (mengucapkan “subhanaalaah') 
tiga kali dan bertahlil (mengucapkan “Laa ilaaha illallaah”) satu kali. 
Kemudian merunduk lalu tertawa. Kemudian beliau menoleh kepadaku 
lalu berkata, “Tidaklah seseorang menunggangi tunggangannya lalu ia 


x. 


lebih jelas dan lebih kuat dari ini, bahwa Al Hakim juga meriwayatkan hadits 
ini (3: 178) dari jalur Bisyr bin Bakr, “Al Auza'i menceritakan kepadaku, 
Atha' bin Rabah menceritakan kepada kami, bahwa ia mendengar Abdullah bin 
Abbas”. Bisyr bin Bakar At-Tunisi adalah seorang yang tsigah lagi amanah, 
termasuk sahabat Al Auza'i, Al Bukhari mengeluarkan riwayatnya. Dalam 
riwayat ini dinyatakan, bahwa Atha' menceritakan hadits ini kepada Al Auza'i. 
Kemungkinannya, bahwa telah sampai kepadanya dari Atha', lalu ia juga 
mendengar langsung dari Atha', lalu ia menceritakannya dari dua jalur. 
Sehingga dengan begitu tidak ada alasan untuk menilai cacat riwayat orang 
tsigah ini, yakni Abdul Hamid bin Abu Al Isyrin. Lebih menguatkan dan 
mengokohkan ini, bahwa Al Hakim juga meriwayatkannya (1: 165) dari jalur 
Al Walid bin Ubaidullah bin Abu Rabah: “Bahwa Atha” menceritakan 
kepadanya dari Ibnu Abbas”. Al Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. Al Walid bin Ubaidullah bin Abu Rabah adalah putra saudaranya 
Atha', ia meriwayatkan dari pamannya. Biographinya dicantumkan di dalam 
Al-Lisan (6: 23) dan disebutkan bahwa Ad-Daraguthni menilainya dha'if, 
namun Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Ais-Tsigat dan Ibnu 
Khuzaimah mengeluarkan riwayatnya di dalam kitab Shahih-nya. Penilaian 
shahih Al Hakim dan Adz-Dzahabi terhadap haditsnya juga sebagai penilaian 
tsigah baginya. Dengan begitu jelas, bahwa hadits ini shahih lagi valid, 
walaupun tampaknya terputus. 


— Musnad Imam Ahmad 


melakukan seperti yang aku lakukan, kecuali Allah Yang Maha Suci lagi 
Maha Tinggi akan menoleh lalu tertawa kepadanya, sebagaimana aku 
tadi tertawa kepadamu.” 3 


Ya BA Ke de LA Ek af Eh rae 
Kb Man 3 IU IE Ka Fe RD 4 


ang Ou Mann Ai Ma Na PN AI SNP An Mara Me MO NULA DANaa 
Ada dig Se elo Han Sjip pak Cp DI Kp ata 
BI AS yi 3 rab OB 3 J3 AI SL Aa 
Pan £ ". Os aa na PA Ta .. 2. 
(Ka ye) Alb, (naa Gp Nala) 1S ang Ie Ke 
Pai ui ae GA al ia Noel PK Bon 
Ga ja Ef, Pan 


3059. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib 
menceritakan kepada kami, ia berkata Az-Zuhri ditanya, “Apakah pada 
hari Jum'at ada mandi wajib?” ia menjawab: Salim bin Abdullah bin 
Umar menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar 
berkata, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa di antara 
kalian mendatangi (shalat) Jum'at, hendaklah ia mandi.” Thawus 
berkata, Aku katakan kepada Ibnu Abbas, “Mereka menyebutkan bahwa 
Nabi SAW telah bersabda, “Mandilah kalian pada hari Jum'at, dan 
cucilah kepala kalian walaupuan kalian tidak junub, serta kenakanlah 
minyak wangi (pewangi)'” Ibnu Abbas berkata, “Tentang mandi memang 
benar, adapun tentang minyak wangi (pewangi), aku tidak tahu.” 


2088 Sanadnya dha'if. Abu Bakar bin Abdullah adalah Abu Bakar bin Abdullah bin 
Abu Maryam, tentang dha'if-nya telah kami kemukakan pada keterangan hadits 
no. 113 dan 1464. Ali bin Abu Thalhah adalah seorang yang tsigah, namun 
sebagian ahli hadits membicarakannya. Ternyata, yang mereka bicarakan 
adalah mengenai pandangannya terhadap faham syi'ah. Muslim telah 
mengeluarkan riwayatnya, namun ia tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Hadits 
ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 131) dan penulisnya hanya 
menyandarkannya kepada A/ Musnad, lalu ia menilainya cacat karena Abu 
Bakar bin Abu Maryam. 

3058 Sanadnya shahih. Sebenarnya ini dua hadits, yaitu hadits Ibnu Umar dan hadits 


Musnad Imam Ahmad — IA | 


da Ta al SH Wit lestal Ang Jb ran. 


NN Se Nana MAA. 


SI Gal GP aa SA CA Gl 3 SA Cia tama 
GA aa da Jaa Ip Si LA IN P TKe up 
un MEI, IG SN i me, PETA dori 

“Ga Sy 3 


3060. Abdullah (bin Ahmad) berkata, Aku temukan hadits ini di 
dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya: Yahya bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari 
Abu Al Aswad, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
melaknat wanita penyambung rambut dan wanita yang minta disambung 
rambutnya, serta kaum laki-laki yang berlagak seperti kaum wanita dan 
kaum wanita yang berlagak seperti kaum laki-laki.” 


s0 0 aa 


Ako Ne Ws KHAN Ak Terate KB 


a0.. L 0... 


Igo) HA: IG yaa GA Ca EP Ax 
san IS da ika Ayah Al Ia ala dl ur Ao 
dab dada Jaan PN UB di la ga 

Momin Daguise 


ae 


Peri . dsn C SB Mon ii aj Cu 


Ibnu Abbas. Hadits Ibnu Abbas merupakan pengulangan hadits no. 2383, lihat 
pula hadits no. 2419. Sedangkan hadits Ibnu Umar diriwayatkan juga oleh para 
penyusun kitab hadits yang enam, sebagaimana yang disebutkan di dalam A/ 
Muntaga (400, 401). 

260 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2263 dengan 
isnad-nya. Yang tampak, bahwa Abdullah mendengarnya dari ayahnya di 
tempat itu, kemudian ia menemukannya dengan tulisan tangannya di tempat ini, 
lalu ta memastikan apa yang ditemukannya. Lihat hadits no. 2291. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pe iba Tan Tsik AN Aan Tai 2 at aka AN Tr 3 -£ 
JB Ih Ao AN WI Iyo NG Beli akan OI AP 


II Hp 38 Aa Ugal In eni IG 


Jep) BEN Hias G3 Ha ca 

3061. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Hatim bin 

Abu Shaghirah Abu Yunus menceritakan kepada kami, dari Amr bin 
Dinar, bahwa Kuraib mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas 
berkata, “Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW di akhir malam, lalu 
aku shalat di belakangnya, kemudian beliau meraih tanganku lalu 
menggeserku sehingga menempatkanku sejajar dengan beliau. Ketika 
Rasulullah kembali pada shalatnya, aku mundur, Rasulullah SAW pun 
melanjutkan shalatnya. Selesai shalat beliau bersabda kepadaku, “Aku 
telah menempatkanmu sejajar denganku, tapi mengapa engkau mundur” 
Aku jawab, “Wahai Rasulullah. Apa pantas seseorang shalat sejajar 
denganmu padahal engkau adalah utusan Allah yang telah Allah 
anugerahkan kepadamu?” (mendengar itu) beliau kagum kepadaku, lalu 
beliau berdoa kepada Allah untukku agar Allah menambahkan ilmu dan 
pemahaman kepadaku. Kemudian aku melihat Rasulullah SAW tidur 
hingga aku mendengarnya meniup (terdengar suara nafasnya ketika 
tidur). Kemudian Bilal mendatanginya lalu berkata, “Wahai Rasulullah, 
Shalat” Maka beliau pun berdiri lalu shalat tanpa mengulangi 


"ok ae A63 Pena 


pi ea Bp Bis ae HP ES TAN 


Ka MAT ri ne 20 20. Ab 


Ke AN AE SAE JI IG OA HP yAk Gis 
II Uas Men BLU ane AU AJ ea 


1061 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 
284), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah para perawi shahih.” Lihat hadits no. 2572, 2602, 3033 dan 3490. 
Khanastu yakni mundur, kata ini termasuk kata yang pola perubahanna seperti 
kata “Dharaba” dan “Nashara” 


Musnad Imam Ahmad — 


KE en ag 3 AR Jaya Ia 
ae Madi A3 :J8 3ju Lu S3 5 Apar Lag -J 
LAI 3 H3 Ga Tan din Ih Elda 
Ban In —-i dat dn “AI Pa Batan de 2 Io 
BE Ya Sah 2 IG rada aa DS Uh HIU dipakai 
Kita Hd LG EN Ie LE La 
Hhe B IEh S8 dp Pa AI IE dia 
IB ayG Ae eh 16 KA, Gan 3 3 PL 
in TU 9 Ih ae Ta 8 ag Ui iga 
TI 9 AN IE Angs ea esp uue 
IE KAN GAN gp na ul ya IG 15 ab GAS, 
HA Ip Ba IP 33 IIS AI TAI on 
de Kap Of db dh Jb Inna ah 06 da 
Peka can Mn) Os pg Ye 
Pa AIA 3 Par at S3 J8 (adat ai aa Yat 
Ih BAN SA Ie Ih Aa ah de la 
Ko ne GE Khas ala db 


In de TING da UI aa Lang 


121 — Musnad Imam Ahmad 


kat 


ESA IG 3G aan Ags Bin 8 ah de Ie 
AM IN NP FN IE BI P3 Ii 
FA BEM Sg BI jas ph 


Giat Ida Unta OS ai Di aj ca Ip US 


BA Pd Be AI 5 5 UKEA pa UN, 


Ae S3 S3 SIT Da am ep la SI 136 
UT Ip Ona aja aoi Lesu ya 


S Jp 3JE aga hy Can KEY ega 
PA PA EA Te Oa ON aa ma Tea an ak ag NU Isa. 
bea ga Lgaka 1J8 Gan rp 3S 3 AD DD 2) d3 
KN ena BT mana Dae MN aa 4 - 2 20, 
Tb BA dan Yah Ca km JAS IU UI DG 
LX ea Ona Lu PN Ae Ge ru Patah -. “. 
$3 PT) Us :dB Ka 2Y ya ob OYya KR R3 183 :J8 Tapa 
SB KAA AR PHP gp) SLTA GI 
4 Ne DP US MUKA De H3: Ciu 0 ed 
AN Io ML JUp JG TAK ella Jani AE Ja eeai 
De SG II RS Tojo IDA JG Lam AA ah ala 
5 CA dus YAI AT JI ab Ag AI Jd Bid G) 

3062. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, Abu Balj menceritakan kepada 
kami, Amr bin Maimun menceritakan kepada kami, ia berkata, aku 
sedang duduk di samping Ibnu Abbas, tiba-tiba ada sembilan orang yang 
menemuinya, mereka berkata, “Wahai Ibnu Abbas. Engkau mau berdiri 
bersama kami atau mengkhususkan kami dari mereka.” Ibnu Abbas 
berkata, “Aku berdiri bersama kalian.” Saat itu Ibnu Abbas masih sehat, 
sebelum penglihatannya buta. Maka mulailah mereka berbincang- 


bincang, namun kami tidak tahu apa yang mereka katakan. Setelah itu 
Ibnu Abbas datang dengan menyingsingkan pakaiannya sembari 


Musnad Imam Ahmad — 


mengatakan, “Ah, sialan. Mereka telah mencela seseorang yang 
mempunyai sepuluh kelebihan. Mereka telah mencela seseorang yang 
Nabi SAW telah berkata kepadanya, “Sungguh aku akan mengirim 
seseorang yang tidak akan dihinakan Allah, ia mencintai Allah dan 
Rasul-Nya. Lalu para sahabat bergembira dan mencari-cari —masing- 
masing sahabat pun berharap bahwa yang dimaksud adalah dirinya—, beliau 
berkata, "Mana Ali” mereka menjawab, “Dia di rumah sedang menumbuk.” 
Beliau berkata lagi, “Memangnya ada seseorang dari kalian yang 
menumbuk? Lalu Ali pun datang, namun ia sedang sakit mata sehingga 
hampir tidak dapat melihat. Lalu beliau meniup pada kedua matanya, 
kemudian mengibaskan panji tiga kali, lalu menyerahkannya kepada Ali. 
kemudian ia kembali dengan membawa Shafiyyah binti Huyai.” Ia 
berkata, “Kemudian beliau mengutus fulan dengan surah At-Taubah, lalu 
mengutus Ali di belakangnya kemudian mengambilnya darinya. Beliau 
bersabda, “Tidak ada yang membawanya kecuali seorang laki-laki dariku 
dan aku darinya.” la mengatakan: “Beliau bersabda kepada anak-anak 
pamannya, “Siapa di antara kalian yang mau menggantikanku di dunia 
dan di akhiraf?” Saat itu Ali sedang duduk bersama beliau. Mereka 
semua menolak, lalu Ali berkata, “Aku akan menggantikanmu di dunia 
dan di akhirat.” Beliau pun bersabda, “Engkau penggantiku di dunia dan 
di akhirat? Lalu beliau meninggalkannya, lalu beliau menghampiri 
seseorang di antara mereka, lalu berkata, “Siapa di antara kalian yang 
mau menggantikanku di dunia dan di akhirat” Mereka semua menolak, 
lalu Ali berkata, “Aku akan menggantikanmu di dunia dan di akhirat.” 
Beliau pun bersabda, “Engkau penggantiku di dunia dan di akhirat.” Ia 
berkata, “Ali adalah orang pertama yang memeluk Islam setelah 
Khadijah.” Ia berkata, “Lalu Rasulullah SAW mengambil pakaiannya 
kemudian meletakkannya pada Ali, Fathimah, Hasan dan Husain, lalu 
berkata, “Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 
dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” 
(Os. Al Ahzaab (33): 33).” Ia berkata, “Ali telah mempertaruhkan 
jiwanya, ia mengenakan pakaian Nabi SAW, lalu ia tidur di tempat 
beliau. Sementara itu kaum musyrikin tengah mengintai Rasulullah 
SAW, lalu Abu Bakar datang, sementara Ali tengah tidur. Abu Bakar 
mengira bahwa ia adalah Nabiyullah, lalu ia berkata, “Wahai Nabiyullah.” 
Maka Ali berkata kepadanya, “Sesungguhnya Nabiyullah telah berangkat 
ke arah sumur Maimun. Susullah beliau.” Maka Abu Bakar pun segera 
bertolak, lalu masuk gua bersama beliau. Kemudian Ali dilempari dengan 


— Musnad Imam Ahmad 


1 ANE, 


bebatuan sebagaimana Nabiyullah dilempar, dan Ali pun meringkuk, ia 
menekukkan kepalanya ke dalam pakaian dan tidak mengeluarkannya, 
sampai akhirnya dibukakan kepalanya, maka mereka berkata, “Sungguh 
celaka engkau! Sahabatmu itu kami lempari tidak meringkuk, tapi engkau 
malah meringkuk. Kami memang menyangsikan itu!” Ia berkata, “Ali 
turut berangkat bersama orang-orang dalam perang Tabuk. Lalu Ali 
berkata kepada beliau, “Bolehkah aku berangkat bersamamu?” 
Nabiyullah bersabda kepadanya, “Tidak.” Maka Ali pun menangis. Beliau 
pun bersabda, “Tidakkah engkau rela bagiku berkedudukan seperti Harun 
bagi Musa? Hanya saja engkau bukan nabi. Sesungguhnya tidak 
semestinya aku berangkat kecuali engkau menggantikanku'.” Ia berkata, 
“Rasulullah SAW juga pernah berkata kepadanya, “Engkau waliku pada 
setiap mukmin setelahku'” Ia berkata, “Beliau juga bersabda, “Tutuplah 
pintu-pintu masjid selain pintu Ali” Maka ia pun masuk masjid dalam 
keadaan junub, dan itu adalah jalannya, tidak ada jalan lain baginya 
selain itu.” Ia berkata, “Beliau juga bersabda, “Barangsiapa yang aku 
maula-nya, maka maulanya adalah Al?” Ia berkata, “Dan Allah telah 
mengabarkan kepada kami di dalam Al Our'an, bahwa Allah telah ridha 
kepada mereka, kepada para peserta bai'at di bawah pohon, karena ia 
telah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah kami 
pernah menceritakan bahwa Allah murka kepada mereka setelah itu?!” Ia 
berkata, “Nabiyullah SAW berkata kepada Umar ketika Umar 
mengatakan, “Izinkan aku untuk memenggal lehernya.”, “Mengapa 
engkau harus melakukannya?! Engkau tidak tahu kalau Allah telah 
mengetahui para peserta perang Badar, lalu berfirman, “Berbuatlah 
sekehendak kalian” 


2062 Sanadnya shahih. Abu Balj (dengan fathah pada huruf baa" dan sukun pada 
huruf laam, lalu diakhiri dengan jiim), namanya adalah “Yahya bin Sulaim” 
dan dipanggil “Yahya bin Abu Al Aswad” Al Fazari. Ia seorang perawi yang 
Isigah, ia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa”d, An-Nasa'i, Ad-Daraguthni 
dan yang lainnya. Disebutkan dalam 4r-Tahdzib, bahwa Al Bukhari berkata, 
“Ada catatan mengenainya.” Tapi aku tidak tahu dimana ia mengatakan ini?, 
karena ia telah mencantumkan biographinya dalam A/ Kabir (4/2/279-280) 
namun tidak menyebutkan cacat padanya, dan tidak mencantumkan 
biogrpahinya di dalam Ash-Shaghir. Ia dan juga An-Nasa'i tidak 
mencantumkannya di dalam Adh-Dhu'afa, sementara Syu'bah telah 
meriwayatkan darinya, padahal ia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari 
orang yang fsigah. Amr bin Maimun adalah Al Audi, ia seorang tabi'in yang 


Musnad Imam Ahmad — 


Pe 


pra 


aga AE IE 3S MG Ad Cik rar 


2.0. by 2... 300 « an 2 
0 tot ge GP Ogan yg pPP Pa PP 
3063. Abu Malik Katsir bin Yahya menceritakan kepada kami, ia 


berkata, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Balj, dari 
Amr bin Maimun, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi sepertinya. 63 


3063 


tsigah. Para penyusun kitab hadits yang enam telah mengeluarkan riwayatnya. 
Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (9: 119-120), penulisnya 
mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam A/ Kabir 
dan Al! Ausath secara ringkas. Para perawi Ahmad adalah orang-orang shahih 
selain Abu Balj Al Fazari, ia itu tsigah namun ada kelemahan padanya.” At- 
Tirmidzi meriwayatkan dua penggalan dari hadits ini dari Muhammad bin 
Humaid Ar-Razi dari Ibrahim bin Al Mukhtar dari Syu'bah dari Abu Balj. 
Yang pertama “perintah menutup pintu keculi pintu Ali” (4: 331), dan yang 
kedua “Orang yang pertama kali shalat adalah Ali” (332), no. 5342. Hadits ini 
telah disinggung oleh Al Hafizh di dalam Al Gaul Al Musaddad (17) yang juga 
disandarkan kepada An-Nasa'i, mungkin (maksudnya) bahwa An-Nasa'i 
meriwayatkan sebagiannya. Yakhluunaa, yakni mengkhususkan kami di dalam 
majlis (tanpa orang lain). Ucapan perawi “kemudian beliau mengutus fulan 
dengan surah At-Taubah”, maksudnya adalah Abu Bakar RA sebagaimana 
yang telah dikemukakan pada hadits no. 1296. Syaraa nafsahu yakni menjual 
jiwanya (mempertaruhkan nyawanya). Yaradhawar yakni yaralawwa. 
“Narmiihi falaa yatadhawwaru” dicantumkan di dalam naskah Ic) 
“nuraamiih?”, pembetulannya dari naskah (8) dan Majma' Az-Zawaid. Ucapan 
Umar “Izinkan aku untuk memenggal lehernya”, maksudnya adalah Hathib bin 
Abu Balta'ah ketika diketahui bahwa ia telah mengirimkan surat kepada orang- 
orang musyrik (memperingatkan mereka) sebagaiman yang telah dikemukakan 
secara rinci dari hadits Ati pada no. 827. Telah dikemukakan beberapa hadits 
yang mengandung makna hadits ini, di antaranya hadits no. 1371, 1511, 1608 
dan 1787. 

Sanadnya shahih. Katsir bin Yahya bin Katsir Abu Malik adalah seorang yang 
Isigah. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Abu Zur'ah 
mengatakan, “Shadug”” Abu Hatim mengatakan, “Statusnya jujur, namun 
berfaham syi'ah.” Al Azdi mengingkari haditsnya yang dari Ali. Adz-Dzahabi 
mengatakan, “Aku tidak tahu siapa yang menceritakannya dari Katsir.” Lalu Al 
Hafizh mengatakan di dalam Al-Lisan (4: 184-185), “Kemungkinan 
kesalahannya dari yang setelahnya.” Al Azdi memandang hadits yang 
diingkarinya adalah akibat kemungkaran dari Katsir ini, tanpa memperhatikan 
siapa orang yang meriwayatkan darinya. Itulah kemungkinannya. Hadits ini di 
sini dari riwayat Imam Ahmad dari Katsir bin Yahya yang disebutkan di dalam 


— Musnad Imam Ahmad 


poe Ae 


apa SA AA KL ap aa Ea An 

Jadi Fi lah ig IE PA OP Pb IP Pa Pb 
AH 5 AP Ae ia daa da dg 
dd Ja dg UP 16 cak by kg abad F3 eka 


ba Pan 3 cok IE Lai ta ra & ag 


.. 


BAG Desa Bo (A wu di Kg IN AS 
se An SN an 38 Kn In KALI Ja 


2 x tm Sim, iba Ls 3 Ja Ai Aga 25 te 


jd Lu mao - 0. - Naa Nm ana 
:J6 (Pia :J8 Me ar ara Na Va ane 
bai Ya «3 ht Ku eh DE dp 
.. ... Pra PER 
Abdi KB J6 Ih 2 8 TAI, Pe) 
3064. Abdurrazzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Hasan bin 
Muslim mengabarkan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku telah menyaksikan shalat pada hari Idul Fithri bersama 
Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua 
melaksanakannya sebelum khutbah, kemudian berkhutbah setelahnya.” ia 
berkata, “Lalu Nabi SAW turun, seolah-olah aku melihat kepada beliau 
ketika beliau memerintahkan orang-orang dengan tangannya supaya 
duduk, kemudian beliau berjalan menembus mereka, sampai beliau tiba 
di tempat kaum wanita, saat itu beliau bersama Bilal, lalu beliau bersabda 


kedua naskah asli, namun Al Hafizh, ketika mencantumkan biografinya di 
dalam Al-Lisan dan At-Ta'jil, ia menyebutkan bahwa yang meriwayatkan 
darinya adalah Abdullah bin Ahmad, dan ia telah memberikan simbol di dalam 
4i-Ta'jil dengan simbol Abdullah. Sementara Ibnu Al Jauzi tidak menyebutkan 
Katsir sebagai salah seorang gurunya Ahmad. Kemungkinan hadits ini dari 
tambahan Abdullah, lalu para penyalinnya keliru ketika menyalin. Tapi tidak 
menolak kemungkinan bahwa ini dari riwayat Ahmad. Maka kami tidak bisa 
memastikannya. Hadits ini merupakan pengulangan yang sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


(membacakan ayat): “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan- 
perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka 
tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah (Os. Al 
Mumtahanah (60J: 12), lalu beliau membacakan ayat ini hingga selesai, 
setelah selesai beliau bersabda, “Apakah kalian siap demikian?” Lalu 
seorang wanita berkata, tidak ada dari mereka yang menjawabnya selain 
wanita ini, "Ya. Wahai Nabiyullah'” Hasan (bin Muslim) tidak tahu siapa 
wanita itu. Beliau bersabda, “Kalau begitu, bersedekahlah kalian.” Lalu 
Bilai membentangkan pakaiannya, lalu berkata, “Kemarikan milik kalian. 
Tebusannya ayah dan ibuku.” Lalu mereka pun melemparkan cincin besar 
dan cincin-cincin mereka ke dalam pakaian Bilal.” Ibnu Bakar berkata, 
“cincin-cincin.” 4 


pen yi 


Pa ae bp aa ui BI AS Ea no 
Ba F3 Se ag db Io bag IE ya gi 
BK 138) bp CAS SD paai Sh jas iba 
kasa IX AS dngan IG AA a Bah ola 
Aa Sp 


3065. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku menyaksikan Nabi SAW shalat pada hari Id, kemudian 
beliau berkhutbah. Lalu beliau mengira bahwa kaum wanita tidak dapat 
mendengar (khutbah beliau), maka beliau menghampiri mereka lalu 


28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2173 dan 
2574. Lihat hadits no. 2593. Ionu Bakar adalah Muhammad bin Bakar Al 
Bursani. Dicantumkan pada naskah (r) di awal isnadnya “dan Abu Bakar”, 
pembetulannya dari naskah (2). A/ Fatakh (dengan fathah pada huruf faa" dan 
taa', lalu diakhiri dengan khaa') adalah bentuk jamak dari “fatkhah” (dengan 
sukun pada huruf taa”), yaitu cincin besar yang biasa dikenakan di tangan, atau 
mungkin juga di jari-jari kaki. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah 
cincin yang tidak bermotif (polos. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al 
Atsir. 


— Musnad Imam Ahmad 


menasihati mereka, dan beliau bersabda, “Bersedekahlah kalian.” Lalu ada wanita 
yang menyerahkan cincin, gelang dan lainnya, kemudian beliau memerintahkan 
Bilal untuk mengumpulkannya dengan pakaiannya hingga selesai.””065 


AP Ab Ii PA CE AI AS ih ran 
tai SB Ab Aa KE TB AE gl gp tia IE 


LA NAN Nana! 


ag ha & e Pa Tan, .. kg Pe & 
JB Uapba SAY) SAR ISA ana PJB opa gl Pp 


Laga. He Len Naa Per para Dn Nan tan nan aa 
ala 33 Ia Waah JT Jas Ie AE AI Ko AI Iyo) JL 
Pa en LA at Kg 3 PN SAE 
dat dn telah Lo oa Aaj aa) (md Lv ea sa dan 
Bon cek 010 06 & 0 KeoLg BIT AI. 01 9 0 
EU LA aga 0 ale Fa R3 (OP Oa Aa 
SElan ten, Gara “O FN aa SA AR Te Tan aan Tes 
& P en da Up «Pa Op OS ag Gal 
Bd db Tap naa) an ad Jo IG jade 
SGP IG AE La in Cop plak Ca aga 
3066.  Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, satu kali ia 
berkata, dari Ibnu Abbas, lalu aku katakan, “Tidak melalui Thawus?” ia 
menjawab, “Tentu, ini dari Ibnu Abbas.” ia berkata, Kemudian (di lain 
waktu) ia mendengarnya menyebutkan tapi tidak menyebutkan Ibnu 
Abbas. ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Penduduk Madinah ber- 
ihlal (memulai ihram dengan niatnya) dari Dzul Hulaifah. Penduduk 
Syam berihlal dari Juhfah. Penduduk Yaman ber-ihlal dari Yalamlam. 
Dan penduduk Najed be-rihlal dari Oarn. Semua itu —adalah migat— 
bagi mereka dan orang-orang selain mereka yang datang ke tempat- 
tempat itu bagi yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Adapun 
orang yang rumahnya lebih dekat dari migat-migat itu, maka ia ber-ihlal 
dari rumahnya, hingga mencapai penduduk Makkah.” 8 


2065 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya, dan 
merupakan pengulangan hadits no. 1902 dan 2533. 
706 Sanadnya shahih. Keraguan tentang maushul dan mursa-Inya riwayat ini tidak 


Musnad Imam Ahmad — 


Abu Abdur-rahman (Abdullah bin Ahmadj berkata, “Ayahku 
berkata, “Aku pernah berihram dari Yalamlam ketika datang dari 
Abdurrazzag'.” 


0... ea 


IPP GAM 3 SU GE AS GAS ra 
Ie Io AN gih BE AS APE up Wah 
SPAN AMAN, ALIN, AI LAYAN iya Dj IE 3 aa 
3067. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah Ibnu Abdullah 
bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah melarang 


membunuh empat jenis binatang: Semut, lebah, burung hudhud dan 
burung shurad.”?067 


WA AGAN PPA UAN SAK Cb TAN 

Te Ie dr BO PE ON p Jb gi Fei 

Ane Sya dag rb LH j3 gn dl, da 

in tepi SIKA St AA 
Aap ab db Jo MO V5 FG Hae 

3068. | Bintan | Senen kepada FN Ma'mar 


mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah Ibnu Sahl 
bin Hunaif, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW disuguhi dua 


& 


x 


Ibnu Abbas pada no. 2128. Ma'mar dan Wuhaib juga meriwayatkannya dari 
Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas pada no. 2240 dan 2272 
tanpa keraguan. Yang tampak, bahwa keraguan di sini dari Abdurrazzag, 
karena riwayat Ma'mar yang lalu diriwayatkannya darinya oleh Ghandar 
Muhammad bin Ja'far, lalu itu tidak disebutkan oleh Abdurtazzag di sini. 
Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah 
sebagaimana disebutkan di dalam A/ Muntaga (4607). 


— Musnad Imam Ahmad 


3067 


—daging— dhabb (semacam biawak yang hidup di padang pasir) bakar. 
Saat itu Khalid bin Al Watid bersama beliau, lalu Nabi SAW 
mengulurkan tangannya untuk memakannya, lalu dikatakan kepada 
beliau, “Itu adalah —daging— dhabb, maka beliau pun menahan 
tangannya, lalu Khalid bertanya kepada beliau, “Apa ini haram wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tidak. Hanya saja ia tidak hidup di 
tanah kaumku, sehingga aku merasa jijik” Maka Khalid memakannya 
dan Rasulullah SAW melihatnya.””68 


pon AG 


ep da 1 Jah japan SGP IG Es YA 


AA Ja op di dr IDA IE ye Ip 
Ig Kp 0 2 aa Peta al Pa 
CS Ha 


3069. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Seorang laki-laki menemui Nabi SAW, lalu ia memuji beliau, maka 
Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara susunan kata yang indah 
terdapat apa yang disebut sihir, dan sesungguhnya di antara sya'ir ada 
(yang mengandung) hukum'. “2 


2 #20. 2... 


PP P3 yA AK Cik SEP KE El ran. 
Aa Kn Pa ae Ni da 3 
" f “ . 5 1. . , : 2 0... 2 9 - 
Ap ea Ag 
3070. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari seorang laki-laki, dari Ibnu 


Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang 
buas yang bertaring, dan melarang setiap burung yang bercakar 


1088 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 3041. 
28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3026. 


Musnad Imam Ahmad — 


(tajam)? 70 
kara Ca kn ap ACA SG Ae Bas rawa 
AE men oa 3 :JG atas 


ix . Pa 
Ivapana Ka) 23 Pi -J6 Tai Pr) oh Ga (jap 


& 


na Le KI oh a oeket 7 J8 Le sas 3 and Pi 
HE, dapa K: Ae de 3 de A1 dah SES 5 
bu ig & 3) Kis Aan G 163 ui diga &: 
aan dal 5 j3 C6 Je ng ai 
TAN Oia GS 2G Ab, Ca Ap ata da 


2... 


NUR AO So MA De 
Sa ip TAS AU Tej Lb Eh 
Bak 


3071. 'Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, ia 
berkata, aku pernah masuk ke tempat Ibnu Abbas, lalu aku katakan, 
“Wahai Ibnu Abbas. Ketika aku di dekat Ibnu Umar, ia membaca ayat ini 
lalu menangis.” Ia bertanya, “Ayat apa?” Aku menjawab, “Dan jika kamu 
melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu 
menyembunyil , niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan 
kamu tentang perbuatanmu itu.” (Os. Al Bagarah (2): 284). Maka Ibnu 
Abbas berkata, “Sesungguhnya ketika ayat ini diturunkan, para sahabat 
Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat, dan mereka diliputi 


27 Sanadnya dha Y karena tidak diketahuinya tabi'in yang Gatadah meriwayatkan 
darinya. Hadits ini esensinya shahih, telah dikemukakan beberapa kali dengan 
isnad-isnad yang shahih, yang terakhir adalah hadits no. 3024. Lihat hadits no. 
3141. 


KS | — Musnad Imam Ahmad 


kekecewaan yang sangat, yakni, mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah. 
Kami binasa. Bila kami dihukum karena apa yang kami katakan dan apa 
yang kami perbuat (itu wajar), tapi hati kami tidak di tangan kami.” Maka 
Rasulullah SAW berkata kepada mereka, “Ucapkanlah: Kami mendengar 
dan kami patuh. Lalu ayat itu dihapus dengan ayat ini: “Rasul telah 
beriman kepada Al Our'an yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, 
demikian pula orang-orang yang beriman.” hingga “Allah tidak 
membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat 
siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Os. Al Bagarah (21: 285- 
286). Dengan begitu, Allah memaafkan bagi mereka tentang apa yang 
terdetik di dalam jiwa, dan —hanya— diperhitungkan karena 
perbuatan.”?97! 


s0. A8» 


Es Ju Sg. Jet ust SGP AG Gib YVY 


as A Lp at PE DKP Ika Jaa 


a Op aa Ia gala G3 GA na ANA 
Hadi AS aa ale Ia AAN ola Bs aya 
da SN gtu Gali Jones Kveanag ken p3 Sai dpl LAN aa 
ai Gd da sa 

Jaa been su fan 


3072. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 
kepada kami. dan Al Aswad mengatakan: Israil menceritakan kepada 


37! Sanadnya shahih. Humaid Al A'raj adalah Humaid bin Oais Al Makki Al 
@ari', ahli gira'ah penduduk Makkah, ia seorang yang tsigah, ia dinilai tsigah 
oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al Bukhari dan yang lainnya. Para penyusun kitab 
hadits yang enam meriwayatkan haditsnya. Al Bukhari mencantumkan 
biographinya dalam 4! Kabir (1/2/350). Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir 
dalam 4t-Tafsir (2: 81) dari tempat ini. Sementara As-Suyuthi dalam Ad-Durr 
Al Mantsur (1: 374) menyandarkannya kepada Abdurrazzag, Ibnu Jarir dan 
Ibnu Al Mundzir. Makna hadits ini telah dikemukakan dari jalur lainnya pada 
no. 2070. 


Musnad Imam Ahmad — 


kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa orang-orang 
@uraisy mendatangi seorang perempuan dukun, lalu mereka mengatakan 
kepadanya, “Beritahu kami tentang orang kami yang paling menyerupai 
orang yang menghuni magam ini?” Perempuan itu berkata, “Jika kalian 
mau membentangkan kain di atas dataran ini, lalu kalian berjalan di 
atasnya, aku akan memberitahu kalian” Maka mereka pun 
membentangkan, lalu orang-orang berjalan di atasnya, kemudian 
perempuan itu melihat jejak Muhammad SAW, lalu ia berkata, “Inilah 
orang di antara kalian yang paling menyerupai dengannya.” Lalu setelah 
itu berlalulah selama dua puluh tahun atau hampir dua puluh tahun, atau 
selama yang dikehendaki Allah, kemudian Nabi SAW diutus.?2 


IA 3 P3 3 PA SD Us .r.vr 
Ne en Ao ME ena aa MK Ina dah PALA an ND 3 
ag BEA Te Io AA OP PA ap aa Ih 
Te. Ta Es 
Bp boy 
3073. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Daud bin Gais 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, 


dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berwudhu satu kali-satu 
kali.2073 


ane. at s.. 


BP 3 Jaka Gia SE GaL yvt 
Dan YG Kama Bath Aa : AIA Kata ANN na 
Pep AS Wayan AS NS du Jalal jl 
Sd nh Ie Ko Syah OA GA JB AEA 


27 Sanadnya shahih dan saya tidak menemukannya di temp3t lain. Riwayat ini 
telah berulang kali dikemukakan pada hadits-hadits tentang isra', bahwa 
Rasulullah SAW adalah orang yang paling menyerupai kakeknya, yakni 
Tbrahim SAW. Yang paling akhir yang telah lalu adalah hadits no. 2697. 

27 Sanadnya shahih. Daud -bin-Oais Al Farra" Ad-Dibagh adalah seorang yang 
tsigah lagi hafizh (penghafal hadits) sebagaimana yang dikatakan oleh Asy- 
Syafi'i, ia dinilai tsigah oleh Ahmad dan yang lainnya. Al Bukhari 
mencantumkan biographinya di dalam A4! Kabir (2/1/220). Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2072. Lihat hadits no. 2416. 


— Musnad Imam Ahmad 


» » .. 2... . ... 
Doa Bp Ap Heat IG egg AA 
3074. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats- 
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Abu Ath- 
Thufail, ia berkata, “Aku sedang bersama Ibnu Abbas dan Mu'awiyah, 
yang mana tidaklah Mu'awiyah melewati rukun kecuali ia ber-istilam” 
padanya, maka Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
tidak pernah ber-istilam kecuali hajar dan Al Yamani.' Mu'awiyah pun 
berkata, “Tidak ada sesuatu pun dari Bait ini (yakni Baitullah) yang 


ditinggalkan!” 


aa at & Jp an Cai aa As Gi re 
" & Aa at sg PNP Si dan Gin DN Sab, 
ga oa GP year Gal aan GP Ola gt Ah IP GP Olahan Vito 
PN naa Kan on DR Pe MA ES KALA 
KP P9 TEA pa 9 dag AP AI Uda aa du 
3075. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ats-Tsaubi 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim. Dan Abu Nu'aim, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsman, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW menikah ketika 
beliau sedang ihram, dan beliau berbekam saat sedang ihram.”75 


NN yan (et 


apaan He Li 33 SM Up GE AS EA raya 


na on La. 62 


Nana U- 1t 1 naa 
| Lay GPU yA) opa PP Yee) oi tra PP aa 
BS 2 elly dls At Ike LD JS dot na dasi 


Dp kada da Yo KE RA YG ar 0 Ulun la 


nh “ Istilam adalah menyentuh dan mencium, atau menyentuh saja, atau berisyarat 
saja kepadanya. 

2074 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2210. 

2015 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2890 dan 
3053. 


Musnad Imam Ahmad — 


. AA 
AAS G3 33 SI 
3076. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa seorang laki-laki jatuh dari untanya ketika sedang ihram, 
lalu ia terhempas atau dihempaskan —Ayyub ragu—, lalu mereka 
bertanya kepada Nabi SAW, beliau pun bersabda, “Mandikanlah dengan 
air dan bidara, dan kafanilah dengan pakaiannya, tapi janganlah kalian 
menutup kepalanya dan jangan pula mengenakan minyak wangi 
(pewangi) padanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya 
pada hari kiamat dalam keadaan berihram” 6 


o #.o. ea 


Pi ak MAN aa ea TU pts, 900 A8 

SPI SI X2 GA yaaa JG BOP AG Ba YUNV 
ea Oo ee Ga La 3 & 0... ga 
(PAI ai PA Ieny Ol bapet gal GP ar ot Jera UP 
TN ANE 2 
eh oa Ja S3 Math ap 
3077. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar berkata, 
Dan, Abdul Karim Al Jazari mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang laki-laki terlontar dari unta yang 


mengamuk ketika sedang ihram, lalu ia terhempas dengan sangat keras. 
Kemudian ia menyebutkan seperti hadits Ayyub.'”7 


76 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3031. Ucapan 
perawi “au agsha'ahu”, demikian yang dicantumkan pada naskah (rJ, 
sedangkan pada naskah (5!) dicantumkan “Au augashahu", keduanya salah, 
karena yang benar adalah “Wagashathu naagatun dan wagashahu ba 'liruh” 
kata kerja tsulatsi yang termasuk pola “Wa'ada” dan tidak ada kata kerjanya 
dalam bentuk ruba'i yang mengandung makna ini. “Agsha'ahu” dengan 
mendahulukan shaad daripada 'ain, maknanya berbeda jauh, karena “A/ 
gash'w” berarti menekankan sesuatu pada sesuatu sehingga membunuhnya atau 
memecahkannya, dan itu bukan yang dimaksud di sini. Pendapat yang kuat 
menurutku, bahwa yang benar adalah “Au agsha'ahu” (dengan mendahulukan 
'ain daripada shaad), karena “Oasha'athu" bentuknya (sulatsi, sedangkan 
“Agsha'athu” bentuknya ruba'i. Yang berarti: membunuh dengan cepat. 

2077 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musuad Imam Ahmad 


& Pn GAN # Tua 3 Mp BS YNA 


gn.» 


dng lan Io Ipa AM -J6 AE 


HA SA 0) alah Le et 1 


& 


Abe sja SA IG Ab Talas BPR) HS IS Mai 
Ab er os ai 


3078. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW berbekam pada kedua sisi 
lehernya" dan di antara kedua bahunya. Beliau dibekam oleh budak Bani 
Bayadhah, upahnya sebanyak satu setengah mudd, lalu beliau berbicara 
kepada pemiliknya sehingga mereka menggugurkan darinya (kewajiban) 
setengah mudd. Ibnu Abbas berkata, “Dan beliau memberinya upah. 
Seandainya itu haram, tentu beliau tidak akan memberinya.”8 


SI BA WI HE op GP AE CAS .rva 
y $ Ig 2 ag £ Pd 2 . 2 & ta ".. ... 
BE Ko Ip IE IE AE yi op SIN Gp bah 


Pan SA Mor ad ado t Pena th 
PA yangg ML Oj man al as Oa DAS ya TPA Hu 

Kema Ki Ip BG SI TA JIE GA Ea 

3079. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Al Mundzir 

bin An-Nu'man Al Afthas, ia berkata, Aku mendengar Wahb 

menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

“Akan keluar dari Adan Abyan dua belas ribu —personil—, mereka 

menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka adalah manusia terbaik di 

antara aku dan mereka.” Ma'mar mengatakan kepadaku, “Berangkatlah 


Yakni pada urat sisi lehernya. Sebelah kanan dan sebelah kirinya. 

Sanadnya shahih. Makna hadits ini telah dikemukakan dengan isnad dha'if 
pada no. 2155 dan kami telah menyinggung hadits ini di sana. Lihat hadits no. 
3020. 


Musnad Imam Ahmad — 


lalu tanyakan kepadanya tentang hadits ini.”99 


J8 BA Wi YG KG BEM AS KAL YA. 
Ig aa AN : aan Lk aa Ta eni 
la LA SE 1d, AS PSP pen Oam JP 
PN SAN 2 JUAN 
HE 0g dal 


Mi Sat gel KA JB ni 


Pe aan TA MAAN PEN MPP CN MN ST NT DL Ben TAG TE AN ACA 
WB Ja dea ABU) d3 AN IAI IS UJI GS 
nata MP im Le EA aan SO naa PP Map NON 
bb Af Barat JB IE GR IS AP ga Hii 
, ? 2 2 : 
Bap Sa 
3080. Abdurrazzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
Ya'la mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Ikrimah maula Ibnu 
Abbas berkata Ibnu Abbas memberitahukan kepada kami: Bahwa ibu 
Sa'd bin Ubadah —Ibnu Bakar berkata, Saudaranya Bani Sa'idah— 
meninggal ketika ia tidak sedang di dekatnya, lalu ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia ketika aku jauh 
darinya: apakah akan bermanfaat baginya bila aku bersedekah sesuatu 


atas namanya?” Beliau menjawab, “Ya.” ia berkata lagi, “Maka aku 
persaksikan padamu, bahwa kebun yang hampir panen adalah sedekah 


21 Sanadnya shahih. Al Mundzir bin An-Nu'man Al Afthas Al Yamani dinilai 
Isigah oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ais-Tsigat. Al 
Bukhari mencantumkan biographinya di dalam Al Kabir (4/1/358-359). Di 
antara yang menguatkan ke-tsigah-annya bahwa Ma'mar menyuruh 
Abdurrazzag agar berangkat dan mendengarkan hadits ini langsung darinya. 
Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 55) dan disandarkan 
kepada Abu Ya'la dan Ath-Thabrani, lalu penulisnya mengatakan, “Para perawi 
keduanya adalah para perawi shahih kecuali Mundzir Al Afthas, ia itu tsigah.” 
la terlewat menyandarkannya kepada Al Musnad. “Adan Abyan (dengan fathah 
pada huruf hamzah dan yaa bertitik dua di bawah, dan di tengahnya huruf baa" 
dengan titik satu di bawah yang berharakat sukun) adalah Adan yang terletak di 
tepi laut. Adan ini bukan "Adan La'ah”. Yagub mengatakan (6: 127), “La'ah 
adalah suatu kota di bukit Shabr yang para penduduknya merupakan para 
pekerja pabrik, di sebelahnya terdapat desa sederhana yang disebut Adan 
La'ah, bukan Adan Abyan yang di tepi laut. Aku pernah masuk ke Adan 
La'ah” 


— Musnad Imam Ahmad 


atas namanya.” Ibnu Bakar berkata, "Yang telah dipanen.” 


0... 20. 


AAN X3 1 Ola CA SN AE SAS YM 
pe IP 153 


IP AP MP Ae sa 
“5 ui PRE ja SK CAN NG La Kan 
bath Ap LAB dad Iga KPA be 
PA og di Hi AL aa Ag 


Na Is OS ino cab ag de 5 tia Je NAN, kada 


# PI yaah MB Sana uh L0.. LIA IA TAN EN 
lagi lih ega IS Jb Mo ine YAA yg ai Hita aa 
SP IN BPA Gg He ada Ja ae LAI 9 


352. 


a me an ak Ro Ak 2.3 
33 Ii Sama GW DB AL Pi 9 de 
K3 ia HI Aa SN ya 

3081. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdur-rahman bin Al Harts, Hakim bin 
Hakim menceritakan kepadaku, dari Nafi” bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mengimamiku di Baitullah, ia 
shalat Zhuhur mengimamiku ketika tergelincirnya matahari sekitar tali 


3080 Sanadnya shahih. Ya'la adalah Ibnu Hakim Ats-Tsagafi. Lihat no. 3049. 
Ummu Sa'd bin Ubadah adalah bintu mas'ud bin Oais bin Amr bin Ziyad 
Manat bin Adi An-Najjariyyah Al Anshariyyah, meninggal pada tahun 5 bulan 
Rabi'ul Awwal, saat itu Nabi SAW sedang perang Dumatul Jandal. Ketika 
Rasulullah SAW kembali ke Madinah, beliau mendatangi kuburannya lalu 
menyalatkannya di atas kuburannya. Ayahnya mempunyai lima anak 
perempuan, semuanya diberi nama ““Amrah”, dan semua telah berjanji setia 
kepada Rasulullah SAW. Wanita ini adalah anaknya yang keempat menurut 
susunan Ibnu Sa'd (8: 330-331), sedangkan Al Hafizh di dalam A/ Ishabah (1: 
150-151) menyebutnya sebagai anak pertama. Menurutku, pendapat Ibnu Sa'd 
lebih kuat. 


Musnad Imam Ahmad — 


sandal. Kemudian shalat Ashar bersamaku ketika bayangan sesuatu 
sama dengan dua kali aslinya. Kemudian shalat Maghrib bersamaku 
ketika orang yang berpuasa boleh berbuka. Kemudian shalat Isya 
bersamaku setelah hilangnya mega merah. Kemudian shalat Subuh 
bersamaku ketika telah haramnya makan dan minum bagi yang 
berpuasa. Keesokan harinya, ia shalat Zhuhur bersamaku ketika 
bayangan sesuatu sama dengan aslinya. Kemudian shalat Ashar 
bersamaku ketika bayangan sesuatu sama dengan dua kali aslinya. 
Kemudian shalat Maghrib bersamaku ketika orang berpuasa boleh 
berbuka. Kemudian shalat Isya bersamaku pada sepertiga malam yang 
pertama. Kemudian shalat Subuh bersamaku setelah cahaya menguning. 
Setelah itu ia menoleh ke arahku, lalu berkata, Wahai Muhammad. Ini 
adalah waktu para nabi sebelummu. Waktunya adalah di antara kedua 
waktu tersebut'. "8! 


. Ae 0 


Pa, aa Oka Cod Tuai 
AN PA Oei 
asi HSE HA GERY nh ah 

IN JAN LS ig Je se JB) -JE sega 


3082. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdur-rahman bin Al Harts Ibnu Ayyasy 
bin Abu Rabi'ah, dari Hakim bin Hakim bin Abbad bin Hunaif. Lalu 
disebutkan dengan isnad-nya dan maknanya, hanya saja ia mengatakan 
pada shalat Subuh hari kedua, “Aku tidak tahu apa yang dikatakannya” 
dan pada waktu shalat Isya ia berkata, “Ia (Jibril) shalat bersamaku ketika 
telah berlalunya seperti malam yang pertama.””2 


Pj Pa NY 


281 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (1: 150-151) dan At- 
Tirmidzi (1: 140-141), dan ia mengatakan, “Hadits hasan.” Pada sebagian 
naskah yang shahih disebutkan “hasan shahih”. Pensyarahnya mengatakan, 
“Dishahihkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Abu Bakar bin Al Arabi. Ibnu Abdil 
Barr mengatakan, “Perbincangan mengenai isnad-nya tidak mengarah. Hadits 
ini dikeluarkan juga oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraguthni 
dan Al Hakim'.” 

382 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


-.. cen 30 ga 8 


Hata 3 ea Fa By) Ie lb YAY 


03 2... Ae 02. f 


Abe pisa tia IG ajaa Ge Ah IR 
Sena El 8 ab da Fo Iya Oi Aya 
Td anta dsk di PI Aa 
Serap S3 era PA z3 Page 


3083. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Umar 
'Ash-Shan'ani menceritakan kepadaku, Wahab bin Manus Al Adani 
mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku mendengar Sa'id bin Jubair 
menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa apabila Rasulullah SAW 
mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan, “Sami 'allaahu 
liman hamidah” (Allahu mendengar bagi siapa yang memuji-Nya), 
kemudian mengucapkan, “Allaahumma rabbanaa laka! hamdu, mil'as 
samaawaati wa mil'al ardi wa mil'a maa syi'ta min syai'in ba'du' (Ya 
Allah Tuhan kami, milik-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi 
dan sepenuh apa pun setelah itu yang Engkau kehendaki)” 8 


dog pan Lala. 


SEKS Hei BAY N A6 is NAK 


..... 


SA Ti GP rp gi Ah Ip 


3084. Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan menceritakan 
kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Wahb bin Manus, 
selain hadits ini. 


3083 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2505. Wahab 
bin Manus, kadang disebutkan juga “Minas”, telah dibahas di sana (pada 
keterangan hadits no. 2505). 

3084 Yni bukan hadits, akan tetapi berita dari Imam Ahmad, bahwa ia mendengar 
hadits lain selain hadits ini dari Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Kaisan. 
Mungkin maksudnya adalah hadits Anas yang menyatakan bahwa ia belum 
pernah melihat seorang pun yang shatatnya lebih menyerupai shalat Rasulullah 
SAW daripada Umar bin Abdul Aziz. Haditsnya akan dikemukakan pada 
musnad Anas no. 12688. Kami telah menyinggungnya pada keterangan hadits 
no. 902. 


Musnad Imam Ahmad — 


dosa 


kan Ae aka hp (laa ut 33 Ng Gib The 


6 
AS Ip dat abadi dablh ealah ph Je IA Iga aa 


- Pi an: & 

Ag dn Jie A1 Ipa dag Ea 

3085. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Hisyam 

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 

“Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada si pembekam. 

Seandainya itu haram, tentu Rasulullah SAW tidak akan 
memberinya.””08$ 


Pa 


ae 4 Geo 00 soon ea abg Lon ii 
JB Gym 2 Aj PAS UPA SE AP 5 YAI 


ag Ama ig 0 X Da Na IA Hy BP NN Dah Pa PN SN Mn 
HE 3 ay Ap uako BI Ipa) AI Ogah Ae GI hat 
AA ya, 


3086. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Jamrah Adh-Dhuba'i, ia 
mengatakan: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW 
melarang (mengendapkan minuman) pada ad-duba', an-nagir, al 


muzaffat dan al hantam".”86 


20. ie 


Lp on PI up aa va BA AS SS TN 


Aan maha TAN LE HD KAN Kake Ta ea Aha BELA KEB 
PA SEAL JA dn DA Sa YP paha gan Ga Be 


208 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3078. 

" Ad-duba': Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan 
sebagai wadah minuman. AA muzaffat: Yakni wadah yang dicat dengan ter. An- 
Nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. Al! hantam: Wadah yang terbuat 
dari tanah bulu/rambut dan darah. 

2086 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2020. Lihat 
hadits no. 2772. 


— Musnad Imam Ahmad 


BA En Peti, AD gb 

3087. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 

mengabarkan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Nafi” bin Jubair 

bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 

ada kuasa bagi wali terhadap wanita janda, sedangkan gadis yatim 

—harus— dimintai pendapatnya, dan diamnya adalah keputusannya 
(persetujuannya, Td 


P3 aoi AP Ak Cia SGP IE CSS YAA 

er ah AB Lab 00 age pra. Le 0003 

PN an) SE PPA IP an gi As 
“3S. Ieo 


Tuak An -JG Ing Ma ola Aa gib aa 55 


“ 


deg a Io 5 Ulu SIG 
Pe Kedu: As Jb Na 4 3 13 JG 
Aas Yale Yam Ia Oa 


3088. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Umar bin 
Mur'attab, dari maula Bani Naufal, yakni dari Abu Al Hasan, ia berkata, 
“Ibnu Abbas ditanya tentang seorang budak yang mentalak istrinya 
dengan dua talak kemudia keduanya merdeka, apa boleh ia menikahinya 
—lagi—? Ibnu Abbas menjawab, “Ya.” Lalu dikatakan, “Dari siapa 
—pendapat ini—?” Ia menjawab, “Rasulullah SAW telah memfatwakan 
itu.” 

Abdullah (bin Ahmadj berkata, Ayahku mengatakan: Dikatakan 
kepada Ma'mar, “Wahai Abu 'Amrah, siapa Abu Hasan ini?, ia sungguh 
telah memikul batu cadas yang besar.” 


3687 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2481. 
88 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3031. 
Keterangan rincinya telah dikemukakan di sana. 


Musnad Imam Ahmad — 


BEA NB 3 Aap SA KA EA TAMA 

SP Pala PAN Na AN NA NA TAN CINA Ta P3 
aka le KN Ae TE Me LG 
Bb inka aa INT PD Ken aa Aa Dilan d RP 
2 se Ap Sa op Iban PTP 


. Pa Na - 1 


AD eng aa PAI @ Par £ - 
Iya Aa baja JUS AIA MAAN Oya Hias) Cinto Oli ya) LP 


PA An Bi Iban bi SI sa 
2 2 ai angan ai 3S 

Hai Aa OA Gs, jail ana, Ou 

3089. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, ia 
berkata, Az-Zuhri berkata, Lalu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah 
mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW berangkat 
dari Madinah pada bulan Ramadhan, —saat itu— beliau bersama sepuluh 
ribu kaum muslimin, waktu itu adalah di permulaan tahun delapan setelah 
kedatangan beliau di Madinah. Beliau berjalan bersama kaum muslimin 
yang bersamanya menuju Makkah dengan berpuasa dan mereka pun 
berpuasa, hingga ketika mencapai Al Kadid, yaitu suatu tempat di antara 


Usfan dan @udaid, beliau berbuka dan kaum muslimin pun berbuka, 
sehingga beliau tidak berpuasa.” 


3 IE TN MUA BE AS EiK YA. 

2 SPP PM ba 

Kedok Ane ae BOS IS PE as Huh 
SB AS SAS KAB Wang TE) mlaah J3 Gaiilah 


£ IL SAWO AA Maa Cagar. Dp 2. PE MANA 

date Ig pn sah deh So Inn aa GP sa 

de Ag JP ag nh DS Ta Apn PIK 
ara 


Pe AP bin ih An Tt UR AN aa KN nan ea IN 
Te Mp Jo Ah Ie CG al ae 


3089 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2392. 
Lihat hadits no. 2996. Lihat pula Tarik Ibni Katsir (4: 286). 


— Musnad Imam Ahmad 


Aa SY & HA Km Cip 
3090. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Abu Salamah bin 
Abdur-rahman menceritakan kepadaku, ia berkata, Ibnu Abbas 
menceritakan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddig masuk masjid, sementara 
Umar sedang berbicara kepada orang-orang, ia terus berlalu hingga 
mencapai rumah di mana Rasulullah SAW wafat, yaitu di rumah Aisyah. 
Lalu Abu Bakar menyingkapkan kain” dari wajah beliau yang 
membungkusnya, lalu menatap wajah Nabi SAW, kemudian 
merangkulnya untuk menciumnya, lalu ia berkata, “Demi Allah, Allah 
tidak memadukan dua kematian padanya. Engkau telah mengalami 
kematian yang mana setelah itu engkau tidak akan mati lagi.””” 


ia £ Bag 
IE AA IP Abi JAN DES Lgik BASA 
DANG Tae AA IPP SENAR TEA Ft 
Fs Aj dh Ipa Haa KPA Ie eh aa As 
- . ay... ». . 
Sa SI (Aa ate Tae matah Tabtad 
3091. Ya'gub menceritakan kepada kami, putra saudaraku Ibnu 
Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, ia berkata, Abu 
Salamah bin Abdur-rahman menceritakan kepadaku, ia mendengar Abu 
Hurairah mengatakan, “Abu Bakar Ash-Shiddig masuk masjid, sementara 


Umar sedang berbicara dengan orang-orang.” Lalu ia menyebutkan 
haditsnya.! 


p.. 


De Up Load Cin gl giik Aalah Ki EA YAN 


Yakni kain bermotif yang terbuat dari kapas atau wol. 
300 Sanadnya shahih. Al Bukhari juga meriwayatkan (8: 111) serupa itu dengan 
maknanya dari jalur Ugail dari Az-Zuhri dalam hadits yang panjang. Lihat 
Tarikh Ibni Katsir (5: 242). Lihat pula hadits no. 2026 dan hadits no. 18 pada 
musnad Abu Bakar. 
Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan yang sebelumnya, hanya saja ini 
dari Musnad Abu Hurairah. 


3001 


Musnad Imam Ahmad — 


SAS ERA edan BE ERA 1 mata Le ala TA 
ie Ipin YA IU ad AN ATA AE GAS 1JU 
SG ras King ol Us Sh as Kapat us ang le 

Ka Pee Ne AN SAE AG 
Me OP) IS ey ala Hp SI Iya PN OS 

3092. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Ayahku 
menceritakan kepadaku, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, 
ia berkata, Ibnu Abbas tidak pernah —terdengar— membaca ketika 
shalat Zhuhur dan Ashar, ia berkata, “Rasulullah SAW membaca pada 
—bagian— yang beliau diperintahkan untuk membaca padanya, dan 
beliau diam pada —bagian— yang diperintah untuk diam padanya. 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 


bagimu, (Os. Al Ahzaab (33): 21) dan tidaklah Rabbmu lupa. (Os. 
Maryam (19): 64)” 2 


Ga 0... Aa Ia -. pan eka 

up Lusi & FA IN 5 Eib NY AY 
, ANN NN TA na Ob TN CNG KPR TELUK co TN: 
Aa Ka Ie Ko D Iyan SAE GA up 
£ 6 4 CN» Lan 5 Pn ae 
LAI Tao (PO aa ag TI ANN jau 
AN Man NG Tp Dpt EK Lai Na apa Ka Sa KAN PR anta 
An Fo Iya IS Ugal SEN Ula Jet 
JA an an cah an . -... F a 5 1 Hah 35 
HE 3 Yg CS Gp AS AG Ul et ah le 
PN, Heran en .. .. Meet DAN Tan 
Ja BA IP SN A3 
4093. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Makkah, 
beliau enggan masuk ke Baitullah selama masih ada tuhan-tuhan 
(berhala), lalu beliau memerintahkan sehingga dikeluarkan. Lalu beliau 
mengeluarkan gambar Ibrahim dan Isma'il AS yang di tangan keduanya 


terdapat anak panah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Semoga Allah 
membunuh mereka! Demi Allah, sesungguhnya mereka tahu bahwa 


2082 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2238 dan 2332. 


— Musnad Imam Ahmad 


keduanya (yakni Ibrahim dan Isma'il) tidak pernah mengundi dengan itu 
sama sekali” Kemudian beliau masuk Baitullah (Ka'bah) lalu bertakbir 
pada setiap sudutnya, lalu beliau keluar, dan beliau tidak melakukan 
shalat di dalam Ka'bah. 


Pa 


DA 5e LA Cia at ia KAN IG CAS rat 


or... ag PG ONE CAN PA NG Ra Eh aa), 5 
Ada ap PP An UPN Io NO ee ado 
3094. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, ayahku 
menceritakan kepadaku, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW mengirimnya bersama barang- 
barang dari Jam” di malam hari.2094 


D5 3 35 Ui Ah Ela alah AG Cib .Y do 


A 8. 33 . Pa at Teri no. SMU na 5 “ 0 - 

Do Ipa) SE) MIL PI Ii SMA 3 

Pa NO ORA Te KAU en ANA OR 

80) JAN OS ta AA 53 yank! XP ly Ale 

3095. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammam 

menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami, dari 

Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa ia tidak menyukai rendaman/sari buah 

busr (permulaan kurma) saja, dan ia berkata, “Rasulullah SAW telah 

melarang Abdul Oais mengendapkan sari buah, maka aku tidak suka 
(rendaman) busr saja.””95 


as - 


B3 Cab FAN EL YG OR akal Kp Ci5 yA 


3093 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dari Ishag bin Manshur 
dari Abdush-shamad sebagaimana yang dicantumkan di dalam Tarikh Ibni 
Katsir (4:302), Ibnu Katsir mengatakan, “Al Bukhari meriwayatkannya 
sendirian.” Maksudnya bahwa Muslim tidak meriwayatkannya. Lihat hadits no. 
2508 dan 2834. 

3094 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3008. 

3098 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2831. 


Musnad Imam Ahmad — 


dat Fo BI NP ab an PPP 
PA Gi aa Bg ba os dl 
ME UI DU J6 MUSI IE 


3096. Abdush-shamad dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Hammam menceritakan kepada kami, Gatadah 
menceritakan kepada kami, dari Azrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa Rasulullah SAW pada shalat Subuh hari Jum'at, beliau 
membaca “Tanziil” (surah As-Sajdah (32)) dan “Hal ataa " alal insaani” 
(surah Ad-Dahr/Al Insaan). Affan berkata, "Dengan Alif laam miim 


J8 alba AH GA pe Sp Us ran 


1 12an Taka ke ah Tani Gb ea La anakan 
dia Ie II Iga O tpeb Ol IP tar yi Ja P3 
Ea SARAN Jaji Ka Pp sad H0 gi 4 

OS 

3097. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Bukair bin Abu 
As-Samith mengabarkan kepada kami, Gatadah berkata, Dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW pada shalat Subuh hari 


Jum'at, beliau membaca “Tanziil” (surah As-Sajdah (32)) dan “hal ataa ' 
alal insaani' (surah Ad-Dahr/AI Insan 1767)?” 


8. 


Ea ii Ih 36 5 Ip Ate Bab all | Ate GAS YAA 


1086 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3040. 

39 Sanadnya shahih. Bukair bin Abu As-Samith adalah seorang yang tsigah, ia 
dinilai tsigah oleh Al Ijli, sementara Ibnu Ma'in mengatakan, “Shalih.” Al 
Bukhari mencantumkan biographinya di dalam A! Kabir (1/2/116). “As-Sumith” 
(dengan dhammah pada huruf siin), ada juga yang mengatakan dengan fathah. 
Al Bukhari mengemukakan dua pendapat. Hadits ini merupakan pengulangan 
hadits sebelumnya. 


(8) — Musnad Imam Ahmad 


Va ata lai GP anta 1 Kh Jia Al Uta 
Ka J3 Sip ob DOS ja SI ang ae Ko 
KIS ae ya AB LI NE 3 yk rimn 


SA ba as ad UR ai db 


Hata Nag 

3098. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Abdurabbih bin 

Barig Al Hanafi menceritakan kepada kami, Simak Abu Zumail Al 
Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ibnu 
Abbas berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
dari umatku mempunyai dua farath", maka ia akan masuk surga.” Maka 
Aisyah berkata, “Ayahku tebusannya. bagaimana yang hanya mempunyai 
satu anak kecil yang mati?” Beliau bersabda, “Begitu pula yang 
mempunyai satu farath, wahai wanita yang menyepakati kebaikan dan 
yang menanyakan persoalan kekinian." Aisyah berkata lagi, “Bagaimana 
umatmu yang tidak mempunyai farath?” Beliau bersabda, “Maka akulah 
Jarath bagi umatku. Mereka tidak pernah mendapat musibah seperti 


—kematian—ku' 38 


SIB PE YA LAYAN Ala Gia aah X5 CA YAA 


none 223 


B3 PE IE pala tea 3 Sp IA LAS 


Al Farath adalah anak kecil yang mati sebelum ayah atau ibunya, sehingga itu 
merupakan pahala yang mendahului keduanya. 

2098 Sanadnya shahih. Abdurabbih bin Barig Al Hanafi adalah seorang yang rsigah. 
Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat. Amr bin Ali Al Falas 
telah meriwayatkan darinya dan menyebutnya dengan kebaikan, ia adalah 
putranya putri Abu Zumail Simak bin Al Walid Al Hanafi. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (2: 159) dengan dua isnad dari Abdurabiih 
bin Barig, dan ia mengatakan, “Hadits hasan gharib. Kami tidak 
mengetahuinya kecuali dari hadits Abdurabbih bin Barig. Lebih dari satu imam 
(ahli hadits) telah meriwayatkan darinya.” 4! Farath adalah anak kecil yang 
mati sebelum ayah atau ibunya, sehingga itu merupakan pahala yang 
mendahului keduanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


.. an Bi Bea Sp dea M4 Ua3 Ma NM Ne t... 
NA Je da aa BE Io Ip ml HA AA 
2. MANA ne 3 agita Kana B3 s8. aa 
ai Je Kanan 3 (Dam Mg AP 5033 $ 

3099. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hisyam Ad- 
Dastawa'i menceritakan kepada kami, dari Yahya, ia berkata, Abu 
Sallam menceritakan dari Al Hakam bin Mina', bahwa ia mendengar 
Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, bahwa keduanya 
mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas tangga-tangga 
mimbarnya, “Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan 


jum'at-jum'at mereka, atau Allah akan menutup hati mereka kemudian 
mencatat mereka termasuk orang-orang yang lengah. Koni 


Fe . seling is 


Ka Ing YA Bin da yh Eib TN 
Ape dp asi 


Pi 


Ta ena Me Atasan 
dtg alah Se Ja 

3100. Hudbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Aban bin 
Yazid Al Athar menceritakan kepada kami, dari Yahya Ibnu Ab &Katsir, 
dari Abu Sallam, dari Al Hakam bin Mina', dari Ibnu Abbas dan Ibnu 


Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksi sepertinya.” 


c..... 


Pkn 
Pb ih PP 


1 s0... 


Lb ii pap HR Ga alah A2 Cia IA 

LA ama ga Ie UN IS SAP HA GK 
MR Ka Op In YK di da Jin 
Job dpn Su tai AA IE 233 ub 


309 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2290. 
3100 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


ag da 


3101. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Umar bin 
Farrukh menceritakan kepada kami, Habib, yakni Ibnu Az-Zubair, 
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku melihat seorang 
laki-laki shalat di masjid Nabi SAW, dimana ia bertakbir ketika sujud, 
ketika bangkit dan ketika turun (untuk sujud), lalu aku mengingkari itu, 
kemudian aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Abbas, maka ia pun 
berkata, “Semoga kau kehilangan ibumu! Itu adalah shalat Rasulullah 
SAW? 


Pa Pra 


HO Ban ES Bi aa 3 ES ra 

Ae laa Pa Ep Tea Aa Pe an Bea aa 
Sh an Iyo OS JB ae Ui gp Pa Kata PP aa 
SIB AJI La aja Aap AI Dg ih db 


. 


Ga 3 AN IE oki YA Ih UI Go) AI 
P3 ” 
Magang 


3102. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Utsaman bin Khutsaim, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah 
SAW sedang di rumah Maimunah, aku meletakkan air wudhu untuk 
beliau di malam hari, lalu Maimunah berkata kepada beliau, “Abdullah 
bin Abbas telah meletakkan —air wudhu— ini untukmu.” Maka beliau 
berkata, “Ya Allah, fahamkanlah ia mengenai agama, dan ajarilah ia 
takwir P2 


nh aa PI IN AN 8. 


BAL ES NE Ah YES KAN AG IL 


3101 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3016. Pada 
naskah Ig) dicantumkan “Arr bin Farrukh”, ini keliru. 

2102 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3033. Lihat 
hadits no. 3081. 


Po 


Musnad Imam Ahmad — 


fat 


ala al 


Os Pali dd Jul 5 gi 
ea PP oi Hap BA 
en Doa GA GO an ARA DG oa 3 SU Su Ul 
Gg ea ga da Jo Opa DI 6 
“Ng LO IG og JEC SO JA Ll 
Jpos SE Ia UN Hn Ulat) BRP AN Jpn VA 
Ping in 05 ON ah Ia ah da Pa 


4 


an naa SU me Ao Gen Telata Meta Lg napa 
Ge eh Aa lo MIA JO DL Ga 


Ed SAN Pa) ip SS Kah TN 3 ia Bah Hii 


Kah UB mid Se alga di Io IA Sai, Oa 
PEN PN NN EN: 


3103. Abdush-shamad dan Hasan bin Musa menceritakan kepada 
kami, keduanya mengatakan: Hammad menceritakan kepada kami, dari 
Ali bin Zaid. Abdullah bin Ahmad mengatakan:) Ayahku berkata, Affan 
menceritakan kepada kami, Ibnu Salamah menceritakan kepada kami, Ali 
bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal, istrinya 
berkata, “Selamat bagimu wahai Ibnu Mazh'un di surga.” Lalu Rasulullah 
memandang kepadanya dengan pandangan marah, lalu beliau bersabda 
kepadanya, “Apa yang membuatmu tahu! Demi Allah, sesungguhnya aku 
ini utusan Allah, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku” 


IKA | — Musnad Imam Ahmad 


Affan berkata, “Dan tidak pula padanya” —selanjutnya— Wanita itu 
berkata, "Wahai Rasulullah. Ia penunggang kudamu dan sahabatmu?" 
Lalu hal itu terasa berat oleh para sahabat Rasulullah SAW ketika beliau 
mengatakan itu pada Utsman, karena Utsman adalah orang terbaik 
mereka, bahkan ketika Rugayyah putri Rasulullah SAW meninggal, 
beliau berkata, “Bertemulah engkau dengan pendahulu kami yang shalih, 
Utsman bin Mazh'un” Maka para wanita pun menangis, lalu Umar 
memukuli mereka dengan cambuknya, kemudian Nabi SAW berkata 
kepada Umar, “Biarkan mereka menangis, tapi jangan sampai mereka 
menjerit seperti jeritan syetan” Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 
“Apa yang terlahir dari hati dan mata, maka itu dari Allah dan kasih 
sayang. Adapun yang terlahir dari tangan dan lisan, maka itu dari 
syetan.” Rasulullah SAW duduk di tept kuburan, sementara Fathimah 
menangis di sebelahnya, lalu Nabi SAW mengusap air mata Fathimah 
dengan bajunya karena sayang kepadanya.” 


Pra Ana 


an Ad Es Sea ja un GK Ela KAKI: 
GH Seth NN Aeg ra J8 GAS ap 
Si gal day ala DA Jo Lu 4 Kera taka 


PPA AON OT Par 


00, 


ss Gan Ae ed SA pa 1JG US 2 
amar ui “as 25 -JG Aya d 4 Lag JB dls 


2109 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2127, namun di 
akhir riwayat disebutkan tentang duduknya Rasulullah SAW di tepi kuburan 
dst. Tambahan ini disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Majma' Az-Zawaid (3: 
17) dan Al Hafizh Adz-Dzahabi menyinggungnya di dalam A/ Mizan (2: 225) 
dari riwayat Ahmad dari Affan pada biographi Ibnu Zaid, dan ia mengatakan, 
“Ini hadits mungkar. Di dalamnya menyebutkan bahwa Fathimah menyaksikan 
penguburan, dan itu tidak benar.” Kami tidak tahu mengapa?! Yang tampak, 
bahwa ini sebelum adanya larangan ziarah kubur bagi kaum wanita, karena 
Utsman bin Mazh'un meninggal setelah perang badar, yaitu pada tahun 2 
setelah hijrah. 


Musnad Imam Ahmad — IG | 


2 Te Lk dar Ro tb (Ng 0... 

Ane Ia Op ek de Ii Aa diyua 

3104. Bakar bin Isa Abu Bisyr Ar-Rasibi menceritakan kepada 
kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, ia 
berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Ketika masih kanak-kanak, 
aku bermain-main dengan sesama anak-anak. Ketika menoleh, ternyata 
Nabiyullah SAW datang di belakangku, lalu aku berkata, “Nabiyullah 
SAW tidak datang kecuali hanya kepadaku.” kemudian aku berlari hingga 
bersembunyi di balik pintu sebuah rumah. Aku tidak sadar sampai beliau 
meraihku, lalu beliau meraih pundakku, kemudian beliau menepukku, 
beliau bersabda, “Pergilah. Pangilkan Mu'awiyah kepadaku. Ia adalah 
juru tulis beliau. Lalu aku pun berlari menemui Mu'awiyah, kemudian 
aku katakan —kepada Mu'awiyah—, “Penuhilah (panggilan) Nabiyullah 


SAW, beliau sedang ada perlu'.”' 4 


PL 


an Si ai 3 3 Bis Ina K3 Ci NN 0 
CAS al Abe 5p Hah BIA II G5 IP AL AE 
An aa NA at Da nan dah yeh Bia Tata Tu 
An ES Jah Fi PIL ang APA ito AI Jpn ae du 
GEA BIN CISh ag AS dah Kg As Got 
If tata task Si 8 Ra Bu Ha ai ssi. 
AP eat Ol ANE Ga ON AP ok 


Pad Hanan 

Pakan 

3105 Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Daud, yakni 

Ibnu Abu Al Furat, menceritakan kepada kami. Dan, Abdur-rahman dari 
Daud, ia berkata, Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Atha', dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua 
raka'at bersama manusia pada hari Idul Fitri tanpa adzan. Kemudian 
beliau menyampaikan khutbah setelah shalat, kemudian beliau meraih 
tangan (mengajak) Bilal, lalu menuju ke tempat kaum wanita, kemudian 
beliau menasihati. mereka, ”Talu setelah selesai '—menyampaikan 


314 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2150 dan 
merupakan pengulangan hadits no. 2651. 


— Musnad Imam Ahmad 


wejangan— kepada mereka beliau menyuruh Bila! menghampiri mereka 
dan menyuruh mereka agar bersedekah. ana 


oa. han Aa 


ap jab ES pe ab A2 Ci AA 

Ia AR KE LA SPI 
-J8 ca Hd AN ah da Io A da3 5 
Je Aa Ta, Ce LAU 3 TIA Kapta Uap 


Ha Gi 2G 1J6 tot AS ga 5 BA olag 
esa Kana ta) sa Lg GAN Ka yen, AN 
252 heen 


ah JW :JB Kp JP Kian dat snt use ba 0 
Pb lan oU Sai LAN Aa 


Gn ia US 8 EA Ch ng 
yi 


3106. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Al 
Mughirah bin Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Abu Az- 
Zinad, dari Al Gasim bin Muhammad, bahwa ia mendengar Ibnu Abbas 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberlakukan li'an" 


3195 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2169 dan 
semakna dengan hadits no. 3065. 

Li'an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya: “Aku 
melihatmu berzina”, atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya 
berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Ketika di 
hadapan hakim suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti yang 
menguatkan tuduhannya, yaitu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka 
melihat istrinya berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim 
memberlakukan li'an kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak 
empat kali dan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa 
aku melihat istriku telah berzina” atau “Janin yang dikandungnya itu bukanlah 
berasa! dariku.” dan berkata, “Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk 
orang-orang yang berdusta.” Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, 


Musnad Imam Ahmad — ISA | 


antara Al Ajlani dan istrinya. Yang mana istrinya itu telah hamil, 
sementara Al Ajlani berkata, “Demi Allah aku tidak pernah mendekatinya 
semenjak afr.” 'Afr adalah disiraminya kebun kurma setelah dibiarkan 
selama dua bulan tanpa disirami semenjak diserbuki (dikawinkan). 
Suaminya itu betis dan lengannya kecil dan rambutnya tebal, sedangkan 
yang dituduhnya adalah Ibnu As-Sahma”. Lalu wanita itu melahirkan 
anak (berkulit) hitam, berambut tipis dan berlengan gemuk.” Lalu Ibnu 
Syaddad bin Al Hadi berkata kepada Ibnu Abbas, “Apakah wanita itu 
yang telah dikatakan oleh Nabi SAW, “Seandainya aku boleh merajam 
tanpa bukti, niscaya aku akan merajamnya?” Ibnu Abbas menjawab, 
“Bukan, ia adalah wanita yang telah terang-terangan (melakukan 


perbuatan keji) di dalam Islam',”?106 


maka ja dijatuhi hukuman had, akan tetapi jika ia tidak mengakuinya, maka ia 
bersaksi sebanyak empat kali dan berkata, “Aku bersaksi dengan menyebut 
nama Allah bahwa suamiku tidak melihatku berzina”, atau “janin yang ada 
dalam rahimku berasal darinya.” dan berkata, “Kemurkaan Allah untukku jika 
suamiku termasuk orang-orang yang benar.” Selanjutnya hakim memisahkan 
keduanya dan keduanya tidak boleh rujuk kembali untuk selama-lamanya. 

21 Sanadnya shahih. Abdul Malik bin Amr adalah Abu Amir Al Agadi. Al 
Mughirah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam bin Khuwalid 
bin Asad bin Abdul Uzza Al Hizami Al Madani, dijuluki “9ushay”, Ahmad 
dan Abu Daud mengatakan, “Tidak ada masalah.” Diriwayatkan dari Ibnu 
Ma'in, bahwa ia menilainya dha'if. Abu Daud menganggap bahwa orang yang 
menyebutkan bahwa pernyataan ini dari Ibnu Ma'in, keliru. Ibnu Hibban 
menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari mencantumkan biographinya 
di dalam Al Kabir (4/1/321). Para penyusun kitab hadits yang enam telah 
mengeluarkan riwayatnya. Karena itulah, Al Hafizh mengatakan di dalam 
pendahuluan A/ Fath (445), “Dia telah dijadikan sandaran oleh jama'ah (para 
imam ahli hadits)” Abu Az-Zinad, namanya adalah “Abdullah bin Dzakwan”, 
ia seorang tabi'in yang tsigah, ahli fikih, fasih, sangat pandai bahasa Arab, 
berlimu dan cerdas. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim 
dari jalur lain dengan redaksi yang berbeda, dari jalur Abdurrahman bin Al 
@asim bin Muhammad. Hadits ini dicantumkan pada riwayat Al Bukhari (9: 
400-401, 405-406 dan 12: 159-160), pada riwayat Muslim (1: 438). Pertanyaan 
Ibnu Syaddad dan jawaban Ibnu Abbas di akhir hadits diriwayatkan juga oleh 
Al Bukhari (12: 159) dan Muslim (1: 438) dari jalur Sufyan dari Abu Az-Zanad 
dari Al Gasim bin Muhammad. Pada riwayat keduanya disebutkan: bahwa yang 
bertanya adalah “Abdullah bin Syaddad bin Al Had”. Al Hafizh mengatakan di 
dalam Al Fath (9: 406): “Dia adalah putra bibinya Ibnu Abbas.” Lihat hadits 
no. 2131, 2199 dan 2468. Ucapan perawi “Mundzu 'afarnaa” adalah bentuk 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 


no aa 


HI) BA SI MB ai BEA dal BISA AN 
NN NAN NN DNAN ENG Se AE SNP 
2 bag 1083 cdi KA d83 CI Jas sI Is 
3107. Suraij menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad 


menceritakan kepada kami, lalu disebutkan maknanya, dan ia 
mengatakan di dalamnya, “Kedua lengannya gemuk, kedua betisnya 
gemuk.” Al Hasyimi berkata, “Gemuk”, ia juga mengatakan, “Setelah 
diserbuki.” 


3107 


kata kerja tsularsi, sebagaimana yang tampak pada ucapan perawi “Wal 'afru” 
dst. demikian yang dicantumkan pada naskah (8) dengan huruf fa" tanpa 
tasydid, sedangkan yang dicantumkan di dalam An-Nihayah dengan tasydid 
pada huruf aa". Lalu penulisnya mengatakan: “At-Ta fiir: yaitu setelah mereka 
menyerbuki pohon kurma (yakni mengawinkan. Karena penyerbukan pohon 
kurma itu harus dengan bantuan manusia, tidak terjadi dengan angin atau 
serangga, seperti halnya pohon salak), mereka membiarkannya selama empat 
puluh hari tidak disirami, agar mengganggu bibitnya, kemudian setelah itu 
disirami, kemudian dibiarkan lagi hingga kehausan (kering), lalu disirami lagi.” 
Riwayat yang nashnya dicantumkan di sini juga tsulatsi. Ibnu As-Sahma' 
adalah Syarik bin Sahma', Sahma adalah nama ibunya, sedangkan nama 
ayahnya adalah Abdah bin Mu'attab Al Balawi, sekutunya kaum Anshar. Lihat 
Al Ishabah (3: 206). Ajlaa (dengan jiim) adalah rambutnya tipis yang berada di 
antara ubun-ubun dan pelipisnya dan yang di dekat dahinya. “Ab/ adz- 
dkiraa'ain (dengan fathah pada huruf 'ain dan sukun pada huruf baa') yakni 
lengannya gemuk. Pada naskah (r) dicantumkan “A 'ba?”, ini salah, kami 
membetulkannya dari naskah (4). Ucapan Ibnu Abbas, “Itu adalah wanita yang 
terang-terangan (melakukan perbuatan keji) di dalam Islam.” ditegaskan oleh 
riwayat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim): “Itu adalah wanita yang 
menampakkan (keburukan) di dalam Islam.” Al Hafizh mengatakan di dalam A4! 
Fath (9: 406): “Yakni yang melakukan perbuatan keji dengan nyata. Namun 
tidak dihukum karena tidak cukup bukti dan tidak ada pengakuan.” Al Hafizh 
juga mengatakan (12: 160): “Dalam riwayat Urwah dari Ibnu Abbas dengan 
sanad shahih yang dikemukakan Ibnu Majah disebutkan: “Seandainya aku 
dibolehkan merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku merajam fulanah, 
karena telah tampak keraguan pada pernyataannya dan sikapnya serta orang 
yang telah masuk ke tempatnya” Riwayat yang disinggungnya ini terdapat di 
dalam Sunan Ibru Majah (2: 61), pensyarahnya mengatakan, “Disebutkan di 
dalam Az-Zawaid: Isnad-nya shahih dan para perawinya tsigah.” 

Sanadnya shahih. Tonu Abu Az-Zinad adalah Abdurrahman. Maksudnya bahwa 
ini dari Ibnu Abu Az-Zinad, dari ayahnya dengan isnad yang lalu. Ucapan 


Musnad Imam Ahmad — IKEA | 


Pa pan aa 


Ea Pan) 
GA PL 3 Gas tyas Op SNI IL Vol YNA 
« ah 4 53 5 Kena G eh 0. . 2... 
Tale Io Ke Aa Wa 
dea BD de das JSI 
3108. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Fulaih 
menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Ali 
bin Abduliah bin Abbas, dari ayahnya, bahwa ia melihat Nabi SAW 


memakan bahu (kambing), kemudian shalat dan tidak berwudhu 
—agi—?' 


.- Danbo aa 


Hp AA Ke) Ina UPT II A5 ih ra 


Arga Ba ana Man late An aa Uang . 
Iga AA gl PAKE LP S5 ui dai) BB Lp kaka 
Tun 003 2. 2 LA Dea rp Mentahan Oa Ne 
:Je KPS SAN Byun TIP deg «ls Oke bu 
2g. .. 5 

S3 ENG ja IE teka Si at La 3 
AA Ia MAS 

3109. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dan Abdullah Wahhab, dari Sa'id, dari 
@atadah dan Ya”la Ibnu Hakim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al Harts ketika beliau sedang 
ihram. Ia berkata, "Dan, dalam hadits Ya'la Ibnu Hakim —disebutkan—, 
"Beliau tinggal bersamanya di tempat sumber air yang bernama Sarif'. 


Setelah selesai ibadahnya, beliau melewati malam pengantin bersamanya 
di tempat sumber air tersebut." 


perawi “A! Hasyimi mengatakan” dst. maksudnya bahwa Sulaiman bin Daud 
Al Hasyimi juga menceritakannya kepadanya dari Ibnu Abi Az-Zanad. Khad/ 
@as-saagaini, yakni kedua betisnya gemuk. 

3108 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3014. 

30 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3053. 
Lihat hadits no. 3075. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka 


— Aa Et bu Bit maa. 


Bali Of AA AI 583 dkt Ul Oi AN, AI 58 Anh 

JK, ANA Y Ot ERP at SY dB daya 

3110. 'Asbath menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang 
mencampurkan busr dan kurma yang direndam bersamaan, dan melarang 
mencampurkan —rendaman— anggur kering dan kurma.” Ia berkata, 


“Dan mengirim surat kepada penduduk Jurasy agar mereka tidak 
mencampurkan (rendaman) anggur kering dan kurma.” 


Aa PGA op Yaa Ci IG Aa Ea RARE 

2 Maan Pe ale Man 
PA IE AA Ta AS 3 Tb ah Jt SI aa 
Aa la Ge SIA Ta ln AA da 
te GAB de AR ph TA dl An Jp Uh 


LH dj LD Ja IS di LS LS Ora 


Pan An Baba Una ERA pena rat Ti Dy 
JI Jai La ed Ah Iel Y US SI IG Ia tdi 
alay da Jo MI) 0 SIG YA GE as 
SA OS AA J8 dya ag AA Ko A san J6 


2, A.A . v Sa Dita atap NE NA s 5, 2 P3 
Ip Io DI 3 JL LN IS BP Ud 


310 Sanadnya shahih. Asy-Syaibani adalah Abu fshag. Hadits ini merupakan 
perpanjangan dari hadits no. 1961. 


Musnad Imam Ahmad — 


bah AE La LAS Aa KG Ot 33 el 

3111. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW menjelang ajal, di 
dalam rumah terdapat sejumlah laki-laki, di antaranya adalah Umar bin 
Al Khaththab. Nabi SAW bersabda, “(Kemarilah), aku akan menuliskan 
suatu tulisan sehingga kalian tidak akan tersesat selamanya. Lalu Umar 
berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW sedang merasakan sakit, dan 
kalian memiliki Al Gur'an, maka cukuplah Kitabullah bagi kita.” Namun 
ahli bait berselisih sehingga bertengkar, di antara mereka ada yang 
berkata, “Mendekatiah kalian agar beliau menuliskan (pesan) untuk 
kalian sehingga kalian tidak akan tersesat setelah ketiadaannya.” Di 
antara mereka ada juga yang berkata seperti apa yang dikatakan Umar. 
Karena banyaknya keributan dan perdebatan di dekat Rasulullah SAW, 
maka Rasulullah SAW berkata, “Menjauhlah kalian.” Ubaidullah 
berkata: Ibnu Abbas mengatakan, “Sungguh ini adalah musibah yang 
sangat besar, tidak ada kesempatan bagi Rasulullah SAW untuk 
menuliskan pesan bagi mereka karena perselisihan dan gaduhnya 
mereka”! 


nan hb 


kata Gp Lagi Ip Ta Cab IN XS UK aa 

Pa ia drop ae gd ap aoi 
IA AI MAA HIW AOAAE F3 Doha Ii ep Hah 
ap tas SPP ISA) sap Mi Gi ga Fi 
clay ka apa ya SI & gi dl ti Le AD Is dk 


3112. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sa'id bin Jubair, dari 


B1 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2992. Kalimat 
“Halumma” (kemarilah) adalah tambahan dari naksah (55). 


— Musnad Imam Ahmad 


ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW tiba di Madinah, 
lalu beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura', lalu 
beliau bertanya, “Apa ini?', mereka menjawab, “Ini adalah hari yang 
agung. Hari dimana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan 
para pengikut Fir'aun, lalu Musa berpuasa padanya sebagai bentuk 
syukur.” Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya aku lebih berhak terhadap 
Musa dan lebih berhak terhadap puasanya." Lalu beliau pun berpuasa 
dan memerintahkan berpuasa.” 2 


pon ia 


Ka Magi A5 3 aka tara SGP Ae CAS rar 
Ijab PI MAU Pp Pa as 
An Tai PD of KE cina, 
3113. Abdurrazzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' Ibnu Yasar, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa ia berwudhu, lalu membasuh setiap anggotanya 


masing-masing satu kali basuhan, kemudian menyebutkan bahwa Nabi 
SAW melakukannya.” 


ga. oh Sea EA Pe 


(PI J8 BPA CA X6 Kamen Code YAN L 
Ca up Ben an gai 


OM p 2 aa) Ii Oya Pama Pr) pan Kei gt Ke 


alah da Da Je d Ig BU ap Jd 52 Se 


PENA - 


wi jg Ha Ap SA ta 0) IE Egi JB UG 
& :JG AB Aa DLS Ca aka ds Ss, Ud uan 


312 Sanadnya shahih. Ibnu Sa'id bin Jubair adalah Abdullah. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2832. 
313 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3073. 


Musnad Imam Ahmad — 


ye JA TP 2 Mo te er S6 es ba dota 
asi SIB Ia ag dl So Dp Uh IA Ya 


Ipa) Cap MAA Apk yi Had eh Op 
UI oa Was Ie Sl aah da da Sha 


3114. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abbas dan Daud bin Ali menceritakan kepadaku, Bahwa 
seorang laki-laki berseru kepada Ibnu Abbas, sementara banyak orang di 
sekitarnya, orang itu berkata, “Apakah sunnah yang kalian maksudkan, 
ataukah itu karena lebih mudah bagi kalian daripada susu dan madu?” 
Ibnu Abbas menjawab, “Nabi SAW mendatangi Abbas lalu berkata, 
“Berilah kami minum.” Abbas berkata, “Sesungguhnya minuman 
rendaman/sari buah ini telah terkena tangan, maukah kami memberimu 
minum susu atau madu?" beliau berkata, “Beri kami minum yang darinya 
engkau memberikan minum kepada orang-orang.” Lalu Nabi SAW dan 
para sahabat dari golongan Muhajirin dan Anshar diberi minum dengan 
tempayan besar yang berisi rendaman/sari buah tersebut. Tatkala Nabi 
SAW minum, beliau berhenti sebelum kenyang, lalu mengangkat 
kepalanya kemudian berkata, “Kalian telah berbuat baik. Begitulah, 
Maka lakukanlah” Ibnu Abbas berkata, “Maka kerelaan Rasulullah 
SAW dengan itu lebih aku gandrungi dari pada lembah-lembahnya yang 
mengalirkan susu dan madu kepada kami.” 14 


sj 1» , BA kar) ubi 5 abah Kan aa NYA O 


0-3 


SA AAN dat Ep 5 na uas :Ju BALA Usa 


314 Sanadnya dha'if karena terputus dan karena dha'jfnya Husain bin Abdullah. 
Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2946. Kami telah memaparkan 
keterangan di sana, dan makna hadits ini akan dikemukakan lagi secara shahih 


pada no. 3495. 


— Musnad Imam Ahmad 


DM NBA 2 Daan . $ gn 9 & 2. F3 aa Ha 
ae PT) AI bel ah ol JB 
aa enak eka 
8 narece 0 JA Pa Aa CAN SIAK AU An Pe ye 
dng day eks Jaya dara IG Dang da Oi basa 
Lha RAT ata anon ajaa 
3115. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij memberitahukan kepada kami. Dan, Rauh berkata, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan 
kepadaku, bahwa Abu Asy-Sya'tsa' mengabarkan kepadanya, ia berkata, 
Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW sedang berkhutbah, beliau bersabda, “Barangsiapa yang tidak 
menemukan kain dan —hanya— menemukan celana, maka hendaklah 
mengenakannya. Dan, barangsiapa yang tidak menemukan sepasang 
sandal dan —hanya— menemukan sepasang khuff, maka hendaklah ia 
mengenakannya” 5 


PP Ea IA SA AN SI HAK Cik ra 
eno ae ama datuk As gg yu BA 
" 0 29 2 peda Bada oh & TA Nan MAN Pa 
MPA AS Ah Ie lo Da ai 
3116. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami. Dan, Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia berkata, 
Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Asy-Sya'tsa" 
mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, 
bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram.?"'8 


ea Aa be. s0. s5. 


4 £ 2.3 » etea 

AA ga 3 Ca KAA Es YAA 
B2... &. TEA ANA LAN AT AN L. Ad 

KA GA OP OAT Ga oil Sp ARE) Ujb gan MI 


a 


4 he ai 2 - “0 0. .... 2. Pan 02. Tae La Pi 
It Ke IA ABI AL yi RN BE aa du AA 


818 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2583. 
HIS Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3109. 


Musnad Imam Ahmad — 


“. 


HA bah Jb SE HA an IR AE aa 
kn da pan dl dh us gak UK 


3117. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada 
kami, bahwa ia mendengar Thawus dan Ikrimah maula Ibnu Abbas 
mengabarkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Dhuba'ah binti Az- 
Zubair bin Abdul Muththalib mendatangi Rasulullah SAW, (lalu ia 
berkata, “Wahai Rasulullah), sesungguhnya aku ini wanita gemuk, dan 
aku ingin melaksankaan haji, apa yang engkau perintahkan kepadaku, 
bagaimana aku berihlal?” Beliau menjawab, “Berihlallah engkau dan 
syaratkanlah bahwa tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan "3 


ae Lao 2036. erna 


, Pi Aa NS 
» kat Was YG aa jaan 0j3 Kapan Ulos YYYA 
Na enam Hua Ja - 0. Lage 0... 
Md SIB AO op ale ii IP Sa gi KA 
EA Sel Ge BARAN ppAh AA eka le Al ul 
: 1 si » £ .a . 5 PA 
Sad aa 3 IE gn 
3118. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad 
bin Juhadah, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW melaknat para wanita peziarah kubur, serta orang-orang yang 
mendirikan masjid-masjid dan menempatkan lampu-lampu di atasnya.” 
Hajjaj berkata, Syu'bah berkata, “Menurutku, yakni kaum yahudi.” 


“ 


317 Sanadnya shahih. Hadi i merupakan perpanjangan dari hadits no. 3054. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Al Bukhari sebagaimana 
disebutkan di dalam A! Muntaga (2375). Tambahan dari naskah Is (yakni 
yang di antara dua kurung siku) cukup renting dan itu tercantum pada riwayat- 
riwayat lainnya. g 

318 Sanadnya shahih. Hadits ini merupaR&# pengulangan hadits no. 2986. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pa ae 20350. 5 


-J6 3 Pata Wan ujika ep Insan Uda YNA 

GE AS AL IS 3 sah 3 nga 

SE PAT Ke EA Ka Bi 
ig da hn So patah 


3119. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. Dan, Hajjaj berkata, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, dari Oatadah, dari Musa bin Salamah, ia berkata, “Aku 
tanyakan kepada Ibnu Abbas, “Bagaimana aku shalat bila aku sedang di 
Makkah jika aku belum shalat bersama imam?" ia menjawab, “Dua 
raka'at. —Itu— sunah Abu Al Oasim SAW'. sea 


Rep Dl up Da Cal ah Maa Kr 

ii Una aa da 2 Aa JG ad 2 
pangan bi dea nb dika Has ang EA iyaa 
AAS at UJI D0 Gs ap ja 
KA Ge daa dead Pi daa ee 


LAN 
3120. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik mengabarkan 
kepada kami, dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Nabi dan Maimunah junub, lalu Maimunah mandi dari suatu tempayan 
(tempat air) dan masih tersisa air (di dalamnya), kemudian Nabi SAW 
hendak mandi dari tempayan itu, lalu Maimunah berkata, “Wahai 
Rasulullah! tadi aku mandi dari- situ.” Lalu beliau, yakni Nabi SAW, 
bersabda, “Sesungguhnya air tidak ada junub atasnya.” Atau beliau 
bersabda, “Sesungguhnya air itu tidak menajiskan'. s1 


319 Sanadnya shahih. Hadits ini m.- “akan pengulangan hadits no. 2637. 
3120 Sanadnya shahih. Hadits iniVrggrupakan pengulangan hadits no. 2806 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 2807 dan 2808. 


Musnad Imam Ahmad — 


AIA 3G PAP op Da CA (pg ab lb ANN 
PJ Pc Pe tara z 

da A33 CA Ip He ad data HAN UN yA 
BI) KA AP BNP ah la 
ape) KA UR UE MA JA Ce GA 
daan Ko Je ag do gu Rai AR JG ab 


. ». . 

F5 Pa da lh 

3121. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Fudhait Ibnu Amr, ia berkata, 
Tampaknya dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi 
SAW bertamattu”.” Lalu Urwah bin Az-Zubair berkata, “Abu Bakar dan 
Umar telah melarang tamattu'!” Maka Ibnu Abbas berkata, “Apa yang 
dikatakan Urayyah?” Ia menjawab, “Ia berkata, “Abu Bakar dan Umar 
telah melarang tamattu”.” Ibnu Abbas berkata, “Tampaknya mereka akan 
binasa! Aku katakan, "Nabi SAW bersabda, ia justru berkata, 'Abu Bakar 


dan Umar melarang'.”"2! 


Ka - 


AI 3 Ta NP Ip Eib egtah KAS YANY 
23ar Ruri nan FA Aa, PA 3 Si a05 UI ja Tang Se . . 
kep Men Ielag SE Klo Sya) JB 1JB Lee IN Yk 
on aa dj It & Had 
3122. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Aku telah diperintahkan bersiwak, 


sampai-sampai aku menduga akan diturunkan Al OGur'an kepadaku 
mengenainya. atau “Wahyu””'2 


212! Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2277 dan 2978. Lihat juga hadits no. 2879. 
22 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2895. Lihat 
hadits no. 3152. 


— Musnad Imam Ahmad 


PA pas UAS 3 Gis pb Eh ray 
Parka. aa Tana, Das MAS 
KS Dn Je Panai an G3 Sh la Io 

3123. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 
kepada kami, Ugail menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, 
“Rasulullah SAW minum susu, kemudian beliau minta diambilkan air, 
lalu berkumur, kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya —susu— itu 
berlemak” "8 


alan Ip dai GA JG BA Pa Ci rt 
1 GAN GAY AU AN Ga So Fee ah Hakan 

Mg aa Ga aman St mean an 
SB gp Sae 3 SU JAN Ja JS kab Ad 
Pena La Ne in Rao San aaban Ke 33 
SR Calo Ai Jan EM CS CA 3 
RA 
3124. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, Ya'la bin Muslim mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Ayat: “Hai orang-orang yang 
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara 
kamu. (Os. An-Nisaa' (4J: 59) diturunkan berkenaan dengan Abdullah 


bin Hudzafah bin Oais bin Adi As-Sahmi, yaitu ketika Rasulullah SAW 
mengirimnya dalam suatu pasukan kecil.” 4 


12 $anadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3051. 

224 Sanadnya shahih. Ya'la bin Muslim bin Hurmuz adalah seorang yang tsigah, ia 
dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Al Bukhari mencantumkan 
biographinya di dalam A/ Kabir (4/1/417). Disebutkan di dalam At-Tahdzib: 
“AI Ajuri mengatakan dari Abu Daud: Ya'la bin Muslim adalah orang Bashrah 
yang pernah tinggal di Makkah, ia itu bukan Ya'la bin Muslim Al Makki 
(orang Makkah), ia adalah saudaranya Al Hasan bin Muslim.” Ini salah, karena 
yang disebutkan di dalam Tarikh Al Bukhari: “Muhammad mengatakan ini, 
namun menurutku yang pertama adalah saudara Abdullah Ibnu Muslim.” 


Musnad Imam Ahmad — KA | 


.. . ea kena aa 


PP paka up ja NU Hah Cab YVYO 


Pa NN AN pan. 
Ten So Ip ap SI aa :IE yA 
Aa un gn AAA Una de daa ada 
Fak 136 SN G3 
3125. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku telah menghimpun al muhkam pada masa Rasulullah 


SAW, saat itu aku berusia sepuluh tahun.” Lalu aku tanyakan kepadanya, 
“Apa itu al muhkam?” ia menjawab, “Al Mufashshal”"2 


Pan Kas oi op Iya Ui pa Kis rara 


0.8. 


“jab JS PER A3 AE gi sa Lp 
283 16 SI telah dina op SE gi 


3126. Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Sirin: Bahwa ada jenazah —yakni diusung— 
lewat di depan Al Hasan dan Ibnu Abbas, lalu Al Hasan berdiri 
sedangkan Ibnu Abbas tidak, maka Al Hasan berkata kepada Ibnu Abbas, 
“Apakah Rasulullah SAW berdiri untuknya?" ia menjawab, “—pernah— 
berdiri dan —pernah— duduk.” 


Hadtis ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam Ar-Tafsir (2: 494) dari Al 
Bukhari, dan ia mengatakan, “Demikian yang dikeluarkan oleh jama'ah selain 
Ibnu Majah dan dari hadits Hajjaj Al A'war, seperti itu. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hadits hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari 
badits Ibnu Juraij'.” Ini mengisyaratkan pada kisah yang akan dikermukakan 
pada musnad Abu Sa'id Al Khudri (nomor 11662). Isyarat ini pun telah 
disebutkan beberapa kali pada musnad Ali, di antaranya pada no. 622 dan 1095. 

225 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2601. Muhkam 
adalah tidak samar karena sudah sangat jelas. 

316 Sanadnya shahih. Kami pun telah menilai shahih pada hadits no. 2188 tentang 
mendengarnya Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas. Para ahli hadits telah membicarakan 
tentang mendengarnya Al Hasan Al Bashari dari Ibnu Abbas, bahkan tentang 
bertemunya dengan Ibnu Abbas, sebagaimana telah kami singgung pada 


—— Musnad Imam Ahmad 


PP an ip ja MUA Tah Ea YANV 
Ia aa 3 AS al sabah 3 28 58 YG AE 
BEJ Ap spa Ig Ga Si SL aki 
Hape in 2 AA Aj ah ai oa ob J8 pile 
dea al dia Ta SE A1 jai 8 
LE IE AE AC JW LA Sae 


akar AS IS at onta SA DEA la 3 pt, wa 
PON AN ip ATA ai MN Oa 
JW df os 4) Pakan Dp) Kabag Ga SIA UNS Dis 
Log ta 3 Pas 0... 

IIA Je rat US ul 

3127. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr 
mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Umar bin Al Khaththab memberi izin —masuk— kepada para 
peserta perang Badar, dan ia juga memberiku izin bersama mereka, lalu 
sebagian mereka berkata, “Ia memberi izin kepada pemuda ini bersama 
kami. Siapa di antara anak-anak kami yang sepertinya?” Umar pun 
berkata, “Sesungguhnya ia termasuk orang yang telah kalian ketahui.” 
Kemudian pada suatu hari Umar memberi izin kepadaku bersama 
mereka, lalu Umar bertanya kepada mereka tentang surah ini: “Apabila 
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." (Os. An-Nasbr (110J: 
1), mereka menjawab, “—Allah— memerintahkan Nabi-Nya SAW, 
apabila telah diberi kemenangan agar beliau memohon ampun kepada- 
Nya dan bertaubat kepada-Nya.” Lalu Umar berkata kepadaku, “Apa 
pendapatmu wahai Ibnu Abbas?” Aku jawab, “Bukan begitu. Akan tetapi, 


darat FT) 


keterangan hadits no. 2018, dan di sana kami menguatkan keshahihan 
haditsnya, karena ia memang sezaman, dan isnad ini memastikan hal itu, 
karena secara jelas menyatakan bahwa ia pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas, 
menanyakan kepadanya dan mendengar darinya. Hadits ini dicantumkan di 
dalam Al Munraga (1888). Lihat yang telah lalu pada no. 1733. 


Musnad Imam Ahmad — 


—Ailah— memberi tahu Nabi-Nya SAW tentang kedatangan ajalnya, 
Allah berfirman: “Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan' (Os. An-Nashr (110): 1) yaitu penaklukan Makkah. “dan 
kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong," 
(Os. An-Nashr (1101: 2) maka itulah tanda kematianmu. “maka 
bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. 
Sesungguhnya ia adalah Maha Penerima taubat.” (Os. An-Nashr (1101: 
3). Maka Umar pun berkata, “Bagaimana kalian mencelaku dengan 
pandangan kalian?” 2127 


15. 


pama IP ot3 di ng UGN ah Ela va 

Pa ar Pa PARE LN 3 APA BAG 4 - 
Bb pas AB dat laa den Se Ja 2ge 3 
SO BI On ae Ab ana P PN PN SO idea 
Ag GI JAR ia Ja dh AR Ih AG Wa Sy eh 


Ha Gk oh RU Mai Sea at 


3128. Husyaim menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad 
mengabarkan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, bahwa ia 
berkata, “Nabi SAW ber-ihlal untuk haji. Lalu ketika beliau thawaf di 
Baitullah dan di antara —bukit— Shafa dan Marwah, beliau belum 
memendekkan —rambut— dan belum bertahallul karena hewan kurban, 
dan beliau memerintahkan orang yang tidak membawa hewan kurban 
agar berthawaf dan sa'i serta memendekkan —rambut— atau bercukur, 
kemudian bertahallul.”?'?8 


227 Sanadnya shahih. Ibou Katsir menukil maknanya di dalam At-Tafsir (9: 322- 
323) dari Al Bukhari. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Ad-Durr Al 
Mantsur (6: 407) dan menyandarkannya kepada Sa'id bin Manshur, Ibnu Sa'd, 
Al Bukhari, Ibnu: Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, Ibnu Marduwaih, A! 
Baihagi, dan Abu Nu'aim di dalam Ad-Dalail, namun tidak menyandarkan 
kepada 4! Musnad. Lihat hadits no. 1873. 

318 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2287. Lihat 
hadits no. 2360, 2641 dan 3121. 


— Musnad Imam Ahmad 


3 Jet Gaet Jb PA H3 Es yana 
2 PES 2 sen A3 3 Pe 2 PN Pen ena 3 
bb Je EA Pj a 
Sd ad ae KE AA 


3129. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, Isma'il bin Umayah mengabarkan kepadaku, dari seorang laki- 
laki, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW ditanya, “Minuman apa yang 


paling baik?” beliau menjawab, "Yang manis lagi dingin "32 


Eugaeon Lan ane ee Ja 603 AS 
HI JB orlonon Ana Milan jingn 0 Nlapaa Lino NA. 


: 


u 


p Pa 3 ANA Ta Si 
BI SI ASI ah NAS lp Ab 
: PEN AANP In rara " NON ata Ki 2 
AS Apa SG JII Gja oil elang AE AN es 

3130. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. Dan, Hajjaj berkata, Syu'bah mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Jamrah, ia berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas 


berkata, “Rasulullah SAW shalat pada malam hari sebanyak tiga belas 
raka'at.”130 


Na , £ - Gan 3: Eka 
IE Ta at IP Tb EA jika LH KS Gis YAN 
na... 


Keaen a kB Mn ae AN 1g 
by alah Ale Ko AI Iyan og PAS oeeb YP Ka 


319 Sanadnya dha'if karena tidak diketahuinya tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu 
Abbas. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 78-79), 
penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya 
adalah para perawi shahih, hanya saja nabi tabi'innya tidak disebutkan.” 
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Sufyan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, 
dari Urwah, dari Aisyah (1895) kemudian pada (1896) dari Az-Zuhri secara 
mursal. At-Tirmidzi mengatakan, “Ini lebih shahih daripada hadits Ibnu 
Uyainah.” Hadits ini pada riwayat Abdurrazzag (9583) dan Ibnu Syaibah 
(8/37). 

2130 Sanadnya shahih. Abu Jamrah (dengan jiim dan raa”) adalah Nashr bin Imran 
Adh-Dhuba'i. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2987. 


Musnad Imam Ahmad — 


Sala bas PEN an la Ta Has cola aah 
ba Tag 0g. Ta AR Dah Tu 
TER B  IS R 
3131. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Hamzah, ia berkata, Aku 
mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW menghampiriku ketika 
aku sedang bermain-main dengan anak-anak, lalu aku bersembunyi 
darinya di balik sebuah pintu, lalu beliau memanggilku kemudian 
menepukku, kemudian beliau mengutusku kepada Mu'awiyah, lalu aku 
kembali kepada beliau, kemudian aku katakan, “Dia sedang makan”! 


2 - na bai 5. 2... Pa 
pa Cik SE ag Ab Gp LA Ci NUN 
Lane ,... A8 - 


Gp Rain Tata 2IE AE ai Ii La Cab Ai JB ema 
AN NN Kap PE Ea Ae TER 
Oa aa OA J8) semai Sah dh ME PP LAU er 
BB AA Mam Tn plg Ale Iko AN dya) Jl Kata 
Na rp SE on jae Hi Jb 
3132. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Habib. Bahz 
berkata, Habib bin Abu Tsabit menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Ash-Sha”b memberi hadiah” Ibnu Ja'far bin Jatstsamah berkata, 
kepada Rasulullah SAW: Iga keledai, saat itu beliau sedang ihram, lalu 
beliau menolaknya. Bahz berkata, “Lengah keledai," atau ia berkata, 
"Kaki keledai.” 


318! Sanadnya shahih. Abu Hamzah (dengan haa' dan zaay) adalah Imran bin Abu 
Atha'. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3104. 

2132 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2631. Syiggatu 
himaar (dengan kasrah pada huruf syiin), yaitu potongan yang diambilkan 
darinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ko Yao 01rb 0 AS 


Spb ah SEA pp Ta Ci jt USA Iban Uoaoe YAYY 


0 50 Pan Ina 2... 


Oa en Dah JB Gi Kania ata :J6 
SB Wiji 3 | yaa 3 53 sp Kn) Sp ip pp 


ce... 


MAS Uh Ita 03 2JB Ma JB A 1J83 Kas -JB cab 
PAN Na Nae 


3133. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Minhal, dari Amr, ia berkata, Aku 
mendengar Sa'id bin Jubair berkata, “Aku berjalan bersama Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas di salah satu jalanan Madinah, tiba-tiba (kami 
mendapati) sejumlah pemuda telah mengikat seekor ayam yang mereka 
lempari. Bagi mereka setiap kesalahan. Lalu ia marah, dan berkata, 
“Siapa yang melakukan ini?” Maka mereka pun bubar, kemudian Ibnu 
Umar berkata, “Rasulullah SAW telah melaknat orang yang merusak 


tubuh binatang'.”3 


383 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (9: 554-555) hanya dari 
jalur Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 116) dari jalur Abu Awanah, dan juga dari 
jalur Husyaim dari Abu Bisyr. Al Bukhari mengatakan, “Sulaiman 
menguatkannya dari (riwayat) Syu'bah: Al Minhal menceritakan kepada kami 
dari Sa'id dari Ibnu Abbas: Nabi SAW melaknat orang yang merusak tubuh 
'binatang.” Telah jelas dari riwayat ini di dalam 4/ Musnad, bahwa Sa'id bin 
Jubair hadir (menyaksikan peristiwa ini) bersama Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, 
dan yang berbicara itu adalah Ibnu Umar, sedangkan diamnya Ibnu Abbas 
menunjukkan persetujuannya, karena itulah dicantumkan di dalam musnadnya. 
Makna hadits ini telah dikemukakan beberapa kali dari hadits Ibnu Abbas, yang 
terakhir adalah no. 2705. Dan, akan dikemukakan lagi pada musnad Ibnu Umar, 
yaitu pada no. 5018, 5587, 5801 dan 6259 yang hampir sama dengan ini, dan 
yang semakna dengan ini pada no. 4622 dan 5247. Ucapannya “Bagi mereka 
setiap kesalahan.” Al Hafizh mengatakan di dalam A/ Fath: “Dalam riwayat Al 
Isma'ili: “Tiba-tiba (didapati) sejumlah pemuda tengah mengikat seekor ayam 
yang mereka lempari, dan baginya setiap kesalahan.” Yakni yang mengenainya 
mengambil bagian yang dilemparkannya bila tidak mengenainya.” Ini 
penafsiran yang tidak ada maknanya. Riwayat yang jelas adalah riwayat 
Muslim, “Mereka menetapkan bagi si pemilik burung setiap kesalahan dari 
busurnya.” Ibnu Al Atsir mengatakan, “Yakni setiap yang tidak mengenainya. 
Al khaati'ah di sini bermakna yang salah.” Inilah penafsiran yang benar. 


Musnad Imam Ahmad — 


ee 015.3 Hb 


Maihan Tata HI TA UEA jaka Yi AA 3s yr 
ben aa An IE CAB ata 26 PAN 
ups du HA da ita HAM ag 3 da gly da 


PE :JE Kakan La 
3134. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Sulaiman Asy- 
Syaibani berkata, aku mendengar Asy-Sya”bi berkata, Orang yang 
berjalan bersama Rasulullah SAW melewati kuburan yang terpencil, 
mengabarkan kepadaku, lalu beliau mengimami mereka dan 
membariskan —mereka— di belakangnya. Lalu aku katakan, “Wahai 
Abu Amr, siapa yang menceritakan kepadamu?” ia menjawab, “Ibnu 
Abbas,” 14 


2 02 302503 


Sunat dada mani KALA Aib rare 
dada Jo dna Eu PEN U6 LB ye YP Fa 


Bepe ana Singa ala 

3135. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari 

Syu'bah dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Thawus, ia berkata, Ibnu 

Abbas berkata, “Sebenarnya Rasulullah SAW telah bersabda, 

“Barangsiapa yang memiliki tanah, lalu memberikannya kepada 
saudaranya, itu lebih baik baginya” "3 


UP DATA PAS Ea ia ANA Eta YA 
4 Kajal Gala 5) (patah ee 2 ta Ip aah 


aan 22. 


Gal 5 ia dian oa IA ya OB AR ad 


814 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2554. 
3138 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2864. 


— Musnad Imam Ahmad 


Bs AP HA 3 1 PA aa HD LA 


GE ian Cit pal Ie SA AN G3 2 HS 
. ore 1... 
Hb Ih Uh Ya ja 
3136. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa ketika itu ia sedang berada di dekat batu, dan didekatnya 
ada tongkat untuk memukul batu dan membaliknya, lalu ia berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Hai orang-orang yang beriman, 
bertagwalah kepada Allah dengan sebenar-benar tagwa kepada-Nya: 
dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
beragama Islam.” (Os. Aali “Imraan (3J: 102), seandainya ada setetes 
dari zaggum yang menetes ke bumi, tentulah akan memahitkan 
kehidupan penghuni dunia. Lalu bagaimana orang-orang yang 
makanannya adalah itu dan tidak ada makanan lain selain itu'”' 


DS San JG A3 Cia 


» 90 8aL ih 


HS Gb YAN 


aa RA) 


IA AR gi PR al aan Pak Ip AK 
3 ON BPA Tani ten 2 Pat ANT Sae 
LG sagat IE SAS Sat pal d5 bia 5 
koi Btn Bus D5 al de 
3137. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sulaiman 
menceritakan dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, bahwa ia berkata, “Seorang wanita mengarungi lautan, lalu ia 
bernadzar akan berpuasa selama satu bulan, kemudian ia meninggal 


Yakni tongkat yang pangkalnya melengkung untuk pegangan. 

Yaitu pohon yang buruk bentuknya, pahit rasanya dan aromanya busuk. 

3186 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Al A'masy. Hadits ini merupakan 
pengulangan hadits no. 2735. 


Musnad Imam Ahmad — 


sebelum berpuasa, lalu saudarinya menemui Nabi SAW dan 
menyampaikan itu kepada beliau, lalu beliau pun menyuruhnya untuk 
berpuasa atas namanya.””37 


On 1 Pe Ika Cia Sa Bis riya 


3138. Al Gawariri menceritakan kepada kami, Fudhail bin Iyadh 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, yakni Al A'masy, dari Abu 
Yahya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seandainya setetes 
dari zaggum,” kemudian disebutkan (haditsnya). spa 


Lb jp DA 3 Ato Loe herba 


Ken, Dah Ip Ta EA jak Sa Iban Code YVYA 
Hg da Je D3 PER Ag Ma 
: Jaan :J6 sa eni Ha ai pb ya Ya Ce £ 


CAP It Jala Ke KA Ja Sem 3 


Kapuas Tau Ap demi 


3139. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Muslim Al Bathin, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
bersabda, “Tidak ada amal yang lebih utama daripada amalam pada 
hari-hari ini, yakni hari-hari yang sepuluh (sepuluh hari pertama dari 
bulan Dzulhijjah)” Lalu dikatakan, “Tidak juga jihad ff sabilillah?” 
Beliau menjawab, “Tidak juga fi sabilillah. Kecuali orang yang keluar 


218? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan-pengulangan hadits no. 2005. Lihat 
hadits no. 2336, 3049 dan-3080: 

318 Sanadnya shahih. Abu Yahya adalah Al Oattat. Hadits ini merupakan ringkasan 
dari hadits no. 3136, namun hadits ini tampak mauguf, padahal sebenarnya 
marfu' berdasarkan riwayat-riwayat lainnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu pun 
dari itu? 8 


Lab 2025. 5 A5 


Aa jp BE Lan Et A5 AA Ea NN 
. - “3 bee ANN Aan Pan ph. & . PN 3 
Wa 3 AB 0 S3 HS lo oret yi S3 2JU 


ja Pa - Pa PNG PARA RU 22 
SUS ngan Ga Kel B3 BN ana IK 
, ? N 2g - 3.9. 


a ak in -. . Lt 

Ai ba Jo pm gi Ea UNAS at LA 

3140. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku 

katakan kepada Ibnu Abbas, “Aku shalat Zhuhur di belakang seorang 

syaikh yang dungu. ia bertakbir sebanyak dua puluh dua kali, ia bertakbir 

ketika hendak sujud dan ketika mengangkat kepalanya dari sujud.” Maka 

Ibnu Abbas berkata, “Semoga kau kehilangan ibumu! Itu adalah sunnah 
Abu Al Gasim SAW'.”10 


£ 
1 


s0... T ao.ce Car 3038503 ih. 


s5 hana Frasa IE pnp aa IA Gia MN 
0. 003 . pa ra 0. Bo0o2 Let 00 ae 0. Te 32 
PPP oi dan PI ai Or PSA yi ee IP UYA 
Nae 200 c0etee aa TI 5 et « 
S3 IS PTP Pa AP plag MEA laa Al yi OI Pi 

au an sa ehasama ana ra 
KN ip s3 IS A3 Goal Uya Kla 
3141. Muhammad bin Ja'far dan Rauh menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Sa'd bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari 
Ali bin Al Hakam, dari Maimun bin Mihran, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa ketika perang Khaibar, Nabiyullah SAW melarang 
—memakan— setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung 
yang bercakar (tajam). 


289 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1968 dan 1969. 

340 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3101. 

34! Sanadnya shahih. Ali bin Al Hakam Al Banani adalah seorang yang tsigah, ia 
dinilai :sigah oleh Ibnu Sa'd, Abu Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadits 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa ae saga. 3 is 


Janin Ca NG akan ae MG in Gi Mah Saba CAS YA AN 


Tag da Jo ina Ie Pp eKe 3 
BP akan ae if Ju Bd II 3 


SE Gp Lp DP Si, 


3142. Muhammad bin Ja'far dan Abdush-shamad menceritakan 
kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 
Gatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
melarang memakan mujatstsamah dan jallalah (binatang pemakan 
kotoran). Abdush-shamad berkata, "Melarang —minum— susu jallalah 
dan —melarang— minum dari —mulut— tempat air.""'2 


Fe na 


20 13 361p Lah Cin alah ag AM Gi Tr 
ti A3 ala PA Io Ip Ae al oa 


SE Pp SA 3 ah 359 


3143. Abu Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Rasulullah SAW melarang —minum— susu jallalah (binatang 
pemakan kotoran), makan mujatsamah' dan minum dari —mulut— 
tempat air.” 


2. 02 202603 eh 


3 anta ESA YG ES ikan Yi SA UI rt 


Bag ai Je Inn ep ai Jep 56 


ini merupakan pengulangan hadits no. 3070. 
Yaitu binatang diberdirikan (diikat atau dikurung) kemudian dipanah untuk 
dibunuh. 

342 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2952. 
Yaitu binatang diberdirikan (diikat atau dikurung) kemudian dipanah untuk 
dibunuh. 

243 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ip KAL Ia at Pr BA MA ipa de sa 
2 2... 

AG Ea (Pa Lang AN y (- 

3144. Muhammad bin Ja'far bin Ibnu Bakar menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata, Sa'id menceritakan kepada kami, dari Gatadah, 
dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW hendak 
dinikahkan dengan putri Hamzah, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya ia 
putri saudara sesusuanku, dan sesungguhnya diharamkan dari faktor 


sesusuan apa yang diharamkan dari faktor nasab (garis keturunan)” 


Lao 20320 Ah. 


peni P3 1 Lain hn ja Gp Aa Sasa Ulas YA to 
Oo Ha Jus (ya » rami Pa 35 al bokek S » 
Li alan ag Sita SA en da An 9, 


3145. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa seorang laki-laki menggauli istrinya yang sedang haid, lalu ia 
menanyakan hal itu kepada Rasulutah SAW, maka beliau pun 
menyuruhnya untuk bersedekah satu dinar atau setengah dinar." 


02 208502 eko 


Aa ae San TE BETA Baka 


gn Aa Te EA ph 
Sai ng 


3146. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, 
dari Ibnu Abbas, bahwa Nabiyuilah SAW bersabda, “Orang yang 
mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang memakan 


3 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3044. 
345 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2121, 2122, 
2844 dan 2997. 


Musnad Imam Ahmad — (@& 


kembali muntahannya” 5 


Dah BB LP Ian AI Aa DAA AS atv 
CAN Uti jd Uas :JG 333 LA bata Esta 


38 Bp 


Pe Un Sai Ab ana NI NA Rb Ga 
Is Jk OS WI ika ade OM lo MI Syah PA 


- . . . 2. . A.A . 2... 9 
Y emak LA MWA ab ab YA 0 
Bea Lu an aan makin Lena PA tu 20 
BD) ng JB (aa PA 3 PN Agam 0) D1 YI 
MIA 55 CN NI 
3147. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah. Dan, Yazid Ibnu Harun 
berkata, Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Gatadah, ia berkata, Abu 
Al Aliyah Ar-Riyahi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dari 
Rasulullah SAW: Bahwa ketika berduka beliau mengucapkan, “Laa 
ilaaha illallaahul “azhiimul haliim. Laa ilaaha illallaahu rabbul 'arsyil 
'azhiim. Laa ilaaha illaa illallaahu rabbus samaawaati wal ardhi wa 
rabbul “arsyil kariim' (Tidak ada sesembahan yang hag selain Allah 
Yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada sesembahan yang 
hag selain Allah, Tuhan 'arsy yang agung. Tidak ada sesembahan yang 
hag selain Allah, Tuhan semua langit, Tuhan bumi dan Tuhan 'arsy yang 
mulia)” Yazid mengatakan: “rabbus samaawaatis sab'i wa rabbul 
'arsyil karimm. (Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan 'arsy yang 
muliay 


AN age aa Es Jaa HA AS YAN 


ot en ar EA - Oi Un £.. bari 
P3 pa TEA Io Ig ab gd gp ip yh 
Gp IAI OB abs JI) GAS at Ja @REI 6 agak 


316 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 315. 
318 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2568. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pa BG GA Ala GAn Gada Ah ah "JB celah 
ra. An . 2... 
Iptu ak hn ea 5 GA, 
3148. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Thawus mengabarkan 
kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas: Nabi SAW menetapkan 
migat bagi penduduk Madinah dari Dzulhulaifah, bagi penduduk Syam 
dari Juhfah, bagi penduduk Najed dari Garn dan bagi penduduk Yaman 
dari Yalamlam. Beliau bersabda, “—Migat-migat— itu adalah bagi 
mereka dan selain mereka yang melewatinya yang hendak mengerjakan 
haji dan umrah dimana terdetik —untuk melaksanakannya—, sehingga 
penduduk Makkah pun —dari Makkah—? 


Kd Pe 


Utah IS 3 KA Ela abs Ea rata 
Aa JA pi Ii IE AR gl op LAN GA ES 
, .... -. ay. P3 “ 
Aoa ia Tania ARG aatah Lab ak gia Yaa 


Ha Ca aan Po atagganaa jooo 25 Te 

ADA Ob SP tetap 63 ea MA Agp KI 

.. . ae . 23 Pa 
TA Ja da Je 
3149. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Oatadah, ia berkata, aku mendengar Abu Hassan Al 
A'raj menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW shalat 
Zhuhur di Dzulhulaifah, lalu dibawakan hewan kurbannya, kemudian 
beliau menandai pundak sebelah kanannya, lalu membersihkan darah 
darinya dan dikalungkanlah sepasang sandal padanya. Kemudian beliau 


minta diambilkan tunggangannya lalu menaikinya. Dan, ketika telah 
sejajar dengan Baida' beliau mulai ihram untuk haji." 


ga 


aa s 2 Ka 


Lan go gan” eka. 


up Iamaa Lada YO 


118 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3066. 
34 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2528. 


Musnad Imam Ahmad — (701 


aan Kan Ma YA AB AK ge AA TE EN Ae ea LA 
SN opa Mn an pn st anak dinas 
AANG Ya | Pe gaa ba sa :Ju Ag 


3150. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. Dan, Hajjaj berkata, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, dari Oatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Ini dan ini sama.” Yakni jari kelingking dan 
ibu jari.” 


2 s0se2i Abe 


aan VE Ga pia Hi Ka Insan Urabn YNA 
AM Jo Ipa II gp UR 36 
ae seh J5 gi) Ga Tags & Ki pa 138 Ata 
JEPA a 


3151. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat” Hajjaj 
berkata, “Allah melaknat kaum laki-laki yang bertingkah seperti kaum 
wanita dan kaum wanita yang bertingkah seperti kaum taki-laki.””'5! 


V Tebat I5 Ta Et jan HI ASA GAS rey 


Bo raga 0 


YAA GAN IL IV ia ERA Da Blang 
Ju, CAEY 35 JG SI jab ki “ae Na) Jp 


UB AIA lag dina Ja Ia AI 
& 4 


An ig laa oa IA HI, cad ale Ibn AA 


3180 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1999. Lihat 
hadits no. 2621 dan 2624. 
318) Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 3060. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ne: 


II Pa 
3152. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, ia berkata,, aku mendengar Abu Ishag 
menceritakan, bahwa ia mendengar seorang laki-laki dari Bani Tamim: 
“Aku bertanya (Ibnu Abbas) tentang ucapan seseorang dengan isyarat 
jarinya, yakni begini, di dalam shalat? ia menjawab, “Itu keikhlasan. 
Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW telah memerintahkan kami 
bersiwak, sampai-sampai kami mengira bahwa akan diturunkan (Al 
@ur'an) kepada beliau mengenai itu. Dan, sungguh aku telah melihat 
Rasulullah SAW bersujud hingga terlihat putih ketiak beliau',””'52 


Tab 3 Ui 3 jasa PAKSA SAS or 
AP Gp Kant aa Ia ia GAN AI catig 


aa Ain aa dn Jaa Ip ri KAP gp LN 


3) Sia ajar Kiat ah HI Us 3 ta 
Gita AA IT HD Bahan Y, KS Yan 


2182 Sanadnya shahih walaupun tampaknya dha'if karena tidak diketahuinya orang 
yang dari Bani Tamim. Sebenarnya orang tersebut adalah Arbadah At-Tamimi 
sebagaimana yang akan dijelaskan. Sebenarnya riwayat ini adalah tiga hadits: 
yang kedua mengenai siwak, dan telah dikemukakan pada hadits no. 3122 dari 
jalur Abu Ishag, yaitu As-Sabi'i, dari At-Tamimi, yaitu Arbadah. Yang 
ketiganya adalah mengenai sifat sujud, dan telah dikemukakan pada hadits no. 
2909 dari jalur Abu Ishag dari At-Tamimi juga. Yang pertama adalah mengenai 
isyarat ketika duduk untuk tasyahhud, Al Baihagi meriwayatkannya (2: 133) 
dari jalur Al A' masy dari Abu Ishag dari Al Aizar, ia mengatakan: “Ibnu Abbas 
ditanya” dst. Kemudian Al Baihagi mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ats- 
'Tsauri di dalam Al Jami" dari Abu Ishag dari At-Tamimi, yaitu Arbadah, dari 
Ibnu Abbas”. Maka tampak dari sini bahwa Abu Ishag meriwayatkannya dari 
dua orang tabi'in: Al Aizar bin Huraits, yaitu Al Abdi, dan Arbadah, yaitu At- 
Tamimi, dialah yang tidak disebutkan namanya di sini. Tambahan (dari Ibnu 
Abbas) kami cantumkan dari naskah |) karena tidak dicantumkan pada naskah 
Il, dan saya kira tidak tercantumnya itu karena kesalahan cetak. 


Musnad Imam Ahmad — 


. -.. - (ae Eana 2 TA Ne 
aah Fi 3JG Si DA Ih dia Gea ii Tah asi 
Abno 1J83 
3153. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi Ibnu 
Tsabit. Bahz berkata, Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku, ia berkata, 
aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas: “Bahwa 
Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Adha atau hari Idul Fithri.” Ia 
berkata, dan, kuat dugaanku bahwa ia berkata, “Hari Idul Fithri, lalu 
beliau shalat dua raka'at, yang mana beliau tidak shalat sebelumnya dan 
tidak pula setelahnya. Kemudian beliau menghampiri kaum wanita 
disertai oleh Bilal, lalu menyuruh mereka bersedekah. Kemudian ada 
wanita yang menyerahkan anting-anting dan perhiasan leher (semacam 
kalung).” Bahz tidak ragu, ia berkata, “Hari Idul Fithri.” Dan, ia juga 
berkata “Shikhaabahaa” 


Len Ian (As. Loe 208.3 in 


arah Udan jkaor G1 kapuas Ludaw ot 


F 
Ba. 


NP UN BN TELAT Fa 
SEP bd IS dg Ti ba LA 
AW Oi ot Btn Laba 


3154. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Adi bin Tsabit dan Atha' bin As-Saib 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. ia 
berkata, salah satunya me-rafa'-kan kepada Nabi SAW: “Sesungguhnya 


258 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3105. 
Riwayat Bahz “Wa shikhaabahaa” dengan shaad, saya tidak menemukan 
nashnya, kecuali ungkapan penulis A/ Gamus: “Ash-Shakhbah (dengan fathah 
pada huruf shaad dan sukun pada huruf khaa') adalah jimat yang digunakan 
untuk menimbulkan kecintaan dan kebencian.” Menurut saya, bahwa ini 
termasuk kategori penggantian shaad dengan siin, dan itu banyak terjadi, 
bahkan bisa juga sebagai giyas. Disebutan di dalam Al-Lisan (1: 444): “Shaad 
dan siin boleh (dipertukarkan) pada setiap kalimat yang mengandung huruf 
khaa, ” Lihat Al Muzhir karya As-Suyuthi (1: 469). 


— Musnad Imam Ahmad 


Jibril menimpakan tanah kepada Fir'aun karena khawatir ia 
mengucapkan laa ilaaha illallaah.””" 


2. oo. San eh Tee 201623 ekh 


LA gp SAS GP Tanah Udan jie Gp Nana Namun Ul YYO0 
Aya Si Gi ha bantal JG 
WP EN Da, 


3155. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, ia berkata, aku 
mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, bahwa beliau bersabda, “Janganlah kalian menjadikan sesuatu 
yang bernyawa (yang diikat atau dikurung) sebagai sasaran 
—melempar—? 


Se (baka ui IG Aa pan Ela YNe1 
Ig ale Ko 3 138 Sela da da 


3156. Hasyim menceritakan kepada kami, seperti itu. Ia, yakni 
Syu'bah, berkata, Aku katakan, “Dari Nabi SAW?” ia menjawab, “Dari 
Nabi SAW.”?156 


Jas oi aa pn Ea jasa 3 abaa Ex .riov 
MAN 23 AB Aa At PULL JG Sedan Jb 


3156 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2144. Lihat 
hadits no. 2821. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2586 dengan 
isnadnya. Lihat hadits no. 2705 dan 3133. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, yakni 
bahwa Hasyim bin Al Gasim Abu An-Nadhr menceritakan hadits ini dari 
Syu'bah seperti hadits Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, dan ia 
menambahkan di dalamnya, bahwa Syu'bah memastikan dari gurunya, Adi bin 
Tsabit, tentang marfu 'nya hadits ini. 


3155 


256 


Musnad Imam Ahmad — 


ono uap neo Note enno an an Ka UI ae 
Pan Ayang S - bp D0 gp orkes ol Jd Nu 

3157. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, ia berkata, Aku 
mendengar Abu Al Hakam berkata, “Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas 
tentang merendam sari buah (dengan menggunakan) jurah (guci), ad- 
duba' dan al hantam." Ibnu Abbas pun menjawab, “Barangsiapa yang 
senang mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, maka 


hendaklah ia mengharamkan rendaman sari buah itu'.””'57 


Lee 2035. 


, ia , e PN 
JAS on TA YP KRB SIS jihan ep MASA Gi NNON 

2. Kg Ai Pe ak " 3 54 . Na Sp na 

ato BN Ip JB IE AP IN 3 LL SE tea 1J6 

, Pe SAN ea (P Li ore N 

OA ai AI Ilang Ade Ai 

3158. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, ia berkata, aku 

mendengar Abu Al Hakam menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, "Bulan telah sempurna dua puluh sembilan — 
hari 473158 


BJB PAR H3 RA Uban An PSA Eh rvoa 
Be Tan tab op LA Tar aa itu 


nenen aga ea eeh ren ara 
Kp NA Ol GAN BU Hi Oka AN oh ala 


p 20 


Jirar bentuk jamak dari jurah: Kendi/guci (untuk kalangan mewah). Ad-duba' 
Buah labu yang telah dibuang isinya kemudian dijadiah wadah untuk 
merendam sari buah. 4/ hantam: Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut 
dan darah. 

2187 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2028. 

288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2103. 


— Musnad Imam Ahmad 


3159. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Musyasy, ia berkata, aku tanyakan 
kepada Atha' bin Rabah, lau ia menceritakan dari Ibnu Abbas: Bahwa 
Rasulullah SAW menyuruh anak-anak Bani Hasyim dan golongan lemah 
mereka agar bertolak dari Jam' pada malam hari.?'”? 


sai Len ga 2502 ia 


JJ Pte tara KA 
ya LP Aa 


PN NA MAT NN 


Pa PE TA Gp Tana de IP BARA aU ha 
Ban Ja pa dy bae baba da Jie 
SMAN KR Tg AS ap MY Pa 2.1 Ny 

3160. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Mukhawwal, ia berkata, aku mendengar 
Muslim Al Bathin menceritakan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW: Bahwa pada shalat Subuh, beliau membaca “Alif laam 
miim tanziil' (surah As-Sajdah (32)) dan ayat “Hal ataa " alal insaani" 


(surah Ad-Dahr/Al Insaan (761), dan pada (shalat) Jum'at beliau 
membaca surah Al Jumu'ah dan surah Al Munafiguun.”' 


.. Pan, A60 Lil 062 La. 30 nena ks 


Bis YG amy jae Gp dapa Uap .YYAI 
Nk ena an an ana 
Jaa tato, 2 apn el On 5. 
& pa AS KN JG 1G ca sea 
Aa Pa 3 sa d Jas BEM JG) kaga san Y 
3161. Muamanosd bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 


3189 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1811. Lihat 
hadits no. 2507 dan 3094. 

1160 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1993. Lihat 
hadits no. 3097. 


Musnad Imam Ahmad — nj 


keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman 
dan Manshur, dari Dzarr, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa mereka berkata, “Wahai Rasulullah. Kami membicarakan sesuatu 
di dalam jiwa kami dimana bila seseorang kami menjadi habis suaranya 
—karena yang demikian— lebih disukai daripada yang dibicarakannya 
(dengan lisan).” Beliau bersabda: Salah satunya mengatakan —yakni 
salah satu perawi—: “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak 
menakdirkan dari kalian kecuali sekadar bisikan.” Yang lainnya 
mengatakan: “Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolak 
perkaranya menjadi bisikan”! 


2 « Ona sak aj te. 32. G0 ih 
Yg Kab GIS (YG ES ab AA5a CAS YAN 


Ob onaan Ba Sao AG aa 2 &.- 2... e- 
AN il AI Jp Ol Sp Ol op dala LP tah 


PA 


MASA Alah AIA Ia ON aa ae GA 


53 2. » PN 2 
Aa dki yA OS Kap WI Kn La abi 3 
Jab 1 (Co 
3162. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, 
dari Mujahid, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW berangkat dari 
Madinah pada bulan Ramadhan ketika penaklukkan Makkah. Beliau 
berpuasa hingga —mencapai— Usfan, lalu beliau minta diambilkan 
secangkir besar minuman, atau bejana —air— lalu beliau minum. Maka 
Ibnu Abbas berkata, “Barangsiapa yang mau silakan berpuasa, dan 
barangsiapa yang mau silakan berbuka.””!62 


361 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Ibnu Mahran Al A'masy. Jadi, Syu'bah 
meriwyatkannya dari Al A'masy dan Manshur, keduanya dari Dzarr bin 
Abdullah Al Marhabi Al Hamdani. Hadits ini merupakan pengulangan hadits 
no. 2097. Humamah (dengan dhammah pada huruf haa" dan fathah pada kedua 
huruf miirnya) yakni fahmah (kehabisan suara karena banyak bicara). 

“8 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2096. Lihat 
hadits no. 3089. 


— Musnad Imam Ahmad 


AN Pon jan (ito Las 20 a822 Es 
PP al GP Kah Ulee jaan op Nama Sae YYU 


Je jasa: pet DA ata BJB pa gi aa 
CI aa IG Ust, Tha Ag dl Do 3 J5 
ala de bob Ana we jaga dia 2 2 17, SI 
daa Je Jo Ke ja uu Ke rnang 

ag 


3163. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, ia 
berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Bibiku, Ummu Hufaid, 
menghadiahkan kepada Rasulullah SAW berupa lemak, keju dan 
—daging— dhabb (semacam biawak yang hidup di padang pasir), lalu 
beliau memakan lemak dan keju, namun beliau membiarkan —daging— 
dhabb karena merasa jijik, lalu —daging— itu dimakan —oleh orang 
lain— dari tempat hidangan Rasulullah SAW. Seandainya itu haram, 
tentu tidak akan dimakan dari atas tempat hidangan Rasulullah SAW.””'5? 


A8 Co 30 Ne 9 an 


aan Aan amanat me Kena Gas YAI 


aah da It Jo Ip ps IA AP ph gi ha 


ANE B3 33 US Gn FN YA 3d 6 aa 
din Fe AI Dp Jo eh ab elit Ad tia 


32 on 0 at -.. ata 

Byayad pa ga yag Si MAN H3 

3164. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ternyata 
kaum yahudi berpuasa pada hari Asyura', ialu beliau menanyakan kepada 


3169 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3041. Lihat 
hadits no. 3068. 


Musnad Imam Ahmad — 


mereka tentang hat itu, mereka mengatakan, “Ini adalah hari dimana 
Musa memperoleh kemenangan terhadap Fir'aun.” Lalu Nabi SAW 
berkata kepada para sahabatnya, “Kalian lebih berhak terhadap Musa 
daripada mereka, maka berpuasalah kalian 4 


02 302502 Le 


TEA Koma on Hana YO 
Neni Aa da ID ega 
Inate us Lu Hi ala 3 Si Ja KAS AAN Ng 
3165. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, dari Nabi SAW: Bahwa beliau ditanya tentang anak-anaknya 


kaum musyrikin. Beliau pun bersabda, “Ketika Allah menciptakan 
mereka, Allah lebih mengetahui apa yang akan mereka lakukan” 5 


TN 


kata 


ae Lan sa ss0 Ae. 


Eat 2g Pant kandang AYU 


Fe Ian Nag SAS 
ah Sh Yaa ada An 


3166. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu”bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, 
dari Yahya Abu Umar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, “Rasulullah 
SAW melarang —merendam sari buah dengan menggunakan— ad- 
duba', al muzaffat dan al hantam” "56 


314 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3112. 

3165 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3035. 
Ad-duba'". Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan 
sebagai wadah minuman. 4! muzaffat: Yakni wadah yang dicat dengan ter. A/ 
hantam: Wadah yang terbuat dari tanah bulu/rambut dan darah. 

256 Sanadnya shahih. Yahya Abu Umar adalah Yahya bin Ubaid Al Bahrani, 
tentang ke-tsigah-annya telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 1617. 
Pada naskah (xl dicantumkan “Yahya bin Umar”, ini keliru, kami 
membetulkannya dari naskah (2). Di dalam 4t-Ta'jil (445-446) dicantumkan 


— Musnad Imam Ahmad 


PAR Gi NG OUR) ik Ip MASA SAS YNA 
AN ANN PN Lagi daan Ba ea Casa UR LA 
POLIS J3 GAS gl GP sete P AN oh PI IP SI 


.. ea Pe MN aa LL AAU DAN ca PA - 3 
PA Ho PJ 3 PP SEA an 

5 Naa ta 4 .$. €' . Tut a 3 
Kan SES ab gb SAN JA Le Jr 1JE igo 


23. Pa ae ae A4 1 . 0. ran “ad ar 2... “1 5 
pa ah Ae AI Ko GIS AAL Ah PE 
Wat Ah ae AI OLES) darat Bb Jar 


begini: “Yahya bin Abu Umar dari Ibnu Abbas. Dan Al Hakam darinya: 
Keduanya tidak diketahui. Dan dikatakan di dalam 4! Ikmal: Tidak diketahui 
siapa dia. Aku katakan (yakni Al Hafizh Ibnu Hajar): Tidak begitu, bahkan 
sebenarnya keduanya dikenal, hanya saja pada naskah itu ada tambahan (bin), 
sedangkan dalam naskah asli Al Musnad: Dari Yahya Abu Umar, itu adalah 
julukan Yahya sendiri. Sedangkan Al Hakam, yang meriwayatkan darinya, 
adalah Ibnu Utaibah, seorang hali fikih yang terkenal. Dan hadits yang 
dikeluarkan oleh Ahmad, ia mengatakan (lalu dikemukakan nash hadits di 
atas). Telah dikeluarkan juga oleh Muslim dari Bandar dari Muhammad Ibnu 
Ja'far dengan isnad ini, namun tidak menyebutkan Al Hakam di dalam isnad- 
nya. Ahmad juga mengeluarkan suatu hadits dengan isnad ini di dalam Al 
Musnad yang di dalamnya tidak menyebutkan Al Hakam, tapi ia mengatakan: 
Syu'bah dari Yahya Abu Umar dari Ibnu Abbas. Begitu juga yang dikeluarkan 
oleh Muslim dan An-Nasa'i, semuanya dari Bandar dari Muhammad bin Ja'far. 
Ahmad juga mengeluarkannya dari Waki” dari Syu'bah dari Yahya bin Ubaid 
dari Ibnu Abbas (maksudnya adalah hadits no. 2068), sedangkan Yahya bin 
Ubaid adalah Abu Umar juga. Hadits ini pada riwayat Ahmad juga dari Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Umar dari Ibnu Abbas. Dikeluarkan juga 
oleh Muslim dan Abu Daud dari jalur Abu Mu'awiyah. Jadi dalam riwayat 
Ahmad, perawi ini dikemukakan dengan tiga macam: Dari Yahya Abu Umar, 
yaitu dengan nama dan sekaligus julukannya, Dari Abu Umar, yaitu hanya 
dengan julukannya: dan dari Yahya bin Ubaid, yaitu hanya dengan namanya 
saja. Yang dimaksud adalah Yahya bin Ubaid Abu Umar Al Bahrani, 
biographinya dicantumkan di dalam At-Tahdzib. Seandainya penulis 
(maksudnya adalah Muhammad bin Ali Al Husaini Al Hafizh) merujuk asal A/ 
Musnad, tentu tidak akan samar inti kebenarannya.” Ini adalah penelitian yang 
detail dan mencukupi yang dilontarkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar 
rahimahullah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3086. 


Musnad Imam Ahmad — IKA | 


Ban BP Aa ah an 


3167. Muhammad bin Ja'far dan Affan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, 
dari Yahya bin Al Jazzar, dari Shuhaib, dari Ibnu Abbas. Dan Affan, 
berkata, yakni di dalam haditsnya: Al Hakam mengabarkannya kepadaku, 
dari Yahya bin Al Jazzar, dari Shuhaib. Aku katakan, “Siapa Shuhaib?” 
Ja menjawab, “Seorang laki-laki dari Bahsrah.” Dari Ibnu Abbas: Bahwa 
ia menunggang keledai, saat itu ia salah seorang anak-anak Bani Hasyim. 
Lalu ia lewat di depan Nabi SAW yang sedang shalat, namun beliau tidak 
berpaling. Latu datang dua anak perempuan dari Bani Abdul Muththalib, 
kemudian keduanya memegangi kedua lutut Nabi SAW, maka beliau 
melepaskan keduanya. Atau memisahkan keduanya namun tidak 
berpaling." 


Toe 3026. 3 Ag. 


u—.. 3, MAL yu 
SAI up R3 El YG Giga HA Bi YVAN 
BnR Ng 
NS gal PP ea ey Ia Ha Jb « 
Sab aon Tar Aa .y et MUA na 
aa Pa lag SEN Ko WI Ji SI Tt HAN 
Aan ana ye an Kn Un daan toa IE oD MAN aga 
MS jak la SPN lol Syah ad Je PAS LPu ya) 
3168. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, 
dari Sa'id bin Jubair. Bahz berkata, Aku mendengar Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa Ash-Shab bin Jatsamah menghadiahkan kaki keledai 
yang masih meneteskan darah kepada Rasulullah SAW ketika beliau 


sedang di Oudaid, saat itu beliau sedang ihram, namun Rasulullah SAW 
menolaknya.” 


267 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2095, dan 
merupakan ringkasandari hadits no. 2258 dan 2295. Lihat hadits no. 2805. 
3168 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2630 dan 3132. 


— Musnad Imam Ahmad 


0 202553 An 


SA ap Cia ja KS Gi .YY14 


ja ga de BNN e AA 


B3 Dag aa 2 2 3 Se) as z2 Hadi Ag ae Par as 


3169. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas: Bahwa ia menginap di rumah bibinya, Maimunah, lalu 
setelah —shalat— Isya yang diakhirkan pelaksanaannya Nabi SAW 
datang, lalu shalat empat rakaat, kemudian beliau tidur, kemudian beliau 
bangun, setelah itu beliau berkata, “Apa anak itu sudah tidur?” atau 
kalimat lain yang senada. Kemudian beliau berdiri melaksanakan shalat, 
lalu aku pun berdiri di sebelah kirinya. Kemudian beliau meraihku dan 
menempatkanku di sebelah kanannya, lalu beliau shalat lima —raka'at—, 
kemudian tidur sampai aku mendengar suara tidurnya atau nafasnya, 
kemudian beliau keluar melaksanakan shalat —Subuh—.”'? 


PP SA pH Cia HE EAL rana 
ea ba Se an AS BE Ie Ob AE 
UG Ja Ae 5 diah ala da Da ta Ie Jai 


a13 


Hm HE Gps TI ea SI la BS 


316? Sanadnya shahih. Makna hadits ini telah dikemukakan beberapa kali secara 
panjang lebar dan secara ringkas, di antaranya adalah hadits no. 2164, 2572, 
3061, 3102 dan 3130. Al Khathitk: hampir mirip dengan al ghathith, yaitu suara 
orang tidur. Huruf khaa' dan ghain ini saling berdekatan. Demikian yang 
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. 


Musnad Imam Ahmad — Ra | 


Pe PE DE Ma Sah Ae ang Ha. Tk AO Tee 
AA Geladasa Y ladah ata Ha RE 3 LES) 
3170. Husain menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada karni, dari At Hakam, dari Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku menginap di tempat bibiku, Maimunah, istri Nabi SAW. 
Lalu Rasulullah SAW melaksanakan shalat Isya', kemudian beliau 
datang lalu shalat empat raka'at, kemudian beliau tidur. Kemudian beliau 
bangun dan shatat empat raka'at, lalu berkata, “Apa anak itu sudah 
tidur? atau kalimat lain yang senada. Kemudian aku datang lalu berdiri 
di sebelah kirinya, lalu beliau menempatkanku di sebelah kananya, 
kemudian beliau shalat lima raka'at, kemudian dua raka'at, lalu beliau 
tidur sampai aku mendengar suara tidurnya atau nafasnya. Kemudian 

beliau keluar untuk shalat.””'70 
v.. P « - 5 

SE op HA EA jaka 3 Aina GAS YA 
7 : 

TA BRA Sena Beta .. - - 
Sha SEAT ln Ie Ke 3 AP ol yp Jatah 

. - - & me 
Lp IG us, Lalu 


3171. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, “Aku ditolong melalui 
angin yang berhembus dari timur, sementara kaum Ad dihancurkan 
dengan angin yang berhembus dari barat.” 1 


Pa - 


8. Bintara Tatan Dea ba Pn 
PS EYE pp3 Jika ISA ES NY 
LA AE Pa HS Ea 12 IS 


Into IU IS da BELA TAB oi 1I8 pi la Il 


2170 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
3 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2984. 


— Musnad Imam Ahmad 


. 2 . Ta ea. Le yana 0... 
TA en aa s Ha A53 Ii3 CAS Jadi Jas Gan 
3172. Muhammad bin Ja'far dan Rauh menceritakan kepada kami, 
keduanya mengatakan: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al 
Hakam. Rauh berkata, Al Hakam menceritakan kepada kami, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ini umrah 
yang kami bertamattu' dengannya. Barangsiapa tidak membawa hewan 
kurban, hendaklah ia bertahallul semuanya. Tapi aku telah memasukkan 
umrah ke dalam haji hingga hari kiamat”? 


ana... .. Lon sog6La eta 


EA ap pa HAN EA jab HA EA NY 
PN MAA TA ITA INK da PA Ao utan RA 
SIB SAS AL IU PI GA Yi 


LAPAN SNN TAN Ya Sa AA Na Sa TA Teen ata 
Fe LES Pn an Se Ogah 


Pe Sea sAtAn ag 2 
JA ale Ja JUS Koja Vla 28 Oi A3 ea 
3173. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al Bakhtari 
Ath-Tha'i, ia berkata, Aku tanyakan kepada Ibnu Abbas tentang menjual 
(sarang) lebah. Ia menjawab, “Rasulullah SAW melarang menjual lebah 
hingga memakan darinya atau dimakan darinya, dan sehingga 
ditimbang.” Lalu aku tanyakan, “Apa maksudnya ditimbang?” Seorang 
laki-laki di dekatnya menjawab, “Sampai ditakar.””7? 


ab dan bo Leo 30 28 - Ae 
MAP GP an Ka LA ain Gp AS AS NW 


: 


22 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2115. Lihat 
hadits no. 2348, 2360, 2978 dan 3128. 

3173 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2247. “Yuuzanu?”, Ibnu Al Atsir mengatakan, 
“Ditimbang dan ditakar. Disebut timbangan, karena yang diproduksinya itu bisa 
ditakar dan diukur, sehingga seperti timbangan baginya. Alasan larangannya 
ada dua segi: Pertama, pemeliharaan harta, demikian ini, karena biasanya 
barang yang rusak tidak terjamin kecuali setelah diketahui, dan itu diketahui 
ketika dipanen. Kedua, bila dijual sebelum tampak bagusnya dengan syarat 
dipotong dan sebelum dipanen, maka gugurtah hak orang-orang fakir darinya, 
karena Allah mewajibkan pengeluarannya ketika panen.” 


Musnad Imam Ahmad — 3 | 


Dena sana Aa . 2 0 BL an MPA KP 
Ag AN KA AE AP AN PE Ai 
dn Ke Gi Ani Ga Jini ulat Dg 


.... 
Jaa tar 

GI 

3174. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
dan Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Amr Ibnu Murrah, dari Yahya 
bin Al Jazzar, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW sedang shalat, lalu 
seekor anak kambing hendak lewat di depan Nabi SAW, maka beliau pun 
maju dan mundur. Hajjaj berkata, “Beliau menghindarinya dan mundur, 
sehingga terlihat di belakang anak kambing.” 


28 En 18 


83 Sp & APA Ea H baung J8 CA: (aah 


ka Lea JUS ii ah Cia Yi Ci .rvo 


£ 02... 


H Lag 00 ne wa Spa ab Mug 
da EA BE Pa SE AE IP IA Ab Ui 
Sh ur eb eat Kere al Oa Ke AN, 
KU TE Af ad 3 Ga dg la AI Jo A1 Ip5 
DLL aa BA ANT daa Sing ". ot TP Sing Shi af PEN 
(3 BJB KU 3 1JE dik PS CA A5 Ju AI GI ea 
SE NA CAN Ora Sk DE Pe PN HEKTAR TEA “& 
ajang UP aer tukas 48 " :J8 105 yg Bat y J8 nga 
1 SN AGAN aa Tea etao 2... Na Kama an tata Lag ma SN 
be BIJB CLS maa le 3 Ka IP lama 1JU 
Na DAN TAN MEN Ke LAR UN S7 UNA Tera NOC YAI Ho at UI onta 
PAS dl 3 Halal dah UNA EU IE YES, 
£ P 8. 
KA 
3175. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Al Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata, aku 
mendengar Sa'id Ibnu Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 


“Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Lalu Rasulullah SAW 
shalat Isya, kemudian datang lalu shalat empat raka'at, kemudian beliau 


4 Sanadnya mungathi (terputus). Pembahasannya telah dikemukakan pada 
keterangan hadits no. 2653. Lihat pula hadits no. 3167. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Apa anak kecil itu sudah tidur?” atau “anak.” Syu'bah berkata, 
"Atau yang senada dengan itu." Kemudian beliau tidur, lalu bangun dan 
berwudhu. Aku tidak ingat wudhunya. Kemudian beliau berdiri 
melaksanakan shalat. Maka aku pun berdiri di sebelah kirinya. Lalu 
beliau menempatkanku di sebelah kanannya, lalu beliau shalat lima 
raka'at. Kemudian shalat dua raka'at. Kemudian beliau tidur sampai aku 
mendengar suara tidurnya atau nafasnya. Kemudian beliau shalat dua 
raka'at, lalu keluar untuk shalat —Subuh—.”?17 


PN se. 6 


GA gp pan TA Hi Oa Oa ra 
ES OM, del Sei AA re - J8 aa 
, : 5 
Bs Pata AS dea JA Iya, ai an 
KAA IA 3 -JU djas j  rAh 
3176. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Al Hakam menceritakan kepada kami, dari Migsam, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berangkat pada bulan 
Ramadhan, saat itu beliau hendak memerangi Makkah. Maka Rasulullah 
SAW berpuasa hingga mencapai Oudaid, kemudian beliau minta 


diambilkan secangkir susu lalu meminumnya. Kemudian para sahabatnya 
pun berbuka hingga sampai di Makkah.”?'7 


As - 00 a96. ab 


pa An JB Eng ab ES ka Kana Sab GAS YAVV 
Pap Pas pin Bat IE 
A3 LN aj SIG ag dai Ke 


3177. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami. Dan, Hajjaj berkata, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, ia berkata, aku mendengar Oatadah menceritakan dari Sa'id 


378 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3170. 
316 Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 2996, 3089 dan 3162. 


Musnad Imam Ahmad — 


bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Orang 
yang mengambil kembali pemberiannya adalah seperti orang yang 
memakan kembali muntahannya? 


ia. “0. 


bani ala 1E BB Aa Ina GAS 
Aa (AP 1 pg & .u. . 3 td . 5 ae Naa 
DN ee SI Sp) Jb Ada GA maa Ah Aa HS 3 

A3 JS en ad al da 


K5 .YYYA 


3178. Bahz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Oatadah menceritakan kepadaku, ia berkata, aku 
mendengar Sa'id Ibnu Al Musayyab menceritakan, bahwa ia mendengar 
Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengambil 
kembali pemberiannya adalah seperti orang yang memakan kembali 
muntahannya” 3 


Pena goa. 


BSE PP B5 R3 ls LES va 

Te So Op VE 06 aa daan Je SEA 
0. 7... wa Be Taka 0 ana ee 2 UI era 
gi ap SA adi Oa AU Jan UB ih 


aga 3 3 rotan "UI Nge 
“le gap sh ah, 4 Sa Pai 39 JB saat Sd rang aa 
Baya sim at 3G dagih Ina La KS Nb g5T SENI 
AI 0 MIL) JEANS alas AS, aa) al 

3179. Hajjaj menceritakan kepadaku, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, dari Oatadah, dari Abu Al Aliyah, ia berkata, Putra paman 
Nabi kalian SAW menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, “Tidaklah layak bagi seorang 
hamba untuk mengatakan: Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'” 
Dan ia menisbatkannya kepada bapaknya. Ia berkata, “Dan, ia 


377 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3146. 
3178 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


menyebutkan bahwa beliau di-isra'-kan, dan bahwa beliau melihat Musa 
AS —berkulit— kecoklatan, tinggi kekar, seolah-olah ia dari golongan 
laki-laki Syanu'ah. Ia juga menyebutkan bahwa beliau melihat Isa 
bertubuh sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), berkulit antara merah 
dan putih, —dan berambut— ikal. Dan, menyebutkan bahwa beliau 
melihat Dajjal, dan —malaikat— Malik penjaga neraka.” 


Out Leg an Ian GAb2 Leo 30 3523 be 
1JB 3 CS Kah Wb jiaoe Gj Kapaa Kao YNA 
: 45... 


lan Jo SEA Ela SEA Bd eat 
cd Bg Bapa didi da gd Cd 


Pa Fata Pan KA CE Talk TAN TO ME PT 
AT ag IU dag Gea Ie alah RA Io MI) 533 
P An Bi saak ee 0. 
IL S3) AA Na ae 1) dia Fa Ita Ri ATAN 
SEM S3 ea 0E 
3180. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, ia berkata, aku mendengar Abu 
Al Aliyah Ar-Riyahi berkata, Putra paman Nabi kalian SAW 
menceritakan kepada kami, beliau bersabda, “Tidaklah layak bagi 
seorang hamba untuk mengatakan, 'aku lebih baik daripada Yunus bin 
Matta.” Dan, ia menisbatkannya kepada bapaknya. Dan, Rasulullah 
SAW menyebutkan ketika diperjalankan, beliau bersabda, “Musa 
—berkulit— kecoklatan, berpostur tinggi, seolah-olah ia dari orang- 
orang Syanu'ah” Beliau juga bersabda, “Isa —berambut— ikal dan 
—berpostur— sedang (tidak tinggi dan tidak pendek)”, dan beliau 
menyebutkan —malaikat— Malik penjaga neraka dan menyebutkan 
dajjal." 


319 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 2654, 2347 dan 3546. 

310 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Namun tampak bahwa bagian awalnya mauguf, sedangkan riwayat sebelumnya 
dan riwayat-riwayat yang telah lalu dipastikan marfu'. Jadi bagian yang mauguf 
ini merupakan ringkasan dari sebagian perawi saja. 


Musnad Imam Ahmad — (719 


Pena .. 20 35-3 


:J6 358 S 123 Waw AG 
KE Pa HE BI Des Ui eat 


st 


5 aa ubi yA, ai , 
SAE era Kena ata A 5, 

TE Oly Hey us io 
3181.-Muhammad bin Ja'far menceritakan benak kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, ia berkata, Aku mendengar 
Abu Hassan Al A'raj berkata, Seorang laki-laki dari Bani Al Hujaim 
mengatakan kepada Ibnu Abbas, “Fatwa-fatwa apa ini yang telah 
meresahkan atau mempecah belah masyarakat: Bahwa barangsiapa yang 


thawaf di Baitullah, ia telah halal?” Ibnu Abbas menjawab, “—Itu— 
sunnah Nabi kalian SAW, walaupun kalian tidak suka.”'8! 


EL An 


Pa 


ses dh BB 3 3 BS PES ES NI 
Dat OI IE tr ai Ir IPS JP UE AI 
Naa AB Aas Wa Sh aa Usa 
Uk IG ih Up da daa Jo SP 3 tj 
NE TEA URAT 


3182. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepadaku, dari Gatadah, bahwa Abu Hassan Al A'raj berkata, Seorang 
laki-laki dari Bani Al Hujaim yang biasa dipanggil Fulan bin Bujail, 
berkata kepada Ibnu Abbas, “Fatwa-fatwa apa ini yang telah meresahkan 
masyarakat, Bahwa barangsiapa yang thawaf di Baitullah, maka ia telah 
halal?” Ibnu Abbas menjawab, “—ftu— sunnah Nabi kalian SAW, 
wajaupun kalian tidak suka.” Syu'bah berkata, “Aku katakan, 


3181 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2513. Lihat 
hadits no. 2539. Tasyaghghafat (dengan mendahulukan huruf ghain daripada 
huruf faa'), yakni meresahkan dan mencerai beraikan, seolah-oleh hati mereka 
dirasuki dengan kegelisahan. Tasya'abat (dengan huruf 'ain tanpa titik dan 
baa'), yakni berpecah belah. 


— Musnad Imam Ahmad 


'mengacaukan', tapi aku tidak tahu bagaimana itu?” "2 


Si 0 Ab ga. 3 


1d tua SSS 335 C5 Alah SAS Yap CLS YYAY 


Basu S adi 3 
3183. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 


kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, lalu disebutkan 
haditsnya, dan ia berkata, “Telah menyebar di masyarakat.” 


BAB PGA 3 MG ES An AS ES YNA 
SANA Aa Sa NG AN Ta Me 002 oo. 
Hg MEA Ol AI Ip) Kan JL ab GA PA K3 yi 


Pa AN 23 


Pe AN Aa : . Xx - (ANN ANA -. 
d HN CN GA yi SB Ula de Up ja lai 
AB La 3 LI SU S3 AA 


3184. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Malik 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah Ibnu 
Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku datang sementara Rasulullah 
SAW sedang shalat, saat itu aku menunggang keledai. Lalu aku 
membiarkannya —melintas— di depan shaff, lalu aku memasuki shalat. 
Saat itu aku telah baligh. Namun beliau tidak mencela hal itu.” 


182 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Tasyaghghafat sebagaimana dalam riwayat terdahulu, pada naskah («) 
dicantumkan “Tasyaghabar” (dengan ghain tanpa tasydid dan baa'), dari kata 
asy-syaghb. Ucapan Syu'bah “Syaghaba?” dari kata syaghab juga. Asy-Syaghb 
(dengan sukun pada huruf ghain) adalah merebaknya keburukan, fitnah dan 
permusuhan. Umumnya diungkapkan dengan fathah (pada huruf ghain, yakni 
syaghab), penggunaannya dalam kalimat: Syaghabtahum, bihim, fiihim, 'alaim. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Telah 
dikemukakan pada no. 2539 dengan isnad ini. “Tafasysyagha”, penafsirannya 
telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 2513. Lafazh-lafazh dalam 
riwayat-riwayat ini diungkapkan oleh Ibnu Al Atsir, lalu kami menukilnya. 

“8 Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan di dalam Al Muwaththa” (1: 171-172). 

Lihat hadits no. 3019 dan 3167. 


3183 


Musnad Imam Ahmad -— IKZN | 


LAS OB sna Ma LD aa Je bli, IG ane 
A9 Ko MI ILY DpU W aag Uh, cold Ja, 


» 


ag Hare |) AX ani Ta heyan syah Jang 3 Era dia 


SA EU II 3 ia g HE HE 

3185. Abdur-rahman menceritakan kepada kami hadits ini dan aku 

pun telah membacakannya kepadanya: ia (Ibnu Abbas) berkata, “Aku 
datang dengan mengendarai keledai betina. Saat itu aku telah baligh. 
Sementara Rasulullah SAW sedang shatat mengimami orang-orang, lalu 
aku lewat di depan sebagian shaff, lalu aku turun dan melepaskan 


keledai, lalu aku masuk ke dalam shaff. Hal itu tidak diingkari oleh 
seorang pun terhadapku.”85 


00 30 20 by Len ie 


aa Obi ES Lgu IP yAR AN K5 CAS YAAA 
Kp Ai dl Ki Ae gi op AI PIP 


Laga coo9 


“ 

Maa tpi a 

3186. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari 

Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW minum dari air Zamzam sambil 
berdiri. 86 


gs... a 0-30 20 by her Ahh 


Pane OX Cia Tak HI PS AG El YAN 


318 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Lafazh di sini lebih mendekati riwayat A4! Muwaththa” 


1186 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2608. “Anna 
an-nabiyya” (bahwa Nabi), dicantumkan pada naskah Iz) “'An an-nabiyy?” 
(dari Nabi), pembetulan ini dari naskah (51). 


(22) — Musnad Imam Ahmad 


(il da Son In H3 YP yA 
da ml LA Aha LAN AN IE lo nah 


LA Dagang DR Abi PNJ alan dian Ia Aye one, 


BAN EU ma ig Ala Ai Io Ig Jk ad 
Pe? p » , 2 
Kp ES IE Io CNiR EN YEN Ni 
- , - . . aa 2. , 
IS na SG diy am Ah ea La SI MG cl 
MEN JE Sol Ia AA SA Iya lg 
3187. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, 
Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Zumail 
menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Abbas menceritakan 
kepadaku, ia berkata, “Setelah kaum haruriyyah keluar, mereka 
mengasingkan diri, lalu aku katakan kepada mereka, “Sesungguhnya pada 
hari Hudaibiyah Rasulullah SAW mengadakan perdamaian dengan kaum 
musyrikin. Lalu beliau bersabda kepada Ali, “Wahai Ali! Tulislah: Ini 
adalah perjanjian damai Muhammad utusan Allah', namun mereka 
berkata, “Seandainya kami tahu bahwa engkau utusan Allah, tentu kami 
tidak akan memerangimu!' maka Rasulullah SAW bersabda, "Hapuskan 
itu wahai Ali. Ya Allah, sesunguhnya Engkau tahu bahwa aku ini utusan- 
Mu. Hapuskan itu Ali, dan tulislah: Ini perjanjian damai Muhammad bin 
Abdullah." Demi Allah, sungguh Rasulullah lebih baik daripada Ali, 
namun beliau telah menghapus —status— dirinya, namun 
penghapusannya itu tidak menghapus —status— kenabiannya. Apakah 
aku telah keluar dari ini?” Mereka menjawab, “Ya' 3187 


387 Sanadnya shahih. Ini merupakan penggalan dari kisah yang panjang mengenai 
perdebatan Ibnu Abbas dengan kelompok haruriyah. Diriwayatkan oleh Al 
Hakim secara panjang lebar (2: 150-152) dari jalur Umar bin Yunus bin Al 
@asim Al Yamani dari Ikrimah bin Ammar. Umar bin Yunus adalah seorang 
yang Isigah, para penyusun kitab hadits yang enam mengeluarkan riwayatnya. 
Ahmad mengatakan, “Ia orang yang tsigah, namun aku belum pernah 
mendengar darinya.” Al Hakim mengatakan, “Hadits shahih sesuai dengan 
syarat Muslim, namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak 
mengeluarkannya.” Dan ini disepakati oleh Adz-Dzhabi. Al Hafizh Ibnu Katsir 


Musnad Imam Ahmad — IKAN | 


LD 22h Badri 


LP su Ga Iesaaa PN Xx Kas YAAA 
SEA elo AI Jah Od toaee BS BK al ui 
S Pa AN Papi bata Nan PAI PA AA ANN SAN 
ta eta sa y PA Ph Ijasi “el ol 3 :Jb Ag 
HIP SAN IE Ina SU Apa 
3188. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Nafi” 
bin Umar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia 
berkata, “Ibnu Abbas menulis surat kepadaku: Bahwa Rasutullah SAW 


bersabda, "Seandainya diberikan kepada manusia sesuai dengan klaim 
mereka, maka akan ada orang-orang yang mengklaim darah dan harta 


orang lain. Akan tetapi sumpah (diberlakukan) atas terdakwa'” 8 
SP BSN Gi IP JA Ela yA AG CLS AMA 


1g A4 Ti ' 3 2... Nge bi Tran 3 2 Aan . te 
SEA So Igo) LIS AP NP Jr 3 at 
saree 8, . 

Lyps A3 Hg 

3189. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Argam bin Syurahbil, 


dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW meninggal dunia dan tidak 
berwasiat.”?'? 


di dalam 4r-Tarikh (7: 281) menyinggung riwayat ini dan menyebutkan 
sebagiannya, lalu ia menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ya'gub 
bin Sufyan dari Musa bin Mas'ud dari Ikrimah bin Ammar. Al Haitsami 
menyebutkannya di dalam Majma' Az-Zawaid secara panjang lebar (6: 239- 
241) dan mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan sebagiannya oleh 
Ahmad. Para perawi keduanya adalah para perawi shahih.” Lihat hadits no. 
656. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana dicantumkan di 
dalam Al Muntaga (5018). 

3189 Sanadnya shahih. Akan dikemukakan lagi dengan panjang lebar pada no. 3355 

dan 3356. 


3188 


2 | — Musnad Imam Ahmad 


Ha biak pan ah 


Aa 3 1 EASY jika GA yA AS Cs KAKI 

SA LP Pi ee ag 
SAN da Ap WAS NB aa ip Kah 
Pa PR dan GA EP 


GB 


3190. Abdur-rahman dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' Ibnu 
As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
disuguhi senampan bubur tsarid, lalu beliau bersabda, “Silakan kalian 
makan dari pinggir-pinggirnya, dan janganlah kalian makan dari 
tengahnya, karena sesungguhnya keberkahan itu turun di tengahnya.” 
Atau beliau mengatakan, “Dari kedua sisinya?" 


AB Up NP LN A5 Cik AN 

DUS 4 SAE AP AR Pb ai ap Ah 
Ba Ii Ia aa lh dad Ko LA SSI Kh Ya 
Do US pia BAU yae Sh JJ JG Ma BA 


set hu 


2 - kap 23eta ae KA nara 
US BA Ui Ia GP Je3 Bp ahh UE ale Iyo 

MAU on 2 AI kt ena, Na & 9. ef 
BA 4 SY 333 PW Ip da B0 ab ah th 
Ip 38 


BIS Ang DG AN Ela 0 3 Kenali Sans AN s3 


8 


AI Bia pkn 1G Aj Kanan Ole 1 Jas 


Pe 24 IDA: "AU SINGA MAA 
SEA SEA Jajar GILA 1 
3191. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Abu 


380 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2730. 


Musnad Imam Ahmad — raj 


Awanah, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, mengenai firman Allah, “Janganlah kamu gerakkan lidahmu 
untuk (membaca) Al  Our'an karena hendak cepat-cepat 
(menguasai)nya”” (Os. Al Giyaamah (75): 16), ia berkata, “Nabi SAW 
berusaha keras untuk segera menguasai wahyu yang turun, lalu betiau 
menggerakkan bibirnya.” Lalu Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, “Aku 
menggerakkan bibirku sebagaimana Rasulullah SAW menggerakkan.” 
Sa'id mengatakan kepadaku, “Aku menggerakkan sebagaimana aku 
melihat Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya.” Latu Allah 4zza wa Jalla 
menurunkan: “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al 
Our 'an karena hendak cepat-cepat (menguasainya. Sesungguhnya atas 
tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu 
pandai) membacanya” (Os. Al Oiyaamah (75J: 16-17) Ibnu Abbas 
berkata, “Mengumpulkannya untukmu di dalam dadamu, dan membuat 
engkau pandai membacanya.” “Apabila Kami telah selesai 
membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.” (Os. Al Oiyaamah (751: 
18) —Maksudnya—, maka dengarkanlah dan diamiah. “Kemudian, 
sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.” (Os. Al 
@iyaamah (751: 19). Maka setelah itu, sesudah Jibril pergi, beliau 
membacakannya sebagaimana yang dibacakan oleh Jibril”?! 


se 2 ta aa NA pa .. 0. yk 

OP RS oi Talia ap Oil Gb GA XP GAS YNA 
ana AI HN Ni Ma Pa ea Rp Cp AA, bata 
ping Ale Gala dl Iyan ol "IE yel PA yaa 
dna pt en auaaai Tian aneh Ta ah ea tep 
Uta lali Jaa GAS MAL de Ab ae yi TI 
:d PN Pa 0g Leo 20 5 banana 
VA SA JS AN Ii SA YA da 
: pay en, dalan na 
LAS bi Fara Jay 
3192. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Hasan Al 


18! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1910. 
Disana kami telah menyinggung hadits ini. Ibnu Katsir menukilnya di dalam 
At-Tafsir (9: 61) dari tempat ini, dan ia mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh 
Al Bukhari dan Muslim lebih dari satu jalur, dari Musa bin Abu Aisyah, seperti 
itu” 


L2eg — Musnad Imam Ahmad 


Urani, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW mendahulukan kami, 
anak-anak Bani Abdul Muththalib daripada unta-unta kami pada malam 
Muzdalifah, maka beliau menepuk paha-paha kami dan mengatakan, 
“Anak-anakku, janganlah kalian melontar jumrah hingga matahari 
terbit” Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak membiarkan seorang pun 
melontar hingga matahari terbit.” 3122 


di $ Ia 1 El An Ga AG Kas rar 


Ia Po Ja II ii Ii Gin ab Ip AN iki 
Ko kr Pena DG SE 

kta pda H3 tega yag pl Ala 
3193. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Salamah, dari Al Hasan, yakni Al Urani, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa seekor anak kambing jatuh di depan Rasulullah 


SAW ketika beliau sedang shalat, namun beliau tidak memutus 
shalatnya.” 


Kara ada Te son aa 


Takan Oil jp PLP Aa Ea YNA 
Je BA data Ih 


He JA ima Aga da 
Pagar GA ba) by Gt sib6 


as Sa HE Psi ing Ma ta we da 


RA Wigan Ss dsb at sit co jag £ » AA uda 
s Pra Ina DA gn to dah dinda Jo Ian Ko 


21892 Sanadnya dha'if karena terputus. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2842. Kami telah menjelaskan bahasannya di sana dan pada keterangan hadits 
no. 2082. Lihat hadits no. 3159. 

2198 Sanadnya dha'if karena terputus. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 
no. 2805. Lihat hadits no. 3174. 


Musnad Imam Ahmad —- 


bah KE YAA (0 3 HS aka 
P3 s yaa ta 0g 3 0 d3 IS Jas pi 
IA 3 Oi Ha PI OP ai H3 Sa HO 
Aa ir OP AA 3 3 Sp OP SP 
Gak ea 133 BG AS 33 bah Op 


s BI 


SA EA Aa PS aa PPA 
an Fi 


3194. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Salamah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, “Aku menginap 
di tempat bibiku, Maimunah. Lalu pada malam hari Rasulullah SAW 
bangun kemudian buang hajat, lalu membasuh wajah dan kedua 
tangannya, lalu beliau menghampiri tempat air yang digantung lalu 
membuat tutup bawahnya, Jalu berwudhu di antara dua wudhu (yakni 
tidak berlebihan), tidak banyak namun sempurna. Kemudian beliau 
berdiri melaksanakan shalat. Maka aku pun berdiri dan menjinjin karena 
takut beliau melihatku bahwa aku mengamatinya, lalu aku berwudhu. 
Beliau melaksanakan shalat lalu aku berdiri di sebelah krinya, kemudian 
beliau meraih kupingku dan menggeserku ke sebelah kanannya. 
Selanjutnya selesailah shalat Rasulullah SAW malam itu sebanyak tiga 
belas raka'at, kemudian beliau berbaring dan tidur hingga meniup 
(terdengar suara nafasnya ketika tidur). Apabila tidur beliau meniup. Lalu 
Bilal mendatanginya dan memberitahu beliau untuk shalat —Subuh—, 
maka beliau pun berdiri lalu shalat —dan tidak— berwudhu —lagi—. Di 
dalam doanya beliau mengucapkan, “Allaahummaj'al fti galbii nuuran, 
wa fii bashari nuuran, wa fii sam'ii nuuran, wa 'an yamiinii nuuran, wa 
'an yasaarii nuuran, wa min faugii nurran, wa min tahtii nuuran, wa min 
amaamii nuuran, wa min khalfii nuuran, wa a'zhim lii nuuran' (Ya Allah 
jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada penglihatanku, cahaya 
pada pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah 
kiriku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di hadapanku, 
cahaya di belakangku, dan agungkanlah cahaya bagiku)” Kuraib 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Da, tujuh di dalam dada. ia berkata, “Lalu aku berjumpa dengan 
salah seorang anak Al Abbas, lalu ia menceritakannya kepadaku, lalu 
menyebutkan: ““Ashabii wa lahmii wa damii wa sya'rii wan bisyri'' 
(ototku, dagingku, darahku, rambutku dan kulitku)” Ia berkata, “Dan, 
menyebutkan dua hal lainnya” 


2. hoon 


BP KAB 9 AA GP WP yA IG Cia NNA0 
S8 Tas it IA Ke en al gg 
Man 


3195. Abdur-rahman menceritakan kepada kamni, dari Sufyan, dari 
Ibrahim bin Ugbah, dari Kuraib: Bahwa seorang wanita mengangkat anak 
kecilnya, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah —anak— ini mendapat 
pahala haji?” Beliau menjawab, “Ya, dan bagimu pahala”? 


s... pa aka 


BAB ap ANA SE Bi Ia ab AG Gb ryan 


318 Sanadnya shahih, kecuali ucapan Kuraib “Wa sab'un ff at-tabuut" dst. Bagian 
awalnya mursal, dan sisanya dari seseorang yang tidak diketahui, yaitu “Salah 
seorang anak Al Abbas”. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 
2559 dan 2567. Lihat hadits no. 3061 dan 3175. Ibnu Al Atsir berkata, “Yang 
dimaksud dengan at-tabuut adalah tulang-tulang rusuk dan yang dikandungnya, 
seperti jantung, hati dan sebagainya, sebagai penyerupaan dengan kotak tempat 
penyimpanan barang, yakni yang sengaja ditempatkan di dalam kotak.” 
Kalimat (wa lam / dan tidak) terhapus pada naskah (r-J, pembetulannya dari 
naskah (41). 

Sanadnya shahih walaupun tampaknya mursal, karena Ibrahim bin Ugbah 
meriwayatkannya dari Kuraib dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada hadits no. 1898 dan 1899 dari riwayat Sufyan bin Uyainah 
dan Ma'mar darinya. Demikian juga yang diriwayatkan Muslim (1: 379) dari 
jalur Ibnu Uyainah. Adapun yang meriwayatkannya secara mursal di sini, 
adalah Sufyan Ats-Tsauri. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari 
jalurnya, namun kemungkinannya itu bersambung sebagaimana yang tadi kami 
katakan. Karena itulah Muslim mengeluarkannya di dalam kitab Shahih-nya. 
Bahkan, Ats-Tsauri juga telah meriwayatkannya secara maushul, sebagaimana 
yang akan dikemukakan pada no. 3202. Lihat hadits no. 2610. 


3198 


Musnad Imam Ahmad ——- 


bag PE PS 


3196. #Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ugbah, dari Kuraib, dari 
Ibnu Abbas, dengan redaksi sepertinya.” 


s0. ae. 


BSA jp Wil HAHA KE Clb VAN 
Para ara Natan Say PETA an Ba Mus 8 
Ep Tg be Ko Ip MS IE AS NP 


In dan AG 


WEI ad ab Pa yi ag If ye 


Medi Sai lh JS UU OB seri LA Kera ten 


3197. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 


Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Adalah 
Rasulullah SAW, terlihat putih ketiak beliau ketika sujud.””'? 


Abu Abdur-rahman (Abdullah bin Ahmad) berkata, Aku 
mendengar ayahku berkata, Syu'bah mengamat-amati para perawi hadits 
ini, lalu suatu hari ia berkata, “Apa yang diperbuat oleh anak yang bagus 
itu?” yakni Syababah. 


29. 


en Bal pai HDL 5 ya A3 Cit YVAN 
et Wan GO SBL A ni TN, be ai 5 Oak LB 
le Jie M Iyan ala SB AS AP RA 


Jb 3 Sal ui Uki AP 


3188 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ats-Tsauri dari 
Muhammad bin Ugbah. 

37 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3152. 


— Musnad Imam Ahmad 


-. 


3198. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Zaid bin Aslam, dari Abdur-rahman bin Wa'lah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Kulit mana pun 
yang disamak, maka telah suci” 8 


an Ka 


AP Ana 3 mma PP Okita Up ARA XS SIS YAA 
Ta aa Ta oi » na B2. 0 
Heh ae le SI Iyan Ol KAS oa 
SAK 
3199. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 


Habib, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah SAW 
bertalbiyah hingga melontar jumrah.?'”? 


.. & & 
DP 


onh0 ne by 200 Ae a 


PER Ae Aa LN PA ag pa 
dip Ling HS Tp Tae iii GA Das se 1 Uli 
Hp DA Jp al HI Jasad FA ja ta sh K3 
An Jp Ng dat DSA Oto ia Jia ala le Ai lo 
A3 Sa SN ya ab de Gia ba OKE UIN 

3200. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Jarir 

bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Oais bin Sa'd, dari Yazid bin 


3198 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1895 dan 
merupakan ringkasan dari hadits no. 2435 dan 2522. Di bagian akhir hadits 
disebutkan kalimat dari Syu'bah bahwa ia mengamat-amati para perawinya, 
dan bahwa pada suatu hari ia menanyakan tentang Syababah bin Siwar Al 
Fazari, salah seorang muridnya. Saya tidak tahu, mengapa kalimat ini 
dicantumkan di sini. 

3199 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2564. 


Musnad Imam Ahmad — 


Hurmuz, ia berkata, “Najdah bin Amir mengirim surat kepada Ibnu 
Abbas untuk menanyakan beberapa hal, lalu aku menyaksikan Ibnu 
Abbas ketika membaca suratnya dan ketika menulis jawabannya. ia 
menuliskan kepadanya: Sesungguhnya engkau menanyakan kepadaku. 
Lalu disebutkan haditsnya. (Di antaranya) ia mengatakan: Dan, engkau 
menanyakan, “Apakah Rasulullah SAW membunuh seseorang anak dari 
anak-anak kaum musyrikin?” Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak 
pernah membunuh seorang pun dari mereka. Maka engkau juga, 
janganlah membunuh seorang pun dari mereka, kecuali engkau 
mengetahui dari mereka apa yang diketahui oleh Khidhir dari anak yang 
dibunuhnya.”?200 


An uk 23 bag Aa RAN mai al ae ia: 

OP op orib al PPP Olla 0 SI Ca AYLA 

22 Ai La Oa Dana An ibu pa 4 &, “Tag in yaa & 

da Ko LD IP ag DI ai Aa Bh AG S2 yak 
AS Appa IN MEI Jaa Al II ad 3 ol ah 
3201. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, 

dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika diturunkan: 

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.” (Os. An- 

Nashr (110): 1), Nabi SAW tahu bahwa kematiannya telah disampaikan 

kepadanya. Lalu dikatakan, “Apabila telah datang pertolongan Allah 

lengkap satu surah.??0' 


TN 
! 


aren B3 akbar eng 
Y meta 0P Ole Bab an ya aa 
Te BE en IA dya Pop AR ih 
. Buniata Bap B2 Ba Ana una an s & 
Jaa das Kas ia Ip Gis ea dl 
3202. Abu Ahmad dan Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, 


AM Es rr 


320 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2685. Lihat 
hadits no. 2812 dan 2943. 

2201 Sanadnya shahih. Abu Razin adalah Al Asadi Mas'ud bin Malik. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 3127. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di 
dalam 4r-Tafsir (9: 315) dari tempat ini. 


(21 —— Musnad Imam Ahmad 


Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Ugbah, dari Kuraib, 
dari Ibnu Abbas: Bahwa seorang wanita mengangkat anak kecilnya 
kepada Nabi SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah —anak— ini 
memperoleh —pahala— haji?” Beliau menjawab, “Ya, dan bagimu 
pahala” 2 


Pena 


PP Sp Led EL GS) Ci NT 
PN ai Ina 3 ag dea AA at 
LAS bi SA AAN :J8, 


3203. Waki” menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi 
SAW mendahulukan kaum lemah keluarganya —untuk bertolak— dari 
Jam', dan beliau mengatakan, “Janganlah kalian melontar jumrah 
hingga matahari terbit.”23 


As» 


Kal Ip DEAL BASE yA ES) AS It 


28.3 


8 Ham H5 | BEA PA Ag 3 
1 JB PENA NA JB -J6 GI Y TN 


2 of 9 


ak ae JB aU Ye dB Ra 


PE AN SN Ta 


Yaa Lada td Ah gita da dl At Io 01 


3204. Waki” dan Abdur-rahman menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Salamah Ibnu 
Kuhail, dari Al Hasan Al Urani, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Apabila 
kalian telah melontar jumrah, maka telah halal bagi kalian segala 
sesuatu kecuali —menggauli— istri” Lalu seorang laki-laki bertanya, 
“Dan minyak wangi?” Abdur-rahman mengatakan: Lalu seorang laki-laki 


3202 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3195 dan 3196. 
220 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3008. Lihat 
hadits no. 3192. 


Musnad Imam Ahmad — Cs 


mengatakan kepadanya, “Wahai Abu Al Abbas,” Maka ibnu Abbas 
berkata, “Adapun aku, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW 
membalur kepalanya dengan misik. Apakah itu minyak wangi atau 
bukan?”?204 


Ka 263 aG ap Oka Cik S3 ara NY 0 


PEN Me Ne NA Ten PNP: Sa 02 Aa NE 
B1 Ipa9 9 SE AE IP AP ur IE 3 IE Kaban 
PSA JAY elu ale Ol ke 

3205. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziad, dari Muhammad bin Ali bin 


Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
menetapkan migat untuk penduduk Masyrig adalah Al Agig.” 


3204 Sanadnya dha'if karena terputus. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 
2090. 

3208 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 77) dari Ahmad bin 
Hanbal dengan isnad ini. Al Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh At- 
Tinmidzi, dan ia mengatakan, “Ini hadits hasan.” Itulah akhir perkataannya. Di 
dalam isnad-nya terdapat Yazid bin Abu Ziyad, ia itu dha'if, dan Al Baihagi 
menyebutkan bahwa ia meriwayatkannya sendirian.” Dalam riwayat At- 
Tirmidzi (2: 86) dari Abu Kuraib dari Waki' dari Sufyan. Diriwayatkan juga 
oleh Al Baihagi di dalam 4s-Sunan Al Kubra (5: 13-14) dari jalur Abu Daud. 
Al Hafizh Az-Zaila'i menukilnya di dalam Nashb Ar-Rayah (3: 13-14), dan ia 
juga menukil dari Al Baihagi di dalam A/ Ma'rifah, bahwa ia mengatakan, 
“Yazid bin Abu Ziad meriwayatkannya sendirian” Kemudian menukil dari 
Ibnu Al @aththan, ia mengatakan, “Hadits ini aku khawatirkan terputus 
(sanadnya), karena Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, biasanya 
meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, yakni Ibnu Abbas, sebagaimana 
disebutkan di dalam Shahih Muslim, yaitu mengenai shalatnya Nabi SAW di 
malam hari. Muslim mengatakan, “Kami tidak mengetahui bahwa ia pernah 
mendengar dari kakeknya, dan tidak pula bahwa ia berjumpa dengannya. Al 
Bukhari dan Ibnu Hatim juga tidak pernah menyebutkan bahwa ia pernah 
meriwayatkan dari kakeknya, namun disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari 
ayahnya.” Aku katakan: Yazid bin Ziad menurut kami adalah orang 1sigah, 
sebagaimana telah kami paparkan pada keterangan hadits no. 2002, dan telah 
disebutkan di dalam At-Tahdzib, bahwa ia “meriwayatkan dari kakeknya, 
dikatakan: mursa?”, namun menurutku, tampaknya ia pernah berjumpa dengan 
kakeknya, yakni Abdullah bin Abbas dan mendengar darinya, karena ia 
termasuk generasi yang memungkinkan berjumpa dengannya, sebab di antara 
yang meriwayatkan darinya adalah Hisyam bin Urwah, padahal ia juga orang 


IKI | — Musnad Imam Ahmad 


na Pa 


SES gl PB 6 Ala USS AS) CAH NYA 

Panin UT Lia aah ara Au Kasau En nan 2 EA 

adal 5 Se ot ARA PA 

ash aa ED sa MA 33 3 Tun 3 and KA 
3206. Waki” menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 

kepada kami, dari @atadah, dari Abu Hassan Al A'raj, dari Ibnu Abbas: 

Bahwa tatkala Nabi SAW mencapai Dzulhulaifah, beliau ber-ihlal untuk 


haji, menandai hewan kurbannya pada punggung kanannya, menyusut 
darahnya dan mengalungkan sepasang sandal —padanya—.06 


Da Oa tag da IA IA WEE Ep 
Hanan PA PAI ia HS Vga 
3207. Waki” menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id bin 


Abu Hind menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasutulalh SAW bersabda, "Dua nikmat yang kebanyakan 


senior, dan ketika masih kecil pernah berjumpa dengan Ibnu Abbas. ia lahir 
pada tahun 61, yakni ketika meninggalnya Ibnu Abbas diyakini usianya telah 
lebih dari tujuh tahun. Maka gurunya itu, jika lebih tua darinya beberapa tahun, 
tentu tidak menolak kemungkinan pernah mendengar dari kakeknya, karena ia 
termasuk keluarganya. Lebih jauh dari itu: Bahwa di antara orang-orang yang 
meriwayatkan darinya, maksudnya, dari Muhammad bin Ali, adalah Habib bin 
Abu Tsabit, ia malam lebih senior daripada Hisyam bin Urwah, ia pernah 
mendengar dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi bila gurunya itu pernah 
mendengar dari Ibnu Abbas, maka itu lebih memungkinkan lagi. Al Bukhari 
mencantumkan biographinya di dalam 4! Kabir (1/1/183) dan menyebutkan 
bahwa ia meriwayatkan dari ayahnya. Namun hal ini tidak berarti menolak 
bahwa ia juga pernah meriwayatkan dari kakeknya. Mungkin saja ia tidak 
mendengar langsung dari kakeknya kecuali sedikit, dan mayoritas riwayatnya 
adalah dari ayahnya dari kakeknya, jika bukan karena terhalangi untuk 
meriwayatkan dari kakeknya juga. 
326 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3149. 


Musnad Imam Ahmad — KI | 


manusia terlena adalah waktu luang dan kesehatan 7 


Ka 15 ah me era TR ses E 
S Na Sa o Png 2 Tas Was S3 Wb YYGA 
AN Ae Nan Pe ANN Pa Sa Un Ae EA 
GA UI (dhp A Oia) Jika Kej JB GA 
SNN PN PAN PAT AA PE TE MP SP MERE DAR TUNAI Gn - 
AE Saat le IM Ih JW Is uya 
3208. Waki” menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al Bakhtari, ia berkata, 
“Kami mengamati hilal Ramadhan di Dzat “Irg, lalu kami mengirim 
seseorang kepada Ibnu Abbas, lalu bertanya kepadanya. ia pun 
menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah SAW memanjangkan waktunya 


agar melihatnya'.”?208 


ka 


PP Ka aU ON ea) Gas YA 
Ba ae AN an Maan tata Aa Ai Iu MI Tee Be Tua - 
Sta Ka Ga APA dl Al Iya GA 108 ups 
Te, PN PE Aa Cena Tana De Hota ngan 
Se gps Ea Jo 3 Ja as AU dota aa 
3209. Waki” menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al 
Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
berangkat dari Madinah sambil berpuasa pada bulan Ramadhan. Ketika 


mencapai Gudaid beliau berbuka, dan beliau masih terus berbuka hingga 
masuk Makkah.”?29 


AB Sp Bb H3 gt BI Sin SI BIS NYA 


Pia da Re AR ep 
D3 ah Tg da Io Aga Hub na 


3207 
3208 
3209 


Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2340. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3022. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3176. 


KI | -—— Musnad Imam Ahmad 


3210. Waki” menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari Shalih maula At-Tau'amah, dari Ibnu 
Abbas: Bahwa mereka berdebat tentang puasa Nabi SAW pada hari 
Arafah, lalu Ummu Al Fadhl mengirimkan susu kepada Nabi SAW, 
maka beliau pun minum. 


2 lan kt 202603” 8 Pa 


Ba Ea 9G ji Ip Mbah KS) SAS NYA 
., KAN MAGNA Ke aa san aa Ban 
SA alah TN Io DA gia PSA 
Hb hp amp 1x3, JB 
3211. Waki? dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, 


dari Migsam, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW berbekam. Waki” 
berkata, "Di Gahah, ketika beliau sedang berpuasa." 21! 


(3 


HS Kd bh LA A3 gi JA NE PA 
KA Tie cah Sat Meri 3 denhu Api 
Kabah Kajah DS DOSA 2 1G Aa Ram Lo loh SI 

Hana ig Dita 


3212. Waki” menceritakan kepada kami, Hajib Ibnu Umar 
menceritakan kepada kami, ia mendengarnya dari Al Hakam Ibnu Al 
A'raj, ia berkata, “Aku menghampiri Ibnu Abbas yang sedang 
—duduk— beralaskan sorbannya di dekat sumur zamzam, falu aku 
berkata, “Beritahu aku tentang Asyura', hari apa aku berpuasa?” ia 
menjawab, “Bila engkau telah melihat hilal Muharram maka hitunglah, 


3210 Sanadnya shahih, karena Ibnu Abi Dzi'b termasuk senior yang meriwayatkan 
dari Shalih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2517. Lihat 
hadits no. 2948. 

2211 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2186 dan 2716. 


Musnad Imam Ahmad — 


lalu pada hari kesembilannya berpuasa.” Aku berkata lagi, "Begitulah 


puasa Muhammad 'alaihis shalaatu was salaam?” ia menjawab, 
“Ya' m3212 


gi Aa 33 Aa Es 5 CNN BALI 
Iya J8 206 PENA Ip PEN 
MEI AN ds Sa iga Ie Jo 
3213. Waki” menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
menceritakan kepada kami, dari Al Gasim bin Abbas, dari Abdullah bin 
Umair maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Seandainya aku masih hidup tahun depan, niscaya aku 


1 73213 


berpuasa pada hari kesembilan'. 


data PA ap alat 3 0 Del Gia 3) Ela B KAI 


y ala Sein Fo Jp JG IE AP AP Ag 
Spin BEP aa ta ina ada Je 


3214. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Atha' bin As-Saib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian 
memakan makanan dari atasnya, akan tetapi makanlah dari sisi-sisinya, 
karena sesungguhnya keberkahan itu turun dari atasnya.” 214 


H bae CL yg jan AG S9 Ci Yo 
IA yaa gih ap Aa Dj Sat tel bkan GA J sedb 


342 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2135, 2214 
dan 2540. 

2213 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2106. 

221 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3190. 


— Musnad Imam Ahmad 


AAS ae Pe aa naga Maan Te SU Pu 
BEP SS pan Ae ak Ai Iya) 

3215. Waki” dan Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Adi bin Tsabit. Ibnu 
Ja'far berkata, Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kalian menjadikan 


sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran —melempar—'.” 2" 


Kai Jb ARI AN) OR Ip 3 ES ra 
Bai SAN PN ANN DA ANN ANN TA SAE PN 
JB JB Te3 gt UE SP yi Il IP an 
La AG Wi Oa Tan Mu mang tata data Kai Ma aa 
Je B3 Pay aa Wapka Yin) Ale ale AI Jo) 
Ida aa Oh ar aa K3 
3216. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan (Dan 
Abdurrazzag berkata, Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Simak 
bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas) ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, “Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai 


sasaran —melempar—.” Abdur-razzag berkata, “Beliau melarang 
menjadikan sesuatu yang bernyawa 3216 


HSNI AE Ja P3 SAS NAN 


KA Km BE Ja Tab dh bean KD AA 


388 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3156. 

3116 Sanadnya shahih. Banyak isnad yang terhapus pada naskah Ir, lalu kami 
cantumkan dari naskah (!). Kebenaran apa yang kami cantumkan ini dikuatkan 
oleh hadits yang telah lalu no. 1863 dan 2474 dari jalur Ats-Tsauri dari Simak 
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Riwayat Abdurrazzag dari Ats-Tsauri “Beliau 
melarang menjadikan” adalah sebagai ringkasan, adapun makna lainnya sudah 
jelas. Pada naskah (| ada tambahan “Sesuatu yang bernyawa” (dalam riwayat 
Abdurrazzag, ini harus dicantumkan di situ sehingga lafazhnya tidak 
dilengkapi. Kami mencantumkan yang berasal dari naskah (5). 


Musnad Imam Ahmad — 


Hala Wa, 


3217. Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Jabir, dari 
Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas: Bahwa Nabi SAW membawanya dan 
membawa pula saudaranya, yang ini di depannya dan yang ini di 
belakangnya.” 


pn nan Ten 2 han aika2 0 ee yaa 

ap Aan PSA gp Tab El SG Ea IYA 
dp Io Mp3 Bt Tata 3 alan daa OP 
San Pn NN BN an TU Gg 1 
PPA P3 Ls Jak ho ap gta) 
3218. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: 
Bahwa Ash-Sha'b bin Jatstsamah menghadiahkan kepada Rasulullah 
SAW berupa pinggul keledai yang masih meneteskan darah, saat itu 

beliau sedang ihram, maka beliau menolaknya." 


#- On Dan etan onta, lh 8 iba 
MPI gi Taji GP Op ken Bl (S9 Ca NYA 

K ? ad 8 ang LL aa 23 0. 
Hah Ip Ja JB AN PE IG Ha ata 


sos. 


PARA PETA Ben naa sana Dag Rn Anda .d 

Gt SIA dia (Ap Ao (db pala Ae Ko dna 

ANb an ena to Dea Tante Ra Ona GIA aa Cal 

Aa Sob ag dia Ho At Iga ea OP 
23 aitem t3 oi 


Pad 21... Z 21 0... aangrna 
WA MN Ba El wd Ia Aan 
GE Can ph RA lb SI Jph 3 


Hp data na Et BS du das 


Paud 


3217 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Jabir Al Ju'fi. Abu Adh-Dhuha adalah 
Muslim bin Shubaih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2706. 
218 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3186. 


— Musnad Imam Ahmad 


5 ma skg 
AA dim 2 3 HE AG UH 0S 
3219. Waki” menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burgan 
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Al Asham, aku mendengar 
darinya, ia berkata, “Disebutkan tentang dhabb di dekat Ibnu Abbas, lalu 
salah seorang dari yang hadir di majelisnya berkata, “Itu pernah 
disodorkan kepada Rasulullah SAW, namun beliau tidak 
menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya.” Maka (Ibnu Abbas) 
berkata, “Buruk sekali yang kalian katakan! Sesungguhnya diutusnya 
Rasulullah SAW untuk menghalaikan dan mengharamkan. Ummu Hufaid 
binti Al Harts datang mengunjungi saudarinya, Maimunah binti Al Harts, 
ia membawa makanan yang di antaranya terdapat daging dhabb. Lalu 
Rasulullah SAW datang setelah diletakkan di wadah, kemudian 
disuguhkan kepada beliau, lalu dikatakan kepada beliau, “Di dalamnya 
ada daging dhabb.” Maka beliau menahan tangannya, lalu dimakan oleh 
orang yang bersama beliau. Seandainya itu haram, tentu beliau melarang 
mereka memakannya. Beliau mengatakan, “(Itu) tidak terdapat di tanah 
kami, dan kami merasa jijik “23 


BP Ae PG YP RA ES GS KAS NN, 
8 te 


PN aa AA nan Naa MA Ga SI PN (7 
Ha Gaga hy dh “lay BAN ika dl Jyh Jb 1JU yr 


3220. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ini dan ini sama (Beliau 
menggabungkan ibu jari dan kelingking beliau).”?220 


3219 Sanadnya shahih. Ja'far bin Burgan (dengan dhammah pada huruf baa' dan 
sukun pada huruf raa') adalah seorang yang tsigah, adil dan dhabith. Adapun 
orang yang membicarakannya hanyalah membicarakan tentang sebagian 
kekacauan dalam haditsnya yang khusus dari Az-Zuhri. Al Bukhari 
mencantumkan biographinya di dalam 4! Kabir (1/2/186) dan tidak 
menyebutkan cacat padanya. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 
2684 dan 3009. Lihat hadits no. 3163, 3246 dan 4479. 

1220 Sanadnya shahih. Hadits tersebut merupakan pengulangan dari hadits no. 3150. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa 


Lp 33 Ya Alta Cia NG A6 pi AS) BA YA 
RE aa Da AAS en Ae ka 
BEA Ke BIA JB IU gp gl Pena pi Aan 


A3 SIS ea IA 1 
3221. Waki' dan Abu Amr menceritakan kepada kami, mereka 
berdua berkata, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Oatadah, dari 
Sa'id bin Al Musayyib, dari Ibnu Abbas, ia berkata: bahwa Rasulullah 
SAW telah bersabda, “Orang yang mengambil kembali sesuatu yang 
telah dihibahkan, seperti orang yang memakan kembali muntahnya”” 2! 


Ia ai Map Ai MAS BIS NYA 
aa MOU Aa Pp Pet Una Sai Gi AAU 
Ily Aa lo AI Jah SO SE PP AP IP oi Mb 
Wa IE Aa AE SIG AR La Tia Sl 
Peraga 
BA 
3222. Waki' menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari 
Abdullah bin Al Fadhi, dari Nafi? bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Janda lebih berhak untuk 
memutuskan urusannya sendiri —dalam masalah pernikahannya— 
daripada walinya. Sementara itu seorang gadis dimintai persetujuannya 


—dalam masalah pernikahan—, Dan, diamnya adalah —tanda— 
persetujuannya” 2 


221 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3178 

21 Sanadnya shahih. Hadits ini juga telah diriwayatkan dari jalur Malik pada 
hadits no. 1888 dan 2163 dengar sanad yang lain. Dan, hadits terakhir dengan 
sanad seperti ini adalah hadits no. 3087. 


— Musnad Imam Ahmad 


As 


Ki pn Lp lh Olah S9 SIS TT 

Fa) Ih lea de H3 LG “JB ur PP Lanladi 
CA en Ben ai sid ap dai ka daud 
Li Dg OB dp AO j3 P5 Ab Ki 


Ye 202.30 0... 


Y ke BAB NS KG pin GS ah ah UAN Oh ad ah 
GIIB ap Lgi IE uin Ih Kal 33 al Kl 
AB Dg ad BI IL 
3223. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Salamah, 
dari Imran Abu Al Hakam As-Sulami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa 
orang-orang Ouraisy berkata kepada Nabi SAW, “Berdoalah kepada 
Rabbmu agar menjadikan bukit Sofa menjadi gunung emas. Jika itu 
terjadi, kami akan mengikuti (agamamu) dan kami akan mengetahui apa 
yang engkau katakan adalah seperti itulah kenyataannya.” Maka 
Rasulullah SAW memohon kepada Allah SWT, kemudian Jibril AS 
mendatangi beliau SAW seraya berkata, “Jika engkau berkenan, maka 
bukit Sofa akan menjadi gunung emas. Lalu barangsiapa yang ingkar di 
antara mereka setelah itu, maka aku akan menyiksanya dengan siksaan 
yang tidak pernah aku timpakan pada siapa pun di jagad raya ini. Dan, 
jika engkau berkenan, kami akan bukakan untuk mereka pintu taubat.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Wahai Rabbku, jangan siksa mereka, tapi 
bukakanlah pintu-pintu taubat-Mu untuk mereka. Pe 


3223 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2166 
Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, “Dari Imran Abu Al Hakam As-Sulami” 
ini menurut yang paling benar. Yang demikian menunjukkan bahwa kesalahan 
yang kami isyaratkan itu bukan dari Ats-Tsauri, tapi dari perawi-perawi 
setelahnya. bahkan bisa saja dari salah satu perawi musnad. Lihat juga hadits 
no. 2333. 


Musnad Imam Ahmad — 


ag... L..... on an ebo 0 0 AB 
Pap ta Up Ja NP TE ES SG SAS TN 


Oi nh db IP NI bb AE 
ae as aa De YP bi an dns S3, 3 ii P3 
SETU GP BIS SB IG 4S 1S emak 


3224. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Sesungguhnya saudariku telah bernadzar untuk menunaikan 
ibadah haji, sedangkan ia telah meninggal dunia?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Bagaimana pendapatmu jika saudarimu mempunyai hutang, 
apakah kamu akan melunasinya?” Laki-laki itu menjawab, “Tentu.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Maka Allah Yang Maha Suci lagi Maha 
Tinggi lebih utama untuk dilunasi (dipenuhi hak-hak-Nya)” “2 


PA PPA Ik PS) Ob Ne 
n . 0. 2 Ghe dh 
IK LIA DB IU NP pap La aa 
Abadi J3 113 CA Con PE) KI al ala dls 
3225. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu 
Juraij, dari Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku pernah merayakan Hari Raya bersama Nabi SAW, Abu 


Bakar, dan Umar, mereka semua memulainya dengan shalat sebelum 
khutbah.”??25 


CG 


Le 0 Pra 


AP AE Ia Hal JG Oil 33 KS) GS NYA 


recetee ra N " Pane ra Pai Nana “UNS - 
Pi ag la So DP JB Aa GP Saat JB gali 


3224 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2140. 
Lihat juga hadits no. 2518. 
3228 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3063. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ea px 33 jo AA iya Bagi Ca JA se 
Ya BI Ea S3 UB bala Ah Ha PB 3 Jah 
Pr 


3226. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata: 
Aku mendengar Abdur-rahman bin Abbas berkata: Aku mendengar Ibnu 
Abbas berkata, “Nabi SAW keluar pada Hari Raya —kalau sekiranya 
bukan karena kedudukanku, tentu aku tidak akan bersamanya sejak masa 
kecilku— beliau mendatangi kampung Katsir bin Ash-Shalt. Begitu 
sampai beliau shalat dua raka'at." Ia berkata, "Kemudian berkhutbah dan 
memerintahkan untuk bersedekah.” Ibnu Abbas melanjutkan, “Ia tidak 
menyebutkan adzan dan igamah.”26 


pn 0... ke. senen ae 


'.. . 

PRA Oki C5 ASP Rp Bl XS GAS YYYV 
Se Opa Il HB yee ON LP Pb LP pa gi yA 
2 0g PB nga pose Le te oa. eta are 
Os Hg Jml & OKE ah Pipi tas e Hg ade 
AN 
3227. Abdullah bin Abdul Walid menceritakan kepada kami, 
Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin 
Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
pernah shalat, kemudian berkhutbah —tanpa diawali dengan adzan dan 
igamah, ini dilakukan beliau pada shalat Hari Raya—. Abu Bakar, Umar, 


dan Utsman —juga melakukan hal yang sama— pada shalat Id tanpa 
adzan dan igamah.”?227 


Pn Na 


Ala 1 oral Ap Ab 3 Ala SES ES NYA 


3226 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2063. Lihat 
juga hadits no. 3064 dan 3225. 
321 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3225. 


Musnad Imam Ahmad — 


ae PPA Pi Pa 
Stem Y, He Sa ia Jani 3 Ja # FI aU sb 
tua PN AN jala HA IG? JB SI Jala 


anto Tabur, 
3228. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman 
menceritakan kepada kami, dari Muslim Al Bathini, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidaklah ada hari- 
hari, amalan-amalan shalih yang dikerjakan padanya lebih utama dari 
pada hari-hari ini (sepuluh hari pertama bulan Muharram. -Penerj.)” 
Rasulullah SAW ditanya, “Tidak juga jihad fi Sabilillah?” Rasulullah 
SAW bersabda, “Tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali seorang laki-laki 
yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan ia tidak kembali 
dengan salah satu dari keduanya (mati syahid. Penerj.).” 1. 


AR oh gp abs Fa Kaban aah 
"0... Pa ana T s0c0 0 


Pain Aa de ai aa Ag id 
ing aa Jo tg NE, 


3229. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, Atha?' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas. Ibnu Juraij 
berkata, “Atha” tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas.” Ibnu Abbas 
berkata, “Nabi SAW mengirimku pada waktu sahur dari Muzdalifah 
bersama perbekalan beliau SAW.” 


hee 


Aur Kab IA Aa MUA. Yr 


3228 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Al A'masy. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3139. 

3229 Sanadnya mungati Ini berdasarkan keterusterangan perawi bahwa Atha' tidak 
mendengar hadits ini dari Ibnu Abbas. Hadits yang semakna dengan yang telah 
lalu dengan sanad-sanad yang lain, seperti hadits no. 3192 dan 3203. 


— Musnad Imam Ahmad 


on man Pe AE UT ah ae cg LE ea E 00 Lo. Of 
SA ja 18 Al ut do baya mpe Cp Nana a 
at ro Pa RN SNN 2 2. 
(La33 yad tal, SP Ya 3 og ae Si ah Syah 
.... - aa Aas sera. “ Mn Pe ama Ta ata 
ujikay alan Bokeb! play AAS AI oke Img JW Kol 
PNG ati Beat IR alat bata. Dae oma Te 
BAB 3 RB ES Tp bynd 

3230. Yahya menceritakan kepada kari, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepadaku, bahwa Sa'id bin Jubair 
mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, 
bahwa ia berkata, “Seorang laki-laki yang sedang ihram tiba bersama 
Rasulullah SAW. Tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari untanya, dan 
lehernya patah, dan akhirnya ia meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW 
bersabda, 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafanilah ia 
dengan kedua pakainnya (pakaian ihram), janganlah kalian menutup 


kepalanya, karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat 
dalam keadaan bertalbiyah'.”?” 


Pa 


Ha apk Pan -Ju BAP ET 
SI 6 ag ale Io LD EA pak d3 
JB jan dh le Io DA KA KI 


Ak BA SN dB Gaal JAS GAS LAN 
3231. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Amr bin Dinar menceritakan kepadaku, dari Abu Ma'bad, dari 
Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak diperkenankan bagi 
seorang wanita untuk bepergian, melainkan harus bersama 
mahramnya.” Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW seraya berkata, 
“Aku telah terdata untuk mengikuti peperangan ini dan itu, sementara 
istriku hendak berhaji —apa yang harus kuperbuat—?” Rasulullah 
bersabda, “Pulanglah dan pergilah berhaji bersama istrimu.” 


230 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3077. 
221 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1934. 


Musnad Imam Ahmad — 


Fa an na UAN DANA KA A2 Tatu SAE 
RI SA :J6 PP 0 ba Ty Kab YYYY 
Bi MA ANK SN BAND Maka Tan BL SAN AA KS ag 
z5 SIB ea MAP Pu ea Oil da AA gama SL 
NA ami anan3 
3232. Rauh menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar 
menceritakan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abu Ma'bad maula 
Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas telah menceritakan kepadanya. 
Rauh berkata, —redaksi haditsnya adalah— “Maka berhajilah 
bersamanya.””2 


8 Pan 


SA gl ap Se ES Ian A3 Sa EA rar 


Me bsa Tata PN U Kpn an ERA CN an ea 
P9 TAG Kp yg Van Gp Ag EM ale Al Sya) 
... 
(PL 


3233. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Hisyam 
menceritakan kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, dari Ibnu 
Abbas, bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah pada saat beliau 
SAW berihram, dan beliau SAW juga dibekam pada saat berihram””2? 


Par Ne SNN ca NG PTN 22 NN ME ANN ea Coba 
A na suap S7. dB BP A PP Kas TTL 
Pe an Pn Oo Aa ank Ml Ii de aa 
56 Sa Tp inka Ke Ko SI dy) JB 1JE ee 
Pan NI PON LAN Ia Tanto 
"eial 3 Kail (son Jeda 034 gua 
3234. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata, Atha?' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian 


selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu 
tangan, hingga ia menjilat tangannya atau tangannya dijilat —oleh 


2292 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
3293 Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 3116 dan 2672. 


— Musnad Imam Ahmad 


orang lain—.” 24 


Se Bro Pa J6 3 PP Kis .ryro 
Pa PPA aa 2... aa 


0 SN La ip 2 Si Tana & 
ca PPA lte Sl Ig Hn JB AP PA 


AI Je LP 38 Ulu IC 
3235. Yahya menceritakan kepada kami, dari Daud bin Oais, ia 
berkata: Shalih mauta At-Taumah menceritakan kepadaku, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah menjama' antara shalat 
Zhuhur dengan shalat Ashar, dan antara shalat Maghrib dengan shalat 
Isya? tanpa disebabkan turunnya hujan atau musafir.” Orang-orang 
bertanya kepada Ibnu Abbas, “Wahai Abu Abbas, apa maksud Rasulullah 
SAW mengerjakan yang demikian.” Ibnu Abbas menjawab, “Untuk 
memberikan kemudahan bagi umatnya SAW.”25 


bp AE ab Cia Dia Pp PI GAS NYA 


Pe EP ae Lok NI a. & 0... 
BS Pad Tila IPA ae NP EA 
Darat Gea b ah pe an aoi 

: BP Sp Uti 


BE pl ade eh ate ena 

Pep Core 
P3 .. Yr. ANTA IOI Te NU PER Nan ANN UNA 
“alas SP J6 dam DIP Soe TNI 
3236. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, ia berkata: 
Habin bin Abi Tsabit menceritakan kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW pernah shalat gerhana 
delapan raka'at. Beliau membaca surah, kemudian ruku', kemudian 


324 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1924. 
Lihat juga hadits no. 2673. 

3238 Sanadnya shahih. Sesungguhnya Shalih bin Nabhan maula At-Taumah, 
hafalannya kacau balau pada akhir usianya, dan saya lebih menguatkan bahwa 
Daud bin Oais telah mendengar hadits ini dari Shalih pada waktu dulu, karena 
ia satu kawasan dengannya, dan keduanya pernah hidup bersama di Madinah. 
Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2557. 


Musnad Imam Ahmad — 


bangkit dari ruku, kemudian beliau membaca surah, kemudian ruku', 
kemudian bangkit dari ruku?. Setelah itu beliau kembali membaca surah, 
kemudian ruku', kemudian bangkit dari ruku', setelah itu beliau 
membaca surah, kemudian ruku', kemudian bangkit dari ruku', baru 
setelah itu beliau sujud. Dan, begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW pada raka'at-raka'at berikutnya.”26 


Lek 


Fa aa -e Tan 0. - Fe 

PN APP BB KAS Kab PPI BAL NNYV 
“- Re NA bea” AM 0 . . ba Au & 0 
Pija L RIS Pak SEN do AI Id J3 AG 
PARA NA: 
TAS 2 AA JG 
3237. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Gatadah 
menceritakan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW ditanya, “Bagaimana kalau engkau menikahi putri 


Hamzah?” Beliau SAW bersabda, “Dia adalah" putri saudara 
sesusuanku.”?231 


A3 IP 3S JG BG Upi pu GAS era 


$ ” 2 aa . ht Pi . Ge 0, . Ta @ or 
BL Tgn) GE IS aa AN Ol KP yA gb JI oi Ol 


aah adal YG ES OS KI NT OI 


AE IU Kl JI 

3238. Yahya menceritakan kepada kami, Malik menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari 
Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang wanita dari 
suku Khats'am berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji 
telah sampai kepada ayahku, sedangkan ia sudah tua renta, tidak dapat 
duduk di atas binatang tunggangannya. Apakah aku boleh 


728 Sanadnya shahih. Dalam naskah (r) “Habib bin Tsabit” ini adalah kesalahan 
yang jelas, yang benar dari naskah (2) . Hadits ini merupakan perpanjangan 
dari hadits no. 1975. Lihat juga hadits 2711. 

237 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3144. 


— Musnad Imam Ahmad 


menghajikannya?” Rasulullah bersabda, “Ya 33 


85 ena Rina aa Ia PP Hi C5 .yyra 

tg ea "u # TE ma SER aset San Dea Da 
Td SI IG elo AU ab Ep ip Dab asi 
$ 2 4g .. Pa AA TI “Tai 5 ot 07 23 .. 
San ES pg ae ale AI Jan) 5D GI ih 
Aa aa ena en AE SA AA ang KG 
AS SAE ah JAN RA PE J8 pas IN Nih 
3239. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari 
Atha', dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia mengundang saudara Ubaidullah 
untuk jamuan makan pada hari Arafah. Ubaidullah berkata, “Aku sedang 
berpuasa.” Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya engkau adalah pemimpin 
yang dijadikan sebagai panutan. Sungguh aku telah melihat Rasulullah 
SAW dijamu dengan minuman susu pada hari Arafah, maka beliau pun 


meminumnya.” Yahya juga berkata, “Ahlul Bait, kalian dijadikan contoh 
(diikuti),””29 


2288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3050. 

"89 Sanadnya shahih, tapi terputus. Dan yang semakna dengan ini telah lewat pada 
hadits no, 2948 dari jalur Ibnu Juraij, dari Zakaria, dari Ibnu Umar, dari Atha', 
ia berkata, bahwa telah diceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas 
mengundang Al Fadhi pada hari Arafah...” -sampai akhir hadits-. Kami telah 
jelaskan bahwa hadits ini Mursal, disebabkan Atha' bin Abi Rabah tidak 
berjumpa dengan Al Fadhl bin Abbas, melainkan ia hanya pernah mendengar 
dari Abdullah bin Abbas. Dan sungguh jelas dari riwayat ini bahwa itu salah, 
dan yang diundang itu adalah Ubaidullah bin Abbas. Atha” pernah bersua 
dengan Ubaidullah karena Ubaidullah wafat setelah berumur enam puluh tahun. 
Imam Al Bukhari telah menyebutkan dalam Ash-Shaghir (71) tentang orang- 
orang yang wafat antara umur 60-70 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 
bahwa ia meninggal pada usia delapan puluh tujuh tahun. Adapun Ibnu Juraij, 
ia banyak mendengar hadits-hadits dari Atha' dan telah meriwayatkannya. 
Yang nampak adalah Ibnu Juraij mendengar riwayat yang benar ini dari Atha' 
dan ia mendengar dari Zakaria bin Umar riwayat yang salah. Pada naskah (5), 
“Dari Ibnu Abbas, bahwa ia diundang oleh saudaranya Ubaidullah” ini juga 
kesalahan yang nyata. Dan, kami telah tetapkan pada naskah (r) . Lihat juga 
hadits no. 3210 dan 3477, di dalamnya ada isyarat bahwa Ibnu Juraij tidak 
mendengar dari Atha?. 


Musnad Imam Ahmad — IKEA | 


fa... 


ia aba da 3G Kd Ips pa Bh na 

HB JG KAN Jt Ia AA Bal VE II JB 108 A3 
PB Sang be Ko GOj cik IE uk 

- Ig , . - ig . . 2. 2 a TP Tg Teko Pn 
Op kdi dh SA ea UI ad IA 38 SAK 2 
YAN CAS A3 ank NM 533 ata 
MB 8 aga BSE YP UEA 
3240. Yahya menceritakan kepada kami, dari Imran Abu Bakar, ia 
berkata: Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Abbas berkata kepadaku, “Maukah aku tunjukkan padamu, wanita 
penduduk surga?” Atha' menjawab, “Tentu.” Ibnu Abbas berkata, “Ada 
seorang wanita hitam mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, 
“Sesungguhnya aku seorang wanita yang sering terkena epilepsi, (dan 
jika penyakit itu datang) auratku sering terbuka. Maka berdoalah kepada 
Allah untukku.” Rasaulullah SAW bersabda, Jika engkau bersabar, 
surga akan menanti. Jika engkau berkenan aku akan berdoa untuk 
kesembuhanmu.? Wanita itu berkata, “Aku akan bersabar. Doakan agar 


auratku tidak menyingkap dan tidak tersingkap (ketika penyakitku 
kambuh).” Kemudian Rasulullah SAW mendoakannya.””2” 


Ed , & Tan ae c., to. Aa AA Naa . - 
BEAJ LASI SAN Alis M3 3 OS Ii IE AE Oi 3 

3241. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata: 
@atadah menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas. 


Yahya berkata, “Syu'bah me-marfu '-kan hadits ini.” Teksnya berbunyi, 
“Yang memutuskan shalat seseorang adalah anjing dan wanita yang 


340 Sanadnya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani, 
sebagaimana disebutkan dalam 4! Muntagha (4802). 


— Musnad Imam Ahmad 


haid 3 

BAN ya An tea NTT 

Se Jo pa J8 AE PR ja 

s3 Si Je Up oa AL, ala J3 53 dh 
GAB Pa BNP gd P Ubin 


3242. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Aku diceritakan oleh Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang umatnya untuk 
membunuh, lebah, semut, gagak dan burung hudhud.” Yahya berkata, 
“Dan aku juga telah melihatnya pada catatan Sufyan, dari Ibnu Juraij, 
dari Ibnu Labid, dari Az-Zuhri.”2 


aka 


igkes OP alan ML Xp Cia EL Ju ES eye 
Gaga TA GS da Je 
is cojla 5 Sa Sd aa ega aa st ah 


341 Sanadnya shahih. Abu Daud juga meriwayatkannya (1: 259), dari Musaddad, 
dari Yahya, dari Syu'bah. Abu Daud berkata, “Sa'id, Hisyam, dan Hammam 
menjadikannya mauguf.” Dari jalur Jabir bin Zaid atas Ibnu Abbas.” Imam Al 
Mundziri berkata dalam mukhtasharnya (671), “Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah.” Dan, Syu'bah mer-mafu'-kannya dengan 
tambahan perawi tsigah, dan ini diterima. Tidak boleh melemahkan riwayat 
yang marfu' dengan riwayat yang mauguf, sebagaimana yang berulang kali 
kami katakan. Lihat hadits no. 2222, lihat juga kitab Nasb Ar-Rayah (2:78-79). 

342 Sanadnya shahih seperti yang terlihat. Pada perkataan Ibnu Juraij, “Az-Zuhri 
telah menceritakan kepadaku”. Sesungguhnya Yahya A! Oaththan pernah 
melihat catatan Sufyan, “Dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Labid, dari Az-Zuhri.” 
Ibnu Abu Labid adalah Abdullah bin Abu Labid Al Madani, ia perawi tsigah, 
di-tsigah-kan oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Maka sanadnya tersambung 
dengan sangat bagus. Dan, hadits ini juga telah disebutkan dengan sanad yang 
lain yang shahih pada hadits no. 3067. 


Musnad Imam Ahmad —— IK | 


3243. Yahya menceritakan kepada kami, dari Abdul Muththalib, 
dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Aku pernah menginap dirumah bibiku 
Maimunah. Pada saat malam Rasulullah SAW bangun dan membuka 
tutup air yang ada dalam kantong kulit, kemudian berwudhu, dan shalat. 
—Akupun bangun— berdiri disamping kiri beliau, maka beliaupun 
memegang tangan kananku, memutar tubuhku, hingga aku berdiri di 
samping kanannya, kemudian aku pun shalat bersamanya”? 


... ia 


an S5 33 Pi JB RS 3 Si ES rrtt 


HI yA ph gp DEL La 3 Lan JO TS li 
ce il ga ah AI dia 
es Koplai Bali, Ags Fa Kent AI Yati pal 

PP Jaa Jaa pa bi selat 


3244. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata: 
@atadah menceritakan kepadaku dan Rauh menceritakan kepada kami, 
Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku telah mendengar 
Abu Hisan, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Rasulullah SAW pernah 
shalat di Dzul Hulaifah. Setelah itu beliau meminta diambilkan hewan 
kurbannya, lalu beliau menandai punggung sebelah kanan atas dari 
hewan tersebut, lalu keluarlah darah darinya, lalu beliau mengalungkan 


3283 Sanadnya dipertimbangkan, karena sanad telah diubah atau telah tercampur. 
Tidak disebutkan dalam biografi para perawi, perawi yang bernama Abdul 
Muththalib, kecuali Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin Al Harts, ia sahabat 
yang lebih senior dari Ibnu Abbas. Ulasan tentangnya pada hadits no. 1772 dan 
1773. Yahya Al Oaththan tidak pernah berjumpa dengannya dan tidak juga 
mendekati zaman hidupnya, inilah yang disebutkan pada naskah (r) . 
Sementara dalam naskah (4) disebutkan, “Yahya, dari Al Muththalib, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas” dan ditulis “Thawus” dengan catatan kakinya, dan 
diberi tanda shahih, ini juga bermasalah. Sesungguhnya semua yang bernama 
Al-Muththalib dalam biografi para perawi, tidak layak seorang pun dari mereka 
meriwayatkan dari Thawus, dan Yahya Al Oaththan meriwayatkan darinya. 
Adapun isi hadits ini, ada yang semakna dengannya dan telah disebutkan 
berulang kali, hadits yang terakhir adalah hadits no. 3194. 


— Musnad Imam Ahmad 


sepasang sandal padanya. Setelah itu beliau meminta diambilkan unta 
tunggangan beliau, kemudian tatkala beliau telah duduk sejajar dengan 
Al-Baida beliau pun berihial (memulai ihram) untuk melaksanakan 


haji 23244 


s0... Fa aa 


II Hb IU BA PF AE rrto 
Dab Terak Mn Li bana P2 a . - 02 
ng ae eko AN Sg) TA IS AP gi HA 


Oa 6 coofe eta et 2d 0... 
Ai Ip IG pala AS 
3245. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 
berkata: Sa'id bin Al-Huwairits, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW telah selesai membuang hajat, kemudian beliau dihidangkan 


makanan, maka beliau pun memakannya tanpa menyentuh air terlebih 
dahulu.”?245 


ve... Pa RA DA 


Pap Ata jp Ja ES TP Ph Ci Ka 

3 Ii 9,3 JA Pe Ka NN Lg 
Lah aga dai, sala YG th, Ja on gia da hi 
Up BS Fo ls da Tb born san Je yah ari 


2 PA, . y Ka ak sa Nu “ 
ag ale Ai elo SI Sya BAL Sp 

3246. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Abu Bisyr 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Ummu Hufaid bibinya Ibnu Abbas, menghadiahkan kepada 
Rasulullah lemak, keju, dan —daging— dhabb. Lalu Rasulullah SAW 
memakan lemak dan keju sementara —daging— dhabb beliau 
tanggalkan karena jijik. Kemudian daging itu dimakan di atas tempat 
jamuan Rasulullah SAW. Kalau sekiranya itu haram, maka ia tidak akan 


284 Kedua Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 
3149, dan perpanjangan dari hadits no. 3206. 
2285 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2570. 


Musnad Imam Ahmad — 


dimakan dari atas tempat jamuan Rasulullah SAW.25 


0 £ 


PA hg Oo Ja ala ME rr 
ba tlg Pa na Pi Ht A& J6 AS 


350. 


deg su ed HI Kata AG ar: 


3247. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ajlah, ia berkata: 
Yazid bin Al-Asham, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Seorang laki-laki 
datang kepada Nabi SAW seraya berkata, “Atas kehendak Allah dan 
kehendakmu.' Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau menjadikan 
diriku sebagai sekutu untuk Allah? Katakanlah: hanya atas kehendak 
Allah saja” 3 


PE Bp Bb VE AS JPN Ai Cia NYA 
Y: AN J6 APA PAI ae) SP gan H3 
di 3 de & 355 ds 136 pad pi) A1 ARE Su 
Sab di 56 :elat, de 31 33 -. 23 tah 
“pa db Ja cok S Lara isl gan Aan 
up din Sg : HD ga DSA 0 sang DG sa 
aU $ Ju S3 Os uh Ula 
3248. Yahya dan Ismail menceritakan kepada kami, keduanya 


berkata: Auf menceritakan kepada kami, Ziyad bin Hushain menceritakan 
kepadaku, dari Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi, dari Ibnu Abbas. Yahya 


?46 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3163. 
» Kibatj juga hadits 3219, 

347 Sanadnya shahih, Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2561. Kami 
tambahkan apa yang telah kami utarakan sebelumnya, bahwasanya Al Hafizh 
dalam Al Fath (11:470) dan ia juga menisbatkannya kepada An-Nasa'i dan 
Ibnu Majah. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkata, “Auf tidak tahu apakah Abduilah bin Abbas atau Al Fadhl bin 
Abbas?” Ibnu berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku di pagi hari 
Agobah, sedangkan pada saat itu beliau duduk di atas unta beliau, 
“Ambilkan untukku kerikil,” maka aku pun memungutkan kerikil untuk 
beliau gunakan melempar jumrah. Kemudian beliau SAW meletakkan 
batu-batu itu di atas kedua tangannya, kemudian beliau bersabda, 
“Seperti mereka” Beliau mengucapkannya dua kali. Yahya 
mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat batu-batu itu dan 
berkata, “Janganlah berlaku ghuluw (sikap berlebihan), sesungguhnya 
orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena mereka ghuluw dalam 
perkara agama.” 


PSP Ima Ip JAGA | Sin a35 EA eva 

SR daa de bp 3 JB AE ol Le 
LA sa BI 3 Lip Oia UR Jp AG 
asu, Ar RA pa ea ai 3 


3249. Waki” dan Israil menceritakan kepada kami, dari Samak bin 
Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
diperintah menghadap Ka'bah dalam shalat. Para sahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang telah 
meninggal duluan, dulu mereka shalat menghadap Baitul Magdis?” maka 
Allah Ta'ala menurunkan ayat, “Allah tidak akan melenyapkan keimanan 
kalian (Os. Al Bagarah (27: 143)" 


38 Sanadnya shahih. Ismail adalah Ibnu “Aliyah. Auf adalah Ibnu Abi Jamilah Al- 
A'rabi. Di sini Auf ragu-ragu, apakah Ibnu Abbas dalam hadits ini adalah 
Abdullah atau saudaranya Al Fadhl. Ini tidak berpengaruh, karena Abu Al- 
Aliyah adalah seorang tabi'in senior yang hidup di masa jahiliah. Ia juga 
meriwayatkan dari orang-orang yang lebih senior dari Al Fadhl dari kalangan 
sahabat. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1851. 

2289 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2966. 


Musnad Imam Ahmad — Ka | 


0 wo. pon iba 


AS pa aa ip Yaa Eib SGP A5 Cia ro. 


233 


ana Pn anta P3 Je alel nj G9 aoi Ai 


Jet 4 J3 ap gta DI bid YG sa 3 J8 
ig Ka J6 candi Kan ea Eh G3 Ad Liat, DIA 
aa ga La Tisu aa ag! Jelang d & - 
saka Ta Po ea ama 
Kami Jia WIB AA un Jen dus ab 
. ... £ See Dana A3 OI Jaga 
MEN AK ASI STA Ga Hp setan $ JUY eegaa NI 
Sae Ss MY (Aa ana # Apsip Ui ea, 
Pad .. . Pa , . 
5 ai da sj ya Ds, Kura LA 3 YYAN 4 pe: SN 
die MN Je PIA Aa sar J6 wp Pa Ob EBT 
. 2... s0... ara C3 
CA GA Ggata wib Ie) 
3250. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ayub dan Katsir bin Katsir bin Al- 
Muththalib bin Abi Wada'ah —riwayat satu dengan yang lainnya saling 
menambahkan— dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas berkata, “Wanita 
pertama yang memakai ikat pinggang adalah ibunya Ismail. Ia 
mengenakannya agar tidak terlihat jejaknya oleh sarah.” Kemudian Ibnu 
Abbas menyebutkan hadits, “Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, 
kalau sekiranya ia meninggalkan air zamzam, atau tidak menciduk 
airnya, niscaya air zamzam seperti air biasa yang mengalir di muka 
bumi.” Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda, “Kemudian Ummu 
Ismail menemukan air tersebut dan ia senang dengan (adanya) manusia. 
Maka orang-orang pun singgah, dan memanggil keluarga mereka, 
sehingga mereka pun menetap bersama-sama.” Rasulullah SAW 


melanjutkan ceritanya, “Kemudian ia turun dari bukit Shafa, hingga 
sampai di sebuah lembah, ia mengangkat ujung pakaiannya, kemudian 


— Musnad Imam Ahmad 


berlari dengan susah payah hingga melewati lembah, kemudian ia 
menaiki bukit Marwah dan berdiri di atasnya, seraya melihat-lihat apakah 
ada orang, namun tidak seorang pun terlihat. Ummu Ismail melakukan 
hal itu hingga tujuh kali” Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Oleh karena itulah manusia melakukan sa'i antara keduanya 
(Shafa dan Marwa).”20 


De get 8 Ta Ea aa is Ehh yo 

Ip SP PA AA yA gi dp Un aah 
IB Akan TI 3 DE IS BL US aah ah Ki 
tatap de Io CI aji SEL Sa menol ) tegtakg 
Soto RE te sn on Le IA ag on Ia 
dn Sab Be Ji kaki J8) says Ja Hamari J83 
A8 Je Jep SG UI Je gl, Ie Jo 


Sa Sg ai So apa HN uh elu, da 


280 Sanadnya shahih. Katsir bin Katsir bin Al Muththalib bin Abi Wada'ah adalah 
perawi /sigah yang sedikit meriwayatkan hadits, ia adalah seorang penyair. 
Biografinya ditulis oleh Al Bukhari dalam Al-Kabir (4/1/211). Ahmad sangat 
meringkas hadits ini, kemudian beliau menyebutkannya secara terpisah-pisah. 
Al Bukhari juga telah meriwayatkannya dengan redaksi yang sangat panjang 
(6:283-289) dari Abdullah bin Muhammad, dari Abdur-razzag. Al Bukhari juga 
meriwayatkan sebagiannya (5:33) dengan sanad yang sama. Ibnu Katsir 
menukilnya dari Al Bukhari dalam kitab Tarikhnya (1:154156). Ibnu Katsir 
berkata, “Hadits ini dari perkataan Ibnu Abbas, dan sebagian dianggapnya 
marfu' dan sebagian lagi gharib. Sepertinya Ibnu Abbas mendapatkannya dari 
berita-berita Israiliyat.” Ini sangat mengherankan. Ibnu Abbas bukanlah orang 
yang termasuk meriwayatkan berita-berita Israiliyat. Kemudian redaksi hadits 
ini memberikan pemahaman bahwa semuanya marfu'. Kemudian kalau 
sekiranya, semua redaksi hadits ini marfu', maka tidak ada bukti atau bukti 
yang mirip yang menyatakan bahwasanya itu berita-berita Israiliyat, bahkan 
yang mungkin mendekati kebenaran bahwa berita di atas merupakan sesuatu 
yang dikenal dan diperbincangkan pada setiap zaman oleh orang-orang 
Guraisy, dari sejarah nenek moyang mereka Ibrahim dan Ismail. Bisa jadi pula 
sebagian hadits ini salah dan sebagian yang lain benar. Tapi yang nampak 
olehku bahwa semua redaksi hadits ini marf' dari segi makna. Wallahu A'lam. 


Musnad Imam Ahmad — 


et ID CE Be WLAN ORA AG U 
Aa GRK dn dn uh UB Ab el 
jala - Lab AB SA Bu “ai JB Sia lela 

S3 ai de MN JAN Patah Kala 


2. 


Ea ha Ate Om jas 3 NB 
Jo 


3251. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman Al Jazari mengabariku, 
bahwa Migsam maula Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, dari Ibnu 
Abbas tentang firman Allah Ta'ala, “Dan (ingatlah) ketika orang-orang 
kafir (Guraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk 
memenjarakanmu.” (Os. Al Anfaal (8): 30) Ibnu Abbas berkata, “Pada 
satu malam di kota Makkah orang-orang Ouraisy bermusyawarah. Di 
antara mereka berkata, “Jika esok tiba kita belenggu ia erat-erat dengan 
tali —yang dimaksud adalah Nabi SAW—.” Yang lain berkata, “Kita 
bunuh saja ia.” Sebagiannya lagi berkata, “Kita usir saja ia.” Maka Allah 
SWT mengabarkan kepada Nabi SAW tentang musyawarah mereka. Lalu 
Ali pun tidur di pembaringan Rasulullah SAW pada malam —yang 
direncanakan oleh orang-orang Ouraisy untuk membunuh Nabi SAW—, 
sedangkan Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar, hingga sampai di 
sebuah goa. Sementara orang-orang Ouraisy mengintai Ali, yang mereka 
sangka Nabi SAW. Tatkala pagi tiba, mereka merangsek ke dalam rumah 
Nabi SAW, maka tatkala mereka melihat Ali, Allah pun membalas makar 
mereka. Mereka bertanya kepada Ali, “Dimanakah temanmu itu?” Ali 
menjawab, “Aku tidak tahu.” Maka mereka pun menelusuri jejak beliau. 
Tatkala sampai di sebuah bukit, mereka mengelilinginya, kemudian naik 
ke atas melewati goa, mereka melihat di mulut goa ada sarang laba-laba, 
kemudian mereka berkata, “Kalau sekiranya ia masuk di sini, tidak ada 
sarang laba-laba di mulut goa.” Kemudian Rasulullah SAW menetap di 
dalam goa selama tiga hari. nu 


3281 Pada sanadnya ada ketidakberesan, disebabkan Utsman Al Jazari, seperti sanad 
hadits no. 2562. Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (4:49). 


— Musnad Imam Ahmad 


adi di PE NaparN Urai SEP AG Ela .Xror 
S3 ad ala deh en nn Ie OB yA 3 


Kena PA AG ne NAD 
o& 
P3) 


3252. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Gatadah, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu 
Abbas, Rasulullah SAW bersabda, “Tak seorang pun yang berhak 
mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yunus bin Mata. Ia 
menisbatkannya kepada ayahnya yang pernah berbuat dosa, kemudian 
Allah SWT mengangkatnya kembali menjadi Nabi.”2? 


ono. #oo0 ea han AS 


# A3 ap apk P Pka CA SE AS Ci5 .rror 

Ka EN Ipa FO da dn Je AAA 
5 G3 sip Ge Ja Y dian Kai YM YR, 
Mn ha? IS A1 IA GA Mi 
| . Ie Gay 


3253. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi SAW bersabda pada saat penaklukkan Makkah, “—Tanah Haram 
ini— tidak boleh dicabut rerumputannya, tidak boleh diburu hewan 


Hadits ini juga disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid (7:27) ia menisbatkannya 
kepada Ath-Thabrani, ia berkata, “Dalam sanadnya ada Utsman bin Amr Al 
Jazari, ia ditsigahkan oleh Ibnu Hibban, sedangkan yang lainnya men-dhaif. 
kannya. Adapun perawi lain dari hadits ini adalah perawi yang shahih.” Dan, 
dinisbatkan juga pada Ad-Dur Al Mantsur (3:179) juga dari Abdur-razzag, Abd 
bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Abu Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Abu Nu'aim 
dalam kitabnya Ad-Dala'il, serta Al Khatib Al Baghdadi. Lihat juga hadits no. 
3062 dan 3063. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3180 dan 
hadits yang akan disebutkan pada no. 3703. 


3252 


Musnad Imam Ahmad — bag 


burunya, tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh dipungut 
barang-barang yang tercecer darinya, kecuali bagi orang yang ingin 
mengumumkannya” Al Abbas berkata, “Wahai Rasulullah, kecuali 
tumbuhan Idzkhir” Rasulullah SAW bersabda, “Kecuali Idzkhir, 
sesungguhnya ia itu halal. si 


2. 


Se na Li jp Ola Gia SPN XS EA Yo 
Jb AS 8 Kemah H1 II 6 ya 
3 IG ab 3 kibnn da HE ya di AI 


5 3. P . 0... 
TAAT BA mh CS bejad Gama Ola Ol Tgk Gil 
3254. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. 
Ikrimah berkata, “Aku tidak mengetahuinya, kecuali ia me-marfi'-kan 
hadits ini,” Ibnu Abbas berkata, “Beliau SAW menyuruh membunuh 
Ular-ular yang ada di dalam rumah, dan berkata, “Barangsiapa yang 
membiarkan ia karena takut atau takut ular itu dapat melemahkannya, 
maka ia bukan termasuk golongan kami.” Ibnu Abbas berkata, “Ular-ular 
itu adalah perubahan jin, seperti diubahnya bani Israi! menjadi kera.” 


pai ar Pa Kp Ha 3 3 BA Cik .rroo 
4 PNG TAG TP ke Tn Tea Pa, han .... 
An Ko Ip IE 33 AE 3 Sep AI Me 5 


3289 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2898. 

3284 Sanadnya shahih Al Jinnan artinya ular-ular yang ada di rumah, kata 
tunggalnya Jan. Ibnu Al-Atsir berkata pada “AI Jan” adalah perubahan, dan 
telah kami betulkan pada » . Perkataan Ibnu Abbas ini, dinukil oleh Asy-Syuthi 
secara marfu' dari Ibnu Abbas. Dalam 4! Jami" Ash-Shaghir (3871) ia 
menisbatkannya juga pada Ath-Thabrani, Abu Syaikh dalam Al Azhamah, dan 
ia memberikan tanda shahih pada hadits ini. Demikian juga yang terdapat 
dalam kitab Majma' Az-Zawaid (4:64) dan dinisbatkan pula pada Ath-Thabrani 
dalam kitab 4! Kabir dan Al Ausath dan Al Bezzar. ia berkata, “Para perawinya 
adalah perawi-perawi yang shahih” Lihat juga hadits no. 2037 dan 3983. 


— Musuad Imam Ahmad 


SA 3 AE et die 

3255. Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdur-razzag bin Al 

Mukhtar menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza”, dari 

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Ular- 
ular adalah penampakan jin”? 


s025. 3 


SA ai — CA KH Kana Ea .Yre1 
85 Ai AP aa II ya 2 ga Gi Gasa 


Cek Uags tt Da ai 3 Ka) ata af Pi ci ai 


HA TI al 1 ta an 


4 
SN Fa tea ala Pura AI Ie Wi GA Ja Hota 
aini Man GA data sak 


3256. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Muslim 
mengabarkan kepadaku, dari Thawus, ia berkata, “Aku sedang bersama 
Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, “Andakah yang 
berfatwa bahwa wanita haid boleh pulang sebelum akhir rangkaian 
ibadahnya di Baitullah?” Ibnu Abbas berkata, “Ya.” Zaid berkata, “Jangan 
berfatwa seperti itu!” Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Mungkin tidak. 
Tanyalah wanita anu dari kaum Anshar, apakah Nabi SAW 
memerintahkan hal tersebut?” Setelah itu Zaid kembali ke Ibnu Abbas 
dengan tertawa dan berkata, “Engkau adalah orang yang benar.””26 


AA J6 BA 2 Ea KG 2 Ama ES NYoV 


an 2502 2. 


J3 PI HI Aa IA TA ya AIA YG yak 


3258 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 
356 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1990. 


Musnad Imam Ahmad — 


RX Pena Pagunan MIERANE? PA 
EA EK ld NIK SIS A3 te 
s - 2 
, pa Dn ira p: Pa 
Jpa AP Ap SA AN JAN JUS (TA ik AJB 
kn Sa kn Ke an hu Ay 
SA P -JB 8 

La Sa 0g JS JB Kebo Ae Ai oako Ai 

3257. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hadhir mengabarkan 
kepadaku, ia berkata, “Ibnu Umar ditanya tentang guci yang digunakan 
untuk memeras khamer? Ibnu Umar menjawab, “Allah dan Rasul-Nya 
telah melarang hal tersebut.” Maka laki-laki yang bertanya itu pun pergi 
menemui Ibnu Abbas dan memberitahukannya apa yang telah dikatakan 
Ibnu Umar, Ibnu Abbas berkata, “Ia telah berkata benar.” Laki-laki itu 


berkata kepada Ibnu Abbas, “Guci apakah yang dilarang oleh 


Rasulullah?” Ibnu Abbas menjawab, “Semua yang terbuat dari tanah 
tiat.”?257 


ho af ut 2 In gem bese as. aa 
AA SA DUA KH Usa Cb YYoA 
naa 


II Ipa PALA Pj bj APP A3 
SR an A0 SB ga Kigag Se aa Jo 


3258. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab telah 
mengabarkan kepadaku, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari 
Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau keluar pada bulan 
Ramadhan tahun dibebaskannya kota Makkah, hingga ketika beliau 
sampai di kawasan Kadid beliau berbuka? 


2287 Sanadnya shahih. Abu Hadhir adalah Utsman bin Hadhir Al Hamiri dan disebut 
juga dengan Al Azdi. ia perawi tsigah. Di-tsigah-kan oleh Abu Zur'ah dan Ybnu 
Hibban. Lihat hadits 2009, 2772 dan 3157. 

388 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3209. 


— Musnad Imam Ahmad 


Pn .. s0 


BB Oa Ie aka gal Ju BA EiL rod 
IS Dja dah dea Io CS AE 


S8 WA 1355 OP Kal le Iko SI Iga Ty ih ee 
PNG OS ea 3S Bb aing II Ui 


n Be BT Ta TAN orgeh ah 
HP Tio Be DI be Jb GA 

3259. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha” telah mengabarkan 
kepadaku, ia berkata, “Aku dan Ibnu Abbas menghadiri jenazah 
Maimunah istri Nabi SAW di- kawasan Saraf. Ibnu Abbas berkata, “Ini 
istri Rasulullah SAW, apabila kalian telah mengangkat keranda 
jenazahnya, jangan ribut dan gaduh, tapi perlahanlah. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW membagi Igiliran) untuk delapan istrinya, dan tidak 
membagi untuk satu orang.” Atha' berkata, “Yang tidak dibagi adalah 
Shafiyyah binti Huyyai bin Akhtab.?”? 


kata rat Ju PA CE KPA Eh ea. 
NN re et AI Kn 2 Ko eri ae 
SE Lo Jo) H3 SIA yA Gi aa 0 SPP 
a20... PNP AN Pa NN SNN SP OPEN NSP 
Gi da JB dab HP at Al Ea ai In 
Yr 
3260. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Al Huwairits 
mengabarkan kepadaku bahwa ia telah mendengar Ibnu Abbas berkata, 
“Rasulullah SAW telah selesai membuang hajat, kemudian beliau tiba 


dan dihidangkan makanan untuk beliau, lalu beliaupun memakan dan 
tidak menyentuh air terlebih dahulu.”?22 


29 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2044. 
20 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3245. 


Musnad Imam Ahmad — 


ol stbe gel Ju SAH K5 SEP AS EL YN 
Ka san. Be Tia aan NE B2 ay nan Te dee 
IE SF AP gi US ing Ie So Ah) Up 
13 g £ : 6 PA TN “ATU 
! 


BB ade AI MS H3 Spa Ha 


PP tj ed Aa aa 

3261. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha” mengabarkan kepadaku, 
bahwa Maimunah istri Rasutullah SAW sekaligus bibi Ibnu Abbas 
meninggal dunia. Atha” berkata, “Aku pun pergi ke kawasan Saraf 
bersama Ibnu Abbas. Setelah Ibnu Abbas bertahmid dan memuji Allah 
SWT, ia berkata, “Ummul Mukminin, janganlah kalian ribut dan gaduh, 
perlahanlah kalian, sesungguhnya Rasulullah memiliki sembilan istri, 
beliau membagi —giliran— untuk delapan orang dan tidak membagi 
untuk yang kesembilan —yang dimaksud adalah Shafiyyah binti Huyyai 
bin Akhtab—.? Atha” berkata, “Shafiyyah adalah istri beliau yang paling 
terakhir meninggal dunia, dan ia meninggal di Madinah”?! 


SP Pp AR CAN 33 KAN Ka ORA O Du 
“9 ie Pra Ae ai osea 9 ae Sp NS 3 Kh 
AE Kia JS PEP Ke BE GAN UI ale) la ai 
Da pd ip a33 TA ag Pa ip A3 aa 
BBM AS UD ae 3 K2 Jb “ai 


Kk BA RI sat le Fei SJ da ya 


326! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3259. 


Ce — Musnad Imam Ahmad 


At coil Oh Koe ab SAE LA Jam db os 05 
AN kal eat 0. ani a. 
SB tebal sal JS Oa Cg Ol yi) JL Ap ding 
Bae Pp AN IG ea WES KA in teh 
pot ES ae AJB Wah KW SL bh 
Ak Pad Pa NN an AR PAN TEMA ai . 
SI II SEBN  S Ah ai An PA lo yh 
Ip Sani PN Ga AA ga Ip Ip BA IP 
ME AU MSI ebi, GB AT, JIN AT dB R3 


SE GA JAS gi RA 
et PPNI tp EA Sub 
3s aa Hara aa Ku m5 Pp, KCekan I Kiah Kinto 
nj 2 S3 da Iyo PE 33 SB ag ah 


3262. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Ibnu Abu Mulaikah, 
dari Dzakwan maula Aisyah, bahwa ia memintakan izin untuk Ibnu 
Abbas kepada Aisyah menjelang kematiannya dan pada saat itu Aisyah 
sedang didampingi oleh anak saudaranya, Abdullah bin Abdirrahman. 
Dzakwan berkata, “Ini Ibnu Abbas meminta izin kepadamu, dan ia 
termasuk putra terbaik Islam.” Aisyah berkata, “Bebaskan aku dari Ibnu 
Abbas dan tazkiyahnya.” Abdur-rahman berkata kepada Aisyah, “Ia 
adalah Gari” Kitabullah dan orang yang fakih dalam agama. Izinkanlah 
ia, mengucapkan salam kepadamu dan menjengukmu.” Aisyah berkata, 
“Izinkanlah ia jika engkau berkenan.” Abdur-rahman pun mengizinkan 
Ibnu Abbas masuk, maka Ibnu Abbas pun masuk, mengucapkan salam 
dan duduk serta berkata, “Bergembiralah wahai Ummul Mukminin. Demi 
Allah, tidak ada yang menghalangi antara dirimu dan perginya segala 
penyakit dan bala”, serta pertemuan dengan orang-orang tercinta, 


Musnad Imam Ahmad — Ia | 


Muhammad dan para pengikutnya, —atau dalam satu riwayat—, para 
sahabatnya, melainkan ruh yang berpisah dari jasadmu.” Aisyah berkata, 
“Tambah lagi.” Ibnu Abbas berkata, “Engkau adalah istri Nabi yang 
paling dicintai, sedangkan Rasulullah SAW tidak mencintai melainkan 
yang baik. Allah menurunkan ayat yang berisi pembebasan dirimu dari 
atas langit ketujuh, maka tidak satu pun masjid yang luput dari membaca 
ayat tersebut di waktu pagi dan malam. Dan, ketika kalungmu terjatuh di 
Abwa', maka Nabi pun tertahan bersama para sahabatnya untuk mencari 
kalung tersebut, hingga shubuh mendatangi mereka dalam keadaan tidak 
mendapatkan air untuk berwudhu, kemudian Allah menurunkan ayat, 
“Maka bertayammumlah dengan tanah yang suci” (Gs. Al Maaidah (SJ: 
6) yang mana perkara tayammum ini adalah keringanan untuk umat yang 
disebabkan olehmu.” Maka demi Allah, engkau adalah wanita yang 
penuh dengan berkah.” Aisyah berkata, “Tinggalkan aku! Wahai Ibnu 
Abbas dari semua itu, maka demi Allah, sesungguhnya aku 
menginginkan diriku lupa akan hal itu dan dilupakan.” 


Kratat ea un hn ena NA an 
(ealei yA 205 Jab apap Lp Okita CAS NYAY 


8 on oto an ag Cha ar aon Ie inna le UI 

Nagan Unas tas Alay Ola S Tp ae Lai S3 Je 

3263. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, 

ia berkata, "Orang yang paling berilmu di antara mereka mengabarkan 
kepadaku, 'Tetapi dengan memberi kepada saudaranya, maka itu yang 


lebih baik baginya daripada ia meminta bayaran tertentu',”?263 


Bea A5 en FE aN WEAR Ta UN ii 
213 “ aa 5... .. re 8 . 
Ss ASP NN LE HA AP PAN aa 


7 


Ayi 2 Oj $ tg ds 1.5 Ni aah) Naa 


28? Sanadnya shahih. Ibnu Khutsaim adalah Abdullah bin Utsman bin Khutsaim. 
Pada naskah (r1 disebutkan “Abu Khutsaim” dan ini keliru. Dzakwan maula 
Aisyah adalah tabi'in tsigah. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 
2496. 

223 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3135. 


— Musnad Imam Ahmad 


. . . . 2... 2 5 . . A . “ 
BEA et 5 Ae ha ab Jb 
Pen aa Maa 
3264. Sufyan menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah 
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Magburi, dari 
Yazid bin Hurmuz, ia berkata, “Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas 
menanyakan kepadanya tentang membunuh anak-anak —dalam 
berperang—. Kemudian Ibnu Abbas menulis jawabannya dan 
menyebutkan, “Engkau telah menulis surat untuk menanyakan kepadaku 
tentang hukum membunuh anak-anak. Sesungguhnya Rasulullah SAW 
tidak membunuh mereka, dan engkau pun tidak boleh membunuhnya, 
kecuali engkau mengetahui mereka, seperti temannya Musa (yakni 
Khidir) mengetahui (hakikat) anak kecil —yang dibunuhnya—.” 4 


IPA ob kata PTPN al Ip Obih Kb no 
Kg Wat Ah IP lko DA io 18 AG 
B Ea Dan anta ten Ae ar 
BEN IN ola 26 SG J3 Diya Oi HB aka 
3265. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah shalat bersama 
Nabi SAW delapan raka'at sekaligus, dan tujuh raka'at sekaligus.” Aku 
bertanya kepada Ibnu Abbas, “Mengapa Rasulullah SAW 
melaki 7?” Beliau menjawab, “Dia ingin tidak memberatkan 


Pa 


AE II GP af ka Ip LHP ON CAS yan 
Oh Kanto Bb LI D3 IL SE) JL Kang Ha EA 206 


2.8 


UN KI LAN AP PAN ar PA TNI TA ENG M 2 
II Ol taha Ju ayah Y OS elo) Ale Al Iko AI Iya) 


“tx 


28 Sanadnya shahih, Hadi merupakan pengulangan dari hadits no. 3200. 
3X5 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3235. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pn Il daa Je 
3266. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas. Sa'id berkata, “Aku mendatangi Ibnu Abbas di 
Arafah. Setibaku di sana, aku dapatkan ia sedang memakan buah delima. 
Maka ia berkata kepadaku, “Mendekat dan makanlah, kelihatannya 
engkau sedang berpuasa. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berpuasa 
pada hari Arafah” Dalam satu kesempatan ia mengatakan, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak berpuasa pada hari ini.”?266 


HS ap AE US 3 SA ES YA 
Hakan eta Ao NK ne BL UI Ga AAS 
Get g da an Jo MOP JA SI AS oi ea 
(aa ON AAA aah 
3267. Yahya bin Zakaria menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW mengepung penduduk Thaif, 
beliau membebaskan forang-orang yang keluar kepadanya) dari budak- 
budak penduduk Thaif.”?267 


Lt 20. PA 01 ca. A8. 
Latah ae Ip 3 KA aja Yon BASA 
II Ko Ip Sio 18 AE ae AA Hi Van Gis 


Bor GA IE 2G AKG GBI Gan (3 AL Ta pile dl 


IE 338 ai PS Ie 3S AN 9 Sya 


326 Sanadnya terputus, meskipun kelihatan bersambung. Sesungguhnya Ayub ragu- 
ragu tentang mendengarnya ia dari Sa'id bin Jubair pada hadits no. 1870. Dan, 
ia menyebutkan dengan yakin, bahwa ia “Dari seorang taki-laki, dari Sa'id” 
pada hadits no. 2516. Lihat juga hadits no. 2517 dan 3239. 

327 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2229, dan 


tambahan yang ada berasal dari naskah (2!) . 


Ika | —- Musnad Imam Ahmad 


3 ».. . aga 0... 
Ho Ip dio AI Wil Ha NI AKAN Pai BE GA 
Hn R3) LAN Ih yi dg S 

3268. Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Humaid 

bin Ali Al Ugaili mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin Muzahim 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 
SAW shalat dua raka'at saat bepergian atau musafir, dan saat menetap 
(tidak bepergian) empat raka'at.” Ibnu Abbas melanjutkan, “Barangsiapa 
yang shalat empat raka'at ketika bepergian, seperti orang yang shalat dua 
raka'at saat menetap.” Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW tidak 
pernah menggashar shalat —saat menctap—, kecuali satu kali, yaitu 


ketika Rasulullah SAW shalat dua raka'at dan orang-orang shalat di 
belakang beliau satu raka'at.””268 


Ah Ba KATA C5 al Ip BIP CAS YAA 
Bo 202 2 IK 20.3 Gn ba 2 RA MAN aa aaaaa 
po onth ag NA eta Oak TA Ta Pat MUA PERANG Tt 
Ta Gasa NN und Boneka! ae dy) Je uda 
ae en AP 
BIN Bag AI SK 
3269. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i 
menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Muhammad bin Ali menceritakan 
kepadaku, bahwa ia teiah mendengar Sa'id bin Al Musayyab telah 
mendengar dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian meminta kembali 
sedekahnya, seperti seekor anjing yang muntah kemudian memakan 

kembali muntahannya” 9 


92 203023 


Oa Lp Ata pp PG GA 5 LS Cia KESAN 


2288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2262 
dengan sanad yang sama. 

28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2622 dan 
3221. 


Musnad Imam Ahmad — Ki | 


nata Pe mate net Ma TA Tega ON La PN TAP: 
Adaa pn die ang di da5 da IE Ae 
5 2 s Pas pa 3 pai aa 
3270. Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari 
Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu Rasulullah SAW 
beserta para sahabatnya shalat menghadap Baitul Magdis selama enam 
belas bulan, kemudian setelah itu arah kiblat diubah. 23170, 


Ba ap aa Ea pn 3 TA Hi NYA 


0 6-2 0. 


deh ep an PP pi NA 
2 Ea R5 Re Gi 3 bai pa Ji ag al 
3) dn) Ha as ea job aan Ser ai) 


3271. Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Muhammad 
bin Ali, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
pernah bangun malam, bersiwak kemudian shalat dua raka'at. Setelah itu 
beliau tidur, kemudian bangun, bersiwak, berwudhu dan shalat dua 
raka'at hingga enam raka'at, kemudian witir tiga raka'at dan shalat dua 
rakaat?” 


» heo 0 Per ae 


Ag Ny Gd  hea PA pan Ka JASA GAS VI 


La 


YA ak 4 be aa 
IE yan ae Pa daa Jo BB 3 F3 


2. 


HE Bk Gap B3 Par Cp okh IA de IS 3 


ba ig M3 Li 3 al 


370 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2252 
dengan sanad ini juga, dan diringkas pada hadits no. 2993. 
31 Sanadnya shahih. Muhammad adalah Ibnu Ali bin Abdullah bin Abbas. Hadits 
ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3194. 


IMA | — Musnad Imam Ahmad 


AIA er We la 
BI Kpd Sayan Cena 2JG elang dala Oh ko Irama Kena 


, 


lean 


. n » - 3... - 
afi #3 UI AN 9 Age jab DAA alh dla 
an aa 
Bebi 
3272. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, Sa'id bin 
Abu Arubah menceritakan kepada kami, bahwa ia melihat An-Nadhar bin 
Anas menceritakan kepada Oatadah, bahwa ia melihat Abdullah bin 
Abbas berfatwa kepada manusia dan ia tidak menyebut Rasulullah SAW 
dalam fatwanya, sampai datanglah seorang laki-laki dan berkata, 
“Sesungguhnya aku laki-laki dari Irak, dan aku yang membuat patung- 
patung ini” Kemudian Ibnu Abbas berkata dua atau tiga kali, 
“Mendekattah! Aku telah mendengar Muhammad SAW —atau— Aku 
telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
menggambar suatu gambar —yang bernyawa— di dunia, pada hari 
Kiamat nanti ia akan dibebankan untuk meniupkan ruh di dalamnya, 
sementara orang itu tidak dapat melakukannya.” “7? 


d2 Ng Lon ea ng... 


HI an M1 Cp Le ES BAL rr 

Ana Yana Aan Ga sg... .... ae... 
Pe TNI AAA Pa Puisi 
Bk) 2dE) KI ar P3 ah JI ip HE 


.- Len 0, N 
AP AS ISS ASI 1 Alay 
3273. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ubaidullah 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Oais bin Habtar At- 
Tamimi, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang 
dari harga khamer, upah melacur dan hasil penjualan anjing. Ia berkata, 
“Apabila ada yang datang kepadamu meminta hasil penjualan anjing, 
maka penuhilah tangannya dengan tanah.”?7? 


17 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2162. 
Lihat juga hadits no. 2213 dan 2811. 
27 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2626. 


Musnad Imam Ahmad — Iu | 


pa 


P3 pan AAN Cs .rrve 
. x p ae 0 - .. 
(ea dea Soda IG SIB AP aye Ah 
ie KEK AAA Pep Haa TAN EU 
MP SS du) BSI maa PAN SE 
3274. Zakaria menceritakan kepada kami, Ubaidullah mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Gais bin Habtar, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah 


mengharamkan atas kalian khamer, judi, dan dadu.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Setiap yang memabukkan adalah haram. Ka 


Pe Na 


st G3 UG AI BSN Si Ki NNVO 
ana EM RU KA 
Bina Kas se DG ip ag Pa d3 


TA ga S3 Ya La Aj SA ai En 
Rep as Sae aan KEap Sd Daya y 23m & Y 3 y 


3275. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu Abu 
Zaidah menceritakan kepada kami, dari Daud bin Abu Hind, dari Amr 
bin Sa'id, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW 
melawan bicara seorang laki-laki tentang sesuatu, kemudian Rasulullah 
SAW bersabda, “Segala puji hanya milik Allah, kepada-Nya-lah kami 
memuji dan meminta pertolongan. Barangsiapa yang ditunjuki oleh 
Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa 
yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak untuk disembah, kecuali 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan Allah?” 


324 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2625. 

325 Sanadnya shahih. Ini adalah sebagian isi dari khutbah nikah, sebagaimana 
hadits Ibnu Mas'ud dalam 4! Muntaga' (3481). Hadits juga diriwayatkan oleh 
An-Nasa'i (2:79), Ibnu Majah (1:300) dan akan disebutkan pada hadits no. 
3720. 


— Musnad Imam Ahmad 


AA pkl Jet aa 3 Fak Gb eva 
da Jo io NA PA PN eU Den eta 


B3 aa IN ap dia Io S3 Ma ai 0 
NGAN gi HO Dls Ji Naik MS cela 


PN Id PAN 


Bh eeu Mela cnt er ah enim ah eratat ta ug 
Pel ISA M3 3 N 3 tukas P3 3 elang) 
Mn GA an aka Dena ON Ra aa ade 

la ba IraS ba HL dh WS 

3276. Al Fadhil bin Dukain menceritakan kepada kami, Ismail bin 
Muslim Al Abdi menceritakan kepada kami, Abu Al Mutawakkil 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa ia pernah menginap 
di rumah Nabi SAW pada suatu malam. Nabi SAW bangun di waktu 
malam, keluar dan melihat ke langit, kemudian membaca ayat yang ada 
dalam surah Ali Imran, “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan 
bum?” sampai “Maha Suci Engkau. Maka jauhkanlah kami dari adzab 
neraka.” (Os. Aali “Imraan (3): 190-191) Kemudian beliau masuk ke 
dalam rumah, kemudian bersiwak, berwudhu, shalat, dan berbaring. 
Setelah itu beliau keluar dan melihat ke langit, kemudian membaca ayat 


di atas. Setelah itu beliau masuk ke dalam rumah, kemudian bersiwak, 
berwudhu, dan shalat. 


ke. a.n .0. 


Jana YG KI 3 KA ES rw 
teka AI Jari OS BU get ga GP an gi Aan GP Dl Up 
A3 ai GB IE pak IP AG aa de 


S6 ASI SI ob oa UN ST J3 Sei MAN JUS 


376 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2483 
dengan sanad yang sama. Lihat juga hadits no. 3271. 


Musnad Imam Ahmad — IK | 


3 alay lan Ko LA Cb ini Jb aa api 


PA TAN TAN 


He DA Sus aga Kuala, Hi Hi De 3 
Igb aj ag je it Oya Iya ta H3 LI 1JE 


BS ban UST DAS aa BA FR In PD 
AA 


3277. Abu Ahmad dan Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada 
kami, keduanya berkata: Ismail menceritakan kepada kami, dari Samak, 
dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 
duduk di bawah atap rumah beliau, hampir saja atap itu roboh. Beliau 
berkata kepada para sahabatnya, “Kalian akan didatangi seorang laki-laki 
yang melihat kalian dengan mata setan. Maka apabila kalian melihatnya, 
jangan dilawan bicara.” Kemudian datanglah laki-laki berkulit biru, maka 
ketika Nabi SAW melihatnya, beliau memanggilnya. Nabi SAW berkata 
kepadanya, “Atas masalah apakah engkau dan teman-temanmu 
mencelaku.” Laki-laki itu berkata, “Seperti engkau, hingga aku 
mendatangimu bersama mereka.” Kemudian laki-laki itu datang bersama 
orang-orangnya, kemudian mereka mulai bersumpah atas nama Allah 
bahwa mereka tidak berkata begini dan tidak berbuat begitu, kemudian 
Allah menurunkan ayat, '(ingatlah) hari dimana mereka dibangkitkan 
Allah, lalu mereka bersumpah kepada-Nya (bahwa mereka bukan orang 
musyrik) sebagaimana mereka bersumpah kepadamu' sampai akhir ayat." 
(Os. Al Mujaadilah (58): 18)? 


pa gen kb o 


bgi SA de ing HA ra Ab 3 Et ra 
Fa Jd Ik Pen dg 
Bp ena PES G3 Tan 


3278. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah 
mengabarkan kepadaku, Yazid bin Abi Habib mengabarkan kepadaku, 


327 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2408. 


(26) — Musnad Imam Ahmad 


dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW membaca surah ketika 
shalat gerhana matahari, sedangkan kami tidak mendengar satu huruf pun 
dari beliau.??7 


bata kana 3 P .. LA ritau 
HPS EN GA EA mill 5 la CAS .YYVA 
Siah Pegat Mt 09 17 hn age iga 2 Ma ri AN 
Ba ab UPN Ao Iyan lo SSB paket Ga GP pemda 
PITA Na nee AE Ae a1o bo pon Ae ten 
Sooada Ot aa par Jb up aa & da3 IS rean 
3279. Hasyim bin Al Gasim menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, Al Hakam menceritakan kepada kami, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW berpuasa pada 
hari penaklukkan kota Makkah, hingga beliau sampai di kawasan Oadid, 
beliau SAW dihidangkan segelas susu, maka beliau pun berbuka dan 
memerintahkan orang-orang untuk berbuka.”?279 


Ea JA 2 AN A5 gag ABI 1 R3 BIS YA. 
ag naa Boi Iyan af aa PRE dp 
#AI IN Sab) Has 


3280. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Abdullah bin 
Al Muammal mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abu Mulaikah 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 
berkhutbah dengan keadaan punggung menghadap Multazam.” 


DEPO AHA KE AN JG ASI 2 A5 Eb YYAN 


328 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2674. 

379 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3209. 
Lihat juga hadits no. 3258 dan 3460. 

380 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pan 5 2-2, Saba ab An UE aa RS 
IIE KAS AJE hama AI Ie Ip DI le dya) Ju 
nd CI) 03 
3281. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Abdur-rahman bin Tsauban mengabarkan kepadaku, ia berkata, Aku 
mendengar Amr bin Dinar berkata, orang yang mendengar dari Ibnu 
Abbas mengabarkan kepadaku, Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Agama itu nasihat” Orang-orang bertanya, “Untuk siapa?” 
Rasulullah bersabda, “Untuk Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin kaum 
muslimin.” 8! 


3881 Sanadnya jelas terputus, sebagaimana yang akan kami sebutkan. Abdur-rahman 
bin Tsauban adalah Abdur-rahman bin Tsabit bin Tsauban. Ahmad berkata, 
“Hadits-haditsnya munkar, hafalannya kurang kuat, dan ia ahli ibadah 
penduduk Syam.” Ya'gub bin Abu Syaibah berkata, “Para sahabat kami 
berselisih tentang orang ini. Ibnu Ma'in men-dhaif-kannya, adapun Ali Ibnu Al 
Madini ber-husnuzhzhan kepadanya dan berkata, “Tsauban adalah orang jujur 
yang tidak ada masalah padanya dan orang-orang telah mengandaikannya.' Al 
Fallas, Dahim, Abu Hatim men-tsigah-kannya dan Ibnu Hibban 
memasukkannya dalam kitabnya Ats-Tsigar. Adapun riwayat dari Ibnu Ma'in 
terjadi perdebatan padanya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia 
pernah berakata, “Tsauban orang yang shalih. Yang jelas adalah para ulama 
memperbincangkan tentang Tsauban dari kemampuannya, dikarenakan pada 

akhir hidupnya hafalan berubah. Sementara itu Al Bukhari dan An-Nasa'i 


riawayat Ahmad bahwa sanad ini terputus antara Amir bin Dinar dengan Ibnu 
Abbas, bersama itu pula ada Abdur-rahman bin Tsabit bin Tsauban, padaha! 
Ahmad telah men-dhaifkannya, dan berkata, “Hadits-haditsnya munkar.” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya adalah shahih. 
adapun redaksi haditsnya adalah, “Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, untuk 
siapakah nasihat itu?” Rasulullah bersabda, “Untuk kitab Allah, nabi-Nya, dan 
pemimpin kaum muslimin.” Hadits ini sebenarnya shahih Muslim juga 
'meriwayatkannya dari hadits Tamim Ad-Dari. Ini adalah hadits ke tujuh dari 
hadits Arba'in An-Nawawiyah. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari 
jalur Abu Hurairah. Lihat juga kitab Jami” Al Ulum wa Al Hikam (54-5T). 


— Musnad Imam Ahmad 


neo ke 


AP PPU Me den K2 BIS YAN 
BPA ai ma ana Rae Na Na LG US 
HA pn ag PA eko BI Iya AA :J8 
3282. Abdul A'ta menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berbekam 
padahal saat itu beliau sedang ihram.”?282 


pen aa 


ME OP op Uap MEP SM Ae ES YYAY 
SA EU na AA Na MN IU Kenia Ea Ne 
KP) ab Ae le Ian IP JB 
3283. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari 


Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW menikah pada 
saat ihram.”?23 


ne 


IE Ae gp DK PNG 5 KI AL YAA 
Kuras Ho adalah dlu de S Je An Topan HA 
ab 
3284. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW berbekam dan 


memberikan upahnya. Kalau sekiranya itu haram, maka beliau tidak akan 
memberinya.”24 


Bf setan 33 jan 1 Ian Eia Jet X2 Gi .ryAo 
3 PEN ES A  d A Dp Io PA 


242 Sanadnya shahih. Abdul A'la adalah Ibnu Abdii A'la. Khalid adalah tukang 
sepatu. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3233. 

2283 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3233. 

3288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3084. 


Musnad Imam Ahmad — Kl | 


SIB kapital Aang HC Jl 106 KAL LB eh 
dn Kop WB Lab IN S3 


“ag 
3285. Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan 
kepada kami, dari Mathar, dari Atha?, bahwa Ibnu Az-Zubair pernah 
shalat maghrib dan salam pada raka'at kedua, kemudian bangkit untuk 
menyalami Hajar Aswad. Kemudian orang-orang bertasbih, maka Ibnu 
Az-Zubair berkata, “Ada apa dengan kalian?” kemudian ia shalat 
melajutkan raka'at yang tersisa, dan sujud dua raka'at. Kemudian 
kejadian itu diceritakan kepada Ibnu Abbas, maka beliau menjawab, “Dia 
tidak meninggalkan sunnah Nabinya SAW.”?2 


AP pia ap SA gp BA EPA Ing Et YM 
Pa EA Aa OA PE Pa NK KA ANU NO maa 
Ang le Ko Iyan Oa GP RB Oi Ula IP AE 
Log 06L Tek co 0 
SA Jas HA 
3286. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas. Dari 


Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW berbekam dan 
memberi upahnya pada tukang bekam.” 


348 Sanadnya Hasan. Sa'id adalah Ibnu Abi Urwah. Mathar adalah Ibnu Thuhman 
Al Waragi, ia adalah perawi tsigah, seperti yang telah kami sebutkan pada 
hadits no. 452, hanya saja Yahya bin Sa'id men-dhaif-kan haditsnya, dari 
Atha', dan ia menyerupakannya dengan Ibnu Abi Laila dalam segi buruknya 
hafalan. Ketika Ibnu Hibban menyebutkannya ia berkata, “Mungkin ia keliru.” 
Dan, ia takjub dengan pikirannya. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam 
Al Kabir (4/1/400-401) dan ia tidak mengkritiknya. Hadits ini juga terdapat 
dalam Al-Muntaga (1330) dan penyarahnya menisbatkannya pada Al-Baihagi. 
Hadits ini juga terdapat pada Majma” Az-Zawaid (2:150) pengarangnya berkata, 
“Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabrani dalam 4! Kabir 
dan Al Ausath, dan perawi Ahmad adalah perawi-perawi yang shahih.” 

326 Hadits ini memiliki dua sanad. Salah satunya shahih, yaitu dari Migsam, dari 
Ibnu Abbas, dan yang lain mursal, yaitu dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya. 
Yazid adalah Ibnu Harun. Pada naskah (r-| disebut, “Zaid" dan yang benar ada 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka yE ad CA KA GI Ai In LL YAN 


Ky ni AA 

3287. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 

menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Sa'id, dari Ali bin 

Abdullah bin Abbas, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW memasuki 

rumah Dhuba'ah binti Az-Zubair, kemudian makan sepotong daging, 
kemudian keluar shatat tanpa berwudhu sebelumnya.??3” 


BP ada PSA PE pi ES .YYAA 
Dai Se Aan ia Rd Tan pa PA NA aga Tian eta 
Gi Ka lay Ala oto pap OB ai aah AP 
EN ga 
3288. Yazid menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Al 


Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair, bahwa 
Rasulullah SAW menjama' antara dua shalat dalam bepergian.” 


GP Pel BALI Yi ai Uti Yaa 
Ai dsn 0 ON batin dab Ia ea Ye Las 


3289. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Arthah 


pada naskah f3). Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3284. 

387 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3108. 
Lihat juga hadits no. 3014 dan 3295. 

7288 Sanadnya shahih. sampai Yonu Abbas dan Sa'id bin Jubair, tapi dari hadits Ibnu 
Abbas tersambung sanadnya, sedangkan haditsnya Sa'id bin Jubair mursal. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 1874. Lihat juga hadits no. 
2534. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, dari Atha', dari Ibnu Abbas, bahwasanya 
Atha' tidak menyangka Ibnu Abbas akan singgah di Al Abthah. Ibnu 
Abbas berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah singgah di sini 
bersama Aisyah.” 


0.3 ye... 203503 ea Pang Na 


HS 1 Bln DH ESA Up Ju ag Bi ra. 


Gorten at No IT 2-5. 1. ob 0 003 

5) peka SP Gabe A1 Sya) 0 pe oi Pe gran 

Ia te IG II Yaa Yi AI PENAK OIN 2 

SIK bab 

3290. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 

bin Ishag mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari 

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengembalikan putri 

beliau Zainab kepada suaminya Al Ash dengan nikahnya yang pertama 

setelah sebelumnya berpisah selama dua tahun, dan tidak juga 
memperbaharui mahar.”?0 


AA is 195 JA 1 A3 Upi JG Lg Kis ryan 
Sao Ae BL gadi Jl UU dota AI ABI dah 
at Ie YA sd Ljaki dl mahi Jai AN Ja 205 
t Io Ady PPAP Hb (Sia PAP tea 
Kan Tya Gita JP La go Lalai Oa Ta Hp ah de 
Lg Sing Ad SA Je j3 1 Gta 
3291. Yazid menceritakan kepada kami, ia Bawa Humaid 
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, ia berkata, “Ibnu Abbas 


3189 Sanadnya shahih. hadits ini semakna dengan hadits no. 1925. 
320 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2366. 
Lihat juga hadits no. 6938 dan 3488 dengan sanad yang sama. 


— Musnad Imam Ahmad 


berkhutbah dihadapan manusia pada akhir bulan Ramadhan, beliau 
berkata, “Wahai penduduk Bashrah, keluarkanlah zakat puasa kalian 
(zakat fithrah) orang-orang saling memandang satu dengan yang 
lainnya. Ibnu Abbas melanjutkan, “Siapakah di sini yang berasal dari 
Madinah?! Bangkitlah dan ajarkaniah saudara-saudara kalian, 
sesungguhnya mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah 
mewajibkan zakat Ramadhan atas budak, orang merdeka, laki-laki dan 
wanita, dengan ukuran setengah Sha? gandum, atau satu Sha” tepung, 
atau satu Sha' kurma.”2! 


AS :JE KL SA tag Se Yrar 
SI Inai J8 ang de Io Mp3 Ej sb ker 
Don 3 Ya Ta JR ran al, MAY ella 


3292. Yazid menceritakan kepada kami, Nafi” mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, “Ibnu Abbas menulis 
kepadaku, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Sumpah diberikan 
kepada terdakwa, kalau sekiranya manusia diberi berdasarkan klaim 
mereka, niscaya mereka akan mengklaim darah dan harta yang 
banyak.” 


290 003 20 K8 


3s Ju 3, Pn Uas va ly Gis .YYAr 

3 PNG Iga Sp ja GA Iga Olas 
Ba Ka Bln P5 RA Sian Es 
OA Hi 5 air CA Ig Gb 1G 


391 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2018. dan 
kami telah isyaratkan demikian, dan kami sertakan perselisihan mereka tentang 
apakah Al Hasan mendengar dari Ybnu Abbas atau tidak, dan pendapat yang 
menguatkan bahwa Al Hasan telah mendengar dari Ibnu Abbas telah kami 
kemukakan pada hadits no. 3126. 

122 Sanadnya shahih. Nafi” adalah Ibnu Umar Al Jumahi. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3188. 


Musnad Imam Ahmad — 


SERIES Ijah aga Se entah den Io Mp5 
AE Sana Ki no... 
"eng Ale elo Al Ja Lee 


3293. Yazid menceritakan kepada kami, Imran bin Judair 
menceritakan kepada kami, dan Mu'adz berkata: Imran bin Judair 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syagig, ia berkata, 
“Seorang laki-laki berdiri menghadap Ibnu Abbas lalu berkata, “Shalat!” 
kemudian ia mendiamkannya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, “Shalat!” Ia 
pun kemudian mendiamkannya. Lalu laki-laki itu berkata lagi, “Shalat!” 
Ibnu Abbas berkata, “Engkau mengajarkan kami tentang shalat? Dulu 
kami telah menjama? antara dua shalat bersama Rasulullah SAW, 
—4atau— pada masa Rasulullah SAW'." Mu'adz berkata, "Pada masa 
Rasulullah SAW."?293 


. 2 ka 


B3 3 UP al 5 kat Ul ng Gi rat 


Pe pay. "0x Tr - “ Para aan Tua La 0 
SS Oa) yaa pn cab tea Gala Lilo :JU 2S 
,. : Aa Pen aa F 
SS usa AI ae us LB Ah 
S ig “ PN PA 2, .. 
(euy ae DI elo mati 
3294. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah 
mengabarkan kepada kami, dari Gatadah, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku 
pernah shalat di belakang seorang syaikh di Abthah, ia bertakbir dua 
puluh dua kali. Kemudian aku mendatangi Ibnu Abbas dan menceritakan 


kejadian tersebut.” Ibnu Abbar berkata, “Semoga kau kehilangan ibumu, 
itu adalah shalat Abu Al Gasim SAW.”24 


Gi Ae Oi BI oi alah Sp Lal Url nj Cin ny ao 


Or o.ga. $ 


la An Jo AI al erat at GA AA Ga aa 


383 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2296. 
384 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3140. 


— Musaad Imam Ahmad 


0 ten en -. Sania 
Ip egu Pb ea Iban ata 
23 
3295. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad bin Az-Zubair, bahwa Ali bin Abdullah 
bin Abbas menceritakan kepadanya bahwa Ibnu Abbas telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Nabi SAW pernah dihidangkan 
sepotong daging panggang, kemudian beliau menyantap sebagian 
darinya, lalu shalat tanpa berwudhu sehabis makan daging.” 


Bj bh 33 SA hg is ryan 
2 nan 4 Hap sea Sie iss PAT Shi P) 
Bab ada SE oo Jan Me TA pn ak Aa. 
SENI nh le ale SI Syah IU 2J8 3 gan, 
SE 
3296. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari Oarizh bin Syaibah, dari Abu Ghatfan, ia 
berkata, “Aku masuk rumah Ibnu Abbas, aku dapatkan ia sedang 
berwudhu, ia berkumur-kumur dan berinstinsyag, kemudian ia berkata, 


Rasulullah SAW bersabda, “Masukkanlah air ke dalam hidung dalam- 
dalam sebanyak dua atau tiga kali, —kemudian keluarkanlah—”26 


. 
ca ha 


20 05. , Es. 5 ea 
a boat Si E 3 ai Wet Es ryan 
“. Fa - DEA Pan Land ge 8, BR 
Ip BR, IA gan 06 Bi EA To Ai IA 
Saad tua C 0 
ii Sanadnya @dhaif, disebabkan adanya Muhammad bin Za-Zubair. Hadits dengan 
jalur ini telah lewat pada hadits no. 2339, dan telah lewat juga dari jalur yang 
Shahih, yang paling akhir pada hadits no. 3287. 


396 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2011 dan 
2889. 


Musnad Imam Ahmad — 


3297. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari orang yang mendengar Ibnu Abbas, 
bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian untuk para wanita dan budak 
dari harta ghanimah (harta rampasan perang) di bawah bagian para 
tentara?” 


Hae HP IEI  sa rat ng Was yah 


Kaka ta dls aa Jo Of) JG JB AS gl gp HI 
can JUL US da Fani Ih la JA SG Se pllaa 


3298. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan 
kepada kami, dari Al Minhal, dari Abdullah bin Al Harts, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang muslim 
menjenguk saudaranya yang sakit, kemudian ia masuk menemuinya, 
sedangkan ajalnya belum tiba, kemudian berdoa, “As'alullaahal 'azhiim, 
rabbal 'arsyil 'azhiim, an yasyfiya fulaanan (sebutkan namanya) min 
waja'ihi (Hamba memohon pada Rabb yang Agung, Rabb Arsy yang 
Agung, untuk menyembuhkan si anu (sebutkan namanya) dari 
penyakitnya),” sebanyak tujuh kali, melainkan Allah akan 
menyembuhkan orang yang sakit itu dengan doa tersebut. sara 


1 bla GA Ri CAM EA Is Ig Ci nyaa 


jai LS D6 HA Hj GAY 2 & Ph aa 


329) Sanednya dhaif, karena ketidakjelasan perawinya. Hadits ini merupakan 
gan dari hadits no. 2933. 
2288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2182. 
Ahmad telah memberikan komentar atas periwayatan Yazid setelah hadits no. 
2138. 


— Musnad Imam Ahmad 


baba SAN 5 JA TO J3 PS AR yA SA 
Sa GI Lap De jan aa La Je DEA 
I 1s Kan Ae si, PA Bj Je 
Ka ata Pi 4 di) oh J3 dg 1. 
(3 Ya ab aa bu Kode ea pp 
Hain dea Jo WI RS ale 
DEL jan ADP AS ea 


Lon 


Baba 3 S9 Teka GA Lepai DS Yan Sela de ia 
Di Aa pin TA Lai MUG pel alan Jo 


Kari) ar 3 

3299. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad 
—lbnu Ishag— mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ali dan 
dari Az-Zuhri, dari Yazid bin Hurmuz, ia berkata, "Najdah Al Haruri 
menulis surat kepada Ibnu Abbas menanyakan kepadanya tentang hukum 
membunuh anak-anak? Dan, apakah para wanita ikut berperang bersama 
Nabi SAW? Dan apakah beliau memberikan mereka bagian dari harta 
rampasan perang?" Yazid bin Hurmuz berkata, "Akupun menuliskan 
surat balasan Ibnu Abbas kepada Najdah. Surat beliau berisi: Engkau 
telah menulis surat kepadaku yang isinya engkau bertanya kepadaku 
tentang hukum membunuh anak-anak dan berdalih bahwa seorang alim 
yang menjadi teman Nabi Musa —yaitu Nabi Khidir— telah membunuh 
seorang anak laki-laki. Maka sekiranya engkau mengetahui tentang 
keadaan anak-anak tersebut, sebagaimana halnya temannya Nabi Musa 
mengetahui keadaan anak yang dibunuh, maka bunuhlah! Akan tetapi 
engkau tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada anak-anak itu kelak, 
maka jauhilah mereka. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang 
membunuh anak-anak dalam peperangan. Dan, engkau juga menyebutkan 
dalam suratmu tentang para wanita: Apakah mereka ikut berperang 
bersama Nabi SAW? Dan, apakah beliau juga membagikan untuk mereka 


Musnad Imam Ahmad — 


satu bagian dari harta rampasan perang? Dulu para wanita ikut berperang 
bersama Rasulullah SAW. Berkenaan dengan pemberian Rasulullah 
SAW satu bagian dari harta rampasan perang untuk mereka, maka 
Rasulullah SAW tidak memberinya, hanya saja beliau memberikan 
mereka pemberian yang sekedarnya (tidak mencapai satu bagian).”””9 


ce. 202 2 00 


Gi Ata ata JG MS 1 Ia Ur ln Ya 


an IN, t25 00 


Bi dg Ie Ka CA tt yi Pub gi op Sbd AA 
xx 3 an PSA Pe Pi 2 aU, da 3 
PI 3 Bebi JL SUN Ulang dl At io di Ian 

SU Aa 


3300. Yazid menceritakan kepada kami, Manshur bin Hayyan 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku pernah mendengar Sa'id bin 
Jubair menceritakan dari Ibnu Amr, dari Ibnu Abbas bahwa keduanya 
bersaksi bahwa Rasulullah SAW melarang ad-duba: al hantam, al 
muzaffaat dan an-nagir. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, 
“Apa yang diberikan Rasulullah SAW kepadamu maka terimalah dia. 
Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (Os. Al Hasyr 
(S9: 7700 


Kon Gi yak Oil WA Oya Hi Lai S5 era 
2... 8 ed 0 2... . 0. .. 
BE Ain Kn SE AR al ob AP ui dah IP HB ai LP 


399 Sanadnya shahih. Yazid bin Hurmuz adalah seorang Tabi'in tsigah. ia termasuk 
anak-anak orang Persia yang belajar pada Abu Hurairah. Ia bukan Yazid Al 
Farisi, seperti yang kami telah jelaskan pada hadits 399. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 2812, dan merupakan perpanjangan dari hadits no. 
3264. Lihat juga hadits no. 3297. 

310 Sanadnya shahih, Ini termasuk haditsnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan yang 
semakna dengan kedua hadits ini telah berlalu berulang kali dari hadits Ibnu 
Abbas, yang terakhir adalah hadits no. 3086. dan hadits yang tidak begitu lama 
kita lewati dari hadits keduanya secara bersamaan pada hadits no. 3257. 


— Musnad Imam Ahmad 


sen ae eat ma Saat 


ah Ru PAT Ja jk as YAI LS, Ara H5 


Op Pd JP HN AH JB Ea gu dr uh, 
OP dn AA 3 3 3 OP aa dh 
3301. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan —Ibnu 
Husain—mengabarkan kepada kami, dari Abu Hasyim, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah bermalam di rumah 
bibiku, Maimunah binti Harits. Rasulullah SAW shalat Isya”. Setelah 
selesai beliau kembali ke rumah Maimunah —karena malam itu adalah 
gilirannya—. Beliau shalat dua raka'at, kemudian bertanya kepada 
Maimunah, “Apakah anak itu telah tidur?” aku mendengar pertanyaan 
beliau. Akupun mendengar perkataan beliau dari tempat shalatnya, “Ya 
Allah, berikanlah cahaya pada kalbuku, cahaya pada pendengaranku, 
cahaya pada penglihatanku, cahaya pada lisanku dan besarkanlah 
cahaya bagiku.” 


Laka 


PN PE BKO CA hj Cs Hani 
IS ea La Pakan AP PK 
On Jai MAMA Ke ag la Po Ip 


WM Op tia 


3302. Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan, yakni Ibnu 
Husain, mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, bahwa Dhuba'ah bintu Az-Zubair ingin berangkat haji. Lalu 
Rasulullah SAW berkata kapadanya, “Buatlah persyaratan ketika engkau 
ihram dengan berkata: Tempat tahallulku adalah dimana aku tertahan. 
Sesungguhnya engkau berhak untuk hal ja 20 


2801 Sanadnya shahih. Sufyan bin Husain adalah Al Wasithi. Abu Hasyim adalah 
Ar-Rumani Al Wasithi. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3194. 

302 Sanadnya shahih. Abu Basyr adalah Ja'far bin Abi Wahsyiayyah Al Wasithi. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3117. 


Musnad Imam Ahmad — 


Loka 


pot BEAN pa Upi lg CAS rar 
Aa Jo Io ya 5 HI :JG 
PPN E AN KO IE Me AP RA Wp 


3303. Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Al Agra” bin Habis bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai 
Rasulullah, apakah kewajiban haji satu kali, atau tiap tahun?” Rasulullah 
SAW menjawab, “Tidak, namun hanya sekali seumur hidup yang 
melebihkannya, maka itu hanyalah ibadah tambahan” 3 


AP Ci J8 inna ei3 Selagi Ela rt 
Saha 


kegatan Bad Ja pa LA AP A3 3 3 
Mae Pa 2 hal 


3304. Yazid Mona kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kapada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b dan Rauhu, Ibnu Abu Dzi'b berkata: 
dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah SAW mengutusnya 
bersama keluarga beliau SAW ke Mina pada malam Idul “Adha, maka 
kami melempar jumrah pada saat fajar.” 


La. 


eh IE P5 UB Ing Gis .rree 


3303 Sanadnya shahih. Abu Sinan adalah Yazid bin Umayyah Ad-Duali Al Madani. 
Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2642. Lihat juga hadits no. 
2998. 

324 Sanadnya hasan. Syu'bah adalah budak Ibnu Abbas. Dan hadits ini seperti 


makna hadits no. 3203 dan 3229. Dalam naskah Ig) disebutkan “Rasulullah 
SAW mengutusnya ke keluarga beliau...” yang koreksiannya dari naskah (5). 


— Musnad Imam Ahmad 


Dj NA Ag AA JB HA Ia ore 5 A3 


Ga ah ant ah aa IM IA Ah LAI 


3305. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata: Ibnu Abbas melihat 
seorang laki-laki sujud dengan menjulurkan kedua sikunya di lantai. 
Kemudian Ibnu Abbas berkata kepadanya, “Beginilah cara duduknya 
anjing. Aku telah melihat Rasulullah SAW ketika beliau sujud, aku 
melihat putih kedua ketiak beliau.” 


Sat Eib era 


.-a 5. 


AN pe JG) 33 5 AD 

Ie Jai dn HI GA GA PA oi Bd 

HI ag Ja po MIA Ye 

Kiba Ia ai di Gi AS PN Ga ea WS 
MB 3 CN LG 


3306. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dan Hammad (ia berkata: Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, al makna, dari Syu'bah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Aku dan Al Fadht datang dengan mengendarai keledai) 
sementara Rasulullah SAW shalat mengimami manusia.” Al Khayyat, 
maksudnya adalah Hammad, berkata, "Di tanah yang lapang." Kami lalu 
lewat di hadapan beliau dengan posisi berada di atas keledai, hingga kami 
melewati semua shaff, dan Rasulullah SAW tidak melarang kami 


maupun mencegah kami.” 


3208 Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2936. Dan 
hadits ini seperti makna hadits no. 3185. 

2306 Sanadnya hasan. Hamad Al Khayyat adalah Hamad bin Kholid, syaikhnya 
Ahmad. Tambahan yang ada di dalam kurung adalah teks yang hilang. 
pada naskah (rl. Pengoreksinya meletakkan hal itu sebagai isyarat 
yang menunjukkan bahwa pada naskah asli terdapat teks yang hilang 


Musnad Imam Ahmad — 


CE eh PP BR AE IP UPAH pall 
ka . La ag 23 , £ 2... ve - ia - 
AB ak UI JW JA AB 0 PE LI 3) SA Pp 
Hg LIP AN 1JB SE 16 KA Up 2JE SE ea 
4 Hn £ £ 0. .. Aan, ot- A 3 $ Kk ag 2 .. 
3g KU 2 dl la Jo Ir SU, 
FP Pane OSN LA an MEA Aan Sa ae ae 
IG Oa Ale oi OPEN KN UG JB IS DN Kau Ed 
VOL ui us 
3307. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b 
mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, ia berkata: Al Miswar bin Al 
Makhramah masuk menemui Ibnu Abbas atau menjenguknya ketika 
beliau sedang sakit, maka ia melihat Ibnu Abbas memakai baju yang 
terbuat dari sutera tebal, dan di hadapannya ada perapian yang bertengger 
di atasnya patung-patung. Al Miswar pun berkata kepadanya, “Wahai 
Abu Al Abbas, pakaian apakah yang menempel di badanmu?” Ibnu 
Abbas bertanya, “Apa itu?” Al Miswar menjawab, “Itu adalah sutera 
tebal.” Ibnu Abbas berkata, “Demi Allah, aku tidak mengetahuinya dan 
aku tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW melarangnya, melainkan 
jika dipakai untuk membanggakan dan menyombongkan diri, sementara 
kami, al-hamdulillah memakainya bukan untuk yang demikian.” Al 
Miswar berkata, “Bagaimana dengan perapian yang terdapat patung di 
atasnya?” Ibnu Abbas berkata, “Tidakkah engkau lihat bagaimana kami 
membakarnya dengan api?” 


s2... 


PEN KA KS Segi ng Ci era 
HE IE AE PA Sp At ab dy 


tersebut. Tambahan ini berasal dari naskah (3!) . Hadits ini seperti makna hadits 
no. 3185. 
2307 Sanadnya Hasan. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2934. 


IK | — Musnad Imam Ahmad 


Deng 
AP 


0-5 


PBL 


Bia PHP aa daan Se Ta di 
B3 bd GBU SPN) LA 


Wan an Te PD IS aj 

OB RA GA Gi .... at. 
Sk Labs Hb ai KA al la Io AJ 
Alay BI D5 sada Sae AI De seba ya 33 RE 
ga ay LAS Ia BA OA EP SI AG csi 


3 
3308. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad bin Abdur-rahman maula Bani Thalhah, 
dari Kuraib maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu 
Juwairiyah binti Al Harts bernama Barrah, kemudian Nabi SAW 
merubah namanya dengan Juwairiyah. Nabi SAW pernah melewatinya di 
saat ja sedang berada di dalam mushallanya bertasbih kepada Allah SWT, 
karena suatu keperluannya Rasulullah SAW meninggalkannya. Hingga 
beliau kembali kepadanya saat matahari sedang meninggi, maka 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Engkau masih belum beranjak dari 
tempatmu?” ia menjawab, “Aku masih berada di tempatku.” Kemudian 
Nabi SAW bersabda kepadanya, “Aku telah mengucapkan empat kalimat 
yang aku ulangi tiga kali, kalimat-kalimat tersebut lebih utama dari apa 
yang kamu ucapkan, 'Subhanallahu 'adada Khalgihi, Subhanallahu ' 
ridha Nafsihi, Subhannallahu zinata 'Arsyihi, Subhanallahu midaada 
kalimatihi, walhamdulillah mitsla dzalika' (Maha Suci Allah sebanyak 
jumlah makhluk-Nya. Maha Suci Allah sebanyak keridhaan diri-Nya. 
Maha Suci Allah seberat 'arasy-Nya. Maha Suci Allah sebanyak jumlah 
kalimat-kalimat-Nya. dan segala puji bagi Allah seperti itu pula)” 8 


2308 Sanadnya Hasan. Al Ma'udi adalah Abdur-rahman bin Abdullah bin Utbah. 
Dan Yazid bin Harun mendengar darinya setelah hafalannya kacau balau. 
Hadits ini telah disebutkan terdahulu dengan panjang, dan dengan ringkas 
dengan dua sanad yang shahih pada hadits 2334 dan 3007. 


Musnad Imam Ahmad — 


Plain PSA jp BAU In Cib NY AA 
“ef Ha 3 za —X ta Hd S1 ut Nk, 
Set SU La lag PA lte Ga PUS JI ob gi 
»$ PAN P2 pan man PA Lag nga jera 
Gea nb Ge ih la KD AA 
AB ag ag BP LE JAS eU AA 
3309. Yazid menceritakan kepada kami, A! Mas'udi mengabarkan 
kepda kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Ketika Rasullah SAW akan bertolak dari Arafah, orang-orang pun 
mempercepat perjalanannya. Maka Nabi SAW pun memerintahkan 
seseorang untuk berseru, “Hai Manusia, bukanlah kebaikan mempercepat 
perjalanan dengan kuda dan hewan tunggangan.” Maka aku pun tidak 
melihat ia mengangkat tangannya seperti biasanya (yakni tidak 
mempercepat lajunya kendaraan).”9 


2 aa. 


Fb Bh Di gk KSAU hg Cab ena 

an AB Ga sad OS IE ae PPK 
IA gi ta pe 3 ES an op BABA Akh 
sa era d yen us ak dan b AS 
Je aa bt En pn th up bas 
Ia cat la Te Wa ih da Il Ir 
ii 3 Ab A3 Jap DAN GG Ula LAS Ui 


a06 200 2. 


« PI 3 ME 3 ia y I Ula wdi 


Pad 


Het 2G ep EA Lp J3 ALA SA Un 


3209 Sanadnya Hasan. Seperti hadits sebelumnya. Makna hadits ini telah disebutkan 
secara panjang dengan sanad yang shahih pada hadits no. 2507. 


— Musnad Imam Ahmad 


0 fa FA Gi Bagan 2 Pa ada Ba ai 3 -, 
Ia DAN Sat Ul Wih Un ja SB US Lo) ita, 
Ada aa ala JI D3 Mn BG al 06 


02. 


HI Ke Ie JA Si IU IG a33 Bi apao te 


Dit Drag 


gadi gb 138 Jeda Hp sb at Maba K3 

AN Sa Ma A Re ara 2 Ka St gl 
ari Tia 3 Gg yudi ik un ol (aa 
Ga Mu 4 ai Ika et Sae otg sa :JE MAS 2 


2 Opa Ui IN tr iblia 

3310. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad 

bin Ishag berkata, Orang yang mendengar dari Ikrimah menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu yang menawan Al Abbas 
bin Abdul Muthalib adalah Abu Al Yasar bin Amr, ia adalah Ka'ab bin 
Amr, salah seorang anak dari Salamah. Rasulullah SAW bertanya 
kepadanya, “Bagaimana engaku bisa menawannya, wahai Abu Al 
Yasar?” Abu Ai Yasar menjawab, “Aku telah ditolong oleh seorang laki- 
laki yang belum pernah aku jumpai dan tidak akan aku jumpai. Ciri- 
cirinya begini dan begini.” Rasulullah SAW bersabda, “Engkau telah 
ditolong oleh malaikat yang mulia” Kemudian beliau bersabda kepada 
Al Abbas, “Wahai "Abbas, tebuslah dirimu, keponakanmu “Ugail bin Abu 
Thalib dan Naufal bin Al Harts serta temanmu Utbah bin Jahdam, 
salah seorang anak Al Harts bin Fihr' Yazid berkata, “Al Abbas pun 
enggan dan berkata, “Aku telah masuk Islam sebelum aku tertawan, 
hanya saja mereka memaksaku untuk ikut berperang'” Rasulullah SAW 
menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah yang lebih tahu tentang perkaramu. 
Jika yang engkau klaim itu benar, maka Allah akan membalasnya dengan 
kebaikan. Adapun perkara lahirmu maka engkau berada dalam tawanan 
kami, maka tebuslah dirimu?” Sementara Rasulutlah SAW telah 
mengambil harta yang dibawanya berperang sebanyak 20 ugiyyah emas. 
Maka Al Abbas pun berkata, “Wahai Rasulullah, anggaplah apa yang 
telah engkau ambit itu sebagai tebusanku?” Rasulullah bersabda, “Tidak 
bisa, itu adalah sesuatu yang diberikan Allah untuk kami darimu.” Al 


Musnad Imam Ahmad — IR | 


Abbas berkata, “Sesungguhnya aku tidak mempunyai harta.” Rasulullah 
bersabda, “Manakah harta yang engkau tinggalkan di Makkah ketika 
engkau hendak keluar, di sisi Ummu Al Fadhl, di saat kalian berdua dan 
tak seorang pun yang ada pada saat itu, engkau berkata kepadanya, 
Jika aku tertimpa musibah dalam perjalananku ini, maka untuk Al Fadhl 
sekian, untuk Outsam sekian dan untuk Abdullah sekian?” Al Abbas 
berkata, “Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak seorang pun 
yang mengetahui itu selain aku dan istriku. Dan, sungguh aku 
mengetahui bahwa engkau ini benar-benar utusan Allah.”?10 


3310 Sanadnya Dhaif, karena disebabkan ketidakjelasan perawi sebelum Ikrimah. Ini 
disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid (6:85-86), pengarangnya berkata, “Hadits 
ini diriwayatkan oleh Ahmad, dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui 
namanya, sementara para perawi lainnya adalah perawi-perawi yang isigah." 
Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan hadits ini dalam Ath-Thabagat (4:6,7-8) dengan 
dua bagian dari jalur Ibnu Ishag. ia berkata pada bagian pertama, “Beberapa 
sahabat kami menceritakan kepadaku, dari Migsam Abu Al-Gasim, dari Ibnu 
Abbas.” ia tidak menyebutkan Ibnu Ishag dalam sanad ini. Pada bagian yang 
kedua sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Katsir dalam kitab Tarikh- 
nya (3:299) pada kisah Al-Fida” dari Ibnu Ishag, terdapat, “AI Abbas bin 
Abdullah bin Mughaffal menceritakan kepadaku, dari sebagian keluarganya, 
dari Ibnu Abbas” Kemudian Ibnu Katsir berkata, “Ibnu Ishag telah 
meriwayatkannya dari Ibnu Abi Najih, dari Atha', dari Ibnu Abbas.” Dan, “Al 
Abbas bin Abdullah bin Mughaffa?” adalah penyelewengan. Pada naskah 
catatan sejarah, pengoreksinya menetapkan, “Mu'aggal” sebagai ganti dari 
“Mughaffal” ini juga salah. Yang nampak adalah ia itu “AI Abbas bin Abdullah 
bin Mu'abbad bin Abbas” ia meriwayatkan dari ayahnya, saudaranya, Ikrimah 
dan selain mereka. Dan Ibnu Ishag serta yang lainnya meriwayatkan darinya. 
Telah lewat catatan yang men-tsigah-kan dirinya pada hadits no. 2386. Dan 
yang menguatkannya adalah Imam Ath-Thabari meriwayatkan sebagiannya 
(2:288) dari jalur Ibnu Ishag, “Dan Al Abbas bin Abdullah bin Mu'abbad 
menceritakan kepadaku, dari sebagian keluarganya, dari Abdullah bin Abbas” 
kemudian Ath-Thobari menyebutkan kisah tertawannya Abu Al Yasar Al 
Abbas, dari Ibnu Humaid, dari Salamah bin Al Fadhl, dari Ibnu Ishag, ia 
berkata, “Maka Al Hasan bin Ammarah menceritakan kepadaku, dari Al 
Hakam bin Utbah, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu yang 
menawan Al Abbas adalah Abu Al Yasar Ka'ab bin Amr dan Saudari Bani 
Salamah. Abu Al Yasar adalah laki-laki yang kurus, sementara Al Abbas 
adalah laki-laki yang gagah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abu 
Al Yasar, “Bagaimana caranya kamu bisa menawan Al Abbas, wahai Abu Al 
Yasar?” Abu Al Yasar menjawab, “Wahai Rasulullah, Aku telah dibantu oleh 
laki-laki yang tidak pernah aku lihat sebelum dan sesudahnya, ciri-cirinya 
begini dan begini. Rasulullah SAW bersabda, “Engkau telah dibantu oleh 
malaikat yang mulia” Sanad ini shahih. Abu Al Yasar adalah seorang sahabat 
yang berasal dari kaum Anshar, ikut Baiatul Agobah dan perang Badr, ia 


— Musnad Imam Ahmad 


as. 


PA Bb GP gm L5A JB JB Ing SAS ryan 
F3 It BE IG AE ol op dala YP Ci AM Ae 
Kn aan PER ata A0 SA PA an iB bs SA LES ma SLB 
Dem ik ana de dg J3 0, uas Tandai 
KPA Se DA RA PAN Ta AN Ia Mb ogah aa ian AN 
Km AN IA JB Kerak, AI Iyo CG NJE ai 
TA ” ay Ak Atas, Grage, y, 4 PPI Pa 
UC NJE Kimia IN CL 18 KAN cl Ih U NJU 
2,23 DN KAP Bg ES. Tg Aa en Un 
U Indlnai JG K3 IPB (ep Pak 2JB Ken paka cab Jt) 
: Hera ah TA ENG Wa AS AB ad 
UB AS SB idu LS DA 1 Jah 
& PA One Sa 
“bah ae lo 
3311. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, Muhammad 
bin Ishag berkata, Abdullah bin Abi Najih menceritakan kepadaku, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sebagian laki-laki mencukur habis 
rambut mereka pada waktu perjanjian Hudaibiyah, dan sebagian yang 
lain mencukur pendek. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Semoga Allah 
merahmati orang-orang yang mencukur habis rambut mereka." Sebagian 
orang berkata, 'Wahai Rasulullah, dan orang-orang yang mencukur 
pendek rambutnya?" Rasulultah bersabda, 'Semoga Allah merahmati 
orang-orang yang mencukur habis rambutnya.' Mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, dan orang-orang yang mencukur pendek rambut mereka?' 
Rasulullah bersabda, 'Semoga Allah merahmati orang-orang yang 
mencukur habis rambut mereka." Mereka berkata, “Dan orang-orang yang 
mencukur pendek rambutnya.” Rasulullah bersabda, “Semoga Ailah 
merahmati orang-orang yang mencukur habis rambutnya) dan yang 
mencukur pendek rambutnya" Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, apa 
sebenarnya yang menyebabkan engkau memintakan rahmat (sampai tiga 
kali) untuk orang-orang yang mencukur habis rambut mereka?” 


Rasulullah SAW bersabda, 'Karena mereka tidak ragu-ragu (mengikuti 
Rasulullah SAW yang mencukur habis rambut beliau)" Kemudian 


Ka PN AA 
dye) Dipa 


memiliki andil yang sangat besar dalam dua peristiwa bersejarah di atas. 
Meninggal di Madinah pada tahun 55. Musnadnya akan disebutkan nanti, insya 
Allah, dari hadits no. 15586-15591. Bani Salamah berasal dari kaum Anshar. 


Musnad Imam Ahmad — IIA | 


Rasulullah SAW pun beranjak dari tempat beliau”! 


BAE op KA ip ts VA ay lb ra 


"ta Dn rat AL toga te ata NG TE MA 
£ Ta ia PUS Bi plg ME lte dl Iyan 
3312. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan 
kepada kami, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas: bahwa Rasulullah SAW 
menyantap daging (yang berada pada bagian dada), kemudian beliau 


shalat tanpa berwudhu sebelumnya”? 


3313. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan 
kepada kami, dari Atha' bahwa ia menganggap tidak bermasalah 
seseorang yang berihram dengan pakaian yang terlumuri oleh za'faran 
yang telah dicuci, namun tidak luntur dan berbekas.” 


3311 Sanadnya shahih. Ibnu Majah juga meriwayatkan akhir hadits berkenaan 
dengan pertanyaan para sahabat, tentang mengapa beliau menyebutkan dengan 
jelas orang-orang yang mencukur habis rambutnya (2:127) dari jalur Yunus bin 
Bakir, dari Ibnu Ishag. Hadits yang seperti ia telah disebutkan secara ringkas 
dengan sanad yang lain pada hadits no. 1859. Di sana kami isyaratkan pada 
hadits Ibnu Majah, “Rahmat disebutkan dengan jelas.” Seakan-akan pada saat 
itu rahmat betul-betul turun, yaitu dalam bentuk saling tolong-menolong. 
Adapun teks hadits “Mereka tidak ragu” As-Sanadi berkata, ketika mensyarah 
Sunan Ibnu Majah, “Mereka tidak mengamalkan satu amalan dengan keraguan 
bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW itu adalah yang terbaik. Adapun orang 
yang mencukur pendek rambutnya, mereka adalah orang-orang yang ragu, itu 
terlihat dari sikap mereka yang meninggalkan contoh dari Nabi SAW.” 

312 Sanadnya shahih. Hisyam adalah Ibnu Hisan. Muhammad adalah Ibnu Sirin. 

Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2188 dan ringkasan dari 

hadits no. 3295. 

Ini bukan hadits, tapi sebuah atsar dari Atha'. Hanya saja disebutkan di sini 

sebagai mukaddimah untuk meriwayatkan hadits Ibnu Abbas yang marfu' 

seperti atsarnya Atha'. 


— Musnad Imam Ahmad 


33 


Pa TT ana 2... 


PNS yi ga paka Ve hj ES erat 
alta Penak MANA ME ne NA 
3314. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan 


kepada kami, dari Af Husain bin Abdullah bin Ubaidullah, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW yang semisal dengan hadits di atas.” 


hb 


noda al dn Insgk Ne 
ae pa mi ay Ap dia Di di DS 1G yA yA 
Ls ani Y, 2 gaga -JE “. RRI 


HA eng “ds HN, GA Aga 3 eebs os ds Se 


Na KAA 


3315. Yazid menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Abdur- 
rahman bin Abbas, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu Rasulullah SAW 
mengagetkannya pada Hari Raya pada saat beliau menyuruh keluarga 
beliau —keluar ke tempat pelaksanaan shalat Id—. Kemudian kami pun 
keluar dan beliau shalat tanpa didahului oleh adzan dan igamah, 
kemudian beliau berkhutbah di hadapan kaum laki-laki, setelah itu beliau 
mendatangi kaum wanita dan berkhutbah di hadapan mereka, kemudian 
menyuruh mereka untuk bersedekah. Maka aku pun melihat seorang 
wanita melepaskan gelang dan cincinnya, kemudian memberikannya 


334 Sanadnya Lemah, disebabkan lemahnya Al Husain bin Abdullah. Dalam 
naskah (rJ disebutkan, “AI Husain bin Abdullah bin Ubaidullah” ini salah. 
Yang basah dari naskah (5) . Akan datang hadits dari jalurnya juga pada hadits 
no. 3418. Hadits ini juga terdapat dalam Majma" Az-Zawaid (3:219). 
Pengarangnya berkata, “Abu Ya'la dan Al Bazzar juga meriwayatkan hadits 
ini. Dalam sanadnya ada Husain bin Abdullah bin Ubaidullah, ia perawi yang 
dhaif” Di terluput menisbatkan hadits ini pada Musnad Ahmad. An-Nafdhu 
alasannya adalah suatu gerakan yang diketahui. Nafdhu Ats-Tsaub dan 
selainnya, maksudnya: Jangan sampai Junturan celup atau cat, menempel di 
badan. Ar-Rad'u adalah bekas parfum atau lainnya. Yang diinginkan dari hadits 
ini adalah hilangnya bekas celup dari pakaian. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada Bilal untuk disedekahkan.”?15 


Mp ep oat HS EA Ang AS YAA 


-.. KA SN. NN an Ld 


Sanga ara Meat NA aa 3 
Fb Dok 3 PPS Ah ARA Io NP Ak 
Ia Ka BA G3 2IEG ajar) SAH) Spa Ra Sye 
MEA md, Ula j6 Nge IA 


3316. Yazid menceritakan kepada kami, Abbad bin Manshur 
mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Hari terbaik bagi kalian untuk berbekam adalah 
hari ketujuh belas, kesembilan belas, dan kedua puluh satu.” Kemudian 
beliau melanjutkan, “Aku tidak berjalan di hadapan sekelompok malaikat 
pun pada malam ketika aku diisra 'kan, kecuali mereka berkata, “Kamu 
harus berbekam wahai Muhammad. "5 : 


28!8 Sanadnya shahih, Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3064. Lihat 
juga hadits no. 3227. At-Taumah sudah disebutkan biografinya pada hadits no. 
1983. 

2818 Sanadnya shahih. Abbad bin Mansur adalah perawi tsigah, seperti yang telah 
kami jelaskan pada hadits no. 2131. Dan kami juga telah tetapkan di sana 
bahwa ia telah mendengar hadits tersebut dari Ikrimah, dan ia juga telah 
mendengar hadits ini dari Ikrimah. At-Tirmidzi juga telah meriwayatkan hadits 
ini secara panjang (3:163-164), “Abd bin Humaid telah menceritakan kepada 
kami, An-Nadhr bin Syamil telah menceritakan kepada kami, Abbad bin 
Mansur telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku telah mendengar 
Ikrimah berkata, “Ibnu Abbas memiliki tiga orang budak tukang bekam. Dua 
orang di antaranya berlaku curang terhadapnya dan keluarganya, sementara 
yang satunya membekam dirinya dan keluarganya” Nabi SAW bersabda 
“Sebaik-baik hamba adalah yang bisa membekam, ia mengalirkan darah kotor, 
meringankan persendian dan menajamkan pandangan'. Sesungguhnya 
Rasulullah SAW ketika di-mi'raj-kan ke Sidartul Muntaha, tidaklah beliau 
melewati sekelompok dari para malaikat, kecuali mereka berkata, 
“Berbekamlah"' Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya waktu terbaik bagi 
kalian untuk berbekam adalah pada hari ketujuhbelas, kesembilanbelas, dan 
kedua puluh satu” Rasulullah SAW juga bersabda, “Metode pengobatan 
terbaik bagi kalian adalah As-Sa'uth, Al-Ladud, Al-Hijamah, dan Al Masyiyi." 
Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah dikeluarkan darah kotornya oleh 
Al Abbas dan para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW bertanya, “Siapa yang 
akan mengeluarkan darahku?” semuanya terdiam. Ibnu Abbas berkata, “Tidak 
seorangpun dari Ahlu Bait yang tersisa pernah mengeluarkan darahnya, selain 


— Musnad Imam Ahmad 


pamannya, Al Abbas.” An-Nadhar berkata, “A/ Ladud adalah A! Wajur. At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini, hasan gharib, kami tidak mengetahui jalur 
periwayatannya, melainkan hanya dari Abbad bin Mansur.” Pensyarah Jami" 
At-Tirmidzi berkata, “Al Hakim juga meriwatkan hadits ini, dengan 
pelengkapnya yang terpisah-pisah pada tiga hadits. ia berkata pada setiap 
g hadits, “Sanadnya shahih.” begitulah yang disebutkan oleh Al Mundziri dalam 
At-Targhib.” Kisah Al Lud ini juga telah berlalu dengan tampilan yang berbeda 
pada hadits 1784. Dan Al Hakim telah memisah-misahkannya pada empat 
tempat, bukan tiga. Kemudian ia meriwayatkan teks, “Metode pengobatan 
terbaik kalian adalah As-Sa'uth...” (4:209) dari jalur Abu Ashim, dan 
meriwayatkan teks, “Tidaklah aku melewati sekelompok dari Malaikat..." 
(4:209) dari jalur Yazid bin Harun, dan meriwayatkan teks, “Waktu terbaik 
bagi kalian untuk berbekam” (4:210) dari jalurYazid juga, dan ia meriwayatkan 
teks, “Sebaik-baik hamba adalah yang bisa membekam” (4:212) dari jalur Abu 
An-Nadhar. Semuanya berasal dari Abbad bin Mansur. Al Hakim berkata 
tentang ke empat hadits itu, “Semua sanadnya shahih, namun Al Bukhari dan 
Muslim tidak menyebutkannya dalam kitab shahih mereka” Yang 
mengherankan Adz-Dzahabi menyepakatinya pada tiga riwayat terakhir seraya 
berkata, “Shahih.” Sedangkan pada riwayat yang pertama ia mengkritiknya 
seraya berkata, “Abbad, di-dhaif-kan oleh para ahli hadits.” Aku tidak tahu, 
apakah mereka men-dhaif-kannya pada satu jalur, dan tidak men-dhaif-kannya 
pada jalur yang Jain, tapi begitulah yang terjadi, dan begitulah yang dikatakan. 
Ath-Thayalisi juga meriwayatkan dari Abbad, “Waktu terbaik bagi kalian untuk 
berbekam...” pada hadits no. 2666. Dan, telah kami jelaskan pada hadits no. 
2131 kesalahan orang yang menyangka bahwa Abbad tidak mendengar hadits 
Al-La'an dari Ikrimah, sebagaimana telah terang-terangan disebutkan bahwa 
Abbad telah mendengarnya dari Ikrimah dalam riwayat Ath-Thayalisi. Hadits 
ini juga seperti itu, secara terang-terangan disebutkan bahwa Abbad mendengar 
dari Ikrimah pada riwayat An-Nadhr bin Syamil dalam Jami' At-Tirmidzi. 
Adapun An-Nadhar ia adalah perawi yang tsigah lagi hafizh, ia seorang pakar 
dalam bahasa Arab dan ilmu hadits. Kami telah kemukakan terdahulu tentang 
Abbad, “Orang yang memanipulasi hadits tapi jujur, apabila terang-terangan 
mengatakan “Telah menceritakan kepadaku” syubhat yang ada padanya hilang, 
dan haditsnya menjadi shahih.” Tapi yang aku ketahui disini, sebagaimana 
yang terlihat jelas dari hadits ini, bahwa Abbad bukan seorang pemalsu hadits, 
tapi itu hanyalah tuduhan yang dilemparkan kepadanya, dan kami melihat 
tuduhan itu tidak benar. Kami telah menukilkan dari Kitab AI Jarh wa At- 
Ta'dil karya Ibnu Abu Hatim, perkataan ayahnya, “Kami berpendapat bahwa ia 
meriwayatkan hadits-hadits ini dari Ibnu Abu Yahya, dari Daud bin Hushain, 
dari Ikrimah.” Dan, sebagai pertimbangan, pertanyaan Yahya bin Sa'id kepada 
Abbad, bahwa dari siapakah ia meriwayatkan hadits Al-Li'an?. Abbad 
menjawab, “Ibnu Abu Yahya telah menceritakan kepadaku...,”sampai akhir 
n hadits. Kami tambahkan juga apa yang disebutkan dalam At-Tahzib (5:104), 
“Ali bin Al Madini berkata, “Aku telah mendengar Yahya bin Sa'id, aku 
berkata kepada Abbad bin Mansur, “Pernahkah Anda mendengar hadits 
Tidaklah aku melewatisekelompok dari Malaikat —yaitu hadits ini— dan Nabi 


! Musnad Imam Ahmad — 


Nan 


SAW bercelak tiga kali —yaitu hadits yang akan datang dengan dua sanad pada 
hadits no. 3317 dan 3320— dari Ikrimah?” Abbad menjawab, “Ibnu Abu 
Yahya telah menceritakan hadits-hadits tersebut, dari Daud, dari Ikrimah.” 
Kata-kata ini mengundang tuduhan pemalsuan, dan ini telah membuat banyak 
ahli hadits berprasangka bahwa ia meriwayatkan hadits-hadits ini dari Ibrahim 
bin Abu Yahya, hingga ada sebagian dari mereka ketika menukil kata-kata ini, 
seperti dalam kitab Mizan Al I'tidal dan At-Tahdzib, tidak mengatakan, “Ibnu 
Abu Yahya” tapi disebutkan, “Ibrahim bin Abu Yahya” sedangkan menurut 
mereka, Ibrahim adalah perawi yang sangat lemah. Maka mereka terjatuh 
dalam kesalahan yang fatal, dan menisbatkan pemalsuan kepada Abbad dari 
seorang perawi yang lemah, padahal ia terlepas darinya, dan kemungkinan 
memalsukan sangat jauh, dan bisa jadi itu tidak masuk akal. Mereka 
menyangka bahwa ia memalsukan nama perawi yang hidup jauh setelahnya, ia 
hidup 32 tahun setelahnya. Abbad bin Mansur meninggal tahun 152 H, 
sedangkan Ibrahim bin Abu Yahya meninggal tahun 184 H, lantas bagaimana 
mungkin Abbad memalsukan perawi yang masih hidup, sementara perawi 
tersebut lebih muda dari sebagian murid-muridnya? Di antara para perawi yang 
meriwayatkan dari Abbad adalah Syu”bah dan Israil, keduanya meninggal pada 
tahun 160 H, Hammad bin Salamah, meninggal tahun 167 H. Sementara itu 
Abbad hanya meriwayatkan dari perawi-perawi senior seperti: Ikrimah (w. 104 
H), Al Oasim bin Muhammad (w. 106 H), Abu Raja Al Utharidi (w. 109 H), 
Al Hasan (w. 110 H), Atha” (w. 114 H), Ayub (w. 131 H), Hisyam bin Urwah 
(w. 146 H), ia meriwayatkan dari para syaikh yang lebih senior dari Daud bin 
Hushain (w. 135) dimana mereka sangka bahwa ia meriwayatkan secara 
mudallas dari Ibrahim bin Abu Yahya, darinya. Maka mengapa —jika ia 
pemalsu— ia tidak memalsukan langsung Daud bin Al Hushain yang ia hidup 
bersamanya. Yang tampak bagiku bahwa kata-kata ini —jika itu benar— maka 
itu adalah buatan belaka, kemudian di atasnya dibangun suatu prasangka. Maka 
aku telah mendapatkan jawabnya pada Ali bin Al Madini, dari Yahya bin Sa'id 
dalam At-Tahdzib, “Ibnu Abu Yahya telah menceritakan kepada kami, dari 
Daud, dari Ikrimah” dan aku temukan dalam Ai Mizan, “Ibnu Abu Yahya telah 
menceritakan kepadaku...” terdapat perbedaan yang sangat jauh antara dua 
kalimat di atas. Dan, aku dapatkan Ibnu Abi Hatim menukil dalam 4! Jarh wa 
At-Ta'dil (3/1/86) pernyataannya, “Kamu lihat bahwa ia meriwayatkan hadits- 
hadits ini dari Ibnu Abu Yahya, dari Daud bin Hushain...” hingga akhir. 
Kemudian aku temukan juga kalimat yang sama dalam At-Tahdzib (5:104) 
dengan lafazh dari Ibrahim bin Abu Yahya. Dan, kedua lafazh ini memiliki 
perbedaan yang sangat jauh. Lafazh pertama —jika itu benar— lebih bisa 
diterima, dan yang dimaksud adalah, “Muhammad bin Abu Yahya” ayah 
Ibrahim, dan Muhammad bin Abu Yahya adalah tsigah, wafat pada tahun 146 
H. ia juga meriwayatkan dari Ikrimah. Apabila pertanyaan-pertanyaan ini 
benar, maka inilah jawaban dari Abbad, niscaya lebih mendekati kebenaran ia 
mengatakan, Ibnu Abu Yahya dan Daud bin Hushain telah menceritakan 
kepadanya, dari Ikrimah.” Ia menginginkan untuk menguatkan riwayatnya, 
bahwa Daud bin Al Hushain dan Muhammad bin Abu Yahya, keduanya telah 
meriwayatkan hadits-hadits ini juga, dari Ikrimah, sebagaimana Abbad 


— Musnad Imam Ahmad 


iga yi KEP Op YM AA hj Cia KMR) 


TAN IS Up lh SE Io AU 2U yak OA Ik 
33 KEB HE Y Op 3 

3317. Yazid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun 
mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Kami pernah berjalan bersama Nabi SAW antara Makkah 


dan Madinah dan kami merasa aman tidak takut pada apa pun, kami pun 
shalat dua rakaat.”?'7 


Bo De Lp arah GW va hg EL rah 
Pa DOh Sab in Mona Vans Ag Eh Kan aa Dee 7 
ba JG 5S Al Ale BI lo MI CAS JB eka 
ai San kn 
3318. Yazid menceritakan kepada kami, Abbad bin Manshur 
mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, “Dulu 


Rasufullah SAW mempunyai alat bercelak yang beliau pakai bercelak 
setiap kali hendak tidur sebanyak tiga kali pada setiap kedua mata.”?!8 


meriwayatkanya, bukan karena ia ingin mengokohkan atas dirinya bahwa 
pemalsuan itu tidak dibutuhkannya, karena ia telah terang-terangan mendengar 
semuanya atau sebagiannya dari perawi yang lebih tsigah darinya. 

217 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1995. 

218 Sanadnya shahih. Sungguh kami telah putuskan pendapat kami tentang Abbad 
bin Mansur dari Ikrimah, pada hadits no. 3316. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Ath-Thayalisi no. 2681, “Abbad menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari 
Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Gunakanlah Al Itsmid, karena ia 
dapat menajamkan pandangan, menumbuhkan bulu. Dan, diduga Rasulullah 
memiliki alat celak yang dengannya ia bercelak setiap malam, tiga kali disini, 
dan tiga kali di sini.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:60) dari 
Muhammad bin Humaid, dari Ath-Thayalisi, ia berkata, “Hadits hasan. Kami 
tidak mengenalnya dengan lafazh ini, kecuali dari hadits Abbad bin Mansur, 
telah diriwayatkan dari jalur yang lain, dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW 
bersabda, “Gunakanlah Al Itsmid, karena sesungguhnya ia menajamkan 
pandangan dan menumbuhkan bulu.” Telah berlalu dari jalur Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas 2047. Hadits ini disebutkan secara panjang lebar pada no. 
3320. 


Musnad Imam Ahmad — 


...... —- Pa Na 


Ip Ata CA dng CAS erna 


ana Ea Kas Ma an Ke Ig Na 
Lah af Anh MEA Le Iyan 
Hara ERA ebaa Ke BN Aa 

Kn ot) Lahu ba (Pa 

3319. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 


menikahi Maimunah binti Al Harts di Saraf pada saat beliau ihram, 
kemudian beliau menggaulinya setelah kembali ke Saraf.” 


ae 


2 1 . 3.0 
onta ME Ia Ci Ae Ip GAN ES NT 
PA SN SEA NA PAT Ae dai LE ALS 
ps dn da KD Pp ep 
F: bean ena SL ae RIS 2 5 Pan ANA 
SE gp IS HJ 23 RAN JAS JS AS 
3320. Yazid menceritakan kepada kami, Aswad bin Amr 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Abbad 
bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bercelak 


dengan itsmid setiap malam sebelum beliau tidur. Dan, bercelak pada 
kedua matanya tiga kali celak.?”2 


3g 2 8 kah 
Ap HA oi Wan jp Iijah CS GS) Gia NYYA 
Pd gd AAN Ga ES ge gp pay dak 
PA aa ba aa Ae Re TE 
AI NS aan So KB AA ya 
3321. Waki' menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada 
kami, dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, “Kamu 


389 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3283. 

2320 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3318. A! 
Mill adalah AI Mirwad. Dalam Lisan Al Arab disebutkan, “AI Asma'i: perkataan 
orang-orang awam, Al Miil adalah sesuatu yang digunakan bercelak, ini salah, 
karena yang dipakai mencelak mata adalah A! Mulmul. Hadits ini adalah Nash 
dan hujjah yang digunakan untuk membantahnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia” (Os. 
Aali “Imraan (3J: 110) Ibnu Abbas berkata, “Mereka itulah orang-orang 
yang berhijrah bersama Nabi SAW dari Makkah ke Madinah.”2! 


SAS ap GAN AE POLA BS Cb NN 
Oi AAN PRA Ui maan Sei men Pa ea 0 
PE PH gi AL IN gi SA pg di 
2 taro oten Meng Nai an Le ata TS At & H4 0... 
Keling AE AI aka AI Iya JB IE So GP pala Lb 
Ne: nga denada en AOA DAA 
BS AN SALA SE toa SI Ale SEA SG Jaja At 
PN NOT Ti aan - 15 Pa aa 
NAN Per sa OS P3) “ Ea Rata kai 39 
Lea ag PA PA NA 
AGAN tlalah Ja) pilu Jati Can LAN dak 
3322. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdur- 
rahman bin Harts bin Ayyas bin Abu Rabi'ah, dari Hakim bin Abbad bin 
Hunaif, dari Nafi” bin Jubair bin Muth'im, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Jibril mengimamiku shalat di Ka'bah dua 
kali. Kemudian ia berkata, “Wahai Muhammad, inilah waktu shalatmu 
dan waktu shalatnya para Nabi sebelummu. Shalat Zhuhurlah engkau 
ketika bayangan suatu benda melebihi (panjang) aslinya. Dan shalat 


Maghriblah engkau ketika orang yang berpuasa berbuka dan 
dihalalkannya makanan dan minuman untuk mereka. “2 


Pa Aoi PES AS Ula rr 
Ip HPA Ip Tah paha sja ah 
BENAR SIS KU JD AP 5 ja 
3323. Waki' menceritakan kepada kami, Al King incerrakak 


22 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2989. 
2822 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3081, 3082. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, dari Habib, dari Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW telah menjama' antara shalat Zhuhur 
dan Ashar, dan antara Maghrib dan Isya” sewaktu di Madinah tanpa 
disebabkan takut dan hujan. Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Mengapa 
beliau mengerjakan yang demikian?” Ibnu Abbas menjawab, “Agar tidak 
memberatkan umatnya.” 


In Ko A3 :36 BAG IE Ke SAE oil op ir 
23 Jaw eos LA IG Kn JAN Uang Ala 
dn PAS se dea Gs 


3324. Waki' menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
@uwais, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku pernah bermalam di rumah bibiku, Maimunah, kemudian 
Nabi SAW bangun pada waktu malam, lalu berwudhu.” Ibnu Abbas 
melanjutkan, “Kemudian aku pun bangun dan berwudhu, kemudian 
beliau berdiri dan shalat. Lalu aku pun berdiri di belakang beliau atau di 
samping kiri beliau, maka beliau pun memutar tubuhku sampai 
memberdirikanku di sebelah kanan beliau.””?2 


Op IA ika DC IE) (S9 Cam YO 
Je AA NP PP ah daa UP ala ea p AAN 
Aa Kama jo PR AN Ah Gg Gi dh da 


Hd HA H3 ah GA KS JS WS IE AJA 


223 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3265. 
Lihat juga hadits no. 1953 dan 3235. 

314 Sanadnya shahih. Muhammad bin Gais adalah Al Asadi. Al Hakam adalah Ibnu 
Utaibah. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3243. 


—— Musnad Imam Ahmad 


DE, 
3325. Waki' dan Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Mukhawwal bin Rasyid, dari Muslim Al Bathini, dari Sa'id 
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW membaca pada shalat fajar 
hari Jum'at, “Alif laam miim Tanzil” (Surah As-Sajadah) dan “Hal ataa 
'alal Insaan” (Surah Al Insan) Abdur-rahman berkata dalam haditsnya, 
“Pada hari Jum'at dengan membaca surah Al Jumu'ah dan Al 
Munafigin.”??25 


ceng 0 Ah 


5 Bela al he Jaa Aa BIN PRE rrya 
aka Span OS AJB ya Oi OP Aa oi Kania 5 cola lah 


AE wo Baba Haa SA ni HN ee tenan at 
PN EKO n IP Aa 3 aa eh Ab eka We AI 
MY IE 

3326. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami dari Abu Ishag, dari Muslim Al-Bathini, dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu Rasulullah SAW 


membaca pada shalat shubuh hari Jum'at “Alif lam mim tanzil” (Surah 
As-Sajadah) dan “Hal ata 'alal insan” (Surah Al Insan).”?26 


BIP p PLP apa CAS) Gi YAN 
SE dag la Jo Ipin Oo gi op Se 


, 

8313 PB Sekai 0S 

3327. Waki' menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan 

kepada kami, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: 

bahwa Rasulullah SAW shalat di dalam pakaian yang lebar yang dengan 
kelebihannya beliau berlindung dari panas dan dinginnya tanah.??? 


285 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3160. 
2826 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 
37 Sanadnya Lemah, dari perawi Al Husain bin Abdullah. Hadits ini merupakan 


Musnad Imam Ahmad — 


PB gi JI CAS 1S) ES NYYA 
DS dab Tn dig AA Ko DAK 08 AP Oi 


Ian pa ed 


3328. Waki' menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku mengamati Nabi SAW ketika beliau sujud, dan jika sujud 
tampak putih kedua ketiak beliau.”?2 


PA PE 3 Al Ui SI Eib IYA 
V3 SE YA Io LA IE AG hp 


y Huta SY NB) Kisi ar) Io ni JE3 la Cake 
" 5 S 0... wa Sa ia — - 
(EA Teh EA elo 
3329. Waki' menceritakan kepada kami, Shalih bin Rustum 
menceritakan kepada kami, dari Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, Abu 
Mulaikah berkata, “Shalat telah ditegakkan, dan aku belum shalat dua 
raka'at (shalat sunnah shubuh), Maka Ibnu Abbas melihat aku 
melaksanakan shalat sunnah dua rakaat. Kemudian beliau mendekat 
seraya berkata, “Apakah engkau ingin melaksanakan shalat shubuh empat 


raka'at?” Maka dikatakan kepada Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW?, ia 
berkata, “Ya” 2 


pengulangan dari hadits no. 2940. 

318 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3197. 
Lihat juga hadits no. 3305. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2130. Di 
sini ada kejelasan bahwa laki-laki yang tidak dikenal di sini adalah Ibnu Abbas, 
sebagaimana yang telah kami jelaskan. Riwayat inilah yang telah kami 
sebutkan bahwa Ath-Thayalisi, Al Hakim, Al Baihagi, Ibnu Hizam, serta yang 
lainnya — juga meriwayatkannya. Pensyarah Jami" At-Tirmidzi (1/323) 
menyebutkan bahwa Ibnu Hibban juga telah meriwayatkannya dalam kitab 
Shahih-nya. 


3329 


(Ea | — Musnad Imam Ahmad 


SB op BELA gl IP Jalin Cab 3) Ki ra 
si pa an Ae AS oi 3 33 dag 
KT KAS ep AN ip ina 
3330. Waki' menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ishag, dari Al Argam bin Syarahbil Al Audy, dari Ibnu 


Abbas: Bahwa Nabi SAW ketika tiba, mulai membaca kelanjutan ayat 
yang dibaca oleh Abu Bakar.” 


0 8 


aj Lg gi ap Ui ge) la ara 
2 3 EN mu Dn Kie Oa 
3 Sts Oa Huge AJB setia & Da 


to Un 00 en 


Ken teneaa 1 kang ala dai Jen Ip 
sek Sab Aa Dedi dar US ES Kas 

3331. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Hisyam bin Ishag bin Abdullah bin Kinanah, dari 
Ayahnya, ia berkata, "Seorang gubernur mengutusku menemui Ibnu 
Abbas untuk bertanya tentang shalat Istisga”. Ibnu Abbas bertanya 
kepadaku, “Apakah yang menghalanginya untuk bertanya langsung 
kepadaku?!” —Saat akan shalat Istisga'-— Rasulullah SAW keluar 
dengan penuh tawadhdhu?, khusyu”, rapi, dan tunduk, kemudian beliau 


shalat dua raka'at sebagaimana beliau shalat Id, dan beliau tidak 
berkhutbah seperti kuthbah kalian ini"! 


3880 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2055, dan 
akan datang secara panjang lebar dengan isnad yang sama pada hadits no. 
3355. Ibnu Sa'd (3/1/130) juga meriwayatkannya secara ringkas dari Waki" 
dengan isnad yang sama. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2039 dan 
2423 dalam naskah Icl disebutkan dengan bentuk jama”. Dan, yang kami 
tetapkan adalah apa yang terdapat dalam naskah (-!) 


Musnad Imam Ahmad — 


3 


Up LI IK 3 Up jd Cia 3) SAS TT 
Page Pa nan Ann Ne 4 Megan Aa . te 8 . . 
dr EN SI 0 J3 PA EP IU PP al gp dala 


- AN ah a B DN Hatta . MA 
Pang Je do & Oo JS SP, terba 7 pin 

3332. Waki' menceritakan kepada kami, Abu “Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Mujahid, dari 
Ibnu Abbas, beliau berkata, “Allah telah mewajibkan melalui lisan Nabi- 
Nya SAW, shalat empat raka'at saat menetap dan dua rakaat saat 
bepergian serta satu raka'at di saat keadaan genting.”?332 


" 


Sik AE aa HT Ci SC) Cia NY 

Aa Ban an Ane On ie BN ORA Heran pen Ona 
AS Pn Ag JP oa Al gan GA SU pet GP 
Dn EA Gain ee AU BN ema Man Me ar bakung 
Yg AS Yaa Ip SAN H3 AI Kiat PA jas 


Lao. 


Cabang 

3333. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Rasulullah SAW keluar pada Idul Fitri atau Idul Adha, 


kemudian beliau shalat dua rakaat mengimami manusia, kemudian 
beranjak, dan beliau SAW tidak shalat sebelum dan sesudahnya.” 


s0... post pe Na 


Po BL Iga JS 3 SA RAK: 

Pap LOR Ketpe Mg ME Ai AN Snaa NT Bat ap kn 

iya ek MIPA aka Al Jaa Al 1JE ph Gal GP ge 
Bea Yak SY UE aral, 


3334. Waki' menceritakan kepada kami, Ourrah bin Khalid dan 
Yazid bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu 


392 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2293. 
33 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3152. Lihat 
juga hadits no. 3315. 


— Musnad Imam Ahmad 


Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bepergian dari Makkah ke Madinah, 
tidak ada yang beliau takuti, kecuali Allah, pada saat itu beliau 
menggasar shalat.” 34 


#one 


PAP MA Dn ed 2 Da Eno 0 it 
saka UGT JG GI A53 OA UAS 2S) Gis rrro 
NO TRI SAMEL agy Keen , Bagu dan Lan 2... 
aan Je BJB GPS oil GP orjlb GP Jalinan GP pala YP 
£ k4 Lo. et MN non Lae FONPA AE RAN nan 3 
9 3) Sae SI, (AA Aaj jae Y ia) APN lo 
Dao ga am 
JB AE 
3335. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, sementara Abdurrazzag berkata: Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Mansur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, 
beliau berkata: Rasululiah SAW bersabda, “Tidak ada hijrah setelah 
penaklukkan Makkah, yang ada hanyalah jihad dan niat, maka apabila 
kalian diminta berangkat (jihad), maka berangkatlah” 3 


Hijad op IRlb Up Ipa 3 BIL ES AS) GAS .rrra 


an BAG Me Ba yg gi Mei 
Aka ANN IT L — so, 02. T- 3gp ena sr 
J8 IE aan pls YES dis ber Oa 
0 PA Nan PPn 88 . 2 na CA 2, Pane Na Ina 
HI HS PG Ce PA Hal ala Al Gho Ml Ja) 
ng dah Jo A1 Ijah NP aah ag Liat Y yes S 


an. 


3336. Waki' menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal 


3384 Sanadnya shahih. Gurrah bin Khalid As-Sadusi Al Bashari adalah perawi 
tsigah dan kuat hafalannya. Imam Al Bukhari telah menyebutkan biografinya 
dalam Al Kabir (4/1/183), ia berkata: Yahya Al Oaththan berkata, “Ourrah bin 
Kholid termasuk guru kami yang paling valid.”. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3317. 

2338 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2898. 


Musnad Imam Ahmad — 


menceritakan kepada kami, dari Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Hari Kamis, ada apa dengan hari 
Kamis?” Aku pun melihat air matanya menetes di pipinya seperti butiran 
mutiara, kemudian ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Berikan 
padaku lembaran, tempat tinta dan penopang, akan aku tuliskan untuk 
kalian sebuah catatan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya selama- 
lamanya." Orang-orang berkata, “Rasulullah SAW akan pergi 
(meninggal dunia).”?36 


HB AD yi AS pa Hb Ha NYTV 
ep SA 05 Gg aa Si S1 Jan Oto GI 
3337. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, dari Yahya bin Ubaidullah Al Bahrani, ia telah mendengar 

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah diperaskan sari buah di 

wadah yang terbuat dari kulit.” 


3... K0. 2 


GP op ana PS 3 H3 CG 
tah Cal rah teag diah Jo SI Ip) JB IU AS 
sb 3 


ka 


e 9 Ca NYYA 


3338. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, beliau 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Aku dimenangkan dengan angin 
timur, sementara kaum “Ad dihancurkan dengan angin barat (yang sangat 


3536 Sanadnya shahih. Thalhah bin Musharrif adalah Al Yami, seorang perawi 
Isigah dan salah seorang Gura”. Abdul Malik bin Abjar berkata, “Aku tidak 
pernah melihat orang sepertinya, dan aku tidak melihat pada satu kaum, kecuali 
aku melihat ia lebih utama dari yang lainnya.” Hadits ini merupakan ringkasan 
dari hadits no. 1935. Lihat juga hadits no. 3111. Kata Yahjuru berasal dari Al 
Hujru, maksudnya adalah berubahnya perkataan perawi atau kacau balau 
disebabkan sakit. 

3837 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2143. Lihat 
juga perkataan yang semisal dengan sanad secara rinci pada hadits no. 3166. 


— Musnad Imam Ahmad 


dingin dan kencang).”?3 


8 HA Lau 2. Pon sena AB 3 8 
AP USER ai AS Kan SG Cia .Yrra 
Pee an 2 Pata Sista FE: hat AKu 5. 
SN ng de Ko oa 
3339. Waki' menceritakan kepada kami, Abbad bin Mansur 


menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi 
SAW melaksanakan li'an dengan —bukti— kehamilan.” 


Pi 


$ ga : # na Jatah ES 3 Kb era 
LAN an apa pegas Pa MP opa 
ag tab, den So Ian JB 2J6 


Be Manga LE abah 1 bai ara 

AE GP JUN Ja Jan Pa 5 

3340. Waki' menceritakan kepada kami, Abu Israil Al Absi 

menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, 

dari Ibnu Abbas dan Al Fadhil, atau dari salah satunya, ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang ingin berhaji, hendaklah ia 

bersegera. Karena seorang bisa saja jatuh sakit, binatang tunggangan bisa 
saja tersesat dan kebutuhan yang lain bisa saja datang.” 


2 2.5 PEN na 
ana PNP A3 Ia bin BA rta 
Pono Kep eten ara AG TX haha “ur 
Aja Ws (LG Ap Ko Iya 3 Pd :JB 
3341. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 


3388 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3171. 

23389 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2131. Lihat 
juga hadits no. 3107. Kami telah menjelaskan sanad ini dengan rinci pada 
hadits no. 2131 dan semisal dengannya pada hadits no. 3316. 

340 Sanadnya Dhaif, karena lemahnya Abu Israil Al Abbasi Al Malaiy. Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 2975, dan kami telah menyinggungnya 
dengan rinci pada hadits no. 2879. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, 
“Ditempatkan pada kubur Rasulllah SAW kain beludru berwarna 
merah.” 41 


e 2... 0. . - 

yi kan PS Ul op 33 

0. ag. ra “A 3 s1 AA an se . - ai 
Pa tang Ie Ko dya) JB PA EN en Benua 
SU 09 AS Wa AS ML Wp « 


3342. Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Baju kalian yang terbaik adalah 
yang berwarna putih. Gunakanlah ia di saat kalian masih hidup, dan 
kafanilah orang yang meninggal di tengah-tengah kalian dengannya. 
Dan celak terbaik kalian adalah itsmid.”“?2 


Bp RN AS 3 AAS C5 3) EA rrtr 
PEN TA Nan YAA An Ha ane 
Ie ee Ip JB AE AP yi Wp 


pn e Ke 1 setapak. emo et Tea Pa 
Po Semi Ae SB AS Ia Kei SN ih 
BIA 

3343. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Ubaidullah bin Abdur-rahman bin Mauhib menceritakan 
kepada kami, dari Nafi” bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Janda lebih berhak untuk 


memutuskan perkaranya sendiri (dalam masalah nikah) daripada 
walinya, sementara itu seorang gadis diminta persetujuannya (dalam 


38! Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2021. 

332 Sanadnya shahih. Karena Waki” mendengar dari Al-Mas'udi Abdur-rahman bin 
Abdullah sebelum hapalan kacau. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 
no. 3036. 


-— Musnad Imam Ahmad 


masalah nikah), dan diamnya adalah tanda setuju.” 8 


AAA 
PE gag BI at 

3344. Waki' menceritakan kepada Bm Si Israi!, dari Abdul 
Karim, dari Gais bin Habtar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 


SAW melarang -makan dari-hasil melacur, penjualan anjing, dan 
penjualan khamer”4 


Pa 


1 cb ab 33 data Ea ga Ea vYto 
Aa "3 Pee 13 -J aa, & :J8 aa ai » An 
Ae Ab Ii 1. 5g) 
3345. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Oais bin Habtar, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, ia me-marfu'-kan hadits ini, Rasulullah SAW bersabda, “Hasil 


penjualan anjing, hasil melacur, dan hasil penjualan khamer adalah 
haram.” 38 


Pb Gi yah ob Oil ES Es NY 
Kata “an Ie dp da ed Ja Jb As 
Ah op ate YK 05 LA IN UB Kaki 


343 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2481 dan 


3036. 
24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2094 
dengan sanad ini, dan Hadits ini juga ringkasan dari hadits no. 3273. 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
Lihat juga hadits no. 3373. 


3945 


Musnad Imam Ahmad — 


NN Pa 


dea pala, 


3346. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa menjual makanan, 
maka janganlah ia menjualnya sampai makanan itu ada padanya 
(diterimanya dengan sempurna)” Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, 
"Mengapa bisa demikian?" Beliau berkata, “Tidakkah engkau melihat 
orang-orang saat ini saling menukarkan antara emas dan makanan di saat 
barang tidak ada.” 46 


Aa Ma ami toba na Ea dan dns AMS 

Pa PS Sui 3 ban NYtV 
ana nga Tee etea oto No Ke Ye IL Sr UI &... 
KIMAN REA an) Ale Al Koi Syah (3 IE AE ji 
NI IN PN MULAN DNAN TNI AGAN AA S3 
IE ee MI Iga) JW BAN IS 9 Ted ah HR 
. Pa DA 0 Biker 5 5 NN Na Pp, 
KIE SE LI WN ENG Ip ST PASS BN Ol tel 
. 2 “2 Si Ta 00 oo... wa, pan .. 
SP SA Split Yah 0,5 AAN JG IE BE an Ipad C3 
MEA Jr FI NP 5 Ip ka 
3347. Waki' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari 
Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Tatkala Rasulullah 
SAW mengunjungi kota Makkah pada tahun Al Hudaibiyah, beliau lewat 
di depan orang-orang Ouraisy yang sedang duduk di Dar An-Nadwah, 
kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Mereka itu telah mengatakan 
bahwa kalian adalah lemah, maka apabila kalian tiba lakukan lari-lari 
kecil sebanyak tiga kali. Maka tatkala kaum muslimin sampai di Makkah 
mereka melakukan lari-lari kecil sebanyak tiga kali. Orang-orang 


musyrik pun berkata, “Mereka itukah yang kita bicarakan bahwa mereka 
adalah lemah? Sungguh mereka tidak rela berjalan, hingga mereka berlari 


746 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2275. 
Dalam naskah (rJ disebutkan “Mereka menjualkan” yang benar dari naskah 
(3) . Abu Daud juga meriwayatkannya (3:299-300). 


— Musnad Imam Ahmad 


lari-lari keci!"””397 


KE ai AP Ea LI PSI IS NYA 
Ae PAS ang de So Ip JS lh S3 


LS AE 
R. ta £ 
dl da 


3348. Waki' menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin 
Sulaim, dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas telah menulis 
untuknya, Rasulullah SAW bersabda, “Seorang terdakwa lebih berhak 


atas sumpah.” “8 


oi Aan Gee rika Ie S5 Gis rrta 

Ra Bks de A Le 3 Ia OS JG Ag eiYan Lia 

de yaa 
3349. Waki' menceritakan kepada kami, dari Israil, dari “Ktu 

Ishag, dari Sa'id bin Syufayya, ia mendengar Ibnu Abbas berkata, “Dulu 


apabila Rasulullah SAW hendak bepergian (safar), beliau shalat dua 
raka'at”349 


Bb IP HS yi GK PS BAL nyo 


IA SN Gate Ii Ja ea lg dna SO ea 


247 Sanadnya Hasan. Ibnu Abi Laila adalah Muhammad bin Abdur-rahman. Lihat 
juga hadits 2029 dan 2870. 

348 'Sanadnya shahih. Muhammad bin Sulaim adalah Abu Hilal Ar-Rasyi, telah 
disebutkan tentang dirinya yang tsigah pada hadits no. 547. Hadits ini 
merupakan ringkasan dari hadits no. 3292. 

3389 Sanadnya shahih. Meskipun ada kemungkinannya terputus. Kami telah rincikan 
pembahasan kami tentang sanad ini pada hadits no. 2159, 2160, dan 2575. 
Lihat juga hadits no. 2334. 


Musnad Imam Ahmad — 


Be aan Tana 3 An NA Aek A3 MEN an aa Aan Dana 
IBI ar Ia can KKN sn BEAN Ko IS ap Tas 
13 & ee, 2 Pat Tn ea 
BEAN G3 al YA JM 
3350. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sukkain bin Abdul 
Aziz, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah melihat 
Al Fadhl bin Abbas melihat seorang wanita di saat senja, di padang 
Arafah, maka Nabi SAW bersabda kepada Al Fadhi, —seraya tangan 
beliau menutup mata Al Fadhl—, “Sesungguhnya hari ini, bagi siapa 
saja yang menjaga pandangan dan lisannya dari sesuatu yang haram, 
Allah akan mengampuni dosa-dosanya. He 


Pein Nania SP 3 ES AE HPS Ab TON 


Loo1 


Lai Bayat ta J8 rb 
PA 1 MONN DO IN PENA NP PAP 

IA bag da So dr SB 

3351. Waki' menceritakan kepada kami, dari Abdul Jabbar bin Al- 

Ward, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata: Ibnu Abbas berkata kepada 


Urwah bin Jubair, “Wahai Urwah! Tanyalah ibumu, Bukankah ayahmu 
telah tiba bersama Rasulullah SAW, kemudian ayahmu bertahallul?!”5! 


Pp Abe ah PP Wa CAS) Gb YON 
25 Tenan si Pama ee oa “. s 2 & 
BD IE PAN AS Ie da DO hal 
3352. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, dari Zaid, dari Atha bin Yasar, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Nabi SAW pernah memakan daging, kemudian beliau keluar shalat 


—tanpa berwudhu terlebih dahulu—.” 222 


2330 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3042. 

3881 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2978 
dengan sanadnya. Lihat juga hadits no. 2277 dan 3121. 

3882 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3312. 


— Musnad Imam Ahmad 


Hp IE ag AN Pa Ab LA 
- en ah 5 

antre ata NG Te Na 

KA alay BEI Ie AI 

3353. Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, 

dari Abu Razin, bahwa Umar pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang 
ayat, “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan”? Ibnu 


Abbas berkata, “Ketika ayat ini turun, ini adalah berita kematian kepada 
Nabi SAW untuk dirinya sendiri.” 3 


Liriak Ke» 


Bp adi SP 5 Lp Ala KAI SG EA .rrot 

DI nian Ii ae an de Je Wap Bas 
NG PI 4 5 (Ai Pt YO ee Pn Y 
aa ga 25 FA HA F y 4 Ye ZA 


3354. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, dari Gatadah, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas, bahwa 
Rasulullah SAW berdoa ketika dalam kesusahan, “Tiada sesembahan 
yang hag melainkan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Tiada 
sesembahan yang hag melainkan Allah Yang Penyantun lagi Maha 
Mulia, Tiada sesembahan yang hag melainkan Allah Rabb 'Arsy yang 
Agung, Tiada sesembahan yang hag melainkan Allah Rabb langit dan 
bumi serta Rabb 'Arsy yang Agung” "4 


Ka. Pn 


gi Pe Ia Gi) Pi Lp Jaa Kis 5) Lis yoo 


3383 Sanadnya shahih. Meskipun kelihatannya mursal. Karena hakikatnya bahwa ia 
dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas. Dan, makna hadits ini telah lewat dengan 
sanad yang sama. Di dalamnya, hadits no. 3201, disebutkan bahwa hadits ini 
berasal dari Ibnu Abbas. Lihat juga hadits no. 3127. 

24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3147. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa aa Ti EA Sa Tn Ba EN RT sae ON Lab TN 
P3 EA Ko Ih Pp IE Aa GA ja 
SEE INA IS KS IK ab DL ih 

SP Pa BIO We ANE MR 
PS II Hala SEL IG Sd ud He anne 


PE AN MIA ya Hb ap as Lu 
PES KS Ae 3 Bh ah on UB AN 2JE 
iba, PI Aa ealah Ie At So dah A3 


Lab yag Kd kat IE AI at KUA 
AAS so liat 3 SA OI II Ph 
Ai da ja mg Ala So 1D 1 PI Ia Ki 


PN PN ANA TE IU aa 


CI BAN Ob ibn Co HI SL TAS 
SP Mal Ui ee Lam Kd 
KA ana KA Ne aa Sa da 
29 6 & ab Lah, al, ala 2 Ke Ak 


Ke na ata pen eta AI Abe 
AA & Tm sela ie « Ako DA dely gres 
KE Ta SI 3 MI 3 na p DU Ki 
4 Len agen ae LA Dg ad 
&£ ee Lan dh dl Sa el 

3355. Waki' menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Argam bin Syurahbil, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Ketika Rasulullah SAW sakit menjelang ajalnya beliau 
berada di rumah Aisyah. Beliau bersabda, “Panggilkanlah aku Ali! 
“Aisyah berkata, “Kami akan panggilkan Abu Bakar untukmu.” Hafshah 
berkata, “Wahai Rasulullah, kami akan panggilkan Umar untukmu.” 


Rasulullah SAW bersabda, “Panggilkan ia” Ummu Ai Fadhl berkata, 
“Wahai Rasulullah, kami panggiikan Al Abbas untukmu.' Rasulullah 


— Musnad Imam Ahmad 


SAW bersabda, “Panggilkan ia!” Maka ketika semuanya berkumpul, 
Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau namun tidak melihat Ali, 
maka beliaupun diam. Umar berkata, “Beranjaklah kalian dari Rasulullah 
SAW,” kemudian Bilal datang memberitahunya untuk shalat. Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam 
shalat.” Aisyah berkata, “Sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang cepat 
menangis, sebaiknya Umar yang engkau perintahkan menjadi imam." 
Maka Abu Bakar pun keluar mengimami manusia. Setelah itu Rasulullah 
SAW merasakan agak baikan, beliau keluar dengan dipapah oleh dua 
orang sahabat. Maka ketika jama'ah shalat melihat beliau keluar, mereka 
bertasbih untuk Abu Bakar, maka Abu Bakar mundur kebelakang, namun 
Rasulullah SAW berisyarat kepadanya agar jangan meninggalkan 
tempatnya hingga Nabi SAW tiba dan duduk di samping Abu Bakar.” 
Ibnu Abbas melanjutkan, “Abu Bakar berdiri di samping kanan 
Rasulullah SAW, ia bermakmum kepada Rasulullah SAW, dan orang- 
orang bermakmum kepadanya.” Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW 
mulai membaca kelanjutan dari ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Beliau 
SAW meninggal pada saat sakit tersebut” Dalam satu riwayat Waki' 
berkata, “Maka Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah SAW, dan 
orang-orang bermakmum kepadanya.” 


SI 3 BL Ja Ul bs Gis ren 
ct 


BI AB 010 Sea S3 tah TE Ko P3 
Kate IAI SI TAS die JB Fa AN dah ea So 


dag aa So Iga BS PN Gd Ola dlu, 2 


koe 
ni 
3356. Hajjaj menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan 


2385 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2055, 
3189, dan 3330. Lihat juga hadits no. 3336, dan 5141. Lihat juga Tarikh Ibnu 
Katsir (5:234) dan Nasb Ar-Rayah (2:50-52). 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Argam bin Syurahbil, ia berkata: 
Aku pernah bepergian bersama Ibnu Abbas dari Madinah ke Syam, aku 
bertanya kepadanya: Apakah Rasulullah SAW berwasiat? Kemudian 
perawi menyebutkan makna hadits. Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah 
SAW pernah melaksakan shalat dalam keadaan yang sangat berat sekali 
untuk melakukan shalat. Beliau keluar dengan dipapah dua orang, 
sementara kaki beliau menapak di tanah, maka pada saat itu Rasulullah 
SAW meninggal dunia dan belum berwasiat.””296 


Ii Ba usa 3 Pn Na 20 NG 
Aa ab ata UP Jia al HE AI CAS AS) lb NOV 

Da Ba ln 2 ea Gn aa TART Mp ea NU LA AA 

Intan PAS IA Ul pala AE Calo AI Ad 1JU rt il op 

Fa. (Pan Op 

TAN SA GW) Oa 

3357. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 

kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 

berkata, “Rasulullah SAW meninggal dunia pada saat aku berumur dua 


belas tahun, dan aku telah membaca seluruh ayat-ayat muhkam Al 
Our'an,?337 


aa He 5 0 aa. 
te 23 Eu Pera AP 25 SEN NE PreA 
Dipa Deen Da pe an can Hn 2.0 08 


rutat 


3358. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abdur-rahman bin Abbas, ia berkata: 
Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Aku pernah keluar bersama Nabi 
SAW pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, beliau shalat, kemudian 
berkhutbah, setelah itu beliau SAW mendatangi kaum wanita, menasihati 


3386 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
238) Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2601, dan 
perpanjangan dari hadits no. 3125. Lihat juga hadits no. 3543. 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka, mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk 
bersedekah.”?398 


AN 3 OR Toata AL AG ES NYA 
Kang GP Kaki TO MEYI at JA GP aah IL 205 
“3 Lgi 2 aa 0... . 2 . : C3 gx 3 
CA seh GA GI La IE LO Aa SS Klas 
a18 can PCB AL EA Jo 
3359. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari 
Sufyan, dari Al A'masyi, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 
Ibrahim tentang satu orang laki-laki yang shalat bersama imam? Ibrahim 
menjawab, “Dia berdiri di samping kiri imam.” Aku berkata kepadanya: 
Sumai” Az-Ziyat telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku telah 
mendengar Ibnu Abbas menyampaikan hadits, bahwa Nabi SAW 


memberdirikannya di samping kanan beliau —ketika shalat—. Kemudian 
Ibrahim mengambil hadits yang aku sampaikan kepadanya.” 


Ii GA JB BA GE IE I ang KAS NYA 

Tn mbak Se Ol ae AA Oh ea at 
AAS gal Ip JCI Jang JG pp dl di di 
Ye ami GAS Ia asa ad gai dus 198 ya 


gta eno. 


Bah BI 085 S5) da Ling ON ii 
It Ta AAN AA Si Ine YAI bt Gt 


2188 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3315. 

2889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2326. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (1:153) seperti ini. Seperti yang 
telah kami isyaratkan. Lihat juga hadits no. 3324. Ibrahim adalah Ibnu Yazid 
An-Nakha'i. 


Musnad Imam Ahmad — 


OT esa coy BL om eat ee are Sa Ta 
Dela AAL BAY 3 ea AU ab Ie lo MI Sya) 


Lg an SAN Aiah Jen 


3360. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan 
kepadaku, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, bahwa telah 
datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, Aku tidak mempunyai ikatan apa-apa (menggauli) dengan 
istriku sejak penyerbukan kurmaku." Ia mengatakan: Penyerbukan pohon 
kurma adalah apabila telah diserbuki maka dibiarkan tidak disirami 
selama empat puluh hari semenjak diserbuki. Kemudian aku dapatkan 
istriku bersama laki-laki lain. Adapun kulit suami wanita tersebut 
kekuning-kuningan, kecil betis kakinya dan lurus rambutnya, sementara 
laki-laki yang dituduh berzina denganya, kulitnya hitam dan rambutnya 
keriting. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. “Ya Allah, berilah 
kejelasan.” Kemudian beliau memerintahkan keduanya untuk melakukan 
Ifan.” Ternyata wanita itu melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki 
yang dituduh berzina tadi. 


y0 d0 kb a Mon aa 


PAK ES Bb YES GA P1 KI 
. . o— Aa 2, an 4 - ..... Dg. . Pa 2 P3 
Yak BEA ato IA IBI OS ya 2 ol Lp 


3361. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, 
bahwa Ibnu Abbas pernah berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, 
“Buah-buahan tidak boleh dijual hingga layak dimakan.” 


3860 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3106 dan 


3107. 
361 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2247 
dengan sanad yang sama. Lihat juga hadits no. 3173. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lea NA ono co tu Ie2 Ato aa. Aa 
eka ES SAI Ih AA KE A5 To) BIS AT 
Pa TANI SAN aa an Dan PENA De Pa Sa 
EA olao SP ob ol GP Ma ya AI Pa dl 
AP TB 9 Aa BR Ip db eh 
Aa 
“YA Ot 
3362. Rauh dan Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abu Musa, dari Wahb bin 
Munabbih, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Barangsiapa yang tinggal di pedalaman akan berwatak keras. 
Barangsiapa yang membuntuti binatang buruan ia lalai. Barangsiapa 
yang mendatangi penguasa ia akan terkena fitnah. nah 


2362 Sanadnya shahih. Menurut At-Tirmidzi (2: 42) di Bulag, ia berkata, “Hadits 
hasan shahih gharib”” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam 
kitab 4! Kunna no. (649), dari Amr bin Ali, dari Sufyan, ia berkata, “Abu Musa 
mengabarkan kepadaku, dari Wahb bin Munabbih, dari Ibnu Abbas, ia me- 
marfu'-kannya sampai Nabi SAW” kemudian beliau menyebutkan matan hadits 
ini. An-Nasa'i juga telah meriwayatkannya (2: 179), dari Ishag bin Ibrahim dan 
dari Muhammad bin Al Mutsanna, keduanya meriwayatkan dari Abdur- 
rahman bin Mahdi, dari Sufyan. Abu Daud juga meriwayatkannya (3: 70) dari 
Musaddad, dari Yahya, dari Sufyan. Al Mundziri berkata, “At-Tirmidzi dan 
An-Nasa'i meriwayatkannya secara marfu'. At-Tirmidzi berkata, “Hasan 
gharib dari haditsnya Ibnu Abbas, kami tidak mengetahuinya, kecuali dari 
haditsnya Ats-Tsauri,” ini adalah akhir perkataannya. Dalam sanadnya ada Abu 
Musa, dari Wahb bin Munabbih, dan kami tidak mengenalnya. Al Hafizh Abu 
Ahmad Al Karabisi, “Haditsnya tidak bisa dijadikan sandaran.” Ini ia akhri 
perkataannya.” Abu Musa ini, meskipun tidak dikenal oleh Al Mundziri dan 
pengarang kitab 4r-Tahdzib, Ibnu Hibban mengenalnya, dan menyebutkannya 
dalam kitabnya Ats-Tsiggat. Al Bukhari juga mengenalnya, memasukkan 
biografinya dalam Al Kunna, dan menyebutkan hadits ini dari periwayatannya, 
tanpa menyebutkan kritik padanya, dan ini merupakan kepercayaan. At- 
Tirmidzi juga mengenalnya, sehingga diapun menghasankan haditsnya. Telah 
terjadi kesalahan dalam sanad ini pada naskah (r'J , disebutkan begini, “Rauh 
telah menceritakan kepada kami, (Ishag telah menceritakan kepada kami, Amr 
bin Dinar telah menceritakan kepada kami, Abdur-rahman bin Mahdi telah 
menceritakan kepada kami), Sufyan telah menceritakan kepada kami, ...” 
—sampai akhir sanad—, tambahan yang kita lihat di dalam kurung adalah 
kesalahan yang jelas, jika tidak, maka tidak akan ada perdebatan mengenai 


Musnad Imam Ahmad — 


pan it 


BIG KAA KE BN AN KE Cb NYA 
. : 2. INA 5 2 - . 5, 
Mb Te 13 AS PP Ke 1 Il HT 


Kan Ea Oia Yah tah KG JB semai on Pi Ih da 
Gas alah Hah Dalan IS MAA Sp 3 ob 
Dag ALAN SI EA do glaa JB 9 kl 
3363. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dan 
Abdush-shamad berkata, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Simak, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu Rasulullah SAW shalat 
menghadap Baitul Magdis.” Abddush-shamad berkata, "Dan, orang- 
orang yang bersama beliau. Ini berlangsung selama enam belas bulan. 
Kemudian Kiblat diubah arahnya setelah masa itu." Abdush-shamad 
berkata, “Kemudian kiblat diarahkan ke Ka'bah.” Mu'awiyah, yakni Ibnu 
Arr berkata, “Kemudian setelah itu arah kiblat diubah.” 3 


BA KI dk aah Ea ab AE rat 

NA IE AS Pa MR aa 
ba s .. F3 25 p sg 3 an . na Pa 
il Vita Kal Wo S3 Keda IAN IX ploa le DM Le 


sanadnya, karena jika ada pada sisi mereka dari hadits Amr bin Dinar, maka 
tidak gharib lagi, dan At-Tirmidzi tidak akan mengatakan, “Kami tidak 
mengetahuinya, kecuali dari hadits Ats-Tsauri” kemudian dari “Ishag” inilah 
orang yang meriwayatkannya dari Arar bin Dinar?!, Adapun Naskah naskah 
15) maka telah terdapat tambahan juga, akan tetapi pada sanadnya ada “Israil” 
sebagai ganti “Ishag”, kemudian penulisnya membuangnya. Aku telah 
melihatnya bahwa itu adalah tambahan yang keliru dari para penulis, kemudian 
aku pun membuangnya juga. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3270. 
Dalam riwayat Abdush-shamad, “Ke arah Ka'bah”, sedangkan yang ada dalam 
dua sumber aslinya “Ke arah Baitul Magdis” Ini adalah kesalahan yang jelas. 
Aku yakin kesalahan ini berasal dari para penulis hadits. Oleh karena itu aku 
tulis, “A/ Bait” dan aku jelaskan apa yang ada pada kedua sumber aslinya. 


— Musnad Imam Ahmad 


3363 


PA apa Lan 3 png ea In 0 NN S3 

ng APA lo Ya 5 tele SUS pa okeh pa 
a02 22. . 

BS bla JI 3 AS 

3364. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Sufyan 

menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dari 

Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 

pernah shalat Khauf di Dzu Oarad. Satu shaf berada di belakang beliau 

serta satu shaf di hadapan musuh. Rasulullah SAW shalat dengan mereka 


satu raka'at, kemudian salam. Rasulullah shatat dua raka'at, sedangkan 
setiap kelompok shalat satu raka'at. 64 


APA HA PP NP EN IP Ga .rrao 

AN ag Jaja ds da Je LAN IE 13 ya ga sp 

kebun Asu Up wp Lau 

DNS DS 3IG EL UN DS Up BB Gi Gp Kila af 
dala Io akal Load 


3365. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Ibnu Dzar, 
dari Ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda kepada Jibril, “Apa yang menghalangimu 
untuk sering-sering mengunjungi kami?” Jibril menjawab, kemudian 
turunlah firman Allah Ta'ala, “Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali 
dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nyalah apa-apa yang ada di 
hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita dan apa-apa yang ada 
di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa.” (Os Maryam (191: 64). 
Perawi berkata, “Jawaban ini ditujukan kepada Nabi Muhammad 
SAW.” 


non aa 


Gd ai Kep JAGA PP SEN AG C5 TAN 


34 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2063. 
3868 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2078. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ia abg dan Jo MI BIS PEN PSA 
HA aah Pan) 


De 1 cek HI MAS tah IG ASI yi dn 3 JB 
2 Ie 0 LN 


Ba A » sat oil Hy aa Gara 9 Na 
3366. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Israil, dari 
Abdul karim Al Jazari, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, bahwa 
Rasulullah SAW melarang meniup pada saat makan dan minum 
Abdullah bin Ahmad berkata, ayahku berkata: Abu Nu'aim menceritakan - 
kepada kami, dari Ikrimah secara mursal. Sementara Muhammad bin 
Sabig menceritakan kepada kami atau ia men-sanad-kannya dari Ibnu 
Abbas.??66 


hoo oeka 


Br. . a86 .. 

Oi kata IP Pa al P3 CAS PE AS BIS NYAV 
Ke DEA Na PAI Da ANA 0 eri 
NI 33 dng BEAN Jo Ipa) JEb IE APP 
LAB NAS Van alel Pay me Sae Al ikan "JS LS PIA 

3367. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW ditanya tentang anak-anak 
orang-orang musyrik? Beliau menjawab, “Allah telah menciptakan 


mereka ketika Allah menciptakan —ayah-ayah— mereka, dan Dia lebih 
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan' "1 


3866 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2818 
dengan sanadnya, tapi di sini ditambahkan bahwa Abu Nu'aim 
meriwayatkannya dari Israil dengan sanad ini, maka ia menjadikannya dari 
Ikrimah secara Mursal. Adapun Muhammad bin Sabig meriwayatkannya dari 
Israil seperti riwayat Abdur-rahman bin Mahdi, kemudian ia menjadikannya 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan, sambungannya adalah penambahan perawi 
tsigah yang diterima haditsnya. 

3867 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3165. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka pala Gal oh OR ya EP 5 OA SAS NYAN 


Ah Te Jo AKP bg pb ip 
23 PNG Ap Gp Ai aah 205 JB an KA 
IIS Ily pd 13 PNG APA Dn AA des 
BN OS ITA 3 Ba AA 


& 4 2. 2 Kh 2 F1 : 
Wb 3 ORI Ka ang Ie dl Kab) 
darma Uliy ah DG AP Okey Vip dala 
3 SU, BATU, LB IBU as UN) 

BSI AWAN CL ga lh 

3368. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari 
Sulaiman bin Abu Muslim, ia mendengar dari Thawus, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Apabila Rasulullah SAW bangun shalat tahajjud, beliau 
membaca, “Ya Allah, segala puji milik-Mu. Engkau cahaya seluruh langit 
dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. Segala puji milik- 
Mu. Engkaulah Pemelihara seluruh langit dan bumi serta segenap 
makhluk yang ada padanya. Segala puji milik-Mu. Engkaulah Penguasa 
segenap langit dan bumi serta segenap makhluk yang ada padanya. 
Segal puji milik-Mu. Engkaulah Yang Maha Benar, janji-Mu benar, 
pertemuan dengan-Mu benar, firman-Mu benar, surga adalah benar 
—adanya—, neraka benar —adanya—, kiamat adalah benar 
—adanya—, para nabi adalah benar —adanya—, dan Muhammad SAW 
—sebagai Rasul-Mu— adalah benar: Ya Allah, hanya kepada-Mu aku 
berserah. Hanya kepada-Mu aku beriman. Hanya kepada-Mu aku 
bertawakkal. Hanya kepada-Mu aku bertaubat. Hanya kepada-Mu aku 
mengadu. Hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. Oleh karena itu 
ampunilah dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang, yang aku 
lakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Engkaulah 
yang terdahulu dan Engkaulah yang terakhir. Tiada sesembahan yang 


Musnad Imam Ahmad — 


hag melainkan Engkau.” “ atau “Tidak ada sesembahan yang hag selain 
Engkau" 28 


2 Dk aku Tel kenal “hengi XT 


Agan 


Pan Pa ap Pan 


ha 


PE Spg 
Aja dm ba deh GG #josita 
Kena sa, 83) FI sh ya PA 


N Na 


3369. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa 
Ausajah maula Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas, 
bahwa ada seorang laki-laki meninggal sedangkan ia tidak meninggalkan 
seorang ahli waris pun. Kemudian Nabi SAW memberikan warisan 
tersebut kepada mantan budaknya yang telah dimerdekakan oleh laki-laki 
tersebut. Karena ialah yang memegang wala-nya dan ialah yang 
memerdekakannya.” 


0... pon Abe 


dog duka Ea SAH AN AG Ci TV, 
pai 1E yA GA gp Ja SP Nae 
ea A Pan KI Opa A3 ala ale S Ke Al Ae 

Saka Pata dl & Lo & Iga JS HAN, Ea 

taka 53 pala 05 ega y s Pe 
3370. Abdur-rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin 
Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 


SAW tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah- 
buahan dalam tempo setahun dan dua tahun atau dua tahun dan tiga 


2388 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2813. 
319 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 1930. 


— Musnad Imam Ahmad 


tahun. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Pesanlah buah-buahan 
dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu 
yang telah ditetapkan.” 


ya AA GI aa Ka PD Xp Cik ra 
Ia dai Ion Sg pokep aw 
KAKI lai 
3371. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, Zaidah, yakni 
Ibnu Oudarmah, menceritakan kepada kami, dari Samak, dari Ikrimah, 


dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah shatat di atas tikar 
kecil. 


Para ni Da Pr Bpk YP MI PP AG Ek .Yrvi 
JB SA AAS die te ha IG yA gg it 
Pi ih Kla (6 5 ai 3 wb # data 2g 


ag... 


Ip AI yaa yi P3 S than Lp GI Te Jah AI 


, 


Pan 


3372. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 
Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2548. 
37 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2942. 


Musnad Imam Ahmad — 


pernah menginap di rumah bibiku Maimunah. Aku katakan pada diriku, 
'Aku akan melihat bagaimana shalat Rasulullah." Rasulullah SAW 
disediakan bantal, kemudian beliau dan keluarganya tertidur. Setelah itu 
beliau bangun pada tengah malam, sebelum atau setelah tengah malam. 
Kemudian beliau mengusap bekas tidur dari wajah, dan membaca 
sepuluh ayat terakhir surah Aali 'Imraan hingga tamat. Setelah itu beliau 
berdiri mengambil sebuah geriba yang tergantung, berwudhu dengan air 
yang ada di dalamnya, kemudian beliau shalat. Maka aku pun bangun dan 
melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian aku 
mendekati beliau dan berdiri di samping —kiri—nya. Maka beliau pun 
meletakkan tangannya di atas kepalaku, kemudian memegang telingaku 
dan memutarku (ke samping kanan). Setelah itu beliau shalat dua raka'at, 
kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, 
kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, baru setelah itu beliau 
shalat witir.”?972 


Oi ok deh urai GP Mu AN AS EA rrur 
Nan ea ta Tata ag ka Dea Da 
Aa la ARA Gia Ge Il SA Sl Ol one al pp Uh 
aa «8 PN YNA LN Ke Pa PENATAAN apa 
KA bd cenkad Yr) (rae ega 38 pi Oo :J83 ng 
eat P3 0162 AN -6- ANE PELAN P3 Sana Ten 
Had IE GAN AP CI SAN Oh 1G data TA 
3373. Abdur-rahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari 
Zaid bin Aslam, dari Ibnu Walah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki- 
laki menghadiahkan kepada Nabi SAW wadah yang berisi khamer, maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya khamer telah diharamkan.” 
Kemudian orang itu memanggil seorang laki-laki, maka laki-faki itu pun 
mengikutinya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apa yang engkau 
perintahkan — kepadanya?” laki-laki itu menjawab — “Aku 
memerintahkannya — untuk menjualnya.” Rasulullah bersabda, 


337 Sanadnya shahih. Makhramah bin Sulaiman Al Asadi Al Wali adalah seorang 
tabi'in tsigah. ia telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Kuraib budak Ibnu 
Abbas. Biografinya telah ditulis oleh Al Bukhari dalam Al-Kabir (4/2/15). 
Hadits ini telah lewat, dengan redaksi yang lebih panjang pada hadits no. 2164 
dengan sanad ini. Dan, makna telah berulang kali disebutkan, secara panjang 
lebar dan secara ringkas, di antaranya hadits no. 3175, 3194 dan 3324. 


— Musnad Imam Ahmad 


Na ana Sen 


“Sesungguhnya yang diharamkan meminumnya, maka menjualnya juga 
haram.” Perawi berkata, “Maka dituangkanlah isinya.” 


Ba AA MIL 3 AN Ie 53 IG reva 
PE DUR YA 5 


0... & 


PA DA je 


DenvpE 0 0 2. 


Pl ui MU Bas :JG 
AN Aa Te Je Ja peta Ye unt 
BI UB AA Wah Ta GPS UB Sg UG HS Aa 
ES II 3 R3 Ob Un B3 Suk 
Ph Sub UG GE an PSN (SD D3 Bh Ot 
PSR 26 Bh In UII OOP JB 3 
23 A9 Ob ES) SOP JAN ah Oa A3 gb UG (5 
Dp IS Kas as ti) Lan Dmna SS 
Ha Mae Ma Ya Sa Ga yaa 


“G 


S3 Sat Deh ea IL GE dn un A3 Gp 
tah AB A8 aah Hain aa 
Ia aib ea Ip ab SG I8 dat ay Sh ai 
UB PAS AB 3 ah agan og un IA Lil 


Kaji JI IA GS AJE ceD Ul el ih adil 
Oa se IK, SI 1 H du DKI 06 


IS aka un oh Bg an Yan IE P deyi 


23 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits Al 
Mugaththa” (3:57). Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2980. 


Musnad Imam Ahmad — 


As OA 


3374. Aku membaca di hadapan Abdur-rahman, dari Malik, dan 
Ishag menceritakan kepadaku, ia berkata: Malik menceritakan kepada 
kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abdullah bin 
Abbas, ia berkata, “Telah terjadi gerhana matahari, kemudian Nabi SAW 
shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri lama sekali dalam 
shalatnya.” Perawi berkata, “Kira-kira seperti lamanya membaca surah 
Al Bagarah.” Kemudian beliau SAW ruku' dengan ruku' yang sangat 
lama, kemudian beliau bangkit dan berdiri sangat lama, tidak selama 
berdiri yang pertama. Kemudian beliau ruku' dengan ruku” yang lama, 
tapi tidak selama ruku' yang pertama, falu beliau sujud. Setelah itu beliau 
berdiri sangat lama, tidak selama waktu berdiri yang pertama, lalu beliau 
ruku' sangat lama, tidak selama waktu ruku' yang pertama. Lalu beliau 
berdiri lama, tidak selama waktu berdiri yang pertama, kemudian beliau 
ruku? dalam waktu yang lama, namun tidak selama waktu ruku' yang 
pertama, lalu beliau sujud. Setelah itu beliau pergi dan matahari telah 
bersinar kembali. Kemudian beliau bersabda, “Sesungguhnya matahari 
dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. 
Keduanya tidak tertutup sinarnya (gerhana) disebabkan kematian 
seseorang dan bukan pula disebabkan kelahiran seseorang. Maka 
apabila kalian melihat gerhana, berdzikirlah kepada Allah.” Orang- 
orang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, kami 
melihat engkau sedang mendapatkan sesuatu di tempat berdirimu, dan 
kami melihat engkau tertawa?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku telah melihat surga.” Atau, “Sungguh surga telah 
diperlihatkan kepadaku.” Sementara itu Ishag tidak ragu-ragu, ia 
meriwayatkan, “Aku telah melihat surga, kemudian aku mendapatkan 
buah darinya, kalau sekiranya aku mengambilnya niscaya kalian akan 
memakannya selama masih ada dunia. Aku juga melihat neraka, aku 
fidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan seperti hari 
itu, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita.” 
Orang-orang bertanya, “Mengapa wahai Rasulullah?” Rasulullah SAW 
bersabda, “Mereka itu banyak yang kufur?” orang-orang bertanya, 
“Apakah mereka itu kufur kepada Allah?” Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak, tapi mereka kufur terhadap pemberian suaminya, mereka 
mengingkari kebaikan suaminya. Jika engkau berbuat baik kepada 


— Musnad Imam Ahmad 


mereka satu tahun, kemudian mereka melihat satu kesalahan kalian, 
mereka akan berkata, “Sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan 
sedikit pun pada dirimu". 


PA Ap ML: FE SI LI Ju .rrvo 

de Dan Yad HG HI ya gp ta Ag da 
Di ia pH Lt la 
We jak pia Ap bo My Jini Ab 5, oh ai 
pena AI Ip GS AN ia Ji ya 


ata ja aa Of aula y tas aa & Sa 
KEP ES US ai -J6 mes 


3375. Aku telah membaca di hadapan Abdur-rahman, dari Malik, 
dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas, ia 
berkata, “Dulu Al Fadhil pernah dibonceng di belakang Rasulullah SAW. 
Pada saat itu datang seorang wanita dari Khats'am meminta fatwa kepada 
beliau, lalu Al Fadhl pun melihat kepada wanita itu, dan wanita itu pun 
melihatnya. Maka Rasulullah pun memalingkan wajah Al Fadhl ke arah 
yang lain. Wanita itu berkata, “Wahai Rasulullah, Sesungguhnya 
kewajiban haji telah didapati ayahku pada usia tua renta. Ia tidak mampu 
duduk mantap di atas binatang tunggangan, apakah aku boleh berhaji atas 
namanya?” Rasulullah SAW bersabda, “Ya.” Peristiwa ini terjadi pada 
Haji Wada” 275 


un EN st Ie Lah Eta Jatita Es eva 


374 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2711. 
Lihat juga hadits no. 3236. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits yang terdapat 
pada Al-Muwaththa' (1:329). Yang semakna dengannya telah berulang kali 
disebutkan, yang terakhir adalah hadits no. 3238. 


Musnad Imam Ahmad — 


2. 


- 9. £ 20.2 .. 


Ep Ba yaa gl ae LG He Be aj at 


ng 


Ria Nara apa laga de Io ai Ap “if PA TA urai 
gn ni 

. pad ga Jah 

3376. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 

kepada kami, ia berkata, “Aku tidak tahu, apakah aku mendengarnya dari 

Sa'id bin Jubair? Dan ia tidak menisbatkan riwayat ini darinya. Ia 

berkata, “Aku pernah mendatangi Ibnu Abbas di Arafah, sementara pada 

saat itu ia sedang makan buah delima. Ia berkata, “Rasululiah SAW 


berbuka pada hari Arafah, dan beliau pernah dikirimi susu oleh Ummu Al 
Fadhil, lalu beliau meminumnya'”76 


EN el GH : cet yag Kis .Yrvv 

2a pe kl ga Ma an Ea d5 IU ea Kara 
ea aah Fo Ga 3 IG XS Uh “pas & 
udi HEM 55, Ki KA #5 SIR 3 As 
Kanaan KAI 
HIU Sale OS Y GS Cas: Hu Tee SU ale nd 


Pa mah :JB aa 

3377. Ismail menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishag 
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku telah diceritakan, atau 
pada kesempatan yang lain ia berkata, Sulaiman bin Yasar menceritakan 
kepada kami, ia berkata, salah seorang anak dari dua anaknya Al Abbas 
menceritakan kepadaku, entah itu Al Fadhl atau Abdullah, ia berkata, 
“Aku pernah dibonceng di belakang Nabi SAW, kemudian datanglah 


237 Sanadnya shahih. Yang seperti ini telah lewat dari jalur Ayub, dari Sa'id bin 
Jubair, hadits no. 3266 dan perawi tidak ragu dalam meriwayatkannya. Dan 
juga telah diriwayatkan dari jalur Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, hadits 
no. 2517. 


— Musnad Imam Ahmad 


seorang laki-laki seraya berkata, 'Sesungguhnya ayah atau ibuku.” Yahya 
berkata, “Kuat dugaanku, bahwa ia mengatakan: "Ayahku, seorang yang 
tua renta dan belum berhaji. Jika aku naikkan ia ke atas onta, ia tidak bisa 
duduk mantap di atasnya, jika aku paksa ia duduk, maka aku tidak 
merasa nyaman dengannya, lalu apakah aku boleh berhaji atas 
namanya?” Rasulullah SAW bersabda, “Apakah engkau akan melunasi 
hutangnya, jika ia berhutang?” Laki-laki itu menjawab, “Tentu.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Berhajilah atas namanya?” 


Pa an KA 


BOR 5 Sh aj GH ut aa Eis .erva 
AI Sen ata ai Jab j3 Ab yi Maa Ip Ji 
: 3 2 i 8 Pane . GA A ta. 

3 S3 teka ale Ai he 

3378. Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishag 
memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah 
bin Abbas, atau dari Al Fadhl bin Abbas, bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada Nabi SAW, kemudian ia menyebutkan hadits semakna 


dengan hadits sebelumnya.” 


JB J6 2 Lp akad aa bf gate Cia .rrva 
dala ab da da EA pa DI Lee 
si 
Sapal Kenil Snomnoialias Wepaak: Kakak Khalid AI adik 
mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, ia berkata, Tonu Abbas berkata: 


“Rasulullah SAW merangkulku, kemudian berdoa, 'Ya Allah, ajarkan 
kepadanya Al Our 'an'? 9 


27! Sanadnya Shahih berdasarkan kesalahan dari Yahya bin Abu Ishag. Kami telah 
memerincikan penjelasan kari pada hadits 1812 dan 1813 dalam Musnad Al 
Fadhl. Lihat juga hadits no. 3375. Pada dua sumbernya disebutkan “Yahya bin 
Ishag” ini keliru, sebagaimana yang telah kami jelaskan. 

218 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 

39 Sanadnya shahih. Ismail adalah Ibnu Aliyah. Hadits ini merupakan ringkasan 


Musnad Imam Ahmad — 


SA AA Fb 8 diah Me 3 Jet ES .TTA: 


Ai aa asn PR Aa en BA 3 

ap dye) SP Ida ey Tana 1JB BL 

2g PAN Nan TA Tana 

ag) "ai Oi 903 ang 

3380. Ismail menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', 

ia berkata, Ammar budak Bani Hasyim menceritakan kepadaku, ia 

berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW 
wafat dalam usia enam puluh lima —tahun—.,”80 


ia - 


BP KI at oo bad ebi Jet Bb era 

BA IA ia ai dg dl 2 Io A1 Ipa) af uut 

SS erie SAN IS s3 po dub 
PSA 


3381. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 
kepada kami, Ibnu Abu Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah 
SAW keluar dari WC, kemudian dihidangkan kepadanya makan, lalu 
disediakan juga air untuk berwudhu. Maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya aku diperintahkan berwudhu jika aku hendak 
melaksanakan shalat.” 


3 Pa 2 .. ka - 
Bp nak ip Li Ei5 Jetala GAS YAN 
Ka Pane “. NAN PEN 3 f . Ka oa. 0 - 
ping de lo Apapun iga AP el | gp ata 


SIB Serap DR KN Gab IIA IE 2 


dari hadits no. 3102. 

3980 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1945 
dengan sanad yang sama. Lihat juga hadits no. 2242, 2640, dan 2847. 

38 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2549. 
Lihat juga hadits no. 2570 dan 3352. 


— Musnad Imam Ahmad 


ee jd 


3382. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 
kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Khuwailid dari Ibnu 
Abbas, bahwa Rasulullah SAW keluar dari WC, kemudian dihidangkan 
makanan untuk beliau. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, “Tidakkah 
kami bawakan untukmu air wudhu?” Rasulullah SAW bersabda, “Aku 
berwudhu, ketika aku akan shalat.” 


AE op Dep oi Bi Jetiln Eib rAr 
TR ANE Bo Ia: 


aa Fa US Aoa Se ba db ea da So Ai 
IG IG Ga EA Aga 


Li en ena Ben an Ga ane ita 
Kabah Ujag AI Dai J9 CpAS3 toa Ga IJO Yoona 


0. . 0.3 . - 3 
J8 AA F3 OM Sg LAI 3 Kn 
5 

PP ndetag 

3383. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, “Barangsiapa yang menggambar suatu gambar, maka ia akan 
diminta untuk meniupkan ruh padanya pada hari kiamat nanti, namun ia 
tidak akan bisa dan ia akan disiksa. Barangsiapa yang mengaku telah 
bermimpi —padahal ia dusta— maka ia akan diminta untuk 
menyimpulkan dua rambut.” Atau dalam riwayat yang lain, “Di antara 
dua rambut. Kemudian ia akan disiksa dan ia tidak mampu untuk 
menyimpulnya. Barangsiapa mendengarkan perkataan suatu kaum, yang 
kaum itu membencinya —bila didengarkan—, akan dituangkan cairan 


timah pada lubang telinganya pada hari kiamat.” Ismail berkata, “Al 
Anuk artinya Ar-Rashas yaitu cairan timah.” 


2382 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
33 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 1866 dan 
2213. Lihat juga hadits no. 3272. 


Musnad Imam Ahmad — 


Ke 


... PN 
PEP Kep Lot UBI Jentatal CAS YAH 
EN Li one ae Toe BA eta nan ah Mate nana 
la ag Pa Ph Taun Bag Ie Jo Ops Ol 
(Bag AA AB jua Ya 
3384. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 
menikahi Maimunah, saat itu beliau sedang ihram. Dan, beliau 


menggaulinya di Saraf pada saat beliau bertahallul. Dan, Maimunah 
meninggal dunia di Saraf.” 


Pa 


AN JB 136 2 13 Loh de Jean Es rae 
Aa Pa Gabe TUNA Mae na S0 Ps 
Pen de Io WI Ipa TE ad Ea g 5 
. - - g - 0 . si . akad Ej 
Kd ii Hata 3 ESA Its SI ori yo Kia LIS 
3385. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata tentang 
seorang kakek, “Adapun orang yang dikatakan oleh Rasulullah, “Kalau 
sekiranya aku diperkenankan mengambil seorang kekasih sejati dari 


umat ini, niscaya akan aku ambil ia —sebagai kekasih—. Sesungguhnya 
ia menggantinya posisi ayah, yaitu Abu Bakar.” 


Le 


SIB Tema A3 dat ebi Jet H3 era 
SB salah ale A1 JI K5 IG "Ii AS HP ah 


338 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3319. 

3885 Sanadnya shahih. Juga diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari (12:17) dari jalur 
Abdul Waris, dari Ayub. Al Baihagi juga meriwayatkan dari jalur Wahib, dari 
Ayub (6:246). Lihat juga hadits 2432 dan 3580. Maksud hadits ini bahwa Abu 
Bakar telah memutuskan bahwa kakek menduduki kedudukan ayah, jika ia 
meninggal, maka ia pun mewarisi, seperti halnya ayah mewarisi, dan 
menghalangi saudara kandung dan saudara seayah dari mendapatkan harta 
warisan. Lihat perincian pembahasan ini dalam 4! Fath (12:15-19). 


—— Musnad Imam Ahmad 


- aa at pa PE 
taat FA SA Ba Salin serak Gaat A p 
KD 
3386. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Abu Raja' Al Utharidi, ia berkata: Aku mendengar 
Ibnu Abbas berkata, Muhammad SAW telah bersabda, “Aku melongok ke 
dalam surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang- 
orang fakir. Dan, aku melongok ke dalam meraka, dan aku lihat 
kebanyakan penghuninya adalah para wanita.”86 


NN RA 0... Pn AT PA 
PEP Te LA Es Jet Gl NYAV 
Oh B3 SPN NP Ip LI tg PRA 
Mb AL le lo AN Iyan 
3387. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang 
sujud pada surah Shad, “—Surat ini— bukanlah yang mengharuskan 


sujud, namun sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW bersujud 
padanya.” 


Ad dat Ie 3 aoi and aa 3 Hi AS TAM 
AN PU BA Lp Kiat IL Ie Ag 3 


3886 Sanadnya shahih. Al Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Auf, dari Abu 
Raja”, dari Imran bin Al-Hushain (9:262), juga pada (11:238) dari jalur Salm 
bin Zarir, dari Abu Raja”, Al Bukhari berkata, “Diikuti oleh Ayub dan Auf, 
juga Shakhar dan Hammad bin Najih, dari Abu Raja", dari Ibnu Abbas.” Al 
Hafizh berkata dalam Al Fath pada tempat yang pertama, “Mereka berselisih 
tentang Ayub. Al Bukhari berkata, dari Abdul Waris, dari Abu Raja”, dari 
Imran. Ats-Tsagafi, Ibnu Aliyah dan selain keduanya mengatakan, “Dari Ayub, 
dari Abu Raja", dari Ibnu Abbas.” Hadits ini adalah riwayat Ibnu Aliyah, dari 
Ayub. Lihat juga hadits no. 3374. 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2521. 
Ibnu Katsir juga menukilnya dalam tafsirnya (7:193), ia menisbatkannya juga 
kepada Al Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. 


3387 


Musnad Imam Ahmad — 


Ke. 4 Hd & Si £ KP & 2. -.. « 
Ong 35 3 Lag EN oa Ga IU AS Us Pe ih 
Po IA ME au dana AN 222 TN SG TE BNI AT NO MA ANN GE 
Catat adlh la Je AI da AS SAT 3 
Say 
3388. Yahya bin Abdul Malik bin Abi Ghaniyyah menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Al Awwam bin Al Khausyab mengabarkan 
kepada kami, ia berkata, Aku bertanya kepada Mujahid tentang sujud 
tilawah pada surah Shad? Lalu ia menjawab, "Ya, sujudlah. Aku telah 
menanyakan hal itu kepada Ibnu Abbas dan ia berkata, "Apakah engkau 
membaca ayat ini, Dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu 
Daud dan Sulaiman, hingga berakhir pada ayat yang bunyinya, maka 
ikutlah petunjuk mereka? (Os. Al An'aam (61: 84-90) Nabi kalian 
Muhammad SAW memerintahkan kalian untuk mencontoh Daud.” 


jane Wal jp ih Ela ja Eta YAA 
AB AA IE Ae La 8 ES APP Pa 


Lai Aa FA Ag iya Kdi lg SE Ko Mp5 
Lha 3 PA Ker JA JIKA NI JW A3 


3389. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari Ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. 
Pada waktu malam Rasulullah bangun shalat malam, aku pun bangun 
shalat bersamanya. Lalu aku berdiri di samping kirinya. Kemudian beliau 
berkata kepadaku begini (dengan isyarat), seraya memegang kepalaku 
dan memberdirikanku di samping kanannya.” 


28 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya dalam tafsirnya (7:194), dari Al 
Bukhari, dari jalur Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafisi, dari Al Awam. Ia juga 
menukilnya (3:357), dari Al Bukhari, dari jalur Sulaiman Al Ahwal, dari 
Mujahid dengan yang semakna. Lihat juga hadits sebelumya. 

2889 Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3324. 
Lihat juga hadits no. 3372. 


— Musnad Imam Ahmad 


ja wa yg Ll Cin Jetln ES ya, 


2.9... & 2. 


SP IP SU sae LA JG Jb ah 
3 gi $ as HN Han AL DI ai ja 


ui Yj (dal # 3 - abg dan Jo Ara Ig 


Maa C3 IT las 
3390. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Aku diberitahukan dari Sa'id bin Jubair, ia 
berkata: Ibnu Abbas berkata, “Kemudian datanglah satu Malaikat 
kepadanya hingga sampai pada sumber air Zamzam, kemudian malaikat 
itu menginjaknya dengan tumitnya, lalu keluarlah mata air, kemudian ia 
mulai menciduk air dengan geribanya. Rasulullah SAW bersabda, 
'Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, kalau sekiranya ia terburu- 
buru, niscaya air Zamzam itu seperti air biasa". “9 


Ke 


gen Ap pa 1 ih Gis in Jet 5 ran 
Aa Jodi Ja Os II Sta IA ya GAY :J6 


2... 


eh Pk yaa aga die 


3890 Sanadnya secara zhahirnya terputus, tetapi sebenarnya shahih. Sesungguhnya 
Ayub telah meriwayatkan dari Abdultah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, 
seperti disebutkan dalam riwayat Al Bukhari (6:282) dari jalur Wahb bin Jarir, 
dari ayahnya, dari Ayub. Ayub telah meriwayatkannya dari Sa'id bin Jubair, 
seperti yang telah lalu dalam hadits no. 3250, secara panjang, dari Abdur- 
razzag, dari Ma'mar, dari Katsir bin Katsir dan Ayub, dan keduanya 
meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Al Bukhari juga meriwayatkan dari jatur 
Abdur-razzag, seperti yang kami katakan di sana. Al Hafizh berkata dalam A/ 
Fath, “Yang tampak bahwa pedoman Al Bukhari dalam konteks hadits adalah 
berdasarkan pada riwayat Ma'mar, dari Katsir bin Katsir, dari Sa'id bin Jubair, 
meskipun ia meriwayatkannya bergandengan dengan riwayat Ayub, baik itu 
dari Sa'id bin Jubair tanpa ada perantara, atau dengan perantara putra Abdullah, 
maka itu tidak menuntut adanya kritikan, disebabkan semua perawinya adalah 
tsigah, maka jelaslah bahwa ini bukanlah perselisihan yang membahayakan, 
karena hal itu berkisar antara para perawi yang tsigah.” 


Musnad Imam Ahmad — 


3391. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari seorang syeikh yang berasal dari suku Sadus, ia 
berkata: Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hukum mencium bagi orang 
yang berpuasa? Ibnu Abbas lalu menjawab, “Rasulullah SAW pernah 
mencium bagian kepala pada saat beliau sedang berpuasa.” 9 


” ie 


GA App Log Ip Data Ea jika GA Ea NYA 


AB yaa Pp gia 


3392. Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Syagig, dari Ibnu Abbas, lalu ia 
menyebutkannya.””? 


-J6 rA Sg A3 bat Jestan Us .rrar 
pak Ya Hb IE Kone  B ep Uk 


yet wa Pai J6 ate meli ka w aah | lp GAS 


090. 
:J6 ab dea Jo Kab oa Heli JA Si 
0... 

asi 

3393. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan 
kepada kami, dari Al Hakam bin Al A'raj, ia berkata, Aku bertanya 
kepada Ibnu Abbas tentang hari Asyura? Ibnu Abbas menjawab, “Jika 
engkau melihat Hilal bulan Muharram, maka hitunglah. Jika kalian 
berada di waktu shubuh hari kesembilan, maka berpuasalah kalian.” 
Yunus berkata, “Kemudian aku diceritakan dari Al Hakam, bahwa ia 
telah bertanya, “Apakah seperti itu puasa Rasulullah SAW?” Ibnu Abbas 


281 Sanadnya secara zhahir terputus, tetapi sebenarnya shahih. Sesungguhnya laki- 
laki yang tidak dikenal dalam sanad, menurut prasangka yang kuat adalah 
Abdullah bin Syagig, seperti yang akan datang dalam sanad setelahnya. Seperti 
dalam hadits no. 2241 terdahulu. 

338 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2241 
dengan sanad yang sama, dan merupakan pengulangan dari hadits terdahulu. 


— Musnad Imam Ahmad 


menjawab, "Ya." 93 

3 Bp Ci IG in AA Jet US vas 
NN Men Ya sg 
MI AA UB J3 ii ah US 
way jp KTA JAN oi AN Ji) USA Ta Tya ia 
Pp BIA Ah BA IA Jpn Ip MY 
Eh ap ai AU F3 Jan PAN Rao 
DJ kn Si Gita F3 JAM US US JG di ta ga 


». P1 2 ega . 
HP S3 LI Tita UT Ta AW AO KAN oa 
. 5. Ka aa" 

Tn 8 wd 

3394. Ismail Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, 
Keduanya berkata, Auf menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Al 
Hasan. Sementara itu Ibnu Ja'far berkata: Sa'id bin Abu Al Hasan 
menceritakan kepadaku, ia berkata, aku pernah berada di sisi Ibnu Abbas 
dan ia ditanya seorang laki-laki, ia berkata, “Wahai Ibnu Abbas, 
sesungguhnya aku seorang laki-laki yang roda kehidupanku berasal dari 
buah karya tanganku. Dan, aku yang menggambar lukisan-lukisan ini?” 
Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya aku tidak mengatakan kepadamu, 
melainkan apa yang pernah kudengar dari Rasulullah SAW, aku telah 
mendengar beliau SAW bersabda, “Barangsiapa yang menggambar suatu 
gambar, sesungguhnya Allah akan menyiksanya pada hari kiamat, 
hingga ia dapat meniupkan ruh di dalam gambar tersebut, sementara 
orang itu tidak akan bisa meniupkan ruh padanya selama-lamanya.” 
Maka laki-laki itu terserang penyakit asma' yang parah, sementara 
wajahnya menguning. Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Celaka engkau, 


3898 Sanadnya Shahih, akan tetapi pada akhir sanad ada perawi yang tidak dikenal, 
telah lalu semua pembahasannya dengan sanad-sanad yang shahih pada hadits 
no. 2135, 2214, 2540 dan 2212. 


Musnad Imam Ahmad — 


jika engkau enggan —meninggalkan perbuatan menggambar— maka 
gambarlah pohon ini dan segala sesuatu yang tidak memiliki ruh.” 


Pi 


AA AE Ja LA C5 Jet Es .rrao 
ab 2 aa ta Ta . . - Tap AI Pn 
tab Alli Upi Oh daan Loan Har 
MS CAB in da 


3395. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan 
kepada kami, dari seorang laki-laki, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, 
“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bertahallul, lalu kami pun 
bertahallut. Kemudian pakaian-pakaian —berjahit— mulai digenakan, 
batu-batu jumrah pun berserakan, dan para wanita pun dinikahi.” 


Per PN ace ea angan 2: Sd 7. Pa 
AI Kab JS JB IU Jet Gis ryan 
BG Kata ES cad Yaar Jln Se Je DU ae 
“NY Jah 39 va Jua (lay Aa ba GAN Ol tep 
3396. Ismail menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan 
kepada kami, ia berkata, Thawus berkata: Ibnu Abbas berkata, 


“Sesungguhnya Nabi SAW tidak shalat di dalamnya, akan tapi beliau 
menghadap ke arah sudut-sudutnya.””?”6 


AE mb 2 3 oa out Cin ray 
amin aan mu nan Ban ama ata AI ab SN Ti ea 
LAN maa AB 3  eg “ De ba) da3 
PNG EN MA 


334 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2811, pada 
hadits tersebut telah kami sebutkan bahwa Al Bukhari telah meriwayatkannya 
dari jalur Auf, dan ini adalah jalur Auf. Lihat juga hadits no. 3383. 

3395 Sanadnya dha'if, karena ketidakjelasan seorang tabi'in. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 2641. Lihat juga hadits no. 3128. . 

2886 Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Hadits ini merupakan 
ringkasan dari hadits no. 3093. 


— Musnad Imam Ahmad 


3397. Ismail menceritakan kepada kami, Laits mengabarkan 
kepada kami, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 
pernah menjama” antara shalat Zhuhur dengan shalat ashar, dan antara 
shalat maghrib dengan shalat isya” pada saat bepergian atau musafir dan 
pada saat mugim (menetap). 


Pa 


Pa AP Ha sa Lo ebi Jet Ci Yah 
jad £ Ht Ha pa aa an Sei Op Jas 16 
Yana 
dipo ok 
3398. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah 


SAW berbuka pada hari Arafah. Dan, Ummu Al Fadhl menghidangkan 
susu untuk beliau, lalu beliau SAW pun meminumnya.” 


2 9: :36 2. Pan Bun datar Ui yaa 


Ka cas bag at dung dah Jo das Ge 
SB AS uh ey aa Ka Ata 


3399. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 
kepada kami, dari Ikrimah, ia berkata, Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah 
SAW membaca ayat sesuai dengan yang diperintahkan padanya untuk 
membaca, dan beliau diam sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya 
untuk diam. Dan, Rabbmu tidaklah lalai. Sungguh telah ada pada pribadi 
Rasulullah SAW suri teladan yang baik.” 


28 Sanadnya shahih. Lihat juga hadits no. 3323. 
28 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3376. 
3389 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3062. 


Musnad Imam Ahmad — 


- ... , - 

SAR Hp 2 Sep LA UE peta Ki rta. 

: : Pee an Sen AS An Aa Te In ita 

APA Uya GP ag HP oo d3 

3400. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 

kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW 
menikahi Maimunah pada saat beliau sedang ihram.” 


AS PP ae Lg ui Jen Than NI 

Sean Hee Lanal Pa AP TAU AL AN TAN TT DSA PON PE 

Abg Lai AN ai Ag die lo A1 Ip) JB JL 
EA YA Ka Yo aa GAN 


3401. Ismail menceritakan kepada kami, Ayub mengabarkan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, “Raihlah (Lailatul GadrJ pada sepuluh malam terakhir, pada 
sembilan malam yang tersisa, atau lima malam yang tersisa, atau tujuh 
malam yang tersisa,” “01 


Leto Kdi CAS mn K3 Eta Sg ES tan 

II IE Pe gi pan A Cin AA Ja 
Io PA IN PO Bi Gi ea 
Bd pe Ula Ip Ala an ate Dn 
Sula 


TANK TN NN 


Hae Rana De an ea 


“00 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3384 dengan 
sanad ini. 

401 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2520. 
Tambahan “Malam Lailatul Gadr” kami tetapkan dari naskah (2) . 


— Musnad Imam Ahmad 


- NN NA NE Da Da 2 
Ha En S5 la D6 ALS Ea Sate SM 
3402. Bahz menceritakan kepada kami, Abdul Warats 
menceritakan kepada kami, Al Ja'd Shahibul Hulliy Abu Utsman, Abu 
Raja” menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza 
wa Jalla, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat kebaikan- 
kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian ia akan menerangkannya 
kelak pada hari kiamat. Barangsiapa yang bertekad melakukan kebaikan, 
namun ia tidak sempat melaksanakannya, maka Allah akan mencatat 
satu kebaikan penuh di sisi-Nya. Jika ia melaksanakannya, maka akan 
dicatat untuknya sepuluh kebaikan hingga tujuh ratus kali lipat, bahkan 
lebih. Jika ia bertekad untuk melakukan keburukan, dan ia tidak sempat 
melakukannya, maka Allah mencatat satu kebaikan penuh untuknya. 
Dan, jika ia melaksanakannya, maka akan dicatat atasnya satu 
keburukan" “2 


2 cc... Nb. Ab so A6 - 


ai etng 
PAI Ir Pa PB SAN Gn Gib Ii GAS YtY 

Ken ah Sena” Pe aUa aa Ma TA - $ 

Ia Ke Sy BA TE Te PE 

La 

tg 

3403. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 

kepada kami, @atadah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin 


Ya' mar, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW selesai menyantap daging, 
kemudian beliau shalat tanpa berwudhu sebelumnya. 


Bana PP IP EL Ah Cin Yg GAS rt 
3 ala B3 Ela AN ES IE Kata KE) Cah 


AAA aa da Ji AS yA Ap ph oh anta 


402 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2828. 
3403 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3352. 


Musnad Imam Ahmad — 


He, .23 2 IL u.. 2 1 X 


3404. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, dari Adzrah, dari Sa'id bin Jubair dan Abdush-shamad 
berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Gatadah menceritakan 
kepada kami, dari sahabatnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 
bahwa Nabi SAW membaca pada shalat Jum'ah surah Al Jumu'ah dan Al 
Munafigun. “4 


Siap 23 3 36 Uh Ala din 1g Es rta 
Want 3 alas LA sp as 06 Kap aa Oa 
Ol aah an ab pd NG Oa oa ala dl 


tas. 


bah Bk We Ga 136 ad Fata 10 (aa J6 aa 
PN Ba ANE PEP PN SI De ea San Ga aa 
PI telah At Ko WS LS KG Ih Ga 

Hah UI, (Xp Ula 


3405. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Gatadah mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam (yang bernama) 
Mughitsan. Dan, aku melihat ia mengikuti Barirah pada salah satu jalan 
kecil di kota Madinah, ia meneteskan air mata terhadap istrinya. 
Kemudian Rasulullah menetapkan empat ketetapan atas Barirah: Beliau 


404 Kedua Sanadnya shahih. Hanya saja Abdush-shamad menyamarkan pada sanad 
yang kedua nama syaikh Oatadah, yaitu Uzrah, seperti yang disebutkan pada 
riwayat Bahz. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3325, akhirnya 
telah berlalu, yaitu tentang bacaan surat pada shalat Shubuh hari Jum'at. Pada 
hadits no. 3096 dari Abdush-shamad dan Affan, dari Hammam, dari Gatadah, 
dari Uzrah. Kemudian: sanad ini menguatkan bahwa Uzrah adalah laki-laki 
yang namanya disamarkan oleh Abdush-shamad pada sanan ini. Uzrah adalah 
Abdur-rahman. Dalam naskah (x-) disebutkan “Urwah” dan ini salah, yang 
benar adalah dari naskah (4) , seperti yang telah kami jelaskan. 


ES | — Musnad Imam Ahmad 


menetapkan bahwa wala" adalah hak yang memerdekakan, kemudian 
beliau memintanya untuk memilih. Rasulullah SAW memerintahkannya 
untuk beriddah. Satu kali Hammam berkata, “Iddah wanita merdeka.” 
Kemudian ia berkata, “Ketika diberikan suatu sedekah kepadanya, 
Barirah menghadiahi Aisyah dari pemberian itu. Kemudian Aisyah 
menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, 
“Bagi Barirah itu adalah sedekah. Bagi kita itu adalah hadiah. 703, 


He Er ed ng 5 ol Ea ig Ek run 
Ti Bag 3 a Haa JP ee 18) Egi aga 
KA Lab gi pl Kel as aa de Ii 


-.9 agya rae 


KE RUT ah NS UT Op nah Ip SU “2 g 
Pata ea Ws3 4 ulas 5) A rp WA AS aw) 


Yaa 3 (aa 1 PA ik HA BR La « 
than oh, kena Nana ot, Peng Paya yah uh, Mba 4 Su 
0...r ae ai 
SN Ke SA ara SMAN Bab 
cl Aa 1 AI Ip G LAS H3 II Sa 
en F 2 0 . « an 8 ie 
BAB 
3406. Bahz menceritakan kepada kami, Abban bin Yazid Al 
Aththar menceritakan kepada kami, Oatadah menceritakan kepada kami, 
dari Sa'id bin Jubair bin Al Musayyab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
bahwa duta Abdul Gais mendatangi Rasulullah SAW. Dalam rombongan 
tersebut terdapat Al Asyajj saudara Bani Asr. Mereka berkata, “Wahai 
Nabi Allah, sesungguhnya kami tinggal di perkampungan Rabi'ah, dan di 
antara kami dan engkau ada orang-orang kafir suku Mudhar, dan kami 


tidak akan bersua denganmu melainkan pada bulan Muharram. Maka 
perintahkanlah kami dengan suatu perintah yang apabila kami amalkan 


408 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2542. 


Musnad Imam Ahmad — 


akan memasukkan kami ke dalam surga, dan kami mendakwahkan orang- 
orang setelah kami.” Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka 
dengan empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara: 
—memerintahkan mereka— untuk menyembah Aliah dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, menunaikan puasa Ramadhan, 
berhaji ke Baitullah, dan menyerahkan seperlima dari ghanimah. 
—Melarang mereka— dari meminum di al hantam, ad-duba', an-nagir 
dan al muwaffaf.” Mereka pun bertanya, “Maka dengan apakah kami 
minum?” Rasulullah SAW bersabda, “Gunakanlah tempat minum dari 


kulit yang telah disamak.”“& 


Pa As 


anta SI SE aa YG Da Ud Bi ole Kis rt 
ob any oi EN PK MAP LA Yi 
jan gi AN Ha cat de Jo Ir 


aa 


.olna 


3407. Affan menceritakan kepada kami, Abban menceritakan 
kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Oatadah menyebutkan dari 
Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Abbas, dan Ikrimah dari Ibnu Abbas, 
bahwa duta Abdul Oais mendatangi Rasulullah SAW. Dalam rombongan 
tersebut terdapat Al Asyajj saudara Bani Ashr. Kemudian beliau 
menyebutkan maknanya.” 


Ad-duba': Yakni buah labu yang telah dikeluarkan isinya, kemudian digunakan 

sebagai wadah minuman. Al Muwaffar: Yakni wadah yang dicat dengan ter. An- 

nagir: Wadah yang terbuat dari akar pohon. 4! hantam: Wadah yang terbuat 

dari tanah bulu/rambut dan darah. 

4066 Sanadnya shahih. Makna hadits ini semakna dengan hadits no. 2020. Lihat juga 
hadits no. 3095. 

407 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


deh Ko MI Han IS UP 3 pe AU Un 
Kay W 1g IL) 28 ag AI 3 3 daki dh 


s5... 


SEA Nay Pasta en Aa AAN AB a22 
Ap ISI ida eng Up Ko AI Iya) Cena 2OL 
PU) 


3408. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan 
kepada kami, Gatadah menceritakan kepada kami. Dan, Affan 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammam menceritakan kepada 
kami, dari Oatadah. Affan berkata: Gatadah mengabarkan kepada kami, 
dari Abu Mijlaz, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang 
shalat Witir?” ia menjawab, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, “Satu raka'at yang dikerjakan pada akhir malam'.” Abu Mijlaz 
berkata, “Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang hal yang 
sama?” Beliau menjawab, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
“Satu raka 'at yang dikerjakan pada akhir malam' “8 


. . . . " . ” 0... 
ie Uya ep dh dl Se AI Jp) PE IU ya 
AS Cab Fiat ma Ia to HP, Urai 


3409. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW meninggal dunia, sementara baju besinya tergadai di 
tangan seorang yahudi, dengan harga tiga puluh sha” gandum, beliau 
menggadaikannya untuk memberi makan keluarga beliau.”409 


sasa ie. 


IP Ta ep Op B5 Ah LA ES NA 


0 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2837. 
1409 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2109. 
Lihat juga hadits no. 2724 dan 2743. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pan, 2 aa It Ie & da hh 2JU Pa nj 
CAS PN HE 2G damtaah LG Ang OS) IE u gi 


Pa Na 


Op yaa SI IG gi daa da dengan ah 
ea aa BE ae bra o SI, 0s A1 d3 
tai edi JM Kn S5 ai IP an BP 


La of 


S tai dan, ta SEA 3 ui Ki s3 YG 
BR NG Jab 4 HB PN sanad Ips Apaan) 


3-0 


MI IG dp In bat la Jai 2 
se iya GA II AI Ip KS LS 
Jia Gp an ol oaaza 


3410. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Auf bin 
Abi Jamilah menceritakan kepada kami, dari Yazid Al Farisi, ia berkata, 
“Aku melihat Rasulullah SAW dalam mimpiku pada masa hidup Ibnu 
Abbas.” Auf berkata, “Pada masa itu Yazid menulis lembaran-lembaran.” 
Yazid berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Sesungguhnya aku 
telah melihat Rasulullah SAW dalam tidurku. Ibnu Abbas berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Sesungguhnya setan 
tidak akan bisa menyerupai diriku. Maka barangsiapa yang melihat 
diriku, dalam mimpinya, sungguh ia telah melihatku.” Apakah engkau 
dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang engkau lihat dalam tidurmu?” 
Yazid berkata, “Tentu, aku melihat seorang faki-laki dengan kedua kaki 
tubuhnya dan kulitnya sangat putih, ketawanya indah, kedua matanya 
bercelak, raut wajahnya tampan dan berseri-seri, jenggotnya tumbuh 
lebat dari sini sampai sini, sampai-sampai menutupi lehernya. Auf 
berkata, “Aku tidak tahu mengapa sampai ciri-ciri yang demikian 
disebutkan?” Ibnu Abbas berkata, “Kalau sekiranya engkau melihatnya 
dalam keadaan terjaga engkau tidak akan dapat menyifatinya dengan sifat 


— Musnad Imam Ahmad 


yang lebih dari ini.”?410 


fs0s5. 3» xi. 


PAP Op PI PE gl eh Kah Gi NAMA 
Am re ea ik ay Beko ' 
VA Sia pln PA Gale AI pia Ga Va bo 
0) daa Ja PNY BS 
3411. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari 
Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas, “Kami pernah berjalan 
bersama Rasulullah SAW antara Makkah dan Madinah, kami tidak takut 


kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, dalam perjalanan kami shalat dua 
raka'at. 41! 


0... Bana Lia 


, 3.9 ai SA 3 
AN KP jp Okik Gi Lala Lp Gea CAS YAN 


C 

4 Xi Pena Ir Dua rd 0... . 2 an la 
BI Ke AN Sh FIP SE AE AP Ip Aa LP Me 
0... Pai IO Berita aja sa 
KP P3 SAN Bata ph ale 
3412. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 
Abdullah bin Utsman, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, beliau 
berkata, “Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al Harts pada saat 

beliau ihram.”'2 


“ 


XX Maa Pa Dg AT RA Le aka Tan Gan ta 
EA Ole Jgn CP IE AE ON PA AG 


210 Sanadnya dha'if, karena lemahnya Yazid Al Farisi, sebagaimana yang telah 
kami jelaskan pada hadits 399 dan 499. Lihat juga hadits no. 2525. Hadits ini 
terdapat dalam Majma' Az-Zawaid (8:272) pengarangnya berkata, “Hadits ini 
diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya isigah.” 

“1 Sanadnya shahih, Muhammad adalah Ibnu Sirin. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3334. 

412 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3400. 


Musnad Imam Ahmad — 


Pu 230. KPA 

Pp gay el 

3413. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari 

Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW menikah pada saat ihram.” 


Ta abal 133 ini Gp Wah Gb TAN 
1 Tg a ak . PA A 5, . bg Pa 3 
SP WE aa li Fo DA Ae AP Ya 
Lan pa dah PG 
3414. Ishag menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu 
Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW apabila sujud, 
tampak putih kedua ketiak beliau, saat itu beliau sedang sujud. “14 


Pp in SI ap Haa Cia Ugan al Kis rt No 
0. , EN Aa . 1 Lo ..t ur 0 
ya Ha ( Ag A8 Ie Ai Iyan SEA PA aa bea 
bag - , . & 
- IN 9... 
KP aa TAG 
3415. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Migsam, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Pada hari peristiwa perang Thaif, Rasulullah SAW 
membebaskan para budak yang keluar dari kaum musyrikin." 


0 .. on A3 AG. 


Aa aji MANA Ujaki PP eta Up Tah CAK LN 
MAL el de Ie MIA IE IE AE Pa 


Sal AS eta Bil IA Dad AP NY 3 


NG 


213 Sanadnya shahih. Hadi merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya. 
HI Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3328. 
MIS Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3267. 


— Musnad Imam Ahmad 


PE men ea .. 
Maen on 
3416. Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Salma, dari 
sebagian sahabatnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada pelacuran dalam. Islam. 
Barangsiapa yang telah berzina pada masa Jahiliyah, maka ia telah 
mendapatkan bagiannya. Barangsiapa yang mengklaim seorang anak 
bukan dari pernikahan yang sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak 
diwarisi.” 418 5 


Oi Sain IP ema ya ASN WI TKA AI EAL rta 


aka Si Ih Tati 3 LAN SAR 2 GA OP Ka 
2 ata Aa (wan... an 3 PNG 
Oya jas Uyj :J8) Peng PA P3 JI Jasa ang ada PI 


416 Sanadnya lemah, karena ketidak jelasan perawinya, dari Sa'id bin Jubair. 
Mu'tamar adalah Ibnu Sulaiman. Salm adalah Ibnu Abi Adz-Dzayyal, orang 
Basrah yang tsigah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2:246-247 
no. 2264) dari Ya'gub bin Ibrahim, dari Mu'tamar, dengan sanad yang sama. 
Sedangkan pengarang kitab Majma' Az-Zawaid, kemudian ia menyebutkan 
(4:227) dari jalur yang lain dengan sanad yang sangat dha'if menurut Ath- 
Thabrani dalam Al Ausath. Ibnu Al-Atsir berkata, “Al-Musa'ah adalah 
pelacuran. Al Ashma'i mengkhususkan larangan ini untuk para budak wanita, 
bukan orang-orang yang merdeka. Karena budak-budak tersebut berusaha 
untuk tuan-tuannya, sehingga mereka mendapatkan bagian. Dikatakan, “Budak 
wanita melacur artinya adalah budak tersebut yang berbuat nista.” Dikatakan 
juga, “Seseorang menzinahinya. Artinya adalah seseorang telah berbuat nista 
kepadanya.” Musa'ah berasal dari wazan (timbangan kata) mufa'alah dan 
masdar-nya adalah As-Sa'yu. Seolah-oiah masing-masing berusaha untuk 
tuannya guna mencapai tujuan. Kemudian Islam menghapuskan semua itu, dan 
tidak menasabkan seorang anak hasil zina kepada laki-laki yang berzina dengan 
ibunya. Dan, Islam telah memaafkan para pelaku pelacuran dari kaum 
Muslimin yang terjadi pada masa Jahiliyah.” Adapun tentang teks hadits yang 
berbunyi, “Tanpa nikah yang sah.” Ibnu Al Atsir berkata, “Ini anak risydah! 
Ungkapan ini dilontarkan jika anak itu hasil dari pernikahan yang sah. 
Sebagaimana sebutan yang bertolak belakang dengannya, yaitu ungkapan, “Ini 
anak zina.” Al Azhari berkata pada pasal “Perzinahan”, “Sebutan yang terkenal 
adalah “Si anu anak zina dan anak risydah. 


Musnad Imam Ahmad — 


3417. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Ash-Sha'b bin Jatsamah menghadiahkan keledai liar 
kepada Rasulullah SAW yang sedang ihram, kemudian Rasulullah SAW 
menolaknya, dan berkata, “Sekiranya kami tidak sedang berihram 
niscaya akan kami terima —pemberian darimu—. SAN 


DL 00 eta ia 


Bei Ul ep Ap Oa TEA 


PAN Pe Na ana 


var) ay ale dis Id KA NEK 
2... 
€» Yo Gas 4 J u Para SA 
3418. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Hajjaj bin 
Arthah, dari Husain bin Abdullah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa 


Rasulullah SAW memberikan kelonggaran pada pakaian yang diwarnai. 
Selama tidak luntur dan berbekas"? 


stso. ka - 


En IG 2 Telan Os up ES Ek ra 
Je C 


2. 0. 


de TI ep Ai ee ja 
cab Uu AA adan “£ Hp Ip ng de YES Ab 


#a. 


2 3 | Jeb daa das AP MEI Citi MAA 

Pi one Hb das, Ab EN Jk au 
Kai Bp an Jaga deh Jap 3 3 
2 al ab 4 JI Gebia Ai o Ip Cal mi 


2417 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3218. 
418 Ganadnya dha'if, karena lemahnya Al Hasan bin Abdullah. Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 3314. 


"— Musnad Imam Ahmad 


Kja Jaka Isi) Ufo ey Me Ku Un 
bp ai ie, us de Pa Koe P1 1 UV JB K3, 
ca GS Tg ta aje ai IG AI) P3 LA 


Pane aa ta 


Aa ag ap Bana :06 Pat) Le 1 5 “ 


Mara Pan 


3419. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Aku mendengar Al A'masy berkata, Abbad bin Ja'far menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Ketika 
Abu Thalib akan meninggal dunia, sekelompok orang-orang Ouraisy 
menjenguknya, di antara mereka ada Abu Jahal. Mereka berkata, “Wahai 
Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu mencela tuhan-tuhan kita, ia 
berkata begini dan begini, dan mengerjakan ini dan itu, maka panggillah 
ia dan larangtah ia.” Kemudian dipanggillah Rasulullah SAW, dan pada 
saat itu di sisi Abu Thalib ada tempat kosong untuk satu orang. Maka 
orang-orang Ouraisy takut jika Nabi SAW masuk, beliau akan duduk di 
tempat tersebut dan Abu Thalib akan tersentuh hatinya, maka salah 
seorang dari mereka meloncat dan duduk di tempat tersebut. Ketika 
Rasulullah SAW masuk, beliau tidak mendapatkan tempat yang kosong 
selain di samping pintu, maka beliau pun duduk di sana. Kemudian Abu 
Thalib berkata, “Wahai keponakanku, sesungguhnya kaummu 
mengadukanmu, mereka menuduhmu mencela tuhan-tuhan mereka, dan 
mengatakan begini, begini, dan mengerjakan ini dan itu?” Rasulullah 
menjawab, “Wahai pamanku, aku hanya menginginkan dari mereka satu 
kalimat saja, yang dengannya orang-orang arab beragama, dan 
dengannya orang-orang asing mengeluarkan upeti pada mereka." 
Mereka berkata, “Kalimat apakah itu?” Rasulullah bersabda, “La ilaha 
illallah” Maka orang-orang Ouraisy berdiri dan melepas baju mereka 
seraya berkata, “Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang 
Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat 
mengherankan.”!! (Os. Shaad (381: 5) Kemudian beliau membaca sampai 


Musnad Imam Ahmad — 


ayat, “Mereka belum merasakan adzab.” (Os. Shaad (38): 87"? 


ka cab aa Pa Bb EA ES era 
ai: LI pl dah Jie TA yA oh op ja gl data 
s0. saran 8 "na 


Ts sea Pateng Pa Bao le) ul aa 3 Pee aa 
1 IG Tebaii H5 Ia le be Padi :Je 


05052. t . Ge 
Haa Ol ran NN 
3420. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Muslim Al Bathini, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau berkata, “Seorang wanita 
mendatangi Nabi SAW seraya berkata, “Sesungguhnya ibuku telah 
meninggal, dan ia masih berhutang puasa bulan Ramadhan. Apakah aku 
harus menggodho” untuknya?” Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana 
menurutmu kalau ibumu berhutang, apakah engkau akan membayarkan 
hutangnya?" Wanita itu menjawab, “Tentu.” Rasulullah SAW bersabda, 
“Maka hutang yang berhubungan dengan Allah lebih berhak untuk 
dilunasi". “2 


Ka Kao 001 a Ab 


“a -Je Kp Gi yi DL ES LA ENG rana 


PA TN 


S1 Ist JG IE AAA pa oi Up Pan GM 


SAE SIG AA Ip Sia SB gl, din in io 


MI? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 2008. 
Kami telah sebutkan siapa saja yang telah meriwayatkan hadits ini. Lihat juga 
Tarikh Ibnu Katsir (3:123). 

M2 Sanadnya shahih. Hadits ini semakna dengan hadits no. 3137. Lihat juga hadits 
no. 3224, 3377, 3378. Riwayat ini terang-terangan menyebutkan bahwa 
pertanyaan disini tentang menggadha puasa bulan Romadhan, sementara Al 
Hafizh tidak mengisyaratkan dalam 4! Fath (4:169-170). Dan yang tampak 
bahwa kejadian-kejadian yang menimbulkan pertanyaan bervariasi, suatu saat 
tentang puasa nazar, saat yang lain tentang puasa Ramadhan, dan orang yang 
bertanya, adakalanya wanita dan adakalanya laki-laki. 


— Musnad Imam Ahmad 


| 


AAA ntah dam 


3421. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik bin Anas 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin At Fadhl 
menceritakan kepadaku, dari Nafi” bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Seorang Janda lebih berhak unruk 
memutuskan urusannya sendiri —dalam masalah pernikahannya— 
daripada walinya. Sementara seorang gadis dimintai persetujuannya 
—dalam masalah pernikahan—. Dan, diamnya adalah tanda 
persetujuannya”” “2! 


aano Toe ea 


SPAN EL ok Sena, Is Bb rn 

Pinuatr, aJG SI Oya yaaa PE oh op Ob 
Ii Ie apa Je TB PAS ASI PAKA, 
SPA do ea Uh ana dan 


SIN Up Rn jam La pelad Al AG Gaga Nori 
3422. Yahya dan Muhammad menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu 
Zhabyan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Manakah di antara dua bacaan 
yang kalian anggap pertama?” Orang-orang berkata, “Bacaannya 
Abdullah.” Abu Zhabyan berkata, “Tidak, bahkan itu adalah yang 
terakhir. Dulu Al Our'an dibacakan dihadapan Rasulutlah SAW pada 
setiap tahun satu kali, pada tahun meninggalnya beliau Al Ouran 
dibacakan atas beliau dua kali, pada saat itu Abdullah lalu 
menyaksikannya, kemudian ia mengetahui mana ayat yang dihapus dan 
mana yang diganti.” “2 


#21 Sanadnya shahih. Ibnu Numair adalah Abdullah. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3343, dan telah lewat dari jalur Malik pada hadits 
no. 3222. 

422 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2494. Lihat 
juga hadits no. 3001 dan 3012. 


Musnad Imam Ahmad — 


0. A8 


Ke Ip ii 1 Wjal Giaa Bia Hi Cie Tr 
AI gaada Te Ip as IE AE gi gp 
KEB AN Sp Si Watu yah 


3423. Ya'la menceritakan kepada kami, Hajjaj Ash-Showwaf 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW memutuskan untuk budak mukatab dibunuh, 
ia dibayar diyatnya untuk bagian yang telah dimerdekakan senilai orang 
merdeka, sedangkan sisanya senilai diyat budak.”9423 


De ya PP Ia pa Ela Iki Wis rr 


3 on, B2 . 


J3 Ne 


Tang pke IR Cam ia ana dug aka 4 


PhNa Kerana La ds 3 Lewat era 


es GP ena -J6 Gu oa -J6 pi pa ds 
Oa If pd ip u PA PAP 


HE aa $ Y Km " Woo Lagi) Sasa 

3424. Ya'la menceritakan kepada kami, Hajjaj Ash-Showwaf 
menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Ikrimah, ia berkata, “Aku 
duduk di samping Zaid bin Ali di Madinah. Kemudian lewatlah seorang 
kakek yang biasa disebut Syurahbil Abu Sa'd. Zaid berkata kepadanya, 
“Wahai Abu Sa'd, dari mana engkau?” ia menjawab, “Dari Amirul 
Mukminin, aku telah berbincang-bincang dengannya tentang suatu 
berita.” Zaid berkata, “Sungguh jika berita itu benar, maka aku lebih 


49 Sanadnya shahih. Ya'la adalah Ibnu Ubaid. Hajjaj Ash-Shawwaf adalah Hajjaj 
bin Abi Utsman, ia adalah perawi yang tsigah. Al Oaththan “Ia adalah 
Ohaththan perawi yang shahih dan pintar.” Biografinya telah disebutkan oleh 
Al Bukhari dalam Al Kabir (1/2/372). Yahya adalah Ibnu Abi Katsir. Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 2660. 


— Musnad Imam Ahmad 


menyukainya dari pada aku mempunyai seekor unta merah." ia berkata, 
“Sampaikanlah berita itu kepada orang-orang!” ia berkata, “Aku pernah 
mendengar Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah 
seorang muslim mempunyai dua orang putri, kemudian ia merawatnya 
dengan baik, melainkan keduanya memasukannya ke surga.“ 


Ke-00 203 ae 


bud nd SA ES Sea Gi Bi Fara be Ba- .rtyo 


0. 


Ii Ip, 56 Ni ep 0 ang aa 


PEYAN St 0 Pu AN Sa pl dian Io 
neo... Pn a - 

SP SAI dapa HL 5) uda Bb non DAA 
ad Is rb Kang da & do & 23 da PN “ala 
2 Ka Ab 3st A3 dk 2 Io & KI 3 Jua 
aka "Ah 

3425. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'd 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan lebih 
dermawan pada bulan Ramadhan ketika ditemui Jibril. Beliau ditemui 
oleh Jibril pada setiap malam bulan Ramadhan hingga akhir bulan, dan 
Rasulullah SAW membaca Al Our'an di hadapannya. Apabila Jibril 


menemuinya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan 
dalam kebaikan dari pada angin yang berhembus.”2 


“2 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3104. 
Hadits ini riwayat Fathr bin Khalifah, dari Syurahbil. Dan, riwayat Al Hakim 
memberikan faedah kepada kita, bahwa Fathr bin Khalifah hadir di sisi Zaid bin 
Ali dalam majlis tersebut. Riwayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa 
Ikrimah juga hadir dalam majlis tersebut. Dalam riwayat Al Hakim disebutkan, 
“Dari sisi Amirul Madinah” menggantikan lafazh, “Dari Amirul Mukminin,” 
mungkin riwayat Al Hakim inilah yang mendekati kebenaran, tapi, mungkin 
saja salah seorang Khalifah mengunjungi Madinah pada waktu itu. 

425 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3012. lihat 
juga hadits no. 3422. 


Musnad Imam Akhmad — 


202 90 Ig Naa Ea. tea pa 


Hore yaa Ela S5 Cin gas Abis rana 
£ £ kb" PN aa On Si ana por 0 
Ha PI ala 5p Oh CA JG SP KE 3 
TA at 2 maha Tana KU ja PPS Ah an 
Ag ialah Ala ale II Ig) JB OB AP Oi OP aa 
da Mp Sa PAD mn AP Saba EU Pa NG PN TI Pa 
9 SE 3 NAS (SG Pr GP AI SG 
“eh a 92. AN PEN 
GA Jai KI SY SIT 
3426. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan 
kepada kami, Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami. Dan, Abdur-razzag berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, 
dari Abdullah, almakna, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Pakailah pakaian kalian yang 
berwarna putih. Sesungguhnya itu adalah di antara pakaian terbaik 
kalian. Kafanilah dengannya orang-orang yang meninggal di antara 
kalian. Itsmid adalah celak terbaik kalian, sesungguhnya ia dapat 
menumbuhkan bulu, dan menajamkan pandangan.” “£ 


"IS KI ee Ea jas Bi ren 
Pa Npa Aa Na Daniya 3 e £ 0 
ng AE Ko Ih EN EA 
SS aa Tai Il Yh la GAS Je Ie Dl 16 
onta ie an bata 
"Hat AS dip Lali 
3427. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Nafi” menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, ia berkata, “Aku menulis surat 
kepada Ibnu Abbas. Lalu ia pun mengirimkan surat balasan yang isinya: 
sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya sumpah 


diperuntukkan bagi terdakwa, dan jika manusia diterima dakwaannya 
niscaya semua manusia akan bebas mengklaim harta manusia lain dan 


426 Yanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3036 dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 3342. 


— Musnad Imam Ahmad 


darah mereka.” “2 


3 abah abs Eta 5 Eta as Af Ea rena 
Lo... ato N Te ea An sa S3 
AP in bm LD ep uk 


Aa Sila Lem pd Op Jas GAS 1JG CAS Ah KA 

3428. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad 
menceritakan kepada kami, Atha” Al Aththar menceritakan kepada kami, 
dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW tentang seorang suami 
yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, lalu Rasulullah SAW 
bersabda, “Hendaknya ia bersedekah dengan satu dinar. Jika tidak 
mampu, maka dengan setengah dinar.” “8 


Geo tag “5. Pt aa 


Bat dp En YG Otinh Jas jl Es rena 
de Un Er 8 LA Aap Kas Mual Ig Oa IE 
Ba bai, Hb Ipa SE Ka nh le 


3429. Abu Kamil dan Affan menceritakan kepada kami, mereka 
berdua berkata, Hammad menceritakan kepada kami, dari Abu Jamrah. 
Affan berkata, Abu Jamrah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Dulu Rasulullah SAW menetap di Makkah selama tiga belas 
tahun, dan di Madinah sepuluh tahun, selama itu juga wahyu turun 


kepada beliau. Dan, wafat pada saat beliau berusia enam puluh tiga 
tahun. “2 


427 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3036, dan 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 3342. 

42 Sanadnya Lemah sekali, disebabkan lemahnya perawi yang bernama Atha” Al 
Aththar. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3301, 3789. Lihat 
juga hadits no. 3145. 

2 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2242. Lihat 
juga hadits no. 2680 dan 3380. 


Musnad Imam Ahmad — 


sn 0. na ae. 


ap MS EYE ey AS id ES rt 
JAS IS ah Ie Jo Da ta 

la & ag kari adi & D J3 Ad & Cs gi 
OI SS Ba SP 3 LKS drum Ina dah 


3430. Abu Kamil dan Yunus menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ammar bin Abu 
Ammar, dari Ibnu Abbas, bahwa dulu Nabi SAW pernah berkhutbah 
—dengan bersandar— kepada batang pohon. Maka ketika mimbar masjid 
telah dibuat, Rasulullah SAW berkhutbah di atasnya, talu menangislah 
batang pohon. Kemudian Rasulullah mendatanginya dan mengelus- 
ngelusnya, hingga ia tenanglah. Rasulullah SAW bersabda, “Seandainya 
aku tidak mengelusnya, niscaya ia akan menangis sampai hari 
kiamar.”30 


PAN TG MN NN 


Aa PP Ai PS Ea aj Ek ran 


3431. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Tsabit, dari Anas, dengan redaksi sepertinya." 


Op dab palu 1 WE UT JG LA LAS YAN 
SA SN BSI ya Pi asa D5 ai 
3432. At Khuza'i menceritakan kepada kami, ia berkata, Hammad 


430 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 
2232,2237,2400, dan 2401. 

431 Sanadnya shahih. Hadits ini berasal dari Musnad Anas dan Hadits ini 
merupakan pengulangan dari hadits no. 2237, dan makna hadits ini seperti 
hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Ammar bin Abu Ammar, 
dari Ibnu Abbas, dari Tsabit, dari Anas, bahwa dulu Nabi SAW pernah 
berkhutbah —dengan bersandar— kepada batang pohon kurma, 
kemudian ia menyebutkan maknanya? 


Tere s0 g6. ie. 


gi OP Sage oi PP pa GP al Hi Aa UAS LN YY 
ae GE anna tata Lena NU MN AA Tu Ra Hedae UT 
A3 be ab ph IE lo II Iya) BR 1JE yap 


La MPI 


ta umat 
3433. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari 
Hasyim, dari Ibnu Sirin, dari Yonu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW 


memakan daging yang ada tulangnya, kemudian shalat tanpa berwudhu 
sebelumnya.” 433 


P3 IP Bb Ol op Talk GAS Ci ver 
je Dp) 3D Go yap kota gak 
DE Biji GH LA Os HE PA AE 
HS 8 Kian Lg II Op ll AE SU 
AJB Ig AA ala 83 HIS) ma 
II 3 lag ah ri 35 pe & ta Pai 
3154: Mulisirsad hi Salintah menciritikah kepac kanal di 


Ibnu Ishag, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
berkenaan dengan firman Allah Azza wa Jalla, “Jika mereka (orang- 


432 Sanadnya shahih. Hadits ini berasal dari Musnad Anas dan Ibnu Abbas, dengan 
makna hadits sebelumnya. 

233 Sanadnya shahih. Hisyam adalah Ibnu Hisan. Hadits ini merupakan 
pengulangan dari hadits no. 3403. 


Musnad Imam Ahmad — 


orang yahudi) datang kepadamu —untuk meminta putusan—, maka 
putuskanlah —perkara itu— di antara mereka. Jika kamu berpaling dari 
mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudhorat kepadamu 
sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka 
putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Os. Al Maaidah (SJ: 
42) Ibnu Abbas berkata, “Dulu Bani Nadhir apabila membunuh 
seseorang dari Bani Guraizhah, mereka membayar setengah diyat kepada 
mereka. Dan, apabila Bani Ouraizhah yang membunuh salah seorang dari 
Bani Nadhir, mereka membayar diyat dengan sempurna kepada Bani 
Nadhir. Kemudian Rasulullah SAW menyamakan diyat di antara mereka 


(dengan sempurna). “4 


2 karun A5 ea 3 ory Was .yero 
ea PA 
AN aa la da AA KPA gi oa slah anta 


Yr aga UI gai 1) J3 ad, 
& ! & S Ra 1 c 

Fs Ie Us 

3435. Marwan bin Syuja' menceritakan kepada kami, atau 
Khushaif menceritakan kepada kami, dari Ikrimah dan Mujahid dan 
Atha”, dari Ibnu Abbas, ia me-marfu'-kannya kepada Nabi SAW, 


“Sesungguhnya para wanita yang nifas dan haid, mandi dan berihram 
dan menyelesaikan manasik secara keseluruhan, hanya saja ia tidak 


434 Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya 
(3:160), dari Tafsir Ath-Thabari. Dari jalur Yunus bin Bakir, dari Muhammad 
bin Ishag. Kemudian ia berkata, “Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, 
dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Ishag dengan riwayat yang semisalnya.” 
Kemudian ia menyebutkan dari Ath-Thabari juga dari jalur Ubaidullah bin 
Musa, dari Ali bin Shalih, dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban 
dan Al Hakim dalam A! Mustadrak dari hadits Ubaidullah bin Musa dengan 
riwayat yang semisalnya.” Dan ini juga Sanadnya shahih. Dan, telah lewat 
maknanya secara panjang lebar dalam hadits no. 2212 dari jalur Abu Ziyad, 
dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dengan sempurna. Tambahan 
dari 5. 


— Musnad Imam Ahmad 


thawaf di Baitullah hingga suci.” “8 


#3 an ae» 


Aa , 
5 SA Pama PI Cib Jias LA Gin YLTA 


Le Her “ Pt AG ah 5, 2. Pd 
Lot dana da aa Ke 5 J3 
3436. Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Laits menceritakan 


kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Dulu Nabi 
SAW sujud pada —saat membaca— surah Shad.””26 


ob PAS Tab WAN Jis LA WA er 
tia Jl AB telah ME Ke A0 IE ee 


ig ut, ya LA J3 :J6 ni Je sb tag 


3437, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, Risydin bin Kuraib 
mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW, aku berdiri di samping 
kirinya, kemudian Rasulullah SAW memutarku dan memberdirikanku di 
samping kanannya.” Ibnu Abbas melanjutkan, “Pada saat itu aku berumur 
sepuluh tahun.”?37 


B3 JB EN yi es Ip aa DAS CAS YA 


. 


295 Sanadnya shahih. Lihat hadits no, 1990, 3265. Lihat juga Kitab Nasbur Rayah 
(3:89-90). 

2486 Sanadnya shahih. Ibnu Fudhail adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan. 
Laits adalah Ibnu Abi Sulaim. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 
3387. 

Sanadnya dha'if. Karena lemahnya perawi yang bernama Risydin bin Kuraib. 
Yang semakna dengan hadits ini tetah lalu penyebutannya secara panjang lebar 
dan ringkas, berulang kali dengan sanad-sanadnya yang shahih. Yang terakhir 
adalah hadits no. 3372. Dan, yang sejenis dengannya telah berlalu dengan 
sanad shahih pada hadits no. 3389. 


3437 


Musnad Imam Ahmad — 


PT ND ANNUL AT aed & Fan DAA oi NN Nan Pa 
Ga Gan La Kaa OA IGA pmday PR Ip Taat C3) “glab 


SU ha lh JB Selada 3 Ja Uda 1S Hah JB 
S8 Iyo) J8 J6 AA SI aah ae dp 
SA OP da ya NIS SI Ab An SI set ala At Io 


Lala 0 ai 


MB 3 AS Ab If 
3438. Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Atha' bin 
As-Saib, ia berkata, “Kami diundang untuk jamuan makan. Dalam 
jamuan tersebut terdapat Sa'id bin Jubair dan Migsam maula Ibnu Abbas. 
Tatkala makanan dihidangkan, Sa'id berkata, “Apakah telah sampai 
kepada kalian hadits tentang makanan?” Migsam berkata, “Ceritakanlah 
kepada kami wahai Abu Abdullah, di antara kami ada yang belum 
mendengar!” Sa'id berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, 
Rasulullah SAW telah bersabda, “Apabila makanan telah dihidangkan, 
maka janganlah makan dari bagian tengahnya, karena berkah itu turun 
pada bagian tengahnya. Makanlah. dari pinggir-pinggirnya” “8 


JG PA WEE KP) OI XS Ek rara 


TP yA ye AN Cb gala G yo 5 Ie HA 
OP 3 JAS sd Wp pl le Jo 1 Aas Ag 


gai ae Kanan £ : 


sea Kaan 5 PAT « 
SA ab di Aa JA ca aan aa 


98 Ganadnya paling rendah berderajat hasan. Aku tidak menemukan riwayat yang 
menunjukkan bahwa Amr bin Ubaid At-Thanafisi mendengar dari Atha' bin 
As-Sa'ib sebelum hafalannya kacau. Dan, yang nampak menurut pendapatku 
bahwa ia mendengar darinya. Dan, diriwayatkan Al Hakim (4:116) dengan 
hadits yang semisalnya, dari jalur Al Khumaidi, dari Sufyan, dari Atha'. Dan, 
kami telah menunjukkan riwayatnya pada hadits no. 2439. Lihat pula hadits no. 
2730, 3190 dan 3213. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ka Tes AIA Si Ii EKP Ka 


HS 


3439. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr 
bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Thawus 
mengabarkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, bahwa ia menyaksikan 
Rasulullah SAW memberi keputusan dalam satu masalah. Kemudian 
Hamal bin Malik bin An-Nabighah datang dan berkata, “Aku pernah 
berada di antara dua orang wanita, lalu salah satu wanita memukul yang 
lainnya dengan tongkat penyangga kemah sehingga membuatnya 
terbunuh dan janinnya. Kemudian Nabi SAW memutuskan membayar 
budak putih sebagai diyat untuk janinnya atau dibunuh.” Kemudian Aku 
berkata kepada Amr, "Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari 
ayahnya, begini, dan begini?” Maka ia berkata, “Engkau telah 
membuatku ragu.” Ibnu Bakar berkata, “Aku berada di antara dua orang 
istriku, kemudian salah satunya memukul yang lain.”“? 


439 Sanadnya shahih. Hadits tersebut berasal dari Musnad Hamal bin Malik bin An- 
Nabighah, dan akan datang dalam musnadnya, dari Abdur-razzag, dari Ibnu 
Juraij, hadits no. 16798. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4:317), Ibnu Majah 
(2:73-74), keduanya dari jalur Abu Isham, dari Ibnu Juraij. Al Munzhiri 
berkata, “An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya. Perkataan, 
“Dan, dibunuh” tidak disebutkan pada selain riwayat ini. Dan, telah 
diriwayatkan dari Ibnu Dinar bahwa ia ragu-ragu apakah wanita dibunuh akibat 
membunuh seorang wanita.” An-Nasa'i tidak meriwayatkan seperti ini, dan 
riwayatnya akan kami sebutkan nanti. Sementara Al Mundziri menunjukkan 
keraguan Ibnu Dinar pada riwayat yang ada di musnad ini. Ibnu Juraij berkata 
kepada Amr bin Dinar, “Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, 
begini dan begini. ia berkata, “Engkau telah membuatku ragu." Dan, yang 
tampak adalah keraguan ini memang berasal darinya disebabkan oleh berita 
Amar. Maka datam kesempatan yang lain ia meriwayatkan hadits ini tanpa ada 
kekeliruan yang ia ragukan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (3: 
575) dari jalur Abdur-razzag, dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari 
Thawus, dari Ibnu Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam As-Syafi'i 
dalam Ar-Risalah (no. 1174 dengan syarah kami) dari Sufyan, dari Amr bin 
Dinar, dari Ibnu Thawus, dari Thawus, bahwa Umar” (sampai akhir hadits) dan 
ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Abu Daud juga meriwayatkan (4: 317) dari 
jalur Sufyan. Dan, An-Nasa'i secara ringkas, dari jalur Hammad. Keduanya 


Musnad Imam Ahmad — 


G- 


atas Ul JB BA da an ka Eh ra 
LG St ES in Gl Uli a LA Op SEA 
an Lag ab Ken ia ln LD 
San in sa an Bah at Ma An Eat 
KASI 2JE) A5 Ip lag MPA lo NYERI 
3 ra ud ds LK UG 


3440. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Atha' Al Khurasani mengabarkan 
kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwa Khidzam Abu Wadi'ah 
menikahkan putrinya dengan seorang lelaki, kemudian putrinya tersebut 
datang kepada Nabi SAW dan melapor kepada beliau, bahwa ia telah 
dinikahkan oleh ayahnya, sedangkan ia tidak suka. Maka Rasulullah 
SAW memisahkannya dari suaminya, seraya bersabda, “Janganlah 
kalian memaksa para anak gadis.” Ia berkata, “Setelah itu putri Khidzam 
dinikahkan dengan Abu Lubabah Al Anshari dalam keadaan janda.”40 


dari Amr bin Dinar, dari Thawus secara mursa! Adapun asal cerita ini adalah 
telah valid dari Abu Hurairah dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dan yang 
lainnya. Dan, juga diriwayatkan dari selain Abu Hurairah. Lihat Aun Al Ma'bud 
(4: 316-318). Al misthah adalah sebuah tiang dari tiang tenda. Ibnu Al Atsir 
berkata, “Al ghurrah adalah budak laki-laki atau budak wanita itu sendiri. Al 
ghurrah aslinya adalah warna putih yang ada pada wajah kuda. Abu Umar bin 
Al Ala” berkata, “AI ghurrah adalah budak laki-laki berkulit putih atau budak 
wanita berkulit putih, dinamakan ghurrah karena warnanya yang putih. Tidak 
diterima diyat budak laki-laki hitam dan budak wanita hitam. Sementara para 
ahli fikih tidak menjadikannya sarat. Ghurrah menurut mereka adalah sesuatu 
yang nilainya mencapai seperduapuluh diyat dari budak laki-laki dan budak 
Wanita. Al-Ghurrah ini diwajibkan untuk diyat janin yang keluar dalam 
keadaan meninggal. Adapun jika ia keluar dalam keadaan hidup, kemudian 
meninggal, maka diyatnya dibayar penuh. 

20 Sanadnya dha'if. Karena sanadnya terputus. Sesungguhnya Atha' Al Khurasani 
tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Seperti yang kami katakan pada hadits no. 
2840. Dan asal kisah ini adalah shahih. Imam Malik telah meriwayatkan dalam 
Al Muwathta' (2:69) dari hadits Khonsa” binti Khidzam. Imam Al Bukhari juga 
meriwayatkannya (9: 166-169) dari jalur Malik. Dan akan datang juga pada 
Musnad Khansa', dari jalur Malik dan lainnya (6:328-329). Dan, riwayat yang 
disebutkan disini telah disebutkan oleh Al Hafizh dalam 4! Farh (6:168) dari 
Abdur-razzag, aku mengira ia telah menukilnya dari pengarangnya, dan ia 


— Musnad Imam Ahmad 


2s da CA ubt ar As Eh rn 
madara ag Su Bag daa AR ip HA 
OA DS Oh Aa 2Eh IP Ga mi gai ia 
S3 KUAT Aa LK 3 Si) Ulas 


3441. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Atha? Al Khurasani menceritakan 
kepadaku, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi serupa dengannya. Dan, 
ditambahkan, “Kemudian ia mendatanginya setelah itu, lalu wanita itu 
mengabarinya bahwa suaminya telah menggaulinya, kemudian ia 
melarangnya untuk rujuk kepada suaminya yang pertama. Dan, ia 
berkata, “Ya Allah, jika keinginannya (menikahi wanita tersebut) agar 
halal dinikahi oleh Rifa'ah maka nikahnya yang kedua tidak sah.” 
Kemudian wanita itu mendatangi Abu Bakar dan Umar pada masa 
kekhilafahan mereka, lalu keduanya melarangnya rujuk kepada suaminya 
yang pertama.” 4! 


tidak menggunakan huruf & dan $ mengikuti wazan “Kitab” dan kuatkan oleh 
Al Hafizh dalam Al Fath dan diikuti oleh Asy-Syuyuthi dalam syarah Al 
Muwathiha' dengan huruf ». Dan, yang benar dengan huruf 5. Dan, hal tersebut 
telah valid di dalam Al Ushul Ash-Shahihah dari Shahih Al Bukhari dalam 
penulisan dengan bahasa Yunani yang diterbitkan di Bulag (7:18). Dalam 
lembarannya tertulis dengan benar menurutku. Oleh karena itu Al Gasthalani 
menguatkannya (3:44) ia telah men-dhabit-kannya dalam bahasa Yunani yaitu 
“Khidzam bin Khalid" julukannya adalah Abu Wadi'ah. Ada yang mengatakan 
ia adalah Khidzam bin Wadi'ah. Al Hafizh berkata dalam Al Farh, “Dan yang 
benar nama ayahnya adalah Khalid, sementara Wadi'ah adalah nama kakeknya, 
menurut perasaanku.” 

Sanadnya dha'if. Karena sanadnya terputus seperti riwayat sebelumnya, sebagai 
penguat baginya. Sesungguhnya yang menginginkan untuk rujuk kepada 
suaminya, Rifa'ah, ia adalah Tamimah binti Wahhab, sementara dalam riwayat 
Malik dalam Al Muwathiha' (2: 66) dan ada yang ada mengatakan selain 
wanita itu. Lihat biografi Rifa'ah bin Samuat Al Gurazhi dalam Al Ishabah (2: 
210-211). Dan, telah lewat kisah yang lain, yaitu kisah Al Ghumaisha' atau Ar- 
Rumaisha” yang ingin rujuk kepadanya suaminya yang pertama seperti dalam 
hadits 1837. Pengarang kitab Majma' 4z-Zawaid (4: 276) Demikianlah yang 


Musnad Imam Ahmad — 


Jaan 


pon an 


JA Kiri SA SA UE IE A3 AS AL rt 

LX # Pa . PO Pt Aa Pora 

EA Io AAS II PA bi IN oU 
AM ha Ve DIA Ba adan 
TSI Sai ja hang 


3. : : Pe Ona 3 Pri 
Loka Bayi AA oa dng la Ko ebi 
3442. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu 
Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Al Ahwa! 
mengabarkan kepadaku, bahwa Thawus mengabarinya, dari Ibnu Abbas, 
bahwa ketika Rasulullah SAW thawaf di Ka'bah, ia melewati seseorang 
yang menggeret orang dengan tali di hidungnya. Kemudian Nabi SAW 
memutus tali tersebut dengan tangannya, dan menyuruhnya untuk 
membimbingnya dengan tangannya”? 


dladih 3 alaa UUS 3 Oh 


0... P Da 


SA 38 BA VA JG SN 3 BAL eter 

P Ao Lu -... Sbtan Pt ka Ian 2 ora 
de Ie 3 AU ag oral 
FR PR OI JI Ii IS Oh SS La Gp Ga as 


ra ag de So Kb 


B5 ega asa 
PN San BIAN 

. day 9n8 J8 

3443. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Al Ahwal mengabarkan 
bahwa Thawus mengabarkannya dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW 
ketika sedang thawaf di Ka'bah, ia melewati seorang yang tangannya 
terikat kepada orang lain dengan tali dari kulit, atau benang ataupun yang 
lainnya, maka Rasulullah SAW memutuskan dengan tangannya, 


diriwayatkan oleh Ahmad, dan perkataannya yang semisal tidak menyebutkan 
yang sesuai dengan sebelumnya. Dan, aku tidak mengetahui terhadap yang 
mana ia menyandarkannya. Dan, Allah-lah Yang Maha tahu. Dan para 
perawinya adalah perawi yang shahih. 

482 Ganadnya shahih. Al Khidzamah adalah tali dari besi atau serabut yang 
dipasang pada salah satu lubang hidung unta. 


— Musnad Imam Ahmad 


kemudian bersabda, “Bimbinglah ia dengan tangannya. NN 


2g as o- se - 
HB 3 RN gp ot UT BA AS Eib ratt 


Ai de & Io AD 3G PE adi Pn ian ska 


PP Tata Being te. & 
AAN AS SU OB Un aa G5 JS Oa ah 
3444. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Ziad bin Hushain, dari Abu Al “Aliyah, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah melewati 
sekolompok orang yang melempar jumrah, kemudian beliau bersabda, 
“Melemparlah! Wahai keturunan Ismail, sesungguhnya bapak kalian 


dulu juga melempar". “4 


.. han aa 


Lp Naa j Pp Gk Ot ain X2 Es rtto 
SA 3 AS oi Ja AI Ahh oi Il 


, 


PAN ME NAN MI LAKAN PAN TU CON am Wana, Du 
Ga JAN sgm di lg IA Oka (SA Tanam IR IS 
Ip BS Ulat ena ly daa 1IG UE) dk Aint aah 


2 Aa OT FT DN 
MABA JL IE I JE BIE LHP 
3445. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abdullah, dari Salim bin Abu 


43 Sanadnya shahih. Hadits ini sama maknanya dengan riwayat sebelumnya dan 
dengan sanad yang sama. Itu menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hadits 
yang saling menyerupai. Keduanya diriwayatkan oleh Abdur-razzag dari Abu 
Juraij. Makna kedua hadist ini adalah tentang memuliakan manusia, hendaknya 
manusia tidak diperlakukan sama seperti hewan. 

Sanadnya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim (2:94) dari jalur 
Ishag bin Ibrahim Ash-Shan'ani dan dari jalur Ahmad bin Hanbal, keduanya 
dari Abdur-razzag. Al Hakim berkata, “Hadits shahih, menurut syarat Muslim, 
sementara Muslim tidak meriwayatkan hadits ini dari kedua jalur tersebut." 
Adz-Dzahabi menyetujuinya. Ibnu Majah juga meriwayatkan (2:98) dari 
Muhammad bin Yahya, dari Abdur-razzag. 


Musnad Imam Ahmad — 


da4 


Al Ja'd, ia berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas, 
kemudian ia menyebutkan suatu hadits.” Ia berkata: Aku telah 
mendengar Nabi kalian SAW bersabda, “Orang yang dibunuh akan 
datang pada hari Kiamat dengan memegang kepalanya (orang yang 
membunuh), entah beliau bersabda, Dengan tangan kiri atau tangan 
kanan (perawi ragu-ragu) urat-urat lehernya tertarik, di hadapan "Arsy 
Ar-Rahman Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, orang yang dibunuh itu 
berkata, “Wahai Rabb, Tanyakanlah orang ini, karena apa ia 
membunuhku". 45 


Pep MAh ea 28 200 A6- 
MAL GB oat Up Oil Up GR Ae ES het 
png di DA aa Una Tato ea eh ate NI 
4 uPta 3 Teman IP OS lg AA ego eri Oo aj JB 
3446. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Mansur, dari Ibrahim, ia berkata, “Telah 


sampai kepadaku bahwa Nabi SAW apabila sujud, tampak putih kedua 
ketiak beliau.”446 


non AG 


PB dl 2 Obn Cal sj) X5 Cia rtv 


katana An Pe (B3 ta hn AA OA Pa 

3447. Abdur-razzag menceritakan Kena kami, Sufyan 

mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishag, dari At-Tamimi, dari Ibnu 
Abbas, seperti hadits itu, dari Nabi SAW.?“7 


ca han aa 


PA yen ia ap Oi us SN KS Cia YEL 


Pu 


Yo apara eba de ia Sos Ye IE AS 


245 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2142. Lihat 
juga hadits no. 1941. 

“46 Sanadnya dha'f. Karena ia mursal. Sesungguhnya Ibrahim An-Nakha”1 dari 
kalangan Tabiut Tabi'in. Hanya saja Ahmad meriwayatkannya di sini dalam 
rangka meriwayatkan hadits Ibnu Abbas yang semisal, setelahnya. 

247 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3414. 


— Musnad Imam Ahmad 


ata ena Bian an Dera aan 5 
KE as NN KESAN tetas BI dya 


3448. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Ajarilah mereka, mudahkanlah 
mereka, jangan kalian persulit mereka. Bila engkau marah, maka 
diamlah. Dan, jika engkau marah, maka diamlah” “8 


Si is Yu BA Up Ju S5 Aa Gis rata 

FA NA IP TA Ii ai GP Aan Hi 
HI se YP 2 ale ge Aa 
Yen aah GA SA IR ad anji yan Jis 


Maan japan 4 naa ag 


Hikan 13) 08 uala Fa Ye) ag "JB BY Ag (gham 
Naa .. “ .., 5 oi .... API Ap Kena ... 
Cabas Hate NASI II J3 ah SANG LATIN Ja Val 
reg ed mui Tar PG & Aa Tag SA hai Maa 
P3 td AM oa AL ilang HP MI lo Iya) Ja 
0... Naga Te 0 ae dae 

Hn) SIN En Ny Dela 

3449. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan 
kepada kami, dari Al Oasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, bahwa 
seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, “Aku tidak 
mempunyai ikatan lagi (tidak menyetubuhi) dengan istriku sejak pohon 
kurma diserbuki atau dikawinkan” Ibnu Abbas berkata, “Penyerbukan 
pohon kurma atau pengawinannya adalah empat puluh hari, ia tidak 
disiram setelah diairi. Laki-laki itu berkata, “Kemudian aku dapatkan 
istriku bersama laki-laki lain. Suami laki-laki itu berkulit kekuning- 
kuningan, berbetis kecil dan berambut lurus sedangkan laki-laki yang 
dituduh berzina dengan istrinya, berkulit hitam, dan berambut keriting. 


348 Ganadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2556 
dengan sanad yang sama. 


Musnad Imam Ahmad — 


Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah, terangkanlah perkara ini. Ya 
Allah, terangkanlah perkara ini” Kemudian Rasulullah SAW meminta 
keduanya untuk melaksanakan li'an. Kemudian lahirlah (dari wanita 
tersebut) bayi yang mirip dengan laki-laki yang dituduh berzina.” ““ 


Ion Ab 


£ 2 g.. N 
Sae 58 al op ar Ge oi UT GS Aa Gi to, 
Aan ha Ga G3 ketan Pa AL AA Lan an Taat ta 
Ie Si Igo eray SAVE AE IP Ai 
em EL AR de Tn aa ea Dn Beton 
SPA JP mai 3 JS dah Dg Jas sll Me23 Sala 
3450. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Maukah engkau aku kabarkan cara 
Rasulullah SAW berwudhu?” Kemudian ia meminta air wudhu, 


kemudian ia menciduk air dengan tangan kanan, lalu menuangkannya ke 
tangan kiri. 


.. 


2. P 
Kp AN op oran Wp ar AS EA eter 
KR 03 Ng pia Na pes ngak &u.. “ 
Be dah ia IS SB PE AP SL 
Lana HP elamd ISO Alb JI alta) ale 
3451. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Sumai' Az-Ziat, dari 


Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku pernah berdiri di samping kiri Rasulullah 
SAW, kemudian beliau memutar tubuhku ke sebelah kanannya.””5! 


& A3 3 GAY Pa Fear 3G AG AL .ytor 


249 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3360. 

M2 Sanadnya shahih. Lihat badits no. 2416. 

451 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 3359, dan 
ringkasan dari hadits no. 3437, serta pengulangan dari hadits no. 2326. 


— Musnad Imam Ahmad 


a.X M2 SU De War SAS 02 Lan 0. 0... 
EN oo Bi Sya) PS APA PE Man 
a .z Men bani adan ag AT ma Lp Bab an aa 
(A9 HS NE Malah patin Y JUS EA Wan po 
2 P3 Pa Aa Maia DD akn 
KAN KI SA AS Aa IG GI GI tama 
Nan PALA Goa 
Jd IS Pn te Secang 33) 29 

3452. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah 
bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah 
melewati seekor kambing milik Maimunah yang telah mati. Kemudian 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya.” 
Mereka menjawab, “Bagaimana kami memanfaatkan kulitnya, sedangkan 
—kambing itu— sudah mati? maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya yang diharamkan adalah dagingnya.” Ma'mar berkata, 
“Dulu Az-Zuhri mengingkari menyamak kulit binatang, setelah itu ia 
berkata, “Setiap kulit yang telah disamak dapat dimanfaatkan dalam 


segala kondisi'.” 432 


» 


8» 


ana. tea ah he. AG 


sbas AN NP PA Cb SGP AG Cib .ytor 
st... AA “ 3 8 - 2, tone. na ye 
Pia Io Pp la AS ak Mutu 

ea ai ai Am ang ana Ta 

Kai bp Ae II JB at La SP 
3453. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Atha” bin Yasar, 
bahwa ia telah mendengar Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW pernah 
berwudhu, kemudian beliau disuguhi daging, lalu beliau pun 


memakannya. Kemudian beliau berangkat shalat, dan tidak berwudhu 
—tagi—” 3453 


482 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 2369. 
Lihat juga hadits no. 3028 dan 3052. 
483 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 3433. 


Musnad Imam Ahmad — 


upah SEM 25 CAK CGI Sp Gas .rtot 

R3 . Gde Ta) Egg ag Par 3 Je sa 
age dj, Lala Ch co Job Yadi, dl ajah 
IE IG) Kaka ak D daaat Gi AI ON, diah Oi 
Tp 3 ii) Cd Oi IE Fa Da 


3454. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami. Dan, Abdul A'la dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, 
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Aku mendatangi Nabi SAW saat Haji Wada”, atau ia berkata, Pada saat 
pembebasan kota Makkah. Saat itu Rasulullah SAW sedang shalat, 
sementara aku dan Al Fadhl berboncengan di atas seekor keledai. Kami 
pun memutus shaf shalat dan turun dari keledai. Kemudian kami 
memasuki shaf, sementara keledai kami berjalan di depan orang-orang 
yang shalat. Mereka tidak menghentikan shalat mereka.” Abdul A'la 
berkata, “Dulu aku pernah dibonceng di belakang Al Fadhl yang 
mengendarai seekor keledai. Kami datang saat Nabi SAW sedang shalat 
bersama orang-orang di Mina.” 


pe Lah Up Jah Ci SN KE ES rt oo 

Pe ai diah Tapategi Ka 2 Le Aa Si 
Kala et AG) ob Ce GP NP 
AS Bb in It AG DU RI at SI 


x 


3455. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 


484 Kedua sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits no. 
3185. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
bahwa Nabi SAW ketika melihat patung di Ka'bah, beliau tidak masuk. 
Kemudian beliau memerintahkan untuk dibuang, maka patung itu pun 
dibuang. Beliau juga melihat patung Nabi Ibrahim dan Ismail yang 
memegang dadu, maka beliau pun bersabda, “Semoga Ailah 
membinasakan mereka. Demi Allah, mereka berdua tidak pernah 
sekalipun mengundi dengan anak panah.” 


Ape Load Up Lag ASP Ale Cha .rtoa 
AI PA Wadi 26 plg ala dn lo CD Of va 


He kt PE Tata Pi ae 
3456. Abdul Wahhab Ats-Tsagafi menceritakan kepada kami, dari 
Ayyub, dari Ikrimah, dari Tonu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, 
“Carilah ia (Lailatul Gadr) pada sepuluh malam terakhir, pada sembilan 
malam tersisa, atau lima malam tersisa atau tujuh malam tersisa. "“8 


yen ie» 


PIPI mete 1 Taka HAL IN Ae Gih .rtov 

f PN: KE NX Le. Kang Nz ky... 
BA an EN elo II pb LP AS Oi YP La 
Or non Cafe aro eta. ate “ arak Lao 
Ser as Fo at an le Ko Abs, int 
- 29... PPA 2G P3 ae Ah # 
Manja Ojak Inka Ol ANA Gap 1JG cah 
3457. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW dibekam oleh seorang budak dari 
Bani Bayadhah, lalu beliau SAW memberinya upah. Andaikata hal itu 


haram, tentu beliau tidak memberinya.” Ia berkata, “Lalu beliau 
memerintahkan para pemiliknya untuk meringankan sebagian 


48 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3093. 
456 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3401. 


Musnad Imam Ahmad — 


A20. goo. pon ia 


Ta 2 yana Es 35 A3 Ud YLOA 
PA AP NP ae Li 
A3 bi, SE Ga SA Ag 


3458-, Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir dan Ayyub, dari 
Iki imafi,: dati Ybnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat para 
lelaki yang menyerupai para wanita dan para wanita yang menyerupai 
dakilaki SS. 


200 ea 


NN AS Gis toa 


ae ae IE AP gp MG yi 


Hi Sa ag Ja Ka tah CJ iya Kdi gta la 
Ba MO Tn 02 ace ee c... 
SN ANA EDAN an ae 


5. Gea 


Iadn ajaaa 

Aa ha Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakankepada kami, dari Ibnu Thawus, dari Ikrimah bin Khalid, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku berada di rumah Maimunah, lalu Nabi 
SAW'melakukan shalat malam, lantas aku berdiri di sebelah kirinya, lalu 
beliax' memegangku dengan kedua tangannya lantas menarikku ke 
sebelatikdnannya. Kemudian beliau shalat tiga belas raka'at, aku masih 
ingat-ukuran'berdirinya pada setiap raka'atnya selama bacaan surah Ya 
Ayoruhal ktuzzammil” 9 


17 Sanadnya Shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3087 dan 
perpanjangan dari hadits no. 3286. 

us Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3151. 

1488 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3451. lihat, 
hadits!46:3372. 


— Musnad Imam Ahmad 


Ata PAN pk Cin OP AS rn 

aan pedet abal tata una 
aa pat IK aan png KI 
ad gai dg da JA Ip ES :Ju Dai 23 


Pa 


U cela 


HAB 3 P3 BN Pb aa Je 
3460. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Pada tahun penaklukan beliau berangkat menuju 
kota Makkah di bulan Ramadhan, lalu beliau berpuasa hingga melewati 
sungai di perjalanan, dan itu ketika matahari sedang terik-teriknya.” Ia 
berkata, “Lalu orang-orang (yang ikut rombongan) merasa haus lantas 
mendongakkan — leher-leher mereka. Jiwa mereka sangat 
menginginkannya.” Ia berkata, “Lalu Rasulullah SAW meminta 
disediakan wadah besar berisi air, lantas memegangnya dengan 
tangannya hingga orang-orang melihatnya, kemudian beliau minum lalu 
orang-orang pun ikut minum.”460 


ae aa San Ae ut ma ab Mist AD 
J6 aa CA ebi gs KG 3, 33 A3 GAS YR 
ee neLam 51 


Ri Bal PI GP J3 yA GI ala JB aa eat 


“ . Ba Pa asaN Aa Ma ea Ka Soe Daan 
Ai SAY 5 YA LAS "dah AP GA AL IU selat 


Sa ae Mind ke NIS Semua daan Ja 


3461. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku 


460 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3089, 3279. 


Musnad Imam Ahmad —- IE | 


mendengar Atha” berkata, aku mendengar Ibnu Abbas. Ibnu Bakar 
berkata, “Kemudian aku mendengarnya setelah itu, yakni Atha', ia 
berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata, “Pernah seekor kambing 
atau unggas milik seorang isteri Nabi SAW mati, lalu Nabi SAW 
bersabda, “Kenapa tidak kalian nikmati (gunakan) jangatnya.' Atau 
"kulitnya, 481 


2 Cab JB P9 BAB ut aan ia Eta rta 
Pd Nae Jp ea Sutan YA gih 


ri be RED ge ab Ke JG dal ya gp sat 
BA JUS saka Ab Jai tuah Jo mal Sip AE IG Ia 


Bea dia 1 Je DN Ea Sa GB ta 
Y 38 aman jgn IE 1 pa Hama JA, ai 


0nd enno ato 2. oto. ete Ka He Oa SEL 
Ht uan Vagila pia alan Io So NA Ia 
S 3 NN 
AE pn) pb Ss SUN 

3462. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami. Rauh berkata, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Khushaif mengabarkan kepadaku bahwa 
Migsam, Maula Abdullah bin Al Harts bin Naufal mengabarkan 
kepadanya bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, ia berkata, “Aku 


161 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3452. 
Ucapannya di atas: Ibnu Bakar berkata, "Kemudian aku mendengarnya setelah 
itu, yakni Atha' bukan seperti yang terkesan dari makna zhahirnya bahwa 
Muhammad bin Bakar mendengarnya dari Atha? sebab hal ini mustahil." 
Ucapannya, "Yakni Atha'"merupakan keterangan atas perkataan “Kemudian 
aku mendengarnya setelah itu," yakni bahwa Abdur-razzag meriwayatkan dari 
Ibnu Juraij. Ia berkata, "Aku mendengar Atha'." Ibnu Bakar meriwayatkan dari 
Ibnu Juraij bahwa ia berkata, “Kemudian aku mendengarnya setelah itu', 
maksudnya: aku mendengar Atha'. Hal itu bisa jadi semula berasal dari Ibnu 
Juraij dalam redaksi perkataan yang mendorongnya untuk mengungkapkan 
seperti itu. 


(EN | — Musnad Imam Ahmad 


berada di sisi Umar ketika Sa'd dan Ibnu Umar bertanya kepadanya 
mengenai mengusap dua sepatu khuf. Umar memutuskan perkara untuk 
Sa'd, maka Ibnu Abbas berkata, “Lalu aku berkata, “Wahai Sa'd, kamu 
telah mengetahui bahwa Nabi SAW mengusap kedua khufnya akan tetapi 
apakah itu sebelum turunnya surah Al Ma'idah atau setelahnya? Ia 
berkata, Rauh berkata, “Bukankah setelahnya?” Ia berkata, “Tidak 
seorang pun yang mengabarkan kepadamu bahwa Nabi SAW mengusap 
keduanya setelah turunnya surah Al Ma'idah.' Lantas Umar pun diam.”4? 


J6 ana PA NEO MTMA RAGI PALI NIC YAN Ge FOR TAG 
Co 203.5. f 


Udah ARA ae TAI dj be 3 ga 


Bb ai do Gl 
3463. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin 
Atha” bin Abi Al Khuwar, mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia 
mendengar Ibnu Abbas berkata, “Tatkala Rasulullah SAW sedang 
memakan tulang (yang menyisakan sedikit daging tipis yang enak), tiba- 
tiba Bilal mengumandangkan adzan, lantas beliau meletakkannya dan 
pergi memenuhi panggilan shalat dan tidak menyentuh air —lagi—-,” 63 


J5 BA BAKAT NG SI LI, SESI X5 ES ru 
Go Luo 0 SEA 2...” 


£ z Kara Ae 2.015... 
AA ga NA Ah Gi OA Ol alay YAA ia 


2462 Sanadnya shahih. Makna serupa telah pada hadits Ibnu Abbas no. 2988. lihat 
juga: no. 87, 88, 237, 1452, 1459. Al Haitsami menukil di dalam Majma' Az- 
Zawa'id (1: 256) seperti itu dari Ibnu Abbas, lalu ia menisbatkannya kepada 
Ath-Thabrani dalam 4! Ausath. Ia berkata, “Di dalamnya terdapat Ubaid bin 
Ubaidah At-Tammar. Ibnu Hibban telah menyebutnya di dalam kitabnya Ats- 
Tsigat, ia berkata, “Ia suka meriwayatkan hadtis gharib.' Ubaid biografinya 
dimuat dalam kitab Lisan Al “Arab, 4: 120-121. 

2463 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1994, 3553. 


Musnad Imam Ahmad — 


tt :J6 SY :J5 ed: Ja SA We 
Hii aan otg Lydu sei AJ GA aa ya La 
Dn Una Koba 


Cair pi 5 pe Ke tag :J6 € 

3464. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
Muhammad bin Yusuf mengabarkan kepadaku, bahwa Sulaiman bin 
Yasar mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar dari Ibnu Abbas: 
dan melihat Abu Hurairah berwudhu lalu berkata, “Tahukah kamu dari 
apa aku berwudhu?” Ia berkata, “Tidak.” Ia berkata, “Aku berwudhu dari 
beberapa keping susu yang sudah beku yang aku makan. Ibnu Abbas 
berkata, “Aku tidak peduli dari apa kamu berwudhu, aku bersaksi, sungguh 
kamu telah melihat Rasulullah SAW memakan bagian, pundak daging 
kemudian pergi melakukan shalat dan tidak berwudhu lagi.” Ia berkata, 
“Dan, Sulaiman ketika itu hadir. Penuturan ini berasal dari keduanya."?454 


2. PIA 


:J6 TA sai yg & SIG SGM Ie Bis rere 


»0.20 


sn HI da Dek ik al 13 A0 2 yA 
pa dala Je Hal ae aa gel 
pa Sh 2 at Aa 235 1 9G Ae gaa 5 Jini 

Ta 


3465. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, ia 
berkata, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
“Sepengetahuanku dan seperti yang terbetik pada jiwaku bahwa Abu 


28 Sanadnya shahih. Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Yazid Al Kindi Al 
A'raj seorang perawiya tsigah, ia di-tsigah-kan oleh Ahmad, Ibnu Mu'in, Ibnu 
Al Madini dan selain mereka. Ia adalah salah seorang syaikh (guru) Imam 
Malik. Dan, hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi, 1: 157-158 sepertinya dari 
jalur Juraij. Lihat hadits yang lalu dan hadits no. 2377. 


— Musnad Imam Ahmad 


Asy-Sya'tsa' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas 
mengabarkannya, bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan air sisa 
(kelebihan) Maimunah.” Abdur-razzag berkata, "Dan hal itu aku 
pertanyakan kepadanya mengenai menyendirinya dua orang yang sedang 
junub." 458 


2... 


“J6 BA ZA oki Ye £& 29 Bi PE Ce AN Ia 

-J8 iga Suu “adi IE tu La om Ge seba 3 
IS na ee Io Bp BA ab Ph 
B3 AE ARE 1359 AJAKIN, LAI 25 Fe Anal 


333 Pa RR AP eng naga AL 0 
F3 toe LA JB sellas JB ANA JL HR SI (oo) elabl 
Ta Pt entah ae aa LB, 
He sat KI Jai ON OI JS dala dl lo 
op nmel " OA Te ng ea AP PA Lara 
bala Ul AN AI de GAN UTY JW aa Ga Je 

3466. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada 
Atha', "Kapan waktu yang paling baik bagimu agar aku shalat Isya 
sebagai imam atau pun sendirian?” Ja berkata, “Aku mendengar Ibnu 
Abbas berkata, “Suatu malam yang gelap Rasulullah SAW melakukan 
shalat Isya hingga manusia tidur lalu bangun, lalu tidur Jalu bangun lagi. 
Lantas Umar bin Al Khaththab bangun seraya berkata, “Shalat!” Atha” 
berkata, “Ibnu Abbas berkata, “Latu Nabi Allah SAW keluar seakan aku 
melihatnya sekarang meneteskan air ke arah kepalanya, meletakkan 
tangannya di sebelah kepalanya seraya berkata, “Andaikata tidak 
menyusahkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka agar melakukan 


shalat seperti itu. “66 


3468 Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan oleh Muslim, I:101 dari jalur Muhammad 
bin Bakar dari Ibnu Juraij. Lihat hadits no. 3120 

466 Sanadnya shahih. Maknanya sudah dibahas sebelumnya secara ringkas pada 
hadits no. 1926. Di dalamnya kami telah mengisyaratkan riwayat Al Bukhari 


Musnad Imam Ahmad — 


.. 


Kets Ki 23 APA GA Es Yew 


2 KAS . - 0.3 
ya al sea Hu ats ta Gi yAG ai -J BAD 
albert an RN - ce... Lo... 
BUS aah Ie ato AI S3 Ip ko 136 aa aa 
Mani ang Cerai 
3467. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, Ibnu Bakar berkata, Ibnu Juraij mengabarkan 
kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, 
Bahwa Abu Asy-Sya'tsa” mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abbas 
mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku pernah shalat di belakang 


Rasulullah SAW delapan raka'at secara jamak dan tujuh raka'at secara 
jamak."?461 


Iga HE A6 gp PAN SGP Ea KEKUN 
Si Jo ya ag Ida pa GA aa Apa Ui Ya : 


BY Oh s3 bp KP al, de 
C9 Da tu 2389 Gd By, Ld adal us, 
Aya S an mari 


3468. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman Al Ahwal mengabarkan 
kepadaku, Thawus mengabarkannya bahwa ia mendengar Ibnu Abbas 
berkata, "Bila bertahajjud di malam hari, Nabi SAW..., lalu ia 
menyebutkan redaksi serupa dengan doa Sufyan, hanya saja redaksinya, 
“Wa'dukal haggu, wa gaulukal haggu, wa liga'ukal haggu (Janji-Mu 
adalah hag, Ucapan-Mu adalah hag dan pertemuan dengan-Mu adalah 
hag).' Dan redaksi selanjutnya, “Wa maa asrartu wa maa a'lantu, anta 


secara panjang, dan inilah riwayat yang panjang itu. 
“467 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3265 


— Musnad Imam Ahmad 


Ilaahi, ila Haaha illa Anta (Dan apa yang aku rahasiakan dan aku 
nyatakan secara terang, Engkau adalah Tuhan-Ku, Tiada Tuhan —Yang 
berhak disembah— selain-Mu).” “8 


4, 020. 2 “3 2 neon ea FP bag 200 - 

BI XS EP SAN am VA BU XS Wah LIA 
Se Aa en Tae Ma KAA Ie Ap ee ANA & 
va Sat ng BN Ke Ip OS JB AE Ui op 
tlg Ala io Jan KJA Dan) A3 JAN YA 3 
Bo Ico ari 
3 u 2 pel ls 
3469. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW adalah orang yang paling 


dermawan. Tidaklah masuk bulan Ramadhan melainkan beliau ber- 
tadarus dengan Jibril. Sungguh beliau lebih dermawan dari angin.“? 


non ae 


kaka HP GAN Bpk IP IN KA ES rta 


LD on Bb ab Jala OS S3 Hp aah Aa 
Aa : : ar an hat AL te AA 

3 BAG ehh Ie Ko 

3470. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari 

Abu Salamah, ia berkata, “Ibnu Abbas pernah menceritakan, bahwa Abu 

Bakar menyingkap kain berbahan kapas atau wol yang menutupi wajah 


Nabi SAW saat beliau telah wafat, lalu ia memandangi wajah Nabi SAW 
kemudian merengkuh dan menciumnya.” 


1468 Sanadnya Shahih. Pengulangan pada hadits no. 3368. Dan, itu adalah riwayat 
Sufyan yang disyaratkan oleh Imam. 

M6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3425. 
Pembetulan tulisan Ajwadul Basyar” dalam g adalah 'Aswad abasy' dan 
pembetulan dari 3. 

270 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3090 dengan 
isnad ini 


Musnad Imam Ahmad — 


te... aan ea 


Ju TA VE E Kah AS Bi ren 
Tene 202 


AD Ip gs P3 na OP Ta Si aa JA 
NA ab IE KI F3 IE dag de Se 


ANE 196 taat ate BE 3 Pb AG ae 
3471. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
“Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku, dari Thawus, dari Ibnu 
Abbas bahwasanya ia mengingat ucapan Nabi SAW ketika mandi di hari 
Jum'at." Thawus berkata, "Lantas aku berkata kepada Ibnu Abbas, 
“Beliau menggunakan wewangian atau minyak bila berada di samping 
istrinya?'." Ia berkata, “Aku tidak tahu.”7! 


».. 08 20 ia» pen ya 


DAA Hi Ju MA Oia SEN AS AS VI 
paka Ala Jo LD SS IE ya ai Ol Maa jl 
Bo Of mata 23 ag JET JAN dad Ie La ara 


Sat li TA ceri AA ali IL IG LE US Goat 
Kanit ba das AT goa lb JG KiKA 1JG KAN Gas 


de An Jae LIA 1S) nita Y Tpi 23 ag AE 


3472. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Abu Khaddasy 


4M Sanadnya shahih. Ibrahim bin Maisarah Ath-Tha'ifi, seorang tabi'in tsigah. 
Ibnu Uyainah berkata, “Ia seorang tsigah ma'mun, termasuk orang yang paling 
tsigah yang pernah aku lihat” Al Bukhari memuat biografinya di dalam 
kitabnya (At-Tarikh) Al Kabir, 11/328. Hadits ini ringkasan dari hadits no. 
3059. kami telah mengisyaratkannya pada no. 2383 bahwa Al Bukhari 
meriwayatkannya dari jalur Ibnu Maisarah. 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami bahwa Ibnu Abbas berkata, “Tatkala Nabi 
SAW sampai kepada sebuah pekuburan yang terletak di jalan 
pertamanya, beliau mengisyaratkan dengan tangannya di belakang Dhafir 
atau Dhafirah (keduanya nama tempat di Makkah), Abdur-Razzag ragu. 
Lalu beliau berkata, “Sebaik-baik pekuburan adalah ini (pekuburan 
Makkah). " Lantas aku berkata kepada orang yang mengabariku, “Apakah 
beliau mengkhususkan celah di balik bukit itu?” Ia berkata, 
“Demikianlah beliau berkata” Namun ia tidak mengabariku bahwa 
beliau mengkhususkan sesuatu kecuali demikian, mengisyaratkan dengan 
tangannya di belakang Dhafir atau Dhafirah. Kami pernah mendengar 
bahwa Nabi SAW mengkhususkan celah di balik bukit yang berada di 
depan Baitullah”? 


M73 Sanadnya shahih. Ibrahim bin Abu Khaddasy bin Utbah bin Abi Lahab, 
disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Tsigat At-Tabi'in. Al Bukhari memuat 
biografinya di dalam 4! Kabir, 1/1/284. Ia berkata, “Ibnu Abbas mendengar.” 
Ibnu Sa'd juga memuat biografinya di dalam Ath-Thabagat, 5: 352. Ia berkata, 
“Dan, Ibunya, Shafiyyah binti Arakah, dari Bani Ad-Dail.” Dan, di dalam Ar- 
Ta'jil, 15-16, dari buku Ansab Al Asyraf karya Al Baladziri, “Abu Khaddasy 
bin Utbah bin Abu Lahab termasuk teman duduk Muawiyah. Ia seorang yang 
memiliki nasab terhormat” Setelah itu ia mengatakan, “Dan, dari keturunan 
Abu Lahab, Hamzah bin Utbah bin Ibrahim bin Abu Khaddasy. Ia seorang 
yang rupawan lagi baik akhlaknya. (Khalifah) Ar-Rasyid menjadikannya 
sebagai salah seorang sahabatnya” Al Hafizh Ali Al Husaini sangat 
mengingkari ucapannya dalam menulis biografi Ibrahim sebagai Majhul. 
Padahal apa yang dilakukannya ini benar. Dan, hadits di atas terdapat di dalam 
Majma' Az-Zawa'id, 3: 297298. Ia menisbatkannya kepada 4! Musnad, Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam A/ Kabir, semisal lafazh tersebut. Ia berkata, 
“Di dalamnya terdapat Ibrahim bin Abu Khaddasy, Ibnu Juraij dan Ibnu 
Uyainah menceritakan darinya sebagaimana yang dikatakan Abu Hatim, tidak 
seorang pun yang melemahkannya sedangkan para perawi hadits lainnya adalah 
para perawi hadits shahih.” Al Bukhari meriwayatkan di dalam Al Kabir secara 
ringkas dari jalur Abu Ashim, dari Juraij, dari Ibnu Abu Khaddasy, dari Ibnu 
Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sebaik-baik pekuburan adalah ini 
(Pekuburan Makkah).” Ibnu Juraij mengklaim bahwa ia adalah pekuburan 
Makkah. Kemudian Al Bukhari juga meriwayatkan secara ringkas dari jalur 
Hisyam, dari Ibnu Juraij dengan tafazh, “Tatkala Nabi SAW sampai kepada 
sebuah pekuburan.” Al Azrag juga meriwayatkan di dalam Tarikh Makkah 
(1I:169), dari kakeknya, dari Az-Zanji, dari Ibnu Juraij dengan lafazh, “Sebaik- 
baik pekuburan adalah ini (Pekuburan Makkah)” Mengenai makna Adh- 
Dhafir (dengan fathah pada awalnya lalu kasrah) dan Adh-Dhafirah adalah 
seperti bendungan yang terbentang di bumi, di sana terdapat kayu dan batu. Di 
antaranya hadits yang berbunyi, “Lalu ia berdiri di atas puncak bendungan. 
Seakan diambil dari kata Adh-Dhufr, yaitu tenunan yang serabutnya kuat.” 


Musnad Imam Ahmad — 


pae ia 


Upi GEN A3 Ai rev 


Ie JA HA 
KA id SE gi Bae Sp Pai P3 aa 
Wat Op an Lai sada Ie ay dl di Ia 
BA dau Yuta Lis YA 3 EA 


3473. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, “Abdul Karim dan yang lainnya 
mengabarkan kepadaku dari Migsam, maula Abdullah bin Al Harts 
bahwa Ibnu Abbas mengabarkannya, bahwa Nabi SAW —menjadikan 
denda menyenggamai— wanita haid sebesar satu dinar. Jika 
menyenggamainya sementara darah sudah hilang darinya namun belum 
mandi maka —dendanya— adalah setengah dinar. Semua itu berasal dari 
Nabi SAW." ' 


pen ken 


JA BA CA Yg £ BG SP AE rent 
BA ab Ga ab ak . 
LAB idsi OA ab Jika HS Olla po j AK 
Ao ak Sa GA lan di Jia 

3474. Abebar panai dan Ibnu Bakar mendialan bei kami, 


keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar 
berkata, kepadaku, bahwa ia mendengar Muhammad bin Jubair 


Yang nampak, bahwa ia adalah sebuah tempat dengan nama itu di Makkah, 
yang di sana terdapat banyak kuburan. Sedangkan makna Asy-Syi'b (celah), 
Abu Al Walid Al Azragi, 2: 169 berkata, “Kakekku berkata, “Kami tidak 
mengetahui adanya celah di Makkah yang mengarah ke Ka'bah yang tidak ada 
belokannya kecuali celah pekuburan ini, itulah yang mengarah ke arah Ka'bah, 
semuanya lurus.” Kemudian Asy-Syi'ab menyebutkan ciri-ciri secara detail 
yang ada di dalam pekuburan Makkah (169-170). 

MT Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jazari. Lihat hadits no. 
3428 dan syarah kami pada Sunan At-Tirmidzi (1: 247). 


— Musnad Imam Ahmad 


mengatakan, “Ibnu Abbas mengingkari dimajukannya puasa Ramadhan 
bila belum terlihat hilal bulan Ramadhan, dan ia mengatakan, “Nabi 
SAW bersabda, “Apabila kalian tidak melihat hilal —Ramadhan—, maka 
genapkanlah —Sya 'ban— tiga puluh malam?” 


2.3 Pa 


: Ju GP ken Ui Ye & A3 3 3 X5 Clbk revo 
dpan la 2 benak 43 Te PA gk 
wa Caga Ip Tah bi ai Aa SA dag RA JA 
PN TA aharas 2 .. 
Kn ee iui -JB Peng pi Sae pa) Rap 
3475. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, “Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
Ubaidullah bin Abu Yazid mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak mengetahui Rasulullah SAW demikian 
bersemangat untuk berpuasa pada hari di mana ia mengharapkan 
keutamaanya atas hari selainnya selain hari ini, hari Asyura atau 
Ramadhan.” Rauh berkata, “Atau bulan Ramadhan.””””5 


2 ga Pa 


:JB Ng Aca YK 35 SSP Le Kis YEVI 
ta Gp AR 3 Jab ya 5 K0 3 bs JL 


Ag dl Ke 8 SANA JW Gl JB 


278 Sanadnya shahih. Muhammad adalah Ibnu Jubair bin Muth'im. Hadits ini 
merupakan perpanjangan dari hadits no. 1931, di sana dicantumkan dengan 
nama “Muhammad bin Hunain”. Kami menukil perkataan penulis At-Tahdzib, 
bahwa itu dicantumkan pada referensi-referensi terdahulu dari An-Nasa'i 
sebagai Muhammad bin Jubair. Ia berkata, “Demikian juga ia seperti di dalam 
Al Musnad dan yang lainnya.” Kami telah menanggapinya bahwa di dalam dua 
teks asal dari 4/ Musnad di tempat itu juga “Muhammad bin Hunain.' Akan 
tetapi sekarang kita telah menyadarinya. Kami melihat penukilannya dari A/ 
Musnad adalah benar sebab maksudnya adalah letak ini. Lihat juga hadits no. 
1985, 2335, 3280 

2495 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 1938, 2856 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


“.- 2. Aa 2 2 - , 
PB Op Ha Hah Ls Wp F3 da Se 
ob ta. Broo bs Lb ima 
SL AI na KP JB GS Opa 
3476. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
Atha” berkata, "Abdullah bin Abbas mengundang makan Al Fadhl bin 
Abbas pada hari Arafah, lalu ia berkata, 'Aku sedang berpuasa.' Abdullah 
berkata, 'Jangan berpuasa, sebab Nabi SAW pernah dihidangkan wadah 
yang didalamnya terdapat susu pada hari Arafah, lalu beliau 
meminumnya. Sesungguhnya manusia mengikuti sunnah (petunjuk) 
kalian (dengan lafazh, “Mustannun')' Ibnu Bakar dan Rauh berkata, 
“Sesungguhnya manusia mengikuti sunnah (petunjuk) kalian (dengan 
lafazh, “Yastannuna 1.79 


Obat ah In ito 20. Ae 


, 
FP II IP Per en NY EVY 
Jadi 5 gs Ker ni denga elas 


3477. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Zakaria mengabarkan kepadaku, dari Umar bahwa Atha' 
mengabarkannya, bahwa Ibnu Abbas mengundang Al Fadhil.” 


c- 20 kon aa 


Ju TA Ci ye K5 SOP AR Cb YVA 

AE af agi As a dpag da Pad SA 
ba LAN AE RA AN AG TAN 
Op de SS ya SA J8 Je Ap Bah dai Koba 


16 Sanadnya dha'if karena terputus, Atha' tidak bertemu dengan Al Fadhl bin 
Abbas sebagaimana yang telah kami jelaskan pada hadits no. 2948. Dan, 
lihat juga, hadits no. 3239 serta apa yang kami tulis berkenaan dengan 
penemuan terhadap masalah tersebut dan tanggapan atasnya. Lihat pula, hadits 
no. 3398. 

Di dalam sanadnya terdapat sesuatu yang perlu ditanggapi. Hadits ini 
merupakan pengulangan hadits no. 2948 dengan sanad yang ini. 


3477 


— Musnad Imam Ahmad 


“ 


Anal ISI SIA AN 
3478. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan, keduanya 
berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar 
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Ma'bad, Maula Ibnu Abbas 
mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, 
bahwa meninggikan suara dengan dzikir ketika manusia selesai 
melakukan shalat wajib adalah berlaku pada masa Nabi SAW. Dan, ia 
berkata, Ibnu Abbas berkata, “Aku sangat mengetahui hal itu bila mereka 
selesai, bila aku mendengarnya.” 78 


- Pa 


J8 SA KA YG KG GE AS EA reva 

Bb Ah de it yu AR oi babe gal 
Te So JIN aa Go Kiat dea die Jo 
US ah ui aa Kuah ang 


2g ” P ay. . Pa 
209 Ip ena EL oa as 3 Baal In ot 
P : -2 3 Pa 
SANG deh an di sah 
3479. Abdur-razzag dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata, 
Atha' mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Suatu 
malam, aku pernah bermalam di kediaman bibiku (dari pihak ibu), 
Maimunah, lalu Nabi SAW berdiri hendak melaksanakan shalat sunnah 
malam (giyamullail), beliau lalu menuju sebuah bejana besar dan 
berwudhu, kemudian melaksanakan shalat. Tatkala beliau melakukan hai 
itu, aku berdiri lalu berwudhu dari bejana besar itu, kemudian berdiri di 
sebelah kiri beliau, lalu beliau meraih tanganku dari belakang 
punggungku untuk meluruskanku, demikian pula dari belakang 
punggungku ke arah sebelah kanan.“”? 


#98 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 1933 
“7? Sanadnya shahih. Maknanya sudah diulang berkali-kali dari hadits Ibnu Abbas, 
hadits terakhir 3459 


Musnad Imam Ahmad — 


SA Ju TA us Ju SG Ae Gis yA. 

Gb an Ja apa Snp KN Ha js 
18 Pe s5 Ss "th wig yag ATA AURA Fa 
3S se s5 SE Sgp padi, Als 
g LAI Lah Abd 5 Kamd Ij Jak Ab 


Be Aja HA la Ii) GI Aa Aja 
MEI HS IG Mah Hit 


3480. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain bin Abdullah bin 
Ubaidullah bin Abbas mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah dan dari 
Kuraib, bahwa Ibnu Abbas berkata, “Maukah kuceritakan kepadamu 
mengenai shalat Rasulullah SAW dalam perjalanan?” Ia berkata: Kami 
berkata, "Tentu.” Ja berkata, “Bila —sinar— matahari condong dalam 
rumahnya, maka beliau menjamak antara Zhuhur dan Ashar sebelum naik 
ke kendaraan (tunggangan) dan bila belum condong saat berada di rumah, 
beliau berjalan. Hingga bila datang waktu Ashar, beliau singgah lalu 
menjamak antara Zhuhur dan Ashar, dan bila datang waktu Maghrib di 
rumahnya, beliau menjamak antaranya sana Isya dan bila belum datang 
waktunya di rumahnya, beliau naik ke kendaraan (tunggangan), hingga 
bila datang waktu Isya, beliau mampir lalu menjamak antara 
keduanya." 


Daan AG 


Pa IP HA ii 3 TAN EA SN EA LAN 
PL RON PAN AT AA 0 PAN MAAN SANA » 
S6 Ab PEN Ia ig Alba Ike SN LG JB 28 yaa ul 


180 Sanadnya dha'if Karena kelemahan Husain bin Abdullah. Hadits semakna 
telah disinggung dengan sanad lain tapi shahih, yaitu no. 2191. lihat juga no. 
3288 


— Musnad Imam Ahmad 


3... z3 Dar rbu PP 
Maba ja er IS Lah AE AJE 1G Kai Jb ag 
3481. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang 
menjual makanan, maka janganlah menjualnya hingga menerimanya 
dengan sempurna sesuai timbangan.” Ia berkata, “Ibnu Abbas berkata, 
“Aku mengira setiap sesuatu setara dengan ukuran makanan.” 


Pa IP Ab JI PAK GAS SGP IS EA YAN 

Aa D0 Pen Be Eh mek Gu Menta Tekan yan mn 
OI AE ot ln AP ID Ih) HE AL Ol 
Y JB BU el SPL te V3 JB co Phil 


3482. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW melarang mencegat rombongan 
pedagang dan orang kota menjualkan barang milik orang desa.” Ia 
berkata: “Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apa makna ucapannya, 
“orang kota berjual kepada orang desa?" Ia berkata, “Janganlah ia menjadi 


makelar' m3482 


ep SN ab Lp aa Ci SP AS GA NA 


SA at ah Ka th 3 en AG ae TAG 3 


ga Pdt Aa lb Io D6 IS os Ie LN 


281 Sanadnya shahih. Pengulangan dari no. 1847, 1928, 2438. lihat juga, no. 2275, 
3346 

282 Ganadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Jama'ah selain At-Tirmidzi dengan 
tambahan di awalnya, “Talaggau Ar-Rukban' sebagaimana disebutkan dalam 4/ 
Muntaga, no. 2838. kami telah mengisyaratkannya pada hadits no. 3213. Dan 
lihat juga hadits no. 4531 


Musnad Imam Ahmad — 


Ute SS HA 


3483. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ikrimah, ia berkata, 
Ibnu Abbas berkata: Abu Jahal berkata, "Jika aku melihat Muhammad 
shalat di sisi Ka'bah, niscaya akan aku injak lehernya” Lalu hal itu 
sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau lalu bersabda, “Andaikata ia 
melakukannya, pasti malaikat benar-benar akan menyambarnya secara 
kasat mata. 433 


- a00 A6 


A3 al 33 Loh jp an nat an Aa En rena 
NA Seda ena Ke b Pp 


Ya Bca u 3 era) te) Ha kemal aye yi te ati 


EP KE IA 3 Ling SE B3 ah 
IMEL GIE PP AP Pe 
SD Aa KE 26 SIA IE La Yk 
' 2 hu KARIAN ASI G3 1J AN ani 
F : PA Hun Hedi A ra 2g AN nh 
FS Sa ia SS pa DA Pn Ta Be Ji) KI 


B3 end lt Ai ab et By AA ya daan, 


X8 Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah Al Jazari. Hadits tersebut dinukit oleh 
Ibnu Katsir dalam tafsirnya, TX: 248, dari Al Bukhari, dari jalur Abdur-razzag, 
dari Ma'mar. kemudian berkata, “Demikian di riwayatkan At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i di dalam tafsir keduanya, dari jalur Abdur-razzag. Demikian pula 
diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Kuraib, dari Zakaria bin Adi, dari Ubaidullah 
bin Amr (yakni dari Abdul Karim). Maknanya telah disinggung secara panjang 
lebar pada bagian terdahulu dari arah lain, no. 2225. Lihat pula, no. 2321, 3045 


— Musnad Imam Ahmad 


an) sai oa Bata s3 Er Kah Aa Ah 


Ja Aa, « Sa Ker ega Jk SL, -J8 ia yr 


HE LAI 


3484. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Oilabah, dari Ibnu 
Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, “Rabbku Azza wa Jalla datang 
kepadaku malam ini dalam sebaik-baik bentuk.” —Aku mengira 
maksudnya adalah dalam tidur— lalu Dia berfirman, “Hai Muhammad, 
apakah kamu tahu mengenai apa Al Mala'ul A'la (para malaikat) 
bertengkar?” beliau bersabda, “Aku berkata, "Tidak." Nabi SAW 
bersabda, “Lalu Dia meletakkan tangan-Nya di antara dua pundakku 
hingga aku dapati dinginnya antara dua buah dadaku." Atau beliau 
bersabda, “Antara tenggorokanku. Maka tahulah aku apa yang ada di 
langit dan di bumi. Kemudian Dia berfirman, “Hai Muhammad, apakah 
kamu tahu, tentang apa Al Mala'ul A'la bertengkar?” beliau bersabda, 
“Aku bersabda, “Ya, mereka bertengkar mengenai Al Kafarat dan Ad- 
Darajat." Beliau bersabda, “Apa itu Al Kafarat dan Ad-Darajat?' Dia 
berfirman, “Diam di masjid-masjid, berjalan kaki dari jum'at ke jum'at, 
menyempurnakan wudhu' dalam kondisi tidak menyenangkan. Dan, 
barangsiapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik dan 
mati dengan baik. Dosanya menjadi seperti hari ia dilahirkan ibunya. 
Dan katakanlah wahai Muhammad bila kamu shalat: Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon  kepada-Mu  kebaikan-kebaikan, 
meninggalkan hal-hal yang munkar dan cinta kepada orang-orang miskin. 
Dan bila Engkau menginginkan fitnah bagi para hamba-Mu, maka 
cabutlah nyawaku kepada-Mu dengan tanpa fitnah. Dia berfirman lagi, 
“Sedangkan Ad-Darajat adalah dengan memberikan makanan, 
menyebarkan salam dan shalat malam saat manusia tidur.”?484 


1884 Sanadnya shahih. Dan, diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 4: 173-174, dari 
jalur Abdur-razzag dengan sanad ini. Ia berkata, “Mereka telah menyebutkan 
ada seorang perawi antara Abu Oilabah dan Ibnu Abbas pada hadits ini. 
Gatadah meriwayatkan dari Abu Oilabah, dari Khalid bin Al Lajlaj, dari Ibnu 
Abbas.” Kemudian ia meriwayatkan dari jalur Mu'adz bin Hisyam Ad- 
Dustuw2'i, dari ayahnya, dari Oatadah, dari Abu Oilabah, dari Khalid bin Al- 
Lajlaj, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, “Hadits hasan gharib dari arah ini” Aku 


Musnad Imam Ahmad — 


2 ane. AS s0. ia 


Satu er daa SGP A5 Gis YtLAo 


.... 


AS Pai HA app Ii af. PP Pp 


Pan ae 


3 Iaraua Teng 5 Pas 3 Kp SA SL 
SS IE Uu dh SB sa 3 


Ki Pad Up yh Ap ES ad S3 


» 059... 


"5 SN 5 2 ai BS ad Was an 3s YP of pa 
Aa Jas 3 Ea dagiah GA GUS Cas Ia al Up 
Bek) eka peta ia p ag6 55 & daa 
Dop JA 3 KAN OI aa 
Hara Ka Gd Her Su ah aa de . 
3 Ie SL SI BA AL IU) Ya ai 

GEA BB ita 


3485. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, 
dari Ibnu Abbas, bahwa khalayak Ouraisy berkumpul di Hijr (Isma'il), 
berjanji demi Lata, Uzza dan Munat Ats-Tsalitsah Al Ukhra, “Andaikata 
kita melihat Muhammad, maka kita akan menyerangnya seperti serangan 


tidak mengira, yang diinginkan dengan hal itu oleh At-Tirmidzi adalah 
menjadikan riwayat Ma'mar dari Ayyub Ma'lul (cacat). Sebab Ma'mar adalah 
orang yang lebih hafizh dari Mu'adz bin Hisyam, lebih tsabar dan lebih tekun. 
Dan Khalid bin Al Lajlaj Al Amiri adalah seorang yang tsigah. Andaikata 
riwayat Mu'adz bin Hisyam shahih, maka hadits ini juga shahih akan tetapi 
nampaknya riwayat Mu'adz bin Hisyam itu gharib. Oleh karena itu, mengenai 
biografi Khalid bin Al-Lajlaj, pengarang At-Tahdzib mengatakan, “Ia 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas menurut yang dikatakan orang.” Hadits di atas 
dinisbatkan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur, V: 319 kepada Abdur- 
razzag dan Abd bin Humaid dan Muhammad bin Nashr akan tetapi kalimat 
“dari Ibnu Abbas? tidak tercantum. Ini merupakan kesalahan cetak yang sangat 
jelas. Lihat juga, tafsir Ibnu Katsir, VII: 220-221 


— Musnad Imam Ahmad 


satu orang, kita tidak meninggalkannya hingga membunuhnya.” Ia 
berkata, “Lalu datanglah Fathimah seraya menangis hingga menemui 
ayahnya. Ia berkata, “Khalayak dari kaummu berada di Hijr seraya 
berjanji bila melihatmu akan menyerangmu lalu membunuhmu. Tidak 
seorang pun dari mereka melainkan telah mengetahui jatahnya dari 
darahmu.” Beliau bersabda, “Wahai putriku, dekatkan kepadaku tempat 
wudhu!” Lalu beliau berwudhu, kemudian menemui mereka di Al Masjid 
Al Haram. Tatkala melihatnya, mereka berkata, “Ini dia.” Mereka 
menundukkan pandangan mereka dan berdiam di majlis mereka dengan 
tidak bergerak sedikitpun serta tidak berani menatap ke arah beliau. tidak 
seorang pun yang menyerang beliau. Lantas Rasulullah SAW 
menyongsong mereka hingga sampai di atas kepala mereka. Beliau 
mengambil segenggam tanah lalu menebarkannya kepada mereka seraya 
berkata, “Wajah-wajah yang buruk." Ia berkata, “Tidaklah sebuah batu 
kerikil mengenai salah seorang di antara mereka melainkan ia terbunuh di 
perang Badar sebagai orang kafir”.”"5 


0..#20. Pena 20. 


2. OKE 33 Tk Ci SN Aa is .rtAn 


2 ena ne apaan :JE pda 
- BI oi aka Ja 13 Abg Nana nu 


2... 


Go En Sad Jaa e Ya La 
Ia TENA 


3486. Abdur-razzag menceritakan kepada kami, Ma'mar 
menceritakan kepada kami, dari Utsman Al Jazari, dari Migsam, ia 
berkata, “Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Abbas, bahwa panji 
Nabi SAW berada pada Ali bin Abi Thalib dan panji Al Anshar berada 
pada Sa'd bin Ubadah. Bila peperangan memuncak, maka Rasulullah 
SAW berada di bawah panji Al Anshar."6 


485 Sanadnya shahih. Pengulangan no. hadits 2762 

436 Sanadnya perlu diberi catatan. Hadits lainnya telah disinggung pada no. 2562 
dengan sanad ini. Kami telah memerinci pembicaraan mengenainya. Hadits ini 
diisyaratkan oleh Al Hafizh dalam A! Ishabah, ITI:80 namun tidak menyebutkan 
siapa yang mengeluarkannya 


Musnad Imam Ahmad — 


2... - Aa Lb. 


23 
HN KE Ip aa Uji Okta Urat Ini SAS YAN 


2... 


BI dp SN Da Ja YP (AE GA Lani 1U yel 
LA Ia Ha ea PA Via GAB alah da 
Ca gp 3 Tn sah Ih AG Cat G3 dia 
Caba Si Ji Hp abal TKA, SS GC lap 

| Ie IE IG en RS 


3487. Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Sa'id 
mengabarkan kepada kami, dari Abdur-rahman bin Abis, ia berkata, 
“Aku mendengar Ibnu Abbas lalu ia ditanyai, “Apakah engkau 
menghadiri shalat led bersama Rasulullah?” Ia menjawab, “Ya, andaikata 
bukan karena kedekatanku dengannya, tentu aku tidak pernah 
menghadirinya dari sejak kecil, beliau shalat dua raka'at, kemudian 
berkhutbah, kemudian mendatangi bendera yang berada di kediaman 
Katsir bin Ash-Shalt, lantas memberikan wejangan kepada kaum wanita, 
mengingatkan dan memerintahkan mereka bersedekah, lalu —tangan— 
mereka menjangkau telinga dan tenggorokan mereka (melepaskan anting- 
anting dan kalung) lantas bersedekah dengannya.” Ia berkata, “Lalu 
mereka menyerahkannya kepada Bilal.”””87 


Pn 


Pp ae PLN HE eat hj Cia rtAA 
In In gal Dah alah Jp Bg 08 uya 
3488. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Artha'ah 


mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia tidaklah 
melihat Rasulullah singgah di Al Abthah dan berkata, “Rasulullah SAW 


3487 Sanadnya shahih. Yazid adalah bin Harun. Sufyan bin Sa'id adalah Ats-Tsauri. 
Hadits di atas perpanjangan dari hadits no. 3226. Lihat, hadits no. 3358 


— Musnad Imam Ahmad 


menggauli Aisyah di sana.” 488 


Tere 2.3.8. 2 aa 


Ben Li ya 2 35 gang Eh rena 
ag LAKI Sy 1S pl le Io AE op 
A6 DU, CA HD su 


3489. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Budak mukatab dibayar diyatnya 
untuk bagian yang telah dimerdekakan senilai orang merdeka, 
sedangkan (bagian) yang tersisa diatnya senilai budak,” “8 


IE ap Se 1 oat 3 Url ng Wib ran 

Tan de LA 23 Pa PP PP gi data yap 
A 2, p 2... Pe 2 AL 3 0.7 2... £ .1... 
BI ee dg) Iya Ul GIS LIL aate 3 Ad 
eat Gen Data an Ai an NUN an ni an 
HE JS (3 Seal Gl Ale AN Calo MI Iga) pkai telan Ala 


oo. Pe aa 


Pa Tap tni Sd ban aa 5g PP ap Pa 
Ia ala de Jin Ips BET aa Ka Ja 
Hb apa da ah ai aa ge LI 
Aa ne gd plg dl di da Ijin G3 da 
13 Jb OP FAN AI patah Gi eh Je 


Dai Jb Gb ap data ang MP Aanah 


48 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3289 dengan 
sanadnya 
269 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3423 


Musnad Imam Ahmad — 


BA Ri EN Abe ena AKU Lae Senam 3 
Bini US in) ada Haa (Gl BUNG UD 1JE Kia 


At In IG eat FA Anh Up cegi Ip LA 
AH Sta dala at Sop Sal lea Jo 
Io & aa Sa Pk KPT & os A Tae 
BAB PU ya Sd de Meh uga, dai 
Jet Ko 9 Ir ant Ih Jai 


156 Jt dinas 45 tna S Se aa 
EN Ah aj aa UB Ge G3 Sah HS Hah 


Ka AT Pap 2Y 3 HI An, ui Dar ut Setan Teri Nia 
Ap dki Aa At Ko WII NY, BSI 


, 


King ag 


3490. Yazid menceritakan kepada kami, Abbad bin Manshur 
mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, dari 
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Aku mendatangi bibiku 
(dari pihak ibu), Maimunah binti Al Harts, lalu bermalam di rumahnya. 
Maka pada malam (giliran)nya itu, aku mendapati Rasulullah SAW, lalu 
beliau shalat Isya kemudian masuk ke rumahnya, meletakkan kepalanya 
di atas bantal yang terbuat dari kulit, berisi serat (sabut). Aku datang lalu 
meletakkan kepalaku di atas sisi lain darinya, lantas Rasulullah SAW 
terbangun seraya memandang. Ternyata ia mendapati hari sudah malam, 
lalu beliau bertasbih dan bertakbir hingga tidur lagi, kemudian terbangun 
pada saat separoh malam berlalu. Atau ia (perawi) berkata, 
“Sepertiganya.” Lalu Rasulullah SAW bangun untuk buang hajat, 
kemudian menuju ke sebuah bejana yang tergantung pada sebuah tiang 
yang berisi air, lalu berkumur kecil di mulut tiga kali, lalu memasukkan 
dan mengeluarkan'air dari hidung tiga kali, lalu membasuh wajahnya tiga 
kali, kedua lengannya tiga kali. Mengusap kepalanya dan kedua 
telinganya, kemudian membasuh kedua kakinya.” Yazid berkata, “Aku 


— Musnad Imam Ahmad 


mengira ia berkata, “Tiga kali, tiga kali.” Kemudian beliau mendatangi 
tempat shalatnya, lalu aku berdiri dan melakukan seperti apa yang beliau 
lakukan, kemudian aku datang dan berdiri di sebelah kiri beliau karena 
ingin shalat bersamanya, lalu Rasulullah SAW memperlambat hingga ia 
mengetahui bahwa aku ingin shalat bersamanya, ia menoleh ke kanannya 
lantas menarik telingaku lalu memutarku hingga memberdirikanku di 
sebelah kanannya. Lalu Rasulullah SAW shalat tanpa tahu bahwa masih 
dapat shalat dua raka'at malam. Tatkala beliau mengira fajar telah dekat, 
beliau bangun lalu shalat enam raka'at, shalat witir di raka'at ketujuhnya, 
hingga bila fajar telah terang, beliau bangun lalu shalat dua raka'at, 
kemudian meletakkan punggungnya lalu tidur hingga aku mendengar 
dengkurannya, kemudian Bilal datang lantas mengumandangkan adzan 
shalat. Lalu beliau keluar untuk shalat tanpa menyentuh air lagi. Lalu aku 
berkata kepada Sa'id bin Jubair, “Alangkah bagusnya ini!” Sa'id bin 
Jubair berkata, “Demi Allah, sungguh telah aku katakan hal itu kepada 
Ibnu Abbas.” Maka ia berkata, “Berhentilah! Sesungguhnya ia bukan 
untukmu dan juga untuk para shahabatmu. Sesungguhnya ia hanya 
(khusus) untuk Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau itu dijaga!” “9 


JA 3 JAS oi Takan 13 Oa Ur ng Eta ran 
SI KA SS AB JR PAP SA Ie 05 HA 
Ia ag ai Ie dp oo pu ah adu 


“8 Sanadnya shahih. Berulang-ulang maknanya telah disinggung terdahulu baik 
secara panjang lebar mau pun secara ringkas, di antaranya pada no. hadits 1911, 
2164, 2567, 2572, 3061, 3194, 3372, 3459, 3479. Dan, akan disinggung lagi 
nanti pada hadits no. 3502. Kata “Asy-Syajb' dengan fathah pada syin dan 
sukun pada jim, artinya tiang dari tiang-tiang rumah, jamaknya “Syujab. ' Dapat 
juga diartikan, “Ala Syujub dengan dhammah pada kedua huruf pertama (syin 
dan jim), yaitu jamak 'Syijab' dengan kasrah pada syin, yaitu batang kayu yang 
diikat dan ditancapkan, untuk meletakkan dan menjemur pakaian. Sedangkan 
'Misyjab' dengan kasrah pada mim dan sukun pada syin lalu fathah pada jim 
adalah seperti “Syijab'. Sedangkan Ibnu Al Atsir menyebutkan dengan lafazh, 
“Maka Rasulullah SAW berdiri menuju Syajb lalu membawa air bersamanya 
falu berwudhu,” ia menafsirkan Asy-Syajb dengan sukun pada jim, dengan 
kantong air yang telah usang dan menjadi kering.” Makna kata 'Al fakhikh' 
adalah Al ghathith (kedua-duanya berarti: dengkuran) 


Musnad Imam Ahmad — 


P , 
Ida aa 

3491. Yazid menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan 
kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Al Hasan Al Urani, ia 
berkata, “Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki bila 
melempar jumrah, apakah ia boleh memakai wangi-wangian?” Ia 
menjawab, “Ada pun aku, sungguh telah melihat kasturi di kepala 
Rasulullah SAW, apakah ia termasuk wangi-wangian ataukah tidak!7#1 


ARA yaa SEA CA lag US rian 

Baba UEA 3 SIA UN GA SANA Ain aa 
HI ML MA In D3 AI No Ig ni 
CA aa SAS AR dh dn da Ii tas 
aa date Urat 9 an de Jo In Ip 0 


BEI IG F3 LS H3 Ds dh le D Ie Ip 
dang 


3492. Yazid menceritakan kepada kami, Al Jurairi mengabarkan 
kepada kami, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu 
Abbas, “Ceritakan kepadaku mengenai naik kendaraan (tunggangan) 
antara Shafa dan Marwah, sebab kaummu mengaku bahwa hal itu 
sunnah.” Ia berkata, “Mereka benar tapi juga dusta!” Aku katakan, “Apa 
maksud mereka benar tapi juga dusta?” Ia berkata, “Rasulullah SAW 
datang ke Makkah, lalu mereka keluar hingga keluar pula para budak. 
Tidak ada seorang pun yang dipukul di sisi Rasululah SAW, lalu beliau 
naik kendaraan (tunggangan), kemudian thawaf dalam keadaan naik 
kendaraan (tunggangan), andaikata bisa turun, niscaya berjalan lebih 
beliau sukai.” 422 


M9! Sahadnya dha'if, karena terdapat jalur yang terputus (Mungathi”). Hadits ini 
ringkasan dari hadits no. 3204 

382 Sandnya shahih. Al Jurairi adalah Sa'id bin Iyas. Hadits ini merupakan Hadits 
ini merupakan pengulangan hadits no. 2843 


— Musnad Imam Ahmad 


.... 3 ab 


SIB AE IP gp KAA Lb op EA NA CiS .vtAr 
Tia Mo Ta 2 ae Ae AA TA 
P keg PAI elo Sy aa Uu 33 
. 2 yag 
LAS) da Ja PAI 
3493. Mu'adz menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan 
kepada kami, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Kami 


pernah berjalan bersama Rasulullah SAW antara Makkah dan Madinah, 
tidak takut kecuali kepada Allah SWT, lalu kami shalat dua raka'at.”93 


Bes Y ata, 3 


Ob dar BE 3 ka YP SAS al DA Kab NE At 
Aa Ab) st AN 3 at SU 106 
kg aa Ji aa gi EU sy IU KALA 
3494. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari Musa bin Salamah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Ibnu 
Abbas mengenai shalat di Al Bathha' (sebuah tempat di Makkah) bila aku 


ketinggalan shalat berjama'ah?” Lalu ia berkata, “Dua raka'at, itulah 
sunnah Abu Al Gasim SAW.” “4 


PEN KP pe NA Gis .rtao 
Se aah damai FPS lag Ale AI elo Sl Sya) G3 1JU 


IS M3 NS WES HE on BU la, tag 
0 Aca 


SAS Aja GI Kana sa ca gaul 


. 2 


3495. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari 


483 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3411 
“4 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3119. Dalam 
naskah naskah (3!) tertulis “Fatatni” 


Musnad Imam Ahmad — 


Bakar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Akan tetapi Rasulullah SAW masuk 
masjid dalam kondisi berada di atas keledainya dan di belakangnya 
terdapat Usamah bin Zaid, lalu beliau minta air minum, lalu kami 
sediakan minuman berupa rendaman sari buah, beliau kemudian 
meminum, kemudian sisanya beliau berikan kepada Usamah bin Zaid 
seraya bersabda, “Kamu sudah berbuat baik dan bagus, demikianlah 
seharusnya kamu berbuat!” Maka kami tidak mau mengubah hal ita,”2495 


3496. Ishag bin Yusuf menceritakan kepada. kami, Mis'ar 
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Thawus, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang menjual makanan, maka janganlah menjualnya hingga menerima 
dengan sempurna sesuai timbangan.” Mis'ar berkata, “Aku mengira ia 
berkata, “Atau makanan binatang.” 


1498 Sanadnya shahih. Humaid adalah bin Abi Humaid Ath-Thawil. Bakar adalah 
bin Abdullah Al Muzani. Ia adalah seorang Tabi'i, tsigah, Ma'mun. biografinya 
dimuat Al Bukhari di dalam kitabnya Al Kabir, 1: 2: 90. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud, 2: 162 dari jalur Humaid, teks pertama berbunyi, 
“Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, “Apa gerakan perbuatan 
penduduk Bait ini (Makkah) memberikan minuman rendaman sari buah 
sementara Bani paman mereka memberikan susu, madu dan kurma yang 
dihancurkan? Apakah karena bakhil atau ada keperluan (darurat)?” Ibnu Abbas 
berkata, “Kita tidak bakhil dan tidak pula ada keperluan (darurat), akan tetapi 
Rasulullah SAW masuk ... (hingga teks selanjutnya).” Al Mundziri berkata, 
“Dan dikeluarkan oleh Muslim” Al Muhib Ath-Thabari menisbatkannya di 
dalam kitab 4/ Gira kepada Asy-Syaikhani (A! Bukhari dan Muslim), namun 
aku tidak menemukannya di dalam .Shahih Al Bukhari. Maknanya telah 
disinggung, sebelumnya pada no. hadits 2946, 3114 dengan sanad yang lemah. 

345 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3481 


— Musnad Imam Ahmad 


Bon Ate Lee ata. eka 
OP PP rae KAS OA Gi SAP Cab YLAV 
Bal en2 2 al cana eno 6 ae UI z 
- P3 Lepas G3 De ang MIPA Ula Gi ia JB gps 
3497. Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Aku memberi minum air zam-zam kepada Nabi SAW, lalu beliau 
meminumnya dalam kondisi berdiri.” 


S3 CA JB Aa EA5 BIG I 3) GAS LAN 
PE Re . . A . “ . P3 & Aa data uh 
BOS An ea Ko OA op slah Lp aah 
PN Spa sea LA MG AN 2JG ES Ga th Ad 
IA sig Iya as Lah 
3498. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Hisyam 
menceritakan kepada kami, ia berkata, Gais bin Sa'd mengabarkan 
kepada kami, dari Atha?, dari Ibnu Abbas bahwasanya bila Nabi SAW 
mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengucapkan, "Wahai Tuhan 
kami, bagi-Mu segala puji, dengan pujian sepenuh langit dan bumi, 
sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."498 


keo 000 ie ae 


Ig Abe tian JG BA Ea up AS tan 
NN ita di Si Ie 2 Oya JB OA PG Satu 
Mal 3 Ga Sh ih pan Ga SA 
3499. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Aku mendengar Atha” berkata, 'Aku mendengar 


Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Bila salah seorang di 
antara kamu memakan makanan, maka janganlah ia menghapus 


X9 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no, 3186 
198 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3083 


Musnad Imam Ahmad — 


tangannya hingga menjilatinya atau dijilati. Sid 


8... PAN aa Ae an na ia 
BA Ea gl AE IA OS dh Te gal UU 
AB bat Lek CA, " Fat Pa Aa BNN f Ca Pn 
Sa le ) BI sya 13 ca 3 | BE 
SN panir pat. PN LA AI 

MEI 3 0 SA GL tu ST, abaN 

3500. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, 
bahwa ia mendengar Ikrimah berkata, “Ibnu Abbas pernah membaca 
ayat, “Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan 
kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia” (Os. Al Israa" (17): 
60) Ia berkata, “Sesuatu yang ditampakkan kepada Nabi SAW dalam 


keadaan terjaga, ia melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika beliau 
di-isra'-kan ke Baitul Magdis.””0 


PA MAN SAN 5 Utk rosa 
3 , PAN PA 2 SANA Dn RT . 
AG Idsi AP IA ata dy eat Ca 1JU PA 
Aa PA NA NA Tea Ha SA GTASA ata AN tan 
DSA IL BG BTN al Pd ea do 
ba 0. 0 Xx JR Benda ani Cena ainge FU 
JB AE 3 IE AN) LAIN ST gi Gi SA Yg lan 
Skor Ga sai ae 
3501. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, dan Abdullah bin Al Harts dari Ibnu Juraij, ia berkata, aku 


mendengar Atha” berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata: Nabi 
Allah SAW bersabda, "Andaikata anak cucu Adam (manusia) memiliki 


KE 


48 Sanadnya shahih. Pengulangan dari hadtis no. 3234, 4514 

3800 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 1916. Di 
dalam naskah (r-) tertulis “Hatta” sebagai ganti “Hina”. Pembetulan dari naskah 
naskah (4) 


— Musnad Imam Ahmad 


harta satu lembah, pastilah ia ingin memiliki sepertinya lagi dan tidaklah 
ada yang memenuhi jiwa anak cucu Adam (manusia) selain tanah 
(kematian). Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat." Ibnu 
Abbas berkata, “Aku tidak tahu, apakah itu dari Al OGur'an ataukah 
tidak.” 01 


db da Je dn daan up Ob UBI SAR Wihh Je 
Ba IN ad ab BS Us Y Dj oa Pi S3 
K8 man SA Sh la daa So In 
Wa NS SA 


Sean dia Jen Ip Bl HA dai 
ama eat PAS AI 3 ara Dk pa A3 


Bg SAI 1 Or AB Aan R3 Ih an ab 
. 1 


3502. Rauh menceritakan kepada kami, Abbad bin Manshur 


201 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11: 216-218 dengan dua 
sanad dari jalur Ibnu Juraij, demikian juga diriwayatkan oleh Muslim, 1:286 
dari jalur Ibnu Juraij. Ucapan Ibnu Abbas, “Aku tidak tahu, apakah itu dari Al 
Our'an ataukah tidak”, diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam Shahihnya, 1: 
218 dari Ubay bin Ka'b, ia berkata, “Kami memandang ini dari Al Our'an 
hingga turun ayat “Alhakumut-takatsur"” Al Hafizh, 219 berkata, “Adapun 
arah dugaan mereka bahwa hadits tersebut termasuk bagian dari Al Our'an 
adalah lantaran kandungannya yang berisi celaan terhadap semangat 
memperkaya diri dengan mengumpulkan harta dan peringatan keras berupa 
kematian yang akan memutus hal itu. Dan, masing-masing orang harus 
mengalami hal itu. Tatkala surah ini turun dan mengandung makna itu bahkan 
lebih dari itu, tahulah mereka bahwa yang pertama itu adalah berasal dari 
ucapan Nabi SAW.” Inilah arahan yang benar. 


Musnad Imam Ahmad — KN | 


menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid bin Al Mughirah 
menceritakan kepadaku, bahwa Sa'id bin Jubair menceritakan kepadanya, 
Ibnu Abbas berkata, “Aku pernah mendatangi bibiku (dari pihak ibu), 
Maimunah. Lalu pada malam —ygiliran—nya itu aku mendapati 
Rasulullah SAW, kemudian ia menyebutkan seperti teks hadits Yazid, 
hanya saja ia berkata, “... hingga ketika fajar pertama terbit, Rasulullah 
menahan sebentar, sampai subuh telah nampak baginya, beliau berdiri 
laju shalat witir 9 raka'at, memberi salam tiap dua raka'at, ketika beliau 
selesai dari witirnya, beliau menahan sebentar sampai beliau mengira 
akan memasuki waktu Shubuh pada dirinya, Rasulullah SAW bangkit 
lalu shalat dua raka'at fajar untuk shalat Shubuh, kemudian meletakkan 
punggungnya lalu tidur hingga aku mendengar dengkurannya.” Ia 
berkata, “Kemudian Bilal datang mengumandangkan adzan shalat, lalu 
Rasulullah SAW bangun dan melaksanakan shalat Shubuh.”?902 


pa 


Pa Bar 6 
dg adlah Jo 1 Igay Ka Iga SE AA ee 


... 


Kan Gatog PE Sah B3 Ala ja LM Ka 


ES) Cin pp Cik .ro.r 


3503. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan 
kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ikrimah 
bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, “Rasulullah SAW menetap di Makkah 
selama tiga belas tahun, dan wafat saat beliau berusia enam puluh tiga 
tahun.”503 


Pa 


Ba H6 GAS Bin ph Cik .Yo.t 


2502 Sanadnya shahih. Ikrimah bin Khalid bin Al Ash bin Hisyam bin Al Mughirah 
bin Abdullah Al Makhzumi. Di sini, sebagian nenek moyangnya dihapus dari 
inti nasab. Hadits di atas merupakan pengulangan dari hadits no. 3490. Dan 
ialah yang mengisyaratkannya di sini dengan ucapannya, “Lalu ia menyebutkan 
seperti hadits Yazid”. Kata “Al Jakhif (dengan huruf jim kemudian kha', yaitu 
suara dari dalam perut, lebih kuat dari “dengkuran/ngorok.” 

3803 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3429 


"— Musnad Imam Ahmad 


PN, dg 


3 dag Cg Sa ae "Dr ME YA 
» : ye) PAN" en Sa 


Sd Ong, Gps dus 136 ai IS "GL ia 3) ui 
Aa 


3504. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan 
kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ikrimah, 
dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya ibunya telah meninggal dunia, apakah bermanfa'at 
baginya bila aku bersedekah atas namanya?” Beliau menjawab, “Ya.” Ia 
berkata, “Sesungguhnya aku memiliki kebun kurma dan aku 
mempersaksikanmu bahwa aku telah menyedekahkannya atas namanya 
(ibunya) 0 


aa. “0. 


yo bio Gp daa Gta ES) Fin pp is rare 
Dyah Sab pe le Jo AI Fa ye 
ARI 3 Hb II pi HIS An f 


3505. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria menceritakan 
kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu 
Abbas pernah menyebutkan, bahwa Nabi SAW memberikan keringanan 
kepada wanita haid untuk pulang sebelum thawaf bila sebelumnya telah 
thawaf ifadhah.””5 


Ha 00. Ka 


PA Ka ai PI Ke Th loko YO. 


Gaga ka Hae 0-2 


Sole gp La Sa: IE AS OA pe EP yi Wak op ak 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3080. Lihat 
juga hadits no. 3420, 3506. Kata “Makhraf” (dengan harakat fathah pada mim 
dan ra', antara keduanya kha' yang berharakat sukun), yaitu kebun kurma. 
Sedangkan “Mikhraf” (dengan harakat kasrah pada mim) adalah kurma itu 
sendiri. 

385 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3256. Lihat 
pula, hadits no. 3435 


Musnad Imam Ahmad — IA | 


aa IS SN Je gu dah Io NI 
Ab mi au den Jo JB 


3506. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hafshah 
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Sa'd 
bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai nadzar 
yang wajib dipenuhi ibunya yang meninggal dunia sebelum dapat 


menunaikannya?” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Tunaikanlah atas 
"3806 


“Naa 
DP ES AP Ad IE UU Pagi Aa YP Hy 


PA NAN Oi A Mag Mr al ata Pan 
ig Ia Jo ala VAN OS C3 
3507. Rauh Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ragabah 
bin Mashgalah bin Ragabah, dari Thalhah Al Iyami, dari Sa'id bin Jubair, 
ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku, “Menikahlah, sebab orang yang 
paling baik di antara kita adalah yang paling banyak istrinya, yaitu 
Rasulullah SAW.” 


2806 Sanadnya shahih. Ibnu Abi Hafshah adalah Muhammad. Hadits ini 
pengulangan dari hadits no. 3049. Lihat hadits no. 3504 

WN Sanadnya shahih. Ragabah bin Mashgalah bin Abdullah bin Ragabah bin 
Khauta'ah bin Shabrah, seorang yang tsigah. Ahmad berkata, “Seorang Syaikh 
dari kalangan perawi tsigah yang juga dinilai amanat.” Al Ijli berkata, “Tsigat, 
pandai bicara, termasuk tokoh Arab.” Nasabnya kami nukil dari Syarh Al 
@amus, 1: 275. Mashgatah (dengan huruf shad), ada juga yang 
mengucapkannya dengan huruf 'sin' sebagaimana terdapat di dalam Shahih 
Muslim pada hadits yang lain dan sebagaimana terdapat pada Al Kabir karya Al 
Bukhari, 2: 1: 323. Thalhah Al Iyami adalah Thalhah bin Mashraf Al Yami, 
nisbatnya kepada “Yam', merupakan sebuah kabilah Hamadan. Dan, di dalam 
Syarh Al Gamus, 9: 115, “Nisbat kepada mereka adalah Yami, barangkali 
ditambah pada huruf awalnya dengan hamzah yang kasrah sehingga mereka 
mengucapkannya “Al Iyami”. Makna hadits telah dikemukakan sebanyak dua 
kali dengan sanad hasan pada hadits no. 2048, 2179 


— Musnad Imam Ahmad 


jata Ok GA Ie JA GA En Bis resah 


SA Sa In ai Gp AA Oak ya gp AA 2 
-9. ai 


VJ Ba Hg £ Opa LG Ga, 
aer 2 GR Ip A3 Lae dh, 53 ri a a) A Pap 
Ke EA He itatat Jp IU cai 2JE Ns 


3508. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, Ya'la mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
Ikrimah, Maula Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas mengabarkan kepada 
kami, bahwa ibu Sa'd bin Ubadah meninggal dunia sementara ia tidak 
berada di sisinya, lalu ia mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, 
“Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia 
sementara aku tidak berada di sisinya, apakah bermanfa'at bila aku 
bersedekah atas namanya?” Beliau berkata, “Ya.” Ia berkata, 
“Sesungguhnya aku mempersaksikanmu bahwa kedua kebun kurma ini 
adalah sedekah atas namanya.” 


... 


SA asi Pa aa Peni Es CT» Fera YO 
PAN Ang dl St Se Ai dh dat ge AR gp 
HI A3 ta aah G Jai da 3 ia ai SN ta 
Ki ear) Fan Wang Pola ha 
3509. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Al Aliyah Al Barra”, dari Ibnu Abbas 
bahwa ia berkata, “Rasulullah SAW memulai haji, lalu datang pada 


tanggal 4 Zulhijjah, shalat bersama kami di 4! Bathha', kemudian 
berkata, “Siapa saja yang ingin menjadikannya sebagai umrah, maka 


188 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3504. Lihat 
hadits no. 3506 


Musnad Imam Ahmad — (C3 | 


lakukanlah!” 9 


Pa g006- Pa na 


Ap 3 Kari Bi ia Ikan Vide YON 
dea Jo 3553 pe pai KA gl op Ola 
MU Ep HA Ye 


peogago— 0.2.3 ar 

Nyadi pai | yaa d sing 3 Kana! ai s3 3 (yi 

3510. Muhammad bin Abi Hafshah menceritakan kepada kami, 

Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Abu Sinan, dari Ibnu Abbas, 

bahwa Al Agra” bin Habis bertanya kepada Rasullah SAW, “Apakah 

melaksanakan haji itu setiap tahun?” Beliau bersabda, “Tidak, tetapi satu 

kali. Siapa saja yang melaksanakan haji setelah itu, maka —hukumnya— 

summah. Andaikata aku katakan 'Ya' pastilah menjadi wajib dan 

andaikata menjadi wajib, maka kalian tidak akan mau-mendengar dan 
tidak akan menaati.” 


ena. ob. (ane 2. 


Pb Na Anu Ea. KAN) 
3 pg Aa Pe Da pad Aan 
Ka (aga Ipa SP S5, - sks Ah IE, EA 23 
Sa HE ia ade gag lah Ga 
3S11. Rauh menceritakan Kena kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin 


Jubair, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, “Sungguh Allah 
SWT akan mengutus batu (Hajar Aswad) pada hari Kiamat di mana ia 


3809 Sanad shahih. Abu Al Aliyah Al Barra”, namanya Ziad bin Fairuz. Demikian 
ditegaskan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir, 2: 1: 334 dan As-Sam'ani di dalam 
Al Ansab. Ada yang mengatakan selain itu. Yang benar adalah apa yang telah 
kami katakan. Ia seorang Tabi'i, tsigah. Al Barra” (dengan tasydid pada ra”) 
dinisbatkan kepada Bariy Al Asy-ya'. Lihat, hadits no. 2360, 2641, 3128, 3172, 
3395. 

210 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3303. 


— Musnad Imam Ahmad 


memiliki dua mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara, 
bersaksi atas siapa saja yang pernah menyentuhnya secara hag. 


oi OR BR P5 ES 3) Bis rei 


-. WA Me UP Dini an . San 
akag de Io M Ip SAS Ui PA oi kata Ip 
2 “4 bea - PO AN 2 

KAA “ PN na Kat, 
Da Pa La Tarub SEA 

NS 3 MANA IE Laga 

3512. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya 
berumrah dari Ji'irranah, lalu mengenakan pakaian umrah, meletakkan 


selendang di bawah ketiak dan di atas pundak mereka, kemudian berlari 
kecil! 


2 2. 2.0 


PK ye Ki Et ae HI En vory 
Pn ata AN UE NI en eta La 
HE Ko AN Iya) JG JG AE oil GP paka 0 Kd 
Yo P3 gg JA Kh Gi Uut gi Uma ag 
3513. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar 
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Al Hakam, dari 
Migsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda pada 
malam —saat berada di— Muzdalifah, “Wahai anak-anak saudaraku! 


Wahai Bani Hasyim! Bersegeralah sebelum manusia berdesak-desakan! 
Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang melempar (jumrah) 


21 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2798. 
Penambahan berasal dari naskah naskah (:!) 

2812 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2793 dan 
ringkasan dari hadits no. 2870 


Musaad Imam Ahmad — 


Agabah hingga matahari terbit.” 


6 Pa 


Ap PI Cal PE Gp f Sis .rore 


da Jin Ir BEN dapa dea J8 yaa 


P) Je P3 206 Su :Ju sena Ka Jb w Fa 
di DA Ud ob pad ja oa 3 
“J8 CI 135 3) Ne bon pala das Ke -J Parera e -J6 


da EKA 3 A3 Ia di eh 
Pena) SI S3 PA 
3514. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Kamil mengabarkan kepada kami, dari Habib, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Aku bermalam di kediaman bibiku, Maimunah.” Ia berkata, 
“Lalu Rasululiah SAW terbangun pada malam itu...(lalu ia menyebutkan 
hadits selengkapnya).” Ia berkata, “Kemudian beliau ruku'.” Ia berkata, 
“Maka aku melihat di dalam ruku'nya itu, beliau membaca, “Subhana 
Rabbiyal 'Azhim' (Maha suci Rabb-ku Yang Maha Besar), kemudian 
mengangkat kepalanya, lalu memuji Allah sebanyak yang 
dikehendakinya.” Ia berkata, “Kemudian beliau sujud.” Ia berkata, “Di 
dalam sujudnya itu, beliau membaca, 'Subhana Rabbiyal A'la' (Maha 
suci Rabb-ku Yang Maha Tinggi).” Ia berkata, “Kemudian mengangkat 
kepalanya.” Ia berkata, “Di antara dua sujudnya itu, beliau membaca, 
"Tuhanku, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, cukupkanlah aku, 
angkatlah derajatku, berilah aku rizki (yang halal) dan tunjukkanlah aku 
(ke jalan yang benar)" SW 


28 Sanadnya shahih. Abu Bakar adalah bin Ayyasy. Hadits ini perpanjangan dari 
hadits no. 3203 

354 Sanadnya shahih. Kamil adalah bin Af Ala" At-Tamimi As-Sa'di, julukannya 
adalah Abu Al Ala”. Habib adalah bin Abi Tsabit. Akhir hadits mengenai apa 
yang dibaca pada waktu sujud telah disinggung sebelumnya, secara ringkas 
pada hadits no. 2897, dari Yahya bin Adam, “Kamil bin Al Ala” menceritakan 
kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Ibnu Abbas, atau dari Sa'id bin 
Jubair, dari Ibnu Abbas.” Nampak bagi kami bahwa keraguan ini berasal dari 


— Musnad Imam Ahmad 


"2 


Sg pe pa Eng PA NA KAL 
A S de dp Si Oa) 4 Ae Jta WS :J6 SAI 
2 9 El o. ES SIANG PAP 2 TS ds 2 
PL Ol dB Celah LE Ie bs Of id « us 

is Pe Denga boga Dp Ta na 

Hb IG Ke AE Op A3 Ya 
3515. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Al Bakhari, ia berkata, 
“Kami melihat Hilal bulan Ramadhan di Dzat “Irg, lalu kami mengutus 
seorang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakannya. Lalu ia berkata, 
“Sesungguhnya Nabi Allah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza 
wa Jalla telah membentangkannya untuk melihatnya, jika kamu 


diselimuti kabut awan, maka sempurnakanlah bilangan —bulan Sya'ban 
menjadi tiga puluh—. 3 


Na 
5 Ulee ego Ta Tae Leo” 


Wong LK oa yng apa (hina 5 plat HI 


» 
£ 
£ 


perawi Yahya bin Adam dan sanad ini telah kami isyaratkan sebelumnya. Perlu 
kami tambahkan pula di sini, bahwa bagian terakhir dari hadits ini, terkait 
ucapan pada waktu sujud, diriwayatkan oleh Abu Daud, 1: 316, dari jalur Zaid 
bin Al Habbab, At-Tirmidzi dengan dua sanad, 1: 236 dari jalur Zaid bin Al 
Habba juga: Ibnu Majah, I: 150 dari jalur Isma'il bin Shubaih: Al Hakim 
dengan dua sanad, 1: 262, 271 dari jalur Zaid bin Al Habbab, semuanya dari 
Kamil, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Di- 
Shahih-kan oleh Al Hakim pada dua tempat dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. 
At-Tirmidzi berkata, “Hadits gharib..., dan sebagian mereka meriwayatkan 
hadits ini dari Kamil, Abu Al Ala? secara mursal.” Habib bin Abi Tsabit 
mendengar dari Ibnu Abbas. Jadi hadits ini adalah shahih, baik berasal dari 
Habib, dari Ibnu Abbas atau pun darinya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 
Abbas. Hadits tentang shalat malam Rasulullah SAW telah disinggung 
sebelumnya berkali-kali, secara panjang lebar atau pun ringkas, terakhirnya 
pada hadits no. 3490, 3502 

385 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3208. Lihat 
juga, hadits no. 3474 


Musnad Imam Ahmad — 


3516. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 
menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, 
dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW menetap di Makkah 
selama tiga belas tahun, dan wafat saat berusia enam puluh tiga 
tahun.”?816 


ge. PN Pi - aa nee aa 
aa KiNna Le tara (uan Uib yo Kis rev 

t Pn 3 Ae Lae Ta GUI ana .. 
Ia SI Ah iman aing Te Ko Spa Lah 1G 
Na Pen ban ee SERA KEA a  a an aan aa re 
DA ina PA lah Gm Gal 3 AI Ina Ia Spa 
2. LA MA Lg utan oa. 
(EPA Io Ttg OX GI PY 
3517. Rauh menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, Ikrimah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW diutus pada usia empat puluh tahun, lalu 
menetap di Makkah selama tiga belas tahun, saat itu beliau menerima 
wahyu, kemudian diperintahkan untuk berjihad, lalu berhijrah selama 

sepuluh tahun, lalu wafat dan beliau berusia enam puluh tiga tahun.”!? 


IE mt jd yogi Jb TA Bis 25) Cik .YoYA 
Ban ant dana Ni en Uu 20 Bana Opi BEN 
GS AP Dp AI ab IW Ch IT TAS 5 ab LA Jaa 
Men PAP OT ennangi 2g 
Saka 1S Gil JUS 1S NS CAS AE YA JAN 
ea AL Ka ME DS Kaho He NE sa : ag en 3 
Ja ia Ti eh IS SEM Ma Sl ige yi JD IE 
3518. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Abu Hadhir mengabarkan kepadaku, ia berkata, 
Ibnu Umar pernah ditanya mengenai guci yang dilarang untuk digunakan 
sebagai tempat rendaman sari buah. Lalu ia bekata, “Allah dan Rasul- 


3SIS Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3503 dengan 
sanadnya 

217 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2017, 2242. 
Lihat juga, hadits no. 3429, 3503, 3516 


— Musnad Imam Ahmad 


Nya melarang hal itu.” Lalu seorang laki-laki datang menemui Ibnu 
Abbas kemudian menyebutkan apa yang telah dikatakan Ibnu Umar, lalu 
Ibnu Abbas berkata, “Ia benar.” Orang itu berkata kepada Ibnu Abbas, 
“Guci apa yang dilarang?” Ia menjawab, “Semua yang terbuat dari tanah 
liat.”391 


23. 


Gi He PI 3 Jap US Bah ph Gb rona 
Sei Ip IG db ian ah Sp ed ya AB op ia 
SAE BB ag Siah dila P3T Ata Ia JG Dah da Ai 


Knp ab mia PIN DAN la BT Gia AD ta 
In ad Si ale HR Jah Wa Gi Ji bah AU 
Kay el 3 S3 UR Kim 1 Rin Ta Lon NI La 


Y Y 1J6 tyas 8 35 “5 ui 136 ci dya :J6 Kya 
bp Ap ole Ui at at DG Bb ya ciling of 
Bi Kabah da agat at da Ja HK sa 
Sa BA AI diah ad KAI BN IL 1 yah 


Oa Wah 


Bh AJE Hn DA ep Da3 ga 
Ih ata Siah Y, ISU 198 S6 

Sad Ie pet oh 
3519. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad Gran 


kepada kami, dari Ali bin Yazid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, 
ia berkata, “Tatkala turun ayat mengenai hutang, ia berkata, “Rasulullah 


288 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3257. Dan, 
akan dipaparkam sepertinya pada Musnad Ibnu Umar secara panjang lebar, 
hadits no. 5090, 4465 


Musnad Imam Ahmad — 


SAW bersabda, “Sesungguhnya orang pertama yang mengingkari adalah 
Adam AS.” Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali. “Sesungguhnya 
tatkala Allah menciptakan Adam AS, Dia mengusap punggungnya, lalu 
mengeluarkan darinya keturunan hingga hari Kiamat. Lalu Dia 
mengajukan mereka ke hadapannya, kemudian ia melihat di kalangan 
mereka seorang laki-laki yang wajahnya bersinar, seraya berkata, 
“Wahai Rabb, anakku yang mana ini?" Dia berkata, "Anakmu, Daud. Ia 
berkata, Wahai Rabb, berapa usianya?' Dia berkata, “Enam puluh 
tahun.' Ia berkata, “Wahai Rabb, tambahlah usianya!' Dia berkata, 
“Tidak, kecuali engkau tambahkan baginya dari usiamu.' Usia Adam 
adalah seribu tahun, lalu ia memberinya sebanyak empat puluh tahun 
dari usianya. Lalu Allah mencatatkannya pada sebuah kitab, 
mempersaksikan atasnya para malaikat, maka tatkala Adam AS 
dihadirkan, datanglah para malaikat untuk mencabut nyawanya, lalu ia 
berkata, “Sesungguhnya ajalku belum tiba. Masih tersisa dari usiaku 
empat puluh tahun!" Mereka berkata, "Sesungguhnya telah engkau 
berikan kepada anakmu, Daud!" Ia berkata, “Aku tidak melakukan dan 
memberikan sesuatu.” Lalu Allah menunjukkan padanya kitab, lalu para 
malaikat bersaksi atasnya'. 3? 


aa... 


ate SP Apn Eau Cia von, 
2 Baal dd Jo Ip5 Dot on ga 
Naa Ia aah (AS Ya 
TE GB BF) daan ia Yi -J6 


289 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no, 2270, 2713. 
makna kata “Dzdri”, berasal dari kata Adz-Dzar'u, yakni Adz-Dzurriyyah 
(keturunan). Bila dikatakan, 'Dzara'allahu Al Khalg” maka artinya adalah 
Khalagahum (Dia menciptakan mereka). Dan, di antara sifat Allah SWT adalah 
Adz-Dzbri'. Bisa jadi pula, dhamir (kata ganti) di sana merujuk pada Adam 
sehingga maknanya adalah Ia adalah seorang ayah hingga hari Kiamat. 
Ucapannya 'Bani' (anakku), ia bertanya siapa itu dari kalangan anak-anaknya. 
Di dalam naskah (g) tertutis “Nabi” dan itu salah. Ini di-tashih dari naskah 
naskah (4) 


— Musnad Imam Ahmad 


4520. Rauh menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan 
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Sinan Ad-Dw'ali, dari Ibnu 
Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan haji atasmu.” Maka Al Agra” bin Habis berkata, “Selamanya 
wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, “Tetapi satu kali haji saja. 
Andaikata aku jawab, “Ya” pastilah menjadi wajib. "2 


Lo... 


Opa Gp elbae ji Login PAS Bi P3 Gib YoYA 
In aah dea PDB KANG Ai 


an) NN Haa TA 2. 
Bogel SIN Ha Ol JL NE UE AYU Apalah BELA 
3521. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Ya'gub bin Atha”, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, 
“Seekor kambing milik Maimunah mati, lalu Nabi SAW bersabda, 
“Tidakkah kalian manfaatkan kulitnya?” Mereka berkata, “Itu bangkai.” 
Beliau bersabda, “Sesungguhnya menyamak kulit adalah cara 
menyucikannya. "2! 


kot ra 0. Lek oa na ana 
Ol than Gl GP 5 PRA Gi P3) Cib for 
5. 
-. PE NN TRUK SALA HN dee LN wu dia 
sa satu :J8 «gara Pa 5 s SI ye Cl Mpib "gi 
0... teoot en. No Le 1 3. 
kes, Tg ai pel AE ADI Gaia Al Iya) 
3522. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, dari Oatadah, dari Abu Mijlaz, bahwa seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Abbas seraya berkata, “Sesungguhnya aku melempar 
dengan enam atau tujuh batu?” Ia berkata, “Aku tidak tahu, apakah 
Rasulullah SAW melempar dengan enam atau tujuh batu” 2 


22 Sanadnya dha'if Karena kelemahan Zam'ah bin Shalih. Maknanya telah 
berulang kali dikemukakan dengan sanad-sanad yang shahih, terakhir pada 
hadits no. 3510 

721 Sgnadnya shahih. Ini semakna dengan hadits no. 2003, 3461 

22 Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud, 2: 148 dari jalur Khalid 
bin Al Harts, dari Syu'bah. Al Mundziri menisbatkannya kepada An-Nasa'i 


Musnad Imam Ahmad — 


Oya gi gp Te jp Ka Cia pi) US yo 
. Lose com eten are Te AA 
Ko ip GEA P9 SS Ah db Sl le Ip 
na. 


“bang 


3523. Rauh menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW 
berbekam di kepalanya saat sedang ihram karena pusing yang 
dirasakannya.”2 


10 Yo. ah A8. Ao. 


IP han Ela Bala YES Cin op CAS rent 


ee LN Ia TI Nai 3..N3 NON PEN 
Aang Ala aka SI Jpn AS 2gb OI JB tp LP Ja 


PAN Aa 

3524. Rauh menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishag 

menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, 

dari Thawus, Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW berbekam di 
kepalanya saat sedang ihram.”524 


Aa Aam Cin YG LA SS ip un Cin revo 

dea KA yi PAI Ol BPA ag 

so GEN Ce Gd RN SAE toa Ko go dd 
er 01 — : 


dea Spa CB Be gk ab, gn 25 bul C 
s2. 23 ba Pa “3 20 200 EL Ca ace Pai 
IL 33 Ts cab Ki G3 ne klan 


juga. Keraguan Ibnu Abbas pada jumlah batu lemparan tidak menafikan hadits 
yang valid bahwa jumlahnya tujuh batu, dari hadits Ibnu Mas'ud pada riwayat 
Al Bukhari dan Muslim, dan Jabir pada riwayat Muslim. 

23 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3282. 

4 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Alimad 


3525. Rauh dan Abu Daud menceritakan kepada kami, almakna, 
keduanya berkata, Hisyam bin Abu Abdullah menceritakan kepada kami, 
dari Oatadah, dari Abu Al Hasan Al A'raj, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi 
Allah SAW shalat di Dzu! Hulaifah, kemudian menandai hewan kurban 
pada pundak kanannya, kemudian mengelap darah darinya laiu 
mengalunginya dengan dua sandal, kemudian beliau menunggangi 
untanya. Tatkala telah menginjakkan kaki di 4! Baida', beliau berihram.” 
Ia berkata, “Lalu beliau berihram pada waktu zhuhur.” Abu Daud 
berkata, “Yakni dengan niat haji.””82 


Ha tak gi Abah ge Bi a53 Gis .roya 
LA uga Ie Ke DI ba ea 
ade Je AAS daa ian Pa 
3526. Rauh menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan 
kepada kami, dari Al Muththalib bin Abdullah, ia berkata, Ibnu Umar 
selalu berwudhu tiga kali-tiga kali. Ia menjadikannya marfu' kepada Nabi 


SAW. Sedangkan Ibnu Abbas selalu berwudhu satu kali-satu kali, ia juga 
menjadikannya marfu' kepada Nabi SAW.?”26 


on. A6 Le 00. aa 


Kr IE 3 SEL Ela YG Ot P3) Cia very 


AN sa sa 3 Sai: ban mala 


Pop ane dan AI le at AG 206 
LEB lr AK IP Ie an BE 


@ uc 


aa 


3825 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2296, 2528, 
3149 dan 4570 

2826 Sanadnya shahih. Terdapat dua hadits, dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Abbas. 
Makna hadits Ibnu Abbas telah dikemukakan secara berulang kali sebelumnya, 
di antaranya pada hadits no. 3073, 3113. Mengenai keduanya akan dibahas 
nanti dengan sanad ini pada musnad Ibnu Umar, pada hadits no. 4818, 4534 


Musnad Imam Ahmad — 


3527. Rauh dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya 
berkata, “Hammad bin Oais menceritakan kepada kami, Affan berkata, 
Hammad mengabarkan kepada kami pada haditsnya, ia berkata, Oais 
mengabarkan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
berkata, “Nabi SAW datang ke sumur Zam-zam, lalu kami lepaskan 
ember untuknya, lalu ia minum, kemudian menyemprotkan di dalamnya, 
kemudian kami isi penuh air Zam-zam.” Kemudian beliau berkata, 
“Andaikata kamu tidak sanggup melakukannya, pasti sudah aku cabut 
dengan kedua tanganku. 3 


aa 00. 


Ni xp Kp aa Pp 5 Eib D Eib NONA 
PN en Ra TON Sy Manga area Tan Ind 
TR AI Doh TIM IT ata Gn AN Io AO 


ant A3 gai SA GA Ags ah Kada Dal OS IT, 
da Jo Os 3) GR Vj JP GC Sa GA 
TA dl ya ah Pen la Gi Ba Tap We pl 

Aha Ba AN Io Lp HN 


3528. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Humaid, dari Bakar bin Abdullah, bahwasanya seorang 
Arab Badui berkata kepada Ibnu Abbas, “Ada apa dengan keluarga besar 
Mu'awiyah yang menyiram air dan madu, dan keluarga besar si fulan 
menuangkan susu sedangkan kamu menuangkan rendaman sari buah, 
apakah karena kebakhilanmu ataukah karena keperluan (mendesak)? 
Ibnu Abbas berkata, “Kami tidaklah bakhil dan tidak pula punya 
keperluan akan tetapi Rasulullah SAW dan pendamping setianya, 
Usamah bin Zaid datang kepada kami, lalu meminta air lalu kami 
tuangkan dari yang ini, yakni rendaman sari buah untuk memberi minupn 
(jama'ah haji), lalu beliau meminumnya seraya berkata, “Kamu telah 
berbuat baik, demikianlah seharusnya yang kalian lakukan! "2 


22 Sanadnya shahih. Oais adalah bin Sa'd Al Makki. Hadits ini terdapat pada 
Tarikh Ibnu Katsir, 5: 193. Ia berkata, “Ahmad meriwayatkannya sendirian dan 
sanadnya sesuai dengan persyaratan Muslim.” Lihat pula, hadits no. 2227, 3497 

2828 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3495. 


— Musnad Imam Ahmad 


ae. ane 


LAB PN 3 PL Be ah C5 .roya 

AN Be aa Ang Ta Ma 3 

G3 bh RA So Ih Aa AS 
AL 


2529. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya”bi, dari Ibnu Abbas, ia 
berkata, “Rasulullah SAW datang untuk meminum air zam-zam, lalu 
kami tuangkan untuknya, lalu ia meminumnya dengan posisi berdiri.””? 


go ih 


pe Pa ah Bi pn) Cb Yo. 
PIA SI kb nga KA ol 
Ge ja 


3530. Rauh menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada 
kami, dari Abu Hariz, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi 
Allah SAW melarang wanita dinikahkan bersama bibinya dari pihak ayah 
atau bibinya dari pihak ibu.” 


Ben ip Jaa Cia JI 1 jab Es rom 
Fe aa An G4 aah Tan Mah Soon "AA Dona Tara 
ig Ala SN Gila gi OS EU yA gl YP AP Gi Aan YP 


» 0 


Ap J3 aj WE SU La aa IU 


kepanjangan ini terdapat juga pada Tarikh Ibnu Katsir, 5: 193 dari letak ini 

3529 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3497 

3880 Sanadnya shahih, Abu Hariz dengan fathah pada huruf Al Ha' adalah Abdullah 
bin Al Husain Al Azdi, Oadi Sajistan. Ahmad berkata, “Munkar hadits.” Ia 
dilemahkan oleh An-Nasa'i dan selainnya namun dinilai #sigah oleh Ibnu Ma'in 
dan Abu Zur'ah. Abu Hatim berkata, “Haditsnya hasan, bukan munkar, 
haditsnya dicatat” Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 2: 188, dari 
jalur Abi Hariz. Ia men-shahih-kannya. Hadits ini ringkasan dari hadits no. 
1878 


Musnad Imam Ahmad — IE | 


..$ 

Jl 

3531. Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Israil 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW pernah shalat witir tiga raka'at 


dengan membaca 'Sabbihisma rabbikal a'laa' dan 'gul yaa ayyuhal 
kafiruun' dan “Gul huwallaahu ahad.” 3! 


Up anta Ip MAP KE) Ia CAK P3 GAS Yoni 
. ken . si . - 2 2... ... “3 - . 
SSI Ip SI de FUN Tya DS KIE Jah ai 52 35 
Pn On Peranan Peak jha im K3 
BEA ko DL OS US AE LA JW ENY wap 
PN BNN PAN SELAT Ae er INN TE RN PES SI 
GP 3 ab Huge JB GE apa Hi ebeg 
PIA LN 2 X2 JG 
3532. Rauh menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada 
kami. Dan, Abdul Wahhab dari Sa'id, dari Gatadah, dari Abu Ath- 
Thufail, ia berkata, "Tidaklah Mu'awiyah mendatangi salah satu dari 
rukun Baitullah melainkan ia menyalaminya." Ibnu Abbas berkata, “Nabi 
Allah SAW menyalami kedua rukun ini.” Mu'awiyah berkata, “Tidak 


satu pun dari rukun-rukunnya yang ditinggalkan.” Abdul Wahhab 
mengatakan, “Dua rukun itu adalah Yamani dan Hajar.””?? 


g ses Si 1 Cin En) Bis 23 Uas .rorr 

Oa AE gi Kg 5 3G Jaa Pa 
HE Aya 28 GE Eh Ae 3 Ne aa Nya 
Y ag de Si Io Fl des OS aa IS ag 23 


781 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2907 
232 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3074 


— Musnad Imam Ahmad 


Ba ain Siar EA am Oo TO Kemana Pn Ai UB San Saat 
2gb Lain adl 2g J3 SA, Pa ED ga Y Es 
a.... 
OP 
3533. Rauh menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri menceritakan 
kepada kami, Abduliah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepada 
kami, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata, Aku bersama Mu'awiyah dan 
Ibnu Abbas saat keduanya sedang thawaf di sekeliling Ka'bah. Ibnu 
Abbas menyalami dua rukun (rukun yamani dan rukun Aswad). 
Sedangkan Mu'awiyah menyalami semua rukun itu. Ibnu Abbas berkata, 
“Rasulullah SAW tidak menyalami selain kedua rukun ini, Yamani dan 
Hajar Aswad.” Mu'awiyah berkata, “Tidak satu pun darinya yang 
ditinggalkan.””3 


Bi ay Atap PS Cin) is rort 
di IA IU Sy gi LB tab gila A3 
KB AAS kita 106 KE UD cek Jan aa ala da 
En Ye F3 Aan 1IB Opi No Ge 
BA Jb ab G5 dia, MAA 135 RA 3 
Ia batam Ot di pg la AN Jo AN Ad UB Up 
Ia ka Par de 3 Ae as AE Ka pa ja “di 
A Je 3 da3 IS dua dp ON, Jah pi 
Ang EU NN tel ala 
3534. Rauh Gabnoopka kepada ea Hammnad PARA 
kepada kami, dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Abu Ath- 


Thufail, ia berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Abbas, “Kaummu 
mengaku bahwa Nabi SAW telah berlari kecil di Baitullah dan hal itu 


2833 Sanadnya shahih. Pengulangan dari sebelumnya 


Musnad Imam Ahmad — 


adalah sunnah?” Ia berkata, “Mereka benar tetapi juga dusta.” Aku 
katakan, “Apa maksud benar namun dusta?” Ia berkata, “Mereka benar, 
beliau telah berlari kecil di Baitullah. Dan, mereka dusta karena itu bukan 
sunnah. Sesungguhnya orang-orang Ouraisy berkata pada masa 
perjanjian Hudaibiyah, “Biarkan Muhammad dan para sahabatnya sampai 
mereka mati seperti ulat.” Tatkala mereka mengajak Nabi SAW berdamai 
dengan mensyaratkan datang pada tahun depan lalu tinggal di Makkah 
selama tiga hari, maka Rasulullah SAW pun datang tahun depan 
sedangkan kaum Musyrikin berada di arah Ou'aigi'an, Rasulullah SAW 
berkata, Berlari kecillah kamu di Baitullah tiga kali,” dan bukan sunnah 
hukumnya. 


- 0. 13 an L 000308 23 


PR PAI Ea NE 3 ih Cik roro 

ada c L Oi nata , 
Sena SS allah Al 53 ayah 

3535. Yunus dan Suraih menceritakan kepada kami, keduanya 


berkata, Hammad menceritakan kepada kami, dari Abu Ashim Al 
Ghanawi, dari Abu Ath-Thufail, lalu ia menyebutkan hadits.?? 


bd ya Ha ki Ba Es 2 Eib .roya 

3 Here, Aa Oh H3 a KE NP Bu oi dala 
PAN PN An YAN AN ME nara DANA aa PA: 

GE daa el AA Gala Iya) pa US Cp AS HAN 


Ge AE Beat emg ad ban Mate KO PA naa 
CB AS OSN S3 AAN ARA IE ah 
! Gama gr “1 Pra fe 

"AANG LD UR IG Il) 

3536. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 


kepada kami, yakni bin Salamah, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas bahwasanya orang-orang Ouraisy berkata, “Sesungguhnya 


24 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2707 dan 
perpanjangan dari hadits no. 2870. Lihat juga, hadits no. 2686, 3347 

2535 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2707 dengan 
sanad ini dan semakna dengan hadits sebelumnya 


— Musnad Imam Ahmad 


deman Yatsrib telah melumpuhkan Muhammad dan para shahabatnya.” 
Tatkala Rasulullah SAW datang pada tahun di mana beliau berumrah, 
beliau bersabda kepada para sahabatnya, “Berlari keciliah kamu di 
Baitullah agar kaum Musyrikin melihat kekuatanmu.' Maka tatkala 
mereka berlari kecil, orang-orang Ouraisy berkata, “Ternyata demam itu 
tidaklah melumpuhkan mereka”? 


0-05. A8. Do. A6 


Hi aba Eia LA HA En 1 Ea rev 
Me To» S9 & L... Pk 
Pi AA la AP yA Gal 2 pan ai dala PA 
Bia S5 Ia GG AAN 0S SI ie IA Jah 206 
SA yat Gas 
3537. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan 
kepada kami, yakni bin Salamah, Atha” bin As-Sa'ib menceritakan 
kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 


beliau bersabda, “Hajar Aswad berasal dari surga. Dulu lebih putih dari 
es, hingga kemudian menjadi hitam oleh dosa-dosa ahli syirik.” 


...... hop ah 00 30 - 


SEP GAN yk is Cin bj OKE ES Nora 


DA PN PA ENI PEN SENI UN SP 1. .i 
Ang ke Io Iya AAS ap aj 


3538. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, 
dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW berkumur kecil dengan 
susu seraya berkata, “Ja memiliki lemak. sand 


2836 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 2686. Lihat 
dua hadits sebelumnya 

2887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3947 

2888 Sanadnya shahih. Dan, diriwayatkan juga oleh Al Bukhari sebagaimana 
terdapat di dalam 4! Muntaga, 4791 


Musnad Imam Ahmad — 


an. Keane 


Ban sa al 
AP PAI Pa | Bab ae Oku Gib yoya 
De ae TN TN Rnb . 2 La9 0 Y 02. 
Be Io Ipa NA Pp Bj has jg M 
Bl Io On HO Sapa LAB og ia 0S ah 
TAN SEN SE TN AENPNTNAANNAUAA PON Nat SNI PENA 
Ale ato AI Iya) OS cojaN Aujy AI JS olah ujar 
ia 7 a95 aa -. Png 
ALI ma Ce Spa Jaya Bi Sae d3 
3539. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus 
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah 
bin Utbah, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang 
yang paling dermawan. Dan terlihat lebih dermawan lagi pada bulan 
Ramadhan, hingga ia ditemui Jibril, ia ditemuinya setiap malam untuk 
ber-tadarus Al Our'an dengannya. Ketika Jibril bertemu dengannya, 


Rasulullah SAW adalah orang lebih dermawan dari angin yang 
berhembus.?”? i 


. .. La La. .. . 2 23 28 - 
Ak Up ja al BPAS Cal AE On Es yet. 
Wina #IG pt lb AN Iko Sl gan ARA Pa 
“ya Luh, Kal 
3540. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Syu'bah 
mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Aku ditolong 


melalui angin yang berhembus dari timur, sementara kaum Ad 
dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat” 


hah 3 Up yh Cin SU Ae 3 Aam ih roti 
Io gag. 2 aan 


Go Ka: 0... 38 ot. Bana 
Sp MAS at £ Gt Nama dada SI ab al ur ma UP 


3889 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3469 
340 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3338 


— Musnad Imam Ahmad 


ala ala Jo AR AE AA IU cap 
BO pan Cap Pns Sr Sa JA aa brg 


Aa YM oa GL EN Spa ga 
SA 2S aa Kes JG 13 lo Gp 


aan to 2g 


Gag Eny, BEE dara PI Ih SL UA 
2 at Or nk 7 ats seen ma Oi ya ta . Ta 
OI In ab CG IS Ka LE au 3 Sl 
Dhea La Pa Aa rs Peran nana 
3 3 Or ab SJ ali Ia GA Ga dl As 
# au . Pa Madu Napi #3 2... cor. " .. 
ani aa) G3 el Ja G3 EPS 3 JI Op ega 
OP bi Ia Aa OP Aha gai LP al 
. one 2 

OP el Tab 

3541. Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Abu 
Awanah menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Habib bin Abu 
Tsabit, bahwa Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas menceritakan 
kepadanya, dari ayahnya, ia berkata, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku 
bahwa ia pernah bermalam di sisi Nabi SAW, lalu beliau bangun malam, 
mengambil siwaknya lalu bersiwak, kemudian berwudhu seraya 
membaca, “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi” (Os. Aati 
“Imraan (3): 190) hingga membaca ayat ini dan selesai di akhir surah, 
kemudian shalat dua raka'at dengan memperpanjang berdiri, ruku” dan 
sujud, kemudian selesai, hingga akhirnya aku mendengar suara 
dengkuran tidur, kemudian terbangun lagi, bersiwak lalu berwudhu 
seraya membaca —ayat—, hingga melakukan hal itu tiga kali, kemudian 
witir tiga raka'at. Selanjutnya, Bilal datang untuk mengumandangkan 
adzan, lalu ia keluar untuk shalat seraya mengucapkan, "Ya Allah, 
Jadikanlah di hatiku cahaya, jadikan di pendengaranku cahaya, Jadikan 
di penglihatanku cahaya, jadikan di hadapanku cahaya, jadikan di 
belakangku cahaya, jadikan di kananku cahaya, jadikan di kiriku cahaya, 
di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Ya Allah, agungkanlah bagiku 


Musnad Imam Ahmad — 


cahaya. “4! 


£ . aa Aa Ia mati 18 - 
2 gk apa Ad Ela 33 yah Gis voer 
& 2, ana De Ma ana Sp 2 ker Ob an MN De pai Tai 
Dao Ea lo di Id AS gi YP Oya apk 
Kid aa JG) ega Team ang la da 
3542. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
menceritakan kepada kami, dari Abu Balj, dari Amr bin Maimun, dari 
Ibnu Abbas, ia berkata, “Orang pertama yang shalat bersama nabi 


sepeninggal Khadijah adalah Ali.” Terkadang ia mengatakan, “—Orang 
pertama— yang masuk Islam.” 


Pb Hi 3 1 OIL yet 


ana RON! ar ay 200 02 20... 0... 

AP Iga PPI ya gi GP Lah ja Gp Kana ala 

Dae Leon on nu seba ena ta 

Aa SS Coat BU aloe, dl di 

3543. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah 

menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, ia berkata, Aku mendengar 

Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Saat 
Rasulullah SAW wafat, aku berusia 15 tahun.” 


Sai ea Ina Vol 35 33 OMA Ela ro 


4 Ma Aa at 0. ea 00 peran 0 - 
AI Ae Ir Oto GA OP Ulia oi OA Ip ja ah 


?41 Sanadnya shahih. Hushain adalah bin Abdurrahman 'As-Sulami. Lihat juga, 
hadits no. 3194, 3490, 3514. Dan, Abu Daud juga meriwayatkannya, 1: 515-516 

'#? Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3062, 3063. 
Kami telah menyiratkan di sana bahwa ringkasan ini diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, 4: 332. Dan Sulaiman bin Daud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi. 
Hadits ini terdapat juga di dalam musnadnya, 3752 

39 Sanadnya shahih. Terdapat juga di dalam musnad Ath-Thayalisi, 2640 dengan 
lafazh, “Dan aku baru berusia 15 tahun, sudah disunat.” Lihat juga, 3357 


— Musnad Imam Ahmad 


tt 


- 1. bagi Aya Ai ena Dg da Bidanidan 
on Aa G3 ISA ea Sa al 3 IS IP sa lh 
P3) 

3544. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Awanah 
mengabarkan kepada kami, Al Hakam dan Abu Bisyr menceritakan 
kepada kami, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas bahwasanya 


Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki 
taring, dan setiap jenis burung yang bercakar (tajam). 


Bi Tah 3 55 ut ata alah Ea Kis .roto 


ENG 2 Gene ae mn An ae urea 
ak Sih Ol Aib OA IP Ke 13 Ia ie U al 
Aafy og Ketan ta A13 JE CP Teng OS ah da Ai 

La G3 nj TAG OS GS Dag 

3545. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Tsabit dan 
Husain bin Musa mengabarkan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada 
kami, Hilal menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, 
Bahwa Rasulullah SAW tidur selama beberapa malam. Abdush-shamad 
mengatakan: Berturut-turut dalam keadaan lapar, sedangkan keluarganya 


tidak mendapatkan makan malam. Sedang mayoritas roti mereka adalah 
roti gandum.” 


JB Le Eh YG LL aa K3 BAL oga 


PE gp ke 3 Da Ci IG sala KI ag 
Ie yah Li Jala db Je Av api hg 


'# Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 2747 dengan 
sanad ini, no. 3141 dengan sanad lain. 

'45 Sanadnya shahih, Tsabit adalah bin Yazid Al Ahwal. Hadits di atas pengulangan 
dari hadits no. 2303 


Musnad Imam Ahmad — 


IG an IE Kg Li Di tg HA 
In ab JIE SO Uu ESA Gal GPS aa 
SIP Taka US Epi ja A0 dea 
WB PD Gro HIU el KA TU DAA 
Ie PS ae aa en sa IG 
Inf IE 1S IG alta FS DU SIKA 13 ih dl 


an 05 ap SS Gs K6 A2 SAI Uta at duda 


IA an aer 2 Al - - Pa na SP TARA r 
Sa aan AN ear Ga US imo ah) Sinta Wait ta) 


TAN iyaa ATA HN SA gan th, caladi ata 


Ipa Ip maha BNSP at JL SP aa 


. 


ata IS 


3546 rMbdush-shamad dan Hasan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Tsabit menceritakan kepada kami. Hasan berkata, Abu 
Zaid, Abdush-shamad berkata, Hilal menceritakan kepada kami, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, “Nabi SAW di-isra'-kan 
(pada malam hari) dari Baitul Magdis, kemudian beliau kembali pada 
malam itu juga, lalu beliau menceritakan kepada mereka tentang 
perjalanannya, ciri-ciri Baitul Magdis dan rombongan unta mereka, lalu 
orang-orang berkata. Hasan berkata, “Kami mempercayai apa yang 
dikatakan Muhammad.” Namun mereka kembali kufur, maka Allah 
memenggal kepala mereka termasuk Abu jahal. Abu Jahal berkata, 
“Muhammad menakut-nakuti kita dengan pohon zaggum? Kemarikan 
kurma dan keju, lalu buatlah jadi zaggum.' Beliau juga melihat Dajjal 
dalam wujud aslinya, beliau melihat dengan mata kepalanya, bukan 
dalam mimpi. Juga beliau melihat Isa, Musa dan Ibrahim shalawatullah 
“alaihim. Lalu Nabi SAW ditanya tentang Dajjal, beliau pun menjawab, 


— Musnad Imam Ahmad 


Ata 


“Sangat putih” Hasan berkata, Beliau bersabda, “Aku melihatnya bening 
sangat putih salah satu matanya, ia berdiri seperti bintang cemerlang, 
rambutnya seperti ranting-ranting pohon. Dan, aku melihat Isa sebagai 
pemuda putih berambut ikal, bersorot mata tajam, berpostur sedang 
(tidak tinggi dan tidak pendek). Dan, aku melihat Musa berkulit sangat 
coklat dan berrambut lebat” Hasan berkata, “Rambutnya sangat tebal. 
Dan, aku melihat Ibrahim, maka aku tidak melihat ciri-ciri fisiknya 
kecuali seperti aku melihat diriku. Ia seperti sahabat kalian ini 
(maksudnya diri beliau). Lalu Jibril AS berkata, “Ucapkanlah salam 
kepada Malik." Maka aku pun mengucapkan salam ke, kanal 


ie 


Su Ea — Ea YG 113 Per) Kp Cab .rotv 

IE Wa pala gp Ke IL Yan 6 Ja Ky 
PP AS AE ap ai LA Hana SN 
KENA Pa Ga ES as dea JD ya 


246 Sanadnya shahih. Tsabit Abu Zaid adalah Tsabit bin Yazid Al Ahwal, 
julukannya Abu Zaid. Hadits ini dicantumkan di dalam Tafsir Ibni Katsir (5: 
127) dari tempat ini, dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits 
Abu Zaid Tsabit bin Yazid dari Hilal, dia adalah Tbnu Khabbab. Itu adalah 
isnad yang shahih.” Hadits ini dicantumkan dalam Majma' Az-Zawaid (1:66- 
67) hingga redaksi “fatazaggamuu"”, kemudian ia berkata, “Lalu dikemukakan 
haditsnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya adalah para perawi 
tsigah, kecuali bahwa Hilal bin Khabbab, menurut Yahya Al Oaththan, ia 
berubah hafalannya sebelum meninggal. Sedangkan Yahya bin Ma'in 
mengatakan, “Dia tidak berubah dan hafalannya tidak kacau. Dia seorang yang 
Isigah lagi amanah.” Kemudian disebutkan sisa haditsnya sebagaimana yang 
tersebut dan hanya disandarkan kepada Abu Ya'la saja. Aku tidak tahu 
mengapa ia bersikap demikian? Lihat hadits no. 2324, 2820, 2822 dan 3179. Al 
Mubaththan (dengan fathah pada huruf tha" yang ber-tasydid) artinya dhamir 
yang tersembunyi. Al Irbu (dengan kasrah pada huruf hamzah dan sukun pada 
huruf ra) artinya otot, bentuk jamaknya aaraab. “Sallim 'ala Malik" 
maksudnya adalah malaikat penjaga neraka, demikian juga yang disebutkan 
pada kedua naskah aslinya. Sedangkan di dalam Tafsir Ibni Katsir dan Majma” 
A4z-Zawaid disebutkan “Sallim 'ala abiika” (ucapkan salam pada bapakmu). 
Kami mencantumkan redaksi yang terdapat di dalam salinan-salinan yang 
shahih dari Al Musnad. 


Musnad Imam Ahmad — 


ba P3 
Ea Jah Ea TAN GE AS Wa ya 

3547. Abdush-shamad dan Hasan menceritakan kepada kami, 
keduanya berkata, Tsabit menceritakan kepada kami, Hila! menceritakan 
kepada kami, dari Ikrimah, ia ditanya, Hasan berkata, “Aku bertanya 
kepada Ikrimah tentang orang yang berpuasa, bolehkah ia berbekam?” Ia 
menjawab, “Hal itu makruh karena menyebabkan lemah.” Ia 
menceritakan dari Ibnu Abbas, Hasan berkata, “Kemudian ia 
menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW berbekam padahal 
beliau dalam keadaan ihram, yaitu dari bekas kambing beracun yang 
diracuni seorang wanita, warga Khaibar.”?87 


Ini hadits terakhir dari hadits-hadits Abdullah bin Abbas RA. 


354? Sanadnya shahih. Lihat, hadits no. 2785, 3524 


— Musnad Imam Ahmad 


... Bb Ma 
KE JAN ya) an pl KP aa 


MUSNAD ABDULLAH BIN MAS'UD RA" 


3 Ka pad DA anp Narang | Asa KY JB .reta 

One PN REA, dora it - 2 0 8.5 0... . 
TA Ea TA EA Ri BI JK KA KA aj 
SAE 35 ska GI uh 16 Ig HA KE ES at 


Le ane 


SA Ain PU GA MM IE Ls oa Ia KA KAL 
SA 


3548. (Abu Bakar Al Oathi'i) berkata, Abu Abdur-rahman 
Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal menceritakan kepada 
kami, ayahku menceritakan kepadaku, Husyaim menceritakan kepada 
kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari ibrahim, Abdur-rahman 


“Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghaffl bin Habib bin Syamkh bin Fa'r 
bin Makhzum bin Shahilah bin Kahi! bin Al Harts bin Tamim bin Sa'd bin 
Hudzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar, julukannya adalah “Abu 
Abdirrahman'. Ibunya bernama Ummu Abd binti Abd Wudd bin Sawa' bin 
Guraim bin Shahilah. Ia merupakan shahabiah, oleh karena itu Ibnu Abbas juga 
sering dikenal dengan Ibnu Ummi Abd. Abdullah orang terdepan yang masuk 
Islam, ikut dua kali hijrah, ikut perang Badar dan seluruh peperangan 
setelahnya. lalah yang memenggal leher Abu Jahal datam perang Badar setelah 
sebelumnya telah terlebih dulu dirobohkan oleh dua putra Afta”. Ibnu Sa'd (3: 
1/108) meriwayatkan dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, ia berkata, 
“Abdullah bin Mas'ud adalah 'Shahib Sawad Rasulillah" artinya sahabat 
penyimpan rahasia Rasulullah SAW, dan hal-hal Jain berkenaan dengan 
permadaninya, siwaknya, kedua sandalnya dan kesucian (wudhujnya. Ini semua 
dilakukan ketika dalam perjalanan.” Pada hadits no. 920 telah disinggung pada 
hadits Ali, sabda Rasulullah SAW, “Sungguh, kaki Abdullah lebih berat 
timbangannya pada hari Kiamat dari gunung Uhud,” Dan pada hadits no. 566, 
beliau bersabda, “Andaikata aku berhak mengangkat seseorang sebagai Amir 
tanpa mengambil pendapat kaum Mukminin niscaya Ibnu Ummi Abd-lah orang 
yang aku tunjuk.” Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 H, di Madinah. 


Musnad Imam Ahmad — (2 | 


bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata, “Aku melihat Ibnu 
Mas'ud melempar jumrah Agabah, dari dalam lembah, kemudian berkata, 
“Demi Dzat Yang tiada Tuhan —yang berhak disembah— selain-Nya, ini 
adalah tempat di mana surah Al Bagarah diturunkan.”?548 


Fo a00 Hanana iiah sea (ea. 
FI Dan y SP Cb ed Bab .rota 
Ia ip Pl ar DE Sg ha 
. “ RA. CG - 2 . Pa P1 Te aa en Pa 
Bil gadi Han Oo H3 Ch An K2 IE Ka HA 
CNG "ai EA Pa Bie Ba PARA ii 
BAN UT AK Nih IR SAS yo le 
3549.  Husyaim menceritakan kepada kami, Hushain 
memberitahukan kepada kami, dari Katsir bin Mudrik Al Asyja'i, dari 
Abdur-rahman bin Yazid bahwa ketika bertolak dari Jam', Abdullah 
bertalbiyah. Lalu dikatakan, “Apakah ini kalimat Arab?” Abdullah 
menjawab, “Apakah manusia telah lupa atau telah tersesat? Aku 
mendengar orang yang surah Al Bagarah diturunkan kepadanya 
(Muhammad SAW) mengucapkan di tempat ini, 'Labbaikallahumma 
Labbaik (Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah). 


0. s3 Fi Mae 


BE Haa oi Jila LP jan UE Kah Gi yoo. 


188 Sanadnya shahih. Husyaim adalah Ibnu Basyir. Muthirah adalah Ibnu Migsam 
Adh-Dhabbi. Ibrahim adalah An-Nakha'i, dia adalah Ibrahim bin Yazid bin 
Oais bin Al Aswad bin Umar bin Rabi'ah bin Dzuhl. Abdurrahman adalah An- 
'Nakha'i, dia adalah pamannya Ibrahim An-Nakha'i, dia adalah Abdurrahman 
bin Oais bin Abdullah bin Malik bin Algamah bin Salaman bin Kahl bin Bakar 
bin Auf bin An-Nakha' (dengan fathah pada huruf khaa”), ia seorang tabi'in 
yang 4sigah. Para penyusun kutub sittah mengeluarkan riwayatnya. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dengan maknanya. Lihat, 
Al Muntaga, 2606-2608. Akan dipaparkan juga nanti pada hadits no. 3874, 
3941. 

389 Sanadnya shahih. Katsir bin Mudrik Al Asyja'iy, Abu Mudrik, sigah, dinilai 
tsigah oleh Al Ijli. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab 4ts-Tsigat. Al 
Bukhari memuat biografinya di dalam A! Kabir, 4: 1: 212. Hadits ini juga 
driwayatkan oleh Muslim, 1: 363 dari jalur Husyaim. Akan dipaparkan nanti 
pada hadits no. 3961 


— Musnad Imam Ahmad 


i 
! 
i 
| 


La Uda Ga en BI AE Gp 2 AP GAN 


, Kn £ ge am Peang 


AH PT SE jali un S5 1G ora 
JI cola 3 abaya #3 3 ab aa Le 


Sei 8 maka un, If all dn IA Ulas 
“ seo £ 13 F3 


G5 ENNA 


3550.  Husyaim menceritakan kepada kami,  Hushain 
memberitahukan kepada kami, dari Hilat bin Yisaf, dari Abu Hayyan Al 
Asyja'i, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Ia berkata kepadaku, "Bacakanlah 
ayat Al Our'an untukku!" Ja berkata: Aku berkata kepadanya, "Bukankah 
darimu aku belajar saat engkau membacakan kepada kami!” Ia berkata, 
“Sesungguhnya Nabi SAW datang kepadaku pada suatu hari lantas 
bersabda, 'Bacakanlah ayat Al Gur'an untukku!'"” Ia berkata: Aku 
katakan, "Wahai Rasulullah, Bukankah kepadamu diturunkan dan darimu 
kami belajar?" Beliau bersabda, “Benar, akan tetapi aku suka 
mendengarkannya dari orang lain. "89 


3850 Sanadnya shahih. Akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3606, 4118. Abu 
Hayan Al Asyja'iy, namanya adalah Mundzir, seorang yang tsigah. Al Bukhari 
memuat biografinya di dalam Al Kabir, 4: 1: 357, Ia berkata, “Mundzir Abu 
Hayan, dari Abdullah bin Mas'ud. Abbad menyebutnya dari Hushain, dari 
Hilal. Syu'bah berkata, “Ia adalah menantu Hilal” Ad-Dulabi di dalam Al 
Kuna, t: 160 menyinggungnya. Ia berkata, “Aku mendengar Yahya fyakni bin 
Ma'in) berkata, “Abu Hayan At Asyja'iy termasuk salah seorang sahabat Ibnu 
Mas'ud dan aku mendengarnya berkata, “Abu Hayan adalah Mundzir.”” Ibnu 
Sa'd dalam Ath-Thabagat, 6: 138 juga memuat biografinya namun tidak 
menyebutkan namanya. Ia meriwayatkan satu hadits darinya dari jalur Syu'bah, 
dari Hushain bin Abdurrahman, dari Hilal bin Yisaf, dari menantunya, Abu 
Hayan, ia berkata, “Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud...” Al Hafizh juga 
memuatnya di dalam At-Ta'jil, 474-475 dalam penulisan Abu Hassan”. Ia 
menyebutnya sebagai kesalahan tulis dari Al Husaini Jalu diikuti oleh perawi 
selainnya dalam menulisnya dengan huruf sin padahal ia adalah Abu Hayan, 
dengan huruf ya' bukan sin. Namanya adalah Mundzir, ini penamaan dari 
Yahya bin Ma'in dan dinukil oleh Abu Ahmad dalam Al Kuna dan 
mengeluarkan haditsnya yang persis diketengahkan juga oleh Ahmad, dari 
riwayat Hilal bin Yisaf, darinya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Tsigat At-Tabi'in”” Al Hafizh kemudian tidak menyebutnya dalam 
pemaparan mengenai nama Abu Hayan sebagai julukan (4! Kuna) dan juga 
dalam “Mundzir' sebagai nama. Ini sebuah keteledoran! Al Bukhari, 9: 81 


Musnad Imam Ahmad — 


La £ so 2 
- 


pypimd & A ra 3) A3 ipa ui ea Kis .rooi 
Ki WB ape Ip alah do Io Ir Ie 106 


. . 23 Puan an 2 
bae Cam dna ES ya nh UIN ih 
. 2 pi ae 3 
ba dia S1 Jie LA IS duga YP 
3551. Husyaim menceritakan kepadaku, Mughirah 
memberitahukan kepada kami, dari Abu Razin, dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, “Aku membacakan surah An-Nisa” untuk Rasulullah SAW, 
tatkala sampai pada ayat, “Maka bagaimanakah (halnya orang-orang 
kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari 
tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai 
saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)' (Os. An-Nisaa' (4J: 41) ia 
berkata, “Berlinanganlah kedua air mata beliau?! 


meriwayatkan dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, 
ia berkata, “Nabi SAW berkata kepadaku, “Bacakanlah Al Gur'an untukku!" 
Lalu aku berkata, "Aku membacakan untukmu padahal ia diturunkan atasmu? 
Beliau menjawab, “Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain." 
Ini juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Fadha'il Al Gur'an, TT, dari Al 
Bukhari, kemudian ia berkata, “Telah diriwayatkan oleh Al Jama'ah selain 
Ibnu Majah, dari banyak jalur, dari Al A'masy. Banyak jalur-jalurnya di mana 
bila diketengahkan akan panjang sekali.” 

3881 Sanadnya shahih. Mughirah adalah bin Migsam Al Asadi. Abu Razin, dengan 
Jathah pada huruf ra" dan kasrah pada huruf zay adalah Mas'ud bin Malik, 
seorang Tabi'i, tsigah. Ini bukan Mas'ud bin Malik, Abu Razin, Maula Sa'id 
bin Jubair, sahabat Ibnu Mas'ud, seorang senior. Dan, maula Sa'id adalah 
seorang junior. Pengarang At-Tahdzib telah melakukan tahgig mengenai 
perbedaan antara keduanya. Al Bukhari dalam 4! Kabir, 4: 1: 423 juga telah 
membedakan antara keduanya akan tetapi menyebutkan sahabat Abdullah bin 
Mas'ud dengan nama “Mas'ud, Abu Razin Al Asadi” dan tidak menyebutkan 
nama ayahnya. Demikian pula yang dilakukannya di dalam At-Tarikh Ash- 
Shaghir, 111. Kemiripan nama antara keduanya tersebut menimbulkan kesan 
bahwa perawinya adalah seorang saja. Bahkan sampai-sampai Syu'bah 
menyangkal kalau Abu Razin pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud karena 
mengira ia adalah perawi yang meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Lihat, Al 
Marasil karya Ibnu Abi Hatim, 74. Hal yang menguatkan bahwa keduanya 
adalah dua sosok adalah riwayat Al. Bukhari di dalam kedua kitab Tarikh-nya, 
dari Yahya Al Oaththan, “Abu Bakar bin As-Sarraj menceritakan kepada kami, 
ia berkata, “Abu Razin lebih tua dari Abu Wa'il. Ia (Abu Bakar) sangat 
mengetahui kedua orang itu.” Dan, Abu Waril adalah Syagig bin Salamah Al 
Asadi, senior, sempat hidup pada masa Jahiliyyah. Hadits di atas diriwayatkan 


— Musnad Imam Ahmad 


2. 


2 Ju HB 3 GA Sa KE 
Ge Jo bapa pb un Ig Oab se 
Up 0 Jas is ab Ja ah Se on Bang 


2 3. 2 Pa 
AI IS Wa B3 Yos Jas Yan onta gg 
3552.  Husyaim menceritakan kepada kami,  Sayyar 
memberitahukan kepada kami dan Mughirah, dari Abu Wa'il, ia berkata, 
Ibnu Mas'ud berkata, “Dua sifat, yakni salah satunya aku mendengarnya 
dari Rasulullah SAW dan yang satu lagi dari diriku sendiri, Siapa saja 
yang mati dalam keadaan menjadi sekutu bagi Allah, maka ia pasti 
masuk neraka'. " Aku katakan, "Siapa saja yang mati dalam keadaan 
tidak menjadikan sekutu bagi Allah dan tidak berbuat syirik dengan 
sesuatu pun, maka pasti ia masuk surga.””?932 


ab sena oa 
Hj 


535 .rooy 


20 G5 002 


aa Ka Hp da ah Wis .roor 
satu Ii bh da ls AI Al JB 206 SIM Mala 
na Gp SAR as Ula Cg Il HA 
3 safe wis Lin ge Aa lp oa 
Cp ist sai ai Bh Ii KL Ga ex an Ga dl 


ag Pe 


B3 an Lal Sah Ad nail Kita di Ket MA 


4 


juga oleh Al Bukhari, 9: 81 sepertinya, dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim, dari 
Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Fadha'il Al 
Gur'an, 77 dari Al Bukhari, ia berkata, “Diriwayatkan oleh Al Jama'ah selain 
Ibnu Majah dari riwayat Al A'masy.” 

Sanadnya shahih. Sayyar adalah Abu Al Hakam Al Anzi, yaitu Sayyar bin Abi 
Sayyar. fa seorang perawi Shadug, isigah, Tsabat dalam setiap Syaikhnya. Hal 
ini dikatakan oleh Ahmad. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3: 89 
dan Muslim, 1: 38, keduanya dari jalur Al A' masy, dari Abu Wa'il, Syagig bin 
Salamah. Riwayat Al A' masy akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3625. Dan 
akan dipaparkan pula dengan tambahan pada hadits no. 3811, 3865. Lihat 
hadits no. 4043 


3552 


Musnad Imam Ahmad — 


Pra 


AA aa Ya IE lis Ae KL ki Eh, 
W kg JS agan In ten ep 5, Ona 


3553. Husyaim menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid 
memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu 
Ubaidah bin Abdullah menceritakan, ia berkata, Abdullah berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya air mani berada di dalam 
rahim selama 40 hari dalam keadaan asli, tidak berubah, bila 
berjalan 40 hari, maka menjadi segumpal darah: kemudian segumpal 
daging seperti itu pula (selama 40 hari), kemudian menjadi tulang 
seperti itu pula, maka bila Allah berkehendak untuk menyempurnakan 
ciptaan makhluk-Nya, Dia mengutus kepadanya malaikat, lalu 
malaikat berikutnya berkata, “Wahai Rabb, apakah —menjadi— laki- 
laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Apakah 
pendek atau panjang? Apakah kurang atau tambah? Kekuatan dan 
ajalnya? Apakah sehat atau sakit?”." Ia berkata, "Lalu semua itu 
dicatat." Kemudian ada seorang laki-laki berkata, "Kalau begitu, untuk 
apa beramal kalau semua itu sudah selesai!" Lalu beliau bersabda, 
“Bekerjalah, setiap orang akan dihadapkan kepada tujuan 
penciptaannya. 8 
—— 

2559 Sanadnya dha'if Karena mungathi". Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, 
ada yang mengatakan, namanya adalah Amir. Ia seorang Tabi'i, tsigah akan 
tetapi tidak pernah mendengar sesuatu pun (riwayat hadits) dari ayahnya sebab 
ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil. At-Tirmidzi, 1: 29 berkata, “Abu 
'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud tidak pernah mendengar dari ayahnya, dan 
kami tidak mengetahui namanya. Muhammad bin Basysyar menceritakan 
kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, 
dari Amr bin Murrah, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Abu Ubaidah 
bin Abdullah, “Apakah kamu mengingat sesuatu (riwayat hadits) dari 
Abdullah?” Ia menjawab, “Tidak” Hadits ini juga terdapat di Majma” Az- 
Zawa'id, VW: 192-193, ia berkata, “Hadits ini terdapat di dalam kitab Ash- 
Shahih secara ringkas dari ini. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan, Abu Ubaidah 
tidak pernah mendengar (riwayat hadits) dari ayahnya, dan Ali bin Yazid 
adalah seorang yang buruk hafalannya.” Hadits yang disiratkan terdapat di 
dalam Ash-Shahih itu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari jalur Al 
A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Ibnu Mas'ud. Ia merupakan hadits keempat 
dari Al Arba'in An-Nawawiyyah. Akan dipaparkan lebih lanjut pada hadits no. 
3624. Lihat pula, Jami" Al “Ulum Wa Al Hikam, 33-41, pengarang buku ini 


— Musnad Imam Ahmad 


song 


Span di AU Wi .Yoot 
Denh gi kan Sg kot ola lah 
SL yA Ip Ga in la Ih Yo 
Vila Obi Ia Usah Ear Hi NA Wi Saga 
BA BAB BUS Oh SE, PEP IA 
La . PENA Na saia Ra 


AA RABU Ula 


& Y Fat 


is 23 w Arr Het & ory 3 Jas JG , Y ti d Sa 
MR Eraan 


3554. Husyaim menceritakan kepada kami, Al Awwam 
memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Muhammad, 
maula Umar bin Al Khaththab, dari Abu Ubaidah bin Abdullah, dari 
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersaba, “Tidaklah 
ada dua orang Muslim meninggal dunia memiliki tiga orang anak yang 
belum mencapai usia baligh melainkan mereka akan menjadi benteng 
yang tangguh baginya dari api neraka." Lalu ada yang bertanya kepada 
beliau, "Wahai Rasulullah, jika hanya dua orang anak?" Beliau bersabda, 
"Sekali pun hanya dua orang anak." Maka, Abu Dzar berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku hanya memiliki dua orang anak saja." Beliau menjawab, 
"Sekali pun dua orang anak saja." Ubay bin Ka'b, Abu Al Mundzir, 
Sayyid Al Gurra' berkata, "Aku hanya memiliki satu orang anak saja." Ia 
berkata, "Lalu ada yang mengatakan, “Sekali pun hanya satu orang anak 
saja?” Beliau menjawab, “Hal itu berlaku ketika terjadi musibah 
pertama, "3 


telah mengisyaratkan riwayat ini. Lihat pula, hadits no. 1348 

Sanadnya dha'if. Sebab Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat hadits) 
dari ayahnya. Al Awwam adalah Ibnu Hausyab. Muhammad bin Abu 
Muhammad, Maula Umar bin Al Khaththab: Dimuat biografinya dalam Ar- 
Ta jil, 376-3T7, pengarangnya berkata, “Hadits yang dikeluarkan Imam Ahmad 
telah dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, di dalamnya terdapat 
perselisihan mengenai Al Awwam bin Hausyab, Ada yang mengatakan, 
darinya, dari Muhammad bin Abu Muhammad. Ada pula yang mengatakan, 


Musnad Imam Ahmad — 


3554 


hat a0n,2 ha 


SPA UGT (Ia Cik .rooo 

de ID Iin sah oi al pan y Tag 
dn au Tato SA ika ai PGA Fa da 
Crab Jua Gt 2 Gabah Sai aa Kar SI S6 J6 19 


aah Sims G3 Ad Jas al 
3555. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair 
memberitahukan kepada kami, dari Nafi? bin Jubair, dari Abu Ubaidah 
bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa kaum Musyrikin membuat Nabi SAW 
pada perang Khandag lalai dari melaksanakan empat shalat, hingga 
malam pun sempat berlalu sekian tama (sesuai dengan kehendak Allah), 
ia berkata, “Ia berkata, “Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk adzan, 
kemudian igamah lalu shalat Zhuhur, kemudian igamah, lalu shalat 
Ashar, kemudian igamah, lalu shalat Maghrib, kemudian igamah, lalu 
shalat Isya.” 


darinya, dari Abu Muhammad, maula Umar. Ahmad juga mengeluarkannya 
dari dua jalur, Dikeluarkannya dari Husyaim, dari Al Awwam menurut 
pendapat pertama. Dan, dikeluarkannya dari Yazid bin Harun dan Muhammad 
bin Yazid Al Wasithi, keduanya dari Al Awwam menurut pendapat kedua. At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah juga mengeluarkannya dari riwayat Ishag Al Azrag, 
darinya sebagaimana yang dikatakan Yazid. Jadi, riwayat tiga orang adalah 
lebih rajih (kuat) dari riwayat satu orang yang menyendiri. Ketika memuat 
biografi Abu Muhammad, dari Abu Ubaidah dalam A4! Kuna, Al Mizzi 
mengatakan, "Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah Muhammad bin Abu 
Muhammad. Ini isyarat kepada riwayat Ahmad ini. Demikian pula, Ibnu 
Khuzaimah mengeluarkan dalam shahih-nya hadits yang mereka keluarkan dari 
jalur Muhammad bin Yazid. Ia berkata, “Dari Abu Muhammad.” Abu Ahmad, 
Al Hakim memastikan demikian dalam A! Kuna. Sedangkan dua riwayat yang 
diisyaratkannya, akan dibahas nanti bersama riwayat ini juga pada no. 4077- 
4079. Analisis yang dibuat Al Hafizh inilah yang benar. Al Bukhari telah 
memuat biografi Abu Muhammad ini di dalam 4! Kuna pada hadits no. 615, ia 
berkata, “Abu Muhammad, Maula Umar bin Al Kaththab mendengar Abu 
Ubaidah bin Abdullah, A1 Awwam meriwayatkan darinya.” Dan riwayat At- 
Tirmidzi adalah seperti yang ada di dalam 4s-Sunan, 2: 159 seraya berkata, 
“Hadits gharib.” Abu Ubaidah tidak pernah (riwayat hadits) dari ayahnya. 
Sedangkan riwayat Ibnu Majah terdapat di dalam Sunan-nya, 1: 251 

Sanadnya dha'if. Karena terputus. At-Tirmidzi meriwayatkannya, 1: 158-159, 
dari Hanad, dari Husyaim, kemudian berkata, “Hadits Abdullah, sanadnya tidak 


— Musnad Iraam Ahmad 


3555 


14 5 af s0, es 
..... ti 00,2 3 


PPP ya Hp oi ih roo1 
ai wa J6 dag de IPA ajh hp His 


BS Kepada ad AA IU sea JA 
Aa Gak S8 G3 UR JG ae SA IN 
SI pe EU ST In PH 13 aa In Y 
Pn PA IE LAI Loji KS us Pa 5 Ola Pa 
AS ISS al He II HN ai a & 
Gb pi Ge 
Da han ol YP Ie Hi Ah cal da ul 
Bapa Va Ja Ooat Vo GRO ga Ie ON GA 
ma PL 43 dele Dn 3G Kean A3 . 
In PA IA 3 ab bp PN eps & 
Bg dag JB) as CN SN On JP za 
La PA Ta NN Ilahi LE Ja 
og is & 5) OT ja ED “ aga uh LI Uh 
Un Ha Ja al 9 AH yasde ata 


Tana 


Dp 


apa-apa hanya saja Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat hadits) dari 
Abdullah.” Akan dipaparkan secara panjang lebar pada no. 4013 


Musnad Imam Ahmad — 


3556. Husyaim menceritakan kepada kami, Al Awwam 
memberitakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dari Mutsir bin 
Afazah, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Pada 
malam di-isra'-kan, aku bertemu Ibrahim, Musa dan Isa.” Ya berkata, 
“Lalu mereka saling mengingatkan masalah hari Kiamat, lantas mereka 
menyerahkan urusan mereka tersebut kepada Ibrahim. Latu ia berkata, 
“Aku tidak mengetahuinya.” Lalu menyerahkan hal itu kepada Musa. 
Maka Musa berkata, “Aku tidak tahu.” Lalu mereka menyerahkan hal itu 
kepada “Isa. Maka ia berkata, “Ada pun pastinya, maka tidak ada seorang 
pun yang mengetahuinya selain Allah. Hal itu berdasarkan apa yang 
diinformasikan Rabb kepadaku, bahwa Dajjal akan keluar.” Ia berkata, 
“Bersamaku dua buah bambu, bila ia melihatku, maka ia akan mencair 
(meleleh) seperti melelehnya peluru? Ia berkata, “Lalu Allah 
membinasakannya hingga batu dan pepohonan berkata, “Wahai Muslim, 
di bawahku ada orang kafir, kemarilah dan bunuhtah ia!? Ia berkata, 
“Lalu Allah pun membinasakan mereka, kemudian manusia kembali ke 
negeri-negeri dan tanah air-tanah air mereka.” Ia berkata, “Ketika itulah 
keluar Ya'juj dan Ma'juj “dan mereka turun dengan cepat dari seluruh 
tempat yang tinggi,” lalu menginjak negeri mereka, tidaklah mereka 
datang ke sesuatu —negeri— melainkan memusnahkannya, dan tidaklah 
mereka melewati air melainkan meminumnya, kemudian manusia 
kembali kepadaku mengeluhkan mereka, lantas aku berdoa kepada Allah 
untuk kebinasaan mereka, lalu Allah binasakan dan matikan mereka, 
hingga bumi berubah dan membau karena bau membusuk mereka.” Ia 
berkata, “Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan, kemudian 
menyeret jasad-jasad mereka hingga melemparkan mereka ke laut. 
(Abdullah bin Ahmad berkata), “Ayahku berkata, “Di sini ada sesuatu 
yang hilang dan tidak aku pahami”, seperti kulit. Yazid —yakni bin 
Harun— berkata, “Kemudian gunung dihempaskan dan bumi ditarik 
seperti tarikan kulit.” Kemudian kembali ke hadits Husyaim, ia berkata, 
“Berdasarkan apa yang diinformasikan Rabb kepadaku, bahwa bila hal itu 
demikian, maka hari Kiamat itu seperti wanita hamil tua yang 
keluarganya tidak tahu kapan dikejutkan dengan kelahirannya, malam 
atau siang?””2536 


1858 Sanadnya shahih. Jabalah bin Suhaim adalah seorang Tabi'i, #sigah, dinilai 
tsigah oleh Ahmad, Ats-Tsauri, Syu'bah, Ibnu Ma'in dan selain mereka. Mutsir 
bin Afazah, Abu Al Mutsanna Al Kufi adalah seorang Tsigah, disebutkan oleh 


— Musnad Imam Ahmad 


Pn 


Ap aer Ci KE IS 3 yA Ke Ae Gb .roov 
da aa RP Ae Ateh yi ae 33 5 


de 2 Iya JG SKA 2 nd & V8 3 Ie 
“ & Ki Pi Ss Ju Pa an sala, 


3557, Abdul Aziz bin Abdush-shamad menceritakan kepada kami, 
Manshur menceritakan kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin 
Mas'ud, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW seraya 
berkata, “Sesungguhnya si fulan semalam tertidur dari shalat —hingga 
pagi hari— (kesiangan)!” Rasulullah SAW berkata, “Itu adalah syaithan 
yang mengencingi telinganya.” Atau “kedua telinganya. sei 


0 po. 3 0 PA 


HI pe gi gl Dp opa UAS ph Kp Hi .YooA 
Is Kia apa IS Ip IE TP IA 


Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat. Al Hakim berkata, “Sekelompok Tabi'in 
meriwayatkan darinya.” Al Bukhari memuat biografinya dalam Al Kabir, 4: 2: 
63. kata 'Mutsir', dengan harakat dhammah pada huruf mim dan sukun pada 
waw dan kasrah pada tsa'. Kata 'Afazah', dengan harakat fathah pada 'ain dan 
fa' dan setelah alif adalah huruf zay. Hadits ini juga disebutkan oelh Ibnu 
Katsir di dalam tafsirnya, 5: 130 mengenai letak ini. Ia berkata, “Dan 
dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dari Bundar, dari Yazid bin Harun, dari Al 
Awwam bin Hausyab.” Di dalam tafsirnya itu, sebagai ganti “Mutsir bin 
Afazah' tercantum “Martsad bin Junadah." Ini merupakan kesalahan tulis yang 
aneh sekali dari para penyalin naskah (Nasikhin) padahal tidak ada orang 
bernama seperti ini di kalangan perawi yang dimuat biografinya. Hadits ini 
terdapat di dalam Sunan Ibmu Majah, 2: 268. Pensyarahnya berkata, “Di dalam 
Az-Zawa'id disebutkan, “Ini adalah sanad shahih, para perawinya fsigah: Dan, 
Mutsir bin Afazah disinggung oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat, namun aku 
tidak melihat ada orang yang mengomentarinya. Sisa para perawi sanad adatah 
para perawi tsigah” Al Hakim juga meriwayatkannya dalam 4! Musradrak, 4: 
488-489, 545-546, dari jalur Yazid bin Harun, dan ia berkata, “Shahih sanadnya 
namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya.” Hal ini 
disetujui oleh Adz-Dzahabi. Tajwa artinya tantinu (membusuk) 

3887 Sanadnya shahih. Manshur adalah bin Al Mu'tamir. Dan, hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 
sebagaimana disebutkan di dalam 4t-Targhib Wa At-Tarhib, 1:223 


Musnad Imam Ahmad — 


Ht PA Jas ap es SG, Ia SS 


OA MA Fi Uli6 AI 
3558, Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Shubaih, ia berkata, “Aku 
bersama Masrug di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat patung 
Maryam, maka Masrug berkatalah, “Ini patung Kisra?” Aku menjawab, 
“Bukan, akan tetapi patung Maryam.” Lalu Masrug berkata, “Sedangkan 
aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling pedih adzabnya pada hari 
Kiamat kelak adalah para penggambar. si 


Bala Gal 3 OkAh Bis BINI GA Bel Cik .YoeA 
AN Lo Ig IE IE on yi BP PI 
A3 AE EA IP aa Bg na aa 


3559. Ishag menceritakan kepada kami, yaitu Al Azrag, Sufyan 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang 
melihatku dalam tidur (bermimpi) maka ia telah melihatku, sebab 
syaithan tidak dapat mengubah diri seperti diriku. Hn 


3588 Sanadnya shahih. Masrug adalah bin Al Ajda' bin Malik, seorang tabi'i 
terkenal, tsigah. Telah disinggung pada hadits no. 211 ucapan Umar 
kepadanya, “A! Ajda” itu syaithan akan tetapi kamu adalah Masrug bin Abdur- 
rahman” Abu Daud berkata, “ Amr bin Ma'di Kariba adalah pamannya (dari 
pihak ibu) dan ayahnya adalah seorang penunggang kuda Yaman.” Hadits ini 
juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim sebagaimana disebutkan di 
dalam At-Targhib, 4: 55 

3559 Sanadnya shahih. Abu Ishag adalah As-Subai'i. Abu Al Ahwash adalah Auf 
bin Malik bin Nadhlah Al Jusyami. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, 3: 248 dan Ibnu Majah, 2: 234, keduanya dari jalur Ats-Tsauri, dari 
Ishag. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih.” Lihat juga, hadits no. 2525 


— Musnad Imam Ahmad 


It X8 13 JA) Gal ye DES Ai Gt KAL yo. 

2 nia LA 2 

PAN rena ANA PET PNG SEN: SEN EN NP NN OA PN 

YG 26 ES AI ag EA ae MI JB 2S dya yi 

Kn 4 - P up - £. Cl g 
A33 UI Ob Uaglo oj3 OI HE 

3560. Ishag menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 

kepada kami, dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu bertiga, maka janganlah dua 

orang di antara kamu saling berbisik tanpa ' —melibatkan— teman 

mereka berdua (orang ketiga), sebab hal itu akan membuatnya 

sedih. "9 


Getar IN El ak UP Jd 3 KA Eh ro 

Pase Be an AN Oa Saba tia Tab aa JA aa 
AI Ato elly MIE Gala Al ya) 13 che 208 Ml ana 
# 


Haa ab AA Si Dn Mn alat saban Gia 
lay taking ALE eka (NN Lala Sio PB tepito NA 
Tab adi Sial lag ada Jodi da alas nah EA 


2.9 


Udit Gd YAA bj Pena aa aje 3 
at dng la To IP an Si AA 
ag in el engatet 

Y Tail da8 ola 


PENA d3 DA SAS ab 
AA) pe Ia aah NO S3 CAD YR Ud 


st 


Agan 3 


3561. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari 
Khushaif, Abu Ubaidah menceritakan kepada kami, dari Abdullah, ia 
berkata, “Rasulullah SAW pernah shalat khauf bersama kami, lalu 


3560 Sanadnya shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al Bukhari 
dan Muslim), At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagaimana terdapat dalam A1 
Jami' Ash-Shaghir, 842. Pada naskah naskah (r), tertulis “Fala yatanajan' dan 


telah dibetulkan melalui naskah (2!) 


Musnad Imam Akhmad — 


mereka berdiri dalam dua shaf, lalu satu shaf berdiri di belakang Nabi 
SAW dan satu shaf menghadap ke arah musuh. Rasulullah SAW 
kemudian shalat bersama shaf yang berikutnya satu raka'at, kemudian 
mereka berdiri lalu pergi, lalu mereka berdiri mengambil tempat mereka 
dengan menghadap ke arah musuh, lantas mereka datang lalu berdiri 
mengambil posisi mereka, lalu Rasulullah SAW shalat bersama mereka 
satu raka'at, kemudian memberi salam, setelah itu mereka berdiri lalu 
shalat sendiri-sendiri satu raka'at, kemudian memberi salam, kemudian 
mereka pergi lalu berdiri mengambil tempat posisi mereka dengan 
menghadap ke arah musuh, lalu mereka kembali ke posisi mereka, lalu 
mereka shalat sendiri-sendiri satu raka'at, kemudian mereka memberi 
salam.”?6 


JG CA Las Ea Jas Pa Year 

II At Jpn le Ie An ena ata YR As 
Ska, ay ya Aa ot aah aa TG de 
UE Ea Ata Dn LI at utla Sea dada, 


Oa TAM PN TEA AN AA Met SESI IG AN MIE SA TIA MENANTI 
CAS Of Aga, oa YA Ot aga pontah Si see IE 
5 


pay hat 


3562. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, 
Khushaif Al Jazari menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Ubaidah 
bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abdullah, ia berkata, 
"Rasulullah SAW mengajarinya tasyahhud dan memerintahkannya agar 
mengajari manusia —mengucapkan—, 'Segala penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat 
dan berkah-Nya. kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kita dan 
hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan — 


26! Sanadnya dha "If. Karena terputus. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Daud, 
1:482-483, dari Imran bin Maisarah, dari Muhammad bin Fudhail, dengannya, 
kemudian meriwayatkan sepertinya dari jalur Syarik, dari Khushaif. Lihat pula, 
Nashb Ar-Rayah, 2: 343-344 


— Musnad Imam Ahmad 


yang hak untuk disembah— selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)'." 62 


Tai en 3so05 ah 


PSA ap Es Kisa Gi .Yory 


ab, de Shane asu 


2. 


Sebanyak ah Ae 33 Gian G3 


Erna 


3 Ala ut li & K Pe Pong vas Aoa 3 3 
Se at PO 0 aa 


3563. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari 
Abdullah, ia berkata, “Kami memberi salam kepada Rasulullah SAW saat 
beliau sedang shalat, talu beliau membalasnya. Tatkala kami pulang dari 
pertemuan dengan An-Najasyi, kami kembali memberi salam kepada 
beliau, lalu beliau tidak membalasnya juga. Lantas kami berkata, “Wahai 
Rasulullah, kami pernah memberi salam kepadamu saat engkau sedang 
shalat lalu engkau membalasnya?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya 
aku" atau “di dalam shalat itu ada kesibukan. "3 


ee Basa Ae Es Pi Hara haha aa Yott 


ge... Parag 


Inn ina tai So ea oo 


22 Sanadnya dha'if Karena terputus akan tetapi ada riwayat lain berasal dari Ibnu 
“ Mas'ud dengan sanad-sanad yang shahih lebih dari satu jalur. Dan, juga para 
pengarang Al Kutub As-Sittah meriwayatkan darinya. Lihat juga, Nashb Ar- 
Rayah, 1: 419. Akan dipaparkan nanti dengan sanad shahih pada hadits no. 
3622 
2563 Sanadnya shahih. Algamah adalah bin Oais bin Abdullah An-Nakha'i, saudara 
Abdurrahman dan paman (dari sebelah ibu) Ibrahim bin Yazid, seorang tabi'i, 
tsigah, dilahirkan semasa hidup Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang 
paling mengetahui mengenai Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga diriwayatkan oleh 
Asy-Syaikhani sebagaimana terdapat di dalam 4! Muntaga, 1061 


Musnad Imam Ahmad — 


3564. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Atha' 
bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Keutamaan shalat 
seorang laki-laki dalam jama'ah atas shalatnya secara sendirian adalah 
sebanyak dua puluh (tiga hingga dua puluh sembilan) derajat. eri 


ag Gr 6 Ela as ji EK Ip ypb Ehh vote 

Pn Hepag aa pBn Mp ap ah 

HB at On adl lu dn 2 IG toa 
HA Gb Lae BA) ad Sae Kei (Ga Ai PS 


3565. Amr bin Al Haitsam, Abu Gathan menceritakan kepada 
kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Amr, dari 
Abu Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa seorang laki-laki datang 
kepada Nabi SAW lalu berkata, “Kapan terjadi Lailatul Gadr?” Beliau 
menjawab, “Siapa yang ingat dari kalian malam berwarna coklat muda 
itu?” Abdullah berkata, “Aku. Demi ayah dan ibuku jadi tebusanmu. 
Dan, sesungguhnya di kedua tanganku ada beberapa kurma yang 
menjadikan menu sahurku sembari bersembunyi di balik bagian belakang 


tungganganku karena takut fajar tiba. Itu ketika bulan telah muncul.”65 


284 Sanadnya hasan. Karena Muhammad bin Fudhail termasuk orang yang 
mendengar dari Atha' bin As-Sa'ib belakangan. Hadits ini juga diriwayatkan di 
dalam At-Targhib, 1:150, Ia (pengarang At-Targhib) berkata, “Diriwayatkan 
oleh Ahmad dengan sanad hasan, demikian juga diriwayatkan oleh Abu Ya”la, 
Al Bazzar, Ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah di dalam shahihnya seperti itu 
juga.” Hadits ini juga terdapat di dalam Majma' Az-Zawa'id, 2:38, 
pengarangnya menisbatkannya kepada mereka semua (para pengarang kitab- 
kitab hadits tadi) sefain Ibnu Khuzaimah. Ta berkata, “Dan, para perawi Ahmad 
adalah para perawi tsigah.” Akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3567 

Sanadnya dha'if Karena terputus. Ia terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 3: 
174-175, ia (pengarangnya) berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la 
dan Ath-Thabrani di dalam 4/ Kabir. Dan Abu Ubaidah tidak pernah 
mendengar (riwayat hadits) ayahnya.” Dan matan-nya yang terdapat di dalam 
4z-Zawa'id telah dirubah, di sini telah dibetulkan. Kata 'Astahiru bihinna' 
yakni Mtasahhar', dari kata 'Sahur', yaitu makanan pada wakut sahur. Namun 


— Musnad Imam Ahmad 


3563 


pa. ka 


AA Ke hi Ci Per 25 ap ih rena 


Bu ia Sy an Ma Hg ba eta Ban ma 
Gel eko eka de So ag 1 Lae ya 
P EA Pee NA 

Merak Kemben ip 13 GNI Any 1Jai Uaate 
3566. Amr bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Syu'bah 
menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Algamah, 
dari Abdullah, bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur lima rakaat, lalu 


dikatakan, “Ada penambahan dalam shalat?” Dikatakan, “Engkau telah 
shalat lima raka'at.” Maka beliau sujud dua kali (sujud Sahwi).56 


paca ka 


& 13 5 an Gas Pi HA As row 
-JB ah Para ala & “ia bgt HM PP 
Maka Gps) kat Pb JIN D0 IE Jaa Fi Sa ho 


- 29 2 

3567. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari 
Sa'id, dari Oatadah, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud 
bahwa Nabi SAW bersabda, “Shalat jama'ah lebih unggul dua puluh 
lima kali lipat atas shalat seseorang sendirian, semuanya seperti 
shalatnya. "8! 


aku tidak menemukan kata 'Astahiru' seperti makna ini, akan tetapi mereka 
berkata, “Istaharna” yakni kami berada di waktu sahur dan bangun untuk 


berjalan di waktu itu. Di dalam naskah naskah (5) tertulis “Atasahhar" menurut 


format yang telah dikenal. 

386 Sanadnya shahih. Ini merupakan ringkasan, terdapat di dalam Al Muntaga, 
1342 dengan lafazh, “Apakah ada penambahan dalam shalat?" beliau berkata, 
"Apa itu?" mereka menjawab, “Engkau telah shalat lima raka'at,” maka beliau 
sujud dua raka'at setelah salam.” Dan ia berkata, “Diriwayatkan oleh A/ 
Jama'ah." 

3867 Sanadnya shahih. Sa'id adalah bin Abu Urubah. Hadits ini merupakan 
perpanjangan dari hadits no. 3564. Di dalam naskah naskah Ic) terdapat 
penambahan pada sanad antara Abu Al Ahwash dan Abdullah bin Mas'ud, 
"dari Sa'id bin Abdullah"? Ini merupakan penambahan yang keliru yang tidak 
terdapat pada naskah naskah (2!) dan tidak memiliki makna apa-apa, tidak 


Musnad Imam Ahmad -— 


SG GA SI ae Lp Ola lb .YO1A 
Si Anda Aa in Da Jan MIA IA 


HIB ok 
aa J3 (ea IU 

3568. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, ia 
berkata, Ziad bin Abu Maryam mengabariku, dari Abdullah bin Ma'gil 
bin Mugarin, ia berkata, “Aku menemui Abdullah bin Mas'ud bersama 
ayahku seraya berkata, “Engkau telah mendengar Nabi SAW bersabda, 
"Penyesalan itu adalah taubat?" Ia berkata, “Ya” Suatu kali ia 


mengatakan, “Aku mendengarnya bersabda, Penyesalan itu adalah 
taubat. "388 


terdapat perawi yang bernama Sa'id bin Abdullah di kalangan sahabat-sahabat 
Ibnu Mas'ud atau pun pada syaikh-syaikh Abu Al Ahwash, karena itu kami 
buang! 

3868 Ganadnya shahih. Ziad bin Abu Maryam adalah seorang #sigah, disebutkan oleh 
Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsigat dan dimuat biografinya oleh Al Bukhari 
dalam Al Kabir, 2/1/341-343, Ia berkata, “Ziad bin Abu Maryam adalah 
Maula Utsman bin Affan Al Ourasyi, mendengar Abu Musa. Maimun bin 
Mihran meriwayatkan darinya. Shadagah berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan 
kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ziad bin Abu Maryam, “Sa'id bin Jubair 
sungguh malu untuk menceritakan, padahal aku ada di situ." Ibrahim berkata, 
dari Itab, dari Khushaif, Anas bin Malik, Abu Ubaidah dan Abu Ziad bin Abu 
Maryam datang berkunjung kepada Marwan arah Jazirah.” Abu Nu'aim 
berkata, “Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Ziad bin 
Abu Maryam, dari Abdullah bin Ma'gil, Ayahku bertanya kepada Abdullah bin 
Mas'ud, “Apakah engkau mendengar Nabi SAW bersabda, Penyesalan itu 
adalah taubat?" Maka ia menjawab, “Ya'” Abu Ashim berkata, dari Sufyan 
dan Ibnu Juraij, ia meringkasnya. Al Humaidi berkata, “Sufyan menceritakan 
kepada kami, ia berkata, Abdul Karim menceritakan kepada kami, dari Ziad bin 
Abu Maryam, dari Abdullah bin Ma'gil, “Aku masuk bersama ayahku menemui 
Abdullah”." Sufyan berkata, Dan Abu Sa'id menceritakan kepadaku, dari 
Abdullah bin Ma'gil, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW. Sufyan berkata, 
“Abdul Karim yang menceritakannya kepadaku lebih aku sukai, sebab ia lebih 
kuat hafalannya dari Abu Sa'id. Gutaibah berkata, Sufyan menceritakan kepada 
kami, ia berkata, Abu Sa'id menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Ma'gil, dari Ibnu Mas'ud, ucapannya tadi. Ahmad bin Yunus berkata, Abu 
Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata, Umar bin Sa'id menceritakan 
kepadaku, dari Abdu! Karim, dari Ziad bin Abu Maryam, dari Ibnu Ma'gil, aku 
mendengar ayahku bertanya kepada Abdullah, “Apakah kamu mendengar nabi 


— Musnad Imam Ahmad 


BEA oi JG YAI onta Up GL GAL rena 


W Gikat 2G al la AN Teo gn Ob oogpaa yi aa 
tani ia LA AB gal PU KU Ia Fo Yana 
Ga SE KA IE IAI AB AD dea 


SAW? Ibnu Sallam berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, ia berkata, 
Khushaif menceritakan kepada kami, dari Ziad bin Abu Maryam, dengan 
(lafazh) ini. Malik bin Isma'il berkata, Syarik menceritakan kepada kami, dari 
Abdul Karim, dari Ziad bin Al Jarrah, dari Ibnu Ma'gil, dari Ibnu Mas'ud, dari 
Nabi SAW. Al Bukhari menyebutkan sanad-sanad yang banyak untuk hadits ini 
yang menunjukkan bahwa perawinya dari Ibnu Ma'gil adalah Ziad bin Abu 
Maryam. Kemudian terakhir, ia meriwayatkan satu sanad, isinya, “Ziad bin Al 
Jarrah” sebagai ganti “Ziad bin Abu Maryam.” Ad-Daruguthni keliru dengan 
mengira maksud Al Bukhari, Ziad bin Abu Maryam di sini adalah Ziad bin Al 
Jarrah sedangkan Abu Maryam sendiri adalah bernama Al Jarrah. Kekeliruan 
dalam pendapatnya jelas sekali sebab Al Bukhari memuat biografi Ziad bin Al 
Jarrah sebelum ini dengan biografi tersendiri, 2/1/317. Apa yang diperbuatnya 
itu, ia maksudkan untuk menjelaskan perbedaan antara para perawi bahwa 
hadits ini berasal dari yang ini dan yang itu. pendapat yang kuat, bahwa hadits 
itu adalah dari Ziad bin Abu Maryam sebab para perawi yang itu lebih banyak 
dan lebih kuat hafalannya. Akan dipaparkan nanti hadits yang diriwayatkan dari 
Katsir bin Hisyam, dari Abdul Karim, dari Ziad bin Al Jarrah, pada hadits no. 
4012. dan juga akan dipaparkan nanti hadits yang diriwayatkan Ma'mar bin 
Sulaiman, dari Khushaif, dari Ziad bin Abu Maryam, pada hadits no. 4014, 
4016 dan dari riwayat Waki' dan Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari 
Abdul Karim Al Jazari, dari Ziad bn Abu Maryam, pada hadits no. 4124. Hadits 
di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 292, dari Hisyam bin “Ammar, 
dari Sufyan, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ziad bin Abu Maryam. Juga 
diriwayatkan oleh Al Hakim (4: 243) secara panjang lebar dan secara ringkas 
dari jalur Al Humaidi, dan Ahmad bin Syaiban Ar-Ramli, keduanya dari 
Sufyan. Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan) Ia mengatakan, “Aku 
mendengar dari Abdul Karim Al Jazari, ia berkata, Ziad bin Abu Maryam 
mengatakan kepada kami” Al Hakim men-shahih-kannya dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. Lihat At-Tahdzib (3: 384-385). Di samping itu semua, jika 
riwayat orang yang meriwayatkan dari Ziad bin Al Jarrah terpelihara, tentu 
shahih juga, karena Ziad bin Al Jarrah seorang yang tsigah. Abdullah bin 
Ma'gil bin Mugrin Al Muzanni adalah seorang Tabi'i, tsigah, termasuk 
kalangan Tabi'in pilihan, dan ayahnya adalah seorang sahabat yang sangat 
terkenal. Ma'gil, dengan fat-hah pada huruf mim, sukun pada “ain dan kasrah 
pada Oaf. Mugrin, dengan dhammah pada huruf mim, fat-hah pada Gaf dan 
kasrah pada Ra” bertasydid. 


Musnad Imam Ahmad — KS | 


2.9 
- . 


23 Pora, 


3569. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Dzarr, 
dari Wa'il bin Mahanah, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, “Bersedekahlah wahai para wanita sekali pun dengan 
perhiasan kamu, sebab kamu adalah penghuni neraka paling banyak." 
Lalu seorang wanita yang bukan tokoh kaum wanita berdiri seraya 
berkata, “Kenapa begitu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, "Karena 
kamu sering banyak melaknat dan mengingkari nafkah suami. "389 


Ja IS 1 MAA GP olah yh ALL Gb .Yov: 

3 33 JG, Pp Ketan Ang de AD Io DA af & 
3570. Sufyan menceritakan kepada kami, dari: Manshur, dari 

Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah bahwa Nabi SAW sujud dua kali 


setelah salam. Dan ia berkata sekali lagi, "Bahwa Nabi SAW sujud dua 
kali sujud setelah salam pada saat lupa.”””70 


Kb Las 


p . NE Pn 

AI AP PI) GP AE Win 1GP Gp Olah Sih .YovA 
, 
2 


Nb AA AIR ata 0 Tan ah kedai Web adah 
FE ME Sig aa an IL ai 3 


38 Sanadnya shahih. Dzarr (dengan fathah pada huruf dzaal) adalah Ibnu Abdillah 
Al Marhabi. Wail bin Mahanah (dengan nuun) At-Taimi Taim Ar-Rabbab 
adalah seorang tabi'in yang tsigah. Ibnu Hibban mencantumkannya di dalam 
Ats-Tsugat, Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam A! Kabir 
(4/2/176), dia meriwayatkan dari Syu'bah, dia mengatakan, “Wail termasuk 
para sahabat Ibnu Mas'ud” Ibnu Sa'd mencantumkan biographinya (6: 141). 
Lihat hadits no. 3358. 

270 Sanadnya shahih. Lihat juga, hadits no. 3570 


3. 


— Musnad Imam Ahmad 


Te ui 
3571. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ashim 


menceritakan kepada kami, dari Zirr, dari Abdullah, dari Nabi SAW, 
“Tidaklah hari Kiamat terjadi hingga seorang laki-laki dari ahli Baitku 
menjadi penguasa, namanya sama dengan namaku.” (Abdullah bin 
Ahmad berkata), Ayahku berkata, Ia menceritakannya kepada kami di 
rumahnya , —tepatnya— di kamarnya. Aku melihat ja ditanyai oleh 
sebagian keturunan Ja'far bin Yahya atau Yahya bin Khalid bin 
Yahya”! 


37 Sanadnya shahih. Ashim adalah bin Bahdalah, yaitu Ashim bin Abu An-Nujud, 


telah dijelaskan penilaian tsigah terhadapnya pada hadits no. 1458. Zirr adalah 
bin Hubaisy, dengan harakat kasrah pada huruf zai. Dalam naskah naskah (rJ 
tertulis “Dzarr dengan huruf dzal, ini adalah kesalahan tulis, dibetulkan dari 
naskah naskah (5!) dan dari referensi-referensi hadits. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Abu Daud, 4: 173, At-Tirmidzi, 3: 231-232 dengan maknanya seperti itu, 
dari sejumlah jalur, dari Ashim, dari Zirr. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan 
Shahih.” Pengarang Aun Al Ma'bud berkata, “Abu Daud mendiamkan hadits 
ini, demikian juga Al Mundziri dan Ibnu Al Gayyim.” Al Hakim berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, Syu”bah, Za'idah dan para ulama tokoh kaum 
Muslimin selain mereka, dari Ashim. Ia berkata, Dan jalur-jalur Ashim, dari 
Zirr, dari Abdullah, semuanya adalah shahih sebab Ashim adalah salah satu 
ulama tokoh kaum Muslimin.” Aku tidak menemukan hadits ini pada A/ 
Mustadrak, dari hadits Ibnu Mas'ud akan tetapi ia meriwayatkan hadits Abu 
Sa'id dalam makna hadits ini, 4: 557, dari jalur Abu Ash-Shiddig An-Naji, dari 
Abu Sa'id, dan di-shahih-kannya sesuai dengan persyaratan Asy-Syaikhan. 
Kemudian ia berkata, “Dan jalur-jalur hadits Ashim, dari Zirr, dari Abdullah, 
semuanya adalah shahih, seperti yang telah aku buat kaidahnya dalam buku ini, 
dengan berhujjah dengan hadits-hadits Ashim bin Abu An-Nujud, sebab ia 
adalah salah satu tokoh ulama kaum Muslimin. Dan, diriwayatkan juga oleh Al 
Khathib, 1: 370, dari sejumlah jalur, dari Ashim, dari Zirr. Akan dipaparkan 
nanti semaknanya juga pada hadits no. 3572, 3573, 3598, 4279. Lihat juga, 
hadits no. 645, 773. Sedangkan Ibnu Khaldun telah menyatakan sesuatu tanpa 
ilmu, melompat sekian lompatan padahal bukan ahlinya, telah dikalahkan oleh 
kesibukannya dengan urusan politik dan negara serta pengabdian kepada para 
raja dan emir. Sehingga karenanya, ia keliru dengan menyatakan bahwa 
masalah Al Mahdi adalah terkait dengan agidah Syi'ah, atau telah dikelabui 
ilusi jiwanya sendiri akan hal itu sehingga memuat suatu pasal yang panjang di 
dalam mukaddimahnya yang terkenal itu dengan menjadikan judulnya, “Pasal: 
Perihal Al Fathimi (penganut Syi'ah) dan pendapat orang mengenainya dan 
menyingkap rahasia di balik itu.” (H. 260-258, cetakan Bulag, tahun 1284 yang 
tertera tanggalnya). Ia melakukan kontradiksi yang aneh dalam pasal ini 


Musnad Imam Ahmad — 


dan melakukan kekeliruan yang amat kentara!! ja memulainya dengan 
menyatakan bahwa “Yang masyhur di kalangan seluruh ahli Islam sepanjang 
masa, di akhir zaman pasti akan muncul seorang laki-laki dari Ahli Bait yang 
menolong agama ini, menampakkan keadilan, diikuti kaum Muslimin, 
menguasai kerajaan-kerajaan Islam dan dinamakan dengan Al Mahdi.” hingga 
seterusnya, kemudian ia berkata, “Mengenai hal ini, mereka berhujjah dengan 
hadits-hadits yang dikeluarkan para ulama tokoh dan orang-orang yang 
mengingkarinya memperbincangkannya.” Kemudian ia menyiratkan kepada 
sebagian hadits yang berkenaan dengan Al Mahdi, ia berkata, “Boleh jadi, para 
pengingkar tersebut membicarakannya sebagaimana yang kami sebutkan, 
hanya saja yang dikenal di kalangan para ahli hadits bahwa A/ Jarh (pencitraan 
buruk/pencideraan) lebih didahulukan atas ar-ta'dil (pencitraan baik). Maka, 
bila kita temukan cacat pada sebagian perawi dalam sanad berupa penilaian 
lalai, buruk hafalan, lemah atau jelek pendapat, maka hal itu menyentuh sisi 
keshahihan hadits lalu membuatnya lemah. Dan janganlah sekali-kali kamu 
katakan, yang seperti itu bisa jadi menyentuh para perawi Ash-Shahihain 
(Shahih Al Bukhari Dan Muslim) sebab umat telah berijma' (bersepakat) 
menerima keduanya dan mengamalkannya. Pada ijma” itu terdapat 
perlindungan yang paling besar dan pencegahan yang paling baik. Dan tidaklah 
buku-buku selain 4sh-Shahihain setara dengannya.” Kemudian ia mulai 
mengetengahkan sebagian hadits dengan teksnya dan berbicara seputar 
kelemahannya, dan di antaranya terdapat hadits Ibnu Mas'ud ini. Ia menjadikan 
cacatnya terletak pada Ashim terkait dengan pembicaraan sebagian ulama 
mengenai hafalannya. Kemudian ia berkata, “Dan jika ada orang yang 
berhujjah bahwa Ash-Syaikhan (Al Bukhari dan Muslim) telah 
mengeluarkannya, maka kami katakan, “Keduanya mengeluarkannya secara 
bergandengan dengan yang lainnya, bukan secara asalnya.” Pertama, Ibnu 
Khaldun tidak mengetahui dengan baik ucapan para ulama hadits, "A/ Jarh 
lebih didahulukan atas At-Ta'dil.” Andaikata ia menelaah ucapan mereka dan 
memahaminya niscaya tidak akan mengatakan apa pun seperti yang telah 
dikatakannya itu. Bisa jadi, ia telah membaca dan mengetahui namun ingin 
melemahkan hadits-hadits tentang Al Mahdi karena pandangan politik pada 
masanya lebih dominan. Lihat, tahgig kaidah ini di dalam kitab-kitab 
Musthalah Hadits, khususnya kitab Oawa'id At-Tahdits karya syaikh kami, al 
“Allamah, Jamaluddin Al Gasimi, RAH, (Hal 170-172). Kedua, Ashim bin Abu 
An-Nujud merupakan salah satu imam Oari” terkenal, /sigah dalam hadits, suka 
keliru pada sebagian haditsnya namun kekeliruannya ini tidak mengalahkan 
riwayatnya sampai harus ditolak. Dalam AI Jarh Wa At-Ta'dil, 3: 1: 341, Ibnu 
Abi Hatim berkata, “Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal 
mengabarkan kepada kami, sesuai apa yang ia tulis kepadaku, ja berkata, aku 
bertanya kepada ayahku mengenai Ashim bin Bahdalah? Ia berkata, “Ia adalah 
Shalih, lebih banyak meriwayatkan hadits dari pada Abu Oais Al Audi, lebih 
masyhur darinya dan lebih aku sukai daripada Abu Oais.” Dan ia berkata, 
“Ayahku ditanyai tentang Abu Ashim bin Abu An-Nujud dan Abdul Malik bin 


— Musnad Imam Ahmad 


SP oi HELP II Ab UK rev 

SY Anh Ale do Iyo) IU "JB AD AG 3 at 
. . & Ng un Lan Gn ig P 
EN aga Ii pda SA Un PU ai YM 
i 5 k : . 2 -$ 
Rn ag 3 
3572. Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Ashim bin 
Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah hari berakhir dan masa pergi 
hingga ada seorang laki-laki dari ahli bait-ku, yang namanya sama 
dengan namaku menguasai bangsa Arab. "7? 


“Umair.” Maka ia berkata, “Dahulukan Ashim daripada Abdul Malik. Ashim 
lebih sedikit perbedaan denganku ketimbang Abdul Malik.” Ja berkata, “Aku 
bertanya kepada Abu Zur'ah mengenai Ashim bin Bahdalah.” Maka ia berkata, 
“Tsigat.” Ia berkata, “Lalu aku menyebutkan hal itu kepada ayahku, maka ia 
berkata, “Bukan tempatnya di sini untuk mengatakan ia adalah seorang yang 
tsigah. Ibnu “Aliyyah juga menyorotinya.” Ia berkata, “Seakan setiap orang 
yang bernama Ashim buruk hafalannya.” Hanya ini saja sisi Al Jarh yang 
paling banyak dibicarakan mengenainya. Apakah yang seperti ini, haditsnya 
dibuang begitu saja dan dijadikan sebagai sarana untuk mengingkari sesuatu 
yang valid dari As-Sunnah An-Nabawiyyah, dari jalur-jalur yang beragam, dari 
hadits kebanyakan para shahabat hingga tidak seorang pun yang meragukan 
keshahihannya karena para perawinya adil, jujur tutur katanya, dan karena tidak 
adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dari orang yang bermasalah dengan 
hafalannya terhadap riwayat yang valid dari orang selainnya, dari orang yang 
sama-sama adil dan jujur seperti dirinya bahkan terkadang lebh hafal darinya? 
Bukan begitu hadits-hadits dicarikan cacatnya! 

Nasehat buat pembaca: Pasal yang terdapat dalam mukaddimah Ibnu Khaldun 
ini banyak sekali berisi kekeliruan-kekeliruan dalam nama-nama para perawi 
dan penukilan “i/lat (cacat hadits). Karena itu, janganlah sekali-sekali seseorang 
menjadikannya sebagai sandaran dalam periwayatan hadits. Saya tidak yakin 
kalau Ibnu Khaldun sampai sampai ke taraf ini dalam kekeliruannya! Akan 
tetapi —menurutku— ini juga hasil pencampur-adukan para penyalin naskah 
aslinya dan kelalaian para penshahih. Saya masih terheran-heran, bagaimana 
hal ini juga sampai terlewatkan oleh Al “Allamah, Syaikh Nashr Al Huraini 
RA, padahal beliaulah yang menashahihkan terbitan mukaddimah oleh 
percetakan Bulag ini!!?? 

27 Sanadnya shahih. Pengulangan dari yang sebelumnya 


Musnad Imam Ahmad — 


&.- mn aa 


2 PAP PI AA 1 kah Si Ci Tovr 
SE LI: Ha dl ala AN 5 bea 


uan Sg nj Aung LA 


3573. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Sufyan, 
Ashim menceritakan kepadaku, dari Zirr, dari Abdullah, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Dunia tidak akan pergi” atau beliau bersabda, 
“Tidaklah dunia berakhir hingga ada seorang laki-laki dari dari Ahli 
Bait-ku, yang namanya sama dengan namaku menguasai bangsa 


Arab. »3573 


BEA IE ay Pe OA Cik vove 

MEP Snp da LA ob pala dea Ja 
IS Me Bp ai dee 
bala PA angka di domasa sana 
Ls Bu da de Ida IA ph ga 


5 3 


A39 


3574. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Zirr, 
dari Abdullah, ia berkata, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam 
sebuah gua, lalu turun ayat 'Wal mursalaati 'urfa (Demi malaikat- 
malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan)" lalu aku mengambilnya 
dari mulut beliau sebab mulutnya sungguh basah dengannya. Aku tidak 
tahu, dengan ayat apa beliau menutupnya, 'Maka kepada perkataan 
apakah selain Al Our'an ini mereka akan beriman' (Os. Al Mursalat (77): 
50) atau 'Dan apabila dikatakan kepada mereka, 'Rukulah,' niscaya 


29 Sanadnya shahih. Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri, dan hadits ini pengulangan 
dari hadits sebelumnya 


— Musnad Imam Ahmad 


NP) 


mereka tidak mau ruku (Os. Al Mursalat (77): 48), karena seekor ular 
telah mendahului kami masuk di dalam sebuah lubang. Maka Nabi SAW 
bersabda “ «Kamu telah diselamatkan dari kejahatannya dan ia juga telah 


diselamatkan dari kejahatanmu' "1 


SIB AP 18 IN) Al Le Lp OA Cik .rovo 
PA d3 Ka ng daa Je Ia ui & 
S3 par Peura Kaka 53 Pra KE 5 asi Ka Gas C5 KE TI 


pa SKS an P3 LN LI 


PER AKI 


Anna an oto 0. ana OR NN aa 
SESI Ah mi Bp si Kaji 9 wak Ja) 
SN 


3575. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, kami pernah memberi salam kepada 
Nabi SAW saat berada di Makkah sebelum pergi ke tanah Habasyah. 
Tatkala kami datang dari tanah Habasyah, kami datang lalu memberi 
salam kepadanya, namun beliau tidak menyahut sehingga membuatku 
cemas dan berfikir, hingga mereka selesai shalat, lantas aku bertanya 


354 Sanadnya shahih. Sufyan adalah bin Uyainah. Ibnu Katsir menukilnya di dalam 
tafsirnya, 9: 82 secara ringkas, dari Al Bukhari, dari jalur Al A'masy, dari 
Ibrahim, dari Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, tetapi tidak dimuat pernyataan ragu 
dengan ayat mana antara kedua ayat itu, beliau menutupnya. Kemudian ia 
berkata, “Dan, dikeluarkan oleh Muslim juga dari jalur Al A'masy.” Ringkasan 
ini juga dinisbatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur, 4: 302 kepada 
An-Nasa'i dan Ibnu Mardawaih, kemudian menukil “Dan dikeluarkan oleh Al 
Hakim, ia menshahihkannya dan Ibnu Mardawaih, dari Ibnu Mas'ud, ia 
berkata, Kami bersama Nabi SAW di dalam sebuah gua, lalu turun ayat 'Wal 
mursalaat, ' lalu aku mengambilnya dari mulut beliau, sesungguhnya mulutnya 
demikian basah dengannya. Aku tidak tahu dengan ayat yang mana beliau 
menutupnya',” Kemudian menyebutkan kedua ayat itu. Bukan maksudnya, 
Ibnu Mas'ud ragu dalam mengenali akhir surahnya, tetapi ragu, pada ayat yang 
mana dari kedua ayat itu Rasulullah SAW berhenti saat ular muncul. Kata 
Iatauj tersebut merupakan kesalahan pada naskah naskah (c-J dan telah kami 
tambahkan dari naskah naskah (4. Lihat juga, hadits no. 3586 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya? Maka beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah membuat apa 
saja yang Dia kehendaki dalam urusan-Nya, dan sesungguhnya Dia telah 
membuat dari urusan-Nya agar kita tidak berbicara dalam shalat.” 


3 0... - 0. Pe Ba aa 
Ba 3 Ia, SP Oka SAS oya 
aan An ea KA TURN MA te 
pia JI Up Gt Inah SE le Ga J8 RAR Ko 
4 K3 Lia Gina Maa We Ban Mn Dau 
ping le Ko Jah Ela P3, Wah de Ya ad 
HA ag DAS Gd Oh JPG PA AS La Gililan 
AB AV II 9 SY US 3 K3 
3576. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jami', dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barangsiapa 
yang bersumpah untuk mengambil harta seorang Muslim, maka ia akan 
bertemu dengan Allah dalam kondisi Dia murka terhadapnya.” Lalu 
Rasulullah SAW membacakan kepada kami pembenarannya dari 
Kitabullah Azza wa Jalla: “Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
Janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga 
yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, 
dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka.” (Os. Aali “Imraan 
(39: 77)275 


"7 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3563. Ibnu Al 
Atsir berkata, “Bila seseorang dibuat cemas dan terganggu oleh sesuatu, maka 
dikatakan kepadanya dengan ungkapan (seperti teks asli hadits), “Ma garuba 
wa ma ba'uda, wa ma gaduma wa ma hadatsa' seakan ia berfikir dan 
memperhatikan urusan dari dekat dan jauh, yakni maan darinya yang menjadi 
sebab beliau SAW menolak untuk menjawab salam.” Kalimat 'Idz Kunna' 
dalam naskah naskah (gl tertulis, Idzaa kunna'. Pembetulan berasal dari 
naskah naskah (4). 

276 Sanadnya shahih. Jami” adalah bin Abu Rasyid Ash-Shairafi, seorang Tsigah, 
Tsabat, Shalih. Dimuat biografinya oleh Al Bukhari dalam 4! Kabir, 1: 2: 240. 
Pembicaraan mengenainya secara panjang lebar akan dipaparkan nanti pada 
hadits no. 3579, dari jalur Al A'masy, dari Abu Wa'il, Syagig bin Salamah. 
Dan, dari jalurnya, Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya sebagaimana 
dalam Tafsir Ibnu Katsir, 2: 172-173. Lihat pula, hadits no. 1649 


— Musnad Imam Ahmad 


Up Ni ae Up BP bp Alila Et .royy 
HE SIS WR III eka bt TA 


Le 20 Berg an n h 


Pena Ig kon aa anto ANA 09 2 
Sian Dl IS Ba BS UI Ilyas can P3 Kak AR p 
BA Oh IE ARA Fa Ia Copa 
Mt ati sa Adi 

3577. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Jami', dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, “Tidaklah seorang hamba 
menolak mengeluarkan zakat hartanya melainkan dijadikan untuknya 
ular jantan lagi botak kepalanya yang mengikutinya, ia lari darinya 
sementara ular itu mengikutinya seraya berkata, “Akulah 
perbendaharaanmu.' Kemudian Abdullah membacakan pembenarannya 
dalam Kitabullah, “Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan 


kelak di lehernya di hari kiamat.” (Os. Aali “Imran (3): 180). Suatu kali 
Sufyan berkata, “Ia membelenggu lehernya.” 


Nani Kia 2 Ken inna Su ng 
AA AS ab gl Ip alah ya OIL Eib .YOVA 


ala Ad Jo Ai Saha PM AG ah LE aa 


Lea 


Hp An) AN 13 kale gta SO 


2877 Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir, 11:306 mengenai letak ini. 
Kemudian berkata, “Demikianlah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i 
dan Ibnu Majah, dari hadits Sufyan bin Uyainah, dari Jami? bin Abu Rasyid. 
At-Tirmidzi menambahkan, dan Abdul Malik bin A'yun, keduanya dari Abu 
Wa'il, Syagig bin Salamah, dari Abdullah bin Mas'ud. At-Tirmidzi berkata, 
“Hasan Shahih.” Al Hakim meriwayatkan di dalam 4! Mustadrak, dari hadits 
Abu Bakar bin Ayyasy dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya dari Abu Ishag As- 
Subai'i, dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir meriwayatkannya lebih dari satu jalur, 
dari Ibnu Mas'ud secara mauguf.” Ibnu Al Atsir berkata, “Kata Asy-Syuja' 
(dengan dhammah dan kasrah pada huruf Syin) adalah ular jantan. Ada yang 
mengatakan, ular secara mutlak.” fa juga berkata, “Kata 4/ Agra' adalah yang 
tidak memiliki rambut kepala (botak). Maksudnya ular yang rontok kulit 
kepalanya karena umurnya yang terlalu panjang.” 


Musnad Imam Ahmad — 


3578. Sufyan menceritakan kepada kami, Atha', Abu Abdur- 
rahman, Abdullah bin Habib, ia berkata, “Aku mendengar Abdullah bin 
Mas'ud diinformasikan oleh Nabi SAW, “Tidaklah Allah menurunkan 
penyakit, melainkan Dia telah menurunkan pula kesembuhan, ada orang 
yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. 


kana ah Hai 3 H3 JAN Lp Okita Cb reva 
38 ag le Io Mp Man pd AN 3 
AI GEA aa Gis SY 


3579. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari 
Syimr, dari Mughirah bin Sa'd bin Al Akhram, dari ayahnya, dari 
Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah pekarangan dan 
tanah menjadikanmu mencintai dunia.” 


28 Sanadnya shahih. Sufyan bin Uyainah mendengar dari Atha” bin As-Sa'ib 
dalam waktu yang lama. Abu Abdirrahman, Abdullah bin Habib adalah Abu 
Abdirrahman As-Sulami. Telah dipaparkan setelah hadits no. 412 ucapan 
Syu'bah, bahwa ia tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud. Di sana, kami 
telah menguatkan pendengarannya darinya. Sanad ini suatu kepastian 
pendengarannya darinya, sebab ia telah berkata secara terus terang, “Aku 
mendengar Abdullah bin Mas'ud.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, 2: 177 secara ringkas, dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Atha'. 
Pensyarahnya menukil dari Az-Zawa'id, ia berkata, “Sanad hadits Abdullah bin 
Mas'ud adalah shahih dan para perawinya adalah tsigah.” Diriwayatkan juga 
oleh Al Hakim dalam 4! Mustadrak, 4: 196-197 dari jalur Atha', dari Abu 
Abdur-rahman, dari Ibnu Mas'ud. Dan dari sejumlah jalur yang lain juga, dari 
Ibnu Mas'ud. Akan dipaparkan nanti secara panjang lebar dan ringkas pada 
hadits-hadits no. 2922, 3236, 4267, 4334 

389 Sanadnya shahih. Syimr dengan harakat kasrah pada syin dan sukun pada mim, 
ia adalah bin Athiyyah bin Abdur-rahman Al Asadi Al Kahili, seorang tsigah, 
dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Ibnu Sa'd dan selain mereka, Al 
Mughirah bin Sa'd bin Al Akhram adalah seorang rsigah, dinilai tsigah oleh Al 
“Ijli. Disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigar. Ayahnya adalah Sa'd bin 
Al Akhram, dengan kha' dan ra". Ath-Tha'i: Ulama berbeda pendapat 
mengenai apakah ia shahabat atau bukan. Biografinya dimuat dalam A/ 
Ishabah. Di dalam At-Tahdzib, Ibnu Hibban menyebutnya sebagai salah 
seorang shahabat. Kemudian ia kembali menyebutnya sebagai salah seorang 


(EA | — Musnad Imam Ahmad 


Fo La3 


BEP ep KA Dean CAS Yoh: 


D3 Sus Kd LA Sus A3 LS Fo cela aja 
JP PA Jas Seto 


3580. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari 
Abdullah bin Murrah, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi 
SAW, “Sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap kekasih dari 
kekasihnya, seandainya aku boleh menjadikan kekasih, niscaya aku akan 
menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Sesungguhnya sahabat kamu 
(Abu Bakar) adalah Khalil (kekasih) Allah Azza wa Jalla. 2331 


Ba ai AN An na ina Ta Sain Aaat Rp AA 
WEE 1d Ui aka Ola JB Oia Gi YON 


Tabi'i yang tsigah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmdzi, 4: 264, dari 
jalur Ats-Tsauri, dari Al A'masy, ia berkata, “Hadits Hasan.” Dan diriwayatkan 
juga oleh Al Hakim, 4: 322, dari jalur Syu'bah, dari Al A'masy, ia 
'menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Akan dibahas nanti pada 
hadits no. 3048, dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy. Dan di akhirnya 
terdapat tambahan dari ucapan Ibnu Mas'ud. Yahya bin Adam juga 
meriwayatkannya beserta tambahan ini dalam bab 4! Kharaj, 254, dari Gais bin 
Ar-Rabi?, dari Syimr. Seperti riwayat Al A'masy, dari Syimr. Arti kata Adh- 
Dhai'ah adalah pekarangan (kebun) dan tanah sebagaimana disebutkan dalam 
Al Gamus. Ionu Duraid dalam Jamharah Al Lughah, 3: 95 berkata, “Dha'atu 
Ar-Rajuli bisa berarti profesinya dan bisa pula pekarangannya.” Di dalam Al 
Lisan, dari Al Azhari, “Kata Adh-Dhai'ah dan Adh-Dhiya” menurut orang 
perkotaan adalah harta seseorang berupa pohon kurma, anggur dan tanah. 
Bangsa Arab tidak mengenal Adh-Dhai'ah selain profesi dan pekerjaan.” Di 
dalam Syarh At-Tirmidzi, dari Ath-Thibi, ia berkata, maknanya, jangan 
terlampau jauh menjadikan pekarangan (kebun) dan tanah yang dapat membuat 
kamu lupa mengingat Allah. 

Sanadnya shahih. Abdullah bin Murrah Al Hamadani Al Kharifi, tsigah, dinilai 
tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan An-Nasa'i. Para pengarang Al Kutub 
As Sittah mengeluarkan haditsnya. Muslim juga meriwayatkannya, 2: 331, 
dengan sejumlah sanad, dari Al A'masy. Dan sebelumnya, diriwayatkan 
dengan sejumlah anad yang lain dari Ibnu Mas'ud. Dan diriwayatkan juga oleh 
At-Tirmidzi, 4: 308, dari jalur Ats-Tsauri, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash. 
Ia berkata, “Hadits hasan shahih.” Pensyarahnya menisbatkannya juga kepada 
Ibnu Majah. Lihat juga, hadits no. 3385. 


Musnad Imam Ahmad — 


3880 


Haa 3 ng Ws ola Cm Si BR j BG 


ak 2g aan Aa aa eng Doa mana Tb 
af ISI GOS op GB LA BS Ca 
5 PEN La ARA man LAN Setu ana laa 
SAW AS Ba ole Hi Uas SI Ah 
Sae D3 PA PPh x 5. Pah Ka TE 0. NN NA RAN, 
WAS Abg Ae elo Ian) OS Id HS Ol Kal 
Ma MEN NS MIN 3 karya 
3581. Sufyan menceritakan kepada kami, Sulaiman berkata, aku 
mendengar Syagig berkata, “Kami menunggu Abdullah bin Mas'ud 
keluar dari Masjid, lalu datanglah kepada kami Yazid bin Mu'awiyah, 
yakni An-Nakha'i, ia berkata, ia lalu berkata, “Bolehkah aku pergi untuk 
melihat, bila ia masih berada dalam tempat itu, mudah-mudahan aku bisa 
membawanya keluar menemui kamu.” Lalu ja datang dan berdiri 
menemui kami seraya berkata, “Sungguh aku diberitahu tentang tempat 
kamu namun aku tidak datang karena takut membuat kamu bosan. 
Sungguh Rasulullah SAW sering menyelang-nyelangi wejangan dalam 
beberapa hari karena takut kami bosan.””98! 


3881 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Al A'masy. Syagig adalah Abu Wa'il. 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, I: 149-150 secara ringkas, dari jalur 
Ats-Tsauri, dari Al A'masy. Al Hafizh menyiratkan di dalam A4! Fath kepada 
riwayat ini di dalam A/ Musnad. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, 11: 194- 
195 secara panjang lebar, dari Umar bin Hafsh, dari ayahnya, dari Al A'masy. 
Diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana dalam A/ Fath. Yazid bin 
Mu'wiyah An-Nakha'i, Al Hafizh berkata dalam Al Fath, “Ia berasal dari 
Kufah, Tabi'i, tsigah dan ahli ibadah. Disebutkan oleh 4! Ij/i bahwa ia berasal 
dari Thabagat Ar-Rabi” bin Khutsaim. Al Bukhari menyebutkan di dalam At- 
Tarikh, 4: 2: 355 bahwa ia terbunuh sebagai seorang yang berperang melawan 
orang Farsi, sepertinya pada masa kekhilafahan Utsman. Di dalam Ash- 
Shahihain, ia hanya disebut dalam tempat ini saja dan tidak ada yang lebih 
hafai riwayatnya darinya.” Arti kalilmat Yatakhawwaluna seperti dalam Af 
Fath, “Al Khaththabi berkata, “Al Kha'il adalah orang yang bertugas mengelola 
dan memegang harta.” Dikatakan, “Khala al mal, yakhuluh, takhawwulan: bila 
memegang dan memperbaikinya. Maknanya adalah bahwa beliau adalah orang 
yang selalu memperhatikan waktu dalam memberikan kami peringatan, dan 
tidak melakukan hal itu setiap hari agar kami tidak bosan.” 


(28 — Musnad Imam Ahmad 


menganga IN Ban can 3 Aa 
CU SIA UI Gl LP ang 36 Ulik Gb .YOAY 

An Ta We UT nia NA MU Lara 
BE Ko Ih HI IB Ken P oghA YA UP SN 
T £ Tn oli . .. 3 

3582. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yazid, dari Abu Al 

Kanud, “Suatu hari aku mendapatkan sebuah cincin...” Lalu ia 
menyebutkannya, Ibnu Mas'ud kemudian melihatnya berada di 
tangannya. Maka ia berkata, “Rasulullah SAW melarang memakai rantai 
dari emas.”?82 


AN PAP Sp Ah Cia oAY 

Tang (3 Na, p PE ag PT TN PN RP 
ping ae AI Ao Jah MP IE AN GAN bagan AP 
Apa il daa Io In IBL Yi Lula 


3583. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud, “Bulan terbelah menjadi 
dua pada masa Rasulullah SAW hingga mereka melihatnya, lalu 


2482 Sanadnya dha'if Karena terputus sebab Yazid bin Abu Ziad hanya 
meriwayatkannya dari Abu Sa'd Al Azdi sebagaimana yang akan dipaparkan 
nanti secara panjang lebar dan ringkas pada hadits no. 3715, 3804. Demikianlah 
seperti terdapat pada dua naskah asli dalam tempat ini dengan kata “Abi Sa'd” 
dibuang. Yang nampak, bahwa Sufyan bin Uyainah mendengarnya juga dari 
Yazid. Abu Sa'd adalah Al Arhabi Al Kufi, ahli gira'at suku Azd, seorang 
tsigah. Yonu Hibban menyebutnya di dalam Ats-Tsigat dan dimuat biografinya 
juga oleh Al Bukhari dalam A! Kuna, 313, ia berkata, “Abu Sa'd Al Azdi, 
mendengar dari Zaid bin Argam. As-Suddi dan Yazid bin Abu Ziad 
meriwayatkan darinya dan dari Abu Al Kanud. Abu Al Kanud Al Azdi Al Kufi: 
para ulama berbeda pendapat mengenai siapa namanya. Ia seorang Tabi'i, 
Mukhadhram dan :sigah. Disinggung juga oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigat. 
Dimuat biografinya oleh Ibnu Sa'd dalam 4th-Thabagat, VI:123, Ia berkata, “Ia 
seorang tsigah.” Dimuat biografinya oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah, 7: 163, 
dalam kelompok orang-orang yang sempat hidup pada masa Jahiliyyah. Hadits 
ini tidak saya temukan di selain Al Musnad. Al Haitsami tidak 
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id. Barangkali hanya cukup dengan 
hadits yang akan datang, no. 3605, di datarnnya disebutkan, “Karena tidak suka 
bercincin emas.” Akan tetapi ini adalah hadits lain selain itu. 


Musnad Imam Ahmad — 


Rasulullah SAW bersabda, “Saksikanlah! “8 


Re Kian -3... 0 Kg A2 A0u 
Pn ana aan An Au sa bkn 


yi 3 ani La 25 Te) dua Pa ya bag ing td 
ps Aa 


3584. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, dari Abu Ma'mar, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW 
pernah masuk dan di sekitar Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh 
berhala, lalu belias menghancurkannya dengan ranting yang ada di 
tangannya seraya berkata, “Kebenaran telah datang dan yang batil itu 
tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi.” (Os. Saba (341: 


3883 Sanadnya shahih. Abu Ma'mar adalah Abdullah bin Sakhbarah Al Azdi, 
seorang Tabi'i terkenal, tsigah. Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam 
tafsirnya, 8: 129 dari tempat ini, seraya berkata, “Demikian diriwayatkan oleh 
Al Bukhari dan Muslim dari hadits Sufyan bin Uyainah. Dan, keduanya 
mengeluarkannya dari hadits Al A'masy dari Ibrahim dari Abu Ma'mar 
Abdullah bin Sakhbarah dari Ibnu Mas'ud.” Terbelahnya bulan termasuk 
mukjizat kauniyah yang diingkari oleh para atheis di zaman kita sekarang, 
karena mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka kaum orientalis dan misionaris 
dalam rangka mendustakan bukti-bukti yang menguatkan dari umat ini yang 
merupakan umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Al Hafizh Ibnu Katsir 
mengatakan di dalam At-Tafsir (8: 127): Ini sudah terjadi sejak masa Rasulullah 
SAW sebagaimana terdapat di dalam hadits-hadits yang mutawatir dengan 
sanad-sanad yang shahih. Demikian pula terdapat hadits valid dalam Ash- 
Shahih dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, “Lima hal pernah berlalu: Bangsa 
Romawi, asap, putusan, kekerasan dan bulan. Ini merupakan hal yang 
disepakati di kalangan para ulama, bahwa terbelahnya bulan telah terjadi pada 
masa Nabi SAW, ia merupakan salah satu mukjizat yang mencengangkan.” Ia 
berkata dalam kitab Tarikh-nya, 3: 118, “Kaum Muslimin telah bersepakat atas 
terjadinya hal itu pada masa Rasulullah SAW. Mengenai hal itu, terdapat 
hadits-hadits yang mutawatir dan dari jalur-jalur yang beragam, yang 
menginformasikan kepastian menurut orang-orang yang mengetahui hal itu dan 
mengkajinya.” Ia banyak menyebutkan hadits-hadits dan jalur-jalurnya 
mengenai hal itu dalam kitab tafsir atau pun tarikh-nya. 


— Musnad Imam Ahmad 


» S3 


49), “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. 
Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.” (Os. Al 
Israa' (17): 81). 


& anton 0 


& 53, Ugang R7 asa Png :J6 Pa kara Yoho 


AI Ag eat Hi aa pa Ai eban OA 
36 aa GA ng ala Jodi Jt aya 
Anna Hp An 


3585. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata, dan tidak ada 
darinya orang yang mendahuluinya (jenazah), dan dibacakan kepada 
Sufyan, aku mendengar Yahya Al Jabir, dari Abu Majid Al Hanafi, ia 
berkata, Aku mendengar Abdullah berkata, kami Rasulullah SAW 
bertanya kepada Rasuluilah SAW mengenai berjalan dengan jenazah? 
Beliau menjawab, “Ia diiringi bukan mengiringi. "5 


24 Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, V:224, dari Al 
Bukhari, dari jalur Ibnu Uyainah. Ia berkata, “Demikianlah diriwayatkan juga 
oleh Al Bukhari pada selain tempat ini, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, 
semuanya dari sejumlah jalur, dari Sufyan bin Uyainah. Demikian pula 
diriwayatkan oleh Abdur-razzag, dari Ibnu Abu Najih. Dalam Dzakha'ir Al 
Mawarits, 4751, bahwa At-Tirmidzi juga meriwayatkannya, 

3885 Sanadnya dha'if, Berdasarkan apa yang akan dipaparkan nanti. Yahya Al Jabir 
adalah Yahya bin Abdullah bin Al Harts Al Mujir, seorang tsigah sebagaimana 
telah disebutkan pada hadits 2142. Abu Majid Al Hanafi, seorang yang majhul 
(anonim). Ibnu A! Madini berkata, “Kami tidak mengetahui ada seorang pun 
meriwayatkan darinya selain Yahya Al Jabir.” Al Bukhari dalam 4! Kuna, 687, 
ia berkata, “Al Humaidi berkata, “Ibnu Uyainah berkata, “Aku berkata kepada 
Yahya, “Siapa Abu Majd?" Ia berkata, “Pencuri yang datang kepada kami tiba- 
tiba lalu kami menceritakan (riwayatnya). Ia seorang yang haditsnya Munkar.' 
Pengarang buku Adh-Dhu'afa', 38 mengatakan seperti ini, demikian juga dalam 
Ash-Shaghir, 112. Demikian juga An-Nasa'i dalam Adh-Dhu'afa', 33, 
“Haditsnya Munkar.” Dan hadits juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2: 137- 
138 secara panjang lebar. Ya berkata, “Ini hadits yang tidak kami ketahui dari 
hadits Ibnu Mas'ud selain dari jalur ini. Aku mendengar Muhammad bin 
Isma'il (yakni Al Bukhari) melemahkan hadits Abu Majid ini. Muhammad (Al 
Bukhari) berkata, Al Humaidi berkata, “Ibnu Uyainah berkata, “Dikatakan 
kepada Yahya, “Siapa Abu Majid ini?” Ia menjawab, “Burung yang terbang lalu 
kami menceritakan (riwayatnya)?” Al Humaidi berkata, “Dan Abu Majid 


Musnad Imam Ahmad — IKM | 


IPA IP AE ES IG Hi Pak WAS YON 
2 enam uda SIB ae Ya yA 


SB abg daan Ji Iya Ia KEB E IS “JB 


Ea BUG 


3586. Hafsh bin Ghayyats menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, 
ia berkata, Kami bersama Rasulullah SAW di Mina. Ia berkata, Lalu 
muncul di hadapan kami seekor ular, maka Rasulullah SAW bersabda, 
“Bunuhlah ia.” Lalu kami segera mengejarnya namun ia telah 
mendahului kami.?86 


ra PAI bata IU Cpajil gp Bag Cia Ye 


Up Ku pe Aa as OA us ag HE gas 
& ta At Inn 0 GK Si ars - Au sa 
Ul SEA Kang AI peak Uas D5 lh dls 


3587. Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, ia berkata, 
aku mendengar Al A'masy meriwayatkan dari Syagig, ia berkata, 
Abdullah keluar menemui kami seraya berkata, “Sesungguhnya aku 


adalah seorang laki-laki majhul (anonim), ia meriwayatkan dua hadits dari Ibnu 
Mas'ud. Yahya adalah pemimpin Bani Timullah, tsigah. Ia dijuluki Abu Al 
Harts dan disebut “Yahya Al Jabir. Ia juga dikatakan sebagai Yahya Al Mujir, 
asal Kufah. Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Al Ahwash dan Sufyan bin 
Uyainah meriwayatkan haditsnya.” Ucapanya di awal sanad, “Sufyan 
menceritakan kepada kami, ia berkata, “dan tidak ada darinya orang yang 
mendahuluinya:” Demikian seperti dalam dua naskah asli. Pada naskah naskah 
(5) ditulis di atasnya kata "Kadza." Yang nampak bagi saya, bahwa teks yang 
benar adalah "Dan tidak ada dari kami orang yang mendahuluinya' yakni 
Jenazah. Seakan Sufyan melihat hal itu kemudian meriwayatkan hadits untuk. 
berargumentasi dengannya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang panjang yang 
akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3734. 
3586 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3574 


nj —- Musnad Imam Ahmad 


diberitahukan keberadaan kamu dan tidaklah ada yang mencegahku 
keluar menemui kamu kecuali kekhawatiran membuat kamu bosan. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menyelang-nyelangi wejangan 
kepada kami dalam beberapa hari, karena khawatir kami bosan.” 


2 AL TN ia TA AM Es yeah 


abad KA Hb SA SL db Ma Parag 


In dah) we Sea Nat AS 
G " 3 £ DEA Pa TAPI DI or. Li 
SAOS 5 A8 aah le elo 
3588. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al Aswad dan Algamah, 
dari Abdullah, ia berkata, “Bila salah seorang di antara kamu ruku”, 
hendaklah ia menghamparkan kedua sikunya sejajar kedua pahanya dan 
membusungkan punggung (dalam kondisi itu). Kemudian 
menggabungkan antara kedua telapak tangannya, seakan aku melihat 
kaitan jemari Rasulullah SAW. Ia berkata, “Kemudian ia menggabungkan 
antara kedua telapak tangannya, lantas aku melihat mereka." 


1887 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 3581. Dalam 
naskah naskah (TJ, “Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 
Idris” Dan, tambahan “Sufyan' dalam sanad adalah suatu kesalahan dan tidak 
terdapat dalam naskah naskah (4). Dan Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin 
Idris, keduanya dari para syaikh Ahmad, dan keduanya meriwayatkan dari Al 
A'masy. Riwayat yang lalu berasal dari riwayat Sufyan, dari Al A'masy. Di 
sini telah kami tetapkan mana yang benar dari naskah naskah (31. 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 1: 150 secara panjang lebar 
dalam sebuah kisah, dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy. Dan 
diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ad-Darimi, Al Hakim dan Al Baihagi. 
Lihat, Nashb Ar-Rayah, 1: 374, Dzakha'ir Al Mawarits, 4860. Kalimat, 
'Walyajna (Dan mantaplah (dalam kondisi itu)", demikianlah formatnya yang 
tepat seperti di dalam Shahih Muslim dengan fathah pada huruf ya', sukun pada 
jim dan akhirnya hamzah. Ibnu Al Atsir menyebutkannya di dalam pembahasan 
“huruf ha? (huruf setelah jim), yakni Walyahna'. Ia berkata, demikianlah seperti 
terdapat dalam hadits. Jika dengan ha', maka itu berasal dari ungkapan Hana 
Zhahrahu idea 'athafahu" (la membungkukkan punggungnya bila 
merendahkannya). Jika dengan huruf jim, maka itu berasal dari ungkapan Yana 
ar-rajulu 'ala asy-syai'i idza akabba 'alaih” (seorang laki-laki berbuat jahat 


3588 


Musnad Imam Ahmad — IKA | 


Kila 1 HA GP YASIN Cab Tiyaa jl BA rona 
HA Il SA Gaidid AB oa Ss Vge Kas ta 
Kis Alas YG AI GIE) si je aa G3 Pata 


Yg mad kun dos sah 3 Je 
BAN pa li Libas Hb Ba 0 du Bj 


3589. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, ia 
berkata, “Tatkala ayat ini turun, “Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik?” (Os. Al 
An'aam (6): 82), hal itu (makna dalam ayat) membuat berat orang-orang. 
Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak 
pernah menzhalimi diri sendiri? Beliau bersabda, Sesungguhnya bukan 
seperti yang kamu maksud. Tidakkah kamu mendengar apa yang 
dikatakan hamba yang shalih, 'Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezhaliman yang besar" (Os. Lugmaan (31): 13), 
sesungguhnya ia adalah syirik." 


Pe 


Kala 2 ANA HPN BIL UM IN EA ro. 
ding daa AI In An UE Ie 3 


terhadap sesuatu bila ia menetapinya). Kedua makna ini agak berdekatan. Dan 
yang kami baca di dalam kitab Muslim adalah dengan huruf Jim. Dan dalam 
kitab Al Humaidi dengan huruf ha. Lihat juga, Syarah An-Nawawi “Ala 
Muslim, V:16-17. Praktik ini dilakukan dalam ruku'. Pendapat ini dipegang 
oleh Ibnu Mas'ud. Ini sudah dihapus dengan kondisi memegang lutut. Dalil 
penghapusannya (naskh) adalah hadits Sa'd bin Abu Waggash. Telah 
disinggung sebelumnya pada hadits no. 1570. lihat juga, hadits no. 4045, 4272, 
4386. 

Sanadnya shahih. Yonu Katsir menukilnya dalam tafsirnya, 3: 351 dari tempat 
ini. As-Suyuthi menisbatkannya di dalam Ad-Durr Al Mantsur, 3: 26-27 
kepada Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan selain mereka. 


— Musnad Imam Ahmad 


3589 


Je Ie ah Ji F3 sai Pa Tu ng 
Je PAN, € an HN aa IP SA A 


Oa Pe Je Uni Ed Jr sA, adl 


La. 


Peri aja WB Ur j S usb cin 


3590. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, ia 
berkata, seorang laki-laki dari Ahli Kitab datang kepada Nabi SAW 
seraya berkata, “Wahai Abu Al Gasim, apakah telah sampai padamu 
bahwa Allah Azza wa Jalla membawa para makhluk di atas satu jari, dan 
langit-langit di atas satu jari, bumi-bumi di atas satu jari, pohon-pohon 
atas satu jari, tanah di atas satu jari?" Nabi SAW kemudian tertawa 
hingga tampak gigi gerahamnya. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan 
ayat, “Dan, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan 


yang semestinya.” (Os. Az-Zumar (391: 67)” 


0... Pra 


3 me GA YAA LA iyaa AE kon 


ia C aa Tag JW Kaamu Lang naa ts Fi Bl ag 
Lela Ng NA NG TAN PN AN IND 

GA, SAS JW NASI aga cl Ia Ka Uh Kai 

Sad Aas 06 dia Buat A “st 9 Ta NA, 

KA PEN 2 IA MEN 25 

an aan So da7 GAS AW, 1083 

3591. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 

menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah 

bahwa ja membaca surah Yusuf di Himsh (sebuah kawasan di Syiria). 


Lalu seorang laki-laki berkata, "Apakah seperti ini ia diturunkan? 
Abdullah mendekatinya lalu mendapati bau khamer darinya!! Ia 


3590 Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 7: 263, Ia berkata, 
“Demikian diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i, dari 
sejumlah jalur, dari Al A'masy.” Telah disinggung sebelumnya sepertinya dari 
hadits Ibnu Abbas pada hadits no. 2267, 2990 


Musnad Imam Ahmad — KA | 


kemudian berkata, “Apakah kamu mendustakan kebenaran dan meminum 
najis?! Aku tidak akan membiarkanmu hingga mencambukmu dengan 
hukum Hadd.” Ia berkata: Lalu ia pun mencambuknya dengan hukum 
Hadd. Ia berkata, “Demi Allah, seperti ini Rasulullah SAW 
membacakannya kepadaku.”9! 


ae" na Aa Ka "aa Cik Ty A tara Toar 


Our ate 


J3 PO pa ok ia R Oon 3 “J6 


st 


Opa ATA ud He Me UYA Yap ae du De 


das ud dn Ke JW SEL La aa L 
SAN je AU Ne maa ah 


aa ata ' Ig Aa) Ka Ca "ab .yad) aa tap LA 2g 
A53 un yak 


3592. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, ia berkata, “Aku 
pernah berjalan bersama Abdultah di Mina, falu Utsman menemuinya, 
berdiri bersamanya sembari berbicara. Utsman berkata kepadanya, 
“Wahai Abu Abdur-rahman, maukah kamu bila kami kawinkan kamu 
dengan seorang budak perempuan yang masih muda, siapa tahu ia dapat 
mengingatkan nostalgiamu?” Abdullah berkata, “Sungguh, apa yang 
kamu katakan itu sudah pernah dikatakan Rasulullah SAW kepada kami, 
“Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kamu untuk menikah, 
maka menikahlah, sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan 
menjaga farji. Dan, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia 
berpuasa sebab ia merupakan benteng baginya. sa 


381 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 9: 44-45, dari jalur Sufyan, 
dari Al A'masy. Dan diriwayatkan juga oleh Muslim sebagaimana dalam 
Dzakha'ir Al Mawarits, 4915 

3592 Sanadnya shahih. Hadits marfu' darinya diriwayatkan oleh para pengarang Al 
Kutub As-Sittah sebagaimana dalam 4! Muntaga, 3411 dan Dzakha'ir Al 
Mawarits, 4910. Dan akan dipaparkan hadits yang Marfu' juga pada hadits no. 


— Musnad Imam Ahmad 


As 


APP AA Gp HN Ci Ba ML .roar 
Bgn Up BR IG UT im OS Ii IE IP AL 


3593. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A?masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdur-rahman bin Yazid, 
ia berkata, Utsman shalat empat raka'at di Mina, lalu Abdultah bin 
Mas'ud berkata, “Aku pernah shalat dua raka'at bersama Nabi SAW di 
Mina, dan bersama Abu Bakar dua raka'at dan bersama Umar dua 
raka'at.”3593 


ika Up HA 2 TARI Hi uk jd ES .yoat 
az par sat sela Ai 0 1 PE UR AN Nan ie 
Kap AB ia Ale AI lo Al Jgn) IE 1JE Al aa up 
Manan tan PA NAN Ta ARA AN PON Ana 
aa Ing Se ai Ka " yk oi P ey oa P3 
Pa HAN aa ai Sad Pa 
3594. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik abad adalah abadku, 


4035. Mengenai makna A4! Ba'ah, Ibnu Al Atsir berkata, “Yakni An-Nikah Wa 
At-Tazawwuj (menikah). Biasa dibaca, 4! Ba'ah dan Al Ba', yaitu dari Al 
Muba'ah: rumah sebab orang yang menikahi seorang wanita menempatkannya 
dalam sebuah rumah. Dikatakan, sebab seorang taki-laki berkuasa atas 
keluarganya sebagaimana berkuasa atas rumahnya.” Makna kata Al Wija' 
dengan kasrah pada huruf waw. Ibnu Al Atsir berkata, “Artinya dua gigi seri 
onta jantan diremukkan dengan keras maka akan menghilangkan birahi 
seksualnya dan memotongnya sama dengan mengebirinya. Maksudnya, bahwa 
puasa dapat memutus keinginan nikah seperti halnya obat.” Dalam naskah 
naskah (1 tertulis, "Fa Inna Lahu', dan teks yang benar adalah 'Fa innahu 
Iahu' sebagaimana yang telah kami tetapkan dari naskah naskah (4!) 

3895 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Da'ud dan An- 
Nasa'i sebagaimana dalam Dzakha'ir Al Mawarits, 4780 


Musnad Imam Ahmad — 


kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka, 
kemudian generasi setelah mereka, kemudian datang setelah itu kaum 
yang persaksian-persaksian mereka mendahului sumpah-sumpah mereka 
dan sumpah mereka mendahului persaksian-persaksian mereka. “4 


PA Kao Lo ea Pa na 


Bam Ka ai Ss 2 Kam klu Aa G5 .Yo9o 


2 AS ae daan on Ih IG JIE Sak 


9.2... 


mba : 3 365 EA P3 ip Kap AA 


ct. PA Mare 


:Ju Ana) pera KO ta hm Jan — 


SAR YES 33 Ja AN it Gada 
Ia mna Apar HJ Sad SL sa DE 
PA 


pai f3 :JE AN ana PAKA at sa u Ol 
Woro dh le Jie 33 tah aah » An ap 


3595. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada ba Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku sangat mengenal 
siapa penghuni neraka yang paling akhir keluar dari api neraka, (yaitu) 
seorang laki-laki yang keluar darinya dengan merangkak, lalu dikatakan 
kepadanya, "pergilah dan masuklah surga. Ia berkata, “Lalu ia pergi dan 
masuk, lalu mendapati manusia telah mengambil rumah masing-masing.” 
Ia berkata, “Lalu ia kembali seraya berkata, Wahai Rabb, orang-orang 
sudah mengambil rumah!" Ia berkata, “Lalu dikatakan kepadanya, 
“Apakah kamu ingat masa di mana kondisi kamu dulu?' Ia berkata, 
'Maka ia berkata, "Ya.' Lalu dikatakan kepadanya, “Bercita-citalah!' 
lalu ia bercita-cita Maka Dia berkata, “Sesungguhnya kamu 


28884 Sanadnya shahih. Ubaidah adalah As-Salmani. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagaimana dalam 
Adz-Dzakha'ir, 4793 


— Musnad Imam Ahmad 


mendapatkan apa yang kamu cita-citakan itu dan sepuluh kali lipat 
dunia.” Ia berkata, "Maka ia berkata, “Apakah kamu mengejekku karena 
Engkau Raja?'” Ia berkata, “Sungguh aku telah melihat Rasulullah 
SAW tertawa hingga tampak gigi-gigi gerahamnya.”?””3 


. Pa 


A1 ae 1 ga PL LA) Bis yk jl Ela .roaa 


5 Ai na PB Ang da & ur D Au 
ni 8 JB Alai S aa tu ia Day & ana | 
SY s ct 819 dai & ana Cu Kg d Kyi & 
Aan (3 ME aa Sue 
PNG ISL Kodosl 

3596. Abu Mw'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu ia berkata, “Wahai 
Rasulullah! Bila aku berbuat baik dalam Islam, apakah aku akan disiksa 
dengan apa yang telah aku perbuat di masa Jahiliyyah?” Maka beliau 
bersabda, “Bila kamu berbuat baik dalam Islam, kamu tidak akan disiksa 
dengan apa yang telah kamu lakukan pada masa Jahiliyyah dan bila 


kamu berbuat buruk dalam Islam, maka kamu akan disiksa dengan yang 
pertama dan yang terakhir. 8 


Bap sah ALAN Cin Koe jd Es .roav 
na DA Tai 0 aan: AA Ma Pena AR 
Ud YA Uni IE Lal ya Ih la ale DN Jpn) JB JM 


2888 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari, 11: 385, Muslim, 1: 68, 
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagaimana terdapat di dalam Adz-Dzakha'ir, 
4795 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 1:45, dari jalur Al A'masy, dari 
Abu Wa'il, yaitu Syagig. Dan diriwayatkan juga dari jalur Manshur, dari Abu 
Wa'il, yaitu jalur yang akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3604. 
Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari dan Ibnu Majah, sebagaimana terdapat di 
dalam Adz-Dzakha'ir, 4885 


3596 


Musnad Imam Ahmad — 


bab dl pg Ja PB el SA IL UIN AU 


SAI Ia Ja SA ia BS US SS AG H3 EN JH 


5 Da Pin Pe an Sean Rp 2 Eat a 5 P 
Inn SW taka Se ITN LAB uga LA 
0. Pena ap ... Kuis AN an YA 
AA Heo JW 5 AG UI nh LE lb 
- . wa knpa 2 ia Aang fana 
Ob Jaa BM IgB UU SANG Lal OI AI IG Kelas 
AA SES ati At ag OS aah 
3597. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulultah SAW bersabda, “Barangsiapa yang bersumpah di mana ia 
ikut berbuat keji di dalamnya agar dapat merampas harta seorang 
Muslim, maka ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan Dia murka 
terhadapnya.” Al Asy'ats berkata, “Demi Allah, itu turun terhadapku. 
Dulu antara aku dan seorang laki-laki Yahudi ada sebidang tanah, lalu ia 
mengingkariku, lalu aku mengajukannya kepada Nabi SAW, Rasulullah 
SAW kemudian berkata kepadaku, “Apakah kamu mempunyai bukti?" 
Aku berkata, “Tidak.” Maka beliau bersabda kepada orang Yahudi itu, 
'Bersumpahlah!” Aku berkata, “Wahai Rasulullah SAW, jika ia 
bersumpah maka ia akan pergi bersama hartaku" Lalu Allah Azza wa 
Jalla turunkan ayat, 'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji 
(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit (Os. Aali “Imraan (3): 77) hingga akhir ayat." 


Pena 


GE Hb ia Au Ko Es .roan 


2597 Sanadnya shahih. Ini Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3576. 
Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 2: 172-173 dari tempat ini, ia berkata, 
“Asy-Syaikhani mengeluarkannya dari hadits Al A'masy.” Pengarang Adz- 
Dzakha'ir, 4874 menisbatkannya juga kepada Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah. Al Asy'ats adalah bin Oais Al Kindi, seorang shahabat. Sumpah yang 
menjadi sebab turunnya ayat tersebut berasal dari Musnadnya. Dan akan 
dipaparkan nanti pada musnadnya, (5: 211-212 pada naskah naskah Ir) 
dengan sanad ini dan sanad-sanad yang lain. 


— Musnad Imam Ahmad 


Lag. 


po g Be du PNS Si LB oa 


Papa ana 


“3 HB Sa Ip Ja PU SA Mu 
Si nanan aan Ip Si 


PA an eBay Ip WE as 
2 nun SL Ki Sg BA GO al Lal pra 


By yk 


Aa ai HI ya H3 IG ah Tin 


3598. Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Ashim 
menceritakan kepadaku, dari Zirr, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Aku 
pernah menggembala kambing milik Ugbah bin Abu Mu'ith, lalu 
Rasulullah SAW dan Abu Bakar melewatiku seraya berkata, “Wahai 
seorang anak, apakah ada susu?” Ia berkata, “Ya, akan tetapi aku diberi 
amanah!” Beliau berkata, “Apakah ada kambing yang belum dijamah 
pejantan?” Lalu aku membawakan kambing untuknya, lalu beliau 
mengusap puting susunya, lalu keluarlah susu, lalu beliau memerahnya 
ke dalam sebuah wadah lalu minum dan menuangkan untuk Abu Bakar. 
Kemudian bersabda kepada puting susu, “Susutlah!? Lalu ia pun 
menyusut. Ia berkata, “Kemudian aku mendatanginya setelah itu, seraya 
berkata, “Wahai Rasulullah, ajarkan aku bacaan ini! Ia berkata, “Lalu 
beliau mengelus rambutku seraya berkata, “Semoga Allah merahmatimu, 
sesungguhnya kamu adalah seorang anak yang dikaruniai 
pengetahuan? 3598 


co Eh aka 3 aa Ea Ole Kis .roaa 
me up LT 


he 


laun Sg AN Sian 1G -J6 
0 Sat 224 bat Pena SAK MEA . 

IG OT Ka aa ie HB UN Ag Bap, 5 

3588 Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam kitab At-Tarikh, 6: 103 dari 
tempat ini. Kemudian ia berkata, “Dan diriwayatkan oleh Al Baihagi, dari 


hadits Abu Awanah, dari Ashim. Lihat, sanad berikutnya untuk yang ini. Kata 
Ghulaim, bentuk Tashghir dari Ghulam (bocah) 


Musnad Imam Ahmad — 


Boa Tn Ah La NG Ya HE 


3599. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah 
menceritakan kepada kami, dari Ashim dengan sanadnya, ia berkata, 
“Lalu Abu Bakar kemudian membawa sebuah batu besar yang digali, lalu 
ia memerah susu di situ laju minum, Abu Bakar minum dan aku juga 
minum. Ia berkata, “Kemudian aku mendatanginya setelah itu. Aku 
berkata, “Ajari aku dari Al Our'an ini!” Beliau bersabda, Sesungguhnya 
kamu seorang anak yang dikaruniai pengetahuan." Ia berkata, “Lalu aku 
mengambil dari mulutnya (belajar langsung) tujuh puluh surah.”?9 


ke 


AP PA P3 He es KA bis Th 


se. 


arsa ska Anal Maa e asa La 
&: abah Paah cam KEnau ct ai Ang den 
aa Ga MA Co AS cb Ah ag 
Es Opera sh US an db Ob SG 203 alan coli 


Ga ie En Gada dna 

3600. Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan 
kepada kami, dari Zirr bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, 
“Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu mendapati hati 
Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya 
untuk diri-Nya, lalu mengutusnya dengan risalah-Nya, kemudian melihat 
hati para hamba setelah hati Muhammad, lalu mendapati hati para 
shahabatnya sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan 
mereka sebagai para pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. 
Maka, apa yang dilihat kaum Muslimin baik, ia di sisi Allah adalah baik 


3888 Sanadnya shahih. Ini perpanjangan dari hadits sebelumnya. Akan dipaparkan 
nanti secara langkap dengan sanad ini pada hadits no. 4412. diriwayatkan juga 
oleh Ath-Thayalisi, 353, dari Hammad bin Salamah. Dan, diriwayatkan juga 
oleh Ibnu Sa'd, 3: 1: 106-107, dari Affan, dari Hammad. Diriwayatkan pula 
oleh Abu Nu'aim dalam Ad-Dala'l, 114, dari jaiur Ath-Thayalisi, dari 
Hammad. Lihat, hadits no. 3697 


— Musnad Imam Ahmad 


dan apa yang mereka lihat buruk, maka di sisi Allah juga buruk.”2600 


Pn 


IE I6 AN ae A3 Bb Eib TEA AA 
Ba Ban Tera alatas Au en Tan TI 
ia Oka at 0 SK SUS ia le SI Io MI Sy) 
PI EN ANK SANA "ANK TES TPT DSN 
Op ) S3 PP sa P3 Vyas aa tap tes) A 
La Ora BANAR TE EN an TO 
anna Va jlaorl) maa! P3 P3 
3601, Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan 
kepada kami, dari Zirr, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW 
bersabda, “Semoga saja kamu bertemu dengan kaum-kaum yang 
melakukan shalat bukan pada waktunya, bila kamu bertemu dengan 
mereka, maka shalatlahmu di rumah kamu pada waktu yang kamu 


ketahui, kemudian shalatlah bersama mereka dan jadikanlah ia sebagai 
sunnah,” 


oo 00 Letto ane ey. Povona eh 
IS PUS GP pama) GP yaa YP AP. Kao YA Y 


IE Sen BA gp at Ja bi IA Gd ja SA ea 
sa ny Bb Aa ie La aji ab 
ag dp dns us ah rada nu 
epfainn Senin kan Is aras Kg Fe 


3600 Sanadnya shahih. Hadits ini Mawguf atas Ybnu Mas'ud, terdapat di dalam 
Majma' Az-Zawa'id, 1: 177-178. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al 
Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Para perawinya adalah orang-orang 
yang dapat dipercaya.” 

3601 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1: 196, dari jalur Abu Bakar 
bin Ayyasy. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, I: 165 semaknanya dengan 
sanad yang lain. Kata 'Subhah' dengan dhammah pada huruf sin artinya An- 
Nafilah (sunnah). Lihat juga, hadits no. 3790. 


Musnad Imam Ahmad — E | 


3602. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, 
dari Algamah, dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW melakukan 
satu shalat, namun aku tidak tahu, Apakah ia menambah atau 
mengurangi? Tatkala salam, ada yang berkata kepadanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah terjadi sesuatu dalam shalat?” Beliau menjawab, 
“Tidak, apa itu?" Mereka berkata, “Engkau shalat ini dan itu." Ia berkata, 
“Lalu beliau melipat kedua kakinya lalu sujud dengan dua kali sujud 
sahwi. Tatkala salam, beliau berkata, “Sesungguhnya aku ini manusia 
yang bisa lupa seperti kamu. Bila seorang di antara kamu ragu dalam 
shalat, maka carilah (kepastian) shalat: bila telah salam, maka sujudlah 
dengan dua kali sujud!” 


aan ta pgn Telan 0 pwona itu 
EA Oa Pr LP KALA GP pan GP pr Cat Tr 
Ea BP e AU mud bian teng Dg La bun 2 MS Rara 
ENAM Ag Yale Y ie) Lie AI io AI Sya) JB 1JB SI ala 
" 5 £ Ba ai Pena Tel ga 
AA Jam oten SI KAN ai au 
3603. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari 
Khaitsamah, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dari Abdullah, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada Samr setelah shalat, ' 
Makna Samr adalah shalat Isya di akhir malam, “kecuali untuk salah satu 
dari dua orang, orang yang shalat atau musafir." D 


3602 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan perpanjangan dari hadits 3566. 

3603 Sanadnya dha'if Karena ketidakjelasan identitas perawinya dari Ibnu Mas'ud. 
Akan dipaparkan sekali lagi nanti pada hadits no. 4244, “Dari Khaitsamah, dari 
orang yang mendengar Ibnu Mas'ud." Dan akan dipaparkan pula pada hadits 
no. 3917, 4419, “Dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dari Abdullah.” Abdullah 
bin Ahmad berkata, dari ayahnya, “Khaitsamah tidak pernah mendengar dari 
Ibnu Mas'ud.” Hadits ini diriwayatkan di dalam Majma' Az-Zawa'id, 1: 314- 
315. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir dan Al! Awsath.” Ada pun Ahmad dan Abu Ya'la, maka 
keduanya berkata, “Dari Khaitsamah, dari seseorang, dari Ibnu Mas'ud.” Ath- 
Thabrani mengatakan, “Dari Khaitsamah, dari Ziad bin Hudair. Dan, para 
perawi semuanya adalah tsigah.” Ath-Thabrani mengatakan, “dari Khaitsamah, 
dari Ziad bin Hudair. Dan para perawinya semua adalah tsigah.” Dalam sebuah 
riwayat dari Imam Ahmad disebutkan, “Dari Khaitsamah, dari Abdullah 
dengan menggugurkan orang laki-laki itu.” Dan Ziad bin Hudair adalah seorang 
Tabi'i, tsigah, dinilai tsigah oleh Abu Hatim. Disebutkan oleh Ibnu Hibban 
dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari juga memuat biografinya dalam 4! Kabir, 2: 1: 


—- Musnad Imam Akmad 


:J6 Se S5 & papat P2 EL ya 
sasa IG lai p UteL Ing dn IA U LA Ju 


2 » & a ana , 
LING IAI ata SE AA AG tg JANGKA SI 
3604. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abu 
Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, “Orang-orang berkata, wahai 
Rasulullah! Apakah kami akan disiksa karena perbuatan-perbuatan kami 
di masa Jahiliyyah?” Beliau menjawab, “Barangsiapa yang berbuat di 
antara kamu di masa Islam, maka ia tidak akan disiksa dan barangsiapa 


yang berbuat buruk, maka ia disiksa dengan perbuatannya yang pertama 
dan terakhir.”604 


too he . oa NN ANK 0.0. kt 

LE Ip WES Yi EP SN LA Bas rae 

y , 2 sam bat z oo... Teo 08 0. 

IN Inah OS SB oh 3 BI AS AP yi PLN 
Da aa Ma ea De na aa Sea SANA Sea Sau 

5) pa cab ani Ine PG Ho ae Do 
Y ia & 2... Ta 2. Aa Lem . 

BN AA Ta IS lh BI Hi KAN 

PA Sh Mpu NI HI) seba Up sh UE) d3 

Lia ' 


AU AN dglonh FI EIL E BG eU LE cap 


3605. Jarir menceritakan kepada kami, dari Ar-Rukain, dari Al 
Gasim bin Hassan, dari pamannya, Abdur-rahman bin Harmalah, dari 
Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Rasululah SAW membenci sepuluh 
sifat: bercincin emas, menyeret kain, memakai warna kuning (yakni Al 
Khalug), mengubah uban —Jarir berkata, yang dimaksud adalah 
mencabutnya—, menumpukkan air dari tempatnya (mengeluarkan 
sperma di luar tempatnya), rugyah selain Mu'awwidzat, merusak bayi 
(menyetubuhi wanita yang sedang menyusui) yang tidak sampai 


319, “Umar mendengar, Asy-Sya”bi meriwayatkan darinya.” Sanad yang 
terdapat dalam Ath-Thabrani yang dari jalurnya adalah sanad yang shahih. 
3608 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3596. 


Musnad Imam Ahmad — 


pada hukum haram, mengalungkan jimat, tabarruj (menampakkan) 
perhiasan bukan pada tempatnya dan menghentak-hentakkan tumit.”605 


“68 Sanadnya shahih. Ar-Rukain adalah bin Ar-Rabi”. Telah dimuat perihal 
penilaiannya sebagai seorang yang #sigah pada hadits no. 868. Al Gasim bin 
Hassan Al Amiri, tsigah. Dinilai isigah oleh Ahmad bin Shalih dan disebutkan 
oleh Ibnu Hibban dalam Tsigat At-Tabi'in. Al Bukhari menyebutkan namanya 
saja dalam A/ Kabir, 4: 1: 161 dan tidak menyebutkan sesuatu pun tentangnya. 
Ibnu Abi Hatim memuat biografinya dalam A! Jarh Wa At-Ta'dil, 3: 2: 108 
namun tidak menyebutkan Jarh tentangnya. Abdurrahman bin Harmalah Al 
Kufi, disinggung oleh Ibnu Hibban dalam 4t-Tsigat, dan disebutkan oleh Al 
Bukhari dalam Adh-Dhu'afa', 21. Ia berkata, “Abdurrahman bin Harmalah, dari 
Ibnu Mas'ud, Al Gasim bin Hassan meriwayatkan darinya, haditsnya tidak 
shahih.” Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 143-144, dari jalur Al 
Mu'tamir, dari Ar-Rukain. Al Mundziri berkata, “Dan dikeluarkan oleh An- 
Nasa'i, dalam sanadnya terdapat Oasim bin Hassan Al Kufi, dari Abdurrahman 
bin Harmalah. Al Bukhari berkata, Al Gasim bin Hassan mendengar dari Zaid 
bin Tsabit dan dari pamannya, Abdurrahman bin Harmalah. Ar-Rukain bin Ar- 
Rabi' meriwayatkan darinya, haditsnya dalam Al Kufiyyin tidak shahih. Ali bin 
Al Madini mengatakan, hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW tidak menyukai 
sepuluh sifat: ini hadits perawi dari Kufah, dalam sanadnya terdapat orang yang 
tidak dikenal. Ibnu Al Madini juga berkata, Abdurrahman bin Harmalah: Gasim 
bin Hassan meriwayatkan darinya, aku tidak ada sesuatu dari jalur ini yang 
diriwayatkan dari Abdurrahman, dan kami tidak mengetahuinya merupakan 
salah satu sahabat Abdullah. Abdurrahman bin Abu Hatim berkata, aku 
bertanya kepada ayahku tentangnya, maka ia menjawab, “Haditsnya selamat 
dari cacat. Ia hanya meriwayatkan satu hadits yang memungkinkan untuk 
dianggap dan aku tidak tidak pernah mendengar ada seorang pun yang 
mengingkarinya atau pun mengeritiknya. Al Bukhari memasukkannya dalam 
kitab Adh-Dhu'afa'. Ayahku berkata, ia memindahkan (sanadnya) darinya.” 
Saya tidak tahu dari mana Al Mundziri dari Al Bukhari mendapatkan apa yang 
dinukitnya mengenai Al Gasim bin Hassan, sebab ia tidak menyebutkan di 
dalam At-Tarikh Al Kabir selain namanya saja sebagaimana yang telah kami 
katakan. Kemudian ia juga tidak memuat biografinya dalam A4sh-Shaghir dan 
tidak menyebutnya dalam Adh-Dhu'afa'. Saya mengira bahwa ucapan Al 
Bukhari mengenai Abdurrahman bin Harmalah, “Haditsnya tidak shahih” 
akarnya adalah ketidaktahuannya tentang sesuatu pun mengenai Al Gasim bin 
Hassan sehingga karena itu, hadits pamannya, Abdurrahman tidak shahih 
menurutnya. (Faedah): Abu Daud berkata setelah meriwayatkan hadits ini, 
“Ahli Bashrah menyendiri dalam meriwayatkan sanad hadits ini?” Ini adalah 
kesalahan yang aneh sebab seluruh para perawinya berasal dari Kufah 
(Kufiyyun), tidak seorang pun dari Bashrah (Bashari)! Sedangkan Tafsir Jarir 
terhadap kalimat, “Taghyir Asy-Syib” (merubah ubah) bahwa maksudnya 
“mencabutnya' adalah benar. Demikianlah ditafirkan juga oleh Ibnu Al Atsir, ia 
berkata, “Merubah warnanya telah diperintahkan pada lebih dari satu hadits.” 
Maksud kalimat rusaknya bocah...', menurut Ibnu Al Atsir, “tindakannya 
menyetubuhi wanita yang telah menyusuinya sebab bila ia hamil, maka 


— Musnad Imam Ahmad 


BP pe GO ia Di 3 Ai Pada Haa 


Tax. an Le et 


SA oi ap IP sa Laki) moh IA ag AG 
Sa Ie pa J6 :J6 (Axa 3 Si s y s Nana J8) 
Ba ea an nga TES ng en 
de KIP ae Ula ri He :J6 Na ig Na die 
OEji ats HO IE diah NP Je & Ea, kata a 13 
Maa 
3606. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Sulaiman 
menceritakan kepadaku, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah, ia 
berkata, Sulaiman: dan sebagian hadits dari Amr bin Murrah (ia berkata, 
dan ayahku menceritakan kepadaku, dari Abu Adh-Dhuha, dari 
Abdullah), ia berkata, Nabi SAW bersabda, “Bacakanlah —ayat Al 
Gur'an— kepadaku!” Ia berkata, "Aku katakan, “Aku membacakan 
kepadamu padahal —ayat Al Gur'an— diturunkan kepadamu?” Beliau 
bersabda, “Aku senang mendengarkannya dari orang lain." Lalu aku 
membacanya hingga bila sampai pada ayat, “Maka bagaimanakah (halnya 
orang-orang kafir nanti), apabila kami mendatangkan seseorang saksi 
(rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) 


sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).' (Os. An-Nisaa' (4J: 
41). Ia berkata, “Aku melihat kedua matanya berlinangan air mata”. Lan 


rusaklah air susunya (yang telah disusuinya dulu) dan itulah menjadi sebab 
rusaknya bocah. Ini dinamakan Ghilah. Sedangkan kalimat, “Ghaira 
Muharrimih' yakni bahwa beliau tidak menyukainya dan tidak sampai pada 
taraf pengharaman.” Lihat juga, Ma'alim As-Sunan, 4: 213 

Sanadnya shahih. Hanya saja di dalam sanadnya terdapat kemusykilan 
sebagaimana yang akan kami sebutkan. Ucapannya Sulaiman, yakni Al 
A'masy, “Dan, sebagian hadits dari Amr bin Murrah', maksudnya bahwa ia 
mendengar hadits dari Ibrahim An-Nakha'i dan mendengar sebagiannya dari 
Amr bin Murrah, dari Ibrahim. Barangkali saja ia lupa sebagiannya lalu 
menetapkan Amr di dalamnya. Kemusykilan yang dimaksud itu adalah 
ucapannya setelah itu, “Ia berkata, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Abu 
Adh-Dhuha, dari Abdullah, siapa yang mengatakan ini? Apakah Al A'masy? 
Kami tidak mengetahui bahwa ayahnya pernah meriwayatkan dan tidak 


Musnad Imam Ahmad — 


Pane Bu 


LI Ta gi gal j YAAAN Si Ba Es ru 


Ud ct Hi OH VI Ti Hip Bae NI An 
ae ay Paing A dana PEN as 
PP eta SAN SG AE SIG dat R3 loh 
AS A3 IG Ag Jaa tx SIG SP sin 
YA TA BEAT, SALA BN Siah pi 3 LK 
BA Ge ga bi, : 
II A3) da Vi He dada Jobs De 
Pena Ula 2 ella Jan KE And Ja 5 

HI TS dop Bian dn da de Oei 
Fak df iya Ega Oyjas ss Ta Cam dls jam 
bae ae 


3607. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig bin Salamah, ia berkata, seorang 
laki-laki dari Bani Bajilah bernama Nahik bin Sinan datang menemui 
Abdullah, lalu berkata kepadanya, “Wahai Abu Abdur-rahman! 
Bagaimana kamu membaca ayat ini, apakah kamu mendapati (bacaan) 
ya' atau alif (yakni firmannya), “mim maa'in ghaira aasin” (Os. 
Muhammad: 15) (atau: ghaira yaasin|? Maka Abdullah berkata 


mendapatkan biografinya. Ataukah itu ucapan Abdullah bin Ahmad? 
Sepertinya begitu. Kalau begitu, maka maksudnya adalah bahwa Ahmad 
meriwayatkan dengan sanad ini sendiri dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha 
sebab At A'masy meriwayatkan darinya. Akan tetapi ini riwayat yang terputus 
sebab Abu Adh-Dhuha sekali pun ia seorang Tabi'i, namun tidak sempat 
bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 9: 81 
dalam dua hadits, dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim, dari Ubaidah. Tidak 
disebutkan di dalamnya Amr bin Murrah atau pun Abu Adh-Dhuha. Kami telah 
menyiratkan riwayatnya pada hadits no. 3550, 3551 


Ea | — Musnad Imam Ahmad 


kepadanya, “Apakah seluruh Al Our'an telah kamu kuasai selain Jayat| 
ini? Ia berkata, “Sesungguhnya aku telah membaca surah Al Mufashshal 
dalam satu raka'at.” Abdullah berkata, “Bacaan cepat seperti membaca 
cepat sya'ir ini!? Sesungguhnya (aktivitas) shalat paling baik adalah 
ruku” dan sujud. Sungguh sejumlah kaum membaca Al Gur'an namun 
tidak melewati kerongkongan mereka akan tetapi bila membaca talu 
merasuki hatinya, maka akan bermanfa'at. Sesungguhnya aku mengenal 
betul surah-surah di mana Rasulullah SAW membaca dua surah (darinya) 
dalam satu raka'at.” Ia berkata, "Kemudian ia berdiri lalu masuk, lalu 
datanglah Algamah, lalu menemuinya. Ia berkata, "Lalu kami berkata 
kepadanya, 'Tanyakanlah kepadanya untuk kami mengenai surah-surah di 
mana Rasulullah SAW membaca dua surah (darinya) dalam satu raka'at?' 
Ia berkata, 'Lalu ia masuk tantas bertanya kepadanya, kemudian ia keluar 
menemui kami, lalu berkata, 'Dua puluh surah dari awal surah Al 
Mufashshal dalam menghibur Abdullah'.”37 


aa - 


II ala 1 ga 3 AN Eib Tijah JP El YAA 


367 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 1: 226, dari jalur Waki', 
kemudian ia meriwayatkan dari jalur Abu Mu'awiyah, kemudian dari jalur “Isa 
bin Yunus, semuanya dari Al A'masy. Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari 
secara ringkas, 9: 37-38, dari jalur Abu Hamzah, dari Al A'masy. Dan 
diriwayatkan pula secara ringkas, 2: 214-215, dari jalur Syu'bah, dari Amr bin 
Murrah, dari Abu Wa'il. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 1: 527, dari jalur 
Abu Ishag, dari Algamah dan Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud secara ringkas. Ia 
menambahkan di akhirnya penyebutan surah-surah dengan An-Nazha'ir. 
Diriwayatkan juga oleh Ath-Thayalisi, 259, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari 

Abu Wa'il. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 1: 42, ,dari jalur Ath- 
Thayalisi, ia berkata, “Hasan shahih.” Tambahan ag pa Y dan layar) kami 
tambahkan dari naskah naskah (2). Semua Gari” membaca Aa '-& dengan 
hamzah dan aku tidak menemukan bacaan dengan ya" bahkan tidak dapat 
dalam bacaan vyadz (janggal). Kalimat “Bacaan cepat seperti membaca cepat 
sya'ir ini", Ibnu Al Atsir berkata, “Maksudnya apakah kamu membaca Al 
@ur'an dengan cepat seperti kamu terburu-buru dalam membaca sya'ir?” 
Dalam naskah naskah (gx) tertulis 'Kahadzani Asy-Syi'r', ini salah! Dibetulkan 
dari naskah naskah (5). Lihat rincian syarh hadits ini dalam Fath ABari, 2: 214- 
215. Lihat hadits no. 1379, 2312, 3958 


Musnad Imam Ahmad — 


Ma Ea el ANE Naa aa Ra On Sana ena sea 
JW 2JB UNS G3 S5 Ahh IP MI ol Ja) ea 2 
An AN enak an KE en ae Aeon Pa 
"IE JG GEA A3 Va MN UI ih Ol AI aa J3 
Aa Ga Kan Ae Me mn KR BN Nan AT sn Ta 

Wen alah AM Io MI Jpn) SY Maa Pe UG sela 
AA an nana ab ata AN ni AA UT 
Pe Agan AU tag RM lo 3 WS 1JB 13 
Pan Tea Pa KAN Puan Pp Pa Pa na 

ad ND ya SU jaga Je MN :J8 

3608. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, “Suatu 
hari, Rasululah SAW membagikan harta rampasan.” Ia berkata, “Lalu 
seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, “Ini adalah bagian yang 
tidak mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla?” Ia berkata, “Aku 
berkata, “Wahai musuh Allah! Sungguh akan aku beritakan kepada 
Rasulullah apa yang baru kamu katakan!,” Ia berkata, “Lalu Nabi SAW 
menyebutkan hal itu, lalu memerahlah wajahnya!” Ia bersabda, 


“Kemudian beliau berkata, 'Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada 
Musa, ia telah disakiti lebih dari ini namun ia tetap bersabar. "8 


Pa 


AN K5 P Gak Hp TN in Uk Ad Uas yana 
Pa Naa oa Saba BN KRU Krn CL Kn al An 
SIA KA MY 1 ae AI Jie S1 I,h) JG JG 

jl 1 2 , “ “g . 

MB BE IS Ge) Yaa 
3609. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah wanita bercampur (saling 
bersentuhan) dengan wanita lain hingga menceritakan (bentuk fisik)-nya 


kepada suaminya seakan ia melihatnya (wanita yang diceritakan 
itu), 20 


348 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 8: 44, dari jalur Sufyan, dari 
Al A'masy dan 11: 80 dari jalur Abu Hamzah, dari Al A'masy. Lihat pula, 
hadits no. 3759 

3608 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi 
sebagaimana dalam Dzakha'ir Al Mawarits, 4879 


— Musnad Imam Ahmad 


Bae pai AI Bs Iya Cab KU. 


IE gl gl aa KD ai Ss 
ale Ih IBU bi pa HI Jb an ui atas JI 


3 2 P: ax - .. 
SENI AK JW na AE as ah da 
A3 pal Jb BS GEN KO JS aa pal 
3610. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, “Kami 
berjalan bersama Nabi SAW, lalu melewati Ibnu Shayyad lalu beliau 
bersabda, Sesungguhnya aku telah merahasiakan sesuatu untukmu!" 
Ibnu Shayyad berkata, "Dukhun (asap). Ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, 'Enyahlah! Kamu tidak akan mampu melampaui takdirmu!' 
Maka Umar berkata, “Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal 
lehernya!” Beliau berkata, Jangan! Jika ia adalah orang yang kita 
khawatirkan itu, maka kamu tidak akan mampu membunuhnya. "8! 


INA K6 


II X5 aa LG Bir ya jd Eis kann 


ae Ko an SJ AS 6 


aa HN yg 
Ganja 

3611. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
“Seakan aku melihat Rasulullah SAW menceritakan seorang nabi yang 
dipukuli kaumnya, lalu mengusap darah dari wajahnya seraya 


mengatakan, “Ya Allah, ampuni kaumku sebab mereka tidak 
mengetahui. "S1 


210 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 2: 372, dari jalur Abu 
Mu'awiyah, dari Al A'masy. Dan meriwayatkannya juga secara panjang lebar 
dari jalur Jarir, dari Al A' masy 

31 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah 


Musnad Imam Ahmad — 


sala ot aah, 
IgG A1 A5 JG JB De ala Ag Os ea 
Gak Dklig V3 PTN AI Ra ON Said) 25 Gulai AI 
Ph Dara PA ANTA EN AN 2. “83 FA 
MET Gia Yaa 3 OS YA 
3612. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW pernah ditanyai, dosa apakah yang paling besar?” 
Beliau menjawab, “Menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia 
menciptakanmu.” Ia berkata, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, 
“Membunuh anakmu karena takut ia makan bersamamu.” Ya berkata, 
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Berzina dengan isteri 
tetanggamu.” Ia berkata, Abdullah berkata, “Lalu untuk membenarkan 
hal itu, turunlah ayat: “Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah 
yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak 
berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia 
mendapat (pembalasan) dosa (nya).” (Os. Al Furgaan (25): 68).””2 


Ba jp laa jp YAN SAS GIA HI Cab YANY 
Jak Se daa SG AS WR AN Ja Ne J6 


Ji bema Ol SKIN FE) AM cah 9 Uji cat Sih 


sebagaimana terdapat dalam Adz-Dzakha'ir, 4886. Dan akan dipaparkan nanti 
secara panjang lebar pada hadits nonor 4057 

Sanadnya shahih. Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 4: 194 dari tempat 
ini dan menisbatkannya kepada Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. As- 
Suyuthi menisbatkannya dalam Ad-Durr Al Manisur, 5: 77 kepada Al Firyabi, 
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir dan selain mereka. Dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4799 bahwa Abu Daud juga meriwayatkannya. 


3612 


(22 — Musnad Imam Ahmad 


Lon... 


Ta iba So met Ant Ss uga Pp AN ai 
AAA emak hn Ka 1 GS 2S 

Ul ella ia UI gan da SD di 
ea, dea Jo Je akn S3 IN Kia os 
IN & 1513 Is AG Cah HS Iwa pele 
SN GC una P3 AI AI J3 @ 
H van San ya G & 336 ata eU 
Aa Lo Hen & di LAS ih MD AN om 
AKA AP PN Ng SE AI Iya) G aan 


- 6. 


MB Loli jae ui) Ja PN Igb ai ai UG 


. Gian yalta 
3 Ona Uh salah Yah Foo) HA ab Hobi Bah 
Au 

3613. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Muslim, dari Masrug, ia berkata, 
“Seorang laki-laki datang menemui Abdullah, lalu berkata, “Aku telah 
meninggalkan seorang laki-laki di masjid yang menafsirkan Al Our'an 
dengan akainya. Ia mengatakan mengenai ayat ini: Maka tunggulah hari 
ketika langit membawa kabut yang nyata.” hingga akhirnya (Os. Ad- 
Dukhaan (44J: 10): Pada hari Kiamat nanti, mereka akan diselimuti asap 
yang menarik nafas mereka hingga menimpa mereka seperti gerakan 
filek? Ia berkata, “Abdullah berkata, “Siapa yang mengetahui suatu ilmu, 
maka hendaklah ia mengatakannya dan siapa yang tidak mengetahui, 
maka katakanlah, “Allahu a'lam (Allah tah Maha Tahu)' sebab termasuk 
kefahaman seseorang manakala ia mengatakan “Allahu a'lam' terhadap 
apa yang tidak ia ketahui. Hal ini karena tatkala orang-orang Ouraisy 
membangkang kepada Nabi SAW, beliau mendoakan (kebinasaan) atas 
mereka dengan (menimpakan) kemarau tahunan seperti kemarau tahunan 


Musnad Imam Ahmad — 


yang menimpa Yusuf, lalu mereka pun ditimpa kemarau itu dan rasa 
lelah hingga memakan tulang. Sampai ada laki-laki yang melihat ke 
langit latu melihat antara dirinya dan langit seperti gerakan asap karena 
rasa lelah! Lalu turunlah firman Allah Azza wa Jalla: “Maka tunggulah 
hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Yang meliputi manusia. 
Inilah adzab yang pedih” (Os. Ad-Dukhaan (44): 10-11), latu ia 
mendatangi Rasulullah SAW, lantas dikatakan kepadanya, “Wahai 
Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah untuk Bani Mudhar sebab 
mereka telah binasa!” Ia berkata, “Lalu beliau berdoa untuk mereka, lalu 
Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat: “Sesungguhnya (kalau) Kami akan 
melenyapkan siksaan itu” (Os. Ad-Dukhaan (44): 15). Tatkala hal itu 
menimpa mereka untuk kedua kalinya, mereka pun kembali lagi, lalu 
pada hari perang Badar turunlah ayat: (Ingatlah) hari (ketika) Kami 
menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan." (Os. Ad-Dukhaan (44): 15)” 


Segan as 


A8 PE 33 MEI Cin Ky HP ES yan 


Bes aa Mma PA IS SE  PI R 


Saga o 8 


aan ear ana Pap 
At OA ana JW da ate eni Ta jas 


Sg dal “ni NI us: HAN IE Sia IS 2-4 


Wan bea HA JB Ni SG 
ni Ja 2 & ggG al AA da Huh LAU 
an aa yan Sea ga Dad 
Ia ntob si MP aa 5 ga SE 33) d5 d 


2613 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, At-Tirmidzi dan An- 
Nasa'i dalam tafsir keduanya, Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim sebagaimana 
dalam tafsir Ibnu Katsir, 7: 420-421 


— Musnad Imam Ahmad 


Abd 


3614. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Abdur-rahman bin Yazid, 
dari Abdullah, ia berkata, “Aku berlindung di balik Ka'bah, lalu datang 
tiga orang, seorang Ouraisy dan dua orang menantunya dari Bani Tsagif, 
atau seorang dari Bani Tsagif dan dua orang menantunya dari suku 
Ouraisy, banyak lemak perut mereka, sedikit pemahaman hati mereka. 
Mereka bicara dengan pembicaraan yang tidak dapat aku dengar. Lalu 
salah seorang mereka berkata, “Apakah menurutmu, Allah mendengar 
ucapan kita ini?” Yang lainnya berkata, “Menurut kami, jika kami 
mengeraskan suara, Dia mendengarnya dan bila tidak mengeraskannya, 
Dia tidak mendengar!!' Yang lainnya berkata, “Jika ia mendengar darinya 
sesuatu, maka Dia mendengar semuanya!!” Ja berkata, “Lalu aku 
menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka Allah Azza wa Jalla 
menurunkan ayat: “Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari 
persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu' hingga 
“Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka 
terhadap Rabbmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka 
jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (Os. Fushshilat (41): 
22-23Y 4 


Bol pb Pp KAN Bin ya il Es ran 

OS SA ab S3 5 Sona 3 Hi 
Ri AS Tpi) ai adi Is Kat ip Sep AN 
SB 3 tg De AN IE KKG ap PN 


As Ja APN K6 KASI Uh BP jab ae) 


214 Sanadnya shahih. Umarah adalah bin Umair. Hadits ini dinukil oleh Ibnu 
Katsir, 7: 332 dari tempat ini. Ia menisbatkannya kepada Al Bukhari, Muslim 
dan At-Tirmidzi dengan sanad-sanad yang beragam. As-Suyuthi juga 
menisbatkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur, 5: 362 kepada Sa'id bin Manshur, 
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih dan Al Baihagi 
dalam Al Asma' Wa Ash-Shifat 


Musnad Imam Ahmad —- (251 


PE Ar 


Ea Ha ba in CS ES ea en 


SAN PMA Dag NY Ie aa is Sus 
An, Far, S3 3 AR aa Pudak ab Ap Lana 
Md La ip Ma Ie OA Ta 
KATA ui) IS Us, 5 3, 3s na) 3 S 
na Da LS GP ag WE Dot 


II Ja an dea Jo MIA JS Ji 


#9. 


Varia jaka Yaa Djus Y sis y EU | aa) 


3615. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Yahya bin Al 
Jazzar, dari Ibnu Akhi (putra saudara laki-laki) Zainab, dari Zainab, isteri 
Abdullah, ia berkata, “Bila Abdullah datang dari suatu hajat lalu berhenti 
pada pintu, ia berdahak dan meludah karena takut mengenai sesuatu yang 
ia tidak sukai dari kami.” Ia berkata, “Suatu hari, ia datang lalu berdahak.” 
Ia berkata, " (ketika itu) Di sisiku ada seorang nenek yang menjampiku 
dari penyakit humrah (penyakit kulit yang menyebabkan demam), lalu 
aku mendorongnya ke bawah tempat tidur, lalu ia masuk dan duduk di 
sampingku, kemudian melihat ada jahitan di leherku!” Ia berkata, “Jahitan 
apa ini?” Ia berkata, “Aku berkata, Jahitan dari jampian!” Ia berkata, 
“Lalu ia mengambilnya dan memotongnya, kemudian berkata, 
“Sesungguhnya keluarga besar Abdullah tidak membutuhkan syirik! Aku 
pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jampian, 
jimat dan Tiwalah (sihir yang membuat orang bisa mencintai atau 
dicintai) adalah syirik." Ia berkata, “Lalu aku berkata kepadanya, 
“Kenapa kamu mengatakan hal ini padahal mataku pernah sakit. Aku 
sering datang ke fulan, seorang Yahudi untuk menjampinya, dan bila ia 
menjampinya, sakit itu reda?” Ia berkata, “Itu adalah perbuatan syaithan 
yang menggerakkannya dengan tangannya. Bila kamu dijampi 
dengannya, maka cegahlah. Sesungguhnya cukup bagimu mengucapkan 
sebagaimana yang diucapkan Rasuluilah SAW, 'Hilangkanlah sakit ini, 
wahai Rabba sekalian manusia, sembuhkanlah, Engkau Maha 


— Musnad Imam Ahmad 


Penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuah dari-Mu, 
kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit". sk 


Ii ab Ya gak 1 APN Cia Kak AE ra 


2 3. aLE 


alah ia die KA Je Iyan JB JE 
cad AE Yg eni Tatan px ws 


Ja Pp 


3616. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada satu pun yang lebih cemburu 
daripada Allah Azza wa Jalla, karena itulah Dia mengharamkan 
perbuatan-perbuatan keji, yang tampak darinya dan yang tersembunyi, 
dan tidak satu pun yang lebih suka pujian daripada Allah Azza wa 
Jalla. "8 


36 Sanadnya hasan. Putra saudara laki-laki Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, tidak 
diketahui namanya, akan tetapi ia seorang Tabi'in, ja tetap jadi misteri dan 
haditsnya diterima. Zainab Ats-Tsagafiyyah adalah isteri Abdullah bin Mas'ud, 
seorang Shahabiah terkenal. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 11-12, 
dari jalur Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy. Ia meringkas kisah yang berada di 
awalnya. Al Mundziri berkata, “Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dari putera 
saudara perempuan Zainab, darinya. Dalam suatu naskah, dari saudara 
perempuan Zainab, darinya. Di dalarnnya terdapat kisah dan perawi dari Zainab 
masih tidak diketahui identitasnya (majhul). Hadits ini terdapat dalam sunan 
Ibnu Majah, 2: 188 secara panjang lebar, dari jalur Abdullah bin Bisyr, dari Al 
A'masy. Ibnu Al Atsir berkata, “Makna Ai-Tiwalah, dengan harakat kasrah 
pada huruf ta” dan fathah pada huruf waw adalah sesuatu berupa sihir dan 
semisalnya yang dapat membuat senang wanita kepada suaminya. Termasuk 
syirik karena mereka berkeyakinan bahwa hal itu dapat memberi pengaruh dan 
melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang ditakdirkan Allah SWT. 
Kalimat, “Anta Asy-Syafi' dalam naskah naskah IrJ tertulis “Wa Anta... 
Penambahan huruf waw adalah keliru. Dibetulkan Tari naskah naskah (al. 
Makna “As-Sagam' dengan fathah pada dua huruf pertama, juga dengan 
dhammah pada sin dengan sukun pada gaf adalah A! Maradh (sakit) 

Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi 
sebagaimana terdapat dalam Adz-Dzakha'ir, 4883 


Musnad Imam Ahmad — 


3616 


TA BA aa YAN Gis Oh JA GAS yu 
de Jap DA INN IE Pe 


8 -.£z 


FI ot ey San ae KI hp A35 


Kaga We5 CA Ta5 s5 
3617. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah, ia berkata, “Sungguh, aku bersumpah dengan 
nama Allah sebanyak sembilan kali bahwa Rasulullah SAW dibunuh 
adalah lebih aku cintai daripada bersumpah satu kali saja. Hai itu karena 
Allah Azza wa Jalla mengangkatnya sebagai nabi dan menjadikannya 
sebagai syahid.” 


0. Pa 


HB AA IP KEMN E5 Kke JP GAS ana 

Tb dad ja ts Ahsan asi 
Ke DES UN An Ips GAB EL Un P3 
2 ra one ng dl ji jet igg aan 
na Haa PR ca (A3 8 ca 
EH alay Kah ito yet 


3618. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harts bin 
Suwaid, dari Abdullah, ia berkata, “Aku pernah menjumpai Nabi SAW 
saat sakit, lalu aku menyentuhnya. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya engkau sakit berat!” Ja berkata, 'Benar. Sesungguhnya aku 


“SI? Sanadnya shahih. Abu Al Ahwash adalah Auf bin Malik bin Nadhlah. Hadits 
ini diriwayatkan oleh Al Hakim, 2: 58, dari Abu Al Abbas Al Asham, dari 
Ahmad bin Abdul Jabbar, dari Abu Mu'awiyah, dengan sanad ini. Ia berkata, 
“Hadits shahih berdasarkan persyaratan Asy-Syaikhani, namun keduanya tidak 
mengeluarkannya.” Disetujui oleh Adz-Dzahabi dan dinukil oleh Ibnu Katsir 
dalam At-Tarikh, 5: 227, dari riwayat Al Baihagi, dari Al Hakim dengan 
sanadnya 


— Musnad Imam Ahmad 


sakit seperti dua orang laki-laki di antara kamu sakit." Aku berkata, 
“Sesungguhnya engkau mendapatkan dua pahala?” Beliau menjawab, 'Ya. 
Demi Dzat Yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, tidaklah 
seorang Muslim di muka bumi yang ditimpa sesuatu penyakit seperti 
sakit dan selainnya melainkan Allah akan menggugurkan kesalahan- 
kesalahannya (dosa-dosa kecil) sebagaimana pohon menggugurkan 
dedaunannya. "8 


Aa CASN Can Jay EN ANA 


3619. Ya'la menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 
kepada kami, dengan redaksi sepertinya.”"'? 


AL ale 3P gak 1 AN Bis Tya JP Eta yan, 


9... 


La Wak Al A5 Ora :J6 Kang eta oa WAR :JG 
et Ho AI Jp IG) 28 Ai ja AI Ia JK oylo 
Ape Ema Ja ea Tan 


3620. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
“Jagalah mushaf-mushaf ini” Barangkali ia berkata, “Al Our'an, 
sungguh ia paling cepat terlepas dari dada kaum laki-laki daripada 
(terlepasnya) onta dari ikatannya.” Ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, aku 
lupa ayat ini dan itu, tetapi ia telah dilupakan (dibuat terlupa). 2 


2618 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaikhani sebagaimana dalam 
Adz-Dzakha'ir, 4112 

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 
Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 1:219, dari jalur Abu Mu'awiyah 
dan zhahirnya bahwa permulaannya adalah Mauguf akan tetapi Al Bukhari 
meriwayatkannya, 8: 70-71 dan Muslim, 218-219, dari jalur Jarir, dari 
Manshur, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, sepertinya, semuanya marfu'. 
Makna kata At-tafashshi adalah Al infishal (terpisah), An-na'am dengan fathah 
pada huruf nun dan “ain, maksudnya di sini adalah onta secara khusus, sebab ia 
lah yang diikat, A/ “Ugul (boleh Al "Ug! dengan sukun pada huruf gaf), adalah 


3619 
3620 


Musnad Imam Ahmad — (21 


0. Li 0. 2,8 


HA Aan ya Ta is nya ji Sis yana 


Men an ata Mi Me na Ma an ab ga 
SEN Ian aa Ko S1 Ja) JB JB DI X6 53 Iga 
SE Ah NA Ie Api YAN OI Ia AA 3 
KAA GUA dead BLN Cg pi AN AI 
3621. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdultah bin Murrah, dari Masrug, dari 
Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah 
seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan -yang berhak 
disembah- selain Allah dan aku adalah Rasulullah melainkan dengan 
salah satu dari tiga sebab: duda yang berzina, jiwa dengan jiwa dan 
orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dari 
jama'ah, "2 


as 


Bata 10 data Hp YEL Ea Tya jd GS YAN 
ian dah da Jo In ae 1 & nya 


jamak dari “Igal. Kata An-na'am dapat dijadikan mudzakkar (lafazh untuk laki- 
laki) atau muannats (lafazh untuk wanita). Lihat, Syarh An-Nawawi “Ala 
Muslim, 6: 77. Kata 'Nasitu', Al Hafizh dalam AI Fath berkata, “Ulama sepakat 
dengan fat-hah pada huruf nun dan Takhfif pada huruf sin.” Kata 'Nussiya', Al 
Hafizh berkata, “Dengan dhammah pada huruf nun dan tasydid pada sin yang 
berharakat kasrah.” Al Ourthubi berkta, “Diriwayatkan oleh sebagian para 
perawi Muslim secara takhfif (Nusiya). Menurut saya, Justeru dengan Tarsgil 
yang terdapat pada seluruh riwayat dalma Al Bukhari, demikian pula dalam 
kebanyakan riwayat selainnya. Hal ini didukung oleh apa yang terdapat dalam 
riwayat Abu “Ubaid dalam 4! Gharib setelah ucapannya, 'Kaita wa kaita 
(begini dan begitu)', bukan nasiya tapi nussiya. Al Ourthubi berkata, “Makna 
Ats-Tatsgil adalah bahwa ia disiksa karena terjadinya lupa tersebut karena lalai 
dalam menjaga dan mengingatnya.” Ia berkata, “Dan, makna At-takhfif adalah 
bahwa seseorang meninggalkan tanpa menoleh lagi kepadanya.” Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i sebagaimana dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4900 

321 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh AI! Jama'ah sebagaimana dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4968 


— Musnad Imam Ahmad 


Aa Jie Ipa Wa SM Ja IN 3 Ja 


Ig Li Ula HN SAN NYA, ab AAN 
Jar AG Kol Ai ae SE Ela LN 
PEN Te SN 

1 


tan Of Aga An WAS Ol Al PN Ae Gg do aa 


Pa TAN SN TON AOA TKA 
(M1) 


AG IN MAS BA Sa 
3622. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, “Bila 
kami duduk bersama Rasulullah SAW dalam shalat, kami mengucapkan, 
'Salam atas Allah sebelum para hamba-Nya, semoga kesejahteraan atas 
Jibril, semoga kesejahteraan atas Mikael, semoga kesejahteraan atas si 
fulan dan semoga kesejahteraan atas si fulan." Lalu kami mendengar 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah adalah As- 
Salam, bila salah seorang di antara kamu duduk dalam shalat, 
hendaklah ia mengucapkan, "Segala penghormatan hanya milik Allah, 
juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan 
terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkah- 
Nya. kesejahteraan semoga terlimpahkan atas kita dan para hamba Allah 
yang shalih." Maka, bila ia mengucapkannya, ia akan terlimpahkan 
kepada setiap hamba yang shalih di langit dan bumi. Aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan yang hak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Kemudian ia dapat memilih 
doa mana yang ia kehendaki setelah itu. Mei 


Sea ala De Kas Eye EASY 
CE Ja BA ah 


Oi gu La JB & ana Pa 


3622 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Jama'ah sebagaimana dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4705. sebagiannya telah dipaparkan secara ringkas dengan sanad 
yang lemah, 3562 


Musnad Imam Ahmad — 


up ip Ce ra Sa an ali Vj PP ba 


Ye eh LKS A3 Ia PN Kei aa 
Ba ti JP AN aa, data pa Be G3 Uk 
Bad dan Je IE AN jk 
Aa mn aa de ap Ui 


P. , “ P3 ' an. 
USS YP ara WI R3 KN as 
SI Aa Ym WI lb bi Sy Lina 

3623. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muslim Al Hajari menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, ia berkata, “Barangsiapa yang senang bertemu Allah Azza wa 
Jalla nanti dalam keadaan Muslim, hendaklah ia menjaga shalat-shalat 
fardhu itu kapan ia dipanggil, sebab shalat-shalat itu termasuk sunnah- 
sunnah petunjuk dan Allah 4zza wa Jalla mensyariatkan kepada nabimu 
sunnah-sunnah petunjuk. Dan, tidaklah di antara kamu melainkan 
baginya masjid di rumahnya. Andaikata kamu shalat di rumah seperti 
orang yang mangkir ini, shalat di rumahnya, pastilah kamu telah 
meninggalkan sunah Nabimu. Andai kamu tinggalkan sunnah Nabi 
kamu, pastilah kamu akan sesat. Sungguh, aku telah melihat diriku dan 
tidaklah mangkir darinya melainkan seorang Munafik yang amat 
diketahui kemunafikannya. Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki 
dipapah oleh dua orang hingga dapat berdiri dalam shaf.” Rasululah 
SAW bersabda, “Tidaklah seorang laki-laki berwudhu, lalu berwudhu 
dengan baik, kemudian datang ke salah satu masjid, lalu melangkah satu 
langkah melainkan Allah angkat satu derajat dengannya atau Dia 
hapuskan dengannya satu kesalahan (dosa kecil), atau dicatat baginya 
satu kebaikan (pahala), hingga sampai-sampai kami saling mendekatkan 


— Musnad Imam Ahmad 


x 


n 


langkah. Dan, sesungguhnya keutamaan shalat seseorang dalam 
berjema'ah atas shalatnya secara sendirian adalah sebanyak dua puluh 
lima derajat. “2 


Ka 


Ag dah HEM Ea yk HA Eis ant 
Gatal Ya 5 dia 3 Ie A Aap Kis 36 2 Pa 
2 se. Pe . L.... 8. 
SE Ci Sa Ga panen Satu Pal 


Dong naa 


Pra bal Iya Sa Yi ian GG cas Yi ale 
ata hi Pa ae aa Peran st dk ag uan Pa 


Pan By ya ya ba 0 Ep 9 oat 

5 Kata 23 Li ba en 

en aa ya ya YA 3 
ass Pi ya yaa 3 LE Al Ga ep 


3624. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, 'dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, ia 
berkata, “Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, beliau adalah 
orang yang benar lagi dibenarkan, “Sesungguhnya salah seorang di 
antara kamu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 
empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu tempat 
puluh hari), kemudian menjadi segumpal daging seperti itu, kemudian 
dikirim kepadanya malaikat, lalu ia meniupkan ruh padanya, lalu 


223 Sanadnya dha'if. Ibrahim bin Muslim Al Hajari Al Abdi, di-dha'ifkan oleh 
para ulama karena hafalannya. Ibnu Adi berkata, “Mereka mengingkarinya 
karena banyak meriwayatkan dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah. 
Kebanyakannya lurus.” Ahmad berkata, “Al Hajari seorang yang banyak 
menjadikan hadits marfu'” Dan Ia melemahkannya. Al Bukhari berkata dalam 
Al Kabir, 1: 1326, “Ibnu Uyainah melemahkannya.” Hadits ini asalnya shahih, 
diriwayatkan oleh Muslim, I: 181, dari jalur Ali bin Al Agmar, dari Abu Al 
Ahwash secara ringkas hingga ucapannya, “hingga dapat berdiri dalam shaf,” 
dan tidak menyebutkan sisanya. 


Musnad Imam Ahmad — 


diperintahkan dengan empat kalimat: rizkinya, ajalnya, amalnya dan 
sengsara atau bahagia. Demi Dzat Yang tiada tuhan —yang berhak 
disembah- selain-Nya, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, 
beramal dengan amalan ahli surga, hingga tidaklah antara dirinya dan 
antara surga melainkan satu hasta, lantas Al Kitab mendahuluinya 
lantas ditutup baginya dengan amalan ahli neraka lalu masuk ke 
dalamnya. Dan, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan 
ahli neraka, hingga tidaklah antara dirinya dan neraka melainkan satu 
hasta, lalu Al Kitab mendahuluinya, lalu ditutup baginya dengan amalan 


ahli surga, lalu masuk ke dalamnya. “8 
Bae YP saka Ip KI Car Af Ehh pare 


JB SA 3, cina s aah Pura KT Ie & KY J6 :JB 


Edi ISS CB IU BAY DU Ya alah de lo SI Ips 
9 KAA Bd wu ad lih 1e 


3625. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW mengatakan satu kalimat dan aku mengatakan satu 
kalimat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, 'Barangsiapa yang 
mati, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, niscaya 
masuk surga. ' Ia berkata, “Dan, aku berkata, “Barangsiapa yang mati dan 
berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, niscaya masuk neraka.”2 


0... 223, ae. 


YP BI HA 2 LARI UAS Kk jl Eibar 


364 Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, Abu Daud, At- 
Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagaimana dalam Dzakha'ir Al Mawarits, 4733. ini 
hadits keempat dari A/ Arba'in An-Nawawiyyah. Ibnu Rajab, 33 berkata, 
“Hadits ini disepakati ke-shahih-annya, diterima oleh umat.” Lihat, hadits no. 
3553 

362 Sanadnya shahih. Ini pengulangan dari hadits no. 3552 dan telah disiratkan 
sebelumnya di sana. 


— Musnad Imam Ahmad 


Tang da 3 sala & IS 3, Aa 


2.3 


rn 


deal :$ S :38 296 del Ea Sesi FATE raga 


de Jie Ip IG 106 ad Ke KI Tan sa 
PE MEN K IG BI) “GB 136 LI & Kpn "ip 
Moda BA LS 
3626. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim At-Timi, dari Al Harts bin 
Suwaid, dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Siapa di 
antara kamu yang harta pewarisnya lebih dicintainya dari hartanya?' 
Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, tidak ada di antara kami 
melainkan hartanya lebih dicintainya dari harta pewarisnya.” Beliau 
bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah ada seorang pun di antara 
kamu melainkan harta pewarisnya lebih dicintai dari hartanya, tidaklah 
bagimu dari hartamu melainkan apa yang telah kamu berikan dan harta 
pewarismu adalah apa yang kamu akhirkan.” Ia berkata, “Dan, 
Rasulullah SAW bersabda, “Apa anggapanmu terhadap Ash-Shura'atu? 
Ia berkata, “Kami berkata, “Orang yang tidak pernah dikalahkan oleh 
kaum lelaki.” la berkata, “Beliau berkata, “Bukan, akan tetapi Ash- 
Shura'atu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah.” Ia 
berkata, “Dan, Rasulullah SAW bersabda, “Apa anggapan kamu terhadap 
Ragub?' Ia berkata, “Kami berkata, “Orang yang tidak memiliki anak 
(karena telah mati). Beliau berkata, "Bukan, akan tetapi Ragub adalah 
orang yang tidak memberikan sesuatu pun dari anaknya. 2 


3626 Sanadnya shahih. Bagian pertama dari hadits ini diriwayatkan juga oleh Al 
Bukhari (2: 221) dari Umar bin Hafsh dari ayahnya dari Al A'masy. 
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (2: 125) dari Hanad bin As-Sariy dari Abu 
Mu'awiyah. Al Hafizh di dalam Al Fath mengisyaratkan, bahwa Sa'id bin 
Manshur mengeluarkannya secara lengkap dari Abu Mu'awiyah. Dua bagian 


Musnad Imam Ahmad -— 


AB AA 3 PAN EA Tya AE rar 

AN ee PCIM tea AI Kp Es ap gi & Fe) 
S5 Gaga 3 3 As J8 206 nang ale 3 dp A1 dya) na 
BI en AB Ag ala duta ja Ja gs a33 
Je In Sen 138 Oi dia TS adl Jaa AS 
A3 Al aa jp San Ba 
wb Pe u3 2353 33 UB Ge la, K3 Alia 


3 Pi 138 Lang ATKOPA Nai Ss & “gak Ga 


lainnya diriwayatkan oleh Muslim (2: 289) dari jalur Jarir, Abu Mu'awiyah dan 
Isa bin Yunus, dari Al A'masy. Ash-shura'ah, dengan dhammah pada dhaadh 
dan fathah pada ra', Ibnu Al Atsir mengatakan, “Bersungguh-sungguh dalam 
bergulat sehingga tidak terkalahkan. Lalu digunakan bagi yang bisa 
menundukkan nafsunya dan menguasainya ketika sedang marah, karena bila 
dapat menguasainya, berarti dia telah berkuasa dan lebih kuat daripada musuh- 
musuhnya dan keburukan permusuhan, karena itulah dikatakan, “Musuh 
menyiapkan dirimu untuk menghadapi apa yang disekitarnya." Lafazh-lafazh 
ini yang dikeluarkan dari fungsi bahasa semula adalah untuk permisalan dalam 
rangka memperluas maka dan perumpamaan, hal ini termasuk kefasihan 
perkataan. Karena ketika dalam kondisi sangat marah, yang mana emosi 
kemarahan telah memuncak, lalu ditundukkan dengan kelembutan, dan 
dikalahkan dengan kehafusan, sehingga seolah-olah pergulatan itulah yang 
dilakukan oleh orang-orang walaupun sebenarnya secara fisik mereka tidak 
bergulat.” 4r-Raguub, dengan fathah pada ra', Ibnu Al Atsir mengatakan, “Ar- 
Raguub secara etimologis berarti laki-laki dan perempuan yang tidak 
mempunyai anak yang hidup, karena dia menanti kematiannya dan 
mengkhawatirkannya. Lalu Nabi SAW menggunakannya untuk orang yang 
tidak pernah memiliki anak sama sekali, atau yang lebih dulu mati, hal ini 
untuk menerangkan bahwa yang akan diterima adalah ganjaran dan pahala bagi 
yang lebih dulu ditinggal oleh anak, karena berdukanya lebih banyak namun 
manfaatnya lebih besar. Juga bahwa rasa kehilangan, walaupun itu di dunia, 
terasa berat, maka kehilangan ganjaran dan pahala karena sabar dan pasrah 
terhadap takdir, untuk kepentingan akhirat, adalah lebih besar lagi. Juga karena 
anak bagi seorang muslim pada hakikatnya adalah dari hasil usahanya, 
sehingga yang tidak dianugerahinya adalah seperti orang yang tidak 
mempunyai anak. Ini bukan berarti mengingkari penafsiran secara bahasa.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Hn A3 HAK BOB as SG sg AA Ga 
Kata) B3 B3 KSB la aah, Ale Hal) BB atau 
3627. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al Harts bin 
Suwaid, Abdullah menceritakan kepada kami dua hadits, Salah satunya 
dari dirinya sendiri dan satunya lagi dari Rasululah SAW. Ia berkata, 
"Abdullah berkata, “Sesungguhnya seorang Mukmin melihat dosa- 
dosanya seakan sepadan pondasi gunung, yang ia takut akan menimpanya 
dan seorang yang fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di 
hidungnya, maka ia berkata kepadanya seperti ini, lalu terbang. Ia 
berkata, “Dan Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira 
dengan taubat salah seorang di antara kamu dari seorang laki-laki yang 
keluar ke tanah padang pasir yang penuh mara bahaya, ia bersama 
tunggangannya (onta), di atasnya ada makanan, minuman, bekal dan 
apa yang berguna baginya, lalu ia kehilangannya, kemudian ia keluar 
mencarinya hingga bila pun mati menjemputnya, ia tidak akan 
menemukannya. Ia berkata, “Lebih baik aku kembali saja ke tempat di 
mana aku kehilangannya sehingga aku mati di sana," berliau bersabda, 
'Maka ia pun mendatangi tempatnya itu, namun kantuk mengalahkannya, 
lalu ia terbangun di mana ternyata ontanya telah berada di samping 
kepalanya, di atasnya makanan, minuman, perbekalannya dan apa yang 
berguna baginya. 2 


387 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (11: 88-91) dan Muslim 
(2: 322), keduanya dari jalur Al A'masy. Al Bukhari mengisyaratkan pada dua 
jalur: dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi dari Al Harts bin Suwaid dari 
Abdullah, dan dari Al A'masy dari Ammarah dari Al Aswad, sebagaimana 
yang akan dikemukakan dengan kedua isnad ini setelahnya. Al Bukhari juga 
menyinggung isnad lainnya. Al Hafizh mengatakan: “Yakni bahwa Mu'awiyah 
menyelishi orang-orang, dia menjadikan hadits ini pada riwayat Al A'masy dari 
Ammarah bin Umair dan Ibrahim At-Tamimi semuanya, namun pada riwayat 
Ammarah dari Al Aswad, yaitu Yazid An-Nakha'i, dan para riwayat Ibrahim 
At-Taimi dari Al Harts bin Suwaid. Sedangkan Abu Syihab dan yang 
mengikutinya (yakni dalam riwayat Al Bukhari) menjadikannya pada riwayat 
Ammarah dari Al Harts bin Suwaid. Tentang riwayat Mu'awiyah aku belum 
menelusurinya di dalam kitab-kitab sunan maupun musnad-musnad melaui 
kedua jalur ini”” Demikian yang dikatakannya. Inilah riwayat Abu Mu'awiyah 
yang dituturkan oleh Ahmad di dalam A! Musnad. Kemudian Al Hafizh 
menyebutkan jalur-jalur lainnya untuk hadits ini dari At-Tirmidzi, An-Nasa'i 


Musnad Imam Ahmad — 


II 3 IE 56 Panah GAS Haa MA EAS .YAYA 


In BAG 3 


3628. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Al Aswad, dari Abdullah, 
dengan redaksi sepertinya? 


Aa NP YA Es uya jl Cis rara 


M5 J6 S6 SPA js "ab, Iga ji aa Pa 
Dp sale ak Ol Bh Ja sdg KB gi Pe 
IG IS da 0 JB aah Ie Bh KE ep  - 


PN NN PAN SEA Ie MAT NO and ai Ro Ani aa Tia Ogge 
Joe AA Tian) EA dl Md II 
4. H 


iga In Ap Cia YG ya 4 J3 3 A3 Ph ce 
: 


VA AN PAPAN Pie TK CARA hoon nur ten aan 
Alia alah Op Iko ya PP) 0d) GP ana 


dan yang lainnya secara rinci, Jalu dia mengatakan, “Secara umum, di 
dalamnya ada perbedaan pada Ammah mengenai gurunya, apakah dia itu Al 
Haris bin Suwaid atau Al Aswad? Dari yang telah aku sebutkan, bahwa dia 
mempunyai riwayat dari keduanya. Lalu ada perbedaan terhadap Al A'masy 
mengenai gurunya, apakah dia itu Ammarah atau Ibrahim At-Taimi?, dan 
berdasarkan yang telah dikemukakan tadi, bahwa dia juga mempunyai riwayat 
dari keduanya.” Dawwiyyah, dengan Jathah pada dal, tasydid pada wawu yang 
ber-kasrah dan ya” yang fathah, Ibnu Al Atsir mengatakan, “Ad-Dawwu 
artinya padang pasir. Ad-Dawiyyah dinisbatkan kepadanya. Dua wawu bisa 
berubah salah satunya menjadi alif, sehingga dikatakan “Daawiyyah” tanpa 
giyas, seperti Thaa'iy sebagai penisbatan kepada Thay. Mahlakah, dengan 
fathah pada mim dan lam, yaitu tempat kebinasaan, atau kebinasaan dirinya. 
Laamnya bisa berharakat fathah dan bisa juga kasrah. Demikian yang, dikatakan 
oleh Ibnu Al Atsir. Al Hahfizh menukil di dalam Al Fath, bahwa pada sebagian 
naskah Al Bukhari disebutkan “Dengan dhammah pada mim dan kasrah pada 
lam dari bentuk ruba'i (akar kata yang berhuruf empat), yaitu dia 
membinasakan siapa yang mencapainya.” 
368 Sanadnya shahih. Ini Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


.... 


Pad aah dah Up Aa Wae 1 la da, aa 
ai sa ae Siau Sab St Si 


ab ke Sa Bp BERI 3 II S3 aa 3 by 


BI ya Pon Ihan2 IE er 2 Ita 0 


"only Lay al K5 3315 la 


3629. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan, dari Ibrahim At-Timi, dari Al Harts bin Suwaid, dan Al 
A'masy, dari Umarah, dari Al Aswad, keduanya berkata, Abdullah 
berkata, “Sesungguhnya seorang Mukmin melihat dosa-dosanya seakan 
sepadan pondasi gunung, yang ia takut menimpanya dan seorang yang 
fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, maka 
ia mengatakannya seperti ini, lalu ia terbang. Ia berkata, “Dan Rasulullah 
SAW bersabda, Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat salah 
seorang di antara kamu dari seorang laki-laki yang keluar ke tanah 
padang pasir." Kemudian Abu Mu'awiyah berkata, keduanya berkata, 
Abdullah menceritakan kepada kami dua hadits, salah satunya dari 
dirinya sendiri dan yang satu lagi dari Rasulullah SAW, 'Yang penuh 
mara bahaya, bersamanya tunggangannya (onta), di atasnya makanan, 
minuman, bekal dan apa yang berguna baginya, lalu ia kehilangan, 
kemudian ia keluar mencarinya hingga bila pun mati menjemputnya, ia 
berkata, “aku kembali saja ke tempatku di mana aku membuatnya 
tersesat sehingga aku mati di sana.' Ia berkata, 'Maka ia pun kembali, 
namun kantuk mengalahkannya, lalu ia terbangun di mana ternyata 
ontanya telah berada di samping kepalanya, di atasnya makanan, 
minuman, perbekalannya dan apa yang berguna baginya. Hwuad 


A1 ae AI Bis Wa il Es rar. 


FN Ba dad Jo Ip 06 Ob AN KE Ip Bi 
LA BE Aap jas JAN yh Ja De Wib Sa 


22? Sanadnya shahih. Ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya 


Musnad Imam Ahmad — 


Mn aa 
: 1-5) o 
3630. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masrug, dari 
Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah suatu jiwa 
dibunuh secara zhalim melainkan atas putera pertama Adam bagian dari 
darahnya sebab ialah orang pertama yang mencontohkan perilaku 
pembunuhan. “2 


PS KI Up PS BN NG if Ea 

z Ta ANA aa Dg MA, as Pa 
SAI PTE PKS SI ika AE jab 
s2 Na) n rare Ra NAN y NA 
OR dea ai Le ON SAE Jab Y 1 al LA 


A 1 $ Ng PAN AN AA Pa nara aa aa Ta Pa ti 
DI bo Bl Sy) Sih tang RN Ua5 Yo aa un 
K3 ter : . age or 

2 JI Ipa AL 0 Cl dia 

3631. Abu Mu'awiyah dan Ibnu Numair menceritakan kepada 
kami, dari Al A'masy, dan Yahya, dari Al A'masy, Umarah 
menceritakan kepadaku, Al Aswad menceritakan kepadaku, maknanya, 
dari Umarah, dari Al Aswad, dari Abdullah, “Janganlah salah seorang di 
antara kamu menjadikan bagian untuk syaithan dari dirinya, ia tidak 
melihat selain bahwa ia benar-benar tidak berpaling melainkan dari 


sebelah kanannya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dan 
kebanyakan beliau berpaling pada sebelah kirinya." 


0. ta8. 0 Pn Pena 


PA 3 pb up KASI Bis aja AS rar 


2630 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan sebagaimana dalam A! 
Muntaga, 3959. Dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu 
Majah sebagaimana dalam Adz-Dzakha'ir, 4969. Kata Al Kifl dengan kasrah 
pada kaf dan sukun pada fa' artinya 4! Hazh wa An-Nashib (bagian/jatah) 

301 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Als Jama'ah selain At-Tirmidzi 
sebagaimana dalam 4! Muntaga, 1051, 1052 


— Musnad Imam Ahmad 


a NA 


Be Ip SE IE AA RS BN an ab 
GA D8 aah Ap pd da da 
Esuk Of Yi ol Kata Bah We AI 5 
pad day Dep ada IA UAP IG IIS ea 
an JA da Da ag B3 da A3 IS al 
SAS HA IS 3 A6 pala tp $S aa Hiasi ah 
kake 3 Ia ah bp Jo MIA JA 08 Kl 
da te ae IG SE OA el nanda Iu ala 
Hb GAS II Eh ai Ba Ia SL Ku Ibh KAS 
Pa Stay Ta BO IG el lea Io In 
sal SK Ida Li SI aa 2 AK 
Ah IG Ata Ta ga FE KOBE 1 de 
JS KE aa 3 ih UP iltah 1 Ja AS 
BA AU Ai Up BC AP RR UP IS 
PI de BE LIS ee JAS RU yg USA 
Sabah LI aa YES PP Wal On AO GAS 3 
KA S3 le GAN Ob G3 SN 8 ian da 
At IU in 1 IG oa aj Yaa YA 4 
UB JG IU 13 Lp Si aa 8 S Aan ba 
KA UB pe ip Dita YP EN UR ah 


Musnad Imam Ahmad — 


BISU Ia PI IG aah HA Ja 0G 
NN ANU. PN 
bni Bp TAI PP Ojud PI GAN Sa Sasa 


SS hy MEP) Si Je up 5 SAN 
Abs Tia d it Us 


3632. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari 
Abdullah, ia berkata, “Tatkala hari perang Badar, Rasulullah SAW 
bersabda, “Apa pendapatmu tentang para tawanan tersebut?” Ia berkata, 
“Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, mereka itu kaummu dan 
keluargamu, biarkan mereka dan beri mereka kesempatan, semoga saja 
Allah menerima taubat mereka.” Ia berkata, “Dan, Umar berkata, “Wahai 
Rasulullah, mereka telah mengusir dan mendustakanmu, maka 
penggallah batang leher mereka.” Ia berkata, “Dan Abdullah bin Rawahah 
berkata, “Wahai Rasulullah, lihatlah satu lembah yang banyak kayu 
bakarnya, lalu masukkan mereka ke dalamnya, lalu bakar mereka dengan 
api” Ia berkata, “Lalu Al Abbas berkata, “Mereka telah memutus 
rahimmu.” Ia berkata, “Lalu Rasulullah SAW masuk dan tidak 
memberikan jawaban sesuatu pun kepada mereka.” Ia berkata, “Maka 
orang-orang berkata, “Beliau akan mengambil pendapat Abu Bakar.” Dan 
sekelompok lainnya berkata, “Beliau akan mengambil pendapat Umar.” 
Dan kelompok lainnya lagi berkata, “Beliau akan mengambil pendapat 
Abdullah bin Rawahah.” Ia berkata, “Lalu Rasulullah SAW keluar seraya 
bersabda, Sesungguhnya Allah melunakkan hati para lelaki hingga lebih 
lunak dari susu dan sesungguhnya Allah mengeraskan hati para lelaki 
hingga lebih keras dari batu. Dan, sesungguhnya kamu, wahai Abu 
Bakar adalah seperti Ibrahim AS yang berkata (firman-Nya): “maka 
barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk 
golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka 
sesungguhnya Engkau, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ' (Os. 
Ibraahim (14): 36) Dan kamu, wahai Abu Bakar adalah seperti “Isa AS 
yang berkata (firman-Nya): Jika engkau menyiksa mereka, maka 
sesungguhnya adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau 
mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana." (Os. Al Maaidah (5): 118) Dan engkau, wahai Umar 


— Musnad Imam Ahmad 


adalah seperti Nuh yang berkata (firman-Nya): "Ya Rabbku, janganlah 
Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di 
atas bumi.' (Os. Nuuh (71): 26) Dan engkau, wahai Umar adalah seperti 
Musa AS yang berkata (firman-Nya): 'dan kunci matilah hati mereka, 
maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih" 
(Rs. Yuunus (10): 88) Kalian semua adalah papa (tidak memiliki apa- 
apa), maka tidak seorang pun dari mereka (para tawanan) yang lolos 
kecuali dengan tebusan atau penggal leher." Abdullah berkata, “Lalu aku 
berkata, “Wahai Rasulullah, kecuali Suhail bin Baidha”, sebab aku telah 
mendengarnya menyebut Islam.” Ia berkata, “Lalu beliau diam.” Ia 
berkata, “Maka tidaklah ada hari di mana aku melihat diriku begitu takut 
akan dilemparkan batu dari langit pada hari itu, hingga beliau berkata, 
“Selain Suhail bin Baidha'.” Ia berkata, “Lalu Allah menurunkan firman- 
Nya: “Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia 
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta 
benda duniawiah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat 
(untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” hingga 
“Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, 
niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu 
ambil. (Os. Al Anfaal f8): 67-68) 2 


2632 Sanadnya dha'if karena terputus. Abu Ubaidah: tidak mendengar dari 
bapaknya, Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang telah kami kemukakan 
berulang kali. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim (3: 21-22) dari jalur 
Jarir dari Al A'masy, dan dia mengatakan, “Isnadnya shahih namun keduanya 
tidak mengeluarkannya.” Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Anda pun telah 
tahu di dalamnya. Diriwayatkan juga oelh At-Tirmidzi secara ringkas sekali (3: 
37 dan 4: 113) dari Hanad dari Abu Mu'awiyah dari Al A'masy, dan dia 
mengatakan, “Hadits hasan. Abu Ubaidah bin Abdullah tidak mendenar dari 
bapaknya.” Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tafsir (4: 94-95) dan At-Tarikh 
(3: 398) dan tidak menyebutkan cacatnya di kedua tempat itu. Telah 
dikemukakan sebagian khabar tentang tebusan para tawanan Badar di dalam 
musnad Umar no. 208. “Antum 'aalah”, Al “aalah artinya orang-orang fakir. 
“Suhail bin Baidha” adalah Suhail bin Wahb bin Rabi'ah, dia dinisbatkan 
kepada ibunya “Al Baidha”, dia adalah Daghad binti Juhdam bin Amr. Suhail 
ini termasuk kaum muhajirin, ia ikut perang Badar, Uhud, Khandag dan semua 
peperangan lainnya, maka itu merupakan kesalahan dugaan salah seorang 
perawi, yang benar adalah “Sahl bin Baidha”, dengan fathah pada sin dan 
sukun pada ha', dia itu saudaranya Suhail, seibu sebapak. Ibnu Sa'd 
mengatakan, “Dia memeluk Islam di Makkah dan menyembunyikan 
keislamannya. Lalu dikeluarkan oleh orang-orang Ouraisy dari Makkah 
bersamaan dengan pasukan Badar, sehingga dia ikut perang Badar bersama 


Musnad Imam Ahmad — 


S5 as Es OA Kk ad Eta rar 

:J6 KK SIP IE telah HI Jia Ye Y ds 
EP Ine MA) Ulah Op dl Ir CK 
AN Jah GA 3 S8 K2 JUG sb BI pu FI An 


& 


pas ASN SI ca HN IG sebab ye ap LA 


3633. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, yakni Ibnu Amr, 
Za'idah menceritakan kepada kami, lalu ia menyebutkan sepertinya, 
hanya saja ia berkata, kecuali Suhail bin Baidha'. Dan, ia berkata 
mengenai ucapan Abu Bakar, "Ia berkata, “Maka Abu Bakar berkata, 
“Wahai Rasulullah, mereka adalah keluargamu, asalmu dan kaummu, 
ma'afkan mereka, pasti melaluimu, Allah selamatkan mereka dari api 
neraka.” Ia berkata, “Dan Abdullah bin Rawahah berkata, “Wahai 
Rasulullah, engkau berada di sebuah tembah yang banyak kayu bakarnya, 
maka nyalakan apinya kemudian campakkan mereka ke dalamnya.” Lalu 
Al Abbas berkata, “Allah telah memutus rahimmu.”633 


GI IA B3 LN BA Yah Aib rare 


Pa 


kaum musyrikin, lalu saat itu dia tertawan, lalu Abdullah bin Mas'ud bersaksi 
untuknya bahwa dia pernah melihatnya shalat di Makkah, maka dia pun 
dibebaskan. Adapun yang meriwayatkan kisah ini menyatakan Suhail bin 
Baidha', maka dia keliru, Suhail Ibnu Baidh" memeluk Islam sebelum Abdullah 
bin Mas'ud, dan dia tidak menyembunyikan keislamannya, dia ikut hijrah ke 
Madinah, dan ikut perang bersama Rasulullah SAW sebagai muslim, ini tidak 
diragukan. Lalu ada kesalahan orang yang meriwayatkan hadits ini, yaitu antara 
dia dan saudaranya, karena Suhail lebih dikenal daripada Sahl. Sedangkan 
kisah ini mengenai Sahl.” Lihat Ibnu Sa'd (3/1/302 dan 4/1/156), Al Ishabah (3: 
137, 144). Akan dikemukakan riwayat yang benar tentang “Shal Ibnu Baidha”” 
pada riwayat Jarir dari Al A'masy no. 3634. 

Sanadnya terputus. Ini pengulangan dari hadits sebelumnya. Za'idah adalah bin 
@udamah, yakni dari Al A'masy dengan sanad terdahulu. (Mushahhih 
mengatakan: Demikianlah pada naskah aslinya dan cetakan Halabi akan tetapi 
redaksi surah Al Anfal malah sebaliknya) 


—— Musnad Imam Ahmad 


3633 


Esai (AAN AAN TT Y ds IS 3 Sa 


na 


ah jan ahh Aan Ba tin IU Tn: 
:J83 (ae Ka Pas In au u Pb yap 


Ata La Ja 
3634. Husain, yakni Ibn Muhammad menceritakan kepada kami, 
Jarir, yakni bin Hazim menceritakan kepada kami, dari A! A'masy. lalu 
ia menyebutkan sepertinya, hanya saja ia berkata, “Lalu Abdullah bin 
Jahsy berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, mereka itu adalah 
musuh-musuh Allah, yang telah mendustakanmu, menyakitimu, 
mengusirmu dan memerangimu. Engkau berada di suatu lembah yang 
banyak kayu bakarnya, maka kumpulkanlah kayu bakar yang banyak 
untuk mereka, kemudian nyalakan apinya?” Dan, ia berkata, “Sahl bin 
Baidha? "4 


on... Pena 


PPU PA Babi bi yk Ah es rare 
Pn aan 
3 AN Jas 


3635. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj 
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, dari Khisyf bin Malik, 
dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW menjadikan diyat (denda) 
kesalahan —membunuh— sebanyak seperlima.”?? 


24 Sanadnya terputus. Ini pengulangan dari hadits sebelumnya 

3638 Sanadnya shahih. Zaid bin Jubair bin Harmal Ath-Tha'iy Al Kufi, seorang 
Tabi'l, tsigah, dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al Bukhari 
memuat biografinya dalam 4! Kabir, 2/1/356, ia berkata, “Mendengar Ibnu 
Umar.' Khisyf, dengan kasrah pada huruf kha' dan sukun pada syin, bin Malik 
Ath-Tha'iy Al Kuft, seorang tsigah, dinilai tsigah oleh An-Nasa'i. Ibnu Hibban 
menyebutkannya dalam A4ts-Tsigat. Al Bukhari memuat biografinya, 2: 1: 206, 
ia berkata, “Mendengar Umar dan Ibnu Mas'ud.” Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Mu'awiyah seperti ini secara global, tanpa penjelasan namun orang 
selainnya menjelaskannya. Di dalam A! Muntaga, 3997, “Dari Al Hajjaj bin 
Artha'ah, dari Zaid bin Jubair, dari Khisyf bin Malik Ath-Tha'iy, dari Ibnu 


Musnad Imam Ahmad — 


SA AA Ala G3 Cia Tua sP GAS raya 
"A 


23 Ialag dla dn Je AS IG SIB BL ab 3 
Y, ai) Yp or Y, TAS ag PA pama 
3 2paa V, Pa dbs 3 ad Lagi aan 2g, Ke) 


3636. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin 
Muslim Al Hajari menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Bukanlah orang 
miskin orang yang banyak berkeliling (meminta-minta) dan bukan pula 
yang ditolak —dari satu pintu ke pintu lain karena— satu atau dua 
kurma, sesuap atau dua suap akan tetapi orang miskin adalah yang 
menjaga harga diri, yang tidak meminta-minta kepada manusia, dan 
tidak menampakkan (kemiskinannya) sehingga diberi sedekah.” 


Mas'ud, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'pada diyat (denda) salah 
(membunuh) sebanyak dua puluh higgah, dua puluh jidz'ah, dua puluh bintu 
makhadh, dua puluh bintu labun dan dua puluh ibnu makhad jantan." 
Diriwayatkan oleh Al Khamsah. Ibnu Majah berkata mengenai sanadnya, “Dari 
Al Hajjaj, Zaid bin Jubair menceritakan kepada kami.” Abu Hatim Ar-Razi 
berkata, “Al Hajjaj seorang Mudallis terhadap perawi-perawi lemah. Bila ia 
mengatakan, “Si fulan menceritakan kepada kami,” maka ia tidak 
meragukannya.” Akan diketengahkan nanti riwayat yang rinci pada hadits no. 
4303. Dan dalam rincian ini terdapat pembicaraan panjang. Ad-Daruguthni di 
dalam sunannya, 360-362 menganalisis penyakit (“illat)nya secara luas, ia 
meriwayatkan hadits dengan sejumlah sanad dan lafazh yang banyak. Lihat 
juga, “4un Al Ma'bud, 4: 308 dan Syarh At-Tirmidzi, 2: 302-303 

786 Sanadnya dha'if Karena kelemahan Ibrahim bin Muslim Al Hajari 
sebagaimana telah kami jelaskna pada hadits no. 3623. Hadits ini terdapat 
dalam Majma' Az-Zawa'id, 3: 92, ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad, dan 
para perawinya adalah para perawi kitab Ash-Shahih.” Demikianlah ia berkata, 
dan bukan hanya Al Hajari saja perawi kitab Ash-Shahih, bahkan tidak seorang 
pun pengarang 4! Kutub As-Sittah selain Ibnu Majah yang mengeluarkan 
haditsnya sebagaimana dipahami dari At-Tahdzib. Dan, matan hadits sendiri 
adalah shahih, dari hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ahmad, Asy- 
Syaikhani, Abu Daud dan An-Nasa'i sebagaimana dalam A4! Jami" Ash-Shaghir, 
7585 


— Musnad Imam Ahmad 


Kp ae Ya aneh is Dk TES rar 
Na ta A1 X2 JU Aa) ah JA 
Hall, ajah - igo Y Atil Y ba cs an 


Nptin Ks Si pa 2 anang 

3637. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 

menceritakan kepada kami, dari Umarah, dari Abdur-rahman bin Yazid, 

ia berkata, Abdullah berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW 

shalat kecuali tepat pada waktunya selain dua shalat, shalat Maghrib dan 

shalat Isya yang dijamak, serta shalat fajar pada hari itu sebelum 
waktunya.””637 


ie 


AM ae 3P gk GAN ES UG af ES YAYA 
An) op Siah Ss ig de Lo d1 Iss J8 0G 


A Gila ta Ja IG 3 Sati Th OA #i 


- 8. , 


dai AA Ip LN Su Up dlu J3 F A1 Ate 
LK PI IG Cp AI SA sd P) 
Aria Tea Pe IG SA Spa 


3638. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kamu jujur, sebab kejujuran 


“3? Sanadnya shahih. Umarah adalah bin Umair. Abdurrahman bin Yazid adalah 
An-Nakha'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3: 423-424, dari jalur 
Al A'masy. Diriwayatkan juga oleh Muslim, Abu Daud dan Ath-Thahawi. 
Lihat, Nashb Ar-Rayah, 2: 194, Lihat maknanya secara panjang lebar pada 
hadits yang akan datang, yaitu no. 3893. dan ucapan, “Sebelum waktunya, 
bukan maknanya bahwa beliau melakukan shalatnya sebelum fajar, sebab ini 
tidak shahih tetapi maksudnya adalah bahwa ia terletak sebelum waktu yang 
biasa dilakukan dalam keadaan hadir di tempat (tidak musafir). Lihat juga, 4! 
Fat-h, 2: 419-420 


Musnad Imam Ahmad — 


akan menggiring kepada kebajikan dan kebajikan akan menggiring 
kepada surga. Dan senantiasalah seseorang jujur hingga dicatat di sisi 
Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang jujur. Berhati-hatilah terhadap 
kedustaan, sebab dusta akan menggiring kepada perbuatan keji, dan 
perbuatan keji akan menggiring kepada neraka. Dan, senantiasalah 
seorang laki-laki berdusta dan mencari kedustaan hingga dicatat di sisi 
Allah Azza wa Jalla sebagai seorang pendusta. 8 


IN ai 13 gai 0 KI AS KP Es para 
PI IE SD UU snlu ale ale Ai Iya) JL :JG 


PA Mate le PK tan an SE aa AU en ena KE enda ud 
BB OA ae DU da3 cegile DAEY G5 Urat SEE) 
Pi p 
Bar PU EN 
3639. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda, “Aku mendahului kalian sampai di telaga, 
dan sungguh aku akan dipertentangkan oleh banyak kaum kemudian aku 
dimenangkan atas mereka, maka aku berkata, “Wahai Rabb, para 
shahabarku!' maka Dia berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak tahu apa 
yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. 


ae. 


Pp NG ye TAN Ci Tama Af Cab rat 
Kis on ia daa Jo Ijah JB 108 NI aa 
Me Ba ja Lal AIA Gaes GA engan 
Se Wa HSE sah di Sau 
3640. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada aah Al A'masy 


298 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dan Al Bukhari dalam A! Adab Al 
Mufrid dan At-Tirmidzi sebagaimana dalam Al Jami” Ash-Shaghir, 5536 

18? Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan maknanya, 11: 408, 
13: 3. Lihat juga hadits no. 2327 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, ia 
berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya akan datang 
kepadamu para pemimpin dan kamu akan melihat mereka lebih 
mengutamakan kepentingan orang lain.” Ia berkata: Mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan orang yang menemui masa 
itu dari kami?” Beliau bersabda, “Tunaikanlah hak yang wajib atas kamu 
dan mohonlah kepada Allah apa yang menjadi bagianmu '. AA 


An ata 108 ad an Pa yi) di Xe JEraA 


0.2.9. 


Ti ia Ob Oa Choco JB 


A1 5 Sat 1JU Ag 
:A sai pa & ah la SI A Is J6 yu 
Lo.” Peni - TEA 3 
In 1 ai H3 Wi JB wu A5 28 GS SA 
ue, 
3641. Abdullah (bin Ahmad) berkata, aku mendengar ayahku 
berkata, aku mendengar Yahya, ia berkata, aku mendengar Sulaiman, ia 
berkata, aku mendengar Zaid bin Wahb, ia berkata, Aku mendengar 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, 
Sesungguhnya kamu akan melihat setelahku orang-orang yang 
mengutamakan kepentingan orang lain dan hal-hal yang kamu ingkari." 
Ia berkata: Kami berkata, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami!” 
Beliau bersabda, “Tunaikanlah hak mereka dan mohonlah kepada Allah 
hak kamu." 3641 


340 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 13: 4, dari jalur Yahya Al 
Gaththan, dari Al A'masy, yaitu jalur yang akan datang pada hadits no. 3641. 
dan diriwayatkan juga oleh Muslim dan At-Tirmidzi sebagaimana dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4734, Makna kata Al Atsarah dengan fathah pada hamzah dan isa" 
serta ra'. Ibnu Al Atsir berkata, “Ism dari Atsara, Yutsiru Itsaran, bila 
memberi. Maksudnya, bahwa ia mendahulukan atas kamu, di mana ia lebih 
mengutamakan orang selain kamu dalam bagian harta rampasannya (yang tidak 
melalui perang, faf). Dan, Al Isti'tsar: menyendiri dengan sesuatu.” 

281 Sanadnya shahih. Ini pengulangan dari hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


2 0. In 21 


NA IRI Ima Uu 
CA PA CG Ih ORI 20, as dina Ja 


Pen APN PIA 


PN aan ga 


3642. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishag, dari Haritsah bin Mudharrib, 
ia berkata, Abdullah berkata kepada ibnu An-Nawwahah: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Andaikata engkau bukan 
seorang utusan, niscaya telah aku bunuh. Ada pun hari ini, maka engkau 
bukanlah seorang utusan. Wahai Kharasyah! Bangunlah, penggal 
batang lehernya!” Ia berkata, 'Maka ia bangun lalu memenggal batang 
lehernya. 92 


AP Ia gi lh ya La Eia Jet Oia rar 

SP ah AR Aa Hg EA HI Ae Ja IA 
2 II HAL LAK sains Ga EU MI una BI 
TAN ae AN SI EN DI es KE 
Ly AS KY! AI Doha TA JB 
Aa Sa JAN Of ah (Aa JG sena #5 


?8? Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, 2: 38-39 secara panjang lebar, 
dari jalur Sufyan, dari Abu Ishag. Dan akan dipaparkan nanti sepertinya pada 
hadits no. 3708 secara panjang lebar, dari jalur Ashim, dari Abu Wa'il, dari 
Ibnu Mas'ud. Dan Abdullah bin An-Nawwahah ini pernah diutus oleh 
Musailamah Al Kadzdzab kepada Nabi SAW. Oleh karena itulah, beliau tidak 
membunuhnya sekali pun ia murtad. Tatkala punya kesempatan untuk itu, 
Abdullah bin Mas'ud membunuhnya. Ia disebutkan dalam 4! Ishabah, 5: 145. 
Dan adalah jelas sekali, bahwa ia bukan “Ibn An-Nawwahah' yang beliau 
perintahkan agar menetap sebagaimana disebutkan pada hadits no. 861 


— Musnad Imam Ahmad 


utan 


J8 dab Lal K8 OS DAN km HL Or 


2 P: P: 5 Ae men Boj SOyAn 
MA ala Ant DPN JI ab Ale lo AI Joo 
Kat SAR diaeti 21i3 Bei Ta BI KEL Bat BRA Da Tebe 
Bade Pn AN ab IE op TS A9 ee OI, 
SERA pb db Ph 

3643. Isma'ii menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan 
kepada kami, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Gatadah, dari Yusair bin 
Jabir, ia berkata, “Angin merah menghantam Kufah, lalu datang seorang 
laki-laki yang tidak memiliki kebiasaan selain “Wahai Abdullah bin 
Mas'ud, hari Kiamat telah tiba!!” Ia berkata, “Ia sedang bertumpu lalu 
duduk, lalu berkata, “Sesungguhnya hari Kiamat tidak terjadi hingga 
harta warisan tidak dibagikan dan harta rampasan tidak dimeriahkan.” Ia 
berkata, “Musuh yang berhimpun untuk memerangi ahli Islam dan Ahli 
Islam yang berhimpun menyambut mereka,” lalu ia menyebutkan 
haditsnya. Ia berkata, “Datanglah teriakan kepada mereka bahwa Dajjal 
telah meninggalkan pengganti pada keturunan mereka, lalu mereka 
menolak apa yang ada di tangan mereka, menyambut, lalu mengutus 
sepuluh ahli perang berkuda mereka di garda terdepan.” Rasulullah SAW 
bersabda, “Sungguh, aku sangat mengenal nama-nama mereka dan 
nama-nama nenek moyang mereka serta jenis-jenis kuda mereka. Dan 
mereka adalah sebaik-baik ahli perang berkuda yang ada di muka bumi 


ini saat itu." Atau beliau berkata, “Mereka adalah sebaik-baik ahli 
perang berkuda yang ada di muka bumi ini saat itu.” 


7689 Sanadnya shahih. Abu Oatadah Al “Adawi: Namanya Tamim bin Nudzair 
dengan dhamrmah pada nun. Ada yang mengatakan “Az-Zubair,” ada lagi 
pendapat-pendapat lain mengenai namanya. Ia seorang Tabi'in, tsigah namun 
diperselisihkan mengenai apakah ia shahabat atau bukan. Pendapat yang rajih 
bahwa ia seorang Tabi'in. Al Bukhari memuat biografinya dalam Al Kabir, 1: 
2: 151 dan Ibnu Hajar dalam Af Ishabah, 1: 196. Yusair bin Jabir, telah 
disinggung mengenai penilaian tsigah terhadapnya pada hadits no. 266 dengan 
nama “Usair', keduanya dengan format tashghir. Di sini kami tambahkan, 
bahwa hamzah dan ya” ada pada namanya. Jadi ia disebut “Usair' dan ini yang 
rajih dan juga disebut “Yusair.” Hal ini membuat kacau pengarang At-Tahdzib 
dengan memuat biografi “Yusair bin Amr” dengan menjadikan keduanya dua 
pendapat pada satu orang, kemudian berkata, “Ada yang mengatakan, keduanya 
adalah dua orang!” Al Bukhari membedakan antara keduanya dalam 4! Kabir 
dengan memuat “Usair bin Jabir” Al Abdi, 1: 2: 66 dan menyebutkan bahwa 


Musnad Imam Ahmad — 


, 
OP abah yi pb UP OP Jl ip Jellah Eib ratt 
yo LA Y L sagka DA IE 6 GAM A5 of ab 
et, 3 3 IBI PS BY) 
LE KEJATI BUG 2 IIS dag Ul 


Td 2 ea SN JA NA Hg pal 
CE Ep 3 Aa eka yA ya Ka ai Cus 
JB ai Ia AA Lag aan ws II IE KA us 

MAS RE, adi aa Je 


3644. Isma'il menceritakan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Amr 
bin Sa'id, dari Humaid bin Abdur-rahman, ia berkata, Ibnu Mas'ud 
berkata, “Aku tidak pernah terhalang dari bisikan, dan tidak dari ini dan 
tidak dari itu.” Ibnu Aun berkata, “Lalu ia lupa satu hal dan aku lupa satu 
hal.” Ia berkata, “Lalu aku mendatanginya di mana saat itu Malik bin 
Murarah Ar-Ruhawi berada di sisinya. Lalu aku mendapati akhir 
haditsnya saat ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah mendapat bagian 
ketampanan seperti yang engkau lihat, aku tidak suka ada seorang pun 
yang mengungguliku dengan dua tali terompah atau lebih, apakah itu 
termasuk melampaui batas?” Beliau berkata, “Tidak, itu bukan melampaui 


Syu'bah menamakannya Usair bin Amr Asy-Syaibani”, kemudian 
meriwayatkan dari Yusair ini yang berkata, “Nabi SAW wafat saat aku berusia 
sepuluh tahun.” Dan ia meriwayatkan dari Al Awwam yang berkata, “Yusair 
bin Amr dilahirkan pada saat Rasulullah SAW berhijrah dan wafat pada tahun 
85 H.” Pendapat ini semua memastikan bahwa keduanya adalah dua orang, oleh 
karena itu, Al Bukhari menukil pendapat yang lain dengan melemahkannya. Ia 
berkata, “Sebagian mereka mengatakan, ia adalah Usair bin Jabir.” Hadits ini 
diringkas di sini dan akan dipaparkan secara lengkap dengan sanad ini pada 
hadits no. 4146. Diriwayatkan juga oleh Muslim, 2: 365-366 (8: 177-178, 
cetakan El Estana) dari jalur Isma'il, yaitu bin “Aliyyah dan dari jalur Hammad 
bin Zaid, keduanya dari Ayyub, dan dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah, dari 
Humaid bin Hilal. Kata Al Hijjira dengan kasrah pada ha', dan tasydid pada 
jim yang berbaris kasrah dan akhirnya dengan alif magshurah, artinya adat, 
kebiasaan dan tradisi. Di dalam teks ini, ditulis dengan alif pada dua naskah asil 
dan boleh juga ditulis dengan ya'. 


— Musnad Imam Ahmad 


batas akan tetapi melampaui batas itu adalah orang yang sombong 
(terhadap kebenaran)" Ia berkata, “Atau beliau berkata, Yorang) yang 
melecehkan kebenaran dan mencibir manusia.” 4 


Pane Pen 


nya SA JB DAA yi GP Aka Yi Ang CAS ente 
anon 023 0... 


ale Ko Ip SALA 1IG oa yi Da 3 


PN Na OA EN PA Tan SE PN TP 
dst Sat Mat dng de Il A3 Jon AS as 
3645. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, 

ia berkata, Aun menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Mas'ud, ia 
berkata, “Bila dibicarakan kepadamu tentang satu hadits Rasulullah 


SAW, maka kiralah Rasulullah SAW sebagai orang yang paling baik, 
paling mendapat petunjuk dan paling bertakwa.”?645 


364 Sanadnya perlu diberi catatan. Saya menguatkan bahwa ia terputus. Amr bin 
Sa'id, Al Gurasyi. Penilaian tsigah terhadapnya sudah dibahas pada hadits no. 
1440. Humaid bin Abdurrahman, Al Himyari, seorang Tabi'i, tsigah 
sebagaimana telah lewat pada hadits no. 1440. akan tetapi ia meriwayatkan dari 
kalangan junior shahabat seperti Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Aku tidak yakin 
ia termasuk Thabagah orang yang sempat bertemu Ibnu Mas'ud. Hadits ini 
disiratkan oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah, 6: 34 lalu ia menyebutkannya 
secara ringkas dan menisbatkannya kepada Al Baghawi dan Abu Ya'la, dan 
tidak menisbatkannya kepada Musnad. Saya juga tidak menemukannya di 
dalam Majma' Az-Zawa'id. Barangkali ia mencukupkan dengan hadits Ibnu 
Mas'ud dalam menyebut kata 4! Kibr, di situ disebutkan, “Akan tetapi Al kibr 
(kesombongan) adalah orang yang melecehkan kebenaran dan menghinakan 
manusia." Akan dipaparkan nanti pada hadits no. 3789. Murarah, dengan 
dhammah pada mim dan takhfif pada ra'. Ar-Rahawi, dengan fathah pada ra', 
nisbat kepada “Raha'", sebuah kabilah dari Bani Midzhaj, ada sebagian ulama 
menulisnya dengan dhammah pada ra' (Ar-Ruhawi-penj). Lihat, 4/ Musytabah, 
231 , Syarh Al Gamus, X:161 dan Al Ansab karya As-Sam'ani. Ibnu Abd Al 
Barr dalam Al /sti'ab, 256 berkata, “Malik bin Murarah ini tidak masyhur di 
kalangan shahabat.” Makna kata 4sy-Syirak dengan harakat kasrah pada syin 
dan takhfif pada ra" adalah salah satu dari tali terompah (sandal) yang 
berhadapan dengannya. Kalimat, Bathira Al Hag, artinya sombong terhadap 
kebenaran dan tidak menerimanya. Kalimat Safaha Al Hag, artinya tidak 
mengetahuinya. Makna asal As-Safah adalah mengenteng-entengkan dan 
gegabah dan makna Al Istikhfaf Bi Al Hag adalah tidak melihatnya seperti 
kondisi sebenarnya: kuat dan matang. Makna Ghamatha An-Nas adalah 
meremehkan dan menghinakan mereka 

3845 Sanadnya dha'if Karena terputus. Aun bin Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah 


Musnad Imam Ahmad — 


Pa Pb ap aan Bis ran 
en catat ara Rp Lena LI er - 
AI AS ag Ae Ko Le EA at 3 ja, 
Kh LB Tag SAAD Up UB saga PL LL Cas Ig 
das, Saat 
3646. Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, Sulaiman menceritakan 
kepadaku, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, “Aku pernah shalat 
bersama Rasullah SAW pada suatu malam, lalu beliau terus berdiri 
hingga aku berkeinginan untuk melakukan suatu hal yang buruk.” Kami 


bertanya, “Apa yang kamu ingin lakukan?” Ia menjawab, “Aku 
berkeinginan untuk duduk dan membiarkannya (shalat).” 48 


En ag ngan ae 


KE PI ai PN PA AP Ji Cik uv 


A57 By PA Lot IG alah de Ah io PE 
MJ SE gg Ia Th Wayan P3! Es 


3647. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Zubaid 
menceritakan kepadaku, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Mengumpati seorang muslim adalah kefasikan dan 
memeranginya adalah kekufuran." Ia berkata, “Aku berkata kepada Abu 
Wa'il, “Kamu mendengar dari Abdullah?” Ia menjawab, “Ya?.”647 


.... 


Ao BP Ietaka Ala Oil Ii Eib YULA 


mendengar (riwayat) dari ayahnya, haditsnya darinya adalah mursal. Ibnu Ajlan 
adalah Muhammad. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, I: 7, dari jalur 
Ibnu Ajlan. Maknanya telah disinggung berkali-kali sebelumnya pada musnad 
Ali dengan sanad-sanad yang sebagiannya terputus (mungathi) dan 
sebagiannya bersambung (Muttashil), di antaranya pada hadits no. 985, 1092 

?46 Sanadnya shahih. Sulaiman adalah Al A'masy. Hadits ini diriwayatkan oleh 
'Asy-Syaikhani dan Ibnu Majah sebagaimana dalam Adz-Dzakha 'ir, 4876 

?47 Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan oleh Al Jam'aah selain Abu Daud 
sebagaimana dalam Adz-Dzakha'ir, 4706 


— Musnad Imam Ahmad 


u bera aa Ke IA Ie SIB AN at ja el pad 
SKA Ga BA Dai aa aj 0 J3 ap Wa ip 
S6 ale Het III daa UE MI J5 GBU 3j6 


Ha ) GA 


3648. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Manshur 
menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari ayahnya, 
dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seorang 
pun dari kamu melainkan telah diutus kepadanya garin dari jin dan 
garin dari malaikat.' Mereka berkata, “Sedangkan engkau, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, “Aku juga, akan tetapi Allah telah 
menolongku atasnya sehingga ia tidak menyuruhku selain terhadap 
kebenaran. "8 


dg A ir J8 BA AP BE ra 

anlah  Vaja & D6 ada kala dina s1 Kata 
Da babat h H5 gi PT BL 
Bp ba IG AB 6 AJB (au 
PAT DAN Sa en Ga IE Kab po Tin 


Kg) An GE) an, ang die Ko AI Ig) JW Anal 


2648 Sanadnya shahih. Salim bin Abu Al Ja'd, telah disinggung sebelumnya 
mengenai penilaian tsigah terhadapnya pada hadits no. 439. Ayahnya, Abu Al 
Ja'd adalah Rafi" Al Ghathafani, seorang tabi'in, 1sigah, disinggung oleh Ibnu 
Hibban dalam 4r-Tsigat dan dimuat biografinya oleh Al Bukhari dalam A/ 
Kabir, 11:1:278, ia berkata, “Rafi”, Abu Al Ja'd Al Asyja'i, Al Ghathafani, 
maula mereka, Oari” Al Our'an, mendengar Ibnu Mas'ud dan dari Ali, 
anaknya, Salim meriwayatkan darinya.” Dan dalam At-Tahdzib disebutkan, 
bahwa sebagian ulama menyebutnya sebagai shahabat. Hadits ini diriwayatkan 
oleh Muslim, 2: 346, dari jalur Sufyan, dari Manshur dan dari jalur Jarir, dari 
Manshur. Maknanya telah disinggung sebelumnya dari hadits Ibnu Abbas, no. 
2323 dan kami siratkan di sana bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini 


Musnad Imam Ahmad — 


2 ba, 
da3 - & 9 LS 
3649. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia 

berkata, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Mujahid 
mengabarkannya bahwa Abu Ubaidah mengabarkannya, dari ayahnya, ia 
berkata, “Pada malam Arafah sebelum hari Arafah, kami duduk di Masjid 
Kha'if, tiba-tiba kami mendengar desis seekor ular. Lalu Rasulullah 
SAW bersabda, 'Bunuhlah ia.” Ia berkata, “Lalu kami berdiri, ia 
kemudian masuk ke celah lubang, lalu disumbat dengan pelepah kurma, 
lalu dibakar dengan api. Kami mengambil sebuah ranting kayu, lalu 
membongkar sebagian lubang namun tidak menemukannya.” Maka 
Rasulullah SAW berkata, Biarkan ia, Allah telah menyelamatkannya 
dari kejahatanmu sebagaimana Dia menyelamatkanmu dari 
kejahatannya. 


s. heo a.ke 


Pa Mg BA Je NA Ana Yo 
Ag db Le Jon SIP TMS 3 
BA UG Rakit YA J3 Wadi Gta Oh 


3650. Yahya menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan 
kepada kami, yaitu Ibnu Abu Khalid, Oais menceritakan kepadaku, dari 
Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Kami pemah ikut berperang bersama 
Rasulullah SAW di mana tidak ada kaum wanita yang ikut. Lalu kami 
berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri?” Lalu beliau 
melarang kami dari hal tersebut.” 


149 Sanadnya dha'if Sebab Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat) dari 
ayahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'I, 2: 23, dari Amr bin Ali Al 
Fallas, dari Yahya. Sedikit dari maknanya telah disinggung sebelumnya dengan 
Gua sanad yang shahih, yaitu pada no. 3574, 3586. Kalimat, Syagga juhrin: 
pada naskah naskah (5) tertulis, Syagga juhriha. Kalimat, Wa akhadzna “Udan: 
inilah tulisan yang valid pada naskah naskah Ir) dan An-Nasa'i dan pada 
naskah naskah (4), tertulis, 'Amudan 

168 Sanadnya shahih. Oais adalah bin Abu Hazim Al Bajali, seroang tabi'in senior, 
Mukhadhram, tsigah. Dimuat biografinya oleh Al Bukhari dalam A! Kabir, 4: 
1: 145. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani sebagaimana dalam 
Adz-Dzakha'ir, 4812 


— Musnad Imam Abmad 


Aan 3 - 3 
daa PA jp Le eta dental C5 Ji lb AON 
Tn A2 ASI EN AU Ba KE E de ma AA 
SKY 2d ga BE lo Syah Cek 1G 
NS pn int Wa ee an na ad 
BAR Jana TAG eSla de dalah YG AN AT Jar) 20 
Ki 5 NN an 
PE lg la gbi LS 
3651. Yahya menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan 
kepada kami, Oais menceritakan kepadaku, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada kedengkian 
kecuali pada dua orang: seorang laki-laki yang dikaruniai harta oleh 
Allah, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran hingga meninggal 
dunia dan seorang laki-laki yang dikaruniai hikmah oleh Allah di mana 


ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya untuk 
manusia. 3! 


PP Bb Un p Hi Ce mer 
HA Babe HAB La Ah Us Lah ip dan La 
IG ea bad Ip ag Ne GA Tadi Jan, ea) bad 
Lai Lay Tana papa S1 AJE Kia Co ja 
DA IS Aa Ta LAN ai Ji baba sa dan 
di aa Ki ad ALA Seni, di He Tin Ha Sy 
Jr je 


3652. Yahya menceritakan kepada kami, dari Sufyan, Abu Ya'la 
menceritakan kepadaku, dari Rabi” bin Khutsaim, dari Abdullah bin 


3681 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dan Ibnu Majah 
sebagaimana dalam Adz-Dzakha'ir, 4811. Juga terdapat di dalam Sunan Ibnu 
Majah, 2: 286. 


Musnad Imam Ahmad — 


Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa beliau menggaris sebuah garis persegi 
empat dan menggaris sebuah garis lagi di tengah garis persegi empat itu 
dan beberapa garis di samping garis yang di tengah garis persegi empat, 
dan garis di tuar garis persegi empat. Beliau bersabda, “Tahukah kamu 
apa ini?” Mereka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya saja yang lebih 
mengetahui.” Beliau bersabda, “Manusia adalah garis yang tengah, dan 
garis-garis yang berada di sampingnya adalah hal-hal duniawi yang 
bermanfa'at di dunia yang menggerogotinya dari setiap tempat, jika 
yang ini keliru, maka ia mendapatkan yang ini, dan garis yang persegi 
empat itu adalah ajal yang mengelilinginya sedangkan garis di luarnya 
adalah cita-cita. "8 


Dah PP MS APP Mb rae 


Si alan dah JD Le Si 

Pa TG AA jp ah ja pp ea 

A Aa Ta d “ J5 6 J5 tata sad Hedi 1 
A w as Jk 


3653. Yahya menceritakan kepada kami, dari At-Taimi, dari Abu 
Utsman, dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki dicium isterinya, lalu 


: aa Ip te 2 of 


2682 Sanadnya shahih. Ayah Sufyan adalah Sa'id bin Masrug Ats-Tsauri. Telah 
disinggung mengenai penilaian tsigah pada no. 909. Abu Ya'la adalah Mundzir 
bin Ya'la Ats-Tsauri, telah disinggung mengenai penilaian tsigahnya pada no. 
606. Ar-Rabi” bin Khaitsam bin Aidz Ats-Tsauri, termasuk senior Tabi'in, 
Isigah, tambang kejujuran. Ibnu Ma'in berkata, “Orang sepertinya tidak usah 
ditanyai.” Dimuat biografinya oleh Al Bukhari dalam Al! Kabir, 2: 1: 246. 
Khutsaim, dengan dhammah pada kha' dan fathah pada isa'. Dalam Al 
Khulashah diberi harakat dengan fathah pada kha' dengan mendahulukan huruf 
ya atas fsa', dan ini adalah kekeliruan yang dapat dihindari. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11: 201-203, dari Shadagah bin Al Fadhl, dari 
Yahya Al Oaththan. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 289, dari Abu Bisyr 
bin Khalaf dan Abu Bakar bin Khallad, keduanya dari Yahya. Di dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4718 dinisbatkan juga kepada At-Tirmidzi namun saya tidak 
menemukannya seperti yang disiratkan. Makna '4! a'radh' dengan 'ain adalah 
jamak dari 'aradh, dengan fathah pada kedua huruf pertama, yaitu hal yang 
bermanfa'at di dunia, baik dalam kebaikan atau kejahatan 


IT | — Musnad Imam Ahmad 


datang kepada Nabi SAW menanyakannya mengenai kafaratnya? Lalu 
turunlah firman Allah Azza wa Jalla, "Dan, dirikanlah shalat itu pada 
kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan 
daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk." (Os. Huud 
(11): 114). Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini 
untukkku?" Beliau menjawab, "Bagi yang melakukan seperti ini dari 
umatku. 8 


Dane 


pan PPA PB P3 Bi ot 

Jt st Kasta, Ha Denah na Isa) JB :JE 

aa p 2 sak ad Jek OP an Lay paa P 
ft 0 


aa Ik AN dab tai da Ia 3 
Stan Lost Iis KA! J6 Aa Oa 


at 

3654. Yahya menceritakan kepada kami, dari At-Taimi, dari Abu 
Utsman, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Janganlah adzan Bilal mencegah salah seorang di antara kamu dari 
sahurnya, sebab ia (hanya) mengumumkan.” Atau beliau bersabda, 
“Untuk mengembalikan orang yang shalat tahajjud di antara kamu dan 
mengingatkan orang yang tidur di antara kamu. Bukan untuk 
mengatakan seperti ini, dan mengepalkan tangannya lalu 
mengangkatnya akan tetapi hingga mengatakan seperti ini.” Yahya 
merenggangkan antara kedua ibu jarinya. Abu Abdur-rahman berkata, 


2583 Sanadnya shahih. At-Timi adalah Sulaiman. Abu Utsman adalah An-Nahdi. 
Dan hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 4: 403, dari Al Bukhari, 
dari jalur Yazid bin Zura'i, dari Sulaiman At-Timi. Kemudian ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan para pengarang kitab Sunan selain 
Abu Daud, dari sejumiah jalur, dari Abu Utsman An-Nahdi, dan namanya 
adalah Abdurrahman bin Mull, yaitu terdapat dalam Adz-Dzakha'ir, 4774. lihat 
pembahasan lalu poada musnad Ibnu Abbas, pada no. 2206, 2430 


Musnad Imam Ahmad — 


“Hadits ini belum pernah aku dengar dari siapa pun.””684 


Ep ana EP BEI aah HI EL rroo 


Pembaa Aoni 

3655. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij 

menceritakan kepada kami, Sulaiman bin “Atig menceritakan kepadaku, 

dari Thalg bin Habib, dari Al Ahnaf bin Oais, dari Abdullah bin Mas'ud, 

dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ketahuilah, celakalah orang-orang 

yang memperdalam pembicaraan lagi berlebih-lebihan.” Sebanyak tiga 
kali. Yahya berkata, “Dalam hadits yang panjang.” 


354 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 13: 201, dari jalur Yahya dan 
2: 86-87 dari jalur Zuhair dan 9: 385-386, dari jalur Yazid bin Zurai', orang 
ketiga dari mereka adalah dari Sulaiman At-Timi. Diriwayatkan juga oleh 
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah sebagaimana dalam Adz- 
Dzakha'ir, 4773. Makna, 'Layarji' ga'imakum': Raja" adalah Tsulatsi, 
digunakan untuk f1 lazim dan muta'addi. Dikatakan, Raja'a Za'idun dan 
Raja'tu Zaidan. Al Hafizh dalam Al-Fat-h, 2: 86, berkata, “Berdasarkan hal ini, 
siapa saja yang meriwayatkannya dengan dhammah dan Tatsgil maka ia keliru 
sebab menjadi ucapan tarji" (Innnalillaahi wa inna ilaihi raji'un), yaitu 
pengulangan dan bukan maksudnya itu di sini. Tetapi maknanya adalah 
mengembalikan orang yang giyamullail, yaitu orang yang shalat tahajjud agar 
beristirahat, agar nantinya melakukan shalat shubuh dengan fit. Atau ia punya 
hajat untuk puasa sehingga dapat bersahur, membangunkan orang yang tidur 
agar bersiap-siap untuk itu dengan mandi dan sebagainya.” Kata Yunabbih 
dengan tasydid pada ba', dari kata 4r-Tanbih. Dan pada naskah naskah tel 
tertulis Yatanabbah. Kami membetulkan apa yang terdapat dalam naskah 
naskah (5!J, karena ia lebih sesuai dengan riwayat-riwyat Al Bukhari. ucapan 
Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Ahmad setelah hadits, “Hadits ini tidak 
pernah aku dengar dari siapa pun”, maksudnya bahwa ia tidak pernah 
mendengarnya dari syaikh yang lain selain ayahnya, Imam Ahmad RA. 

2688 Sanadnya shahih. Thalg bin Habib Al Anzi, seorang tabi'i, tsigah, ahli ibadah 
pada zamannya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, 2: 304, dari jalur 
Hafsh bin Ghayyats dan Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Juraij. Diriwayatkan juga 
oleh Abu Daud sebagaimana dalam Al Jami" Ash-Shaghir, 9594, Adz- 
Dzakha'ir, 4741. Makna 'AI mutanaththi'ur', Ibnu Al Atsir berkata, “Mereka 


— Musnad Imam Ahmad 


2... Fa Aa 


IA ga IG Tb jp Anta YP CS Ye 
Ba gala Fo dad ip ina NP rat) 


, AB . Dn Tag . 
KR IE SE RP IE YK 

3656. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, ia 
berkata, Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepadaku, dari Abu Ubaidah, 
dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah shalat dua raka'at seakan berada 
di atas bara api dari batu. Aku katakan, “Hingga beliau berdiri?” Ia 
berkata, “Hingga beliau berdiri.”?656 


Up AAS 3 kt EA TA jp data j3 PS GA NON 
8 Aa Na Penan B SB Pena EARI Ps 
A3 Idgah dgan GA Taka JG LAS Op Ie 
IE PN Ia Uas Ob SS AI ih dah dia Io 
2 Aan Ga PAP Ba aah 9. 
Cab SB UE Es ad IM Im MI 
Ba tam nga PUT en Au tua tan Tr og 
el) daiA06 dahi 2 ad KONG ONE Jak AL tum 
Kana ga L Be ga 5 Ha eat LA nh , 
SISA daa ES UN IM akh Ia Ko 
. 3... 
“5 y pSE PE GA alas LISA 
3657. Yahya menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan 
kepada kami, Jami” bin Syaddad menceritakan kepada kami, dari Abdur- 


adalah orang-orang yang memperdalam lagi berlebih-lebihan dalam 
pembicaraan, yang berbicara sejauh tenggorokan mereka. Diambil dari kata An- 
nitha' Idengan kasrah pada nun dan fathah pada iha', yaitu lubang tertinggi 
dari mulut, kemudian digunakan dalam hal memperdalam ucapan dan 
perbuatan 

1656 Sanadnya dha'if, Karena terputus. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud, 1: 377 
(nomor 957 dari Tahdzib Al Mundziri). Al Mundziri berkata, “Dan dikeluarkan 
oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, “Ini hadits Hasan. Hanya 
saja Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat) dari ayahnya. Makna '4r- 
radhfu' dengan harakat fathah pada ra' dan sukun pada dhadh adalah batu yang 
dipanaskan di atas api 


Musnad Imam Ahmad — 


rahman bin Abu Algamah, ia berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud 
berkata, “Nabi SAW datang dari Hudaibiyyah pada suatu malam, lalu 
kami mampir di tanah datar dan lunak, lalu bersabda, “Siapa yang akan 
menjaga kita?” Maka berkatalah Bilal, “Aku.” Beliau berkata, “Kalau 
begitu, kamu harus tidur." Ia berkata, “Tidak, lalu ia tertidur juga hingga 
matahari terbit, lalu fulan dan fulan bangun, di antara mereka ada Umar, 
maka ia berkata, “Bicaralah dan pergilah.” Lalu Nabi SAW pun 
terbangun, lalu berkata, “Lakukanlah apa yang pernah kamu lakukan!” 
Tatkala mereka melakukannya, beliau berkata, “Lakukanlah begini, bagi 
siapa yang tertidur di antara kamu atau lupa. ss 


Ka Aas 


OP ma Pan Oka Cb 3 Ea YIOA 


pe 1 akh Pura Abe X5 Baja 
Hasi Su 165, Lgm 383 Sad ape) 

3658. Yahya menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, Zubaid menceritakan kepadaku, dari Ibrahim, dari Masrug, 
dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda « “Bukanlah termasuk 


265! Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Abu Algamah, seorang Tabi'i, tsigah. 
Sebagian ulama suka mencampurkan namanya dengan seorang shahabat 
bernama Abdurrahman bin Algamah.” Mereka mengiranya dia padahal mereka 
itu ada dua orang, yaitu shahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW satu 
hadits mengenai datangnya utusan Bani Tsagif dengan hadiah dan nama 
ayahnya adalah Algamah, dan satu lagi, seorang tabi'in, yaitu yang ada dalam 
riwayat ini. Ia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Lihat, At-Tahdzib, 6: 233, Al 
Ishabah, 4: 172-173. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, 1: 170. Al 
Mundziri (nomor 420) berkata, “Hasan dan dikeluarkan oleh An-Nasa'i.” Ad- 
Dahas adalah dengan fat-hah pada dai dan takhfif pada ha" dan Ad-Dahs 
dengan fat-hah pada dal dan sukun pada ha” adalah tanah datar dan lunak serta 
tidak sampai berpasir. Kalimat 'Yakla'una' artinya menjaga kita. Dan dalam 
naskah naskah (TJ tertulis “Yatharuna?, ini kesalahan tulis, tidak memiliki 
makna dan telah kami betulkan dari naskah naskah (5). kalimat Ihdhibu, Ibnu 
Al Atsir berkata, “Yakni bicaralah dan pergilah. Dikatakan, Hadhaba fi Al 
Hadits dan Ahdhaba, bila terdorong emosi di dalamnya. Mereka tidak suka 
membangunkannya (Nabi SAW), maka mereka ingin beliau terbangn karena 
perkataan mereka.” 


Ii | — Musnad Imam Ahmad 


dari golongan kami orang yang memukul-mukuli pipi, merobek-robek 
kantong baju dan mengajak dengan ajakan jahiliyyah. “8 


Dan Berat (Aa 


BP TA AS RAI 3 ai EA Yo 
Irman lay dat Jo AS ud an Ap JB 106 Tg 


Ine Ag at Pan ya geo. MAN Kai, 
S3 akh LA Jia) UN elo che Al of) PA Pe 
Pt ah ha es UG ELSA it SAE UG MI 

A3 He DO DS 

3659. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Amr bin 
Murrah menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, 
Abdullah berkata, “Nabi kalian telah diberi kunci-kunci segala sesuatu 
selain lima perkara, (Firman-Nya): “Sesungguhnya Allah, hanya pada 
sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat: dan Dia-lah Yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.Dan 
tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 
diusahakannya besok.Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di 
bumi mana dia akan mati.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal'," (Os. Lugmaan (311: 3479 


2688 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Jama'ah selain Abu Daud sebagaimana 
dalam Adz-Dzakha'ir, 4961 dan Al Jami” Ash-Shaghir, 1689. Makna Da'wa Al 
Jahiliyyah, Ibnu Al Atsir berkata, “Yaitu ucapan mereka, Yala Fulan, mereka 
sering saling memanggil di antara mereka ketika terjadi peristiwa yang 
genting.” 

788 Sanadnya shahih. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 6: 474 dari 
tempat ini, kemudian ia berkata, “Demikian ia meriwayatkannya dari 
Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah. Dan ia 
menambahkan di akhirnya. Ia berkata, “aku berkata kepadanya, “Kamu 
mendengarnya dari Abdullah?”, ia menjawab, “Ya, lebih dari lima puluh kali?.” 
Dan diriwayatkan juga dari Waki”, dari Mis'ar, dari Amr bin Murrah. Dan ini 
adalah sanad yang Hasan, berdasarkan persyaratan sunan-sunan, namun mereka 
tidak mengeluarkannya. Ia juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 8: 263. Ia 
berkata, “Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya dan para perawinya adalah 
para perawi Ash-Shahih.” Lihat pula, hadits yang telah lalu dalam Musnad Ibnu 
Abbas, no. 2926 


Musnad Imam Ahmad — 


ap OR AAS Ap NE ran. 
Inpon SB AE IE At aa Ya eh SAI ot og ai AA 


3 AA Tusi 2. SEL 3 
Pay tg 33 Sh ab SIK 
Kh dn an Pai Sya 


3660. Yahya menceritakan kepada kami, dari Zuhair, ia berkata, 
Abu Ishag menceritakan kepadaku, dari Abdur-rahman bin Al Aswad, 
dari Al Aswad, dan Algamah dari Abdullah, ia berkata, “Aku melihat 
Rasulullah SAW bertakbir pada setiap turun, naik dan duduk dan beliau 
memberi salam dari kanan dan kirinya hingga kelihatan putih kedua 
pipinya atau pipinya. Dan, aku melihat Abu Bakar dan Umar melakukan 
hal itu.”3660 


2 Pnnan te ena 


Oi sp Ip Ba HN ES Ab 3 Si Bb 
PN DNA PA AO PRT MN PK MN ANA 2 
Pa an UR lo NS IIA ae Oh 


8 aa ai Ab yaa AK oo sama cai Iya 
Wadan Ya ala, ab ya Us SAN 
Alap AB SY SAN gg MAA as 
i GA 3 da WEAN Pegan 

3661. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Abu Ishag 


360 Sanadnya shahih. Abdurrahman bin Al Aswad bin Yazid bin Gais An- 
Nakha'iy, seorang tsigah, orang pilihan. Para pengarang Al Kutub As-Sittah 
mengeluarkannya. Ayahnya Al Aswad bin Yazid adalah seorang tabi'i, tsigah, 
Fagih, Zahid. Algamah adalah bin Oais, telah disinggung pada hadits no. 3563, 
yaitu paman Al Aswad bin Yazid dan hadits ini juga diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan An-Nasa'i sebagaimana dalam A! Muntaga, 935 


— Musnad Imam Ahmad 


menceritakan kepada kami, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah, ia 
berkata, “Kami pernah bersama Nabi SAW di Kubah, sekitar empat 
puluh orang, maka beliau bersabda, “Apakah kamu rela menjadi 
seperempat ahli surga?” Kami berkata, “Ya.” Beliau bersabda, “Apakah 
kamu rela menjadi sepertiga ahli surga." Kami berkata, “Ya. Beliau 
bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan- 
Nya, sesungguhnya aku berharap kamu menjadi setengah ahli surga. 
Sebab, surga tidak dimasuki selain jiwa Muslim. Dan tidaklah kamu 
terhadap syirik selain seperti sehelai rambut putih di kulit sapi hitam 
atau (sehelai rambut) hitam di kulit sapi merah". setia 


Ie AP lh Ui 3 pi Gis raat 


Pa Dana .... 


pat Ma pi ah Jae Da D5 BA aa 
Ce Pb I8 dab, KA pas ae Aa Me je 
3g ap Kbs £ Aa ep AKA 
Ph bag Ca BN Hj Han IA ab 3 ip 
Bd HM ga daa Ko na SE 
ad 


3662. Yahya menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, Abu Ishag 
menceritakan kepada kami, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, 
“Rasulullah SAW melewatiku saat aku sedang shalat, lalu berkata, 
"Mintalah, pasti kamu akan diberi, wahai Ibnu Ummi Abd!” Maka Abu 
Bakar dan Umar menyongsong. Umar berkata, “Tidaklah Abu Bakar 
bersegera bersamaku kepada sesuatu kecuali Abu Bakar telah 
mendahuluiku.” Lalu keduanya menanyakannya (Ibn Mas'ud) tentang 
ucapannya (permintaannya itu)! Maka ia berkata, “Di antara doaku yang 
hampir tidak pernah aku tinggalkan adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku 


361 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11: 335-336, 460 dan 
Muslim, 1: 79. Dan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah 
sebagaimana Adz-Dzakha'ir, 4806 


Musnad Imam Ahmad — 


memohon pada-Mu kenikmatan yang tidak pernah musnah, dan 
ketenteraman mata yang tidak pernah habis, menemani NAbu 
Muhammad SAW di surga paling tinggi, surga Al Khuld (abadiy'.””82 


PE ana 1I8 gi ata sa ji) An X2 IG yaar 
BIG Ha JB Ah BPN ah A8 AA IL IG 


BA sak OA SN ea da Io Ip dab 6 


PA BIAN TU MATA Pe bundakonna MAN ALAN Un si doa ae 
AN ol (in (ab SA du URL Up as lb WE Oa 


ps 
3663. Abdullah (bin AhmadJ berkata, Aku mendengar ayahku 
berkata, Aku mendengar Yahya berkata, aku mendengar Sulaiman 
berkata, aku mendengar Zaid bin Wahb berkata, aku mendengar 
Abdullah berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Sesungguhnya 
kamu akan melihat setelahku orang-orang yang mengutamakan 
kepentingan orang lain dan hal-hal yang kamu ingkari "Ja berkata: Kami 
berkata, "Apa yang kamu perintahkan kepada kami!" Ia berkata, 
"Tunaikanlah hak mereka dan mohonlah kepada Allah hak kamu." 


Da Oi SI GP AS YP MA 3 SEA Eib rant 


pi 


Aga ai NE H3 gi Cemd Ckm Gd SN LAI :IG 


SU ph & X2 GNI ag ag ana dea sa 
pb im Br Lan IL Una CB depang anto 
& Io A9 Ipa Sala AI JG EA AN SL JA la 


28 Sanadnya dha'if. Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat) dari ayahnya. 
788 Sanadnya shahih. Ini pengulangan dari hadits no. 3641 dengan sanadnya. 


— Musnad Imam Ahmad 


BKI JEANS Iya ra Ia Di dit ag dll 


3664. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Mujalid, dari 
Amir, dari Al Aswad bin Yazid, ia berkata, Shalat telah didirikan di 
masjid, lalu kami datang berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud, tatkala 
orang-orang ruku, Abdullah pun ikut ruku dan kami pun ikut ruku 
bersamanya dalam keadaan berjalan. Lalu seorang laki-laki melintas di 
hadapannya seraya berkata, “Assalamu “alaika ya aba Abdur-rahman!" 
Maka dalam keadaan ruku' itu, Abdullah menjawab, “Shadagallah wa 
Rasuluh (Maha Benar Allah dan Rasul-Nya).” Tatkala ia selesai, sebagian 
orang bertanya kepadanya, “Kenapa ketika seorang laki-laki memberi 
salam padamu, kamu mengucapkan, “Shadagallah Wa Rasuluh (Maha 
Benar Allah dan Rasui-Nya).” Ia berkata, “Sesungguhnya aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari 
Kiamat adalah bila ucapan salam hanya kepada orang yang kenal. ai 


SAR KN ap ipa HM LA SAS rate 


Ke Io Iran GA UG Wap Ke pa 3 
ED KAN KAN HA ME Tia Jt ai Aa 


Lane 


no KAI yo 28 ore yoo 3 AK abu. , 
Wa Ipa RAN UE Gb A3 PN Ip 8 TAU 
KAI Ta MP SE AAN GILA AA NY JB ag Ori 


24 Sanadnya hasan. Mujalid adalah bin Sa'id. Amir adalah Asy-Sya'bi. Hadits ini 
akan dipaparkan nanti maknanya secara panjang lebar dengan sanad yang lain 
pada hadits no. 3870. Al Haitsami menyebutkan di dalam Majma' Az-Zawa'id, 
T: 327-329 hadits panjang dan menyiratkan adanya perbedaan riwayat- 
riwayatnya serta menisbatkannya kepada Ahmad, dan Al Bazzar dengan 
sebagiannya, demikian pula Ath-Thabrani, kemudian berkata, “Dan perawi 
Ahmad dan Al Bazzar adalah para perawi Ash-Shahih” Di dalam Al 
Muwaththa', 1: 179 disebutkan, “Sampai berita kepada Malik bahwa Abdullah 
bin Mas'ud pernah berjalan seperti beruang dalam keadaan ruku'.” Apa yang 
disebutkan ini (sampainya berita tersebut kepada Malik) saya tidak menemukan 
seorang pun yang mengeluarkan bersambungnya, baik itu As-Suyuthi atau pun 
Az-Zargani, 1: 297. Demikian pula, Ibnu Abd Al Barr tidak menyinggungnya 
dalam penelusurannya. Maka penyambungannya didapat dari Musnad. 


Musnad Imam Ahmad — 


Nikah , A36 ag dl Ji In3 at -J6 
Ep BU BIS bh GA In pa Gaet, Gas 
Jati G3 


3665. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal 
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zubairi bin Adi, dari Thalhah, dari 
Murrah, dari Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW di-isra'-kan, 
beliau sampai di Sidratul Muntaha, yaitu di langit keenam, di situlah 
berakhirnya semua yang naik dari bumi, lalu dari situ diambil, dan di 
situlah berakhirnya apa yang diturunkan dari atasnya, lalu dari situ 
diambil, Dia mengatakan, 'Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul 
Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.' (Os. An-Najm (53): 
16), ia berkata, 'Kasur yang terbuat dari emas." Ia berkata, “Rasulullah 
Rasululiah SAW diberi tiga hal: Diberi —tugas— shalat yang lima, 
diberi —ayat-ayat— penutup surah Al Bagarah, dan diampuni umatnya 
yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, —dan tidak 
melakukan— dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya masuk 
neraka.””665 


jp AE gp Sl al 56 Dua 


CA 3S ran 


dy Ie) ale BA ba De 1 KG Ju :J8 081 


BU Ai ga dantie PN 3 SBL 


3666. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Sufyan 
mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin As-Sa'ib, dari Zadzan, ia 
berkata, Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya 


365 Sanadnya shahih. Thalhah adalah Ibnu Musharrif. Murrah adalah Ibnu Surahhil 
Al Hamdani Al Kufi, dia seorang yang tsigah, termasuk tabi'in besar. Hadits ini 
dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam 4t-Tafsir (8: 106) dari tempat ini, dan dia 
mengatakan, “Muslim meriwayatkannya sendirian.” Dia juga menyebutkannya 
(5: 128) dari Al Baihagi dari jalur Ibnu Numair dari Malik bin Maghlul, dan dia 
mengatakan, “Diriwayatkan juga oleh Muslim di dalam kitab Shahih-nya dari 
Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair Ibnu Harb, keduanya dari 
Abdullah bin Numair.” 


— Musnad Imam Ahmad 


Allah memiliki para malaikat di bumi yang senantiasa berkeliling, 
mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku'” 6 


2 5... 


SIG AL al Ya ga FPI PPS Bis. ran 
Sa ia aa J3 Sd di aa Iyp9 IU 
B3 YA ca 


3667. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, 
dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Surga 
lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu dari tali sandalnya dan 
api neraka juga demikian. 8! 


At ae 3 yah GAN Wa SA Gis ATA 
Pa wa ia Heat $ Ye aa Sob Isu) JG 236 
AI ja OS 


3668. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy 
menceritakan kepada kami, dari Syagig, dari Abdullah, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah wanita bercampur dengan wanita 
lain hingga menceritakan (bentuk fisik)-nya kepada suaminya seakan ia 
melihatnya (wanita yang diceritakan itu). 88 


YP GP KAP Sala JG YAI Ma Es YAA 


7666 Sanadnya shahih. Abdullah bin As-Saib Al Kindi adalah seorang yang tsigah, 
dia dinilai fsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, An-Nasa'i dan yang lainnya. 
Zadzan adalah Abu Umar At Kindi, tentang kersigahannya telah dikemukakan 
pada keterangan hadits no. 641. Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i (1: 
189) dengan isnad-isnad dari Sufyan Ats-Tsauri. Dicantumkan juga di dalam 
Majma' Az-Zawaid (9: 24) secara panjang lebar, dan penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan para perawinya adalah para perawi shahih.” 

3667 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11: 275, dari jalur Manshur 
dan Al A'masy dari Abu Wa'il, yaitu Syagig 

368 Sanadnya shahih. Ini pengulangan dari 3609 


Musnad Imam Ahmad — 


Na aa Ma Oei Oren Meh A5 Ou aka 0. Pa es 
Inny AS SI elo Sl Ja) JB 1JB BI XP YG Hah 3G mol 
Aa Kai FD AE HA AAN, GA 3 ai 
Do LP ya baba Ah dadiy AM aa 

adi 


3669. Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, ia berkata, 
aku mendengar Amr bin Oais, dari Ashim, dari Syagig, dari Abdullah, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Iringilah antara haji dan umrah 
sebab keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana 
ubupan (alat peniup tukang besi) menghilangkan kotoran besi, emas dan 
perak. Dan, tidaklah ada pahala bagi haji yang mabrur selain 


surga. "48 


8 Da Ao0 02 20223 AA ibn ae" 

Ap WE ES akn TP AAN 395 jd Ci YA. 

Bap PD Naa MA PI BA 
GL ono cagai 


daa Otot ai La uI 
Ki JB II RD Telo ade DI ato Agung J8 :JB 
Anin 

3670. Abu Daud Al Hafari, Umar bin Sa'd menceritakan kepada 
kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Muhajir, dari 
Muslim Al Bathin, dari Abu Abdur-rahman, dari Abdullah, ia berkata: 


Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian wajahnya berubah, lalu ia 
berkata, seperti ini, atau mirip seperti ini.””7 


3669 Sanadnya shahih. Amr bin Oais adalah Al Mala'i. Ashim adalah bin Abu An- 
Nujud. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 11:78 dan An-Nasa'1, 11:4, 
keduanya dari jalur Abu Khalid Al Ahmar. At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan 
shahih gharib, dari hadits Abdullah bin Mas'ud.” Pensyarahnya berkata, “Dan 
dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam Shahih keduanya.” 

389 Sanadnya shahih. Umar bin Sa'd, Abu Daud Al Hafari, tsigah, Hafizh, Tsabat. 
Abu Daud berkata, “Ia seorang yang mulia sekali” Al Hafari, dengan fathah 
pada ha' dan fa', dinisbatkan kepada Hafar As-Sabi', yaitu suatu tempat di 
Kufah. Dan, As-Sabi', dengan fat-hah pada sin, adalah nama sebuah kabilah. 
Dalam naskah naskah fr), tertulis Al Hadhari, dengan dhadh, ini adalah 


— Musnad Imam Ahmad 


CA gp Il Oi Ea a81 LAMA Hi rana 


Na US 0.05 an 02 Eco! Tar. 5. . 
Sl Iya) J6 LB Sama ep BNP JI Tp IP aa gi 
1 . re PN Ae EN Le INN Ya 
sekadi bea da 3 PI) (peran ta SS iaka3 ada ae 
J5 
Pa Aa AA PA .. 02. ka Pad Ng Us Pd . 2 .. 
Ka Sain SP Vog AJI Sana sll 3 Aa Pra ya 
LAS AAN 3 BF AN 9 dh SA ST 3 3 
SA Sa Jp AI ip HA UI Ya 
3671. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Aban bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dari Ash-Shabbah bin Muhammad, dari 
Murrah Al Hamdani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: “Rasulullah 
SAW bersabda pada suatu hari, "Malulah kamu kepada Allah dengan 
sebenar-benar rasa malu.” Ia berkata: Kami berkata, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kami malu dan segala puji bagi Allah.” Beliau berkata, 


“Bukan demikian, akan tetapi barangsiapa yang malu kepada Allah 
dengan sebenar-benar malu, maka hendaklah ia menjaga kepala dan apa 


LE da3 Lea 138 LS pa Vj  Ia9 Gi: 


kesalahan tulis. Abu Abdirrahman adalah As-Sulami. Hadits ini diriwayatkan 
Oleh Ibnu Majah sepertinya secara panjang lebar, I:8, dari jalur Ibnu Aun, dari 
Muslim Al Bathin, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Amr bin Maimun. 
'As-Sindi berkata, “Pengarang menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini.” Dan 
dalam A4z-Zawa'id, “sanadnya shahih. Asy-Syaikhan berhujjah dengan semua 
perawinya.” Dan diriwayatkan oleh Al Hakim, dari jalur Ibnu Amr. 
(demikian!). Menurutku, terjadi perselisihan pendapat mengenainya terhadap 
Muslim bin Imran Al Bathin. Ada yang mengatakan, darinya, dari Abu 
Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan, darinya, dari Abu 
Abdirrahman As-Sulami. Ada yang mengatakan, darinya, dari Ibrahim At- 
Taimi.” Ini terdapat dalam 4! Musradrak, 3: 314, secara ringkas, dari jalur Abu 
Al Amis, dari Muslim Al Bathin, dari Amr bin Maimun, ia menshahihkannya 
atas persyaratan Asy-Syaikhan, dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Aku takut ada 
sanad yang gugur pada Al Hakim, “Dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya” 
antara Musiim Al Bathin dan Amr bin Maimun. Yang jelas, perbedaan 
pendapat yang terjadi antara riwayat A/ Musnad dan riwayat Ibnu Majah bukan 
perbedaan. Secara zhahirnya, Muslim Al Bathin mendengar dua hadits tersebut, 
yang terdapat dalam A/ Musnad, dari Abu Abdirrahman As-Sulami dan yang 
terdapat dalam Ibnu Majah dalam Ats-Tsigar, dari Ibrahim At-Taimi. Semuanya 
adalah shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


yang dikandungnya, hendaklah menjaga perut dan apa yang 
ditampungnya, dan hendaklah ia mengingat kematian dan masa usang, 
dan..barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia 
meninggalkan perhiasan dunia. Barangsiapa yang melakukan hal itu, 
maka ia telah malu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar 
rasa malu." 


03 3038623 A6 


2 18 - 
Cat 58 Bt 5 Ot Gia lg HAKI Cia yang 
Peang jg Penang TP 0... 4 0... Aa 0. 8. . 
AN Sah SE ISU daa 3 AIA YP UN IPP KA yi 


Y KA TA ENI ai Ja Png KKG 
ii ea aa ab ps Lah ya Ny Gt asi 
Be GA SIAP Vp HI AB Eli BR INI tang 


IS SG Yg MAP) Ulas 2 TI (3 GANGA GNU CAN 


5 


381 Sanadnya dha'if Aban bin Ishag Al Asadi, seorang tsigah, Al Ijli menilainya 
Isigah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsigat. Al Bukhari memuat 
biografinya dalam Al! Kabir, 1: 1:453, namun tidak menyebutkan Jarh. Ash- 
Shabbah bin Muhammad bin Abu Hazim Al Bajali Al Ahmasi, dinilai lemah 
sekali oleh Ibnu Hibban. Ia berkata, “Termasuk orang meriwayatkan hadits- 
hadits maudhu' dari para (sigah.” Ini adalah sikap berlebihan. Al Ugaili 
berkata, “Dalam haditsnya terdapat Wahm (ilusi) dan ia menjadikan hadits 
mauguf sebagai hadits marfu'” Adz-Dzahabi dalam kitab AI Mizan berkata, “Ia 
menjadikan dua hadits yang merupakan ucapan Abdullah sebagai hadits 
Marfu', yakni ini dan yang setelahnya” Hadits ini diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi, 3: 305, ia berkata, “Hadits gharib, kita hanya mengenalnya dari jalur 
ini, dari hadits Aban bin Ishag, dari Ash-Shabbah bin Muhammad.” Dan Al 
Hakim meriwayatkannya dalam 4! Mustadrak, 4: 323 akan tetapi menamakan 
riwayat “Ash-Shabbah bin Muharib." Yaitu kesalahan yang aneh. Ash-Shabbah 
bin Muharib tidak memiliki riwayat dalam hadits ini dan ia juga bukan dari 
Thabagah ini. Bahkan ia datang belakangan dari Ash-Shabbah bin Muhammad. 
Kemudian hadits ini adalah hadits Ash-Shabbah bin Muhammad, tidak 
diragukan lagi itu! lebih aneh lagi, Adz-Dzahabi justeru menyetujuinya atas 
penyebutan “Ash-Shabbah bin Muharib' dan penshahihan hadits in:!! 


— Musnad Imam Ahmad 


ON AN UNA 


“ Sita Yp ad SBS GS Tp Ih Ve 
AI In BNI 3 35 0g Y app le DE 
Pa eNa Mona 5 ya Ta An Senat D3 


3672. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Aban bin 
Ishag menceritakan kepada kami, dari Ash-Shabbah bin Muhammad, dari 
Murrah Al Hamadani, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah 
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara 
kamu sebagaimana membagikan rizki di antara kamu, dan sesungguhnya 
Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang Dia sukai dan 
orang yang tidak Dia sukai dan tidaklah Dia memberi —pengetahuan— 
agama kecuali kepada orang yang Dia sukai, barangsiapa yang Allah 
berikan kepadanya —pengetahuan— agama, maka Dia telah 
mencintainya, dan demi Dzat Yang jiwaku di tangan-Nya, tidaklah 
muslim seorang hamba hinga hati dan lisannya sehat, dan tidaklah 
beriman hingga tetangganya merasa aman dari kejahatannya." 
Mereka berkata, “Apa itu kejahatannya, wahai Nabi Allah?” Beliau 
menjawab, “Kezhaliman dan aniayanya, dan tidaklah seorang hamba 
mendapatkan harta yang haram lalu membelanjakannya lantas ia 
diberkahi padanya, dan tidaklah bersedekah lantas diterima darinya dan 
tidaklah ia meninggalkan di belakang punggungnya melainkan akan 
menambahnya ke neraka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak 
menghapus keburukan akan tetapi menghapus keburukan dengan 
kebaikan, sesungguhnya kotoran tidak dapat menghilangkan kotoran 
pula. 272 


3672 Sanadnya dha'if, Seperti hadits sebelumnya. Ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id, 1: 53. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawi 
sanadnya sebagian mereka tidak diketahui identitasnya dan kebanyakan mereka 
tsigah.” Dan ia menyebut sepertinya dengan maknanya pula, dari Ibnu Mas'ud, 
9: 292. Ia berkata, “Diriwayatkan oleh Al Bazzar, di dalamnya terdapat orang- 
orang yang tidak aku kenal.” Al Hafiz Ibnu Hajar mengomentari hal itu dengan 
tulisan tangannya pada naskah asal dari Majma' Az-Zawa'id, yang tersimpan di 
Darul Kutub Al Mishriyyah. Ia berkata, “Semua mereka dikenal dan 
penyakitnya ada pada Ash-Shabbah-Ibn Hajar.” Al Hakim meriwayatkannya 
dalam Al Mustadrak, 1: 33-34, sebagiannya dengan maknanya dari hadits Ats- 


Musnad Imam Ahmad — 


Pen 


TNO Era PAK Oa MATAN CA YAN Ka AH 


Ata aah Gg 
Be Ipa 0S ge PN ap Ha aah 
BI PA Ti gi gih SE 55 11 s6 ga ale 


Gan CAN EA ena De Bao. Gn 23 eka Naat Pa 

ya IP idyis con laun di cekaman! Clgah PN MSI Land 
...» PET ta La 2 

Ami ab AAS IG IG ga dan Ju 

' F.- 
3673. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin 
Muslim menceritakan kepada kami, Abu Ishag Al Hamdani, dari Abu At 
Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Bila 
sudah sepertiga malam tersisa, Allah Azza wa Jalla turun ke langit 
dunia, kemudian pintu-pintu langit di buka, kemudian Dia 
membentangkan tangan-Nya seraya berfirman, “Adakah pemohon agar 
diberikan permohonannya?' dan tetaplah seperti itu hingga fajar 

terbit.” 


02 302603 56 


JB JB gak 5p JAN Gis AP 5 A5 CS YAVt 
PB Ii dak Kp arang Ia taka 31 Isa JG sa Aa 
SEN ga 
3674. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al 
A'masy menceritakan kepada kami, dari Syagig, ia berkata, Abdullah 


berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hal pertama yang diperkarakan di 
antara manusia pada hari Kiamat adalah dalam masalah darah." 


'Tsauri, dari Zubaid, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, ia menshahihkannya dan 
disetujui oleh Adz-Dzahabi 

23 Sanadnya shahih. Abu Ishag Al Hamdani adalah As-Sabi'i, Amr bin Abdullah. 
Dan hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 10: 153. Ia berkata, 
“Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la. Dan para perawinya adalah para 
perawi 4sh-Shakih”” Dan makna hadits valid dari hadits Abu Hurairah. 
Diriwayatkan juga oleh para pengarang Al Kutub As-Sittah dan selain mereka. 
Lihat, syarah kami terhdap At-Tirmidzi, 2: 307-309 

3678 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11: 343, 12: 166. 
diriwayatkan juga oleh Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah 


— Musnad Imam Ahmad 


KA Ip PP SEP Ia Tan (S3 Oi ro 


dead Ye EA ap pa PNG Ry AR Yi 
Pop Oh F3 at ai PA Re ia aa 


ya Oya 136 tea Ivy En Arsa “j6 An US 


... 


AU Agen 


3675. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan Keraan 
kepada kami, dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin Abdur-rahman 
bin Yazid, dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Barangsiapa yang meminta padahal ia memiliki apa yang 
mencukupinya, maka pada hari Kiamat, ia datang dengan wajah 
tercoreng atau tercakar." Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang 
mencukupinya itu?” Beliau menjawab, “Lima puluh dirham dan 
penghitungannya dari emas. 35 


sebagaimana dalam Dzakha'ir Al Mawarits, 4875 

278 Sanadnya dha'if, Karena kelemahan Hakim bin Jubair sebagaimana yang telah 
kami katakan pada hadits nonor 210. kami tambahkan di sini, bahwa Al 
Bukhari memuat biografinya dalam Al Kabir, 2/1/16, ia berkata, “Syu'bah 
membicarakannya.” Ia berkata juga, “Yahya dan Ibnu Mahdi tidak mengambil 
hadits darinya, dan tidak pula dari Abdul A'la, yakni Ats-Tsa”labi.” Dalam 4t- 
Tahdzib, “Ibnu Al Madini berkata, “Aku bertanya kepada Yahya bin Sa'id 
mengenainya?” Maka ia berkata, “Berapa hadits ia meriwayatkan? Ia hanya 
meriwayatkan sedikit sekali.” Aku berkata, “Siapa yang meninggalkannya? Ia 
berkata, “Syu'bah, karena hadits tentang sedekah.” Yakni hadits ini. 
Muhammad bin Abdurrahman An-Nakha'i, seorang tsigah, dinilai tsigah oleh 
Ibnu Ma'in. Abu Zur'ah berkata, “Ia orang yang berkedudukan tinggi.” Al 
Bukhari memuat biografinya dalam A/ Kabir, 1/1/153. Dan hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 2: 33, dari jalur Yahya bin Adam, dari 
Sufyan. Dan di akhirnya, “Yahya (bin Adam) berkata, “Maka Abdullah bin 
Utsman berkata kepada Sufyan, “yang aku ingat, bahwa Syu'bah tidak 
meriwayatkan dari Hakim bin Jubair.” Maka Sufyan berkata, “Zaid telah 
menceritakannnya kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid.” 
Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 2: 19, dari jalur Syarik, dari Hakim bin 
Jubair. Kemudian ia berkata, “Hadits hasan, Syu'bah telah membicarakan 
mengenai Hakim bin Jubair karena hadits ini.” Kemudian ia meriwayatkan dari 
jalur Yahya bin Adam, “Sufyan menceritakan kepada kami, dari Hakim bin 
Jubair dengan hadits ini. Abdullah bin Utsman, sahabat Syu'bah berkata 
kepadanya, “Andai selain Hakim menceritakan hal ini? Maka Sufyan berkata 


Musnad Imam Ahmad — 


PG oi ai PMN y X Kis raya 


Ii Bo WI TEE AN ai BEP Ehi LAN 
SEA GUN 3 Yah da 


3676. Muhammad bin As-Sammak menceritakan kepada kami, dari 
Yazid bin Abu Ziad, dari Al Musayyib bin Rafi”, dari Abdullah bin 
Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu 
membeli ikan di dalam air, sebab itu manipulasi. 13816 


kepadanya, “Siapa Al Hakim? Syu'bah tidak menceritakan darinya?” Ia 
menjawab, “Ya.” Sufyan berkata, “Aku mendengar Zaid menceritakan dengan 
ini, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid” Diketahui dari apa yang 
diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Sufyan bahwa hadits ini adalah 
shahih dari jalur Zaid Al Yami. Hakim bin Jubair tidak menyendiri dengannya. 
sekali pun begitu, para pensyarah memaksakan diri untuk melemahkannya 
dengan sesuatu yang tidak diakui oleh orang yang bersikap objektif. Hadits ini 
diriwayatkan oleh Al Hakim, 1: 407, dari jalur Yahya bin Adam. Diriwayatkan 
juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ad-Darimi sebagaimana dalam syarah 
At-Tirmidzi. Kata Al Kudusy artinya Al khudusy 

2616 Sanadnya dha'if, Karena terputus. Al Musayyib bin Rafi" Al Asadi Al Kahili 
Al A'ma, seorang Tabi'i, tsigah. Biografinya dimuat oleh Al Bukhari, 4: 1/407- 
408 akan tetapi ia tidak bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Ma'in berkata, “Ia 
tidak pernah mendengar dari salah seorang pun dari kalangan para sahabat 
kecuali dari Al Bara”, Abu Iyas dan Amir bin Abdah.” Ibnu Abi Hatim berkata 
dalam Al Marasil, 16, “Aku mendengar ayahku berkata, “Al Musayyib bin 
Rafi” tidak pernah bertemu Ibnu Mas'ud dan tidak pernah bertemu dengan “Ali. 
Ia hanya meriwayatkan dari Mujahid dan semisalnya.” Muhammad bin As- 
Sammak adalah Muhammad bin Shabih, dengan fat-hah pada shad. Abu Al 
“Abbas As-Sammak, seorang tsigah. Disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ats- 
Tsigat. Dimuat biografinya oleh Al Bukhari dalam AI Kabir, 11/106-107, ia 
memiliki biografi yang banyak dalam Tarikh Baghdad karya Al Khathib, 5: 
368-373. Di dalamnya, ia meriwayatkan dari Ibnu Numair, ia berkata, 
“Muhammad bin As-Sammak menceritakan kepada kami, ia seorang Shadug, 
aku tidak mengetahuinya, barangkali menceritakan mengenai Adh-Dha 'fa.” Al 
Husaini mengklaim bahwa “Ia tidak tahu” Al Hafizh dalam At-Tajil 
mengomentarinya dan berbicara panjang lebar dalam biografinya, 364-365. 
hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihagi dalam As-Sunan Al Kubra, 5: 340 dan 
Al Khathib dalam biografi As-Sammak. Keduanya dari jalur Al Musnad. Al 
Baihagi berkata, “Demikian, diriwayatkan secara marfu'.” Di dalamnya 
terdapat irsal antara Al Musayyib dan Ibnu Mas'ud. Pendapat yang benar, 
riwayat Husyaim, dari Yazid adalah mauguf pada Abdullah. Sufyan 
meriwayatkannya juga, dari Yazid secara mauguf atas Abdullah, bahwa ia tidak 
suka membeli ikan dalam air. Al Khathib berkata, “Al Oathi'i berkata, “Abu 


— Musnad Imam Ahmad 


Ne pon. as 


2 GA otin at BA YG CS aw 


le Io & Ig J6 J6 AI ae 33 PN gal 3 HA 


FT 5 ahaha ana aak a Ha 


Ian ta PA an kn Pu SIS J6 


Y AI gua ya JB SAN IA Uh MS 


MI X0 GLEN 
3677. Ammar bin Muhammad, putera saudara perempuan Sufyan 
Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abu Al 
Ahwash, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus pada hari Kiamat seorang 
pemanggil yang memanggil, 'Wahai Anak Adam, sesungguhnya Allah 
memerintahkan kamu untuk mengirim utusan dari keturunanmu ke 
neraka, lalu Adam berkata, "Wahai Rabb, dari berapa?" Dia berkata 
kepadanya, 'Dari setiap seratus, sembilan puluh sembilan'" Lalu ada 
seorang laki-laki dari orang-orang berkata, "Siapa yang selamat dari kami 
setelah ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Apakah kamu tahu, 
lapa kamu) dari manusia itu?' Kamu tidak lain hanyalah seperti tahi 
lalat yang ada di dada keledai.” 


Abdirrahman (yakni Abdullah bin Ahmad) berkata, “Ayahku berkata, Husyaim 
menceritakannya kepada kami, dari Yazid, namun ia tidak menilainya marfu'. 
Menurutku, demikian diriwayatkan Za'idah bin Gudamah, dari Yazid bin Abu 
Ziad, secara mauguf, atas Ibnu Mas'ud. Inilah yang benar.” Lihat pula, 4/ 
Muntaga, 3789. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 4: 80, ia 
berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad secara mauguf dan marfu', demikian pula 
Ath-Thabrani dalam A! Kabir. Para perawi hadits mauguf adalah para perawi 
Ash-Shahih. Dan pada perawi hadits yang marfu' terdapat guru Imam Ahmad, 
Muhammad bin As-Samak, namun Aku tidak menemukan orang yang memuat 
biografinya! Sisa mereka adalah tsigah”” Ini ucapan yang tidak diedit dan 
tahgignya adalah seperti apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. 

377 Sanadnya dha'if Ibrahim adalah bin Muslim, Abu Ishag Al Hajari, seorang 
yang lemah sebagaimana yang kami katakan pada hadits no. 3623. tambahan 
Tapa kamu) kami tambahkan dari naskah naskah (5). lihat, hadits no. 3661. 


Musnad Imam Ahmad — 


0. taon 


CA SN Pa AN jana 
SAN II ata SI 


3678. Ubaidah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin 
Muslim bin Abu Ishag Al Hajari. Lalu ia menyebutkan maknanya. Ia 
berkata: Lalu Adam berkata, "Wahai Rabb, berapa yang aku utus?”?678 


9 san. A0 


ka PPI Ika na 5 2 ES 35 YAVA 


ono. Ani Ma ga Ne Dea ag ata ia Ta Ma gara 
Ke SAI 3 Iebag IE ae Iya) JB JB AM ae 
AJ UE NAN: 

SAS 3 93 

3679. “Ammar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari 
Ibrahim, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah 


SAW bersabda, "Hendaklah salah seorang di antara' kamu menjaga 
wajahnya dari api neraka sekali pun dengan sebelah kurma.”””'? 


songo 6. ah 


Ed PGA PL NE EI YN 
Sae ate Wen 1 ag dl at Jo At IL JG JGA ag 
20639 5 3 Up daa Tang dalah Kat lada 


3680. Ammar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Al 
Hajari, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, "Bila pelayan salah seorang di antara kamu menghidangkan 


378 Sanadnya dha'if. Ini pengulangan dari hadits sebelumnya. Dalam dua naskah 
asal, “Ibrahim bin Muslim, dari Abu Ishag Al Hajari.” Ini adalah keliru dengan 
penambahan dari”. Ibrahim bin Muslim adalah Abu Ishag Al Hajari 

36? Sanadnya dhahif, Ibrahim adalah Al Hijri. Hadits ini tersebut dalam Majma' Az- 
Zawa'id, 3: 105, ia berkata, "Haidts ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para 
perawinya adalah shahih", ia berderajat wahm, dan ia menyangka bahwa si 
perawi adalah An-Nakha'i. Ammar bin Muhammad tidak mengetahui Ibrahim 
dan tingkatannya. Ammar meninggal dunia tahun 182, dan An-Nakha'i pada 
tahun 96. As-Suyuthi merumuskan bahwa hadits ini adalah shahih. 


— Musnad Imam Ahmad 


makanan, maka hendaklah ia memulainya lalu berilah ia makan atau 
hendaklah mengajak duduk bersamanya sebab ia adalah yang mengurusi 
panasnya dan asapnya. &5 


3681. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdur-rahman bin Al Aswad, 
dari Algamah, ia berkata, Ibnu Mas'ud berkata, “Tidakkah aku shalat 
untukmu seperti shalat Rasulullah SAW?” Ia berkata, “Lalu ia shalat dan 
tidak mengangkat kedua tangannya kecuali satu kali.”68! 


Oi gp Bilah par Ka Gis .YaAY 
Sa gipet a Hg laa Jo OA NP hi 
aga NG AP Ip us il HP Lp 95 Ip yak 


EA AN Ae JG Ke Ka 

3682. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Al Aswad bin Yazid, dari Ibnu 
Mas'ud, bahwa Nabi SAW sujud setelah membaca surah An-Najm, lalu 
kaum Muslimin pun sujud kecuali seorang laki-laki dari Ouraisy, ia 
mengambil segenggam tanah lalu mengangkat ke dahinya lalu sujud di 
atasnya.” Abdullah berkata, “Setelah itu, aku melihatnya mati dalam 


3680 Sanadnya dha'if. Seperti yang sebelumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 
160, dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Ibrahim Al Hajari. Dan, akan 
dipaparkan nanti pada hadits no. 4257, 4266. 

3681 Sanadnya shahih. 


Musnad Imam Ahmad — 


keadaan kafir.”?682 


ae APN NP WAH Gas .YIAT 
MY nk Lae LA aa 
as Il) Ing de Ko do, BIA NBA X3 
HN SA 2Oii ahh BBI as ea AN ss 
IE RN KA Ud AA AN Bala 
3683. Waki” menceritakan kepada kami, dari Israil, dari Abu Ishag, 
dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, “Turun ayat, Idza ja'a 
nashrullahi wal fath” kepada Rasulullah SAW. Beliau banyak 
membacanya, dan ketika ruku, beliau membaca, 'Maha Suci Engkau Ya 
Allah, Rabb kami, dan segala puji bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku. 


Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang." 
sebanyak tiga kali."62 5 


BAL aj PS Ob ES (S3 KAS TAM 

He ata Ap RAN Ag Tenan ea Na an an Ae AN NN 
ik AP AI ia Iya) JG 26 AE GP Anyar 1 alah 
Ken AA Hb entp Hn Uh ba dp Pe 


Sg EL 


Sidat gg Ga 1 Ngan :gi J8 asi ge Ken) 


3684. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Ibrahim bin Suwaid, 
dari Ubaidullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Izinmu atasku 
adalah mengangkat hijab dan mendengarkan rahasiaku hingga aku 


3682 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari,Muslim, Abu Daud dan An- 
Nasa'i sebagaimana dalam Adz- Dzakha'ir, 4871. lihat, AI Muntaga, 1301. 

3683 Sanadnya dha'if. Karena Abu Ubaidah tidak pernah mendengar (riwayat) dari 
ayahnya. Dinukil Ybnu Katsir dalam tafsirnya, 9: 327-328 dari tempat ini. Ia 
berkata, “Ahmad menyendiri dengannya.” ini terdapat dalam Majma' Az- 
Zawa'id, 3: 127 dan menisbatkannya juga kepada Abu Ya'la dan Al Bazzar. 


0» 


(| — Musnad Imam Ahmad 


melarangmu.” Abu Abdur-rahman (Abdullah bin Ahmad) berkata, 
Ayahku berkata, "Makna Siwadi adalah Sirri (rahasiaku). Ia berkata, 
“Beliau mengizinkannya untuk mendengar rahasinya.”4 


s Henna Lau ES, 
P ya Be | ya Jaja CA GS) Cib .YaNe 
sat Sa hn anon UI hi en an ena 
JB seb pn dia ID PU PA 
isG 18 A3 ea BBS AE 
ma LO naa 0 aa 
IS de LP Sp LA 
3685. Waki” menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia 
berkata, “Nabi SAW keluar untuk membuang hajat, lalu beliau bersabda, 
'Carikan untukku tiga buah batu'.” Ia berkata, “Lalu aku membawakan 
untuknya dua buah batu dan kotoran hewan.” Ia berkata, "Lalu beliau 


mengambil dua buah batu dan melemparkan kotoran hewan seraya 
berkata, Itu sesuatu yang menjijikkan” 


34 Sanadnya shahih. Ibrahim bin Suwaid An-Nakha'i adalah seorang perawi yang 
Isigah, dia dinilai tsigah oleh An-Nasa'i, sementara Ibnu Ma'in mengatakan, 
“Masyhur”. Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam Al Kabir 
(4/1/290-291). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 176). 
Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam Al! Kabir pada biographi Ibrahim 
bin Suwaid. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (1: 32). As-Siwaad (dengan 
kasrah pada huruf sin) adalah rahasia, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam 
Ahmad di sini. Lihat Syarh An-Nawawi terhadap Shahih Muslim (14: 149-150). 
Sanadnya dha'if karena terputus. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari 
Hanad dan Gutaibah dari Waki”, kemudian menyebutkan isnad-isnad lainnya 
untuk hadits ini, lala mengatakan, “Hadits ini mengandung kekacauan.” Lalu 
mengatakan, “Aku tanyakan kepada Abdullah bin Abdurrahman (yakni 
Ad-Darimi): “Riwayat mana mengenai hadits ini yang dari Abu Ishag 
yang paling shahih?” Dia tidak memutuskan apa-apa mengenai itu. Dan aku 
tanyakan kepada Muhammad (yakni Al Bukhari) tentang ini, dia pun tidak 
memutuskan apa-apa. Tampaknya dia memandang hadits Zuhair dari Abu 
Ishag dari Abdurrahman bin Al Aswad dari ayahnya dari Abdullah adalah 
yang lebih mirip, dia mencantumkannya di dalam kitab Al Jami” (yakni 
Shahih Al Bukhari). Abu Isa mengatakan, “Menurutku, yang paling shahih 
mengenai hadits ini adalah hadits Israil dan Oais dari Abu Ishag dari Abaidah 
dari Abdullah, karena Israi! lebih valid dan lebih terpelihara pada hadits Abu 
Ishag daripada mereka, dan itu dikuti oleh Gais bin Ar-Rabi'.” Riwayat Al 


Musnad Imam Ahmad — 


Ian 3 IA Pale al 3 Cb MN 
Maa NA PON SAAT PENS PA PE CUKI PARATU 
Lea ISS GA UD Lab pg AP oto Jaa) OS 1JE 
3686. Waki” menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Atha', 


dari Abu Wa'il, dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW mencela 
perbincangan kami setelah Isya.”?686 


2 Tr Pt aan eka 
ima £ aa JS g kala 133 Oia Gia (3 635 .YIAV 


LP Pa To aa NU AAN TER AK KAN Tel NN Ae ... 

Ii Ko MI JOB AP KE Lb 

NN Me R aa “Nona ma ana maa tapa 

LISA Lab MN SU NI EU) Beji WN ie ale 

3687. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 

kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Isa bin Ashim, dari Zirr bin 

Hubaisy, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Thiyarah 

(menggantungkan nasib pada arah terbang burung) adalah syirik, dan 

tidaklah dari kami kecuali, Allah menghilangkannya dengan 
tawakkal. 2681 


Bukhari yang disinggung oleh At-Tirmidzi ialah yang disebutkan di dalam Al 
Fath (1: 226). Menurut saya, bahwa tarjih Al Bukari terhadap isnad muttasil 
lebih kuat daripada tarjih At-Tirmidzi, lagi pula bahwa Abu Ishag meriwayat 
hadits ini dengan beberapa isnad, di antaranya adalah yang dipilih oleh At- 
Tirmidzi, dan Al Hafizh telah merincikan jalur-jalur periwayatannya di dalam 
Mugaddaimah Al Fath (346-348). Lihat Syarahku terhadap Sunan Ar-Tirmidzi 
(1: 25-28). 

266 Sanadnya hasan. Atha' adalah Ibnu As-Saib, kami tidak dapat memastikan 
bahwa Al Jarrah bin Malih adalah ayahnya Waki' yang mana dia meriwayatkan 
darinya sebelum hafalannya kacau. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1: 
123) dari jalur Muhammad bin Al Fadhil dari Atha'. As-Sindi mengatakan, 
“Disebutkan di dalam Az-Zawaid: Sanadnya ini para perawinya tsigah, dan aku 
tidak menemukan adalah cacat kecuali kacaunya hafalan Atha' bin As-Saib, 
sedangkan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan darinya setelah hafalannya 
kacau.” Lihat no. 3603 dan 3894. Yajdibu: mencela. 

387 Sanadnya shahih. Isa bin Ashim Al Asadi adalah seorang yang tsigah, dia 
dinilai tsigah oleh Ahmad, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4: 24), Al Mundziri mengatakan, 
“Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan, 
"Hasan shahih. kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Salamah bin 
Kuhail. Al Khaththabi mengatakan, “Muhammad bin Isma'il mengatakan, 


— Musnad Imam Ahmad 


PN 


na an Tae YAA 
Sp ga da Ae Pe SIS ag 
JB oa up .  ( A3 16 tema & ea PI Kah 
AS SIS ai ph Dp Sa ba nya ai 
-Ju ai Aa MAT tea u pagi Ter) Mp 
An en ana) JB II Mba 
5 HE Hakan JB Ni Gan madu 
SA 


3688. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 
kepada kami, dari Ibrahim, dari Algamah, dari Abdullah, ia berkata, 
“Aku pernah berjalan bersama Nabi SAW di salah satu jalanan Madinah, 
saat itu beliau bertelekan pada sebuah batang pohon kurma, lalu beliau 
melewati beberapa orang yahudi, maka sebagian mereka berkata kepada 
sebagian yang lain, “Tanyakan kepadanya tentang ruh.” Maka —salah 
seorang mereka— berkata, “Wahai Muhammad, apakah itu ruh?" Lalu 
beliau berdiri kemudian bertelekan pada batang itu. Lalu aku mengira 
bahwa beliau tengah menerima wahyu, lalu beliau bersabda, “Dan 
mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, "Ruh itu termasuk 
urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan 
sedikit” (Os. Al Israa' (17): 85), lalu sebagian mereka berkata kepada 
sebagian lainnya, “Sudah kami katakan kepada kalian, jangan bertanya 


“Sulaiman bin Harb mengingkari ini dan mengatakan, “Redaksi ini bukanlah 
ucapan Rasulullah SAW, tampaknya itu ucapan Ibnu Mas'ud.” Inilah akhir 
ucapannya. At-Tirmidzi juga menuturkan dari Al Bukhari dari Sulaiman bin 
Harb seperti itu, dan bahwa yang diingkarinya adalah, tidak seorang pun dari 
kita kecuali. Selesai.” Maksudnya, bahwa redaksi, tidak seorang pun dari kita 
kecuali, adalah mauguf, ini merupakan ucapan Ibnu Mas'ud, sedangkan yang 
dikecualikan tidak disebutkan, yaitu maksudnya: tidak seorang pun dari kita 
kecuali telah terjadi sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya 
dengan tawakkal kepada-Nya. Tidak disebutkannya hal itu karena telah cukup 
ma'lum. Isa bin Ashim tidak mempunyai riwayat selain ini di dalam kitab 
hadits yang enam. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepadanya? 2688 


GEA oi BN IP AI Bi 3S) GAS AMA 
AV ba da Jo BI Ijah IE EN aa P LAI 


Ca 3 MenE NA AN Tega MAN PAN an In 
OLS KA SISA SUS DSA F3 cl Ih ae AA 
“# ig aa Sean tata Oa 
Jap PM Jaa Seto Ol 

3689. Waki” menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan 
kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Abu Al Ahwash, dari 
Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku 
berlepas diri dari setiap kekasih dari kekasihnya, andai aku boleh 
mengambil kekasih, niscaya aku ambil Abu Bakar sebagai kekasih. 


Sesungguhnya sahabat kamu —Abu Bakar— adalah Khalil (kekasih) 
Allah Azza wa Jalla.” . 


38 Pa 


0. . “ 2 2... Na .d 

KP op AI pakar GP Obik Wi AS) UAS YA 

Pe ea Na MEA Aa GO Bea Ran id 

ping Ala eko Al Ig) OS) 1JG AE IP dad IP AN 
TER LA A Rn Sana 2... OA ox 05 Pi 
REA AAS daan Hi Ja 3 LA FI 

3690. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Al Gasim bin Abdur-rahman, dari ayahnya, 
dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah didatangkan para 


tawanan, lalu beliau memberi kepada keluarga mereka, karena beliau 
tidak mau memisahkan mereka.” 620 


168 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam At-Tafsir (5: 226-227) dari 
tempat ini, dan dia mengatakan, “Demkian juga yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim dari hadits Al A'masy.” Lihat hadits no. 2309. 

?69 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3580. 

2? Sanadnya dha'if karena dha'ifinya Jabir Al Ju'fi. Al Gasim adalah Ibnu 
Abdirrahman bin Abdullah bin Mas'ud Al Mas'udi Al adhi, dia adalah 
seorang yang #sigah, termasuk tabi'in kecil, dia pernah menjadi gadhi (hakim) 
pada masa Umar bin Abdul Aziz. Al Bukhari mencantumkan biographinya di 
dalam A! Kabir (4/1/158-159), dia meriwayatkan dari Muharib bin Datsar, dia 


— Musnad Imam Ahmad 


ie - 


BAN pp Ka Bi 3) aa 
Mena kei Jaa bal di dak :JB Jana 
ap latah cd lara oi IE ah AE 


Pra s0... 


Kura at daa AG & 36 Ka un tgk GI 


s0...5. 


J3 Va gada Basa de Hagklaa GA JS 
REM GAN BY) SAN GD akh dl AW Lo 3 Tg 


3691. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Oais, dari Al Huzail bin Surahbil, ia berkata, 
“Seorang laki-lalki datang keapda Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah, 
lalu menanyakan kepada keduanya tentang —bagian warisan untuk— 
anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara 


mengatakan: “Kami menyertai Al Gasim bin Abdurrahman, lalu kami keteter 
dengan tiga hal: diam (tidak berbicara) yang lama, perangai yang baik dan 
dermawan.” Ayahnya adatah Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, seorang 
tabi'in yang sigah yang sedikit bicara. Ada pembicaraan tentang 
mendengarnya dari ayahnya, dan menurutku, pendapat yang kuat bahwa dia 
memang mendengar dari ayahnya, dan ini merupakan pendapat yang 
diunggulkan oleh Al Bukhari di dalam At-Tarikh Ash-Shaghir (40), karena ia 
meriwayatkan suatu dari Ibnu Khutsaim Al Makki dengan isnad-nya, di 
dalamnya Abdurrahman mengatakan, “Saat itu aku bersama ayahku,” 
kemudian Al Bukhari mengatakan, “Syu'bah mengatakan. Abdurrahman bin 
Abdullah Ibnu Mas'ud tidak mendengar dari ayahnya. Dan, menurutku hadits 
Ibnu Khutsaim lebih utama.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (2: 
17) dari jalur Waki”. Bissabyi, yakni budak, maksudnya bahwa beliau 
membagikan rampasan perang dengan tidak memisahkan budak-budak yang 
mempunyai hubungan rahim, seperti halnya beliau telah melarang menjual 
mereka dengan dipisah, sebagaimana yang telah dikemukakan dari hadits Ali 
bin Abu Thalib pada no. 760, 800 danh 1045. Pada kedua naskah asli 
dicantumkan “bisy-syai ?” (Dengan huruf syin dan diakhiri huruf hamzah), 
namun kami mengunggulkan apa yang dicantumkan dalam riwayat Ibnu Majah, 
karena diberi judul “Bab: Larangan Memisahkan antara Para Tawanan (yang 
Satu Keluarga)”, lalu setelahnya disebutkan hadits Ali dan hadits Abu Musa 
yang menyebutkan tentang larangan itu. Dengan begitu jelaslah bahwa tulisan 
“Asy-syai ” pada kedua naskah itu adalah kesalahan tulis. 


Musnad Imam Ahmad — 


perempuan ayah. Maka keduanya mengatakan, “Bagi anak perempuan 
setengah, dan bagi saudara perempuan setengah. Lalu temuilah Ibnu 
Mas'ud, ia pasti akan sependapat dengan kami.” Lalu orang itu pun 
menemui Ibnu Mas'ud kemudian menanyakannya dan memberitahunya 
tentang apa yang telah dikatakan oleh kedua orang itu, Ibnu Mas'ud 
kemudian berkata, “Kalau begitu (yakni mengikuti pendapat mereka) 
berarti aku telah sesat dan aku tidak termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk! Aku akan memutuskan apa yang tela diputuskan oleh 
Rasulullah SAW: Untuk anak perempuan setengah, anak anak perempuan 
dari anak laki-laki adalah sepertiga yang melengkapkan dua pertiga, 
adapun sisanya bagi saudara perempuan.” 


, Sen ba aa 
AP BEN gi IP HA CAS GS) CAS AAN 
Ka PER NA PA ANA Ca ANE SAY 000. Pa 
SAN Oya AS ag da ID oi Aap PAI 
dh Bi cd lt 
3692. Waki" menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah: 
Bahwa Nabi SAW mengucapkan, “Allahumma inni as'alukal hudaa, 
wat tugaa, wal 'iffah, wal ghinaa' (Ya Allah, sungguh aku memohon 


kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, keterpeliharaan harga diri dan 
kecukupan).””92 


781 Sanadnya shahih. Abu Oais adalah Al Audi, namanya adalah Abdurrahman bin 
Tsarwan, dia seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in. Al Ijli 
mengatakan, “tsigah lagi valid.” Dia juga dinilai tsigah oleh yang lainnya, 
namun sebagian mereka membicarakan tentang hafalannya. Huzail (dengan 
huruf zai dan tashghir) bin Syurahbil Al Audi adalah seorang tabi'in yang 
tsigahi yang termasuk sahabat Abdullah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al 
Bukhari (12: 13-14) dari jalur Syu'bah dari Abu Oais. Diriwayatkan juga oleh 
Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Ath-Thahawi, 
sebagaimana disebutkan di dalam 4! Fath. Salman bin Rabi'ah adalah Al 
Bahili, dia adalah “Saiman Al Khail”, dia seorang yang (sigah, termasuk tabi'in 
besar, bahkan ada yang mengatakan dia sahabat, ada hadits yang telah 
dikemukakan dari riwayatnya, dari Umar, pada no. 127. Pada naskah (r) 
dicantumkan “Sulaiman”, ini keliru, kami mengoreksinya dari naskah (5) din 
referensi lainnya. 

369? Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 316) dari jalur Syu'bah 
dan dari jalur Sufyan, keduanya dari Abu Ishag. Diriwayatkan juga oleh At- 


— Musnad Imam Ahmad 


5 0... 


Lp AMIN TIGA gp JAE OLS) PAS YAA 
Iso) JG JB SR PA PA LA Ioi Pe 


3 - 7 - 


Bia Sa MET Laga terasa PA Sa TAN Aa TA 

ya Ws OA de DA UD ph Aa 

Maa NI 

3693. Waki” menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ammar 

bin Mu'awiyah Ad-Duhni, dari Salim bin Abu Al Ja'd Al Asyja'i, dari 

Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ibnu 

Sumayyah, tidak pernah sama sekali diajukan kepadanya dua perkara, 
kecuali dia memilih yang lebih lurus di antara keduanya.” 


ae Pa 


KP Ia Pp GMN Ci AS) CAS At 
A1 Ho IN IP Eat GA AS ap MA LN 


Tirmidzi dan Ibnu Majah sebagaimana disebutkan di dalam Adz-Dzakhair 
(4948). 

1689 Sanadnya dha'if karena terputus.Salim bin Abu Al Ja'd Al Asyja'i adalah 
seorang tabi'in yang tsigah, namun dia angkatan belakangan (senior), tidak 
pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalam 
Al Marasil (29-30): “Muhammad bin Ahmad Ibnu Al Bara" menceritakan 
kepada kami, dia mengatakan: Ali bin Al Madini mengatakan, “Salim bin Abu 
Al Ja'd tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud dan tidak pernah berjumpa 
dengan Aisyah.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al 
Mustadrak (3: 388) dari jalur Waki”, dan dia mengatakan, “Shahih menurut 
syarat Asy-Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) bila memang Salim bin Abu Al 
Ja'd mendengar dari Abdullah bin Mas'ud, namun keduanya tidak 
mengeluarkannya.” Aku heran karena Adz-Dzahabi menyepakatinya. Di dalam 
Majma" Az-Zawaid (TI: 243) disebutkan sebuah yang semakna dengan hadits 
ini, yaitu dari Ibnu Mas'ud secara marfu'": “Jika manusia berselisih, maka Ibnu 
Sumayyah yang benar.” Penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani, di dalam sanadnya terdapat Dharaf bin Shard, dia itu dha'jf” Namun 
dia tidak menyebutkan hadits ini (yang dalam Al Musnad), aku tidak tahu, 
apakah ia telah melihatnya atau memang lupa. Ada hadits lainnya yang 
semakna dengan ini, yaitu hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
(4: 345) dan Al Hakim. At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan gharib." Ibnu 
Sumayah adalah Ammar bin Yasir RA. 


Musnad Imam Ahmad — 


UB Ap Aa X2 J5 da al da 

SA Ana ai Naaah Maa ED Bere an PSA ih oa 
Pat) GA Sh 05 aa 3 SI Tn Ogy aing O yana ) 
Ba nan Oi An ya Saha ragi SIR "AG, Pn) 


Tuk eni anaa 
3694. Waki” menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan 
kepada kami, dari Simak, dari Abdur-rahman bin Abdullah bin Mas'ud, 
dari ayahnya, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah mengumpulkan kami, 
—saat itu— kami berjumlah empat puluh —orang—.” Abdullah berkata, 
“Aku adalah orang terakhir yang datang kepada beliau. Lalu beliau 
bersabda, “Sungguh kalian akan terkena musibah dan akan mendapat 
pertolongan serta akan diberikan kemenangan (penaklukan). 
Barangsiapa di antara kalian yang menjumpai itu, maka hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah, menyerukan perbuatan baik —amar ma'ruf— 
dan mencegah perbuatan mungkar —nahi mungkar—. Dan, barangsiapa 
yang berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap-siap menempati 
tempat duduknya di neraka.” 


SAT 83 Apa yah Es 3 Gb .raao 
in ag f on. 


dea Io Ip IG Nanga Mba uh 


Pata 


AR OTK, KA dy Ge anta Gu G3 2 ag 
Ja 36 Pa) Cars JG ea 3 

3695. Waki” menceritakan kepada kami, Al A' masy menceritakan 

kepada kami, dari Abu Wail, ia berkata, “Ketika aku sedang duduk 

bersama Abdullah dan Abu Musa, keduanya berkata, “Rasulullah SAW 


bersabda, “Sesungguhnya menjelang kiamat ada hari-hari dimana 
kebodohan merajalela, ilmu diangkat (yakni sirna), dan banyak terjadi al 


304 Sanadnya shahih. Waki” mendengar dari Al Mas'udi dahulu. Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3: 244) dari jalur Syu'bah dari Simak bin 
Harb. At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits hasan shahih.” Diriwayatkan juga oleh 
Ibnu Majah sebagaimana disebutkan di dalam Adz-Dzakhair (4767). 


-—— Musnad Imam Ahmad 


harj” Lalu kami katakan, “Apa itu al harj?” beliau menjawab, 
“Pembunuhan.” 95 


Cena Sina AP 


Ka PA Ip Waka 2 SAS) P5 AAN 
KA SAN MI an aa - Oa 
dia elo MN Syah SE JU MAS PP AP 1 Gib Lp 
Tas Yo eh CE HS Bt pb an 2 IG Hala 
JT ja Jae Sr ME 3 Hn 
3696. Waki” menceritakan kepada kami, Basyir bin Salman 
menceritakan kepadaku, dari Sayyar Abu Al Hakam, dari Tharig bin 
Syihab, dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
"Barangsiapa yang terdesak kebutuhan lalu mengadukan kepada 
manusia, maka sangat layak kebutuhannya itu tidak mendapat 
kemudahan. Dan, barangsiapa mengadukannya kepada Allah, maka 


Allah akan menganugerahinya rezeki yang cepat atau kematian yang 
lambat.” “96 


285 Sanadnya shahih. Abu Musa adalah Al Asy'ari. Hadits ini diriwayatkan juga 
oleh Al Bukhari (13: 15) dari jalur Ubaidullah bin Musa dari Al A'masy, dan 
disebutkan di dalam A4! Fath, bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim 
dari hadits Abu Musa Al Asy'ari saja, dan semuanya shahih. Asal pengertian al 
harj dalam bahasa arab adalah campur baur, contoh kalmat “haraja an-naas” 
yang mengandung arti: (manusia bercampur baur dan berselisih. Haraja al 
gaum fi al hadiits: yaitu bila banyak dan bercampur baur. Rasulullah SAW 
telah menafsirkan bahwa itu adalah pembunuhan. Ini termasuk kategori 
penafsiran sesuatu dengan dampaknya, jadi yang beliau maksud adalah bahwa 
fimah ini akan banyak mengandung permusuhan, pembunuhan dan 

pahan darah. 

166 Sanadnya shahih. Basyir bin Salman Al Kindi Abu Isma'il adalah seorang yang 
tsigah, dia dinilai tsigah oleb Ahmad, Ibnu Ma'in dan Al Ijli. Al Bukhari 
mencantumkan biographinya di dalam AI Kabir (1/2/99). Hadits ini 
diriwayatkan juga oleh Abu Daud (2: 43), di dalamnya disebutkan “dari Sayyar 
Abu Hamzah”, At Mundziri mengatakan, “Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi, 
dan dia mengatakan, “Hasan shahih gharib.'” Di dalam At-Tahdzib 
dikemukakan pembicaraan yang panjang pada bioraphi Sayyar Bu Al Hakam 
dan Sayyar Abu Hamzah (4: 291-293), ringkasnya: Bahwa orang yang 
mengatakan: “dari Sayyar Abuu Al Hakam” adalah keliru, sedangkan yang 
benar adalah “dari Sayyar Abu Hamzah”. Lau dia menukila dari Ad- 
Daraguthni, ia berkata, “Ucapan Al Bukhari: “Sayyar Abu Al Hakam 


Musaad Imam Ahmad — 


Hn ena 0 aa 0 Pena 
PPP BS ga Ob CAS SG) Gi raAN 
Sa 2 A ab - . Ly aa Ta - 
Abg Ae 3 Io MJ Hp SB X2 IG IE MG 

SME pp ag 353 Tap Saat 

3697. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Khumair bin Malik, ia berkata, 
Abdullah berkata, “Aku membaca dari mulut Rasulullah SAW sebanyak 
tujuh. puluh surah. Sementara Zaid bin Tsabit mempunyai pintalan 
rambut pada catatannya.””7 


mendengar dari Tharig bin Syihab' adalah dugaan darinya dan orang-orang 
yang mengikutinya, padahal yang meriwayatkan dari Tharig adalah Sayyar Abu 
Hamzah. Demikian yang dikatakan oleh Ahmad, Yahya dan yang lainnya.” Al 
Hafizh mengisyaratkan pada hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
At-Tirmidzi, kemudian menukil pada biographi kedua, bahwa Al Khathib 
mengatakan di dalam At-Talkhish: “Sesungguhnya Ats-Tsauri meriwayatkan 
sauatu hadits dari Bisyr dari Sayyar Abu Hamzah dari Tharig dari Ibnu Mas'ud, 
namun ada perbedaan pendapat mengenai Sufyan. Abdurrazzag dan yang 
lainnya mengatakan begitu, sedangkan Al Ma'afi bin Imran mengatakan dari 
Sufyan dari Basyir dari Sayyar Abu Al Hakam.” Selanjutnya Al Hafizh 
mengatakan, “Aku tidak menemukan nama Abu Hamzah dicantumkan oleh 
Ibnu Hibban di dalam ts-Tsigar. Karena itulah, maka ada catatan 
mengenainya.” Semua penilaian cacat ini adalah vonis tanpa bukti. Abu 
Hamzah itu tidak ada biographinya, sementara orang-orang tsigah telah 
meriwayatkan “dari Sayyar Abu Al Hakam”, dan di antara yang paling tsigah 
ibu adalah Waki” dalam riwayat 4/ Musnad di sini. Tokoh kritik, Al Bukhari, 
memastikan bahwa Abu Al Hakam mendengar dari Tharig bin Syihab, lalu apa 
setelah ini?, bahkan Al Hafizh menukil, bahwa di antara yang mengikuti Al 
Bukhari mengenai ha lini adalah: Muslim, An-Nasa'i, Ad-Daulabi, Ibnu Majah 
dan yang lainnya, kemudian disusul dengan ungkapannya yang menakjubkan, 
“Itu adalah dugaan lemah sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Daraguthni.” 
Tapi, maka buktinya bahwa itu dugaan lemah?, kami tidak menemukannya. 
Pada naskah fc) dicantumkan “Bisyr bin Sulaiman” ini salah, kami 
mengoreksinya dari naskah (sj dan referensi-referensi hadits serta biographi. 
Pada naskah (4) dicantumkan “man nazalat bihi al haajah”, keduanya shahih, 
boleh. 

?8! Sanadnya shahih. Khumair bin Malik Al Hamdani adalah seorang yang tsigah, 
dia dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban, Al Bukhari mencantumkan biographinya di 
dalam 4! Kabir (2/1/203 dan 207). Dia meriwayatkan hadits ini di tempat kedua 
dengan maknanya dengan isnadnya dari Abu Ishag As-Sabi'i. Lihat hadits no. 
3599. Lihat Fath AI Bari (9: 43-44). 


— Musnad Imam Ahmad 


Tpi Ga Ai ca AL) yA ES AAN 

UR sh ya Ea Ae 3 3nd Jaa 
ga HA LP JB 206 ta gi pb IP SISA IP AI 
Kato EDAN gs ng yel AJ Oa Gp 
ank ag Sada Jas Aan LP 
Jati PSS IA da CA IE SAI da 
ja YES Konret GG GS Una Ui Lahip na 
An Joe Ong ST dala Lay SA oi ah Biji 3 Ui 


ut 


. anta . Dag fa 
Jalan ng bp BLOG (NS en GR AR Ale ale 
2 G3 & - - ha, Kanan 
CA sea AT UG NS ag IN GAN ag Ale SI ato Ai 
. Pi AK naa en Yah 
B3 An aa Al la Adaa 
3698. Amr bin Muhammad Abu Sa'id, yakni Al Angazi, 
menceritakan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dan Aswad 
bin Amir, Israil menceritakan kepada kami, dan Abu Nu'aim 
menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari 
Makharig, dari Tharig bin Syihab, ia berkata: Abdullah mengatakan, 
“Aku pernah menyaksikan dari Al Migdad” Abu Nu'aim mengatakan, 
“Ibnu Al Aswad, suatu peristiwa, di mana bila aku yang mengalaminya, 
maka itu lebih aku sukai daripada apa saja yang sepadan dengannya. Dia 
datang kepada Rasulullah SAW, saat itu beliau mengajak kaum musyrikin, 
lalu ia berkata, “Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan 
sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa: “Pergilah kamu 
bersama Rabbmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami 
hanya duduk menanti di sini saja” (Os. Al Maaidah (SI: 24) akan tetapi 
kami akan tutur berperang disebelah kananmu, di sebelah kirimu, di 
depanmu dan di belakangmu.” Lalu aku melihat wajah Rasulullah SAW 
berseri, beliau senang mendengar itu. Aswad mengatakan, “Lalu aku 
melihat wajah Rasulullah SAW berbinar karena hal itu, beliau senang 


Musnad Imam Ahmad — 


akan hal itu?” Abu Nu'aim berkata, “Lalu aku melihat Rasulullah SAW 
yang wajah berbinar dan senang karena hal itu.”“8 


3.5. 2. 


aa Btn at IP OtaL Eh (S3 ES YAA 
Ne Sp ka ga da IA aa aa 
SL Haa Ka EN 3 Kang Sa DN tahan P3 
en Paru Sa 


3699. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah: 
Bahwa Nabi SAW salam —menengok— ke sebelah kanan dan ke 
sebelah kiri, "Assalaamu “alaikum wa rahmatullah. Assalaamu 'alaikum 
wa rahmatullah," hingga terlihat putihnya pipi beliau.“ 


Ara Pan 


RA Ae pnp pohd 
aga Ie Io Ad ria SA HN 0aha si Fa 
dab jos GIS SER et On Pur 
Ha pan 35 Dan Ru diah JG FI sit Or) tata 


1698 Sanadnya shahih. Makharig adalah Al Ahmasi, nama ayahnya diperselisihkan, 
ada yang mengatakan “Abdullah”, ini yang kuat, yaitu yang telah dikemukakan 
pada keterangan hadits no. 519, dia itu yang disebutkan oleh Al Bukhari di 
dalam Al Kabir (4/2/431) kemudian menyebutkan perbedaan pendapat 
mengenai namanya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam 
Ash-Shahih (7: 223-224). “Udila bihi, Al Hafizh mengatakan, “Dengan 
dhammah pada huruf 'cin dan kasrah pada huruf dal tanpa titik, yakni 
timbangan, yang berarti segala keduniaan yang menggantikan itu.” 

48 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab Sunan yang 
empat, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi sebagaimana disebutkan di dalam A/ 
Muntaga (1026). Lihat hadits no. 3660. 


— Musnad Imam Ahmad 


Dil Fr ln pp PET dn Brp 
Braga fat 3 Hi Op Ai 1 Sia 


2... P. en On Lemak a La SA O Iua ntr. 
IE am Wa Gl, LIGA Ha JG aah Ae 13) 


ae IA Ips Hala SN abg ala Ko 


Pa Ia NT DA Aa 
M0 3 ntah Yana AS 1, 
3700. Waki” menceritakan kepada kami, dari Mis'ar, dari Algamah 
bin Martsad, dari Al Mughirah Ibnu Abdullah Al Yasykuri, dari Al 
Ma'rur bin Suwaid, dari Abdullah, ia berkata, “Ummu Habibah putri Abu 
Sufyan mengucapkan, “Ya Allah, anugerahilah aku kebahagiaan dengan 
suamiku, Rasulullah SAW, dengan ayahku, Abu Sufyan, dan dengan 
saudaraku, Mu'awiyah.” Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, 
“Sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah untuk ajal-ajal 
yang telah ditetapkan, hari-hari yang telah ditentukan dan rezeki-rezeki 
yang telah dibagikan. Tidak ada sesuatu yang akan didahulukan sebelum 
waktunya, atau sesuatu yang ditangguhkan dari waktunya. Seandainya 
engkau memohon kepada Allah agar menyelematkanmu dari siksa di 
neraka dan sika di kubur, tentu itu lebih baik atau lebih utama.” Dia 
(Abdullah) berkata, “Lalu disebutkan tentang kera di dekat beliau” 
Mis'ar berkata, "Menurutku dia berkata, “Dan babi, bahwa itu adalah 
perubahan.” Nabi SAW kemudian bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak 
mengubah sesuatu lalu membiarkannya beketurunan atau melahirkan 
generasinya. Kera-kera dan babi-babi itu dari dulunya memang telah 
ada.” 


“Yaitu umat terdahulu yang telah dirubah menjadi kera dan babi. 

390 Sanadnya shahih. Mis'ar adalah Ibnu Kadam. Algamah bin Martsad Al 
Hadhrami adalah seorang yang tsigah lagi valid. Al Mughirah bin Abdullah Al 
Yasykuri adalah seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Al Jjli. Ibnu 
Hibban mencantumkannya di dalam Ats-Tsigat, Al Bukhari mencantumkan 
biographinya di dalam Al Kabir (4/1/319). Al Ma'rur bin Suwaid Al Asadi 
adalah seorang yang tsigah, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan 
yang lainnya. Al Bukhari mencantumkan biographinya di dalam A! Kabir 
(4/2/39). Dia meriwayatkan dari Al A'masy, dia mengatakan, “Aku melihat Al 
Ma'rur bin Suwaid berusia seratus dua puluh tahun, rambut kepala dan 
janggutnya masih hitam.” Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (2: 303) 
dari jalur Waki” dengan isnad ini. Dan diriwayatkan juga dari jalur Ats-Tsauri 


Musnad Imam Ahmad — 


an 0a2 an naa Pa 
Ai Be Ap Jaja ES (S3 BA IVAN 
neto ta Lo 8 "4 23k AA 3 
NIA On ee Io DN Oo AS PP PAP 
. . & 5- , - By Ea . pg 2 Sa . 4 
ES SN AJE SS 3 KS SEN Oto 
3 GT Ka 
Mb) 0 yhad 9 2931 JB 3 
3701. Waki” menceritakan kepada kami, Israil menceritakan 
kepada kami, dari Abu Ishag, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah: 
Bahwa beberapa orang datang kepada Nabi SAW, lalu mereka berkata, 
“Salah seorang teman kami kesakitan, apa boleh kami mengobatinya 
dengan kay (besi yang dipanaskan)?” Beliau diam saja, lalu mereka 
berkata lagi, “Apa boleh kami mengobatinya dengan kay?” Beliau masih 
diam, lalu bersabda, “Obatilah dengan kay, dan dengan memanaskan 
bebatuan” 


La Saat AP Ate 1 Obito Ul (S9 Ca VK 
An Ito Ian AS C3 Lemah UJI AP IS 
IN Ap Ke PIN 23 133 ai IP ai 08 Pa Aa 


s 3 


, Ni teoen obera aa 
Aa AG PPS SS hn Sae AI 


dari Algamah bin Martsad seperi itu. 

3M1 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim (4: 214) dari jalur Ats- 
'Tsauri dari Abu Ishag, dan dia mengatakan, “Shahih menurut syarat Asy- 
Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) namun keduanya tidak mengeluarkannya.” 
Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' 
Az-Zawaid (5: 99) seperti itu dari Ibnu Mas'ud, penulisnya mengatakan, 
“Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan para perawinya adalah orang-orang 
ligah, kecuali Abu Ubaidah, dia tidak mendengar dari ayahnya.” Ini adalah 
jalur lain yang terputus, dia tidak menyatakannya dari 4! Musnad dari jalur 
yang shahih, padahal hadits ini akan sering dikemukakan dari jalur Abu Ishag 
dari Abu Al Ahwash dari Abdullah pada no. 3852, 4021 dan 4054, saya tidak 
tahu, mengapa beliau meninggalkan ini, namun beliau malah mengemukakan 
dengan isnad terputus dari riwayat Ath-Thabrani, padahal haditsnya tidak 
tercantum di dalam kutub sittah (kitab hadis yang enam)?! Irdhifuuhu yakni 
baluri dengan bebatuan yang dipanaskan. 


— Musnad Imam Ahmad 


3702. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Jabir, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masrug, dari 
Abdullah, ia berkata, “Aku tidak pernah lupa seperti aku iupa bahwa 
Rasulullah SAW pernah salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya, 
“Assalaamu “alaikum wa rahmatullah. Assalaamu alaikum wa 
rahmatullah/” hingga terlihat, atau kami melihat putih kedua pipi 
beliau.”3792 


ka 


HP AP pa po Haa ag Lha Ny 
da el da Fo dy, IG SIG SI al 


0. gp 50. wes 


Ss ea 


3703. Waki” menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan 
kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wail, dari Abdullah, ia berkata: 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak selayaknya seseorang berkata, “Aku 
lebih baik daripada Yunus bin Matta'”3 


abi YP CAR DUS ot PS) Cib rv 
BI paka ap SA HN Ki gp Kenya Hb ay 


9 05-20 


BY ada ma ae huden 
3 Bg oi PA at Ap salah (SU uan 
AAN LN NS 


3704. Waki” menceritakan kepada kami, dari Al Mas'udi, dari 
Utsman Ats-Tsagafi atau Al Hasan bin Sa'd —Al Mas'udi ragu—, dari 
Abdah An-Nahdi, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW 


3702 Sanadnya dha'ifkarena dha'if-nya Jabir Al Ju'fi. Hadits ini telah dikemukakan 
dengan isnad shahih seperti itu pada no. 3699. 

20 Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (6: 324) dari jalur Ats- 
Tsauri dari Al A'masy. Lihat yang telah lalu pada musnad Ibnu Abbas no. 
3252. 


Musnad Imam Ahmad — 


Saw —— ae 


bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan suatu 
pengharaman kecuali telah mengetahui bahwa hal itu akan dinantikan 
Oleh orang yang menantikannya dari kalian. Ketahuilah, sesung a 
aku memegang pinggang kalian agar tidak terjatuh seperti terjatuhnya 
kupu-kupu atau lalat” 8 


30 Sanadnya shahih. Waki' mendengar dari Al Mas'udi Abdurrahman bin 
Abdullah bin Utbah dahulu, sebelum hafalannya kacau. Utsman Ats-Tsagafi, 
Al Hafizh mencantumkan biographinya di dalam Ai-Ta'jil (284) sebagai 
berikut: “Utsman Ats-Tsagafi, meriwayatkan dari Ubaidah An-Nahdi, dan Al 
Mas'udi meriwayatkan darinya: Mungkin dia adalah Utsman bin A! Mughirah 
atau Ibnu Rusyaid. Saya katakan (yang mengatakan ini adalah Ibnu Hajar): 
Demikian yang aku baca dari tulisan Al Husaini, dia tidak mencantumkan 
biographi tersendiri untuk Ubaidah An-Nahdi. Namun Utsman yang Al 
Mas'udi meriwayatkan darinya bukanlah Ibnu Rusyaid, tapi yang disebutkan 
setelah ini.” Maksudnya adalah Utsman Abu Abdillah Al Makki yang kami 
singgung pada keterangan hadits no. 947. Ini keliru, bahkan tercampur, karena 
Utsman Ats-Tsagafi adalah Utsman bin Al Mughirah Ats-Tsagafi, dia dijuluki 
“Abu Al Mughirah”, dia seorang yang tsigah sebagaimana kami kemukakan 
pada keterangan hadits no. 56 dan 1371. Kami tambahkan di sini perkataan 
Ahmad: “Utsman bin Al Mughirah adalah Utsman bin Abu Zur'ah, yaitu 
Utsman Al A'sya, yaitu Utsman Ats-Tsagafi, Kufi, orang tsigah.” Ucapan Ibnu 
Ma'in: “Utsaman bin Al Mughirah adalah Utsman bin Abu Zur'ah Ats-Tsagafi, 
dia seorang yang isigah.” Sangat berbeda antara ini dengan “Ustman Abu 
Abdillah Al Makki”. Dalil yang memastikan bahwa dia adalah Utsman bin Al 
Mughirah adalah riwayat berikut pada isnad berikut: “Rauh mengatakan: Al 
Mas'udi menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada 
kami”, itulah dia. Al Hasan bin Sa'd adalah maula Ali bin Abu Thalib, dia 
dipanggil dengan Maula Al Hasan, ia seorang yang £sigah sebagaimana yang 
telah dikemukakan pada keterangan hadits no. 416, dia termasuk gurunya Al 
Mas'udi. Abdah An-Nahdi bin Hazn, kadang dipanggil “Ubaidah”, adalah 
seorang tabi'in yang tsigah, bahkan ada yang mengatakan bahwa dia sahabat. 
Biograhinya dicantumkan di dalam At-Tahdzib (6: 457-458), karena begitu 
diketahuilah kesalahan Al Hafizh dalam mengikuti Al Husaini bahwa dia tidak 
menyebutkan biographi tersendiri tentang Ubaidah An-Nahdi, bahkan 
bertambah salah karena mencantumkan biographi tersendiri di dalam At-Ta'jil 
(279), yang mana di dalamnya dia menyebutkan: “Ubaidh An-Nahdi, 
meriwayatkan dari Utsman Ibnu Abdillah bin Hurmuz. Dan, Utsman Ats- 
Tsagafi meriwayatkan darinya. Akan dikemukakan pada (biographi) Utsman 
Ats-Tsagafi.” Saya tidak tahu, bagaimana hal ini luput dari Al Hafizh, karena 
Abdah (atau Ubaidah) An-Nahdi di sini meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, 
bahkan diperselisihkan statusnya sebagai sahabat, sebagaimana telah kami 
sebutkan tadi. Bagaimana bisa dia mengatakan bahwa Abdah meriwayatkan 
dari Utsman bin Abdullah bin Hurmuz, salah seorang gurunya Al Mas'udi? 
Tampaknya dia menganggapnya termasuk angkatan Al Mas'udi!! Al Mas'udi 
sendiri ragu bahwa hadits ini “dari Ats-Tsagfi atau dari Al Hasan bin Sa'd”, ini 


— Musnad Imam Ahmad 


Ak gp Gia GP Ken Aa ES ai j Gi V0 

bahan gp PAI ap AS A3 Ini JET) SE CE SE 

takan CA Pai fe Gaya 3 Es Inah du 
Kat daa 1363 


3705. Abu @athan menceritakan kepada kami, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Sa'd, dari Abdah An- 
Nahdi, lalu disebutkan haditsnya. Demikian juga yang dikatakan oleh 
Yazid dan Abu Kamil, dari Al Hasan bin Sa”d. Rauh berkata, Al Mas'udi 
menceritakan kepada kami, Abu Al Mughirah menceritakan kepada 
kami, dari Al Hasan bin Sa'd, dan ia berkata, “Kupu-kupu atau lalat” 798 


:JE baka Pan Ne Karun Ei5 hj BAL v1 
x p 3 
ss India La Lg" pig aa Pe Dak 8 & 
23. 
DI PUG pas YA In 6 aur) 
3706. Yazid menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan 


tidak mempengaruhi shahihnya isnad ini, karena itu perpindahan dari orang 
Isigah kepada orang tsigah lainnya, dan akan dikemukakan juga pada isnad 
berikutnya riwayat Rauh dari Al Mas'udi: “Abu Al Mughirah menceritakan 
kepada kami dari Al Hasan bin Sa'd”, kemungkinan Al Mas'udi mendengarnya 
dari Al Hasan dan dipastikan oleh Utsman, lalu dia meriwayatkannya dengan 
ragu dari salah satunya, kemudian meriwayatkan secara yakin: Bahwa Utsman 
telah memastikannya dari Al Hasan bin Sa'd. Hadits ini dicantumkan di dalam 
Majma' Az-Zawaid (T: 210) dan disandarkan kepada Ahmad dan Abu Ya'la, 
dia mengatakan, “Di dalam sanadnya terdapat Al Mas'udi, dia itu hafalannya 
kacau.” Luput darinya untuk menyebutkan bahwa Waki' mendengar darinya 
sebelum hafalannya kacau. “Sayaththali'uhaa minkum muththali'un”, 
tampaknya ini berasal dari ucapan mereka “Iththala'tu al fajr iththilaa'an”, 
yakni aku menantinya dan manatapnya, seolah-olah dia lebih tinggi ketika 
melihatnya. Ini digunakan untuk ungkapan melakukan sesuatu yang 
menahannya. 4/ Hujaz adalah bentuk jamak dari Hujzah, yaitu bagian untuk 
mengencangkan kain, kemudian kain juga disebut hujzah karena dipasang 
bersampingan. 
7708 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. 


Musnad Imam Ahmad — 


kepada kami, dari @ais, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, “Kami pernah 
berperang bersama Nabi SAW, saat itu kami masih mudah, kami belum 
mempunyai istri, lalu kami berkata, “Wahai Rasulullah. Apa perlu kami 
mengebiri?” Namun beliau melarang kami melakukan itu.””6 


2 ka 


PAN BMA ih ea Ad UB hy Gis .rv.v 

Te KB Nb pa PLN Li 
NE Riba sema TRA0 Ine SP Ng PMA NAK PN 

tm Pp) BY S3 os IdU pl 


Bi Of Mb Lja Jar ISA 


So ga 3 A3 

Ha naa 

3707. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam mengabarkan 
kepada kami, Abu Ishag Asy-Syaibani menceritakan kepadaku, dari Al 
(asim bin Abdur-rahman, dari ayahnya, dari Abdullah, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda, “Peperangan Islam tidak akan berlangsung hingga tiga 
puluh lima, atau tiga puluh enam atau tiga puluh tujuh. Bila mereka 
binasa, maka itulah jalan orang yang binasa, bila masih hidup, maka 
agama mereka akan tegak selama tujuh puluh tahun”?! 


eka 


&9 SP ia koi Ul ng Wis .rveA 


"06 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 3650. 

“7 Sanadnya shahih. Yazid adalah Ibnu Harun. Al Awwam adalah Ibnu Hausyab. 
Al Gasim adalah Ibnu Abdirrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia 
meriwayatkan ini dari ayahnya dari kakeknya. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Daud (4: 158-160) dengan isnad lain, dari Muhammad bin Sulaiman Al 
Anbari, dari Abdurrahman Ibnu Mahdi, dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari 
Rib'i bin Harasy, dari Al Bara' bin Najiyah, dari Ibnu Mas'ud. Dikatakan di 
dalam Aun Al Ma'bud: “Hadits ini isnad-nya shahih.” Diriwayatkan juga oleh 
Al Hakim (4: 521) dari jalur Ath-Thayalisi, dari Syaiban bin Abdurrahman, dari 
Manshur, dari Rib'i, dari Al Bara” bin Najiyah, dia mengatakan, “Isnad-nya 
Shahih namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya.” 
Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits akan dikemukakan lagi pada no. 
3730 dan 3731. Penulis Aur Al Ma'bud telah mengemukakan penakwitannya di 
dalam syarhnya, silakan dirujuk. 


Cioce — Musnad Imam Ahmad 


Adu Je ag Kia Oh AA YA Ja 5 A3 JG JG 
WP BIS Ah ah de Ie Je 
Kalih OT AGS YG Img Ong Tea Mie Di le 


Dag Ae Na .. Pa Ane ALA Ig A1 
DAS IS SAE ina YA MU LS PJ Ul Jah 
2 . Hen tani Pa Pn ae Talun 
an Eh jas Ba ad Ia EG r ga Y lt 

# RnB P .. 3 
SAM SA Es UB Iu 3 

3708. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan 
kepada kami, Ashim menceritakan kepadaku, dari Abu Wail, ia bersabda, 
“Abdullah mengatakan setelah membunuh Ibnu An-Nawwahah, 
“Sesungguhnya orang ini dan Ibnu Utsal, dulu pernah datang kepada Nabi 
SAW sebagai utusan Musailamah Al Kadzdzab (si pendusta), lalu 
Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, “Apakah kalian bersaksi 
bahwa aku adalah utusan Allah?” mereka menjawab, “Kami bersaksi 
bahwa Musailamah adalah utusan Allah!” Maka beliau bersabda, 
“Seandainya aku dibolehkan membunuh utusan, tentu aku telah 
memenggal leher kalian berdua.” Karena itu, berlakukan tradisi bahwa 
utusan tidak boleh dibunuh. Adapun Ibnu Utsal, Allah Azza wa Jalla 
telah menahan kami dari membunuhnya, sedangkan orang ini, ia masih 


tetap begitu hingga Allah memberikan kesempatan untuk membunuhnya 
sekarang 708 


w Pa PG EP AA) ust bg Wis eva 
3 9 $ F3: Aa Pan on. Le Re an - - -. 
A1 Iko A1 Igo mba IG AN ae IP LA YP GS AG) 


3708 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (5: 
314), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Abu 
Ya'la secara panjang lebar, isnad mereka hasan.” Sebagian makna hadits ini 
telah dikemukakan secara ringkas pada hadits no. 3642 dari jalur Abu Ishag 
dari Haritsar bin Mudharrib dari Ibnu Mas'ud, dan di sana kami telah 
menyinggung hadits ini. 


Musnad Imam Ahmad — Looy 


anta ha la BA USS tata 9 PG omam Ie ph dls 


ane Mge EN aan AU ke abu ae 
aah AS Ip MS EN YA) 
3709. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan 
kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari 
Algamah, dari Abdullah, ia berkata, “Rasulullah SAW berbaring di atas 
tikar, lalu membekas di pinggang beliau. Ketika beliau bangun, aku 
mengusap pinggang beliau sambil mengatakan, “Wahai Rasulullah, 
mengapa engkau tidak memberitahu kami sehingga kami 
menghamparkan sesuatu di atas tikar?” Beliau menjawab, “Apa urusanku 
dengan dunia? Apalah aku dan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku 
dan perumpamaan dunia hanya seperti seorang pengembara yang 
berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian berangkat lagi 
meninggalkannya.” "9 


Aj yi Ae Koh eat ang Ci eva. 
Bag Ip aan da da Jb da aa Di apada 
Ai Iyo) CU H3 Ap 36 Sa Jala hua yu Kah 
IP SI aa A03 WS) SA IL Ai IG 206 
Sa it US dns de Up akh dp IbM dahh 


379 Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukilnya di dalam Ar-Tarikh (6: 49) dari 
Musnad Ath-Thayalilsi dari Al Mas'udi, kemudian dia mengatakan, 
“Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Yahya bin Hakim dari Abu Daud 
Ath-Thayalisi. Dan dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dari Musa bin Abdurrahman 
Al Kindi dari Zaid bin Al Hubab, keduanya dari Al Mas'udi. At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hasan shahih.” ” Makna hadits ini juga telah dikemukakan dari 
hadits Ibnu Abbas pada no. 2744. 


— Musnad Imam Ahmad 


Aa da Ap Jo IPS Ceng 
Ba aa al Ke pa era Lag OS 
ya Ta gas ben Ban pn 
Ja dy Z Eye -JB Keta Pe ika GS 
batas aib YA AS HA pa Jan aa) de 3 
ds: An K5 JW alah RA Il JG BUY apel 


J5 St aa bh dea Je Or 


:J6 SEN WES EU dp de SA Ya DA 
US sad At IA EN) A3 daa Ale At Jo BI Ka ma 
Yuka su BA de Upah Ujang SG Sal 
H aa Ba da Jend Je Ep Agan 
Aa 3 3 


3710. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan 
kepada kami, dari Jami” bin Syaddad, dari Abdur-rahman bin Abu 
Algamah Ats-Tsagafi, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, “Ketika 
kami kembali dari perang Hudaibiyah, Rasulullah SAW berkata, “Siapa 
yang akan berjaga untuk kami malam ini?” Abdullah mengatakan, Aku 
menyahut, “Aku.” Sampai beliau mengulanginya beberapa kali, aku pun 
berkata, “Aku wahai Rasulullah.” Beliau pun berkata, “Kalau begitu, 
engkau.” Lalu aku berjaga untuk mereka, hingga ketika wajah pagi 
muncul, ucapan Rasulullah benar-benar terbukti, “Engkau pasti tidur 
Kami tidak terjaga kecuali karena panasnya matahari pada punggung 
kami. Lalu Rasulullah SAW bangun dan melakukan apa yang biasa 
dilakukannya, yaitu berwudhu, shalat dua raka'at fajar (sunnah sebelum 
shalat Subuh), laiu shalat Subuh bersama kami. Selesai shalat beliau 
bersabda, “Sesungguhnya bila Allah Azza wa Jalla menghendaki kalian 
fidak tidur, maka kalian tidak akan tidur, namun Allah menghendaki 


Musnad Imam Ahmad — 


agar ini (menjadi pelajaran) bagi orang-orang yang setelah kalian. 
Beginilah (yang dilakukan) bagi orang yang ketiduran atau lupa" 
Kemudian unta Rasulullah dan unta orang-orang berpencar, maka orang- 
orang pun keluar untuk mencarinya, talu mereka kembali dengan unta- 
unta mereka, kecuali unta Rasulullah SAW.” Selanjutnya Abdullah 
menuturkan, “Rasulullah SAW berkata kepadaku, “Ambillah dari sini” 
Lalu aku mengambil dari tempat yang dikatakan beliau kepadaku, 
ternyata aku menemukan tali kendalinya telah melilit pada sebuah pohon, 
tidak mungkin terlepas kecuali dilepaskan oleh tangan. Lalu aku 
membawanya kepada Nabi SAW, kemudian aku katakan, “Wahai 
Rasulullah. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan hag sebagai nabi, 
sungguh aku menemukan tali kendalinya telilit pada sebuah pohon yang 
tidak mungkin lepas kecuali dilepaskan dengan tangan.” Lalu turunlah 
surah Al Fath kepada Rasulullah SAW, “Sesungguhnya Kami telah 


memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata'" (Os. Al Fath (481: 
ayo 


wd P3 ooh ui bg TeaeNak SAN 
sh ar TA? 


ada g Gb gann Ga 1 Si Sd 138 amel s uv Ma 


37 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (1: 318- 
319), penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, A! Bazzar dan Ath- 
Thabrani di dalam A/ Kabir, dan Abu Ya'la secara ringkas dari mereka. Di 
dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al Mas'udi, dia 
hafalannya kacau di akhir usianya.” Ia juga menyebutkan bahwa ada hadits 
Ibnu Mas'ud lainnya selain hadits ini yang diriwayatkan Abu Daud. 
Maksudnya adalah hadits yang lalu, no. 3657, yaitu sebagai ringkasan dari 
hadits ini, namun pada hadits tersebut disebutkan, bahwa yang berjaga saat itu 
adalah Bilal. Disebutkan di dalam Majma' Az-Zawaid: “Abdullah mengatakan: 
Lalu aku menyahut, “Aku,” (Beliau mengatakan, “Engkau pasti tidur." 
Kemudian beliau mengulangi, “Siapa yang akan berjaga untuk kami malam 
ini?” aku jawab, “Aku,” beliau berkata, “Engkau pasti tidur”) sampai beliau 
mengulangnya beberapa kali” Tambahan ini tidak terdapat pada kedua naskah 
asli di sini, namun itu difahami dari redaksinya, kemungkinannya bahwa itu 
terdapat dalam riwayat Al Bazzar atau Ath-Thabrani. Hadits ini dinukil oleh 
Ibnu Katsir di dalam 4t-Tafsir (7: 520) dari riwayat Ibnu Jarir secara ringkas, 
kemudian dia mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan An- 
Nasa'i lebih dari satu jalur, dari Jami” bin Syaddar.” 


— Musnad Imam Ahmad 


BI IP ARI LE JB LAN ag GA NA 
Ibe St aan A3 UN AB ang alah Hj NA (ILY 
Un SY 3. 0 PA PAN an etgeth ah 
Ope Y Ipad, Paing) 18 dapa Na ye 
4 - PN nata h 
Ae 9 aib Sy ID P3 
3711. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan 
kepada kami, dari Yahya bin Al Harts Al Jabir, dari Abu Mujahid, ia 
berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud dengan 
membawa seorang putra saudaranya, lalu ia berkata, “Ini adalah putra 
saudaraku, ia telah minum (khamer).” Lalu Abdullah berkata, “Aku telah 
mengetahui hadd (hukuman) pertama yang diberlakukan dalam Islam, 
dimana seorang wanita mencuri, lalu tangannya dipotong. Lalu wajah 
Rasulullah SAW benar-benar berubah, kemudian beliau bersabda 
(membacakan ayat): “Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang 
dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Os. An-Nuur (24: 20an 


LN x 02.0 tee, oa 
Katun Aa Bis Esp ui Jas ut bg Wis .rvAT 


Jus JG J6 IP NP LN Ia Ap ad j 
AN IR 3S is oat ot Gaal dia 


31 Sanadnya dha'if karena dha'ifnya Abu Majid, kami telah menjelaskan 
bahasannya pada keterangan hadits no. 3585. Yahya bin Al Harts Al Jabir 
adalah Yahya bin Abdullah bin Al Harts, dinasabkan kepada kakeknya. Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim seperti itu secara ringkas (4: 382-383) dari 
jalur Ahmad di dalam 4! Musnad dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 
Yahya Al Jabir, yaitu jalur yang akan dikemukakan pada hadits no. 4168, dan 
dia mengatakan, “Haditsnya shahih namun keduanya (Al Bukhari dan Muslim) 
tidak mengeluarkannya.” Adz-Dzahabi tidak mengomentarinya, sehingga tidak 
menyepakati dan tidak berkomentar. Makna hadits ini akan dikemukakan juga 
pada no. 3977. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (6: 275- 
276) dan disandarkan kepada 4! Musnad dan Abu Ya'la. Lalu dia menilainya 
cacat karena dha'if-nya Abu Majid. 


Musnad Imam Ahmad — 


BS AA Bah Fei BA AN Bat SN, IS Si 


Ala dana LL bp ea Ha ul aus 1 Ine 


de pa Len YP mn yg It duda La ol 


bip De) Ubjila 33 Cal dah IVAN Jani Of Bale 
3G C3 Pia Hat, yag Pet Las Y cgah ui 
af Yaa Ad AS udi UB ngk Yi Ai Ig Vj 


3712. Yazid menceritakan kepada kami, Fudhail bin Marzug 
menceritakan kepada kami, Abu Salamah Al Juhani menceritakan kepada 
kami, dari Al Gasim bin Abdur-rahman, dari ayahnya, dari Abdullah, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah seseorang mengalami 
kesedihan dan tidak pula kedukaan, lalu ia mengucapkan: “Allaahumma 
innii 'abduka wabnu “abdika wabnu amatika. Naashiyatii bi yadika, 
maadhin fiyya hukmuka, adlum fiyya gadhaa 'uka. As 'aluka bi kulli ismin 
sammaita bihi nafsaka, atau “allamta ahadan min khalgika, atau 
anzaltahu fii kitaabika, au ista'tsarta bihi fi 'ilmil ghaibi “indaka, 
antaj 'alal gur 'aana rabii'a galbii wa nuura shadrii wa jalaa' huznii wa 
dzhaaba hammi (Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, putra 
hamba-Mu (Adam), putra hamba perempuan-Mu (HawaJ, ubun-ubunku 
(takdirku) ada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku pada-Ku, gadla-Mu 
terhadapku adalah adil. Aku memohon kepada-Mu dengan segenap 
nama-Mu, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau yang Engkau 
ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau 
menurunkannya di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau sembunyikan 
dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al Gur'an 
sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, penawar kesedihanku dan 
pelenyap dukaku), kecuali Allah akan menghilangkan kesedihan dan 
kedukaannya dan menggantinya dengan jalan keluar. Lalu dikatakan, 
“Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya kami mempelajarinya?” Beliau 
menjawab, “Tentu. Orang yang telah mendengarnya seyogyanya 


— Musnad Imam Ahmad 


———————————— aa ag 


mempelajarinya (menghafalkannya) '” "2 


392 Sanadnya shahih. Hadits ini dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 


136) dan disandarkan kepada Ahmad, Abu Ya'la dan Al Bazar. Penulisnya 
mengatakan, “Para perawi Ahmad dan Abu Ya'la adalah para perawi shahih 
selain Abu Salamah Al Juhani, dia dinilai tsigah oleh Ibnu Hibban.” 
Diriwayatkan juga oleh Al Hakim (1: 509-510) dan mengatakan, “Hadits 
shahih sesuai dengan syarat Muslim bila terbebas dari ke-mursal-an 
Abdurrahman bin Abdullah dari ayahnya, karena dia diperselisihnya tentang 
mendengarnya dia dari ayahnya” Adz-Dzahabi menambahkan: “Abu Salamah, 
tidak diketahui siapa dia? Dan tidak ada riwayatnya di dalam kutub As-Sittah 
(Kitab hadits yang enam).” Abu Salamah Al Juhani dicantumkan biografinya 
oleh Al Hafizh di dalam At-Ta'jil (490-491) dan dia menukil dari Al Husaini, 
bahwa dia mengatakan, “majhul (tidak dikenal)” Ucapan Adz-Dzahabi bahwa 
dia itu tidak diketahui, siapa dia, kemudian dia mengatakan, “Ibnu Hibban telah 
menyebutkannya di dalam Ats-Tsigat dan mengeluarkan haditsnya di dalam 
kitab Shahih-nya. Dan saya telah membaca tulisan tangan Al Hafizh Ibnu Abdi! 
Hadi: “Kemungkinannya adalah Khalid bin Salamah.” Aku katakan, bahwa itu 
jauh dari kemungkinan, karena Khalid adalah orang Makhzumi, sedangkan ini 
Juhani.” Dia juga mencantumkan biografinya di dalam Lisan Al Mizan (6: 387) 
seperti itu, kemudian mengatakan, “Yang benar, bahwa dia tidak diketahui 
kredibilitasnya. Ibnu Hibban memang banyak menyebutkan yang seperti itu di 
dalam Ats-Tsigat dan berdalih dengan itu dalam menilai shahih-nya suatu sanad 
bila yang diriwayatkannya bukan riwayat yang mungkar.” Ini semua adalah 
klaim dari Al Hafizh, semuanya berdalih dalam menilai tsigahnya sang perawi 
karena disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsigat bila tidak ada cacatnya 
dengan sesuatu yang pasti. Lebih dari itu, Al Bukhari mencantumkan 
biographinya di dalam Al Kuna (dengan no. 341) dan tidak menyebutkan cacat 
padanya. Hal ini dan yang tadi telah menghilangkan status “tidak diketahui 
kredibilitasnya”, keduanya cukup sebagai landasan untuk menilainya tsigah. 
Adapun dugaan Ibnu Abdil Hadi bahwa dia adalah Khalid bin Salamah, ini jauh 
dari kemungkinan, sebagaimana yang dikatakan olehAl Hafizh tadi. Dan, 
menurut saya, yang paling mendekati bahwa dia adalah “Musa bin Abdullah, 
atau Ibnu Abdirrahman, Al Juhani”, dia dijuluki Abu Salamah, karena dia 
termasuk angkatan ini, tentang kersigahannya telah dikemukakan pada 
keterangan hadits no. 1496. Pada catatan kaki naskah (4) dicantumkan sebagai 
berikut: “Al Hafizh At Mundziri mengatakan, setelah mengemukakan hadits 
Ibnu Mas'ud, sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, Abu 
Ya'la, Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya dan Al Hakim, semuanya dari 
Abu Salamah Al Juhani dari Al Gasim bin Mas'ud. Al Hakim mengatakan, 
“Shahih berdasarkan syarat Muslim, bila terbebas dari kemursalan 
Abdurrahman dari ayahnya.” Al Hafizh (yakni Al Mundziri) mengatakan, 


Musnad Imam Aimad — 


“Tidak terbebas dari itu. Tentang Abu Salamah akan disebutkan nanti.” Hadits 
ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dari hadits Abu Musa Al Asy'ari 
seperti itu. Hanya saja penyandarannya kepada Ahmad tidak jelas, karena 
lafazh Ahmad bukan yang dituturkan oleh Al Mundziri dan yang ditulis oleh 
Abdul Gadir Al Iragi”” Aku katakan, “Pernyataan Al Hafizh Al Mundziri, 
bahwa hadits ini tidak terbebas dari ke-mursal-an Abdurrahman dari ayahnya, 
yakni Ibnu Mas'ud (tidak benar), karena sebenarnya sanad itu terbebas dari ke- 
mursal-an itu, sebagaimana yang telah kami nyatakan pada keterangan hadits 
no. 3690, bahwa Abdurrahman mendengar dari ayahnya. Adapun hadits Abu 
Musa pada riwayat Ath-Thabrani yang disinggung oleh Al Mundziri, 
dicantumkan di dalam Majma' Az-Zawaid (10: 136-137) seperti hadits Ibnu 
Mas'ud, penulisnya mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani. Di dalam 
sanadnya ada perawi yang aku tidak mengenalnya'” Al Hafizh Ibnu Hajar 
mengomentarinya dengan tulisan tangannya pada catatan kaki yang asli, ia 
berkata, “Aku katakan: Hadits ini (yakni hadits Abu Musa), dikeluarkan oleh 
Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari riwayat Abdul Jalil dengan isnad 
ini (yakni isnad Ath-Thabrani), sehingga tidak tepat alasan penemuannya. Ibnu 
Hajar.” 


— Musnad Imam Ahmad 


